Tar 
UK 
Aa 


HKIH 
EKONOMI 


UMAR 


BINAL-KHATHAB 





DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSI 


FIKIH 
EKONOMI 


UMAR 


BIN AL-KHATHAB 


Penerjemah: 
H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc 


2 


PUSTAKA Al-KAUTSAR 
Ponerbit Buku Istam Utama 





Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KOT) 


Al Haritsi, DR. Jaribah bin Ahmad. 

Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab / DR. Jaribah bin Ahmad Al-Maritsi: penerjemah: H. 
Asmuni Solihian Zamakhsyari, Le. Editor: Muhammad Ihsati, Lc-- cet 1— Jakarta: Pustaka Al- 
Kautsar, 2006, 804 hlm.: 15,5x 24 cm. 





ISBN 978-979-592-686-3 


Judul Asli : Al-Figh AKgtishad! II Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khoththab 
Penulis: DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi 

Penerbit : Dar Al-Andalus Al-Khadra' - Jeddah, Saudi Arabia 

Cet. 1, 1424 H/2003 M 


1, Islam dan ekonomi. 2. UmarbinKhathab ra. — IJudul. Il. Asmuni Solihan 
Tamakhsyari, Haji, It, Muhammad ihsan 
297.63 


Edisi Indonesi: 


FIKIH EKONOMI 
UMARBIN AL-KHATHAB 





Penerjemah H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc 
Editor Muhammad Ihsan, Lc 
Pewajah Sampul: Setiawan Albirr 
Penata Letak Sucipto Ali 
Cetakan : Pertama, Oktober 2006 
Ketiga, September 2014 
Penerbit : PUSTAKA AL-KAUTSAR 


Il Cipinang Muara Raya No. 63. Jakarta Timur - 13420 
Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403 
mai : kautsar@centrin.ner.id - redaksi@kautsar.co.id 
Website : http://www.kautsar.co.id 





Anggota IKAPI DKI 
Mak cipta dilindungi Undang-undang, 
Dilarang memperbanyak atau memindahisan sebagian atau seluruh is! buku Ini 
ke dalam bentuk apa pun secara erektronic maupun mekanis, 
tanpa Izin tertulis tar: penerbir 
AL Rights Reserved 


PENGANTAR PENERBIT 


Umar bin Al-Khathab. Sosok yang satu ini seperti tak pernah kering 
sebagai sumber inspirasi dan ilmu bagi banyak orang. Khalifah kedua dalam 
urutan Khulafa”urrasyidin ini selalu saja menjadi objek kajian dan penelitian 
yang menarik minat para ulama, cendekiawan dan ilmuwan. Tentu saja ini 
tidak terlalu mengherankan, sebab masa pemerintahannya bisa dikatakan 
sebayai salah satu masa yang banyak melahirkan kebijakan-kebijakan praktis, 
teknis dan operasional untuk sebuah Negara yang undang-undangnya 
didasarkan pada Al-Our'an dan Sunnah Rasulullah Shallaltahu Alaihi nu Sallani, 

Mungkin tidak salah jika dikatakan bahwa Umar bin Al-Khathab 
Radbiyalluhu Anbu telah menunjukkan kepada para penentang Syariat Islam, 
bahwa penerapan Syariat yang suci ini sama sekali tidak menghalangi daya 
kreauf dan inovasi sang pemimpin tertinggi sebuah wilayah. Sama sekali 
tidak. Syariat ini, disamping memberikan batasan, patron dan rambu-rambu 
agar setiap kebijakan tidak menjadi sumber laknat Allah juga memberikan 
dorongan dan motivasi yang sangat kuat kepada sang pemimpin untuk 
bekerja keras mewujudkan apa yang paling mashlahat bagi rakyatnya. 

Buku yang ada di hadapan Anda ini, Fikih 'ikonomi Umar bin Af-Khathah, 
adalah buku kedua yang pernah diterbitkan oleh KIIALIFA tentang Khalifah 
Umar bin Al-Khathab. Buku pertama yang telah kami terbitkan tentang 
Khalifah yang satu ini adalah Metodologi ljtibad Umar bin Al-Khathab, yang 
merupakan hasil disertasi doktor seorang ulama Mesir, DR. Muhammad 
Baltaji Rahimabullab. Seperti yang dapat dipahami sebelumnya, bahwa 


1 Getakan pertama pada Maret 2005. 


Pengantar Penerbit — VII 


Penerbit KHALITA memang cukup csxeru mengangkat sosok dan pemikiran 
sahabat Umar bin Al-Khathab Radhiyallahw Anhu ini, disamping karena 
ijtihad-ijtihadnya yang brilian -terutama dalam bidang pemerintahan-, juga 
sekaligus menjadi couwier bagi mereka yang selalu menjadikan ijtihad tokoh 
kita ini sebagai pijakan pembenaran terhadap ide-ide liberal yang mereka 
gaungkan. 

Fikih Fikanomi Umar bin Al-Khathab diharapkan dapat menjadi bahan 
telaah bagi para pengkaji Fikih Islam secara umum, dan para pengkaji 
Ekonomi Islam secara khusus. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ekonomi 
Islam adalah salah satu sisi Syariat Islam yang paling pesat perkembangannya 
akhir-akhir ini di tanah air. Maka mudah-mudahan kehadiran buku ini 
dapat memberikan pencerahan baru bagi kajian dan praktik Ekonomi Islam 
di bumi Nusantara. Amin 


KHALIFA 


VIII Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


DAFTAR ISI 


DUSTUR ILANI... 
PENGANTAR PENERBIT 








PENGANTAR... 
Urgensi Tema dan Setabartan Pemlilanay a 
Pertumu: Sebab-sebab Umum .. 

Kedua: Sebab-sebab Khusus....... 
Beberapa Kajian yang Telah Ada Babak ama. 












Metodologi Kajian. | 
Sebagian Kesulitan K. Pl 
Sistematika Kajian ...............ooo. 13 





Pasal Pengantar: KEHIDUPAN UMAR DAN MASANYA ........ 17 
1. Kehidupan Umar Radhiyallahu Anhu 
a. Nasabnya 
b. Kelahiran dan I 
c. Silat-sifalnya 












d. Keislamannya.. 






e. Kekhalifahannya . 
f Kesyahidannya. 
2, Masa Umar Radhiyallahu Anhu..... 





Daftar Isi IX 


BAB I: DASAR-DASAR EKONOMI..... 


Pasal 1: PRODUKSI 
1. Makna Produksi 


2. Urgensi Produksi dan Tujuan-tujuannya. 


3. Kaidah-kaidah Produksi ...................... 


4. Unsur-unsur Produksi ..... 


Xx 





a. Akidah yang Berlaku 
b. Kehidupan Politik 
c. Kehidupan Ekonomi... 











d. Kehidupan Moral dan Sosial. 












a. Urgensi Produksi . 
b. Tujuan Produksi. 
Pertama: Merealisasikan Keuntungan Seoplimal Mungkin. 





Kedua: Merealisasikan Kecukupan Individu dan Keluarga 
Ketiga: Tidak Mengandalkan Orang Lain.... 
Keempat: Melindungi Harta dan Mengembangkannya.............. 57 





Kelima: Mengeksplorasi Sumber-sumber Ekonomi dan 
Mempersiapkannya untuk Dimanfaatkan... 
Keenam: Pembebasan dari Belenggu Taklid Ekonomi 













Ketujuh: Tagarrub kepada Allah Ta'ala........ 


a. Kaidah Syariah.. 
Pertama: Akidah 
Kedua: mu. 
Ketiga: Amal ... 

Dampak Kaidah Syariah dalam Perekonomian. 

b. Prinsip Akhlak 

c. Kualitas 

d. Memperhatikan Skala Prioritas Produksi. 












a. Pekerjaan. 
Pertama: De 





Pekerjaa 


Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Kedua: Produktifitas Pekerja dan Hak Pendapatan 





Ketiga: Spesialisasi dan Pembagian Kerja. 








b. Manajemen .... 
Pertama: Wakaf .... 
Kedua: Mudharabah. 
Ketiga: Muzara'ah. 

c. Sumber Daya Bumi (SDB). 

d. Modal... 


Pertama: Modal Barang... 



















Kedua: Modal uang . 
5. Bidang-bidang Produksi 
a. Bidang Pertanian... 














Pertama: Memotivasi Upaya Individu . 
Kedua: Upaya Pemerintah dalam Kegiatan Pertanian 
b. Bidang Jasa Pelayanan... 
Pertama: Urgensi Kegiatan Perdagangan 
Kedua: Bimbingan terhadap Para Pedagang 
Ketiga: Promosi dan Iklar 





Kwmput: Pembagian Kegiatan Perdagangan 
Kelima: Kebebasan Kegiatan Perdagangan 





c. Bidang Industri.. 
d. Pengutamaan Diantara Bidang-bidang Industri . 
Pertama: Halal... 





Kedua: Kemanfaatan Umum 


Pasal 2: KONSUMSI.c.ooo rere sersernensanenennnnannantan 


Pengantar ... 







1. Urgensi Konsumsi dan Tujuannya... 
a. Urgensi Konsumsi ... 


b. Tujuan Konsumsi 





Daftar Isi xl 


2. Kaidah-kaidah Konsumsi .... 
a. Kaidah Syariah... 
Perlama: Kaidah Akidah 
Kedua: Kaidah Ilmiah 5 : $ 
Ketiga: Kaidah Amaliah (Bentuk Konsumsi) ... 

b. Kaidah Kuantitas .. 
Pertama: Sederhana . 
Kedua: Kesesuaian Antara Konsumsi dan Pemasukan . 



















Ketiga: Penyimpanan dan Pengembangan................................. 
c. Memperhatikan Prioritas Konsumsi 
d. Kaidah Sosia 
Pertama: Umat. 
Kedua: Keteladanan... 
Ketiga: Tidak Membahayakan Orang Lain. 
e. Kaidah Lingkungan............. 





f. Larangan Mengikuti dan Meniru 
Pertama: Mengikuti dan Meniru ................. 
Kedua: Konsumsi Lahiriah .. 

3. Ketepatan dalam Konsumsi 

a. Cara-cara Mencapai Kebenaran dalam Konsum: 

Pertama: Pengawasan Internal 





178 


Kedua: Teladan yang Bagus... 








Ketiga: Penyadaran dan Pembinaan... 


Keenipat: Pembinaan Anak-anak terhadap Konsumsi yang 
Benar...... 


Kelima: Teguran dan Kecaman. 
Keenam: Penentuan Jenis Konsumsi 









Ketujuh: Penentuan Kuantitas Konsumsi .. 
ik Ekonomi. 





Kedelapan: Penggunaan Sebagian Perangkat Poli 


Kesembilan: Tidak Meremehkan Barang-barang Konsumtif 
yang Dapat Dimanfaatkan . 


Kesepuluh: Itukuman 








XII Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


b. Dampak Menyeleweng dari Konsumsi yang Benar. 








Pertama: Merusak Agama 
Kedua: Pengaruh dalam Ibadah 
Ketiga: Pengaruh dalam Akhlak .... 
Keempat: Pengaruh dalam Kesatuan Umat ..... 
Kelima: Kerusakan dan Kemerosotan 
Keenam: Kehinaan dan Kenistaan .. 
Ketujuh: Kehancuran Ekonomi dan Kemandekan Produksi... 200 
Kedelapan: Pengaruh dalam Kesehatan..... 
. Pola Konsumsi Pribadi Umar Radhiyallahu Anhu . 








» 





Pertama: Sifat Konsumsi Umar Radhiyallahw Anhu 
Kedua: Penjelasan Pola Konsumsi Umar Radhiyallahu Anhu ....203 


Pasal 3: DISTRIBUSI.... 
1, Makna Distribusi dan Tujuannya...... 
a, Makna Distribusi dan Urgensinya . 








b. Tujuan Distribusi dalam ekonomi Islam... 
Pertama: Tujuan Dakwah 
Kedua: Tujuan Pendidikan . 















Ketiga: Tujuan Sosial.... 
Keempat: Tujuan Ekonomi.... 

2. Politik Distribusi . 5 
a. Manajemen Kepemilikan 

b. Distribusi Pemasukan. 
Pertama: Hasil Kerja (Gaji 


Cara Penentuan Upah Di dalam Fikih Ekonomi Umar 
Radhiyalahhu Anhu. 


1. Para Pekerja di Pemerintahar 
2. Para Pekerja bagi Individu 
3. Gaji Manajer... 
4. Campur Tangan Pemerintah dalam Penentuan Gaji 
Kedua: Hasil Modal 


Daftar Isi XIII 


Ketiga: Hasil Bumi.. 

3. Sistem Pembagian Pemberian 
a. Definisi Pemberian. 
b. Sumber Pemberian 












c. Orang-orang yang Berhak Menerima Pemberian........ 
d. Politik Pembagian Pemberian ...... 








Pertama: Mempersamakan Pembagian Pemberian. 








Kedua: Pengutamaan dalam Pembagian Pemberian 


€ Kesalahpahaman terhadap Politik Pembagian Pemberian 
(Tunjangan)... 


Pertama: Banyak dan Sedikitnya Harta 








Kedua: Kelonggaran dan Kesempitan Keadaan.... 
Ketiga: Sejauh Mana Tercukupinya Kebutuhan . 
Keempat: Banyak dan Sedikitnya Manusia, dan Tingkat 
Kebutuhannya 


4. Jaminan Sosial... 




















a. Makna Jaminan Sosial, Urgensi dan Penanggung Jawabnya 
Pertamu: Makna Jaminal Sosial (Takaful Ijtimu'i 
Kedua: Urgensi Jaminan Sosial.................. 
Ketiga: Penanggung Jawab Takaful 

b. Bidang-bidang Jaminan Sosial. 
Pertama: Fakir dan Miskin 
Kedua: Janda dan Anak Yatim 
Ketiga: Orang Sakit dan Orang Lumpuh ..... 
Keempat: Keturunan Para Mujahid 
Kelima: Tawanan Perang .. 
Keenam: Hamba Sahaya 
Ketujuh: Tetangga... 
Kedelupun: Narapidana ... 
Kesembilan: Orang yang Banyak Utang (Gharim) 
Kesepuluh: Ibnu Sabil .... 
Kesebelas: Anak Temuan...... 








XIV Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Keduabelas: Ahli Dzimmah. 
c. Sumber-sumber Jaminan Sosial .... 
Pertama: Sistem Nafkah Wajib . 
Kedua: Nafkah Sunnah .. 
Ketiga: SutnbensumberU UMUM....... 















Sikap Fugaha' tentang Penugasan Orang-orang Kaya 


Pal 4: UANG (MONETER), 
Pengantar 


1. Hakekat Uang 
2. Manajemen Keuanga. 









a. Pengeluaran Uang.......... 
Pertama: Uang Pada Misa Jahiliyah.. 
Kedua: Uang Pada Masa Kenabian 
Ketiga: Uang Pada Masa Umar Radhiyallahu Anhu 








Keempat: Otoritas Penerbitan Uan 





b. Reformasi Moneter 


Pesat S: PERUBAHAN EKONOMI DAN SOLUSINYA 
(KRISIS TAHUN RAMADAF). 


Pengantar 










1. Karakteristik Perubahan Ekonomi . 
a. Definisi Perubahan Ekonomi ... 
Pertamu: Makna Perubahan Ekonomi. 
Kedua: Definisi Tahun Ramadah 
Ketiga: Batas Waktu dan Tempat Kri 
b. Sebab-sebab Krisis Ramadah 
Pertama: Sebab-sebab Materia 
Kedua: Sebab-sebab Maknawi 
c. Dampak Krisis Ramadah 
Pertama: Dampak Krisis terhadap Kegiatan Ekonomi 
Kedua: Dampak Krisis terhadap Aktifitas Perdagangan... 





Daftar Isi” XV 





erhadap Masalah Sosial 


Keempat: Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kesehatan ........ 365 


Ketiga: Dampak Kri: 












2. Terapi Perubahan Ekonomi... 





a. Tindakan Umar Pribadi dalam Masa Kri: 
Pertama: Merasa Bertanggung Jawab ...... 


Keduu: Andil dalam Mengemban Penderitaan Kris 
Memberlakukan Keteladanan bagi Umat... 


b. Manajemen Krisis 
c, Cara-cara Material. 


Perlama: Mengarahkan Moroaga! Sumber untuk 
Penanggulangan Krisis 


Kedua: Penyelesaian Berkesinambungan. 


, dan 








d. Cara-cara Maknawi . 
e. Memberlakukan Pengecualian. 
Pertama: Penundaan Penarikan Zakat Hewan Ternak yang 





Terkena Dampak Krisis ...... ..382 
Kedua: Ha pakan Had Pencurian Jika Memang Terdesak 
Kebutuhan ... ..384 





Ketiga: Pa an Sosial Waib... 386 


Keempat: Pemulangan Kembali Orang-orang Arab Badui ke 


Kampung Mereka ...387 





BAB II: PENGEMBANGAN EKONOMI DAN HUBUNGAN 
391 


EKONOMI INTERNASIONAL 





Pesat 1: MAKNA PENGEMBANGAN EKONOMI DAN 
PENANGGUNG-JAWABNYA 
|. Makna Pengembangan Ekonomi dan Lingkungannya 








a. Makna Pengembangan Ekonomi... 
Perlama: Konsep Islam tentang Pengembangan Eikonomi........ 395 


Kedua: Makna Pengembangan Ekonomi dalam Teori 





Konvensional...... 2 
b. Lingkungan Pengembangan Ekonomi .... 





XVI Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Pertama: Keshalehan Umat 









Kuluu: Kebaikan Sistem Pemerintah 
Keliga: Adil... 
Keempat: Kebebasan dan Persamaan 
Kelima: Keamanan dan Ketentramar 420 


23 “ha rr Ja Ekonomi Antara Upaya Individu dan Upaya 
Pemerintah ... 





Pasal 2: TUNTUTAN-TUNTUTAN PENGEMBANGAN 
EKONOMI... 


1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)..... 








a. Makna Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 
Urgensinya...... 





Pertama: Makna Pengembangan Sumber Daya Manusia 






Kedua: Urgensi Sumber Daya Manusia, 
b. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manu 
Pertama: Apakah Pertambahan Penduduk Sebagai Problem? . 440 


Kedua: Pengembangan Kuantitas Sumber Daya Manusia 
Dalam Fikih Ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu ...... 





c. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia 





Pertama: Tazkiyah dan Taklim ..... 
Kedua: Pelatihan dan Meraih Ketrampilan 
Ketiga: Makanan ..... 













Keempat: Kesehatan. 
Kelima: Kepedulian Sosial. 

2. Pengembangan Sumber Daya Bumi (SDB). 
a. Menghidupkan Lahan Mati sv.vooooooooooooooooooo.oo—o 

b. Pengaplingan Tanah... 





c. Peranan Pengembangan Ekonomi bagi Penggarapan Lahan 

Mati dan Pengaplingannya 
4. Tanah Larangan (Al-Hima 
e. Pengaturan Pengeksplorasian Tanah di Daerah Taklukan ..... 487 


Daftar Isi XVII 


Pertama: Tanah Masih Ditempati Penduduknya. 
Kedua: Ash-Shawafi 

£ Air.. 

3. Pembentukan Modal . 
a. Pembentukan Modal Ha 
Pertama: Pembentukan Investasi .. 











Kedua: Penggunaan Harta. 
b. Pembentukan Modal Sosial 





Pertama: Pembanguan Kota ...... 









Kedua: Masjid dan Pasar. 
Ketiga: Jalan. 
Keempat: Pelayanan Pos, 
Kelima: Fasilitas Umum yang Lain.... 


Pesat 3: KENDALA-KENDALA DALAM PENGEMBANGAN 








EKONOMI m..ocoooooo.o sesantananaanan sessserasasa 517 
Pengantar mm O17 
1. Dampak Negatif Pemberian bagi Sebagian Individu........... 518 

a. Dampak-dampak Positif Pemberian bagi Pengembangan 
TEKOMOKN ane i yen es sannan Mean tea Re meR naa DL 

b. Dampak-dampak Negatif Pemberian terhadap Pengembangan 
Ekonomi 520 





2. Dilarangnya Mujahidin Melakukan Kegiatan Pertanian Di 
Daerah Taklukan... 
3. Pemahaman yang Salah terhadap Tawakkal dan Zuhud ..528 
a. Tawakkal. 
b. Zuhud 


c. Dampak Tikonomi bagi Pemahaman yang Salah Terhadap 
Tawakkal dan Zuhud.. 














Pasal 4: HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL ........ 542 
Pengantar 542 





XVII Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 





1. Urgensi Hubungan Ekonomi Internasional.. 


2. Dasar-dasar Hubungan Ekonomi Internasional .... 





a. Kehalalan Barang dan Jasa di Tempat Perdagangan ... 
b. Jika Hubungan Ekonomi Internasional Dapat Merealisasikan 
Kemaslahatan bagi Kaum Muslimin 








c. Jika Wilayah-wilayah Islam Sebagai Prioritas 


d. Pengaturan Masuk dan Menetapnya Non Muslim di Bumi 
Islam... 557 


Pertama: Larangan Masuknya Non Muslim ke Sebagian Desah 
Kecuali Disebabkan Kebutuhan Kaum Muslimin .... ... 557 


Keluu: Pembatasan Masa Menetap.. 














Ketiga: Tidak Boleh Menampakkan Kemungkaran ... 
Keempat: Pengusiran Orang-orang yang Malanggar 








Persyaratan .. ...561 

Kelima: Menghindari Pemberian Mereka dalam Sebagian 

Pekerjaan... 562 
e. Perjanjian Perdaganga 565 





f, Negara Islam Seyogianya Memiliki Otoritas dalam Pengaturan 
dan Pengawasan Hubungan Ekonomi Luar Negeri .. ... 567 








g. Urusan Kegiatan Fkonomi Harus Dipimpin Seorang Mi 
Jika Terdapat Non Muslim yang Andil Didalamnya... 

3. Usyur. 
a. Dari Siapakah Usyur Diambil? 
Perlama: Pedagang Muslim . 

















Kedua: Pedagang Ahli Dzimmah.... 
Ketigu: Pedagang Ahlul Harbi. 
b. Jumlah Usyur ...... 
Pertama: Sifat Pedagang . 
Kedua: Bentuk Perdagangan 
Ketiga: Tempat Dagang 
Keempat: Masa Menetap 
Kelima: Muamalah Sepadan... 


a 


. Penurunan dari Usyur..... 


Daftar Isi '” XIX 


d. Tidak Boleh Ganda dalam Usyur... 
e. Tujuan Usyur dan Dampak Ekonominya ... 








BAB III: PENGAWASAN NEGARA TERHADAP 
EKONOMI... roonesere0renesannnan seserasannnn 335 
Pendahuluan..... 585 








Pasal 1: HISBAH DAN PENGAWASAN PASAR se... 587 
1, Konsep Ilisbah dan Pengawasan Pribadi. 
a. Pengertian Hisbah 
b. Hisbah dan Pengawasan Pribadi yang Saling Melengkapi...... 588 
2. Hisbah Terhadap Kegiatan Ekonomi.. 
a, Tujuan-tujuan Hisbah Terhadap Kegiatan Ekonomi ... 

















Pertama: Mema: 
Ekonomi 


n Dijalankannya Aturan-aturan Kegiatan 





Kedua: Mewujudkan Keamanan dan Ketentraman 
Ketiga: Mengawasi Keadaan Rakyat .... 596 


Keempat: Melarang Orang Membuat Aliran Air Tanpa Adanya 
Kebutuhan .. 


Kelima: Menjaga Kepentingan Umum , 











Keenam: Mengatur Transaksi di Pasar ..... 
b. Hisbah Terhadap Pasar................ 
Pertama: Kebebasan Keluar Masuk Pasar 
Kedua: Mengatur Promosi dan Propaganda 








Ketiga: Larangan Menimbun Barang... 
Keempat: Mengatur Perantara Perdagangan 
Kelima: Pengawasan Harga......... 


Keenam: Pengawasan Barang yang Diimpor dan Mengambil 
Usyur (Pajak 10 #).... 








Pasal 2: PENGAWASAN HARTA.......... 
1. Pengertian Pengawasan Harta dan Fungsinya. 








2. Tujuan Pengawasan Harta 


XX Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 





a. Tujuan Pengawasan Pemasukan, 





Pertama: Memastikan Baiknya Pemasukan... 
Kedua: Adil Dalam Menentukan Pemasukan . 





Ketiga: Lemah Lembut Dalam Mengumpulkan 








Keempat: Berusaha Memenuhi Pemasukan... 
Kelimu: Memerangi yang Menghindar dari Membayar Pajak. 628 





b. Tujuan Pengawasan Pengeluaran 
Pertama: Pengeluaran Hendaknya Kepada yang Berhak 
Kulua: Melindungi Sumber Baitul Mal dari Pejabat. 













Ketiga: Menyampaikan Hak Kepada Orangnya. 
Keempat: Ekonomis dalam Pegeluaran 
Kelima: Keadilan Distribusi... 
Keenam: Mewujudkan Ketercukupan 
c. Cara-cara Pengawasan Harta 
Pertama: Penguatan Pengawasan Pribadi. 
Kedua: Independensi Baitul Mal ..... 
Ketiga: Membuat Buku Induk ...... 
Keempal: Penghitungan Akhir 
Kelima: Pengawasan Umat. 
Keenam: Pengawasan Harta Terhadap Para Pejabat. 
Ketujuh: Penghitungan dan Pencatatan... 


Kedelapan: Menunjuk Para Pegawai yang Pandai Untuk 
Mengumpulkan Pajak.... 








Kesembilan: Kesaksian Atas Baiknya Pemasukan.. 
Kesepuluh: Bertanya Kepada Orang yang Berpengalaman. 
Kesebelas: Kejelasan Aturan 









Kedua Belas: Pengawasan Lapangan 
Kctga Belas: Menetapkan Penanggalan Hijriyah. “ 
Membatasi Ketercukupan Dengan Cara yang, 





Daftar Isi XXI 


Pesat 3: PENGAWASAN DAN PENGATURAN KERJA...... 668 
Pengantar .... 





1. Kewajiban dan Hak Para Pekerja ... 669 





a. Kewajiban-kewajiban Pekerja ... 








Pertama: Pengajaran 
Kedua: Menegakkan Syi'ar Ana 









Ketiga: Pengumpulan Pajak dan Distribusin: 
Keemput: Menghindari Pemameran Kekayaan dan 
Kesombongan 
Kelima: Memenuhi Kebutuhan Umat Islam 
Keenam: Perlindungan Sosial... 
Ketujuh: Tidak Menutup Pintu Bagi Orang yang Memerlukan 673 
Kedelupan: Memfokuskan Diri untuk Bekerja .. 674 
Kesembilan: Berusaha Mewujudkan Keamanan. 
b. Hak-hak Pegawai 















Pertama: Mewujudkan Ketercukupan. 





Kedua: Mempersiapkan Pegawai... 
Ketiga: Liburan.... 
Keemput: Jaminan Sosial ... 
Kelima: Tidak Membebani Dengan Apa yang Tidak Bisa 
Ditanggung... 
Keenam: Perawatan Kesehatan...... 








2. Tujuan Pengawasan Pegawai dan Caranya 





a. Tujuan Pengawasan Pegawai............... TT. anyanaoeanananann 
Pertama: Kesamaan Kesempatan dan Memastikan Kemampuan 
Pegawai. 
Kedua: Memastikan Dijalankannya Syarat-syarat Kerja............ 686 








Ketiga: Meluruskan Perilaku Pegawai ....... 
Keempat: Menjaga Harta Benda Umat Islam.... 


Kelima: Memberikan Balasan yang Berbuat Baik dan 
Menghukum yang Berbuat Jahat ... sana 








XXII Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Keenam: Adil Kepada Rakyat ... .. 688 
Ketujuh: Memerangi Suap dan Cara yang Tidak Disyariatkan 688 
Kedelapan: Mengatur Waktu Kerja... su 689 
b. Cara Pengawasan Pegawai ....... . 691 
Pertama: Penguatan Pengawasan Pribadi 
Kedua: Cara Pengawasan 





















Ketiga: Cara-cara PengaWASAN .......ooooo.mo.o..ooo.o. 


Pasal 4: PELINDUNGAN LINGKUNGAN... 
Pengantar ...... 
1. Pengertian Masalah Lingkungan. 
a, Pengertian Lingkungan... 

b. Indikasi-indikasi Masalah Lingkungan 
Pertama: Eksploitasi Sumber Daya Alam 
Kedua: Pencemaran Lingkungan... 
Ketiga: Rusaknya Keseimbangan Ekosistem 

c. Penyebab-penyebab Masalah Lingkungan .... 

2. Perlindungan Lingkungan Dalam Fikih Ekonomi Umar 
Radhuyallahu Anhu 











a. Peringatan-perinyatan Dasar ..., 







b. Keseimbangan Antara Tujuan Pertumbuhan 

Tujuan Menjaga Lingkungan 
c. Menjaga Sumber Daya Alam.. 
d. Memerangi Pencemaran... 





€. Menjaga Keseimbangan Lingkungan . 


PENUTUP. 





DAFTAR PUSTAKA co seeseean 


sewa 747 





Daftar Isi XXIII 


PENGANTAR 


Segala puji hanya bagi Allah yang menciptakan dan mengatur semesta 
alam. Shalawat dan salam kepada Nabi dan Rasul termulia, Nabi kita 
Muhammad, keluarganya dan semua sahabatnya. 


Sungguh merupakan tonggak dasar bagi umat Islam, jika mereka 
memiliki ekonomi kuat yang merealisasikan kecukupannya, menjaga 
kemandiriannya, dan membantu dalam melaksanakan risalahnya. Tanpa 
demikian itu umat Islam tidak akan stabil kondisinya dan mapan posisinya. 
Umat Islam tidak akan mampu mewujudkan ekonomi yang diharapkan 
tersebut bila mereka tidak menegakkan bangunannya sesuai akidahnya, dasar 
dan cabang-cabangnya tidak bermuara dari syariatnya, mandiri sumbernya 
dari berbagai madzhab konvensional, dan mencukupkan dia dengan 
metodologinya dari berbagai metodologi produk manusia. 

Dalam sejarah terdapat banyak pelajaran. Jika kita membuka lembaran- 
lembarannya untuk melihat sejarah umat Islam niscaya kita akan mengetahui 
bahwa umat Islam ketika menempuh -dalam permulaan sejarahnya- 
metodologi Islam dalam segala aspek kehidupannya, maka mereka hidup 
dalam kejayaan, kecemerlangan, dan mampu merealisasikan banyak kemajuan 
dan penemuan. Sebab sejarah telah merekam keagungan para penakluk 
wilayah baru, berbagai kisah indah orang-orang yang adil, dan keutamaan 
orang-orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Di mana umat Islam 
mampu menebarkan keutamaan, menyingkirkan kenistaan, memupuskan 
keberhalaan, menunjuki manusia kepada jalan kebenaran, dan memberikan 
kepada mereka apa yang mampu merealisasikan kebahagiaan dalam urusan 
dunia dan akhirat. 


Karena itu, salah satu ungkapan yang diriwayatkan dari seorang ulama 
Islam adalah, bahwa tidak akan baik generasi akhir umat ini melainkan dengan 


Pengantar 1 


apa yang menjadikan generasi pertamanya menjadi baik. Oleh karena itu, umat 
Islam pada hari ini sangat membutuhkan kajian yang mendctil dan terperinci 
terhadap generasi terbaiknya (generasi salafusshaleh), menguasai seluruh 
permasalahannya, mengetahui bagaimana generasi salafusshaleh mengapliksikan 
ajaran-ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan, dan bagaimana mereka 
berijtihad dalam menyimpulkan hukum terhadap aneka masalah yang baru 
disertai keteguhan untuk menjaga kaidah-kaidah syariah yang baku. 


Sesungguhnya masa terbaik Islam -setelah masa kenabian- adalah masa 
Khulafaur-rasyidin. Sebab masa mereka merupakan cermin pengaplikasian 
yang benar terhadap metodologi Islam, dan ijtihad mereka dinilai sebagai 
sunnah (jalan hidup) yang seyogianya dipegang teguh oleh generasi umat 
yang berikutnya sampai Hari Kiamat. 

Setelah saya diberikan kemudahan olch Allah Tu ala dengan diterima di 
program doktoral untuk spesialisasi ekonomi Islam di Pasca Sarjana Fakultas 
Syari'ah dan Dirasah Islamiyah Universitas Ummul Oura, Makkah, maka saya 
memilih tema yang mencerminkan masa Khulafaur-rasyidin dan berkaitan 
dengannya. Yaitu dengan memilih tema Fikih Ekonomi Amirul Mukminin 
Umar bin Al-Khathab Rudhiyallahu Auhu" untuk menjadi tema disertasi saya. 

Kajian ini merupakan upaya untuk mengenali fikih Sang Khalifah 
kedua dari rangkaian Khulafaur-rasyidin itu dan ijtihad-jtihadnya dalam 
mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam bidang ekonomi yang 
merupakan bidang terpenting dalam kehidupan, serta berupaya mendekatkan 
fiki! 
putra-putra umat ini yang memiliki perhatian terhadap ekonomi Islam, maka 





i,agar bila dia berada di tangan para ekonom dan kalangan lain dari 


mereka diharapkan dapat mengambil panduan dari substansinya, mengikuti 
langkah-langkahnya dan terinspirasikan pelajaran dan #)ru) darinya, sehingga 
dia dapat menjadi saham dalam bangkitnya kehidupan ekonomi umat, terapi 
terhadap berbagai problematika yang dihadapinya, dan memudahkan dalam 
menundukkan berbagai rintangan yang menghadang jalannya. 


Urgensi Tema dan Sebab-sebab Pemilihannya 

Seyogianya fikih ekonomi Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab 
Radbiyaltahu Anbu mendapat perhatian besar dalam ekonomi Islam. Urgensi 
inilah yang menjadi motivasi kami dalam memilih Fikih Ekonomi Umar 


1 Yang dimaksudkan fikih di sini adalah dalan makna buhasa yastu: "Pengetahuan tentang sesvata dan pernabaman kepadanya" 
(Lihat Lita. 15rb Jagalah 






2 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


tersebut sebagai tema kajian, Di mana urgensi ini terdapat sebab-sebab 
umum yang mencakup semua kitab ckonomi kaum muslimin, dan scbab- 
sebab khusus dalam penulisan Fikih Ekonomi Umar. Berikut ini penjelasan 
beberapa hal terpenting dari sebab-sebab tersebut: 


Pertama: Sebab-sebab Umum 

1. Meskipun banyaknya tulisan kontemporer dengan tema ekonomi Islam, 
namun bidang yang dilalui kajian-kajian teori dan aplikasi ekonomi dalam 
permulaan Islam, khususnya masa Khulafaur-rasyidin tidak sesuai urgensi 
kajian-kajian tersebut dalam mengenali ekonomi Islam dan aplikasinya 
dalam kehidupan nyata. Padahal langkah pertama yang seyogianya di- 
tempuh dalam kajian ekonomi Islam dan aplikasinya dalam kehidupan 
aktual kaum muslimin adalah kajian sumbangan ekonomi terhadap masa 
terbaik, masa salafus-shaleh, agar dapat mengikuti mereka dalam bidang 
ini, dan menyimpulkan pelajaran dari sumbangan tersebut. 
“Sesungguhnya kebutuhan kaum muslimin terhadap pengetahuan tentang 
pengaplikasian ekonomi dalam kehidupan aktual tidak lebih sedikit dari- 
pada kebutuhan mereka terhadap pengetahuan tentang berbagai ajaran dan 
prinsip-prinsip syariah, Oleh karena itu, seyogianya jika perhatian terhadap 
pengaplikasian ckonomi Islam dan bagaimana cara penetapannya dalam 
realita sebanding dan setara dengan perhatian terhadap berbagai ajaran 
dan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Sebab pengaplikasian ckonomi yang 
benar merupakan perlindungan terhadap prinsip-prinsip dari peremehan 
dan pemahaman yang salah.” 
Sesungguhnya sirah Nabawiyah dan masa Khulafaur-rasyidin merupakan 
rujukan penerapan dan bukti kebenaran bagi prinsip-prinsip Islam dalam 
realita kehidupan. Sedangkan membatasi pemahaman pada interaksi ter- 
hadap nash secara teoritis tanpa pemahaman secara aplikatif dan interaksi 
terhadap realita akan menyebabkan banyak kesalahan dan masuknya hawa 
nafsu dalam permasalahan karena tiadanya batasan metodologi dan rujukan 
syariah dalam aplikasi." 
Oleh karena itulah Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam memerintahkan 
umatnya bila terjadi perbedaan dan perselisihan pendapat agar berpegang 
teguh kepada Sunnahnya dan Sunnah Khulafaur-rasyidin setelahnya. 
Sabdanya, 


1 Umar Ubaid Masanah, 14 Mondy AAL alm, 79 


Pengantar 3 


“Sumgguh siapa yang di antara kamu bidup setelahku akan mengetahui banyak por 
bedaan: maka berpegang tepublah kepada Sunnahku dan Sumab kebulafanr.rasyidin 
yang mendapatkan petunjuk. Berpegangab kepadanya dengan erat-erat "V 

Telah maklum bahwa kajian fikih ckonomi Umar Radhiyallahu Anbu meru- 
pakan kajian aplikasi ckonomi Islam dalam masanya. Dengan demikian 
kajian ini berbeda dengan kajian pendapat-pendapat teoritis fugaha Islam 
dalam ekonomi yang tidak memiliki otoritas dalam mengaplikasikan 
pendapat mereka dalam realita kehidupan. 

Kajian ini mengukuhkan bahwa ekonomi Islam telah ada sejak adanya 
Islam dan mendapat perhatian besar kaum muslimin generasi pertama, di 
mana mereka mengaplikasikannya dalam realita kehidupan dan merupakan 
sebab kemuliaan dan kemenangan mereka, 

Di antara sebab pemilihan kajian ini, bahwa tulisan-tulisan dalam sejarah 
pemikiran Islam -yang memenuhi berbagai perpustakaan umum dan 
khusus kaum muslimin, dan darinya puwa-putra umat ini mempelajari- 
adalah menjelaskan perkembangan “pemikiran ekonomi” Eropa, dan 
hampir-hampir tidak menyebutkan sedikit pun tentang sejarah ekonomi 
kaum muslimin. Yang lebih riskan lagi, bahwa mayoritas tulisan tersebut 
menilai bahwa masa abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi sebagai “Abad 
Pertengahan" dan disebutnya sebagai “Abad Kegelapan dan Kemandekan 


w 


12 


Berpikir”. Padahal tidak samar lagi bahwa masa tersebut mencakup mayori- 
tas masa sejarah kaum muslimin, di mana saat itu terjadi masa kenabian, 
masa Khulafaurrasyidin, dan masa kesatuan umat dan kebangkitannya 
dalam seluruh bidang kehidupan. 

. Banyak kalangan ekonom -termasuk kaum muslimin- yang telah menulis 
tentang para pakar ekonomi dan apa yang mereka kemukakan tentang 
pendapat-pendapat (teori) ekonomi. Bahkan tulisan-tulisan tersebut mendali- 
hkan bahwa para pakar tersebut sebagai para pionir dalam masalah-masalah 
ekonomi tertentu, membatasi penyebutan para ekonom non-muslim, dan 
pura-pura tidak tahu tentang para pakar ckonomi yang muslim dan apa 
yang mereka sumbangkan tentang pendapat-pendapat ekonomi yang benar, 
Kajian ini adalah tentang teori dan sekaligus apliaksi salah satu pakar eko- 
nomi terbesar dalam Islam yang menjelaskan sebagian sumbangan kaum 
muslimin dalam bidang ekonomi, dan keterdepanan kaum muslimim 


- 







oma Idite v0: 10095, Abu Dawad, “0m kadit no 007, AtTirmidii, “4-Y anon, huda me 0/6, bu Majah, 
10:42, dan Atelirunidi berkata, Hadkts hasan shahih,” Dan, lihat makna hadis uni, bm Rajab, omi? AE Yara 





4 Fikih Rkonomi Umar bin Al-Khathab 


dalam banyak masalah ckonomi di kala ckonomi konvensional masih 
terpuruk langkahnya dan belum mencapai apa yang dicapai ckonomi 
Islam dalam beberapa abad lamanya. 


aah 


Kajian ini akan membantu mengetahui metode pemikiran ulama Islam 
dan menjelaskan bagaimana cara mereka menyimpulkan hukum dari 
nash, interaksi mereka dengan realita dan pembuatan pemecahan terhadap 
masalah-masalah yang baru. 


Kedua: Sebab-sebab Khusus 


Abu Bakar dan Umar Radbiyallahu Arbuma adalah dua sahabat yang me- 
miliki keistimewaan basar. Sebab, Nabi Shallallahu Alaihi ma Sallam memer- 


intahkan kita untuk mengikuti Sunnah Khulafaur-rasyidin, namun tidak 
memerintahkan kita untuk mengikuti dalam perbuatan melainkan kepada 
Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma. Di mana beliau bersabda, 
“Ikutilah dua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar” 

Telah dipahami bahwa Umar Radbiyalahu Anhu dengan lamanya masa 
pemerintahannya dan kondusifnya urusan dalam negeri yang dipimpinnya, 
maka Allah Tu'ala memberikan kepadanya apa yang tidak diberikan-Nya 
kepada Abu Bakar Radhijallahu Anhu. Di mana penaklukan wilayah semakin 
meluas pada masa Umar Radbiyallahu Anbu, banyak manusia yang masuk 
ke dalam Islam dari berbagai bangsa, mengalir deras harta kekayaan kepada 
negara, banyak terjadi peristiwa baru yang tidak terdapat nash di dalamnya 
dan Umar melakukan ijtihad-ijuhad dalam menyelesaikan masalah-masalah 
tersebut, sehingga demikian itu menjadikan keluasan fikih Umar dan 
ilmunya tersebar dalam kalangan umat. Ini adalah seperti diisyaratkan 
dalam sabda Nabi Shalalahw Alaihi wa Sallam, 

“Aku bermimpi, bahwa aku melepas timba pada pagi hari di sumur, Jalu 
Abu Bakar datang dan mengambil satu timba -atau dua timba- dengan 
pengambilan yang lemah, dan Allah mengampuni dia, Kemudian datang 
Umar bin Al-Khathab lalu mengambil sumur timba, dan aku tidak meli- 
hat orang jenius yang sangat bagus dalam beramal seperti dia, sehingga 
manusia segar dan mereka pergi ke kandang unta untuk memberikan 
minum unta mereka.” 





1. mw Abal “oz Yah 1giih Ab Tuhan hlm 485. Sedangkan haditanya dikeaarkan ale Ahmad, gps: hadi no.2 
bi, aho Pait ni, Abel dahan, Sy tam eka hadir mo. 7226 dan smadnyashahi. Lahat ALAIban, 
Aditi Lok hawbah, hadits n0.1233 
2 MBtkitri, AsOhdih babi no, 676,92 Jan Mlm, A1 So luis 102392 Iman AySyaf berkata, "Makan sbiany 
“Dow dala feraeowr An Bir omladalh bentar saaya.cpat meninggalnya, car kibukanaya dmn menang o-unp 
orang murtad sehingga tidak serapat melakukan penukhukan dan perluasan wilayah yang dapat dicapai oleh Umar dalam lermanya 
masa persessatahanaya." Lihat Ibaw Haies, | vtlo/ Ikei (748) dan penjelasan Ibnu Kaia» terhadap buadits uni, of.wis hlan, 398 











Pengantar — 5 


2. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga mempersaksikan keistimewaan Umar 
Radhiyallahu Anhu dalam masalah ilmu dan pemahaman. Demikian itu 
adalah yang beliau tegaskan dalam sabdanya, “Kuika aku tidur bermimpi minum 
susu sehingga aku melihat kesegaran berjalan di kukuku. kemudian aku memberikan 
kepada Umar.” Mereka berkata, “Apa makna demikian itu, ya Rasulullah?” 
Beliau menjawab, “Jimu, "! Pada sisi lain, bahwa Allah Subbunahu wa Ta'ula 
memberikan ilham kepada Umar Rad/iyullahu Anbw ucapan yang benar dan 
mengetahui kebenaran. Dalam hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, 

ay. 4 Hn ea Aa 

Pb USD Da ah ya DR Dad 
... 2. 

ia mad ai Jah Dp It 

“Sesenggulinya telah ada elalam umat-umat sebelum kamu mang-orang yang diberikan 

Ham. Dan, bulu dalam umatku terdapat seseorang yang demikian itu, maka Umar 

hin APK hathab termasuk mereka.” 

Di mana orang yang diberikan ilham oleh Allah adalah orang yang Dia 
alirkan kebenaran pada lisannya. 

Dalam hadits lain disebutkan, 

“Sesungyuibinya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya.” 
Adapun yang dimaksudkan ilmu dalam hadits di atas adalah ilmu tentang 
pengaturan manusia dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Di mana 
Umar memiliki keistimewaan seperti itu disebabkan lamanya masa pemer- 
intahannya bila dibandingkan Abu Bakar, dan karena kesepakatan manusia 
dalam menaatinya bila dibandingkan Utsman. Sebab masa pemerintahan 
Abu Bakar hanya sebentar, sehingga tidak banyak penaklukan wilayah 
yang merupakan sebab terbesar terjadinya perbedaan pendapat manusia. 
Tapi meskipun pada masa Umar terjadi banyak penaklukan wilayah dan 
banyaknya manusia dari berbagai bangsa yang menyebabkan terjadinya 
perbedaan pendapat manusia, maka Umar dapat mengatur manusia dengan 
kondusif selama masa pemerintahannya yang cukup lama. Di mana tidak 
seorang pun yang menyalahi pendapat Umar. Kemudian wilayah Islam 
semakin meluas pada masa pemerintahan Utsman, sehingga bertebaran 


1 AkBukhari, oo hadits po. 81, dan Musliny 4 

1 Akbukrari, gps. hadits no.3689. dan Muslim, 
Shatiber 3: 228), 

2 Ahmad, “U-Mvi4 hadits 20. 3123 dan 8960, AcTirmidgi, Sewon, Sadits no,3682 dan dia mengatakan Badi ini hasan Lihat 
uga, ini Hajat, uc (7:62) Jam Aur Nawani, iorah Wali Musim (R80, 





hadits ro.2301 
hadis no 2393 ca redaksi baginya, dan. Al Hakim, Murat Ato Asi: 












6 Fikih Ekonomi Umar hin Al-Khathab 


berbagai pendapat dan terjadi perbedaan di dalamnya, dan Utsman tidak 
mendapat kesepakatan seperti yang dialami Umar tentang ketaatan manusia 
kepadanya, sehingga timbullah berbagai fitnah yang berujung dengan ter. 
bunuhnya Utsman dan digantikan kepemimpinan pemerintahannya oleh 
Ali, Tidaklah bertambah masalah pada masa Utsman melainkan semakin 
bertambahnya perbedaan pendapat dan tersebarnya aneka macam fitnah"! 
Karena itu, tidak aneh bila fikih Umar Rudhiyu/lahu Anlw mendapat tempat 
khusus dalam fikih Islam, dimana pembicaraan mayoritas salafus-shaleh 
menunjukkan didahulukannya pendapat sebagian Khulafaur-rasyidin atas 
pendapat para sahabat yang lain -selain Khulafaur-rasyidin-, khususnya 
Umar bin Al-Khathab Radhiyallahw Anhu. Mujahid Rahimahulah berkata, 
“Jika manusia berbeda pendapat dalam sesuatu, maka lihatlah apa yang 
dilakukan Umar, lalu ambillah dia.” Dan diriwayatkan bahwa Abdullah 
biu Mas'ud Radbhijalllahn Anhu bersumpah -ketika menafsirkan ar-ihirathal 
mustagim (jalan yang lurus)- bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang di- 
tempuh oleh Umar Radhiyallahu Anu" 
4. Fikih Umar Radhiyallahu Anhu mencakup banyak bidang, di mana telah 
ditulis banyak risalah dan kajian tentang fikih 


» 


Umar ini dalam berbagai 
bidang disiplin ilmu. Diantaranya, bidang politik, bidang manajemen, bi- 
dang ckonomi, bidang peradilan, bidang pendidikan, bidang dakwah, dan 
bidang kemiliteran. Sebagaimana juga terdapat banyak risalah dan kajian 
tentang berbagai sisi fikih Umar dalam masalah ibadah, muamalah, dan 
lain-lain! 






Beberapa Kajian yang Telah Ada Sebelumnya 


Meskipun sumbangan Umar Rudbiyullahu Anbu dalam bidang ekonomi 
sangat subur materinya dan beragam pemberiannya, namun belum 
mendapatkan kajian yang mencukupi. Pada umumnya, tulisan-tulisan dalam 
bidang ini menitikberatkan sistem ekonomi -yang justru terjadi semakin jauh 
dari kajian ini- karena telah dilakukannya kajian lebih dari sekali. Diantara yang 
terpenting dari beberapa tulisan tersebut-sepengetahuan kami- adalah, desertasi 


4 3bow alir yp0417:90) Tentamgilnsu Clrs: ini akar terdapst taridatan penjelasan kerika rsenebicarakan yub tema: Sifisifar Umar" 
dalam Pasal Pengantar! 











1 Rangiumun dri pembicaraan Ibwu Rajb, got hlm 8Y7 Oa enenyebutkan beberapa pendapa: lai 
3 Di artara contoh cesnikian itu adalah tesis yang diajukan oleh Ghalib bia Abdul Kafi Alur 


ln ulama acar dalam makna ini 
wwudpat Abang 





atakua dibebutkan Seberapa ialah y 
bagai vowtolinya dalam buang snwna: 
engan tema: “wonder Ak Hung Uddoni 
1 Inbomo hai Umar AI Khai 
Lk ya Vabt Atil wa Ada 









Kal) AlOatayi weni deseratai 
Ao TM. Paru Mantabiwat menu desetasidaktamyadengan 

» Muhamuae Asli Thamawi mtenalis risalah doktorny: dengan 
tah, an Kakaawkajan la dalim bidang ini 





Pengantar 7 


doktor yang diajukan oleh Ahmad AsySyaff'i ke jurusan Fikih Perbandingan di 
Fakultas Syariah Al-Azhar pada tahun 1971 dengan tema: ALI kr A4grishad Inda 
Umar itm Al-Khaththah (Konsep Ekonomi Umar bin Al-Khathab). Desertasi ini 
terdiri dari 386 halaman, dan lebih banyak sebagai risalah fikih daripada sebagai 
risalah ekonomi. Demikian itu karena sangat kurangnya dalam memaparkan 
masalah ekonomi dalam berbagai temanya yang dikaji. Dan, mayoritas cakupan 
desertasi tersebut memaparkan masalah fikih pendapatan dan belanja baitul mal, 
dan terdapat banyak hal-hal umum yang tidak ada hubungannya dengan fikih 
Umar. Secara umum, desertasi tersebut tidak memaparkan tema-ema yang akan 
dikaji dalarn pasal-pasal desertasi kami ini dan babbsbnya. Sebagai contohnya 
adalah tema produksi, konsumsi, distribusi, moneter, gejolak ekonomi (selain 
empat halaman tentang definisi tahun paceklik), makna pengembangan 
ckonomi, lingkungannya dan pertanggungjawabannya, tuntutan-tuntutan 
pengembangan ekonomi, khususnya pengembangan sumber daya insani (SDI), 
kendala-kendala pengembangan ekonomi, dan hubungan ekonomi interansionl. 
Bahkan desertasi DR. Ahmad Asy-Syaff'i tersebut tidak memaparkan tema bab 
ke-3 dalam desertasi kami ini, yakni “Pengawasan Ekonomi”, kecuali sekedar 
memberi isyarat dalam beberapa masalah, dan perbedaan-perbedaan mendasar 
lain yang menjadikan kedua kajian berbeda. 

Kajian lain yang juga berkaitan dengan fikih Umar Radhiyallahw Anbwadalah 
tesis magister yang diajukan oleh Abdullah Jam'an As-Sa'di kepada jurusan 
Sejarah dan Peradaban, Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar pada tahun 
1983 M. dengan tema: Syarah ALMal ji Allslam ji Abdi Umar im Al-Khaththab 
Radbiyallahu Anbm na Mugaranatuha bi Al-Angbimah Al-Haditiah (Politik Ekonomi 
Islam dalam Masa Umar bin Al-Khathab dan Perbandingannya dengan Sistem 
Kontemporer). Di mana penulisnya hanya membatasi kajian sistem ekonomi, 
sehingga dia lebih jauh daripada desertasi yang sebelumnya (yakni karya DR. 





Ahmad Asy-Syafi'i) dari tema kajian yang sedang kami lakukan ini. 

Dan, di antara karya yang juga peduli tentang sistem ekonomi Umar 
adalah kitab yang ditulis @uthub Ibrahim Muhammad dengan tema: As- 
Siyasah Al-Maliyah Ti Umar ibn Al-Khaththah (Politik Ekonomi Umar bin Al- 
Khathab). Sebagaimana DR. Syaugi Dunya juga memaparkan sedikit dari 
fikih ekonomi Umar dalam kitabnya, A/ Islam wa At-Tanmipah AHgishadiyah 
(Islam dan Pengembangan Ekonomi) 

Sesungguhnya pembicaraan kami tentang kajian-kajian yang telah ada 
sebelumnya bukan dimaksudkan untuk menilai dan menjelaskan kelebihan dan 


8 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathab 


kekurangannya. Oleh karena itu, pembicaraan ini tidak berarti meremehkan 
posisi kajian-kajian yang telah ada sebelumnya, namun untuk menjelaskan 
perbedaannya dengan tema kajian ini, Di antara kongklusi perbedaan tersebut, 
bahwa pengambilan manfaat penulis dari kajian-kajian tersebut sangat terbatas 
sekali, 

Berdasarkan urgensi tema yang telah disebutkan di atas dan ketiadaan 
kajian-kajian yang memadai di sekitarnya, maka kami memilih tema Fikih 
Ekonomi Amiril Mukminin Umar Radhiyalllahu Anh sebagai kajian dalam 
risalah ini. Kami berharap kepada Allah Tuli, semoga kajian ini dapat 
menjadi saham dalam menjelaskan fikih ekonomi Umar dan mendekatkannya 
kepada para peneliti dan pemerhati kajian-kajian ekonomi, Sebagaimana 
kami juga bermohon kepada-Nya untuk memberikan taufig kepada umat 
Islam dalam mengikuti jejak salafussalehnya, mengambil manfaat dari 
fikih ekonomi ini dalam melakukan terapi terhadap berbagai problematika 
ekonominya, dan membenarkan laju perkembangannya. 


Metodologi Kajian 

Tulisan tentang warisan ekonomi kaum muslimin, khususnya 
fikih sahabat menuntut untuk mengikuti metodologi dalam kajian yang 
memperhatikan karakteristik penulisan dalam tema-tema seperti itu. Diantara 
rambu-rambu metodologi yang diikuti dalam mempersiapkan kajian ini 
adalah sebagai berikut: 

1. Fikih ckonomi Umar Rudhiyallahu Anhu tidak terbatas dalam kitab tertentu 
atau ilmu tertentu, Akan tetapi dia -sebagaimana halnya fikih salafus-shaleh 
yang lain- tersebar di berbagai karya ulama dan dalam beragam ilmu pen- 
getahuan. Ini adalah yang mengharuskan kembali kepada sumber-sumber 
pokok dalam berbagai ragam disiplin ilmu pengetahuan, dan tidak boleh 
mencukupkan dengan apa yang telah terdapat dalam kitab-kitab ekonomi, 
buku-buku politik Islam, kitab-kitab sistem pemerintahan Islam, atau 
buku-buku sejarah, dan lain-lain, 

Karena itu, otentisitas fikih ekonomi Umar Radbiyallahu Anbu menuntut 
untuk merujuk kepada sumber-sumber pokoknya, mulai dari kitab-kitab 
tafsir, kitab-kitab hadits dan ufsur serta berbagai syarah keduanya, kitab-kitab 
fikih, kitab-kitab maghagi dan siroh, kitab-kitab zuhud dan rugu'g, di samp- 
ing merujuk kepada karya-karya ulama dalam kajian ekonomi dan politik 
hukum Islam, kitab-kitab sejarah dan otobiografi, dan lain-lain. Di mana 
kami telah mengumpulkan sejumlah besar arrar dan ditulis sesuai temanya. 


Pengantar : 


2. Tidak cukup menyandarkan dtsar kepada sebagian rujukannya, namun saya 
berupaya mengenali apa yang mungkin dicapai dari sumber-sumber yang 
menyebutkan ursar tersebut dan menyandarkan kepadanya. Sebab yang 
demikian itu akan menambahkan kredibilitas ariar tersebut dan penjelasan 
sanadnya yang berbeda, sehingga lebih memudahkan bagi para spesialis 
untuk menetapkan hukum kepadanya. 

Pada sisi lain, bahwa atsar yang memungkinkan dijadikan pedoman dalam 
sebagian tema terkadang banyak jumlahnya, maka harus disebutkan yang 
terpenting diantaranya dan selebihnya dijelaskam dalam catatan kaki, agar 
orang yang ingin lebih dapat mengetahui dapat merujuk kepada tempatnya. 
Mengingat pentingnya mengenali tingkat keshahihan afsar sebelum me- 
nyimpulkan darinya, maka kami berupaya mengenali tingkatan utsar, 
selama demikian itu memungkinkan. Terlebih ketika atsar tersebut memi- 
liki substansi yang penting. Jika kami dapatkan ulama atau pencliti yang 
memaparkannya, maka umumnya kami cukupkan dengan penjelasan 
mereka. Akan tetapi jika kami tidak mendapatkan ulama yang telah 
memapar-kannya, maka kami berupaya seoptimal mungkin untuk meru- 
juk sebagian kitab yang menyebutkan otobiografi para tokoh dan kitab- 
kitab terminologi untuk mengetahui kondisi tokoh sunad. Dan, jika atsar 


» 


disebutkan dengan redaksi “diriwayatkan” (riya -dalam bentuk pasif 
-Edt)), maka itu menunjukkan kelemahan atsar tersebut, meskipan kami 
tidak menyatakan dengan jelas tentang kelemahannya. Sebab ungkapan 
tersebut menurut terminologi ahli hadits adalah sighat at-tamridh yang 
mengisyaratkan kelemahan sebuah riwayat. 





Terkadang nampak bagi kami bahwa sanad (mata rantai) afsar itu lemah, 
namun saya tetap menyimpulkan darinya pelajaran dan politik ekonomi. 
Itu adakalanya karena ketidakpastian tentang kelemahannya, dan kemung- 
kinan datangnya dengan sanad shahih yang tidak kami lihat, adakalanya 
karena berkaitan dengan masalah dan politik ijtihad ekonomi, tidak 
mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak 
berbenturan dengan »ush-nash syariah. Dengan kata lain, bahwa suatu afsar 
terkadang lemah sanadnya, namun dia mengandung makna shahih: dan 
dalam sebagian kondisi. komentar terhadap atsar yang lemah merupakan 
bentuk bimbingan terhadap maknanya, dengan semacam asumsi kuat 
tentang keshahihan sanadnya. Adapun hukum-hukum yang menyentuh 
masalah-masalah yang mendasar atau menyalahi kaidah-kaidah yang baku, 
maka tidak seyogianya bila diambil dari aur yang lemah. 


10 Fikih Pekonomi Umar bin Al-Khathab 


4, Jika terdapat penulis kontemporer menyebutkan atsaryang memiliki korelasi 
dengan fikih ckonomi Umar Radhiyalluhu Auhu tanpa menyebutkan rujukan- 
nya, kami akan mencari rujukan tersebut dalam rujukan-rujukan pokok yang 
kami bisa peroleh. Lalu jika kami tidak menemukan arsar tersebut, kami 
tidak akan berpegangan kepadanya, dan seringkali kami mengisyaratkan 
yang penting darinya untuk memberikan manfaat dengan hal tersebut. 

. Sebagai pedoman yang mendasar, bahwa ilmu-ilmu syariah saling berkai- 


» 


tan, di mana peneliti tidak bisa meninggalkan sebagiannya dari merujuk 
kepada sebagian yang lain. Oleh karena itu, sering kali dalam kajian ini 
membutuhkan diskusi dalam masalah-masalah tafsir, hadits, fikih, sejarah, 
dan lain-lain. Boleh jadi, demikian itu terasa asing pada masa yang telah 
terpengaruh metodologi kajian dengan seruan kebebasan pendapat tanpa 
ikatan apa pun seperti yang sedang terjadi pada saat ini, 

Kami tidak memperluas dalam penyimpulan fikih Umar dengan nash-nash 
dari Al-Our'an dan As-Sunnah. Demikian itu karena kami menghendaki 
peringkasan, tidak berkepanjangan dalam kajian, dan disebabkan fikih 
Umar sendiri sudah merupakan hujjah selama tidak menyalahi Al-Our'an 
atau As-Sunnah.! 


Egg 


Pasi 


Mengingat keistimewaan ekonomi Islam dan keinginan dalam memaparkan 
fikih ckonomi Umar dalam kondisinya yang khusus, kami tidak mem- 
perluas dalam melakukan komparasi antara paham-paham ekonomi yang 
disimpulkan dari fikih Umar dan paham-paham ekonomi konvensional, 
selama hal itu tidak diperlukan. Dalam hal ini, kami berijuihad dalam 
pemahaman-pemahaman ekonomi yang disimpulkan dari fikih Umar 
dengan bahasa ekonomi kontemporer, sehingga memudahkan pehama- 
mannya dan sempurna penyimpulannya. 

Kami berupaya seoptimal mungkin menghubungkan antara fikih ckonomi 
Umar dengan realita kontemporer, dan seringkali kami mengajukan cara 


» 


penyimpulan dari fikih Umar dalam bentuk kehidupan ekonomi Islam, 
Kami menukil atsuryang diriwayatkan dari Umar secara tekstual, dan tidak 


» 


meriwayatkan dengan makna melainkan sangat langka. Tujuannya adalah 
meletakkan afsar tersebut di depan pembaca sebagaimana aslinya, sehingga 
boleh jadi pembaca dapat menyimpulkan darinya apa yang tidak kami 
simpulkan. Sebab terdapat hadits shahih bahwa Nabi bersabda, 





hat AsZarkasyi, Abah 2U-Mahi bat A-hugh 0 Ath Thu, Syarah Aoa 
(105-185) DR. Mlammad Sulirnan AlAsygas, “Lai Ust ii, bla, 122-123, DI. Me 


KA Ka Aap an 












Pengantar — 11 


“Semga Allah memberikan kecemerlangan kepada sesenrang yang mendengar sesuatu 

dari kami, lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang didengarnya. Sebab, berapa 

bunyak orang yang disampaikan yang lebih memabami daripada orang yang mendengar? 

10, Seringkali satu “sar memiliki makna lebih dari satu topik, sehingga 
berulang penyebutannya dalam kajian ini sesuai makna yang dicakupnya. 

11, Mengingat banyaknya rujukan dalam catatan kaki, maka kami mengikuti 
metode pengukuhan yang ringkas terhadap refrensi, sehingga kami hanya 
menyebutkan nama penulisnya dan nama kitabnya disertai penyebu- 
tan volume -jika ada- dan nomer halaman yang kami tulis dalam tanda 
kurung. Sedangkan informasi-informasi yang selebihnya, kami sebutkan 
dalam daftar pustaka. Dan, jika terjadi pengulangan penukilan dari satu 
rujukan secara langsung, kami cukupkan dengan ungkapan: ep.cii, disertai 
penyebutan nomer halaman. Adapun bila terjadi pengulangan penukilan 
dari suatu rujukan setelah penyebutan rujukan-rujukan yang lain, maka 
kami sebutkan nama penulis kitabnya dan kami katakan: oy.cf. 





Selanjutnya, bahwa untuk pengukuhan akurasi hadits-hadits Nabawi, 
maka kami cukupkan dengan nomer hadits daripada nomer halaman. 
Demikian itu adalah dalam kitab-kitab hadits yang bernomer, kecuali jika 
kondisi menuntut penyebutan nomer halaman. 


Scdangkan dalam pengukuhan akurasi informasi kebahasaan, kami 
cukupkan dengan menyebutkan nama kitab yang menjadi rujukan seraya 
menyebutkan entri yang menjadi sumber makna tersebut tanpa menyebutkan 
nomer halaman kitab. Seperti kata tu1hilu utaradhi, artinya: “menelantarkan 
pemakmuran bumi dan tidak menanaminya.” Lihat, Lisun AlArul, entri 'utbala. 


Sebagian Kesulitan Kajian Ini 


Sesungguhnya mengkaji fikih ckonomi salafus-shaleh acapkali terkendala- 
kan oleh beberapa kesulitan. Penyebutan adanya kesulitan ini tidak berarti 
mengeluhkannya atau lari dari kajian bidang ini. Sebab, masing-masing 
kajian memiliki problematika dan kesulitannya, Akan tetapi penyebutan 
tersebut boleh jadi bermanfaat Ihagi yang igin melakukan kajian dalam 
bidang ini, sehingga dia siap mengembannya dan mempersiapkan diri untuk 
melakukannya. Di antara kesulitan yang kami hadapi adalah sebagai berikut: 
2. Banyak dan variatifnya referensi yang harus dijadikan rujukan untuk men- 

genali fikih ekonomi Umar. Sebelumnya, kami menyimpulkan seperti yang 


1 Ahmad, A1Awmad hadir no, 445, AsTirmidsi. is Setan hadite no 2687 dan radaksi bagenya, dan Ibua Malah, “umar hadits 
mol 


12 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


lainnya, bahwa atsuryang berkaitan dengan hal ini terbatas jumlahnya. Akan 
tetapi setelah melakukan penelitian, maka banyaknya atsar menjadikan 
problematika dan kesulitan bagi kami, baik dalam penyimpulan, penulisan, 
dan penyeleksian. Dimana untuk hal tersebut kami menghabiskan waktu 
lama dan upaya keras. 

b. Ulama hadits peduli dengan hadits-hadits Nabawi, lalu dikumpulkan dalam 
berbagai kitab, disusun dengan berdasarkan sudut-sudut pandang tertentu, 
dikaji sanadnya, dijelaskan matannya, dan lain-lain, Sedangkan a/sarsahabat 
dan pendapat-pendapat mereka tidak mendapatkan perhatian sebagaimana 
perhatian terhadap hadits dalam hal pengumpulan, pengkajian sanadsanad, 
dan penjelasan matan-matannya, Oleh karena itu, kami mendapatkan ke- 
sulitan dalam mencari apar dan mengumpulkannya, mengetahui hukum 
sanadnya, dan mendapatkan penjelasan kalimat yang rumit darinya. 

, Mengingat adanya terminologi dalam banyak atsuryang tidak dikenal pada 
masa kita, maka hal itu mengharuskan kami untuk merujuk kepada kitab- 
kitab bahasa, terminologi, dan lain-lain, dan mencari makna yang sesuai 


» 


dengannya, sehingga memungkinkan pengungkapan terminologi tersebut 
dengan bahasa yang dapat dipahami dalam bahasa ckonomi kontemporer. 
. Mengingat adanya hubungan di antara ilmu-ilmu syariah dan tidak 
memuungkinkannya pembicaraan fikih ekonomi salafus-shalih terpisah 
dari ilmu-ilmu syariah yang lain, maka itu menuntut peneliti untuk men- 
guasai seoptimal mungkin tentang apa yang dibutuhkan dalam kajian 
ilmu-ilmu tersebut. 


» 


Sistematika Kajian 

Kajian ini terdiri dari pengantar, pasal pengantar, tiga bab, dan penutup, 
dengan perincian sebagai berikut: 

Pengantar, yang akan membicarakan urgensi terna, sebab pemilihannya, 
metodologi kajian, dan kerangkanya. 


Pasal Pengantar, dengan tujuan memberikan kepada pembaca definisi 
singkat tentang garis-garis besar masa Umar dan kehidupannya, yang terdiri 
dua sub kajian, yaitu: Kehidupan Umar, dan Masa Umar. 

Adapun bab-bab yang terdapat dalam risalah ini adalah sebagai berikut: 

Bab I: Dasar-dasar Ekonomi. Dalam bab ini akan dikaji fikih 
ckonomi Umar Radhiyalluh Anhu tentang dasar-dasar terpenting dalam 
ekonomi, yang terdiri dari lima pasal: 


Pengantar 13 


Pasal 1: Produksi, yang terdiri dari lima bagian pokok kajian, yaitu: 
Pertama: Makna Produksi. 
Kedua: Urgensi Produksi dan Tujuan-tujuannya. 
Ketiga: Kaidah-kaidah Produksi. 
Keempat: Unsur-unsur Produksi. 
Kelimu: Bidang-bidang Produksi. 

Pasal 2: Konsumsi, yang terdiri dari tiga sub kajian seperti berikut ini: 
Pertama: Urgensi Konsumsi dan Tujuannya. 
Kedua: Kaidah-kaidah Konsumsi. 
Ketiga: Panduan dalam Konsumsi. 

Pasal 3: Distribusi, yang terdiri dari tiga pokok kajian sebagai berikut: 
Bertuma: Makna Distribusi, Urgensinya dan Tujuan-tujuannya. 
Kedua: Politik Distribusi. 

(cdiga: Jaminan Sosial. 

Pasal 4: Uang, dan terdiri dari dua sub kajian, yaitu: 
Pertama: Definisi Uang. 
Kedua: Manajemen Keuangan. 

Pasal 5: Gejolak Ekonomi dan Cara-cara Menghadapinya, yang 
terdiri dari dua pokok kajian: 





Pertama: Tabiat Gejolak Ekonomi. 
Kedua: Cara-cara Menghadapi Gejolak Ekonomi. 

Bab 2: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Interna- 
sional. 

Dalam bab kedua fikih ekonomi Umar ini akan dibicarakan tentang 
pengembangan ekonomi dan hubungan ekonomi internasional, yang dibagi 
dalam empat pasal: 

Pasal 1: Makna Pengambangan Ekonomi dan Penanggung Jawabnya, 
yang terdiri dari dua sub kajian, yaitu: 
Pertama: Makna Pengembangan Ekonomi dan Lingkungannya. 
Kulua: Pengembangan Ekonomi antara Usaha Individu dan Usaha Negara. 
Pasal 2: Tuntutan-tuntutan Pengembangan Ekonomi, yang kami bagi 
dalam tiga pokok kajian seperti berikut ini: 
Pertama: Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI). 
Kulua: Pengembangan Sumber Daya Bumi (SDB). 
Ketiga: Pembentukan Modal. 
Pasal 3: Kendala-kendala Pengembangan Ekonomi, yang kami bagi 
dalam tiga sub kajian sebagai berikut: 


14 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathab 


Pertama: Dampak Negatif Pemberian bagi Sebagian Individu. 
Kedua: Larangan Mujahidin Berladang di Daerah-daerah Taklukan. 
Keriga: Kesalahan Memahami Makna Tawakal dan Zuhud. 
Pasal 4: Hubungan Ekonomi Internasional. terdiri dari tiga sub kajian 
seperti berikut ini: 
Pertama: Urgensi Hubungan Ekonomi Internasional. 
Keduar Kaidah-kaidah Hubungan Ekonomi Internasional. 
Ketiga Usyur (10 90) 
Bab 3: Pengawasan Negara terhadap Ekonomi 

Dalam kajian fikih ekonomi Umar tentang pengawasan negara terhadap 
kehidupan ekonomi ini akan dibagi dalam empat pasal: 

Pasal 1: Kontrol dan Pengawasan Pasar, yang terdiri dari dua sub 
kajian, yaitu: 
Partama: Makna Kontrol dan Pengawasan. 
Kedua: Kontrol terhadap Aktifitas Ekonomi. 

Pasal 2: Pengawasan Harta, yang terdiri dari tiga pokok kajian: 
Pertama: Hakekat Pengawasan Harta dan Urgensinya. 
Kedua: Tujuan Pengawasan Harta. 
Ketiga: Sarana-sarana Pengawasan Harta. 

Pasal 3: Pengawasan Kerja dan Manajemennya, yang terdiri dari dua 
sub kajian sebagai berikut: 
Pertama: Hak dan Kewajiban Pekerja. 
Kedua: Tujuan Pengawasan Pekerja dan Sarana-sarananya. 

Pasal 4: Perlindungan Lingkungan, yang dibagi dalam dua pokok kajian: 
Pertama: Makna Problematika Lingkungan. 
Kedua: Perlindungan Lingkungan dalam Prespektif Fikih Ekonomi Umar 

Radiyallahu Anbu. 

Penutup, yang di dalamnya akan disebutkan beberapa poin inti kesimpulan 
kajian, dan rekomendasi. 

Setelah itu, kami ingin mengatakan bahwa kajian ini adalah upaya yang 
dapat kami lakukan, dan merupakan upaya manusia yang penuh kekurangan. 
Kami merasakan bahwa kekurangan masih meliputinya, dan kami melihat 
kekurangan nampak di dalamnya. Meskipun demikian, kami mengharapkan 
pembaca yang mulia agar tidak melecehkannya, dan menerima syafaat 
kebaikan-kebaikannya dalam keburukan-keburukannya. Hendaknya pembaca 
memaklumi bahwa kajian ini adalah pekerjaan manusia yang kekurangan 
pasti meliputi dirinya. Sebagaimana juga kami berharap agar kiranya pembaca 


Pengantar 15 


mengetahui bahwa fikih ekonomi Umar lebih luas daripada diliputi sebuah 
dcsertasi, dan lebih dalam daripada dipaparkan scorang pencliti. Scbab, fikih 
orang yang disifati oleh Nabi S/xelke/kebu Alaihi wu Sallum sebagai orang yang 
diberikan ilham oleh Allah Sxbhanahn na Ta'ala dan dijadikan-Nya kebenaran 
pada lisan dan hatinya. Juga dikarenakan fikih ini merupakan aplikasi dan 
pengalaman nyata ekonomi Islam di kawasan negara Islam yang terbentang 
luas wilayahnya selama 10 tahun lebih, yaitu pada masa kekhalifahan Umar 
Radhiyallaha Anne. 

Terakhir, kami merasa berkewajiban untuk berterima kasih kepada 
dua guru besar kami yang murah hati: DR. Muhammad bin Ali Al-Ugla, 
pembimbing desertasi bagian ekonomi, dan DR. Abdullah bin Mushlih 
Ats-Tsamali, pembimbing desertasi bagian fikih. Di mana dalam melakukan 
kajian ini, kami mendapatkan kehormatan dari mereka berdua dengan 
bimbingan dan pencermatan kajian ini sejak membuat anasirnya hingga 
sampai dalam bentuk kajian seperti sekarang ini. Sungguh keduanya sangat 
bermurah hati kepada kami dengan waktu dan upaya keras keduanya. Kami 
bermohon kepada Allah, semoga Dia memberikan balasan kepada mereka 
berdua dengan sebaik-baik balasan. 

Sebagaimana juga tidak boleh terlewatkan bagi kami untuk berterima 
kasih kepada dua pembimbing kami yang terdahulu: DR. Syaugi Ahmad 
Dunya dan DR. Muhammad Husni Salim, yang dari keduanyalah muncul 
konsep kajian ini, dan di bawah bimbingan mereka berdualah dibuat anasir 
bab-bab kajian ini dan pasal-pasalnya. 

Kami sampaikan terima kasih kepada setiap yang memiliki andil dalam 
penulisan kajian ini, baik para guru kami yang utama dan kawan-kawan 
kami yang setia. Kami bermohon kepada Allah, semoga Dia menulis pahala 
semuanya di sisi-Nya. 

Sebagaimana kami juga sampaikan terima kasih kepada Universitas 
Ummul Gura yang telah memberikan kepada kami kesempatan 
mempersiapkan desertasi ini. Dan, kami khususkan terima kasih kepada 
mereka yang berwenang di Pasca Sarjana Syariah serta Fakultas Syariah dan 
Kajian Islam, dan para dosen di Pasca Sarjana, Kami sampaikan terima kasih 
kepada setiap orang yang membantu kami dalam mempersiapkan kajian ini. 
Dan, Allah-lah yang memberikan pertolongan dan bimbingan kepada jalan 
kebenaran.f”) 


16 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathab 


Paral Pengantar 
KEHIDUPAN UMAR DAN MASANYA 


Pasal pengantar ini dimaksudkan untuk memberikan kepada pembaca 
pemikiran singkat tentang kehidupan Umar Rud/hiyalluhu Anbu sebagai pemilik 
fikih ckonomi ini, dan mengenali ciri khas terpenting pada masanya, 

Sesungguhnya pembicaraan tentang kehidupan Umar dan masanya lebih 
luas untuk dikaji dalam satu desertasi, terlebih dalam sub kajian dalam pasal 
pengantar seperti ini. Itu karena pembicaraan ini akan dibatasi pada sisi-sisi 
terpenting dalam kehidupan Umar dan masanya, yang akan dibagi dalam 
dua pokok kajian, yaitu Kehidupan Umar Radhiyallubu Anbu, dan Masa Umar 
Radbiyallahu Anhu 


1. Kehidupan Umar Radhiyallahu Anhu, 


Di antara sisi terpenting yang mungkin dikenali dari kehidupan Umar 
Radhiyallahu Anbu dalam sub kajian ini adalah sebagai berikut: 


a. Nasabnya 

Para sejarahwan menyebutkan nasab Umar dari fihak ayahnya dan 
ibunya dengan mengatakan: Umar bin Al-Khathab bin Nufail bin Abdil 'Uzza 
bin Riyah bin Abdullah bin Ourth bin Razah bin Adi bin Ka?ab bin Luayyi 
bin Ghalib Al-Ourasyi Al Adawi. Sedangkan ibunya adalah, HTantamah binti 
Hasyim bin Mughirah, dari Bani Makhzumi, di mana Hantamah adalah 
saudara sepupu Abu Jahal." 








ah Uma dalam bebrapa aka batik Io Sad “Da Kb 321rb Tt an 
Un (M6) AI Baluriri, at Ak Apsmpbon) hlm. 159, Ihma Sabah, “str Hadiah 2215, Al-Hakim, 
UN omaghUimurhlm. 16 Ibuu Ina, 1/I1Aubai AI dan Tan 








Tiara 


Pasal Pengantar Kehidupan Umar dan Masanya — 17 


Kunyubnya: Abu Hafash: dan lugah (gelar)nya: Al-Farug. Dikatakan, 
bahwa dia digclari demikian itu dikarenakan terang-terangannya dan 
pengumandangan:nya secara terbuka terhadap keislamannya, ketika yang 





lain menyembunyikan keislaman mereka. Maka dia membedakan antara 
yang hak dan yang batil. 


b. Kelahiran dan Pertumbuhannya 


Umar dilahirkan 30 tahun sebelum masa kenabian, dan ada pula yang 
berpendapat selain itu." Ia hidup selama 65 tahun," separuh pertama-kurang 
lebih- dalam kekelaman jahiliyah. Ketika itu dia adalah orang yang tidak 
dikenal. Tidak memiliki nama dan keagungan. Sedangkan yang separuh 
keduanya dalam cahaya iman. Dimana dalam masa ini, namanya menjadi 
terkenal dan termasuk salah satu tokoh besar. Titik peralihan ini adalah saat 
dia mengucapkan: “Aku bersaksi tiada tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad utusan Allah.” Ketika itulah Umar benar-benar “dilahirkan” 
dan hidupnya mulai berpengaruh dalam percaturan sejarah. 





Umar menghabiskan masanya dalam jahiliyah selama 30 tahun, yang 
di dalamnya dia tidak dikenal kecuali pernah menjadi wakil utusan bagi 
kaum Ouraisy. Sebab, jika terjadi perang di antara kaum Ouraisy dan suku 
lain, maka mereka mengutus Umar sebagai utusan. Dan, jika terdapat orang 
yang membanggakan dan menjadikan hakim dalam suatu perselisihan, maka 
mereka rela bila Umar sebagai wakil meraka dalam hal tersebut. 

Sesungguhnya Umar berkembang dalam asuhan bapaknya yang 
berwatak keras dan berhati kasar. Umar dibebani ayahnya menggembala 
unta dan kambing, diletihkannya jika bekerja, dan dipukulnya jika 
mengabaikannya. Umar ketika itu adalah orang biasa seperti halnya jutaan 
manusia lainnya, yang seseorang tidak merasakan keberadaan mereka, dan 
tidak menyedihkan kematian mereka. Tapi kemudian ketika masuk Islam, 
dia menjadi sosok yang luar biasa, yang pemaparan kisah-kisah indahnya dan 
berbagai keistimewaannya menyita perhatian para sejarahwan."! 


Thn Outribak, 





1m 180) Dikatakan, bahwa Nahi Wholitaha “at ae Siam alalah yang memberitan gelar Al Parng erocla 


Usus Dan dikatakan bahwa yang memberikan gelar adalah Ahl Kuala ebagaitnsnn dulkatakan jug: bahya yang erberisan peler 
adalah brt Aas Situ Taha, Tom Su'a ips (3205), Ibnu Syabah, y.c1(2:227)hddan Homu Hajat, tuch an CS Adam 4 Iithah 
Grade, 
Pang 


(rar 3 imINS, ApNa 25524) Usul Jauri, Maragis mar hlm, 1, dan Ibn Hajar, “UAshab (as At) 





& Ali At Thamibavi dan Nai Ato Tbanttawi, Assibr Uiaralm 9-11 Dani 
spot kn. 201 20 bo bah p:21 32 om Jr Aa Nova psi hlra 3,AI Muh b Ath That 
(gus (ARI), Mu ajar, pcs (4-480), DR. Muliatumad AsSayyid ALWakil, jamal Ai Tarikhah foot At Khaefa Ar Raya Mn, 
35, Mmmud ypatir plain IK Chi bi Abdi Kai ALAdas7, sma plan Adowban ALOO (IAN) 





makna yang senat dengan mana terebut Ibau 









18 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


c. Sifat-sifatnya 

Berbagai referensi menggambarkan sosok Umar Rad/iyallahu Anbu bahwa 
beliau berbadan tinggi lagi besar, lebat bulu badannya, terursi rambutnya 
dari kedua sisi kepalanya, berkulit putih kemerah-merahan -Jan ada yang 
mengatakan coklat mudas berjenggot lebat, berkumis tebal, dan menyemir 


ubannya dengan hana! 


Disamping sifat-sifat fisik tersebut, Umar juga memiliki sifat-sifat 
kejiwaan yang luhur, diantaranya: adil, penuh tanggung jawab, sangat keras 
pengawasannya terhadap para pejabat dan aparat negara, santun terhadap 
rakyat dan sangat antusias dalam merealisasikan kemaslahatan mereka, tegas 
dalam urusan agama, berwibawa dan disegani manusia, tajam firasatnya, luas 
dalam keilmuannya, cerdas pemahamannya, dan sifat-sifat lain yang tidak 
mungkin disebutkan seluruhnya dalam sub kajian ini. 

Berikut ini keterangan singkat tentang sebagian sifat-sifat termasyhur 
Umar Radhiyallahu Anu dan sangat dominan pada dirinya. Dimana hampir- 
hampir nama beliau tidak disebut melainkan sifat-sifat ini disebutkan 
bersamanya. Sifat-sifat terpenting tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Keras, yaitu lawan dari lemah lembut, Maksudnya, keras dalam 
menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar dan 
penuh keteguhan! 

Sifat ini menjadi ciri khas Umar Rudbiyululluhu Anbu pada masa 
jahiliyah dan juga menjadi bagian kisah indahnya dalam Islam. Sebab beliau 
menggunakan sifat ini dalam melayani agama dan menegakkan perintah Allah 
Subhanahu na Ta'ala. Sebagai bukti hal itu adalah sabda Nabi 


aa aa 
SIA peak mag Kang an Pap saga dinah Ae 





am js 2 Yf pn per) PAIG JS, alah cat 
adi Si Ktp al 1ta la Ine Dp Ki 


1 Untuk tambahan lebih rines like Ibnu Oatibah, sp Hlm IKI, Lama ASi atbah, UM uedanng (Its), ALMlakira, “Um 
0p01(2873 AlMulib AihvThaban, gpu (2272-27a ytbmal au, pa, blm. 17L8, Ibnu Hajar ypor (4: 484-485), DI. Altar Diya" 
AtUmari, Asim AXNikah Ar Ransdot, Win. 66 

2 Sebagiaa fat yang tdah disebutkan, seperi: adil pengawasan Lrbadap pejabat negara, santan terhadap rakyat, bertanggung jawab, 
dan Jain Iin ekar. disebutkan sxcar terpetiac: dalam tengah tengah kajian dan beberpe conroh yung mesjelakannya,ja7, Iu 

» Sat Hisap Af Anemia 





Pasal Pengantar Kehidupan Umar dan Masanya — 19 


“Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras 
dalam perkara fagama) Allah adalah Umar, yang paling benar dalam malu adalah 
Utsman, yang paling bagus bacaan AL-Gur an adalah Ubay bin Ku'ab, yang paling 
menguasai faraidh adulah Zaid bin Tsabit, dan yang paling mengetahui tentang batal 
dan haram adalah Mu'adg hin Jabal. Dan ketahuilah, bahwa dalam setiap umat 
ferdapat orang yang amanat, dan orang yang amanat dalam umat ini adalah Abu 
Ubaidah bin Al Jarrah." 

Yang dimaksudkan keras dalam perkara (agama) Allah adalah 
melaksanakan perintah-Nya dalam segala makna, dan berpedoman kepadanya 
dengan penuh hati-hati dan sangat kuat. 

Para sahabat sangat mengenal sikap keras Umar ini dan takut terhadap 
silat tersebut. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar mengangkat Umar sebagai 
khalifah setelahnya, maka seseorang di antara mereka berkata kepada Abu 
Bakar, “Apa yang kamu katakan kepada Tuhanmu jika kamu mengangkat 
Umar sebagai khalifah bagi kami, sedangkan kamu mengetahui sikap 
kerasnya?" Maka Abu Bakar berkata, “Dudukkanlah aku! Apakah kalian 
menakutakutiku dengan Allah? Aku akan katakan, “Wahai Tuhanku, aku 
mengangkat khalifah terhadap mereka orang yang terbaik dalam agama-Mu.”! 

Sesungguhnya Umar Radhiyallahu.-Anbu mengerti sifat tersebut pada dirinya. 
Akan tetapi dia mengeksplorasinya dalam menolong kebenaran dan menumpas 
kezhaliman. Sebagai bukti hal tersebut, bahwa ketika sempai kepada Umar 
kekhawatiran kaum muslimin terhadap sikap kerasnya, maka dia menjelaskan 
kepada mereka sebab-sebab sifat kerasnya dan dalam apa dipergunakannya, Dia 
berkata dalam khutbahnya setelah diangkat sebagai khalifah, 

“Wahai manusia, sesungguhnya aku mengetahui bahwa kalian merasakan 
sifat keras pada diriku. Demikian itu adalah sejak aku bersama Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku sebagai pelayannya. Sedangkan beliau adalah 
seperti yang disebutkan dalam firman Allah, “Ayat belas kasihan lagi penyayang 
terbudap urang-oran 





ng beriman”! Maka aku di hadapan beliau seperti pedang 





| Ahmad A!Mnvenh hadita no. 12194, At TirmktA, Ae Senam hatta wo, 3795, dan Ar Trmidri berkata, “Hadi ini hasan shahih," 
(Dan ibatiat, AlWllbany Ai? -iladin Ash oudiloh bad m0, 1224. 
2 Ibnul Arab, do Womal Arabi menyebuskan conseh tentang sikap kerasnya Umar 
anhhat. ee tentang Loeaxa petang dar eika Nat Val log Soo bermuyawanh dengan Ab Basard 
Ku Baka: mengisyaratkan kepala Na dx Salon Jangan tebusat. Sedangkan Um 
Wit mu Sao berkata, "Orung pon leh har mubin 
1 Laba burowilape yan morikwiku maka ngo und ratan panpanka.din 
onta yng arwbehaka bu, eka serengautasa aga, Mat Yeopanpan ht Mito Peyang (G5. Urai: 36) Sedang stungpat 
inpor ban suhu me adalah Nah Anis Sak honor da berkata, “Na Tekan bearadot Tinghon duet merang pdl onar sang mar 
Kadi ingat wa omi" (O3, Nuli. 26) 
Ubnu Sa'ad.a01(1 M7) Abiluererrag, An nsbama(5-449480), Atb.Tbabari apot(d?289), A-Halndiri ol, him 187, Ibnu Syabah, 
23), dan Ibu Jauai, Atenapi? Lea bla: 79, 
4 884 Taubahi 121 

























20 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 





yang terhunus, kecuali 





jika beliau melarangku dari suatu perkara, maka aku 
pun menahan diri, Jika tidak, aku maju pun kepada manusia karena posisi 
kelemah-lembutan beliau. Aku selalu demikian itu hingga beliau wafat, dan 
beliau ridha kepadaku, alhamdulilah, dan aku bahagia dengannya. Kemudian 
aku melakukan demikian itu bersama Abu Bakar, khalifah Rasulullah 
setelahnya. Dia, sebagaimana kalian ketahui, adalah orang yang memiliki 
kedermawananan dan kelemah-lembutan. Maka aku sebagai pelayannya seperti 
pedang di hadapannya. Aku padukan kekerasanku dengan kelembutannya, 
kecuali jika dia maju kepadaku, maka aku pun mengendalikan diri, Jika tidak, 
aku pun maju. Dan, aku selalu demikian itu hingga dia wafat, dan dia ridha 
kepadaku, a/hamdulillah, dan aku bahagia dengannya. 

Kemudian urusan kalian pada hari ini berada di tanganku, dan aku 
tahu akan ada orang yang mengatakan, “Saat orang lain berkuasa saja ia 
telah keras kepada kita, apalagi jika kekuasaan itu di tangannya? Ketahuilah, 
bahwa kalian tidak akan bertanya kepada seseorang tentang aku. Sebab kalian 
telah mengenalku dan berpengalaman hidup denganku, Maka ketahuilah, 
bahwa sifat kerasku yang kalian lihat akan semakin bertambah berlipat-lipat 
-karena kekuasaan telah berada padaku: terhadap orang yang zhalim dan 
orang yang melampuai batas, untuk membela orang yang lemah dari sikap 
orang yang kuat di antara mercka, Sesungguhnya aku setelah kekerasanku 
tersebut adalah orang yang akan meletakkan kedua pipiku di bumi terhadap 
orang-orang yang menghindari keburukan dan orang-orang yang menahan 
diri dari kejahatan di antara kalian,” 

Sesungguhnya sifat keras Umar Rudhiyuluhu Anbu tidak berarti ia bengis 
dan tidak mengenal kasih sayang. Sebab beliau memiliki sifat lemah lembut 
dan kasih sayang terhadap rakyat. Beliau tidak pernah menyerahkan pekerjaan 
kepada orang yang memiliki sifat bengis dan keras hati. Sebab terdapat 
riwayat bahwa Umar menugaskan seseorang dalam suatu pekerjaan, Ketika 
orang tersebut masuk kepada Umar untuk memberikan salam kepadanya 
dan melihat Umar mencium salah satu putranya, dia berkata, “Engkau 
mencium anak ini, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, aku tidak pernah 


4 hmu Abdi Mah, Mob ih hama Fi Tik Amir Mania our bai Al Kabiehah(I:MM43A5) dan AldMuagi Abilindi, Kang 
Mma :681-682l Lihat juga IK, Muhammad Ahmad Asyut, Kura babi Meki Hiwaria AK otebanaa Wuhajaha Bl. 
2021, dan DR. Sulaiman Mulunmad AibTaamawi, Umr ih A/ Kbttilah mv UiheAe Yus A/Jeral AL Latah bla 
Sid bin Musayyab berkuu dalam ratagomentar, ur sercbut, “Deo Allah, dia menepati karina Alah apa yang di katakan. Ii 
meababisan kekeruannnyateraulap onangotar ym meraaikan dan mue'aksikan kebal, dm embautrbadap ht kebenarat, 
siapa pun acteka” Sesunggukaya Umat ipada Allah yr dileunbtikan-Nya cthadap abi kataatin, daa ikaru.mak Nya 
kekerasanterhadap mus musuh Allah dengar tarpu reomehaliii mereca Lihat, Ibnu Abd: Rapbihi, 12 Madrid (132) Iban 
Sit yoo (200) nu Jaati yui la 77 daa !fid» LL Vafrs(LL2AY 


















Pasal Pengantar Kehidupan Umar dan Masanya — 21 


mencium anakku sama sekali!” Maka Umar berkata, “Maka kamu, demi 
Allah, terhadap anak-anak orang lain (maksudnya rakyatnya -Edt) akan 
lebih tidak sayang lagi. Janganlah kamu bekerja kepadaku selama-lamanya." 
Lalu Umar membatalkan penugasannya."! 

b. Wibawa: maksudnya ditakuti yang disertai penghormatan dalam 
hati, dan sering pula disertai dengan rasa cinta dan pengenalan! 


Sungguh Umar Radhiyallahu Anhw memiliki wibawa besar dan disegani 
setiap orang yang melihatnya. Bahkan setan pun takut dan lari darinya. 
Nabi Shallallahu Alaihi nu Sallam mengukuhkan sifat tersebut kepada Umar 
Radivallahu Anbn, seperti disebutkan dalam hadits Sa'ad bin Abi Waggash 
Kadhiyallahu Antu, bahwa dia berkata, “Umar meminta izin untuk masuk 
kepada Rasulullah Shallillahu Alaihi ma Sallam, sementara bersama beliau 
terdapat kaum perempuan Ouraisy yang sedang berbicara banyak dengan 
beliau dan suara mereka keras melebihi suara beliau, Maka ketika Umar 
meminta izin masuk, mereka berdiri dan segera bersembunyi di balik tabir, 
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan kepadanya untuk 
masuk. Lalu dia masuk, dan Rasulullah tertawa. Maka dia berkata, "Engkau 
tertawa hingga terlihat gigimu, ya Rasulullah!" Nabi berkata, 





"ku beran terbadap kaum perempuan yang tadi berada di sisiku. Ketika mereka 

mendengar suaramu, maka mereka segera sembunyi di balik tabir." 

Umar berkata, “Engkau lebih berhak ditakuti mereka, ya Rasulullah? 
Kemudian Umar melanjutkan, Wahai kaum yang memusuhi diri mereka sendiri, 
apakah kamu takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah” Mereka 
menjawab, 'Ya, kamu lebih keras daripada Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, 

“Demi Dgat yang diriku di Tangan-Nyas tidaklah setan bertemu kamu menempuh 

Jalan yang manapun, melainkan dia menempub selain jalan kamu.” 

Dan, Abu Salamah bin Abdurrahman menggambarkan kewibawaan 
Umar Rudhiyallahu Anhu seraya mengatakan, “Cambuk Umar lebih ditakuti 
di dalam dada manusia daripada cambuk kalian ini. 

Sesungguhnya Umar Radhjjalahi Anhu mengerti pentingnya kewibawaan 
bagi seorang hakim (pemimpin) agar segala urusan menjadi stabil. Hal 












tap Umar rm, 145, ba Abdi Madi, 4. 

Dihat, ALA bani, Blu 1 Ide “Uas Dan lihat sebaggan esersentang kelembutan dan 
kepada ragyatnya dalam: A-Baladziti asi. hlm 195-196, dan At Mubib Ash Tkabari, wp.t(2 

D Kaon Al-Ane eni Supadio Dat lihat: mal Onyyiw, Madun As Sibtin,(1 313) 

3 Ahmad, A/Aininai bacis no. 1975, 1627, Albukbar, ash-Shabe, kadi no, 3883, Muslira, Aih Shalih kadil no 2998, dan bend- 
ingkan DR, Chelib bin Abd Kai AI Omvemi, eadi(1:57 39) 

4 Mbalidui opsi ha, 245, dan ikat bau Syaban,wpse2251) 





sayang Umar Kadal 
33, 








22 Pikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab: 


itu ditunjukkan, bahwa Sa'ad bin Abi Waggash Rudhiyaltahu Anbu ketika 
mendesak-desak manusia hingga dia sampai kepada Umar, dan saat itu Umar 
sedang membagikan harta di antara manusia, maka Umar mengingkari 
sikap Sa'ad tersebut dan dipukul dengan cambuknya seraya berkata 
kepadanya, “Sesungguhnya kamu menghadap dengan tidak takut terhadap 
sultan Allah di muka bumi, maka aku ingin mengajarkan kepadamu bahwa 
sultan Allah tidak akan takut kepadamu,"! Dan, Umar berpendapat bahwa 
seyogianya kewibawaan merupakan sarana untuk penegakan kebenaran, dan 
tidak boleh dieksploitasi dalam menzhalimi rakyat. Itulah sebabnya ketika 
seseorang Ouraisy bertemu dengannya lalu berkata kepadanya, “Bersikaplah 
lemah lembut kepadaku. Sebab hati kami telah penuh ketakutan.” Maka 
Umar berkata, “Apakah dalam sikap (kerasku) itu terdapat kezhaliman?” 
Ia menjawab, “Tidak.” Umar berkata, “Itulah sebabnya maka Allah 
menambahkan di dalam dadamu rasa takut kepadaku.” 





Di samping kewibawaannya tersebut, Umar adalah orang yang rendah 
hati, mudah kembali kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa 
saja tanpa keberatan sedikit pun, Ia bahkan meminta rakyatnya untuk 
menunjukkan kekurangannya, membantu orang yang memiliki kebutuhan 
dengan kedua tangannya, mengobati sendiri unta zakat, tidur di bawah 
pohon tanpa penjagaan, tidak menyukai fenomena-fenomena kebanggaan 
dan kesombongan, dan seringkali membawa ember di punggungnya untuk 
mendidik dirinya seraya berkata, “Sesungguhnya nafsuku mendorongku 1jub, 


maka aku ingin merendah-kannya.”2 


c. Ilmu Nabi Sullullahu Alaihi wa Sallam mempersaksikan keilmuan 
dan pemahaman Umar Radhiyallahu Anbu yang tidak behiau dilakukan kepada 
selainnya. Sebagaimana dalam sabda beliau, 

“Ketika aku tidur bermimpi miuum susu sebingga aku melihat kesegaran mengakir 

di kukuku -atan kuku -kukukus, komudian aku berikan kepada Umar." 

Maka para sahabat berkata, “Apa makna demikian itu, ya Rasulullah?" 
Beliau berkata, “Tiru. 

Sedangkan tentang ketepatan Umar dalam perkataan yang benar dan 
mengetahui kebenaran, Nabi Shu/lalahw Alaihi wa Sallam bersabda, 


“Seumpguhnya Allah menjadikan kebenaran pada bilah Umar dan batinya.”" 








vThabari, yr (3207), din At Raludriri, xvi, 

2 sahatlah hal tersebut, dan beberapa cemtohrya dalan: Ibmu Kacsir gd 71301 9, Ibn Jaugi vi hlm. 176-182, dar AlMuhibb 
At Thabuti, pot hlu. 12-18) 

3 Telah disebutkan lir 

4 Tolaldinlratkaw todyya, Jan jug tlah dipaparkan meliki terperiwsi tentang Umar Kodian Ant dalan Pasal Pengantar 





Pasal Pengantar Kehidupan Umar dan Masanya 23 


Dan, Abdullah bin Mas'ud Radhiyallihu Anbu menyifati ilmu Umar 
Radhiyallahu Anhu seraya mengatakan, “Seandainya ilmu Umar diletakkan di 
piringan timbangan yang satu, dan ilmu orang-orang yang hidup di bumi 
diletakkan di piringan timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar mengungguli 
ilmu mereka. Sungguh mereka (para sahabat) berpendapat bahwa dia pergi 
dengan 90 Yo ilmu." 

Kemudian di antara ilham yang dimiliki Umar Radija/lahu Anhu adalah, 
bahwa beberapa kali wahyu Al-Our'an turun sesuai dengan pendapat dan 
ijtihadnya. Itu merupakan keistimewaan yang hanya dimilikinya, dan 
tidak pada sahabat yang lainnya. Sebagian ulama menghitung kesesuaian 
pendapat dan ijtihad Umar dengan wahyu Al-Our'an tersebut, maka mereka 
mendapatkan sebanyak 15 kesesuaian. 


d. Keislamannya 

Ketika Nabi Muhammad Shallalhu Alaihi wa Sallam diangkat Allah 
'Tu'ala sebagai Rasul-Nya yang terakhir untuk menyampaikan Islam kepada 
manusia, maka Umar termasuk orang yang paling sengit dalam memusuhi 
Islam dan dikenal dengan keras tabiatnya, di mana kaum muslimin yang 
lemah menerima darinya berbagai bentuk gangguan dan siksaan, Maka, 
ketika Allah menghendaki memberinya hidayah, Allah memperkenankan 
doa Nabi Shallallahu Alaihi na Sallam untuknya. Di mana Nabi Shallallahu 

Uaihi wa Sallam berdoa, 

“Ya Allah, jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih Engkan 
cintai: Abu Jabal atau Umar bin Al-Khathah, Maka salah satu dari kedunya yang lebih 
dicintai Allah adalah Umar bin Al-Khathah." Umar menyatakan keislamannya 
pada tahun ke-6 dari kenabian." Dan, keislamannya ini memiliki pengaruh 
besar bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud Radbiyallahn Anbu berkata, 
“Kami selalu sangat mulia sejak Umar masuk Islam.” Dalam riwayat lain 
disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, “Sesungguhnya keislaman Umar 
adalah penaklukan, hijrahnya kemenangan, dan kepemimpinannya rahmat, 


na 





Ah Khalisarvah, Kitab 4 Tan Won, 123-142, dar MeSuyuahi, Tai! Khodua Wn. 022 Liar juga: AI Blade ya hlm, 150, 
“dan Aldtubb Ath- bahari, y2sI/(3 327) Dimana otur im dinyatakan shahih sanadnya oleh ALAIbani dalam tahggnys serbadap: 
Kitab Alis karya Abu Khai 
Nawnes Hara Shah tni (180 Alai Aib Tabu mc (22284289 AL Oi, Nut: ah 10407) 
pal hadis no. 2683, AtTirmidi, 4 Ommr,bidits mo, 3081 dan 3613, Al Hakim, Marah 3) dan 
Clbaa Hah. op (190) dan DEL Mall Hungulab Aline, 11 le Nemu Dit IA bar ea 









Wo, 214, 
hat, bru Jawi, apa hlm 28, dan AsbSoalii, Swhala tml War kuno Dial Kholat Uh) 
£ AB Bukhar, Ash Iholi, hadis an, ISRA dan AI Hair, wi (90) 


bau Llnyai, “red “in Debora (1362) daa Hun Ulaiat bui (7.91 





24 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathab 


Sesungguhnya Umar Radhiyailahu Anbu melakukan peranan besar 
dalam dakwah dan jihad, berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi ma Sallam 
sebagai pendukung dan penopangnya serta hadir bersamanya dalam seluruh 
peperangan, yang di dalamnya dia termasuk orang yang disifati dengan 
kekuatan dan keberanian. Dan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
wafat, maka beliau ridha kepada Umar dan memberinya kabar gembira 
dengan surga untuknya."! 

Selanjutnya, ketika Nabi Sha//allahu Alaihi ma Sallam telah wafat dan Abu 
Bakar menjadi khalifah, maka Umar berada di sisinya untuk membantu 
dalam memudahkan urusan kaum muslimin, di mana Abu Bakar selalu 
bermusyawarah dengan Umar dalam masalah-masalah yang disampaikan 
kepadanya, dan Umar menjadi pembantu dan penasehat terbaik.” 


€. Kekhalifahannya 


Ketika Abu Bakar Radhiyullahu Auhu menghadapi kematiannya, dia 
mengangkat Umar sebagai khalifah setelah bermusyawarah dengan para 
sahabat senior dan persetujuan mereka dalam hal itu. 


Umar Radhiyallah Amhu melaksanakan tugas dalam kekhalifahan selama 
10 tahun dan 6 bulan, kurang lebih, dan mampu merealisasikan hal-hal yang 
besar dalam masa tersebut, yang tidak mungkin disebutkan seluruhnya dalam 
tuang yang singkat ini, karena membicarakan seluruh keberhasilan Umar 
Radbiyallahu Anhu selama masa kepemimpinannya membutuhkan kajian 
tersendiri" 


Secara umum, bahwa Umar Radhiyallahu Anhu selama dalam masa 
kekhalifahannya telah menampakkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, 
kecemerlangan perencanaan, meletakkan berbagai sistern ekonomi dan 
manajeman yang penting: menggambarkan garis-garis penaklukan dan 
pengaturan daerah-daerah yang ditaklukkan, berjaga untuk kemaslahatan 
rakyat menegakkan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia, 
memperluas permusyawaratan, melakukan koreksi terhadap para pejabat 
negara dan mencegah mereka dari menzhalimi rakyat: mengalahkan dua 


Lihat, Tb Hajar, yaa (291, AkMuhih Aro-Thabari, gua (221), dan Mahmud Syakir, gus Os127) 

hat, DK Aktam Darya' AlUmar, eps hlm. 68, 

Lihat, AtleThabari, yczi 4247245), Ibau Kat, mis (7:18) Mahmsue Syakir, psi 13100-103), dan DR Airam Disip" AlUmar, 
ps hlm 68 

Banyak sudah risalah dan krian yang ditlis dalam ernaparkan sebagian keberhasilan tersebu: Sebab di sara terdanat orang yang 
.meruls keberhasilan keberhasian U-nur dalam manijmen: edi yang menulis berbagai keberhaslan Umar dalam bidang dakwat: 
terdupar beberapa tian tentang petaklulapesakCukan wilayah peda masa Unvar: uda tulisassulias tentang politik Umar dalaru 
#komamtan terdagar rela banyak talicuntentang hesbogai keseksian Untar dalam kemuliteran penclidikas, politik dr lain bir 
Sedangkan tera kafan disini untuk mersberikan penjelosan berbugai vi keberhasilan Umar dalarn bidang ekomowi baik dalarn 
Mewa maupua pi. 








Pasal Pengantar Kehidupan Umar dan Masanya 25 


imperium besar dunia: Persia dan Romawi, menaklukkan Mesir, beberapa 
bagian wilayah Afrika dan lain-lain, berkembangnya Kufah, Basrah dan 
Fusthath pada masanya, membagi negara ke dalam beberapa wilayah dan 
pengangkatan di setiap wilayah seorang gubernur, dan sering kali mengangkat 
bersama gubernur seorang gadhi (hakim), orang yang bertanggung jawab 
terhadap baitul mal, dan petugas Aburyj (pajak bumi)." 





£, Kesyahidannya 


Sesungguhnya kesyahidan Umar Radhiyallahu Anhu dengan cara terbaik 
dan termulia dalam pengangkatan nilai kehidupan untuk menjadi kehidupan 
yang hakiki, dan detik-detik kesyahidannya merupakan detik-detik terbaik 
cksistensinya di atas bumi ini. Sebab dia meninggal sebagai syahid, sedangkan 
dia merupakan penduduk bumi terbaik dalam waktunya. Ia syahid ketika 
dalam keadaan suci berwudhu dan mengimami kaum muslimin dalam shalat, 
ibadah yang paling dicintai Allah, dan disaksikan malaikat, di tempat paling 
suci di muka bumi ini, di mihrab Rasulullah, di salah satu taman di antara 
taman-taman surga (raudhah).' Dimana kesyahidan Umar berada di tangan 
scorang Majusi yang bergolak dalam hatinya api kedengkian terhadap Islam 
dan kaum muslimin. 


Umar Radbiyallahu Anbu saat menjelang kesyahidannya sangat 

mempeduli-kan beberapa hal yang menunjukkan keagungan pribadinya, dan 

memiliki beberapa makna penting, Di antara yang menjadi perhatiannya 
adalah sebagai berikut: 

1, Umar Radhiyaltahu Anbu dibunuh ketika sedang shalat. Tapi, demikian itu 
tidak menyibukkannya dari shalat. Bahkan dia menggapai tangan Abdur- 
rahman bin Auf, lalu diajukannya untuk mengimami shalat manusia. 
Maka Abdurrahman shalat mengimami mereka dengan shalat yang ringan, 
sedangkan Umar dalam keadaan pingsan. Di mana dia masih dalam kon- 
disi pingsan hingga matahari kekuning-kuningan. Dan ketika siuman, dia 


Tiba, DR. Akram Dhiya" AH mari, 
dpan bca 4315, dan DK, Ghalia bun Abdul Kai Al ara 
Umar AtEilmasani, solid Mitpak Im. 302304, 

amar dak mengizinkan tawanan yang mengink uda deraa untuk mark he Madinah bini Megi 


.mengirimak 


Skin ops BESAR, PIR Sulaiman Muhammad AihTbarsavi, 
aras) 










bin Syu'bah di Kuah. 
dia in 








mana dia tukang bei, bli ukit, Jan tukang kayu. N 

engiriskan anak mod tetssbut ke Medlinah Anak muda it adalah As La'luah LM 

Umar Tibat rincian kisah ini da'ari karya Irnu Sad, ro (1243) Ad Dowaabi Tarik “1 Ike (de Kh" Ar Rain Blm 
277. ma Kas. ve 2142) Al-Man udi, Mn Ae Donbal (2.220 Hu Mata, Hr Bai (277570), Anus. ya la 139, 
dan lihat utaryang lin dalam AshuThabar, ge (4 21120) 

&  Dtanggam dan penisltan 'Atar bin Maimun tentang terbumubny: Utmar Kasttotahe-lala tcper yang diswayatkan Alus. 
dalam Sos nya hadi rey 3700, Dan libac Ibu air, Fti/M212048) 


ka Untar menes surat kep 








26 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


memandang wajah para sahabatnya, lalu berkata, “Apakah manusia telah 

shalat?” Mereka menjawab, “Ya.” Ia berkata, “Tiada Islam bagi orang yang 

meninggalkan shalat." Kemudian dia berwudhu dan shalat, sedangkan 
lukanya mengucurkan darah. 

Umar memperhatikan pembunuhnya dan motivasinya, seraya berkata 

kepada Ibnu Abbas, “Lihatlah orang yang membunuhku.” Maka Ibnu Ab- 

bas berkeliling sesaat, kemudian datang seraya berkata, “Budaknya Mughi- 
rah." Ia berkata, “Si pekerja itu?” Tbnu Abbas menjawah, “Ya.” Ia berkata, 

“Semoga Allah memerangi dia. Sungguh aku telah menyuruh kebaikan 

kepadanya. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di 

tangan orang yang mengaku Islam!” 

Peduli dalam menghitung hutangnya dan membebankan kepada putranya, 

Abdullah untuk membayarkannya. 

4. Menginginkan untuk dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Untuk 
itu, dia berkata kepada putranya, Abdullah, “Pergilah kepada Aisyah, 
Ummil Mukminin. Katakanlah kepadanya, “Umar mengucapkan salam 
kepadamu.' Dan janganlah kamu katakan, "Amiril Mukminin." Sebab 
aku pada bari ini bukan sebagai pemimpin bagi orang-orang mukmin. 
Dan katakanlah kepadanya, “Umar bin Al-Khathab meminta izin untuk 
dimakamkan bersama dua sahabatnya." Ketika dia mengetahui persetujuan 
Aisyah, dia sangat gembira sekali. Tapi, dia khawatir bila Aisyah setuju 
karena malu kepadanya. Karena itu, dia berkata, Jika aku telah sampai ajal, 
maka usunglah aku, kemudian sampaikan salam kepada Aisyah dan katakan 
kepadanya, "Umar bin Al-Khathab meminta izin." Jika dia mengizinkan 
untukku, maka masukanlah aku. Dan jika dia menolak, kembalikanlah 
aku ke pemakaman kaum muslimin.” 

5. Peduli dalam penentuan khalifah setelahnya, dimana dia menjadikan 
perkara ini di tangan enam orang sahabat terbaik. 

6. Mewasiatkan khalifah setelahnya tentang rakyat, baik yang muslim maupun 
yang dzimmi, yang di perkotaan maupun di pedusunan. 


» 


1 


2, Masa Umar Radhiyallahu Anhu 

Umar Radhiyallahn Anhu menghabiskan separuh hidupnya dalam 
jahiliyah: menyembah patung dan meninggalkan Allah Tu'alu, dan 
menghabiskan paruh yang kedua dalam Islam: menyembah Allah semata. 
Dan di antara yang penting ini adalah mengenali garisgaris besar sistem 
yang berlaku dalam masa dimana Umar hidup di dalamnya, agar pembaca 


Pasal Pengantar Kehidupan Umar dan Masanya — 27 


memahami apa yang diberikan Umar dalam wujud pendapat dan ijtihadnya 
dalam berbagai bidang kehidupan dalam sejarah yang dilaluinya, dan agar 
jelas peranan Islam dalam pembentukan kepribadian Umar dan pola pikirnya. 

Barangkali sangat berguna bila kita memulai -sebelum merincikan- 
dengan menyebutkan secara singkat kondisi masa tersebut, dan bagaimana 
sistem umum yang berliku bagi bangsa Arab dalam masa jahiliyah dan 
pengaruh Islam terhadap mereka. Penyebutan kondisi ini berdasarkan 
perkataan Mughirah bin Syu'bah dan Ja'far bin Abi Thalib, ketika keduanya 
menjelaskan kondisi bangsa Arab dalam masa jahiliyah dan tujuan kedatangan 
risalah Islam. Mughirah menyampaikan kepada raja Persia, Yazdajir, dalam 
rangka menyanggah apa yang disebutkan Yazdajir tentang keburukan kondisi 
bangsa Arab sebelum Islam, 

“Apa yang kamu sebutkan tentang buruknya kondisi (mereka sebelum 
Islam), maka tidaklah seburuk kondisi kami. Sebab kelaparan kami tidaklah 
menyerupai kelaparan. Dimana kami memakan kelelawar, kumbang, 
kalajengking, ular, dan kami menganggap yang demikian itu makanan kami. 
Sedangkan tempat tinggal kami adalah di mana saja di permukaan bumi. Dan, 
kami tidak memakai pakaian melainkan apa yang kami pintal dari kapas dan 
bulu kambing. Agama kami adalah saling membunuh dan menyerang satu 
sama lain. Dan sungguh seseorang di anatara kami akan mengubur putrinya 
dalam keadaan hidup karena tidak suka bila putrinya memakan sebagian 
makanannya. Jadi, kondisi kami sebelum hari ini adalah apa yang telah aku 
sebutkan kepadamu itu.” 

Dan, Ja'far bin Abi Thalib berkata di depan An-Najasyi, “Wahai Sang 
Raja! Kami dulu kaum jahiliyah: menyembah patung, memakan bangkai, 
mendatangi hal-hal yang keji, memutuskan kekerabatan, berbuat buruk 
terhadap tetangga, dan orang yang kuat di antara kami memakan orang 
yang lemah. Kami dahulu seperti itu, hingga Allah mengutus kepada kami 
seorang Rasul dari kelompok kami. Kami mengenal nasabnya, kejujurannya, 
amanahnya, dan kehormatannya. Ia menyeru kami kepada Allah agar kami 
mentauhidkan dan menyembah-Nya seraya meninggalkan apa yang telah 
kami dan bapak-bapak kami sembah, seperti batu dan patung. Dan dia 
memerintahkan kami jujur dalam pembicaraan, menyampaikan amanah, 
menyambungkan kekerabatan, baik dengan tetangga, meninggalkan hal-hal 
yang haram dan pertumpahan darah: melarang kami dari hal-hal yang keji, 





1 Asb-Tbabar, anov(d 323-324). Yoou Kasir, eps (4245), Ibnu Khaldun, Furit Ibu Kain (2503) 


28 Fikih Tekonomi Umar bin Al-Khathab 


berkata palsu, memakan harta anak yatim, menuduh wanita yang baik-baik, 
menyuruh kami agar menyembah Allah semata tanpa menyekutukan sesuatu 
pun kepada-Nya, dan memerintahkan kami shalat, zakat dan puasa," 
Setelah penyebutan secara global, maka memungkinkan untuk merincikan 
sisisisi kehidupan terpenting dalam masa tersebut, seperti berikut ini2! 


a. Akidah yang Berlaku 


Kemusyrikan merupakan agama umum bagi bangsa Arab dan menjadi 
akidah yang berlaku dalam masa jahiliyah, Mayoritas bangsa Arab menyembah 
berhala dan meminta pertolongannya ketika dalam kesulitan. Mereka pergi dan 
mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai bentuk korban (pendekatan), 
dan mengkhususkannya dengan sesuatu dari makanan dan minuman mereka. 

Di samping paganisme tersebut, juga terdapat agama-agama yang lain, 
seperti Yahudi di daerah Yaman dan di daerah Hijaz, terutama di Wadi Al- 
Oura, Khaibar, Taima, dan Yatsribs dan Nasrani di Najran. Sebagaimana 
bangsa Arab yang tinggal di sekitar negara Romawi juga memeluk Nasrani. 
Sedangkan Majusi terscbar dalam kalangan bangsa Arab yang berdekatan 
dengan Persia yang beragama Majusi." Juga dipeluk oleh sebagian bangsa 
Yaman pada masa imperialisme Persia. 


Yahudi dan Nasrani tertimpa kemerosotan, penyimpangan, penyelewengan 
dan kelemahan yang menghilangkan ruh dan eksistensi mereka, sehingga 
mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sedangkan agama-agama 
yang selebihnya tidak berbeda dari paganisme dan penyembahan berhala."! 


Agama-agama tersebut masih ada hingga Islam datang dengan akidah 
tauhid, Lalu dia mengikis paganisme, dan menghancurkan eksistensi Yahudi, 
Nasrani dan Majusi. 


b. Kehidupan Politik 


Ketika Islam datang, negara-negara Arab berada di antara dua 
imperium terbesar ketika itu: imperium Persia di timur dan imperium 


1 bow Hayam, you, blm, 362, AteSbalih, (2 390) dan Mun Muhamarad Akskadaban, 143 41 Siri bla 57, 
2 Tidak ada perbedsar pendapat, bahwa rai sebelum kenabian merupakan putaran searah palirg rapuh. Di mana kerarusiasn telah 
cegah keburukan 
akan in menakapsepla apek ketidup berpa Romasi 
saat menalik stan pelik. pamun astdka salah agama, politk,ckortoan, stel dan 
Iainaie Laut, rincea hal tersebat dala kaya Au Haan An alwi Matan Khesta 16m liat Ario, ln. 207. 
ama paganisme yaaa n, dan Tuhan keburukan. Dolirin teologi agama ini 
menyatakan, bahwa antara kedia Tuhan ttebur seal terjadi: pe arnpai Par kiamat. lihat, An Nadal Al Alamiah Ii 
AoySyando AEMuslim, AIM AMepusurohi Arahan av adan av WA 
4 “ihat, Abu Hasan An Nadine him 216, 255, Syasen Shtiyurrahman ALMuh 
DI Hanan Ibtahun Hasar, Terith 1/ Idoy As Siar3o Ad Din (149 78) DR. 
UKG dan Aamad Itusen Srratidlin, AL Yiowor Tone Ar Trs hlm, ISI 






















Mahisa (22149) 
keuri, tektoti AMad tum hlm 81-81, 
ahimn Hasian, “4 Tarik “4 Teiai "Am Il 











Pasal Pengantar Kehidupan Umar dan Masanya — 29 


Romawi di barat. Dan bangsa Arab tidak memiliki pusat pemerintahan yang 
menyatukan mereka dan mengatur seluruh sisi kehidupan mereka. Setiap suku 
mencerminkan kesatuan politik yang independen, Suku-suku bangsa Arab 
ketika itu saling bermusuhan, dan hidup dengan cara melakukan perampasan 
dan penghadangan di tenyah jalan. Di antara mereka terjadi perang yang 
berlarut-larut lama hanya karena hal yang sangat remeh. 








Di bagian timur law 
kerajaan Al-Hirah dari sebagian suku Arab yang bertetangga dengan 
imperium Persia. Dan dalam hal yang senada, bangsa Romawi mendukung 
pembentukan kerajaan Al-Ghasasanah di bagian barat laut jazirah Arab. 
Tujuan pembentukan dua kerajaan ini adalah untuk melayani kepentingan 


irah Arab, bangsa Persia menopang terbentuknya 


kedua imperium tersebut, terutama untuk keamanan dari serangan suku-suku 
baduwi, dan untuk melindungi masing-maisng kedua imperium dari serangan 
mendadak dari pihak imperiuam yang lain. 


Adapun Yaman ketika datangnya Islam, maka dia berada di bawah 
kekuasaan Persia. Dimana pada mulanya bangsa Persia datang untuk 
mengeluarkan kaum Habsyi (Etiopia) dari Yaman atas permintaan Saif bin 
Dzi Yazan, salah satu keturunan raja-raja Himyar. Tapi setelah diusirnya kaum 
Habsyi, bangsa Persia masih tetap di Yaman, karena mereka nilai scbagai 
wilayah Persia, dan para penguasa mereka selalu bergantian di Yaman hingga 
yang terakhir di antara mereka yang bernama Badzan memeluk Islam. Dengan 
keislaman Badzan, maka berakhirlah kekuasaan Persia di negeri Yaman." 

Ketika Islam datang, ia berupaya menyatukan bangsa Arab di bawah 
bendera tauhid, dan Nabi Shallallahu Alaihi na Salam membentuk negara Islam 
di Madinah, yang wilayahnya semakin melebar sedikit demi sedikit. Ketika 
Nabi Shallallahu Alaihi nu Salam wafat, jazirah Arab telah tunduk terhadap 
Islam dan kekuasaan negara Islam terbentang hingga seluruh kawasan jazirah 
Arab! 

Dan, setelah wafatnya Nabi Sha//i/lahu Aaibi na Sulam, Abu Bakar sebagai 
khalifah menghadapi berbagai fitnah yang terjadi di negeri Arab setelah 
wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam, maka dia memerangi orang-orang 
yang mengaku sebagai Nabi, orang-orang yang murtad, dan para pemboikot 
zakat. Kemudian mengerahkan mujahidin untuk menaklukkan negeri Persia 
| dihutinganaleneba pas DH Iin Has, ya him 38 dan 662 DK Ula bbm Has MEI) Shafira. 

rahman AMusarakrari, va: Pln, 2843, Ahamd Husen Sparafuidin, spot, Kim. 150-161, Mahmud Kamil AlMukarsi, 


Syvonliluajanetudw Tusi me Mavatte As Dendpah, hlm. 143 194, dan Munir Muuhammse Al Ghadhisaa, gnci: him 80 8£, 
2 That, DR Hasan Iwan, Pisan, yoogiur | Won 139,alan Slaliyursa'unan AE Mubatakluri, yet Mu 311 






30 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathab 


dan negeri Romawi, dan mampu merealisasikan sebagian kemenangan dalam 
mengusai sebagian wilayah kedua imperium tersebut." 

Kemudian ketika Umar Radhiyallahu Anhw sebagai khalifah, pilar negara 
Islam telah kuat dan kondisi dalam negeri sangat kondusif, maka pasukan 
Islam bergerak untuk merealisasikan penaklukan wilayah Persia dan Romawi, 
Dan dalam masa Umar inilah, Persia takluk pada negara Islam dan hukumnya. 
Juga dapat ditaklukkannya wilayah Romawi di Syam, lalu ditaklukannya 
Mesir, sebagian wilayah di Afrika Utara, dan lain-lain." 


c. Kehidupan Ekonomi 


Aktifitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab -sebelum Islam- amat 
sangat sederhana dan terbatas. Dimana aktifitas ckonomi mayoritas penduduk 
jarirah Arab adalah menggembala dan berternak binatang. Hingga orang- 
orang yang beraktifitas dalam bidang pertanian dan bidang perdagangan 
pun tidak bisa terlepas dari peternakan, Sebab petani membutuhkan hewan 
untuk aktifitas di pertaniannya, dan pedagang juga menggunakan hewan 
dalam mengangkut barang dagangannya, bahkan seringkali dijadikan sebagai 
barang dagangan yang diperjual-belikan."! 

Sedangkan aktifitas ekonomi selebihnya sangat aktif di sebagian daerah 
dan bagi komunitas tertentu, dan tidak pada komunitas yang lain. Pada 
umumnya, aktifitas tersebut memiliki ciri kesederhanaan dan dalam tingkat 
permulaan." Berikut ini penjelasan singkat tentang beberpa aktifitas ekonomi 
tersebut: 

A. Perdagangan: Mayoritas aktifitas perdagangan bangsa Arab adalah 
di perkotaan, dan mereka memiliki pasar musiman untuk perdagangan 
berbagai jenis barang kebutuhan. Pasar musiman ini didatangi oleh orang 
yang ingin berdagang dan melakukan jual-beli, Sebagaimana orang-orang yang 
haji juga datang ke Makkah untuk memanfaatkan diadakannya pasar tersebut 
ketika menjelang musim haji, dimana mereka datang ke pasar untuk menjual 
barang yang mereka miliki dan membeli sesuatu yang mereka butuhkan. 

Sesungguhnya bangsa Ouraisy memiliki ciri khas dalam hal perdagangan. 
Perdagangan merupakan aktifitas ekonomi utama bagi mereka. Itu disebabkan 








ha: Mabmvd Syakir pvGIIRSLK dan Al Ibrani Masa kog Ni 
BAE ie NP ipa NA PIA TEA 
lima Fi Maiumu Sain siam bu, 6l 
4 Nampakaya berbagi tumber sarah tidak mempodulkan dalam merekam berbugal informasi penekonerian,sewert kesodullannya 
dalam rorcekar peristiwa perit-wa politik, kemiliteran, dan sosial, Boleh jadi demikiu itu disebabkan kesederhanaan kedidupan 
konon dan kelerulisa Campaknya Calam perjalanan perilina 





nga 
md Apitibad Wat 





Pasal Pengantar Kehidupan Umar dan Masanya 31 


karena Makkah merupakan bumi yang tandus, tiada air dan tiada tanaman, 
Sedangkan penduduknya memiliki kehormatan dalam pandangan bangsa 
Arab, sehingga mereka tidak memperlakukan kafilah mereka dengan buruk. 
Disamping letak geografisnya yang menghubungkan antara daerah-daerah 
penting dalam perekonomian, yaitu Syam (Yordania, Palestina, dan Libia), 
Yaman, dan Habasyah (Etiopia). 

Perhatian bangsa Ouraisy terhadap perdagangan sampai pada taraf mereka 
melakukan dua kali perjalanan perdagangan dalam setahun, yaitu perjalanan 
musim dingin ke Yaman dan perjalanan ke Syam ketika musim kemarau. Hingga 
kaum Ouraisy menjadi kaya disebabkan perdagangannya, dan lahirlah kelompok 
pedagang yang kaya dan hidup dalam kemewahan, Sedangkan kelompok 
masyarakat yang lain hidup dalam kondisi kemiskinan yang menyedihkan.!! 

B. Pertanianz Terdapat aktifitas pertanian di sebagian dacrah yang 
subur di jazirah Arab, seperti Yaman, Thaif, daerah utara, dan sebagian lahan 
pertanian di Hijaz dan pertengahan jazirah.! 

Di antara daerah pertanian yang penting adalah Madinah Al- 
Munawwarah dan sekitarnya. Pertanian adalah aktifitas yang umum bagi 
penduduknya disebabkan kesuburan tanahnya, dan banyak airnya, Kurma 
dan gandum merupakan dua hasil pertanian terpenting di Madinah. Itu 
di samping perhatian penduduk Madinah terhadap pertanian gandum 
dan sebagian buah-buahan. Tapi sarana mereka dalam melakukan aktifitas 


pertanian masih konvensional dan sangat sederhana." 





Nampaknya, bahwa hasil pertanian mereka tidak merealisasikan 
kecukupan mereka, di mana mereka mengimpor sebagian kebutuhan pokok 
mereka dari Syam. Ini berlangsung hingga setelah lahirnya Islam. Sebab terdapat 
riwayat yang menunjukkan bahwa Madinah pernah dilalui masa paceklik dan 
kesempitan ekonomi, sehingga manusia hanya mengkonsumsi dua hal: kurma 
dan air. Bahkan seringkali mereka memakan daun-daunan, dan Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam beserta keluarganya pernah dalam sebulan dan dua bulan 
mengalami tidak memiliki makanan kecuali kurma dan air." 


C. Industri, Kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi paling 
lemah di negeri Arab dan paling sedikit peranannya. Dimana bangsa Arab jauh 





| Lihat AtbsIuabar, Jami" Bihan Un Veve Ap Akghran(d 61220) DK Abdullah: Yi bar Ad pthuayb Wa Ym ah 








PENA a AL at F7 “24bo AI mar, him. 9101, dan DR. Hasan Torahon Ha ot 
2 Tihut, DR, Abilulah AsSayi woo alm 48-4, aw Musir Malamusal ALGhhadi bur, st hn. 360, 
5 Lihat. Naurah biti Abdul Malik AL AySyalkh,“/ Hop “4 Iiia ab Wo -/Lgalodpab 17 Mam Al Manunmordb ado 





108127, dan DR, Mubamenad As Suyyid Ai Wali, go, hlm, 197 182. 
aan, Bata Par (40050), lan DIR. Mursatumal AsSuyyid ALA il yo ibu, 





sa 





32 Fikih Rkonomi Umar bin Al-Khathah 


dari aktifitas ini dan enggan melakukannya. Mayoritas kagiatan industri adalah 
sebagai profesi sederhana yang pada umumnya dilakukan oleh para budak 
dan orang-orang Yahudi, Di antara profesi ini yang sangat menonjol adalah 
tukang besi, tukang kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan lain-lain." 

Dari sela-sela kajian ini akan nampak jelas pengaruh Islam dalam 
kehidupan ekonomi. 


4d. Kehidupan Moral dan Sosial 

Bangsa Arab dalam masa jahiliyah memiliki akar budaya dalam sebagian 
akhlak yang rusak dan hal-hal mungkar yang rendahan, seperti minum 
khamar, berjudi, makan riba, berzina, memutuskan kekerabatan, dan lain- 
lain Meskipun demikian, dalam diri mereka juga terdapat beberapa akhlak 
yang bagus dan sifat-sifat terpuji yang membuat orang kagum. Di antara sifat- 
sifat tersebut adalah, murah hati, menepati janji, #gguh (harga diri), menolak 
kezhaliman, santun, sabar, keberanian, dan lain-lain." 

Dalam masalah sosial, bangsa Arab dalam masa jahiliyah terdiri dalam 
beberapa tingkatan, yang sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dalam hal ini 
terdapat tingkatan dan keluarga yang melihat diri mereka memiliki kekuataan 
atas yang lainnya, sehingga mereka merasa angkuh terhadap manusia dan tidak 
mau bersama mereka dalam banyak tradisi. Juga terdapat tingkatan masyarakat 
yang rendah, dan tingkatan orang-orang jelata dan awam, Perbedaan tingkatan 
seperti itu merupakan hal yang biasa dalam masyarakat Arab."! 


Secara umum, kondisi sosial bangsa Arab pada masa jahiliyah berada 
dalam jurang kenistaan kelemahan dan kepicikan. Sebab kebodohan meretas 
ke permukaan, khurafat melekat dalam kehidupan. Manusia laksana hewan, 
wanita diperjuak-belikan dan diwarisi seperti barang atau hewan, khamar 
dan perjudian menjadi tradisi masyarkat yang bertaburan, dan perzinahan 
menjadi adat kebiasaan."! 

Ketika Islam datang, maka ia membina akhlak bangsa Arab, menjadikan 
akhlak mulia sebagai amal terbaik, dan melarang dari akhlak yang hina. Dan 
tentang urgensinya akhlak dalam kehidupan manusia, Nabi Shallallahu Alaihi 
na Sallum bersabda, 






int Abdul Meli Ala AysSyaikh, ai, bls 15142, dan Munir Muhamad AtGhi wa 
Uno ade Alila Mn dy ts 388p ar Patpeibai toga Set ds bin 
1 Thalib ter Azab pada ras jhiiyah, sperti telah diuebutkan ebe.umnya. 

3 Tahi Stafyurahman AlMuturakfri por him 34 

hat, Abul Hatan An-Nadawi, ypsit him, 81, dan Mabunad Syair, sit alm 9596, 

ut Ab Han As Nadow, yi Ham 5963, Safiyurasman Al Muburakur, sk ho, 8031 dai Maband Saki mt im 











Pasat Pengantar Kehidupan Umar dan Masanya 33 


SIA to PN tai 


“Sesungguhnya aku diutus untuk ne an akhlak yang mulia," 


Dan, sungguh Islam memiliki pengaruh sangat besar terhadap akhlak 


bangsa Arab, dimana tersebar dalam komunitas mereka akhlak yang utama 
dan tersembunyi akhlak yang hina, 


Pada sisi lain, Islam memperbaiki berbagai bidang sosial yang buruk. 


Di antara bukti hal itu adalah penetapan Islam bahwa sesungguhnya “Tiada 
keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam, dan tiada keutamaan bagi 
orang “Ajam atas orang Arab. Tiada keutamaan bagi orang berkulit merah 
atas orang berkulit hitam, dan tiada keutamaan bagi orang berkulit hitam 
atas orang berkulit merah, kecuali dengan takwa.”3f”) 


Malik, Aiitnasakhu'(2904) Ahmad, AIMaman, adit mo, 1729, dan mudakvinya bagi Ahmad, Hadiw ini dinyatakan shatih ukh 
'ALAIbar dalam Sifaah “4s hair AN bahMah, hadits no. 48, 

Bagian dari hadis yang dikeluarkan okb lara Ahmad dalara Au ye n0.22978, dan sanadaya shahih Lihat, A-Albani dalim 
tunjuyaebadup bait hit hub “gd “Uh-Thskmib im, 261, Semunguhnye membicerkan pengaruh lam dalam 
formasi meat engan luas ehals Maba, umah riteian berboga sisi ini dag diliu, Abal Mas A1 Ai. 





34 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


BAB I 
DASAR-DASAR EKONOMI 


Tujuan bab ini adalah untuk mengetahui apa yang terdapat dalam fikih 
ekonomi Umar Radhiyallahu Awhu yang terkait dengan dasar-dasar terpenting 
dalam ekonomi,'! dan akan dibagi dalam lima pasal sebagai berikut: 

Pasal 1: Produksi 

Pasal 2: Konsumsi 

Pasal 3: Distribusi 

Pasal 4: Uang 

Pasal 5: Perubahan Ekonomi dan Cara Terapinya 






lan bab ketiga tentang. tema “Tengawasan Ekoncmi" 
ikan dalam dus ab secara terscadi karena ccuspensian 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 35 


36 


Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Pesat 1 
PRODUKSI 


Dalam pasal ini akan dikaji sekitar masalah produksi yang terdapat 
dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahe Anbu, dan akan dibagi dalam lima 
pokok kajian, yaitu: (1) Makna produksi, (2) Urgensi produksi dan tujuan- 
tujuannya, (3) Kaidah-kaidah produksi, (4) Anasir Produksi, dan (5) Bidang- 
bidang Produksi. 


Berikut ini rincian kelima pokok kajian tersebut: 


1. Makna Produksi 


Produksi dengan maknanya yang dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang 
ini merupakan terminologi baru. Terminologi ini tidak mengandung 
makna kontemporernya dalam satu fase, namun melalui beberapa fase 
sebelum menjadi terminologi yang baku seperti sekarang ini."! Lembaga- 
lembaga ekonomi konvensional: mulai dari para pelaku perdagangan hingga 
para ahli ilmu alam hanya membatasi makna produksi pada sebagian 
aktifitas, dan tidak pada sebagian yang lain. Sebab para pelaku perdagangan 
berpendapat bahwa perdagangan eksternal sebagai satu-satunya aktifitas yang 
menghasilkan?! Lalu datang para ahli ilmu alam, dan mereka berpendapat 
bahwa pertanian merupakan aktifitas ckonomi yang menghasilkan. Mereka 
menilai perdagangan dan industri merupakan dua kegiatan yang mandul. 
Dan, definisi produksi -dalam ekonomi konvensional- tidak baku seperti 
sekarang ini melainkan dalam abad 19 M, Dimana datang kaum tradisionalis 






suntuk mewujudkan manfiatata 


ida menambahkan sesuata, Sebab age yang mendatangkan 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi —” 37 


baru yang mengkaitkan produksi dengan kemanfaatan. Hingga setiap bentuk 
aktifitas ckonomi yang mendatangkan kemanfaatan atau menambahkannya 
dinilai sebagai aktifitas produksi. Dan termasuk dalam makna ini produk 
jasa dengan segala bentuknya.' 

Sesungguhnya kita tidak mendapatkan istilah produksi dalam fikih 
ckonomi Umar Rudhiyullahu Anhu dan dalam buku-buku ekonomi karya 
ulama Islam klasik. Akan tetapi keriadaan isrilah ini tidak berarti ketiadaan 
subtansi dan maknanya." Yang penting bahwa dalam ekonomi Islam tidak 
terjadi apa yang terjadi dalam ekonomi konvensional berupa kekeliruan 
dalam makna produksi dan pembatasan aktifitas produksi. Sebab ckonomi 
Islam sejak awal telah menetapkan hal ini, Dimana ekonomi Islam mengakui 
segala bentuk hasil produksi tanpa mengecualikan sesuatu pun darinya. 
Itu dapat dibuktikan dari fikih Umar Radhiyalahu Anbu, yang di dalamnya 
terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi semua aktifitas produksi 
barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim untuk memperbaiki apa yang 
dimilikinya, baik berupa sumber-sumber alam dan harta, dan dipersiapkan 
untuk bisa dimanfaatkan oleh pelakunya sendiri atau oleh umat Islam, 








Di antara contoh riwayat yang terdapat dalam fikih Umar dalam hal 
ini adalah sebagai berikut: 

a. Utsman bin Abul “Ash berkata kepada Umar Rudhjallahu Anhu, “Wahai 
Amirul Mukminin, sesungguhnya di daerah kami terdapat lahan tanah yang 
tidak dimiliki scscorang, maka putuskanlah dia kepadaku untuk aku kelo- 
lanya, sehingga dia mendatangkan manfaat bagi keluargaku dan juga bagi 
kaum muslimin.” Maka Umar menetapkan lahan tanah tersebut untuknya."! 

b. Semula Umar Radhiyallahu Anbu tidak mengizinkan tawanan yang mengin- 
jak dewasa untuk masuk ke Madinah. Tapi kemudian Mughirah bin 
Syu'bah yang berada di Kufah menyebutkan kepadanya anak muda yang 
memiliki banyak ketrampilan, dan meminta izin untuk membawanya ma- 










#sodluksi dalan ekowoni konvensional dalasu, DI Said Au-Nahas, Tunik AkTikri 

1, DIK, AhWurtahman Yasri Ahad! 
Yatnguwan AA ie gelaud, Kl, 149,163, 170, sa konsep Idam 
bahru perbedaan makna produk delim kong lam denga ekor hormsona adlah beri pada makna anta, 












am pencahangan yang dibuat ulama uneak berbagi Im syariah 
Jen pencabungan tersebut berdasarkan penelisian 
teihadip AI Dur am AvSunyl: dn pendapat tababwt kista unpeutkan munculnya kebatuhan balkrebut, Berapa lini 
saat! enbapsar Heajibapa 
#menyetkambatya 





Twin Zanjawat, Kitab 1 Ima! (AAA) 


38 Fikih Rkonomi Umar bin Al-Khathab 


suk ke Madinah, seraya berkata, “Sesungguhnya anak muda ini memiliki 
banyak ketrampilan yang berguna bagi manusia. Sebab dia tukang besi, ahli 
ukir, dan tukang kayu.” Maka Umar menulis surat kepada Mughirah dan 
mengizinkan-nya untuk mengirimkan anak muda tersebut ke Madinah." 

& Umar Radhiyllabu Anbu sangat memotivasi aktifitas perdagangan dan 
menghimbaunya. Dimana terdapat banyak riwayat yang menunjukkan hal 
itu, yang sebagiannya akan disebutkan kemudian ketika membicarakan 
bidang-bidang produksi dalam sub kajian kelima. 

d. Umar Radhiyallahu Anbu sangat memperhatikan aktifits pengajaran, dan 
menetapkan “rizki” bagi para pengajar.” 

€ Salah satu asisten gubernur Umar di Yaman ingin pergi jihad, maka Umar 





mengembalikannya kepada pekerjaannya seraya berkata kepadanya, “Kem- 
balilah kamu! Sebab, bekerja dengan benar adalah jihad yang bagus.” 

Dari beberapa riwayat tersebut di atas, nampak beberapa hal sebagai berikut: 

Pertama, hubungan erat antara kegiatan produksi dan manfaat yang 
terdapat di dalamnya. Bahkan urgensi aktifitas produksi nampak dari sisi 
kemanfaatannya. Karena itu, Utsman bin Abil “Ash dan Mughirah bin 
Sywbah berhujjah dengan urgensi kegiatan -yang mereka bicarakan- dengan 
kemanfaatan yang muncul darinya, dan Umar menerima pendapat tersebut 
dan menetapkannya. 


Kedua, beberapa contoh di atas mencakup bentuk aktifitas yang 
menghasilkan barang dan jasa. Hingga kegiatan pemerintahan dinilai Umar 
sebagai kegiatan produksi yang bermanfaat, bahkan dinilainya sebagai salah 
satu bentuk jihad fi sabilillah. 





Sesungguhnya dampak praktis dari keluasan cakupan makna produksi 
yang menjadi karakteristik Islam ini adalah perhatian Islam terhadap 
semua aktifitas perekonomian dan tidak mengabaikan sedikit pun darinya 
dengan alasan menganggapnya sebagai aktifitas kosong sebagaimana dalam 
pandangan ekonomi konvensional dalam salah satu fasenya yang telah lalu. 


Ketiga, sesungguhnya makna manfaat yang berkaitan dengan akrifitas 
produksi dalam ekonomi Islam berbeda dengan makna manfaat dalam 







lah disebutkan takhijnya. 

Ibnu Gptaibah, /41larhamna/16 141), AbBaitagi, 15 Cotan -4Kafrs 
Kuteh AlKhony, him. 87, daa Tbau Zanjawaih, yo (4:12) Sedangks 
batu. mal menurut kadar kebatuban dan kecukapaa Lagi mujahidin, gadai, ya 
(lengan tugas kersaslitata wmum Jadi ni bi serupa Cemgat gaji slam terunivologi 







296, Aya, ur At m0 Nb (234- Abu 
aki dala hal ini adala apa yang ditetapkan di 
ajar, aa cra oring yaag menulk ketersaitan 
tbelaku peda satin, Lihat, DR. 
ti aga 
Ih beberapa rinuyat 
produksi.” 








Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 39 


ekonomi konvensional. Perbedaan ini nampak dalam karakteristik manfaat 
dalam ckonomi Islam dengan beberapa hal, yang terpenting diantaranya 
adalah sebagai berikut ini: 
1. Dibenarkan syariah. Dimana Islam mensyaratkan manfaat yang dihasilkan 
dari kegiatan ckonomi harus diperbolehkan dalam syariah. 
2. Harus tidak mengandung unsur mudharat bagi orang Jain. 
3. Keluasan cakupan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup manfaat 
di dunia dan manfaat di akhirat."! 
Keempar, meskipun terminologi produksi tidak disebutkan secara eksplisit 
di dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, namun secara implisit 
diungkapkan dengan beberapa terminologi pada masanya, seperti: ishlabul mal 
(memperbaiki harta), kusuh (berusaha), Fwarah (memakmurkan),! dan #hviraf 
(bekerja): Sebab, makna yang tercakup dalam masing-masing terminologi 
tersebut seperti dapat difahami dalam rangkaian pembicaraan: adalah 
mencakup makna kontemporer produksi dan menambahkan kepadanya. 


Kelima, dalam kaitannya pembicaraan tentang terminologi, maka 
seyogianya memperhatikan terminologi ekonomi yang terdapat dalam kitab- 
kitab ckonomi lama karya kaum muslimin, Di antara yang terpenting dari 
motivasi perhatian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang terkandung dalam terminologi tersebut tentang korelasi ekonomi 
Islam dengan berbagai sisi kehidupan yang lain. Dimana Islam datang 
dengan sistem yang menetapkan semua sisi tersebut, dan mengkorelasi- 
kan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan 
rohani, Lain halnya dengan terminologi ekonomi konvensional yang 
hanya mengungkap-kan sisi meteri semata dan terpisah dari berbagai sisi 
kehidupan yang lain, khsusunya dalam masalah nilai dan akhlak. 

2. Penggunaan terminologi dalam ekonomi Islam merupakan langkah dasar 
dalam jalan pembebasan dari belenggu taklid terhadap ckonomi konven- 
sional, dan keluar dari tawanan cengkeraman ekonomi konvensional yang 


Lihat, Abdetahoaa Ya: Ahtaad, Dirt Antdad 4d hm 51 

3 Titar bayi Spalah. (GAM Haw Ah Ae-Sunya TAM AIM Mm 24221 20 dan 24. AERalatli Ama Al Ara (da 
Waah Hm, 1d 1/9, Ian Jia Atap Lon hn. 423 ln Ktu, Mara 2128) da ALAOvi, Un di 
Mon am 11. Dimana Ibas Abi Al Danya merebus jadul ah UMafumot Mtabny, an, tesarksm dala kab run 
membicarakmurenseoduksi kewumuannya ng bidanenya dan Lndm-Temuneloe ii rerpukar tertanolog trbuk yang 
memurgkiakan untuk mengungkapkan maka, penduks Dan pemeltan Erman ia 3 

2 Hit Abluseag,UMmhenng (199) A-Baldar. otot kh 257 Iban Abi Syaba  UAfa Litadmat (10) dan Hi Jawi, 
aji 2 

4. Thu Abu Ubad psm 31, dan AiYuman Aatirdi s.orG-010) 

























Aing beta dari Aaja awalan degan kt 

3 kerja dan berusaha dari sa 
kosa ja Dini kelapa pose dani lukan nda 
Lihat, Lian Ane eneti rain daa Toml Atir Ar. Neta t236)-170) 








40 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


menjadi acuhan para peneliti muslim untuk memaparkan ekonomi Islam. 
Dan, tidak samar lagi bahwa urgensi kajian ckonomi Islam adalah dalam 
bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan karakteristiknya dan nilai-nilainya. 
Demikian itu tidak berarti tidak boleh mengambil manfaat dari termi- 
nilogi yang terdapat dalam ekonomi konvensional. Bahkan seyogianya 
mengambil manfaat darinya dalam hal-hal yang tidak kontradiksi dengan 
akidah dan akhlak Islam. Sebab Umar Rudhiyaluhu Anu menyadur sistem 
administrasi dari sistem ckonomi Romawi dan Persia. 

3, Sesungguhnya perhatian terhadap terminologi ekonomi Islam membutuh- 
kan kajian luas terhadap warisan Islam untuk memilih terminologi yang 
mengandung substansi penting dalam temanya, dan mencermati termi- 
nologi kontemporer untuk menggantikan terninologi yang mengandung 
makna yang tidak diterima menurut syariat. Pekerjaan ini membutuhkan 
upaya kolektif yang andil di dalamnya para spesialis dalam berbagai dis- 
iplin ilmu, seperti bahasa, fikih, ekonomi, dan lain-ain. 


2. Urgensi Produksi dan Tujuan-tujuannya 


Bagian kajian ini akan menjawab dua pertanyaan. Pertama, sejauh 
manakah perhatian fikih ekonomi Umar terhadap produksi, dan apa 
fenomena perhatian tersebut? Kedua, apa tujuan produksi yang mungkin 
disimpulkan dari fikih ekonomi Umar? Di mana tidak samar lagi tentang 
urgensi produksidan tujuannya. Sebab, urgensi produski nampak dari sisi 
tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, maka sub kajian ini dibagai dalam dua 
pembahasan, yaitu: (1) Urgensi produksi, dan (2) Tujuan produksi. 


a. Urgensi Produksi 

Semua sistem ekonomi sepakat bahwa produksi merupakan poros 
aktifitas ekonomi yang berkisar di sekitarnya dan berkaitan dengannya, 
dimana produksi tidak mungkin ada dengan ketiadaannya. Karena itu, aktifitas 
produksi mendapat perhatian sangat besar dalam semua sistem tersebut. Hanya 
saja, perhatian ini berbeda antara suatu sistem dan sistem lainnya berdasarkan 
perbedaan tujuan produksi. 

Produksi mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar 
Radhiyallahu Anhu, dan dapat kami sebutkan yang terpenting dari beberapa 
fenomena perhatian tersebut, seperti berikut ini: 

1, Umar Rudbipalluhu Anbu menilai kegiatan produksi sebagai salah satu ben- 
tuk jihad fi sabilillah. Dalam hal ini beliau mengatakan, “Tidaklah Allah 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi — 41 


Subhanahu wa Ta'alu menciptakan kematian yang aku meninggal dengannya 
setelah terbunuh dalam jihad fi sabilillah yang lebih aku cintai daripada 
aku meninggal di antara dua kaki untaku ketika berjalan di muka bumi 
dalam mencari sebagian karunia Allah Suhbranahu na Ta'ala” Dalam riwayat 
lain, beliau berkata, “Aku tetapkan kepada kalian tiga bepergian: haji dan 
umrah, jihad f sabilillah, dan mengendarai unta dalam rangka mencari 
sebagian karunia Allah, Demi Zat yang diriku di Tangan-Nya! Sungguh 
bila aku meninggal ketika mencari sebagian karunia Allah adalah lebih 
aku sukai daripada aku meninggal di atas tempat tidurku, Dan jika aku 
mengatakan bahwa meninggal dalam jihad fi sabilillah sebagai syahid, 
maka aku berpendapat bahwa meninggal dalam rangka mencari sebagian 
karunia Allah adalah syahid.” 

Sesungguhnya penilaian bahwa produktifitas sebagai salah satu bentuk jihad 
fi sabilillah dikuatkan hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik Radhiya/lahu 
Anh. Ya berkata, “Kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi 
na Sallam di Tabuk, lalu melintas di depan kami seorang pemuda yang 
gesit membawa hasil kerjanya, maka kami berkata, "Alangkah bila pemuda 
itu berjihad dalam perang fi sabililah, maka dia akan mendapatkan yang 
lebih baik daripada hasil kerjanya itu? Akhirnya pembicaraan kami sampai 
kepada Rasulullah ShaWallahe Alaihi wa Sallam, maka beliau berkata, 

“Apa yang telah kalian katakan?” 

Kami menjawab, “Demikian, dan demikian," Maka beliau berkata, 
"Ketahuilah, bahwa bila dia bekerja untuk kedua orangtuanya atan salah satu dari 
keduanya, maka dia berjuang di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk mencukupi ke- 
lurganya, maka dia berjuang di jalan Allah. Dan, jika dia bekerja untuk mencukupi 
dirinya, maka dia berjuang di jalan Allah.” 


2. Umar Radbiyallahu Anhu berpendapat bahwasanya melakukan aktifitas 
produksi lebih baik daripada mengkhususkan waktu untuk ibadah-ibadah 
sunnah, dan mengandalkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya, Di 





ag para 
Fifi imirit Mukminin Una AKbalehab (2722) 


diantar dua kaki unaku alam beralan dimuka bumu mencari sebagian karunia Alat unuk menga Peel NPnNeN 
ipa aka mati beperang Dan yan dk dangan sela ab Aline Andung 





42 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


antara bukti hal itu adalah riwayat yang mengatakan, bahwa “Umar Rad- 
hiyallahu Anh rmclihat tiga orang di masjid tekun beribadah, maka beliau 
bertanya kepada salah satu di antara mereka, “Dari mana kamu makan? 
Ia menjawab, “Aku adalah hamba Allah, dan Dia mendatangkan kepadaku 
rizkiku bagaimana Dia menghendaki, Lalu Umar meninggalkannya, dan 
menuju kepada orang kedua seraya menanyakan hal yang sama. Maka 
dia memberitahukan kepada Umar dengan mengatakan, “Aku memiliki 
saudara yang mencari kayu di gunung untuk dijual, lalu dia makan sebagian 
dari hasilnya, dan dia datang kepadaku memenuhi kebutuhanku,' Maka 
Umar berkata, “Saudara kamu lebih beribadah daripada kamu." 
Kemudian Umar mendatangi orang yang ketiga seraya bertanya tentang 
hal yang sama. Ia menjawab, “Manusia melihatku, lalu mereka datang 
kepadaku dengan sesuatu yang mencukupiku." Maka Umar memukulnya 
dengan tongkatnya dan berkata kepadanya, 'Keluarlah kamu ke pasar," 
atau ucapan yang seperti itu," 

Umar Radhiyallahu Anhu menghimbau kaum muslimin untuk memperbaiki 
ekonomi mereka dengan melakukan kegiatan yang produktif, dimana 
beliau menyampaikan pembicaraan demikian itu kepada rakyatnya yang 
dekat dan juga yang jauh. Di antara riwayat yang berkaitan tentang hal 
ini, bahwa kerika Abu Dzibyan Al-Asadi datang dari Trak, Umar bertanya 
kepadanya tentang jumlah gajinya. Ketika Umar diberitahunya, maka 
Umar menghimbaunya agar menggunakan sebagian gajinya diinvestasikan 
dalam sebagian aktifitas yang produktif, dan berkata kepadanya, “Nas- 
chatku kepadamu, dan kamu berada di sisiku, adalah seperti nasehatku 
terhadap orang yang di tempat terjauh dari wilayah kaum muslimin. Jika 
keluar gajimu, maka sebagiannya agar kaubelikan kambing, lalu jadikanlah 
di dacrahmu. Dan jika keluar gajimu yang selanjutnya, belilah satu atau 
dua ekor, lalu jadikanlah sebagai harta pokok. 





3 








todehal(dA) dan aku (pro tidak mevalaparkan riwayat ini empat yang sin Tapi,umik ehugiannya te 
dpat dalyang menguxkanaya Sebubpelktain Unar Radial. Saudara kbih beribadah darpaci kau dikusikan 
weh riwayat Abu Dewud) bahwa "Seseorang pergi ajiberama kaum pada tv» ' Salim Maka ketika mereka 
Palang, mereka menyebutkan kepada beliau tentrg, banyakaya ibidah 1 dia singgah ct suatu tempt maka, 
sela yhalar di teman tersebut, Dernikaan itu dis laakan hingga pal Koto Akad an om "aa pa 
mwwadupiga Wih moon mubatunbtny don membua mek angpe?” Mereka mcm awab,"Kam maa, ya Ranulullah” Beliau berkata, 
reva RM baik dorpsar da," Lihat Abu Dawud, 1.Muruih hadit no. 306 Dimtara pentahgianya bercata,"Sertua per 

an para perawa Doko dan Musim,” Dar hat, AbAIbani, Sisi “LM Oto yoo (7-19), Aduyaa pi 
Nadya oh terhodup orang yang mengandalkan le wa, rak terdapat beberapa searyang menguat 

wa wongann yaakaw dindutkan ketika cbivar 

































: berduka. dak setan 
engan ayat can Nabi Mlaodol isa af tang periutah cngamb sebab den penokkan bear Krhacop pemahaman 
yang salah terbadap tawakal, Tentang sikap Umar ini akar dislaskan secara rinci dalarn bab ketiga, pasal kedua, dar “titah, 
MiMtata AL Hindi gotSH8) Sebagaimana Uma Jua berkata sepe ibepada ali bi el Mah kia datang kepadanya 
dar kak Lihat AbAhdldin, Pt. Udi blm. 8)4-15,dan Al Mutsci Ahad psi/4:36-567) Makiud rwayetditn Umar 
Semen im adalah ar sescorang menjadikan sebagian hartanya wrtuk mecal tetap dala Keatan ekonom yan prodikt 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi” 43 


Di antara bukti Jain tentang himbauan Umar Radhiyu/lahu Anhu terhadap 
kegiatan produksi adalah perkataannya, “Wahai orang-orang yang tekun 
beribadah, tegakkanlah kepala kalian, dan berdaganglah! Sebab jalan telah 
jelas. Janganlah kalian menjadi beban bagi manusia!” ! 

Selanjutnya, bahwa ketika Umar Radhiyallahn Anbu keluar ke pasar me- 
lihat mayoritas pedagangnya dari kalangan mantan hamba sahaya dan 
para budak, dan hanya sedikit yang dari kaum Ouraisy, maka kondisi itu 
membuatnya tidak enak. Lalu beliau kembali kepada mereka seraya ber- 
kata, “Wahai kaum Ouraisy! Janganlah kalain terkalahkan orang ini -yakni 
Ibnu Sirin- dan orang-orang yang sepertinya dalam dagang. Sebab, dagang 
adalah sepertiga kekayaan.” 

Lalu ketika Umar Radijullahu Anhu mengetahui bahwa kaum muslimin 
menyembelih hasil ternak kuda mereka, dan seseorang di antara mereka 
berkata, “Apa aku masih hidup hingga aku mengendarai ini?!", maka Umar 
mengirim surat kepada mereka, “Perbaikilah apa yang dikaruniakan Allah 
kepadamu. Sebab, dalam perkara ini terdapat keistimewaan.” 
Sesungguhnya a/sar yang datang dari Umar Radhiyallahu Anhu tentang 
himbauan melakukan aktifitas produksi sangat banyak sekali." 





- 


Umar Radhiyallahu Anbu tidak hanya sekedar menghimbau, namun juga 

memberikan dukungan maknawi dan materi terhadap orang yang sedang 

atau ingin melakukan kegiatan produksi, Di antara contoh hal itu adalah 
sebagai berikut: 

a. Di Basrah terdapat seseorang yang disebut Abu Abdillah, dan dia meru- 
pakan orang pertama yang beternak kuda di tanah lapang di Basrah. 
Maka, dia mendatangi Umar seraya berkata kepadanya, “Sesungguh- 
nya di Basrah terdapat lahan tanah yang bukan dari tanah &hany, dan 
juga tidak akan mendatangkan mudharat kepada seseorang dari kaum 
muslimin bila ditanami dan dijadikan ladang gembala.” Maka Umar 
Raadbiyallahu Anbu menulis surat kepada gubernur Basrah,'! yang isinya: 


dam Iu 
2 Ibau Adi Ac-Dunya ray (1.3) dan Loe Abdil Hadi, cnc (2: 
lan. 218 menyebutkan ag slah satunya dengan rodaku “Seperusa 
riwayat lum dengan rediksi,"Sepertiga kepimpinan”, dan Ibuu Kesir berkata, "Sanadnya bagus," Dan 
sal dalan anya disebutkan dengan tedaksi, “Sesunygul uya dagang adalh separuh harta,” 

AHMAD, bru Adil adi, yaa (1367 dan 2736), dan suvadnya shahih Liat ALA Iban, AAW3 26 Idah Ara, 














) Ion Aldauzi, (si, 
Jjban,” Sedang dalami 
NI Mutagj AN Tindi, 








Bl 
4 Lihat sebagian darinya dalan: Ibou Abi Ad Duaya,upuit hlra 201 dan 291, Ibu Zanyawaih, wp. (A9) AL Ghazali, Hm Ulamaki 
(22190) dun AH Muna AlBindi, msi WAP, dan A28) 
& Sebagian rowaya, menyebutkia bak 
Sy'bah, Barangkali, Umar meruli 









sur Bauab tersebut sdalah Abu Musa, lapi dalan tnweyat lai dikatakan, Mughurahbin 
at kepada gubernur Rasrah sebanyak dua kal. 


44 Pikih Fkonomi Umar bin Al-Khathab 


“Amma badu. Sesungguhnya Abu Abdillah menyebutkan bahwa dia 
berladang di Basrah di wilayah Ibnu Ghazwan, dan dia menggembala 
kuda ketika tidak dimanfaatkan oleh seorang pun dari penduduk Basrah. 
Sungguh dia orang yang bagus pendapatnya. Maka, bantulah dia atas 
usaha ladangnya dan ternak kudanya: karena aku telah mengizinkan 
kepadanya untuk bercocok tanamy dan berikanlah kepadanya tanah yang 
ditanaminya, kecuali jika tanah itu jizyah dari tanah orang-orang ajam, 
atau dialirkan kepadanya air tanah jizyah. Janganlah kamu memberikan 
kepadanya melainkan yang baik." 

b. Ketika Umar Radhiyallah Anhu dalam perjalanan, di dekat Ar-Rauha”! 
mendengar suara penggembala kambing, maka beliau mengalihkan 
arah kepadanya, Lalu ketika telah dekat darinya, beliau berseru, “Wa- 
hai penggembala kambing!” Maka penggembala itu menjawabnya. 
Talu beliau berkata, “Sesungguhnya aku melintasi suatu tempat yang 
lebih subur daripada tanahmu, dan setiap penggembala akan diminta 
pertanggung-jawaban tentang gembalaannya.” Kemudian beliau men- 
galihkan arah kendaraannya.” 

« Dari “Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata, “Aku mendengar 
Umar bin Al-Khathab berkata kepada bapakku, “Apakah yang mengha- 
langimu untuk menanami tanahmu?' Maka ayahku berkata kepadanya, 
“Aku orang tua renta, Aku akan mati besok!" “Aku wajibkan kepadamu 
untuk menanaminya!', kata Umar kepadanya. Sungguh aku melihat 
Umar bin Al-Khathab menanaminya dengan tangannya bersama 
bapakku.” 

d. Ketika Hindun binti "Utbah ditalak Abu Sufyan, dia meminjam kepada 
Umar uang dari Baitul mal sebanyak empat ribu untuk dagang dan 





menjamin akan membayarnya, maka Umar memberinya pinjaman. Lalu 
dia keluar ke daerah Kalb untuk melakukan jual-beli." 

&. Umar Radhiyallihu Anbu memotivasi hamba sahaya agar berdagang un- 
tuk membayar angsuran pembebasan mereka, dan beliau mendoakan 
mereka dengan keberkahan." 





AbSaladzii, Titob A7 Melkon him. 83490 Dan lihat Ibu Sa'd, 22 hatoger 4! Kore), Atb-Uhahawi pagh Ma oi Ao, 

18270), Ibnu Zanjawaah, Kitab-1/ Amvi(2624626), dan A- Mutagi Al Hindi, at YO), 

Arauha' adalah daerah di perlanan antuza Makkah dan Madinah, Lihat Yagut AH lamawi, Mo'am- Y-UaMar (3:76) 
#12, ANBalad/iri, Ama ALA png hlm 224, Obi Ootlbah, Cor 24 aun(t2270), dan A1 Murti Ab Hindi, 


1 
Aa 
4 











Hindi, yooe(I00P) dan Ciandarkan oleh At-Albani kepada ArSuyuthi dalam -/-tomi"-4! Kader Lihat, ln Sibah 
12) 





1 Audunah 

AtluThaburi, Tami Jam sg “12MCabak (10), Ibuu ALAtsir, LKamn/(2287) Una "Asakir, Toni Oimang (LI K9) dan Ads 
Dah, Tarik Abiskae (“Ust Aula Ap laris bln. 291-299. 

9 Tas Adakan A Hip 00915 








Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 45 


f. Ketika Umar Rudhiyafahw Ammu menikahkan putranya, “Ashim, beliau 
membantu nafkahnya selama sebulan lalu dicabut, dan memerintahkannya 
untuk melakukan aktifitas produksi seraya berkata kepadanya, “Sungguh 
aku telah membantumu dengan buah-buahan dari kebunku di Al-Aliyah, 
maka pergilah kamu ke sana dan petiklah, kemudian kamu jual.” 

& Di antara bukti yang menunjukkan urgensi produktifitas dalam bekerja, 
bahwa Umar Radhiyallahu Anbu menilai kelemahan melakukan aktifitas 
produktifitas lebih besar mudharatnya terhadap manusia daripada ke- 
miskinan dan kefakiran. Ia berkata, “Sesungguhnya kebodohan dalam 
(mencari) penghidupan lebih aku khawatirkan kepadamu daripada 
kemiskinan, Sesungguhnya tiada yang sedikit bila disertai dengan perbai- 
kan, dan yang banyak tidak akan tersisa jika disertai dengan kerusakan.”?! 
Dan beliau berkata, “Bukanlah miskin itu orang yang tidak memiliki 
harta, tapi miskin adalah orang yang tidak (pandai) mendapatkan peng- 
hidupan."! Sebagaimana beliau juga berkata, “Sesungguhnya pekerjaan 
seseorang adalah lebih berat bagiku daripada kemiskinannya."! Maksud- 
nya, bahwa ketiadaan pekerjaan seseorang dan kebingungan memikirkan 
hall itu adalah lebih berat bagiku daripada kemiskinannya. Dan, orang 
yang bekerja adalah orang yang produktif." 

5. Umar Rudhijullahu Anlw tidak hanya menghimbau manusia melakukan 
aktifitas produksi dan dia berlepas darinya, namun dia sendiri juga 
melakukan akrifitas produksi. Hingga setelah diangkat sebagai khalifah 
pun, dia tidak berhenti bekerja dalam hartanya sendiri. Sebab terdapat 
riwayat bahwa dia keluar -ketika dia sebagai khalifah- ke ladangnya di 
Juruf."! Juga terdapat riwayat bahwa dia berdagang ketika telah menjadi 
khalifah,” Dan seringkali dia mencari utang untuk pengembangan modal 
dagangnya." Aisyah Radhiyalahu Anha berkata, “Ketika Umar Radhiyallahu 
Anbu sebagai khalifah, dia dan keluarganya makan dari baitul mal, dan 
dia bekerja dalam hartanya sendiri.”"! Dan diriwayatkan bahwa warisan 












Ah $ (2101, Ibuu Syabah, 4Ahhur 4? AMadivab (264), 
Ibau Ab: Ad Dunya, vi blm 237, ADaladzir aed blm 17, bru Zaviawaik,sta/(2:516, S19), Jbmul Jauzi eps bln, 10, dat 
sanadnya shahih. 

ALialadir, Amat Appa kira. 11, Ibuu Abdil 








pentas, AK ulah, (pon hlm Al, dan pentahgjgnya berkas, “Sanadinya 


mhahh jika dipastikan mendengarnya Humaid dari Umr 


hua Ja khan Te A62 308 Abtawadi Lb /A: 








2m Aa Ra Aka) dan Matra AI Hindi, yok (0SM, SM), 
im. 180, Adz: Diahabi pu hlm. 373, dan As Suyuth. Tun 27 Ndwdf him 199 
lm YAI 
bau Saad, pv1(333 dn dia banya Ibu Syaba d/(230Y Al babaa, bnar Key 
C0), Ter Maia, Tatar (6387) dan Abu Ubi, Kit 4 Lau ha 200, 





46 Fikih Rkonomi Umar bin Al-Khathab 


Umar yang dibagi ahli warisnya sebanyak tujuh puluh ribu ladang per- 
tanian."! 
Nampaknya, kesibukan Umar Radhiyallahu Anbu dalam dagang masih ber. 
jalan hingga perang Oadisiyah dan pembebasan Damaskus, lalu wilayah 
Islam semakin luas dan beragam problemnya, Maka beliau mengumpulkan 
para sahabat dan berkata kepada mereka, “Sesungguhnya aku seorang peda- 
gang, dan kalian menyibukkanku dengan perkara kalian. Apakah kalian 
berpendapat aku halal untuk mendapatkan sebagian dari harta ini?” 
6, Di antara fenomena perhatian Umar bin Al-Khathab terhadap produktifi- 
tas adalah riwayat yang menyebutkan bahwa dia memikirkan hal tersebut 
ketika sedang melaksanakan syiar-syiar ibadah,"! Dan, seringkali dia di atas 
mimbar pada hari Jum'at sebelum khutbah menanyakan orang yang di 
sekitarnya tentang pasarnya dan para pelayan mereka! Kemudian ketika 
Umar ditanya tentang berdagang dalam haji, dia berkata, “Apakah peng- 
hidupan mereka hanya di dalam musim haji?! 
Umar Radiyallahu Anhu menghimbau para wali anak yatim agar meni- 
agakan harta anak yatim seraya berkata, “Niagakanlah harta anak yatim agar 
tidak termakan oleh zakat.” Dan beliau menyerahkan harta anak yai 
yang di sisinya kepada orang yang meniagakannya, dimana dia berkata 
kepada Hakam bin Abul “Ash Ats-Tsagafi, “Sesungguhnya aku memiliki 
harta anak yatim yang cepat habis oleh zakat. Apakah di sisi kalian terdapat 
para pedagang yang dapat aku serahkannya kepada mereka?! 








7. 





n 











Lou AbuAd Dunya, wo hlm 384 Ca: terdapat riwayat yangaku 
“afataya sebanyak ceam pulah delapan mb 
“wu Hajar emyebutkan pendipat Nai, “Dari tiana Umar 
darinya eongan tertu si” Lalu Mon Hajar berkat, "1 
banyaknya harta teworar 
dibayar "Laba, Hiu Bai 
palaunya berupa ado pertanian, sepeniwehutkan dalan riwegat diatas an riwayat 
Bari 

2. AnhvThabsri,ypoi(hts8) Ibnu Atir, 4/Kumt(24351) Adapun sebelum perang Oodisiyah, maka Umar herdagangedan meryambil 

batu mal etata yang ik ditentukan pumlahnya, dan dis berkata, "Setunggahya aku memponsikan diriku dar: hara Allah 

Abaital mal dala gonta wali yatim jika aku kecukupan ia aku meemoutukan, aku mu 
mwa'sul, kamudsan aku bayar," Diriwayatkan oleh Ibuu Syabah, s0“ (2260) dan anadnya shahih, sepeti Yitatakan pentabeianya 

3 ha Ablurarag ni 2210, Iban Ab Sabah, ps (1307 AkSuhut “Lebar Kap 95 A-Mlurag Aliad, 

OA) 
4 “har, Aburrazeag,poh(3:216) dan Al Mutagi AI id, (#2172) Dan dirawayatkan bahuws Umar pernak shalat dengan manasis 
sulusa surat AOu'an, kemudian alur Kaika ditanya tentang adab ukowiki it, dis menbesiubukar kepada mereka 
bahwa dis sedang memckrkan penyiapan kafilah dagang xe Syam. Lihat rincian kisah ini dalam Andurrarag go7021128-128), Iban 
Abi Syadia, psi 1:49), AHBadhaci, pss 2: 539834) dan Al Maltagi AL Hundi, psi/IB 332-199) 

8 Mtb Tabu, Ja Ada Ke 168-109, Ibou Kati,Ia/i“129a we“ W- jim (128) Dandisebutkan bahwa para 
pedagang memiliki terpa: singgah di Mina ian Dinar singgah bersama mereka. hat, AAoragi Albar Alahtah(2 1), Aoki, 
«“Ahbar Mahhah (W28Y), da saradanya dinyatkar: shahih okh DI Abdul Malik bin Duhai dalam tahangny3 crbadap ita “alur 
Muadiud karya A:Tak hi (28), 

6 Siketarkam oles Mulk, 1AWaadhw (1281) Abdutazag pad (16649) Ibnu Hazn, 14 Vadli (4240) Abiaihagi 
10, 4) dan Mak “4-enar mu Ala (840-247) Abu Ubah ot him 455, mu Zat 
ahahih. Liat, bow ajar, Tadi 46 bir (267-168) dan AbAlbani, Iv”-166sv4/(:259, 

naa (187.88) Abu Ubi, ed, hm, 19, Ibu Zamiawaih, m1390 AI Buih, vs9amas/lhKama (dan Ma toh 

#inmenag A6: 240-247), Dar lihat beSotapa nwayat lam dalam karya Al Muragi Al ilindi,p.0/(18174-170) 















































Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 47 


Sesungguhnya ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hukum usaha 
dan pengembangan harta berdasarkan perkataan Umar, “Niagakanlah harta 
anak yatim." Hal itu karena Umar memerintahkan hal tersebut, sedangkan dia 
khalifah dan tidak terdapat seorang sahabat pun yang menyalahi pendapatnya."! 
Di mana sebagian ularna memahami perintah tersebut dalam arti wajib: sebagian 
yang lain berpendapat sebagai bentuk anjuran (sunnah): dan sebagian yang lain 
lagi berpendapat bahwa perintah tersebut dalam arti mubah2 Dan, seorang 
penulis kontemporer berpendapat, hahwa tidak mustahil hila perintah Umar 
untuk meniagakan harta anak yatim sebagai bentuk politik syar'i, dan tidak lain. 
Sebab perintah itu keluar dari Umar sebagai khalifah, di samping perintahnya 
yang telah disyaratkan tidak ditetapkan sebagai kewajiban. 

Dalam permasalahan ini kita harus membedakan antara hukum 
pengembangan harta dan hukum pengadaan harta. Sebab yang pertama 
berkaitan dengan hukum pengembangan harta yang ada di tangan seseorang. 
Sedangkan yang kedua berkaitan dengan hukum usaha untuk mendapatkan 
harta: dalam arti: apakah seseorang yang tidak memiliki harta wajib berusaha 
untuk mendapatkannya? Tidak diragukan lagi, bahwa jika keharusan 
pengembangan harta anak yatim telah ditetapkan, maka keharusan usaha 
(produksi) untuk mendapatkan sesuatu yang wajib adalah lebih utama lagi. 

Sesungguhnya perkataan Umar, “Aku wajibkan kepadamu tiga bepergian, 
yaitu: haji dan umrah, jihad, dan usaha untuk mencari rizki”! menguatkan 
pendapat yang mengatakan wajibnya usaha dan produksi. Sebab produksi 
dalam riwayat tersebut disejajarkan dengan kewajiban syar'i, yaitu haji dan 
jihad & sabilillah. Tapi, sebagaimana haji dan jihad tidak wajib dalam segala 
situasi dan kondisi, maka produksi juga tidak wajib dalam segala kondisi. 
Sesungguhnya yang wajib adalah untuk memenuhi kebutuhan yang wajib, atau 
jika ditinggalkan berdampak terbaikannya hal yang wajib. AsSubki berkata, 
“Para ulama (Syaffiyah -Edt) berbeda pendapat dalam hukum meniagakan 
harta anak yatim: apakah wajib atau sunnah? Sedangkan yang paling shahih 
dalam madzhab (Syafi'i -Bdt) adalah, bahwa hal itu hukumnya wajib (hanya 
untuk memenuhi) kadar nafkah dan zakat. Dan tentu yang dimaksudkan para 
ulama itu tentang kadar ini, bahwa tambahan yang melebihi kadar tersebut 
tidak wajib, dan yang wajib hanya terbatas pada kadar ini. Tidak diragukan lagi, 









3 Lihat AL adhi bau ALArahi, A4LJphur ar UMK 
@ Ate Atika, kaan yang dipulihasikan di majalah et: 

Tihat, ba Oalamah, 4 205), AlJashshasi pos (I2HOHUI AL Ounthubi, AJaw Li Ahkam ME Geran (260 AsSubki, 

Tutor Ab Sob: 13965 Mubummad Naib A-Muta", Taknris Ai goes LIST). car DR Nagih aral Humurad, ss, hlm. 620: 

Nagih Karel Hammad, sa, hlm.21 

4 Telesindskanuklwinya 





48 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


bahwa hal itu dibatasi oleh persyaratan (bahwa ia) memungkinkan dan mudah 
untuk dilakukan.” 

Pada level umat, memproduksi sesuatu yang mercalisasikan kekuatan dan 
kemandirian umat serta membebaskannya dari kebergantungan, dinilai sebagai 
bentuk kewajiban kolektif (fardhu kifayah), dan boleh jadi sebagai kewajiban 
individu (fardhu “ain) terhadap kelompok tertentu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
berkata, “Sesungguhnya beberapa pekerjaan ini adalah kewajiban kolektif. Sebab 
kemashlahatan manusia tidak sempurna melainkan dengannya. Jika manusia 
membutuhkan ahli pertanian, ahli tenun, atau ahli bangunan mereka, maka 
pekerjaan-pekerjaan ini menjadi wajib, dan penguasa bisa memaksakan kepada 
mereka jika mereka menolak- membayar ganti yang sebanding,” 


b. Tujuan Produksi 


Telah terdapat upayawpaya untuk mengetahui tujuan produksi dalam 
ekonomi Islam. DR. Muhammad Najatullah Shiddigi berpendapat bahwa 
pertumbuhan dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

a. Merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang me 
miliki ciri keseimbangan. 

b. Memenuhi kebutuhan keluarga. 

c. Mempersiapkan sebagian kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi 
penerusnya. 

d. Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah. 

Dan, Shiddigi mengerahkan upaya untuk mengukuhkan setiap tujuan 
produksi ini dengan dalil-dalil dari Al-Gur'an dan As-Sunnah! Namun 
DR. Muhammad Mundzir Oahaf menyanggah penentuan tujuan-tujuan 
tersebut. Sebagai landasannya, bahwa keempat tujuan int bersifat umum yang 
berlaku pada setiap unit ckonomi. Artinya, bahwa keempat tujuan ini sesuai 
bagi konsumen dengan kadar kesesuaian perkembangan dan produsen, Dia 
mengusulkan satu tujuan sebagai gantinya, yaitu “sampainya kemanfaatan 
kolektif dalam pertumbuhan kepada batas maksimalnya.” Dan yang 
dimaksudkannya dengan kemanfaatan kolektif dalam pertumbuhan adalah 
total manfaat dan keuntungan untuk pelaku usaha dan pemilik modal, dengan 
syarat kita harus memahami manfaat sesuai pemahaman Islam, 


1 AsSubki, pxor/1338). Dan lihat, Muharumad bin Hasan AsySyaibuni, gaar, hlm. 27.5, Abu Abdullah Mahmud bin Muhammad 
AL bddud, 1 Mason Air 11 porah sebugai kornerwar dalam catatan ka kitab AVI Lg ala: jurdkanya ALA hall blm Is, 
2 4Hibabh. Aiidon blm 1616, 
5 Lihat MN Silligi,Tiv E.omo Emerprteln bom, Ibu 1:34, suduran dati DIK, Mubwmrnad Menukair Olihal Atri Arin, 
2 





bala. 72 
ATihat, DR Mubamnud Mundrir Oahaf ps hri 78. dan DR. Spvasi Ahmad Dunya. te Nusbwhab 4 Initadh Nie Maesa 
Suku bls, NI72L18 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi — 49 


Akan tetapi dengan merenungkan kedua pendapat tersebut, maka 
nampak jclas bahwa jarak perbedaan antara keduanya sangatlah dekat. Scbab, 
kemanfaatan yang dimaksudkan dari kegiatan ekonomi terkadang dalam 
upaya mendapatkan keuntungan, terkadang dalam mengeksplorasi sumber- 
sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan, terkadang 
dalam kemanfaatan ukhrawi, dan lain-lain. Sebagaimana tujuan aktifitas 
produksi dalam Islam terkadang untuk lajunya aktifitas produksi itu sendiri, 
dan terkadang untuk kemanfaatan umat Islam, namun tidak ada kontradiksi 
di antara keduanya. Sebab pemilik usaha seyogianya menentukan tujuannya 
dalam upaya merealisasikan tujuan umum bagi umat Islam." Karena itu, 
Utsman bin Abul “Ash berkata kepada Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu 
Anhu, “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di tempat kami terdapat 
lahan tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun, maka putuskanlah dia 
kepadaku untuk aku kelola, sehingga dia bermanfaat bagi keluargaku dan 
juga bagi kaum muslimin.” Maka Umar pun menetapkannya kepadanya.” 





Berdasarkan keterangan di atas, dapat dirincikan tujuan aktifitas 
produksi, dan tidak mengapa bila tujuan-tujuan tersebut bersifat umum 
yang sesuai bagi setiap unit ekonomi: karena di antara tabiat ekonomi Islam 
adalah adanya saling keterkaitan antara unit-unit ekonominya, dan saling 
bahu membahunya dalam mercalisasikan tujuan-tujuan individu dan jamaah 
dalam lingkup sistem Islam yang komprehensif. 

Berikut ini penjelasan tujuan-tujuan terpenting produksi dalam 
prespektif fikih ekonomi Umar Rud/iyauhu Arhur: 


Pertama, Merealisasikan Keuntungan Seoptimal Mungkin." 

Apakah ekonomi Islam menerima tujuan ini sebagaimana halnya dalam 
ekonomi konvensional? 

Sesungguhnya penetapan kesimpulan terhadap sesuatu merupakan 
bagian dari pemahaman yang benar terhadap konsepsinya. Karena itu, 
jawaban atas pertanyaan tersebut mengharuskan mengenali karakteristik 
tujuan ini seperti digambarkan teori ekonomi konvensional sebagai berikut 
ini: 





1 Lihat, DIK Abdurrahman Yasy Ahmad, (Din 11 Agra hlm 6D 

2 Telah disebutkan takh 

2 Kira memulai dengan cajuat ini karena ic merupkan tujuan dasar bai usaba erewatu dalam ekonomi komversional Tagi, dian 
yana dapat dicermati, bahwa di sea terdapat korebsi nara tluaretujuan produksi yang akan disebutkan kemadian pada temgstaya. 
Sebgai contoh, taiwan mendapatkan keuntengan dapat merealasikan tujuan perlindungan terhadup harta dan pergembangannyas 


deiebannya, 








50 Fikih Rkonomi Umar bin Al-Khathab 


“Sesungguhnya kaum kapitalis berkeyakinan bahwa upaya seseorang 
untuk mercalisaksikan kemaslahatan pribadinya tidak akan merugikan 
masyarakat, bahkan akan berguna baginya: karena kemaslahatan umum 
tidak lain adalah sekumpulan kemaslahatan individu-individu. Karena itu, 
individu merupakan sel utama dalam setiap medan aktifitas perekonomian, 
yang berhak untuk maju ke depan dalam aktifitas perekonomiannya, dan 
memproduksi barang-barang yang dikehendaki, mendirikan industri yang 
mengucurkan keuntungan kepadanya tanpa batasan, walaupun barang-barang 
yang diproduksi dan industri yang didirikan tidak sesuai dengan kemaslahatan 
masyarakat, baik dalam sisi material maupun sisi moral." 





Prinsip ambisi individu tersebut memberikan peranan besar bagi 
kebangkitan individu yang menggerakkan aktifitas perekonomian. Sebab, 
ketika seseorang tidak berproduksi karena ingin memenuhi kebutuhan 
manusia, tapi karena ingin menjual produknya dan mendapatkan keuntungan 
sebesar mungkin. Itulah yang menjadikan para ekonom kapitalis melihat 
bahwa keuntungan sebagai tujuan dasar bagi usaha tertentu? 


Setelah itu, datang orang yang mengatakan bahwa keuntungan tidak 
dinilai sebagai tujuan satu-satunya bagi perusahaan-perusahaan besar-meskipun 
masih menjadi tujuan terpentingnya-, namun perusahaan terkadang bertujuan 
memperbesar penjualannya sehingga menjadi turun harganya, acapkali 
perusahaan memperhatikan kesejahteraan para pekerja dengan menambahkan 
keistimewaan-keistimewaan mereka, sehingga menjadikan naiknya beban 
produksi, dan seringkali bertujuan melakukan perluasan dan isuge yang bagus." 





Sesungguhnya tujuan-tujuan yang memberikan -pada masa-masa tertentu 
dari usia perkembangan: urgensi di atas urgensi tujuan peraihan keuntungan 
tersebut tidak lain adalah sebagai tujuan tahapan, yang pada akhirnya juga 


menjadi sarana untuk merealisasikan tujuan yang mendasar, yaitu meraup 





keuntungan sebesar mungkin"! 

Dari argumentasi tersebut, maka menjadi nampak dengan jelas bahwa 
tujuan produsen dalam ekonomi kapitalis untuk meraih keuntungan sebesar 
mungkin adalah berdasarkan pada dua hal: 












Mirah hrs 78,92, 

4, hlm 189, DIK. AbdurrahmanYasri Ahunad, "edwwur AAN Ur 
Af Lot bl At, 

YM dil blm 37, 47. dan DIR Abdul Karim Kamil Abthul 





Naba, 
d Niraiwm AE Iribadhuh si ugarash hu 
03, Ma Ya nj AV Kptbuadysu n-A TI vm Wang oh, ion. 21, 
is persah melakukan Bensuk campur tangan terhadap kehidupan ekonersi: 
'nei-galami kesulitan dan kuis ahibat dowuirasi abis bebas abvolu 





itu setelah conomemi kasitlis 








Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 51 


Pertama, ambisi pribadi. Maksudnya, bahwa individu berupaya 
mercalisasikan kemaslahatannya, baik sesuai dengan kemashlahatan umat 
atau kontradiksi dengannya. 

Kedua, kebebasan individu secara mutlak. Maksudnya, bahwa individu 
boleh memiliki sesuatu tanpa batasan dan boleh menggunakan sesuatu yang 
dimilikinya dengan tanpa ikatan. 

Sesunggunya kedua hal tersebut tidak diterima dalam syariat Islam. 
Sebab, ambisi pribadi -dengan maknanya di atas- adalah tertolak. Hal 
itu karena setiap individu muslim merupakan anggota dalam satu tubuh 
umat, yang ikut merasakan bersamanya dalam suka dan dukanya. Jika 





seseorang lebih cenderung mencintai dan mementingkan diri sendiri, maka 
Islam berusaha membina kecenderungan tersebut, dan mendorong untuk 
mementingkan dan menginginkan kebaikan bagi orang lain. Karena itu, 
seorang produsen muslim seyogianya menentukan tujuannya dalam upaya 
merealisasikan kemaslahatan umum bagi umat. 

Pada sisi lain, bahwa hukum-hukum Islam mengatur kebebasan individu. 
Karena itu seorang produsen muslim tidak bisa melakukan tindakan yang 
mendatangkan mudharat terhadap kaum muslimin, hatta walaupun tindakan 
tersebut merealisasikan keuntungan sebesar mungkin baginya.'! 


Dari keterangan di atas nampak jelas bahwa titik penekanan yang 
menjadi landasan tujuan meraih keuntungan dalam ekonomi konvensional 
tidak diterima dalam ekonomi Islam. Akan tetapi itu bukan berarti menolak 
konsep dasarnya. Sebab, tujuan meraih keuntungan sebesar mungkin yang 
sesuai batasan dan kaidah syariah merupakan tunturan dalam Islam, bahkan 
merupakan salah satu tujuan mendasar bagi produsen yang memberikan 
andil dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang lain bagi produsen muslim! 

Tentang tujuan produsen muslim untuk meraih keuntungan ini dapat 
disimpulkan dari fikih Umar Radhiyallabu Anbu dari beberapa arsar sebagai 
berikut: 

a. Umar Radhiyalluhu Anu berpesan kepada para pedagang agar beralih dari 
aktifitas yang tidak merealisasikan keuntungan. Kata beliau, “Barang- 


siapa yang memperdagangkan sesuatu sebanyak tiga kali, namun tidak 





akan dibicarakan tentang 
saori din perananrya 








“Btasar-nrasan produku” dalam sub kian berikutnya. Pn KEL aaka eang ab 
dalam menangkal Undakintindakza yang merugikan" dalam bab ketiga, ce 
Di antra dermis itu adalh meningkatkan kemampuan. produksi, Dan, tidak ramar lagi bahwa seorang muslim: dituntut urtuk 
enenupen agus Jalurs mncjahukan pekerjn, baik bertuysan Imendapst keuntungan ataupun valak. 








52 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


mendapatkan sesua 
kepada yang lainny: 
b, Dari Ibnu Sirin, bahwa Umar bin Al-Khathab Radhrjallahu Anhu mengeluarkan 
zakat harta anak yatim, lalu berkata kepada Utsman bin Abul “Ash, “Aku me- 
miliki harta anak yatim yang cepat habis termakan zakat, Apakah di tempatmu 
terdapat para pedagang dapat yang aku serahkan harta itu (untuk diputar 
oleh) mereka?” Lalu Umar menyerahkan kepadanya sepuluh ribu dirham, 
kemudian dia pergi dengannya, di mana dia memiliki beberapa hamba sahaya. 
Setahun kemudian, dia datang kepada Umar, maka Umar berkata, “Apa 
yang dilakukan terhadap harta anak yatim itu?” Ja menjawab, “Aku datang 
kepadamu membawanya.” Umar berkata, “Apakah ada keuntungan-nya?” “Ya, 
sampai seratus ribu dirham,” jawabnya. Umar berkata, “Bagaimana caranya 
yang kamu lakukan?” Ta menjawab, “Aku serahkan ia kepada para pedagang, 
dan aku beritahukan kepada mereka posisi anak yatim bagimu.” Maka Umar 
bekata, “Tidak ada orang lain yang paling patut untuk berhati-hati agar tidak 
memberi kami makanan yang haram kecuali engkau. Kembali-kanlah modal 
harta kami, dan kami tidak butuh terhadap keuntunganmu!” 
Umar Radhiyallahu Anbu melakukan sebagian aktifitas produksi untuk 
mencari keuntungan." 
Abdullah bin Umar Rudhyallahu Anbu membeli dari ghanimah Jalaula' 
dengan empat puluh ribu dirham. Maka ketika dia membawanya kepada 
Umar Radhiyallahu Anlm, akad jual beli tersebut ditolak Umar, karena 
keyakinan Umar tentang terjadinya nepotisme di dalamnya disebabkan 
posisi Abdullah sebagai salah satu sahabat Rasulullah Sha//aabu Ataihi mu 
Sallam dan putra Amirul Mukminin. Kemudian Umar memanggil para 
pedagang, lalu dijualnya dengan empat ratus ribu dirham. Kemudian 
Umar memberikan kepada Abdullah dari keuntungan setiap satu dirham 
dengan satu dirham, lalu memerintahkan yang selebihnya dari harga untuk 
dibagikan kepada orang-orang yang ikut dalam perang. 
& Umar Radhisallahu Anhu bertemu Al'Ala bin Al-Aswad lalu berkata ke- 
padanya, “Berapa keuntungan Hakim bin Hizam?” Ia menjawab, “Dia 
membeli dari milik tetangga dengan seratus ribu dirham, dan mendapatkan 


un di dalamnya, maka hendaklah beralih darinya 





"1 











Fa 


2 


Da 


1. Jha Abi Syaibah,gpen Bi) Abu Ukaid, Gan 4 hai 2:68, Tomo Abi Ad Dunya, yaa hira-256 Ibnu Owsibah, jan Akar 
18:290) Ibnul Jaari. him, 220, Itnu Adil Madi, gt (2708, dan ibnu Kato, Aina? -1-torng(IIAI-9A2) daneia berkas, 










Isi, 
de Mon Abi Adi Dunya, pi lu 256-232, du ova Jawa, wc Wu LAS 
ia yang rd at laun malin da aa Papa ba. H ht Vagut Alamovi 


dan Iban Asia, i/(84333) 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi” 53 


keuntungan seratus ribu dirham darinya.” Lalu Umar menemuinya seraya 
berkata, “Wahai Hakim, berapa keuntunganmu?” Maka dia membcritahu- 
kan kepada Umar seperti pemberitahuan Al-Ala. Umar berkata, “Kamu 
menjualnya sebelum kamu menerimanya?” “Ya,” jawabnya, Umar berkata, 
“Sesungguhnya penjualan im tidak benar, maka kembalikanlah dia.” Maka 
Hakim berkata, “Demi Allah, aku tidak bisa melakukan demikian itu, 
karena dia telah berpencar dan telah pergi. Tapi, modalku dan keuntun- 
ganku kujadikan sebagai sedekah." 

Miswar bin Makhramah menimbun makanan, lalu dia melihat awan dari 
awan musim gugur, diapun merasa khawatir. Dan ketika pagi harinya 
dia datang ke pasar seraya berkata, “Barangsiapa yang datang kepadaku, 


- 


maka aku akan menjual kepadanya dengan harga beli,” Ketika hal tersebut 
sampai kepada Umar bin Al-Khathab, maka dia mendatanginya ke pasar, 
lalu berkata kepadanya, “Apakah kamu gila, wahai Miswar? Ia menjawab, 
“Tidak, demi Allah, wahai Amirul Mukminin. Tapi, aku melihat awan dari 
awan musim gugur, maka aku tidak menyukainya, namun aku menyu- 
kai apa yang bermanfaat bagi manusia, maka aku putuskan untuk tidak 
mengambil keuntungan di dalamnya.” Maka Umar berkata, “Semoga Allah 
membalas kebaikan kepadamu." 

Dari beberapa riwayat tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Umar Radhiyallabu Anbw bertujuan terwujudnya keuntungan dalam setiap 
aktifitas perekonomian. Dimana tujuannya dalam meniagakan harta anak 
yatim adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang darinya dapat dikeluar- 
kan zakat anak yatim tersebut sehingga tidak habis termakan oleh zakat. Dan 
dengan demikian, maka terjadilah perlindungan terhadap modal. Bahkan 
ketika Umar mengetahui bahwa Miswar menjual barang dagangannya tanpa 
keuntungan, beliau mendatanginya ke pasar dan mengingkarinya dalam 
hal tersebut seraya menuduhnya gila. Akan tetapi ketika Umar mengetahui 
tujuan Miswar dalam hal tersebut, maka Umar menyetujuinya. 






it (22688) da AAibam rw" AV Gali (5:2 
2 Iban S'ad, Att Thabapai AtKatry/ZoThohegai AbKihomsah Mar bhgienya berkata, “Senadnya & 
mengapa". Dan hat, Ibnu Asakir, or (16304), dan Ibma Katsi A 49 Adapan maksud tdak menyukai 
wang mak djelakan oleh perkataan Tom Umar Lepai sorang anak moda dari penduduk Makkah y 
anakku, ads apa denganmu din makanan! Hcadakah kamu wewpcshatikan una! Hendaklaa kunu mennpodulikan sp1! Hendaklah 
Ikamu memperhatikan kambing! Sebab enungg.uhara pemilik makanan meuvubai paceklik dan terputasnya wisn, sedangkan pemilik 
temak menyaksi hujan” Lihat, ALOdurhhi, “Ihfam 17 Likon t6t2air 1031) Nampaknya, basa sebah sidak mengkal turun bnjan 
alah dampaknya calam banyaknya makanan dan turunnya hurga. Seba, Kat gina 
Kadipatta Anfwber kata, “Sibak bud orang adalah Pula kalau buka kaca jua-d1ya?” Kat berkat, "Saya berkia kepada Sid. 
apa yang din jua?” “Mak oaan," jowahaya Saya berkata, “Orang yang reenjual macanan rselamaam Saras” Ia menjamah, “Tidallah 
borang yang dijual tscorang semalam sei 
us him, 26-26, Tbnu Kavir was 


















Tau Abdil adi. vpve(2 269) dan Tol Teuzi, Muay? Ur hlm, 229, 





54 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


- Umat Radhiyaltsbu Anbu selalu mengawasi cara mendapatkan keuntungan. 

Jika dia merasakan adanya 1whhut, maka dia tidak menctapkan hal tersebut. 
Karena itu, beliau menolak keuntungan untuk harta anak yatim, memberi 
kan kepada putranya, Abdullah keuntungan yang wajar dan mengemba- 
likan yang selebihnya kepada orangorang yang mendapatkan ghanimahy 
karena dia merasakan adanya kolusi dan nepotisme dalam hal tersebut, dan 
memerintahkan Hakim bin Hizam untuk mengembalikan penjualan yang 
dilarang secara syariah dan keuntungan yang didapatkan darinya. 
Pada sisi lain, bahwa beberapa sikap tersebut menunjukkan bahwa keuntun- 
gan seyogianya merupakan hasil dari kegiatan perekonomian yang hakiki, 
tidak hanya sekedar keuntungan yang timbul dari kolusi, nepotisme atau 
mengeksploitasi kebijakan, dan yang seperti itu, 

- Sebagai pedoman asal dalam setiap aktifitas perekonomian adalah keun- 
tungan. Dan, tujuan seperti ini tidak boleh dikorbankan melainkan untuk 
kemaslahatan yang lebih besar, seperti yang terjadi pada Hakim dan Miswar. 
Dimana Hakim bin Hizam menyedekahkan keuntungan dan seluruh 
modalnya karena mengharapkan terbebas dari tanggungan penjualan 
yang dilarang, Sedangkan Miswar, ketika merasakan sikap egoisme dan 
ambisi pribadi, dimana dia tidak menyukai -sekedar tidak menyukai- apa 
yang mendatangkan kemaslahatan umum, karena keyakinannya bahwa 

kemaslahatan umum ini kontradiksi dengan kemaslahatan pribadinya, 

maka dia pun kemudian mengharamkan dirinya dari keuntungan, lalu 





Umar Rahiyallahu Anhu pun memujinya atas sikap tersebut. 

Lalu dimanakah sikap-sikap tersebut dalam teori ckonomi konvensional 
dalam masalah keuntungan yang berangkat dari ambisi pribadi dan kebe- 
basan yang kosong dari nilai-nilai kemanusiaan dan etika sosial? 

- Terakhir, bahwa pengarahan Umar Radhiyallahu Anhu agar meninggalkan 
aktifitas perdagangan yang tidak merealisasikan kuuntungan, adalah berarti 
penetapan ketidakmanfaatan aktifitas tersebut. Dari hal ini dapat dipahami 
tentang memungkinkannya penggunaan tabel keuntungan bagi tolok ukur 
kelaikan suatu aktifitas perekonomian dan kesuksesannya. 


Kedua: Merealisasikan Kecukupan Individu dan Keluarga 
Scorang muslim wajib melakukan aktifitas yang dapat mercalisasikan 
kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Dan, 


dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anlu terdapat banyak riwayat yang 
mendorong segala bentuk kegiatan ekonomi dalam merealisasikan hal tersebut. 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 55 


Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut: 

a, Ketika Umar Radhiyallahu Anbu menikahkah putranya, Ashim, beliau mem- 
berikan bantuati nafkah kepadanya selama sebulan, kercudian dicabutnya 
dan diperintahkannya untuk melakukan aktifitas yang akan bisa membantu 
dalam menafkahi dirinya dan keluarganya, seraya berkata kepadanya, “Aku 
telah membantumu dari buah-buahan kebunku di Al-Aliyah, maka pergilah 
kamu dan petiklah dia, lalu kamu jual. Kemudian berdirilah kamu di samp- 
ing seseorang pedagang kaummu, Jika dia menjual, berserikatlah dengannya, 
lalu hasilnya kamu jadikan nafkah untuk dirimu dan keluargamu,”'! 

b. Umar Radhijallahu Anbu melihat anak perempuan kurus yang jatuh bangun 
karcna pingsan, maka beliau bertanya tentang siapa dia, apakah dia tidak 
memiliki keluarga? Lalu ketika diberitahu bahwa anak perempuan terse: 
but putrinya Abdullah bin Umar, maka Umar berkata kepada putranya, 
Abdullah, “Apa yang terjadi padanya sehingga seperti apa yang aku lihat? 
Bekerjalah untuk anak-anakmu, wahai Abdullah! Dan, carilah untuk pu- 
trimu apa yang dicari orang-orang untuk putri mereka,” 


Ketiga: Tidak Mengandalkan Orang Lain. 

Umar Radhiyallahu Anhw tidak memperbolehkan seseorang yang mampu 
bekerja untuk menadahkan tangannya kepada orang lain meminta-minta, dan 
menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak 
mengharap apa yang di tangan orang lain. Beliau berkata, “Hendaklah kamu 
melepaskan apa yang ada di tangan manusia! Sebab tidaklah seseorang melepas- 
kan dari sesuatu yang di tangan manusia melainkan dia tercukupkan darinya. 
Dan hindarilah ketamakan, karena sesungguhnya tamak adalah kemiskinan.”! 

Hingga walaupun seorang muslim ingin keluar pergi jihad fi sabilillah, 
Umar Radhiyallahu Anhu tidak membolehkannya untuk menadahkan 
langannya kepada orang lain untuk mendapatkan biaya keluarnya dalam 
jihad, Beliau bahkan mengarahkannya untuk bekerja. Sebab terdapat riwayat 
dari Nafi', ia berkata, 

“Seorang pemuda yang kuat badannya masuk ke masjid, dan di tangannya 
terdapat anak panah, lalu dia berkata, “Siapakah yang dapat membantuku 
dalam jihad fi sabililah?' Maka Umar menyerukan untuk dipanggilkan 





| Tdahdisebutkantakhriinya 
2 Ibau S'ad, “b-1Dahagar-16Kubru :210), Ibnu Syabah, yac(2:248), Ibnu Abi Syaibah, yacv (798), Ibnu Abdi Ad-Dunya, sa, 
Ian, 245, Abaladzil, mb AY--dyn bln 19, bru Jauz, bl. 19, daa Ad Dizihabi, Turi! Lila (uv! Klduji 
Do Raya blm 271 
5. Mrs Jauri pi, bli, 218, dan Tian Tuan Aluwsd, Ag Z0h lin, 274 


56 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathab 


pemuda tersebut, Ketika dia didatangkan, Umar berkata, “Siapakah yang 
mau mempekerjakan anak muda ini di ladangnya dengan atas namaku? 
Maka seseorang dari kaum Anshar berkata, "Saya, wahai Amirul Mukminin!" 
Umar berkata, “Berapa kamu memberikan upah kepadanya setiap bulan? Ia 
menjawab, "Demikian dan demikian” Umar berkata, “Ambillah dia Maka 
dia pergi dengannya. Kemudian ketika dia telah bekerja di kebun seorang 
AnshAr tersebut dalam beberapa bulan, Umar berkata kepadanya, "Apakah 
yang telah dilakukan oleh pekerja kami? Ta menjawab, Bagus, wahai Amirul 
Mukminin.” Umar berkata, “Datangkanlah dia kepadaku, juga apa yang 
terkumpul dari upahnya!" Lalu dia datang dengannya dan dengan sekantong 
dirham. Maka Umar berkata kepadanya, “Ambillah ini! Lalu jika kamu mau, 
sekaranglah kamu ikut berjihad, dan jika kamu mau, duduklah kamu!” 





Sebagaimana Umar Radhijallabu Anhu juga menyampaikan pembicaraan 
kepada orang-orang yang hanya tekun beribadah, seraya mengatakan, 
“Wahai orang.orang yang tekun beribadah, angkatlah kepala kalian, karena 
sesungguhnya jalan telah jelas! Berlombalah dalam kebajikan, dan janganlah 
kalian menjadi beban bagi kaum muslimin.” 

Beliau juga pernah mengatakan, “Kalau bukan karena perdagangan ini, 
niscaya kamu menjadi beban bagi manusia.” Dan, ketika Zaid bin Maslamah 
menanami tanahnya, Umar berkata kepadanya, “Kamu benar! Cukupkanlah 
dirimu dari manusia, niscaya lebih terpelihara agamamu, dan lebih mulia 
bagimu di hadapan mereka.” 

Pada sisi lain, Umar menilai bahwasanya melakukan aktifitas pereko- 
nomian apa pun bentuknya dan tingkatannya adalah lebih baik daripada 
meminta-minta kepada manusia dan mengandalkan mereka dalam mencukupi 
kebutuhan. Dalam hal ini, beliau mengatakan, “Usaha yang memenuhi sebagian 
kebutuhan adalah lebih baik daripada mengandalkan kepada manusia.”! 


Keempat: Melindungi Harta dan Mengembangkannya 
Harta memiliki peranan besar dalam Islam, Sebab dengannya, dunia dan 


agama dapat ditegakkan. Tanpa dengannya, seseorang tidak akan istigamah 
dalam agamanya, dan tidak tenang dalam kehidupannya."! 





dapsan riwayat ui pudasliunya 
Dadali ba Ab Adanya th 29 Jie, 







Aa Leo en ba Mba at 
“pat hlm228, bm Abdi Hndi, 9 9e(2706), d 1 
8 Taha, Ibnul Ogryuta, Uso hour, bu. 260, dun AkMawardi, 





12 
To Ai 217 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 57 


Dan, dalam fikih ekonomi Umar Radbiyalabu /Anbu terdapat banyak 
riwayat yang menjelaskan urgensi harta, dan bahwa harta sangat dibutuhkan 
untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama, Sebab, di dunia ia sebagai 
kemuliaan dan kehormatan, serta lebih melindungi agama seseorang, Di 
dalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang, dan menyambungkan silaturahmi 
dengan orang lain." Karena itu, Umar Rudhiyalluhu Anbu menyerukan 
kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan 
mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi. Dimana beliau 
mengatakan, “Niagakanlah harta anak yatim! Janganlah sampai dia termakan 
oleh zakat.” Dan beliau berpendapat bahwa harta yang sedikit akan tetap ada 
bila dipelihara dan dikembangkan, sedangkan harta yang banyak akan habis 
jika tidak dikembangkan. Beliau mengatakan, “Wahai manusia, perbaikilah 
hartamu yang telah dikaruniakan Allah Tu'ala kepadamu. Sebab sedikit 
dalam kehati-hatian lebih baik daripada banyak dalam kecerobohan,” 


Pada sisi lain, Umar Radhiyalahu Anhu menyerukan manusia untuk 
mengembangkan harta dan memeliharanya untuk memenuhi kebutuhan 
yang boleh jadi muncul di masa mendatang, dan untuk memenuhi 
kebutuhan ahli warisnya setelah meninggalnya. Di antara bukti hal itu, 
bahwa ketika Umar Rudliya/luhu Anbu berpesan kepada Khalid bin “Arfathah 
untuk mengembangkan hartanya, dan menaschatinya agar dia menjadikan 
sebagian gajinya dalam usaha yang produktif, maka beliau berkata kepadanya, 
“Sesungguhnya aku, wahai Khalid, khawatir bila kamu sepeninggalku 
dipimpin oleh para pemimpin yang tidak mempersiapkan pemberian harta 
pada masa mereka (untuk keturunan mereka). Dan, jika tersisa seorang di 
antara mereka atau seseorang dari putra mereka, maka mereka memiliki 
sesuatu yang mereka yakini (sebagai harta)nya, lalu mercka bersandar 
kepadanya,” 


Kelima: Mengeksplorasi Sumber-sumber Ekonomi dan Mempersiap- 

kannya untuk Dimanfaatkan, 

Sesungguhnya Allah Yu'atu telah mempersiapkan bagi manusia di dunia 
ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya tidak memenuhi hajat 
insani bila tidak dicksplorasi oleh manusia dalam kegiatan produksi yang 








| Ibnu Abi Ad-Dunya, ot hlm. 187,211, AlMubib Abe yabari, Ae pai ta Vaduni (29YO), ALhalaeziri yaah hlm It, 
iya hlm, 214, A-Gibasa yu (27 D)dan A-Mutagi AMindi, yo (IAO2), 
antik 





wanna MAN (SM) Ibu ABI AbDuaya, Ash alm. 211,216 (dan redaksi buginyah Abadi yuan, 


ya la 231 
UR Mw Alvi AWDaanya, yo ln, 16, dan tuah disehatkan riwaya,leudalarn lil, 


58 Fikih Nkonomi Umar hin Al-Khathab 


mempersiapkannya untuk dapat laik dimanfaatkan." Hal itu telah dijelaskan 
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Our'an, seperti firman-Nya, 


la MUA Tea YA AT GI CJ cal ja 
be HA al 


“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjatantah di segala 
penjurunya dan makanlah sebagjan dari rigki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah 
kamu (kembali serelah) dibangkitkan,” (A-Mulk: 15) 





Allah Juulu memerintahkan kepada manusia untuk bekerja di segala 
penjuru bumi untuk memanfaatkan sebagian dari rezki yang dikaruniakan- 
Nya di muka bumi ini.158 Dimana rezki yang diciptakan Allah Tu'ata di muka 
bumi ini lebih luas daripada yang terbersit dalam benak kita tentang kata 
rezki itu sendiri. Sebab rezki bukan hanya harta yang didapatkan seseorang 
di tangannya untuk memenuhi kebutuhannya dan kesenangannya, namun 
mencakup segala sesuatu yang dititipkan Allah Iw'ulu di muka bumi ini yang 
berupa jalan dan kandungan rizki itu." 

Sesungguhnya makna-makna tersebut telah datang dengan jelas dan lugas 
dalam fikih Umar Radhiyalahu Anbu. Di antara bukti hal itu adalah perkataan 
beliau, “Janganlah seseorang duduk dari mencari rezki seraya mengatakan, 
“Ya Allah, berikanlah rezki kepadaku! Sebab kamu telah mengetahui bahwa 
Jangit tidak akan hujan emas dan juga tidak akan hujan perak. Sesungguhnya 
Allah Tw'alu memberikan rizki kepada sebagian manusia dari sebagian yang 
lain,” Lalu beliau membaca firman Allah Tu'ulu, 


Mi JAS on ASI yag 9 oasis KAI ogab GG 
Desa Mo omi Ya Amal 


“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi: dan 

carilah karunia Allah dan ingguah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung," 

(Al- Jumu'ah: 10) 

Sebagaimana Umar Rudhiyallahu Anbu juga berkata, “Tidaklah Allah 
Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian yang aku mati dengannya -setelah 


| sahat, DK Syaugi Ahmad Dunya, itav Khsid, Mass Umi “Anyar hlm 28 
Bahar Ubna Kat, Tie 46.Guren At ehi WAR) dan al Bayi P1 Kiat him, 2039 
5 IT ZMal AI Gue 9 (03698-3635) 

1), Hbmu Abdi Rabbihi,“0--Ladr-4!Yurul(:305) 
bar Umur hlm, 261, dan AI Albani tidak mengomemari ats 


Tayoraa Kafe apa AL ibu Wb 25 








a bardingkan, Ali Ati Tbuathawi dan Naji Aib Thanibaw, 
alam takburinya terhadap hadits hadit kitab, Iiariduhd 1 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 59 


terbunuh dalam perang di jalan Allah- yang lebih aku sukai daripada aku 
meninggal di antara kedua kaki untaku ketika aku melakukan perjalanan di 
muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah." Dalam riwayat lain 
disebutkan tambahan, “Kemudian dia membaca ayat ini: 

“Dam orangorang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah: 

dan orangcorang yang lain lagi berperang dijalan Allah, (A-Muzammmil: 20)! 

Kemudian di antara bukti tentang antusiasme Umar Radhiyallahu Anhu 
dalam mengeksplorasi sumbersumber rizki dan mempersiapkannya untuk 
dimanfaatkan, bahwa beliau menyerukan untuk menggarap lahan tidur dengan 
memberikan bantuan untuk pelaksanaannya, dan tidak menetapkan lahan 
tidur kepada orang yang menelantarkannya dan tidak mengeksplorasinya. 
Dimana rincian hal tersebut akan dijelaskan kemudian. 


Keenam: Pembebasan dari Belenggu Taklid Ekonomi" 

Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan 
kemandirian ckonomi. Sebab bangsa yang memproduksi kebutuhan- 
kebutuhannya adalah yang pada rcalitanya sebagai bangsa yang mandiri dan 





terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi. Sedangkan bangsa yang 
hanya menjadi konsumen selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi dan 
lemah kemampuannya dalam perkembangan yang dapat membebaskan dari 
ketergantungan terhadap dunia luar. 


Sesungguhnya kemandirian politik dan peradaban tidak akan sempurna 
tanpa kemandirian ckonomi. Dan, suatu bangsa manapun tidak akan mampu 
melakasanakan peranannya dalam politik dan peradaban sebagaimana yang 
seharusnya selama mereka belum bisa merealisasikan kemandirian dalam 
bidang ekonomi." 


Sesungguhnya Umar Radnjallaw Anbu menilai bahwasanya meninggalkan 
produksi menyebabkan terjatuh dalam ketergantungan ekonomi, dan 
dampaknya yang sangat menyedihkan. Sebab terdapat riwayat dari Abu “Adiy 
(seorang sahabat), bahwa dia berkata, 


1 Lelah disebutkan takhrinya 

2 AeSuyutti, A4 er! Menma 01 

3 Maksul pembebaan dar ketergantungan ekononci disini bukan berarti ekonomi slr barus eloklsif dan lak memiliki kubungati 
“dengan perekoncrsian yang ain, karena sulitnya mervalisaskar kecukuoan intrinsik dari segala kebutuhan Sebab seluruh negara 
“uni, cbagiannya meraburabkaa sebagian yang lain Tapi pembebasan di sini dengan arti bahwa negara lam barus mengandalkan 
diri sendiri dengan lip dalam batas batas surabernya, dan perekomeuamaya mampu memenuhi berbagi kebutuhannya, buik 
dengan merapvodukalnya scadii atau dengan mengembangkan pemusuka:nya dar jalan pengaluarangya yarg Udik dibutuhkan 
rang ain, sainggsekamorsi kuat yang menjadi terbebas dar in'ervena orang lin dan dari segala bentak ketundukan. 

4 Lihat, DR. lazim Akbailaws Minat eloishatmu- Asoy, blm. 39 








60 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


“Kami sedang duduk di masjid, lalu Umar bin Al-Khathab berdiri, 
maka kami bertanya, "Kemana engkau pergi, wahai Amirul Mukminin? Ia 
menjawab, "Ke pasar, aku ingin melihatnya." Lalu dia mengambil cambuknya 
kemudian pergi, dan kami duduk menunggu, Ketika dia kembali, kami 
bertanya, “Apa yang engkau lihat, wahai Amirul Mukminin? Ia menjawab, 
“Aku melihat para mantan hamba sahaya adalah mayoritas penghuninya 
(sebagai pedagang), dan tidak terdapat orang-orang Arab melainkan sedikit." 
Seakan dia terusik dengan kondisi tersebut. Maka kami berkata, “Wahai 
Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah mencukupkan kami darinya 
dengan /ai'. Kami tidak suka bila mengendarai kenistaan. Cukup bagi kami 
para hamba sahaya kami dan pelayan-pelayan kami." Ia berkata, "Demi Allah, 
sungguh jika kamu meninggalkan mereka berdagang di pasar sendiri, nicaya 
kaum laki-laki kamu akan membutuhkan kaum laki-laki mereka, dan kaum 
perempuan kamu kepada kaum perempuan mereka."! Dalam riwayat lain 
disebutkan, bahwa Umar berkata, “Siapa para pedagangmu?" Mereka berkata, 
“Para mantan hamba sahaya kami dan hamba-hamba sahaya kami." Umar 
berkata, "Hampir dipastikan bila kamu akan membutuhkan kepada apa yang 
di tangan mereka, lalu mereka menolak kamu." 





Jika seperti itu kekhawatiran Umar terhadap ketergantungan ekonomi di 
antara sesama kaum muslimin, maka lebih utama lagi bila ketergantungan 
ekonomi itu terjadi pada selain kaum muslimin, dikarenakan akan lebih 
berat dan sangat besar mudharatnya, 

“Sungguh benar dugaan Umar Radhiyullihu Anim. Sebab ketika mulainya 
generasi tabi'in dalam paruh kedua abad pertama, maka kemudahan berganti 
dengan kesulitan, dan mayoritas manusia menjadi miskin, dimana santunan 
tahunan dari negara terputus. Lalu muncul generasi yang tidak memiliki 
kemampuan bekerja, penduduk Madinah dari kalangan bangsa Arab semakin 
berkurang, dan semakin bertambah jumlah para mantan hamba sahaya serta 
kaum imigran sedangkan bangsa Arab terpinggirkan ke arah pedalaman, 
Dan ketika datang abad ke-3, bangsa Arab menjadi asing terhadap penduduk 
Madinah dan membutuhkan apa yang di tangan penduduk Madinah, lalu 
terjadi pertikaian antara penduduk Madinah dan penduduk pedalaman 
(badui), sehingga perlu didirikan benteng untuk melindingi penduduk 
Madinah dari serangan penduduk pedalaman (badui)."! 





2 Hd @: 
3 Muharimad Mebampuad Hasan Syarab, Madinah eNakvarpa (21342) dan As Sambudi, Iu" AW ah (31766760 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi — G1 


Dan, realita kaum muslimin pada hari ini mengukuhkan apa yang 
dikhawatirkan Umar Radhiyallahu Anbu tersebut. Di mana banyak di antara 
kaum muslimin -dalam era sekarang- berpaling dari kegiatan-kegiatan produksi 
dan hanya mengandalkan barang-barang impor, sehingga mereka bergantung 
kepada selain mereka dalam kebutuhan pokok. Bahkan berapa banyak barang- 
barang penting yang dibutuhkan kaum muslimin pada hari ini, namun para 
produsennya menolak untuk mengekspor ke negara- negara Islam! 


Pada sisi lain, bahwa sebagian kaum muslimin meninggalkan sumber 
kekayaan yang dimudahkan oleh Allah kepada mereka, lalu mereka memilih 
hidup santai dan mengandalkan para pekerja yang didatangkan." Hal ini akan 
menjadi ancaman besar di waktu mendatang, Sebab orang yang mengandalkan 
orang lain bisa jadi datang kepadanya kondisi yang dia membutuhkan dirinya 
sendiri, dan boleh jadi kekayaannya terkena bencana, lalu enyah darinya orang- 
orang yang diandalkannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi atas 
namanya. Akibatnya dia tidak mampu menghadapi kondisi tersebut, 


Ketujuh: Tagarrub kepada Allah Tu'ulu. 

Tidak diragukan lagi, bahwa produsen muslim akan meraih pahala 
dari sisi Allah Tu'sla disebabkan aktifitas produksinya, baik dia bertujuan 
untuk meraih keuntungan, merealisasikan kemapanan, melindungi harta 
dan mengembangkannya, atau tujuan-tujuan Jain yang telah disebutkan 
sebelumnya, selama dia menjadikan aktifitasnya tersebut sebagai sarana 
pertolongan dalam menaati Allah Tv ws dan merealisasikan pengabdian yang 





sempurna kepada-Nya. Ini satu si 


Pada sisi lain, bahwa Allah Sxbhanahu wa 'Yu'ala menuntut manusia agar 
memakmurkan bumi, seperti disebutkan dalam firman-Nya, 





“Dia telah menciptakan kamu dari bumi anal) dan menjadikan kanm pemakmuruya.” 
(Hud: 61) Dimana firman-Nya, "Dan menjadikan kamu pemakmurnya" ini berarti 
bahwa Dia memerintahkan kita untuk memakmurkannya dengan apa yang 
kita butuhkan. Dan di dalamnya juga terdapat makna tentang kewajiban 
mamakmurkan bumi untuk pertanian, reboisasi, dan bangunan." Ini berarti, 
bahwa seyogianya seorang produsen muslim menjadikan tujuannya dalam 
melaksanakan aktifitas perekonomiannya sebagai respon terhadap bimbingan 





1 ah gai (I21I) 


62 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


Tahi, dan melaksanakan kewajiban syariah ini dengan memakmurkan bumi 
dan mempersiapkannya untuk pemanfaatan, agar kaum muslimin dapat 
melaksanakan tugas dalam kehidupan ini, yaitu merealisasikan pengabdian 
sepenuhnya kepada Allah Suhahuabu na Ta'ala. Dan dengan tujuan tersebut, 
seorang produsen muslim akan mendapatkan pahala, di samping hasil materi, 
karena akufitas perekonomiannya. 

Dalam menjelaskan korelasi aktifitas perekonomian seorang muslim 
dengan pahala, Umar Radbiyalllahu Anbu berkata, “Wahai manusia, demi 
Allah, sungguh bila aku mati di antara dua kaki untaku dikala aku mencari 
hartaku di muka bumi dari sebagian karunia Allah, adalah lebih aku sukai 
daripada aku mati di atas tempat tidurku," 

Dan beliau berkata, “Wahai manusia! Perbaikilah penghidupanmu. Sebab 
di dalamnya terdapat kebaikan bagimu dan menyambungkan silaturahmi 
kepada selain kamu.” 


Sungguh seorang muslim ketika meyakini bahwa melaksanakan aktifitas 
produksinya -sesuai kaidah-kaidah syariah- sebagai ibadah, bahkan salah satu 
pintu jihad fi sabilillah, dan sarana yang berkaitan dengan banyak ibadah, 
maka demikian itu akan lebih mendorongnya untuk melakukan produktifitas 
yang terbaik, serta menyambutnya dengan semangat dan gesit. 

Pada sisi lain, bahwa penggerak dasar bagi non-muslim terhadap 
produksi adalah mencari keuntungan semata, dan ketika mereka tidak 
mendapatkannya, maka dia tidak melangkah dalam melakukan akuifitas 
produksi. Sedangkan beragamnya motivasi seorang muslim dan tujuan- 
tujuannya dalam produksi adalah yang menjadikannya lebih besar dalam 
menyambut produksi, sehingga manfaat produksi dalam ekonomi Islam 
menjadi lebih banyak daripada yang terdapat dalam ekonomi konvensional. 


3. Kaidah-kaidah Produksi 

Dalam ekonomi konvensional, seseorang diberikan hak untuk 
memproduksi segala sesuatu yang dapat mengalirkan keuntungan kepadanya, 
meskipun hal itu kontradiksi dengan kemashalatan material dan moral 
masyarakat. 


1 ALXhallal yo hlm 105, dan sebelurunya telah disebutkan riwayat ini dengan recaka lain 
2 Smu AbiAd Dunya, yom, hlm. 216. Adayan perkataan mar Radiputow “Int, "Dau mewyommentban silsarai Apt eat ky”, 
suaka "menyambungkan" d: sir sebasai kata metafora tentang “berbuat baik kepada kerabat dar: oranyrorang yang memiliki ubu: 
» namakan kasih sayang kepada mereka daa memperhatian kondisi mereka,” Lihat, Idoul 
1 Rudi utlahw Lg, "lepada tin bow? memberikan makoa keluasaen bemambungan 

maka sega: Demak snfak sial 









Bab I: Dasar-dasar Ekonomi)” 63 


Adapun dalam ekonomi Islam, seorang produsen muslim harus 
komitmen dengan kaidah-kaidah syariah untuk mengatur kegiatan 
ekonominya, Dimana tujuan pengaturan ini adalah dalam rangka keserasian 
antara kegiatan ekonomi dan berbagai kegiatan yang lain dalam kehidupan 
untuk merealisasikan tujuan umum syariah, mewujudkan bentuk-bentuk 
kemaslahatan, dan menangkal bentuk-bentuk kerusakan. 

Dan, dalam fikih ekonomi Umar Radhiyalahu Amu dapat ditemukan 
kaidah-kaidah produksi yang bisa kami dijelaskan yang terpenting diantaranya 
sebagai berikut: 


a. Kaidah Syariah 

Yang dimaksudkan dengan kaidah syariah di sini bukan dari sisi halal 
dan haram saja, namun lebih luas lagi yang mencakup tiga sisi, yaitu: akidah, 
ilmu, dan amal, 


Pertama: Akidah 

Demikian itu adalah dengan keyakinan seseorang muslim bahwa 
aktifitasnya dalam bidang perekonomian merupakan bagian dari peranannya 
dalam kehidupan, yang jika dilaksanakan dengan ikhlas dan cermat akan 
menjadi ibadah baginya. Ini yang pertama. 

Pada sisi lain, bahwa produsen muslim berkeyakinan bahwa hasil 
usahanya, keuntungan yang diraihnya, dan rizki yang didapatkannya adalah 
semata-mata karena pertolongan Allah dan takdir-Nya, Sebab, boleh jadi dia 
telah mengerahkan upaya kerasnya dan menggunakan sarana yang semestinya, 
namun hasilnya tidak seperti yang dia harapan, maka dia akan menghadapi 
demikian itu dengan sikap ridha dan tentram terhadap gadha' dan takdir 
Allah: karena rizki di tangan Allah, yang diberikan-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya, dan ditahan-Nya dari siapa yang 
dikehendaki-Nya. Allah berfirman, 


28 ur pemanen Kabul andi Hah e Pa Kotak 23 

aa Kamva TO Mn tan Aman Na dua Lang 

dn eta Bagan Kah) pat Ina 33 hd 
Id Data aa 


“Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 


64 Pikih konomi Umar bin Al-Khathah 


derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan," (Ar-Zukhrut: 32) 

Dan Allah juga berfirman, 

“Allah melapangkan rezki hagi siapa yang dikebendaki-Nya di antara hamba- 

hamba Nya dan Dia (pula) yang menyompitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui segala sesuam," (AF Ankabut: 62) 

Dalam mengukuhkan makna tersebut di atas, Umar Radhija/tahu Anbu 
berkata, “Tidak seorang pun melainkan dia memiliki jejak yang diinjaknya, 
rizki yang dimakannya, ajal yang menjemputnya, dan kematian yang 
merenggutnya. Hingga walaupun seseorang lari dari rizkinya, niscaya ia akan 
diikutinya hingga didapatkannya, sebagaimana kematian akan menemukan 
orang yang lari darinya, Maka, bertakwalah kepada Allah, dan perbaguslah 


dalam mencari rizki. 


Dan beliau menulis surat kepada Abu Musa dengan mengatakan, 
“Bersikaplah gana'ah dengan rezki kamu dari dunia, karena sesungguhnya 
Yang Maha Pengasih melebihkan sebagian hamba-hamba-Nya atas sebagian 
yang lain dalam rezki sebagai ujian bagi masing-masing. Dia menguji orang 
yang diberi-Nya keluasan rezki, bagaimana dia bersyukur kepada-Nya, Dimana 
mensyukuri rezki kepada Allah adalah dengan menggunakannya untuk 
kebenaran yang ditetapkan Allah.” 


Kedua: Umu 


Seorang muslim wajib mempelajari hukum-hukum syariah yang 
berkaitan aktifitas perekonomiannya, sehingga dia mengetahui apa yang 
benar dan yang salah di dalamnya, agar muamalahnya benar, usahanya lancar, 
dan hasilnya halal,"! 

Tema mempelajari hukum syariah bagi aktifitas perekonomian 
mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar Rudhiyalluhu Anliu. 
Di: antara timayat darinya yang menjeluskan urgensi mengetahuli hukum 
untuk aktifitas perekonomian adalah perkaraannya, “Sesungguhnya kamu 
beranggapan bahwa aku tidak mengetahui pintu-pintu riba. Sungguh bila 
aku mengetahuinya adalah lebih aku sukai daripada aku menguasai Mesir 
dan kekayaannya.” Dan, perkataannya, “Ada tiga hal yang bila Rasulullah 


1 AtBaihaa,epos(279) dan AI Momagi Al Hindi, anon (4128) 

2 Inu Kasir, Jufir- M7ar'ue 141390239) ArSuyuti, op cit (235) AlMumtagi AH lindi op.ci (5736, 781).car akan disebutkan 
kemudian kowcatar terdadap bodua riwayat ini vetelah membicarakan dua si yang Jain. 

$Libat, Sayyid Sabu $ 

4 Mlurvsarmp yr (A28) dor ALMu: toy ALHI 








una 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 65 


Shallallahu Alaihi Sullum menjelaskannya kepada kami adalah lebih aku sukai 
daripada dunia dan scisinya, yaitu: khilafah, kalulah, dan riba.” 


Sungguh Umar Kadhiyallahu Anhu melarang keras melakukan aktifitas 
perokonomian jika tidak mengetahui hukum syariahnya, dengan mengatakan, 
“Tidak boleh berjualan di pasar kami melainkan orang yang benar-benar 
mamahami agama.” 

Dan, dalam menafsirkan firman Allah, 


“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang tidak sempurna 
akalnya harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok. kebidupanmu'" (An-Nisa': 
4), AkOurthubi menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang maksud 
“orang-orang yang tidak sempurna akalnya” dalam ayat tersebut, dan dia 
berkata, “Dikatakan: janganlah kamu serahkan hartamu dengan mudharabah 
kepada orang yang tidak bagus dalam dagang. Dan diriwayatkan dari Umar 
bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang tidak memahami agama, janganlah dia 
berdagang di pasar kami, Demikian itu adalah maksud firman Allah Tu'ua, 
"Dan janganlah kamu serabkan kepada orung-oran yang tidak: sempurna akalnya harta 
kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Yakni, orang-orang tidak 
mengetahui hukum, Sebab, orang yang tidak mengetahui hukum, meskipun 
dia tidak dicekal untuk pengembangan hartanya dan mengaturnya, maka harta 
tidak boleh diserahkan kepadanya karena ketidaktahuannya tentang cara jual- 
beli yang salah dan yang benar, apa yang halal dan yang haram darinya,” 

Sesungguhnya sikap Umar Rudhiyalluhu Anbu sangat tegas terhadap 
pelaku ckonomi yang tidak mengetahui hukum syariahnya. Dimana 
beliau mengutus para perugas untuk mengusir dari pasar orang yang tidak 
memahami hukum ekonomi, dan beliau memukul dengan cambuknya 
orang yang duduk di pasar yang tidak mengetahui hukum syariah untuk 
kegiatan ekonominya, seraya berkata, “Janganlah duduk di pasar kami 
orang tidak mengerti riba." 

Sesungguhnya ketidaktahuan tentang hukum-hukum syariah untuk 
aktifitas perekonomian akan menjatuhkan ke dalam yang haram, dan bila 
seorang muslim jatuh ke dalam haram, terhapuslah keberkahan aktifitasnya 


. poiadan. dam Alaisihagi,-4 Sean -16Kons 6368) 
2. ReTirmdri, A Sasa, hadin NoA7A, Ibu Kat, Jam" 4 rani 263) Muvaal ALTureg (1349) dam METommudri berkata, 






Meh pour mna, 
Tiba nbuatua we siak” Libas, Mahuud bin Mubammad Al Haddad dalam tahginy 
AWKlvla lv. 62. Tambahuni 

uvatsalabenwanulaa yang barat 
jam H4 Antam SU Onran(9.36 27) 
4 AEK yaah. li Tandi rorvah (2:10) 


ba. Meibaruh karya 
remukan Iwa Iin syariah sebaga tateng yet melindungi pemiliknya dar atuh di dalam 








66 — Pikih Rkonomi Umar bin Al-Khathah 


dan tercampakkan ke dalam murka Allah, sehingga dia rugi di dunianya dan 
akhiratnya. Sungguh Umar mengerti dampak-dampak negatif dikarenakan 
tidak mengetahui hukum-hukum syariah bagi aktifitas perekonomian. 
Karena itu, mengetahui hukum-hukum tersebut lebih dicintai Umar daripada 
dunia dan seisinya, karena tiada nilai bagi dunia tanpa mengetahui halal 
dan haramnya. Maka bila saja kaum muslimin pada hari ini peduli dalam 
mempelajari hukum-hukum muamalah ekonomi sebelum melakukannya, 
sehingga hilang dari mereka kegelisahan, dan mampu bangkit dalam mengikis 
segala fenomena kemiskinan dan sikap ikut-ikutan di tengah mereka. 


Ketiga: Amal 


Sisi ini merupakan hasil aplikasi terhadap sisi akidah dan sisi ilmiah, 
yang dampaknya nampak dalam kualitas produksi yang dihasilkan oleh 
seorang muslim dan dilemparkannya ke pasar. 

Sesungguhnya kualitas produksi dalam ekonomi konvensional berkaitan 
dengan kondisi permintaan riil yang didukung dengan daya beli. Maka, segala 
hal yang memenuni keinginan manusia yang disertai kemampuan finansial, 
lebih laik diproduksi, dan masuk dalam kategori produk yang dilemparkan 
di pasar." 

Sedangkan dalam ekonomi Islam, kualitas produksi tunduk terhadap 
hukum syariah yang ditetapkan Pencipta alam semesta. Karena itu, apa 
yang diperbolehkan syariah laik diproduksi dan dilemparkan ke pasar, 
sedangkan yang diharamkan syariah, seorang muslim tidak boleh maju untuk 
memproduksinya. Di mana Umar Radhiyallahu Auhu mengungkapkan makna 
tersebut dengan perkataannya, “Allah melaknat Fulan! Sebab, dia orang 
pertama yang mengizinkan penjualan khamar. Dan, sungguh tidak halal 
berdagang melainkan dalam sesuatu yang halal dimakan dan diminum.”3 
Dalam riwayat lain disebutkan, “Sebab, sesungguhnya tidak laik berdagang 
dalam sesuatu yang tidak halal dimakan dan diminum.” 

Sesungguhnya Umar Radhnallahu Anhw sangat antusias atas kehalalan 
produksi, dan menghimbau kaum muslimin agar menjauhi aktifitas yang 
haram dan syubhat. Dimana riwayat yang berkaitan dengan hal ini banyak 


jumlahnya, yang dapat kami sebutkan sebagian darinya seperti berikut ini: 


1 Lihat DR Shalahucdin Namic, nct hlm 01. dan DK Sysugi Ahmad. t-Ncehmj Lp Lado Mr Vosfur idm bar LA 

2 Syidbin Mandhu “1-ocan tahgig IR Sid bin Alullah AL Humaid (IYA, A-Bahagi, eno (2) dancanadnya rs tvanh, 
sebagaimana disebutkan dalem tahaig Suran Sz'd bia Manshur 

Aom Abaya apan4AL2dan MI Muti Akil, gais 4:100) 









Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 67 


a. Umar Radhiyallahu Anhu menulis surat kepada kaum muslimin di daerah- 
daerah penaklukan dan menghimbau mereka untuk menjauhi hal-hal yang 
haram, Di antara yang menunjukkan demikian adalah riwayat dari Anas, 
ia berkata, “Datang kepada kami surat Umar, dan kami di bumi Persia, 
yang isinya: Janganlah kamu menjual samurai yang terdapat lingkaran 
perak dengan dirham." 

b. Dari Malik bin Aus Al-Hadatsan, ia berkata: “Aku menerima uang logam 
emas senilai 100 dinar, maka Thalhah bin Ubaidillah memanggilku. Lalu 
kami bertukar fikiran, hingga akhirnya dia pergi dari kami dan mengambil 
emas seraya dibolak-balikkan di tangannya, kemudian berkata, “Hingga 
datang kepadaku penjagaku dari hutan.” Dan saat itu Umar bin Al-Khathab 
mendengar, maka dia berkata, “Demi Allah, janganlah kamu berpisah den- 
gannya sehingga kamu mengambil darinya." Lalu beliau berkata, “Sesung- 
guhnya Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Timas dengan emas adalah 
riba kecuali kontan dan sepadan, gandum dengan gandum adalah riba kecuali kontan dan 
sepadans korma dengan korma adalah riba kenali kontan dan sepadan.” 

. Sampai kepada Umar bahwa seseorang kaya karena menjual khamar, maka 
beliau berkata, “Pecahkanlah seluruh bejananya -dalam riwayat lain den- 


gan redaksi- segala sesuatu yang dapat kamu lakukannya-, lepaskan seluruh 
ternaknya, dan janganlah sescorang mewarisi sesuatu pun darinya” 

Agar seorang muslim benar-benar jauh dari hal-hal yang syubhat dan haram 
dalam bidang produksi dan bidang-bidang yang lainnya, maka Umar me- 
nyerukan pendirian pembatas bagi seorang muslim antara yang halal dan 
yang haram, terlebih jatuh dalam syubhat. Dalam hal ini, beliau berkata, 


- 


“Sesungguhnya kami meninggalkan 908 sesuatu yang halal karena takut 
dari yang haram” Dan beliau mengatakan, “Sesungguhnya yang terakhir 
turun dari Al-Our'an adalah ayat riba, dan Rasulullah meninggal dan tidak 
menjelaskannya: maka tinggalkanlah riba dan keraguan." 









ta. Lam: BLM) 

Us, yoo Nm Os, mu Zarbovaih, pai (5271272) Tbnat Ganyim 2159) dan A- 

Mung A-) ini ya dan knadanya dinyatakan aah leh DR. Syakir Daib Payah dala tahglanya terhadap tah 
1 lamu/kaya mu Zanyawih (2271) 

4 Midurarcag, 1210182, Ibnu Harm, psi STA A-Baliiri, sah ALAgpt hlm, 201 Salangkan dalam rivayat Ibnu Ai 
Syaibab dengan redaksi, “Sungggun akv Khawatir bla kita lih menambahkan dlam riba sepuluh kali Lipatnya cikirenakar. akut 
kepadanya” Liha, Ibu ADI yaabah, yu (4449. Aiur Umar ii dikuatkan hadis Nabi VvihAW luhi pa Soon yang mengatakut, 

id annuplHugha srae yang benak Marc ds mein ola seat ya down ka karam antar emang 
Wa As Sura, Vai 2451, mu Majah, As Samas, had va 4215, dat sya hasan 
bar Aid 


















Ibnu Abdi Spaibahs yoo (MMO, bu Hasan, sit PL 
V Asar diaratakan thahih ojek Al Dusluri dal 
dinyatakan hasan oleh Syu'ih A-Arnauih dan bit 









68 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathab 


Dampak Kaidah Syariah dalam Perekonomian 


Sikap gana'ah scorang muslim dan imannya kepada kaidah syariah 
untuk akitifitas perekonomian dengan ketiga sisinya tersebut akan berdampak 
pada indikasi-indikasi positif yang penting bagi perilaku ekonomi seorang 
muslim, yang dapat kami sebutkan beberapa yang terpenting di antaranya 
seperti berikut ini: 

1, Keyakinan seorang muslim bahwa aktifitasnya dalam produksi merupakan 
bagian dari peranannya dalam kehidupan, yang jika dilakukan dengan niat 
yang ikhlas, maka dia -sebagaimana halnya kegiatan yang mubah lainnya- 
akan menjadi ibadah dan mendapatkan pahala, baik usahanya sukses maupun 
tidak. Semua itu adalah yang mendorong scscorang muslim untuk selalu 
bekerja dengan rajin dan gesit. Sungguh jauh antara perilaku ini dan perilaku 
yang digambarkan oleh teori konvensional yang menjadikan penggerak akti- 





fitas seseorang pada kadar immmeyang akan diraih, atau keinginan bekerja dan 
menampakkan kemampuan. Jika #mumenya berkurang atau keinginan dalam 
bekerja sedikit, maka aktifitas seseorang menjadi berkurang atau berhenti." 
Pada sisi lain, bahwa keyakinan tersebut akan menjadikan kemampuan 
produsen muslim dalam mengemban resiko kegiatan produksi lebih besar 
daripada kemampuan non-muslim. Bagaimana tidak demikian? Sedangkan 
dia yakin bahwa jika dia lari dari rezkinya, maka dia akan diikutinya hingga 
didapatkannya, dan mengemban resiko aktitifitas produksi adalah sesuatu 
yang tidak bisa dihindari. Dan jika kemampuan mengemban resiko sema- 
kin bertambah lebih besar, maka akan semakin bertambah kemungkinan 
pembaruan, kemungkinan keuntungan, dan bertambah pesat kegiatan 
produksi. Dan demikian itu terdapat kemaslahatan bagi seluruh umat.” 






p eahingga harus dibelakuka 
imubtansinya atau meragukan sesiatu yang tercakupdalan S 
kan yang dimabsdkan ayavaya riba adalah yangsersebat dlam aras A-Bagatah,cyat 279-279. Lihat, AIO, Minh A4 Maith 
AeSindi, Hariubub-A banar bwah (873. Dan bru Kunyd berpendapat “Bahwa sesungguhnya Umar udak mengebcncaki 
dengan ucapannya ini babe Nabi “Aidula -Usil/aa Setu tidak menaikan ayat mba dan tidak menilaikan maksudnya. Akan 
cap. dlabermaksudbuhwa Nabi Aula“ ax ade dak menilaskanslarah bentuk riba dengan nath Sehab tlah maklum 
balowa Nabi Shotadike Ade weSada ma Ranydi menyebutkan beberap: 
contoh rasalah juabbeli yang dihatasl selasan dan 
mane bu 8 dalilya 
secara mnt oleh Rasoullah, mika dengan Inlanaya pada ddlildalil iya Dan dilan Rasuhullah meninggal melatokan 
"menyempurnakan agama daa stlah menjelaskan. semua hal yang dibutuhkan kaum mudi," Liat, Seberapa pengantar 
aki -16Mntomwarab 46 Kaos (4245) Kewdiau yang eyogsanya kita kesal jug, Lala Lunar memurlakkan tibi 
beriuk juabe yamg batam “hat, Alslrrarzag, ap? (20) DK Muhammad Rawas 
Iin. 120, Dan, peraturan 































Ii Math Pp Use, 

aranterladap perkatian Umartrtebu: lebi laik danpada pendapat Ibnu Kesan alam menahan 

cw insan ia mengatakas,"Deau Alah, sungguh ah bila Kusudullah dak menielakau rbu ang diancaranya dengan ancaman 
at, dan Allah menyerukan perang di dalamnya. Din jika belu tidak menjelaskannya kepada Umr, mala tesurgguh 
"meneaskan kepada elunnya, an bea tidak vaib yang lebih it Sebagaiiana beliau aga ia wuih menjehekan 

Suatu kepada eta orang Akan tetapi jila bli tlah menyeaskannya kesida orangdisompailannya, mata saungguhnya belia 
"ih mewampakaraa ang vaibdiampiknay.” Linu Latah 7) 

1 Sit, DR Abdurrahman Yuri Ahvnad, Dira Han Agro blm, SAS dan DK, Shalahudin Nami pat hlm-1K 

2 SR Andursahman Yus Ahmad oasis blm 1 55 























dasar Ekonomi — G9 


2. Jika seseorang yakin bahwa rizkinya dari sisi Allah, dan dia tidak akan 
mendapatkan melainkan rizki yang telah ditentukan Allah kepadanya, 
maka sikap ini akan menjadi penggeraknya dalam melakukan aktifitas 
produksinya hanya dalam hal-hal diperbolehkan dalam agama. Sebab, 
dia yakin bahwa jika dia melanggar hal-hal yang diharamkan Allah, maka 
dia tidak akan mendapatkan rizki yang tidak ditetapkan Allah kepadanya. 
Dalam hal ini, Umar mengatakan, “Tidak seorang pun melainkan antara 
dia dan rizkinya terdapat tabir: jika dia bersikap tenang (dalam mencarinya) 
-dalam riwayat lain disebutkan: jika dia sabar-, maka rezkinya akan datang 
kepadanya, dan jika dia mendobrak, maka dia mencabik-cabik tabir dan 
tidak ditambahkan rezkinya.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Tidak akan 
mendapatkan lebih dari rezkinya.”" Sebagaimana Umar juga mengatakan, 
“Jika seseorang lari dari rezkinya, maka dia akan diikutinya hingga didapat- 
kannya, sebagaimana kematian akan mendapatkan orang yang lari darinya. 
Maka, bertakwalah kepada Allah, dan perbaguslah dalam mencari rezki.”! 
Al-Baihagi megomentari atsar Umar ini dengan mengatakan, “Ketika dia 
memerintahkan memperbagus dalam mencari rizki, kita mengetahui bahwa 
dia sama sekali Udak melarang bekerja. Akan tetapi dia tidak menyukai 
orang yang sangat berambisi dan rakus, seperti perbuatan orang yang 
mengatakan bahwa rizki Allah didapatkan dengan upaya kerasnya dan 
kesungguhan-nya, bukan karena takdir Penciptanya dan Pemberi rezkinya, 
Allah Agga wa Jalla” 

Perkataan Umar Radhiyatlahu Anhw yang telah disebutkan di atas, “Sesung- 
guhnya Yang Maha Pengasih melebihkan sebagian hamba-hamba-Nya 
atas sebagian yang lain dalam rezki sebagai ujian bagi masing-masing. Dia 
menguji orang yang diberi-Nya keluasan rerki, bagaimana dia bersyukur 
kepada-Nya: dimana mensyukuri rezki adalah dengan menggunakannya 
untuk kebenaran yang ditetapkan Allah dalam rezki yang dikaruniakan- 
Nya kepadanya” akan mendorong produsen muslim dalam merealisasikan 


y9 


kemanfaatan umum dengan melaksanakan hak-hak yang diwajibkan Allah 
kepadanya dalam rezki yang dikarunaikan-Nya kepadanya, Sebab dia yakin 
bahwa rezki yang dikaruniakan Allah kepadanya dan tidak diberikan ke- 


| Ayu bah, Um AAA GAY dan Mira AH india (16131) 

in takhiijnya. Dan dalam hadis Na been ditebut manadehetebmuksh kada Tah dn ponhagara boom menan 
Tn Nk Sang Sen mpe be Maka bertuksvak) hepads. Mb 
uh dulu mencari (ki ambil ng bau oa nyak ym kam oh Tbmu Maja 1 Soma, 
AlHakim, 4 Matah badiki no 7924, dandia berkata, "Hadit ini shzhih sunadinya, dun keduanya Bukhari dan 
engaluarkannya," Dan dalam: hadis iri terdipat penjelasan mana memperhgus dalam mencari ini. 
Ita (270) 
















70 Fikih Ikonomi Umar bin Al-Khathah 


pada yang lain, adalah sebagai ujian Allah kepadanya untuk diketahui-Nya 
apakah dia bersyukur ataukah kufur. 
. Perkataan Umar Rad/iyallthu Anin, “Sesungguhnya berdagang tidak halal 


- 


melainkan dalam sesuatu yang halal dimakannya dan diminumnya,” 
menjelaskan hubungan yang erat antara produksi dan konsumsi dalam 
ekonomi Islam, dan indikasi masing-masing dari keduanya terhadap yang 
lain. Maka, setiap yang haram mengkonsumsinya adalah haram dalam 
memproduksinya, menawarkannya, dan mendistribusikannya."! Dan itu 
akan berdampak pada kesatuan penilaian yang menjadi landasan masing- 
masing sikap konsumen dan sikap produsen, dan merupakan penilaian 
non-ekonomi. Dan demikian itu akan berdampak pada eksistensi masing: 
masing untuk meluruskan yang lain saat terjadi penyimpangan. Sebagai 
coontoh, jika konsumen muslim menyeleweng dan mengarah kepada hal 
yang dilarang menurut syariah, maka seharusnya dia tidak akan dapat 
menemukan keinginannya di pasar. Sebab, produsen muslim tidak akan 
memproduksi hal yang dilarang tersebut. Sebaliknya, bila produsen muslim 
menyeleweng dengan memproduksi sesuatu yang tidak halal dikonsumsi, 
maka seharusnya dia tidak mendapatkan orang yang akan membeli produk 
tersebut dari kalangan kaum muslimin. Hingga hasilnya adalah kosongnya 
pasar kaum muslimin dari produk-produk yang haram jika mereka komit- 
men dengan ajaran agama mereka dalam perkataan dan perbuatan. 

Pada sisi lain, bahwa seorang muslim haram memproduksi sesuatu yang 
haram dikonsumsi oleh seorang muslim, walaupun produk tersebut diper- 
siapkan untuk kalangan non-muslim. Dengan demikian, ekonomi Islam 
bekerja dalam membersihkan dunia dari hal-hal yang membahayakan." 
Ini dikuatkan oleh riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Sampai kepada 
Umar bahwa Fulan menjual khamar, maka dia berkata, “Allah mengutuk 
Fulan! Tidakkah dia mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi ma Sal- 
Jam bersabda, “Allah mengutuk Yahudi, karena diharamkan kepada mereka 
lemak (babi), lalu ternyata mereka mengumpulkannya kemudian mereka 
jual.” Ibnu Hajar menjelaskan hadits ini dengan menyebutkan beberapa 








Lahu Antam 






1 Yangdimakauikar akar dan minum daary mart mengkomurui Karena makan dan winam meri 
pakan sisi terpentung dalaru korsurxs, yang Ja idak halal berdagang melainkan apa yang halal 
“dimakan dan diminum dari boraryebarang kossumtir. Jika tidik dalam arti sperti ini, maka disana terdapat sesuatu yang tidak 
halal memakannya, tapi halal memperdagangkannya. seperi kedai kampung dan burung pemangsa. Lihar Ibnu Hajar, tari 
(anang 

2 Lihat DR Abdurtabman Yassi Ahamd, ops, hlm, 92, DR Syaudi Ahmad Dunya, Duwe hari bau Mis Marehar 
Indon Jali 112, dam Siber AU Rod AMI (12153) 

3 Hihat, DK. Syangi Ahinad Dunya, Don Au Naglunyah Al Tptltkyab Ms Marebur en, bla LL2. 

Alaih hadis 20, 2225, dan Manllm,-te-5Autih hadits 0 1583 











Bab I: Dasar-dasar Ekonomi — 71 


bentuk, diantaranya bahwa orang disebut dalam kisah tersebut “menjual 
anggur kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar.""! 
Sesungguhnya korelasi antara produksi dan konsumsi berdampak pada 
perlindungan terhadap sumber-sumber ekonomi kaum muslimin, yaitu 
dengan mengeksplorasinya dalam produk-produk halal yang mencerminkan 
kebutuhan yang hakiki bagi manusia, sehingga didapatkan keberkahan 
sumber-sumber ekonomi yang dikaruniakan Allah kepada kaum muslimin. 
Dalam hal ini, Umar Radhiyallahu Anhu berkata, “Sesungguhnya dunia adalah 
kesenangan yang menawan. Barangsiapa yang mengambilnya dengan benar, 
dia akan diberikan keberkahan oleh Allah di dalamnya: dan barangsiapa 
yang mengambil dengan selain itu, maka dia seperti orang yang makan dan 
tidak kenyang.”2 Lain halnya ekonomi konvensional, yang sumber-sumber 
ekonomi diekspolitasi dalam produk-produk yang bermanfaat dan juga yang 
bermudharat, selama mendatangkan keuntungan bagi produsennya. 

. Sesungguhnya keyakinan seorang muslim bahwa aktifitasnya dalam 
produkrifitas ekonomi sebagai bagian dari tugasnya dalam kehidupan, akan 
berdampak pada terealisasinya keseimbangan antara hak dan kewajiban 


— 


dalam kehidupan seorang muslim, dimana satu sisi tidak mengeksploitasi 
sisi yang lain, tidak mementingkan aktifitas produksinya dengan meng- 
abaikan kewajihan-kewajiban lain yang berkaitan dengan hak-hak Allah, 
hak-hak kelurganya, dan hak-hak orang lain. Sebaliknya, dia tidak hanya 
akan sibuk melaksanakan hak-hak tersebut dengan mengabaikan aktifitas 
perekonomian yang membantunya dalam melaksanakan kewajiban-kewa- 
jibannya dalam kehidupan. 
Sesungguhnya fikih ekonomi Umar Radhiyullahu Anhu penuh dengan atiar 
yang mengokohkan keseimbangan dalam kehidupan seorang muslim dan 
menyerukan kepadanya, diantaranya: 

« Umar Radhiyallahu Anbu shalat Subuh -setelah menjadi khalifah-, kemudian 
pergi ke ladangnya di Juruf! 

2. Imam Bukhari menyebutkan dalam Shahihnya, “Bab: Bergantian dalam 


Mencari Ilmu”, dan menyebutkan di bawahnya perkataan Umar Rudhiyuluhu 





1 Fidntian (KAKA) Dan dalam haditr Nbwi din Sabina menslangan mb vas pasb am sukpehabah Yeah 
Name arie ag mejaiheer Liam mol more mAh & rak bononat mad” Liba Al Babat, go (317), 
AsySyaukani, Nellw Lebar (525), Jan Asb-Sinam'ama, dehades Yee (3:99) 

2 TbauAbi Syaibah, doci(793 AIMutagi Ah Hindi goa (35) dan edapat adit Nabawi yang semaktu dengar urin da juga 
mendekati rdakoyu, rata abula Nabi Shd LA ve lain, "angyebo bone njudat Aldha yag me dugkan Alah 
Bkningipa en membina kale se mbtekLuann ine huknus maka dunya ena me: ba don nyang Mn awek yan 
sha maka du "perorang pon makanan ak eyang “Doeluarkan oleh AR khan, “UB SL, hadi mn 0327, dan Musim, 

Luh Sta hadis mo 1052, 

2 Adab dinekeikantakluinya 








72 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Anhu, “Adalah aku dan tetanggaku dari kaum Anshar bergantian turun 
kepada Rasulullah Sha/lullahu Alaihi wa Sallang ia datang satu hari, dan aku 
datang satu hari. Jika aku hadir, maka aku mendatanginya dengan berita 
hari itu tentang wahyu dan yang lainnya, dan jika dia yang hadir, dia 
juga melakukan seperti itu,” Dalam menjelaskan hadits ini, Ibnu Hajar 
berkata, “Di dalamnya terdapat pelajaran, bahwa pencari ilmu tidak boleh 
lalai dari memperhatikan urusan penghidupannya untuk dapat dijadikan 
penolong dalam mencari ilmu dan yang lainnya, disertai dengan ketekunan 
dalam bertanya tentangapa yang terlewatkan darinya pada hari ketidakha- 
dirannya. Dalam hal ini Umar ketika itu melakukan perdagangan, seperti 
yang akan disebutkan dalam bab jual-beli.” 

Umar Ratlivallalm Ani mengkhawatirkan bila banyak atau sedikitnya 
harta berpengaruh dalam kescimbangan kehidupan seorang muslim. Lalu 
akibatnya terjadi pelampauan batas atau kelalaian yang mengabaikan hak 
yang seharusnya dipenuhi. Agar terhindar dari kerancuan kondisi seperti 
itulah Umar berdoa kepada Allah seraya mengatakan, “Ya Allah, jangan- 
lah Engkau memperbanyak kepadaku dari dunia ini lalu aku melampaui 
batas, dan janganlah Engkau mempersedikit kepadaku darinya hingga aku 
lupa, karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit dan mencukupi lebih baik 
daripada yang banyak namun melalaikan.” 

Sesungguhnya fikih ekonomi Umar ini menunjukkan bahwa kelompok 
masyarakat yang menengah dalam kekayaannya adalah yang paling banyak 
berperan dan aktif di dalam masyarakat, karena mereka selamat dari kekay- 
aan yang membuat zhalim, dan kemiskinan yang membuat lupa. Karena 


y 


itu, kita dapatkan upaya keras dari pihak musuh Islam mengikis kelompok 
ini dengan menggunakan politik yang memiskinkannya, menjadikannya 
sibuk dalam mencari sesuap nasi dan memenuhi tingkat kehidupan primer 
untuk keluarganya, sehingga dalam kondisi tersebut, mereka lupa terhadap 
banyaknya kewajiban terhadap agama dan umat mereka, sehingga umat 
pun menjadi santapan yang mudah bagi musuhnya. 

4. Umar Radhiyalahm Anbu mengkhawatirkan para sahabat bila hati mereka ter- 
taut dunia, lalu condong kepadanya, dan mengabaikan kewajiban-kewajiban 
yang lain. Karena itu, Umar melarang mereka dari peluang sebab-sebab 
tersebut. Di antara contoh demikian itu adalah perkataan Umar kepada 


1th, 

2 Katun LIA) 

3 Tbow Abi fiyaibah, rpo(665, 7.100, Tbaulausi, Managih Yao, Han, 
yang lain pada: Abdatarrag apes (1100, Ilmu Ali Syaitah pu 








its ne. 89 





aw Abdi adi ps2 (8610, 6121. lihat beberapa atur 
Mou Jawi ost blus 130, dam ArSuyatli we 27, 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 73 


sahabat muhajirin di Madinah, “Wahai penduduk Madinah, janganlah 
kamu menjadikan harta kamu di Makkah, dan jadikanlah di Madinah, 
karena hati sesorang bersama hartanya.” Dan Umar melarang para mu- 
jahid untuk memiliki harta tidak bergerak di daerah-daerah penaklukan, 
seraya mengatakan, “Hindarilah olehmu untuk mendapatkan dari orang- 
orang asing setelah singgah kamu di negeri mereka- apa yang menahan 
kamu di bumi mereka. Sebab kamu hampir kembali ke negeri kamu.” 
Sesungguhnya kepemilikan harta di Makkah akan berdampak pada ketertau- 
tan hati sahabat Muhajirin dengan harta tersebut, lalu mereka meninggalkan 
negeri hijrah mereka, padahal sikap ini tidak dibenarkan syariah." Demikian 
pula larangan mengambil harta tidak bergerak di negeri asing. Sebab hal ini 
akan berdampak pada ketidakpulangan mujahidin ke negeri dan keluarga 
mereka. Dan itu akan berdampak pada terabaikannya kewajiban-kewajiban 
yang lain, seperti hak istri dan hak menyambugkan kerabat. Juga berdampak 
pada keinginan selalu santai dan mengabaikan jihad, 

Ketika Umar Radhiyallahw Anbu merasakan adanya kerusakan dalam keseim- 
bangan antara beberapa kewajiban, maka dia berupaya melakukan terapi 
kepadanya. Sebagai contoh, bahwa suatu ketika Umar keluar ke kebun- 
nya. Ketika dia kembali, ternyata orang-orang telah shalat Ashar, maka 
dia berkata, “Sesungguhnya aku pergi ke kebunku, lalu aku kembali dan 
manusia telah shalat?! Kalau begitu kebunku kujadikan sebagai sedekah 
terhadap orang-orang miskin (karena telah melalaikanku dari kewajiban 
shalat -Edt)."! 


b. Prinsip Akhlak 


Seorang produsen muslim tidak boleh menganggap cukup hanya 
karena produksinya halal, tapi dia harus mencemati bahwa sarana dan cara 
produksinya juga mubah: sebagaimana dia juga harus menjauhi aktifitas 
produksi yang berdampak buruk terhadap masyarakat, meskipun pada 
dasarnya mubah."! 


Td 


Sesungguhnya prinsip akhlak mengharuskan keterikatan seorang 
produsen muslim dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak buruk yang 






Al Munagi AFI ndi. 

5 Riwayat inidikusikanel 
kamu kembali log stelah hirah. si (1666) 

& Mou Rutit, Mma tam 190) an our pak ln. 205 ALawentah atu pevo lrlata"Saunapahnya di hanya hednp 
(ita dlal lemaal " Sanade/srial shahih seperi disebutkan dalam tahgig Atvmras-A/ Lerny,dan bandiagakan riwayat ain dalam 

Muat A-Furm hlm JG 

Lihat, DR Syaugi Abinad Dunya, Duru Ahktinhoiah Mis Atongfa tida, bln, 4 





74 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


membahayakan disebabkan proses produksi, seperti kebohongan, kecurangan, 
merugikan orang lain, dan lain-lain. 

Sedangkan kajian-kajian ekonomi konvensional tidak memperhatikan 
korelasi akhlak dan ekonomi. Nampaknya, bahwa di antara sebab terpenting 
ketertelanjangan ekonomi dari akhlak adalah pandangan Eropa dalam 
memisahkan agama -yang merupakan sumber akhlak- dari segala bidang 
kehidupan (sekularisme), termasuk dalam bidang ekonomi. Sebab mereka 
beranggapan bahwa ilmu ekonomi tidak akan tegak selama belum terpisah 
sepenuhnya dari nilai-nilai dan akhlak." 

Karena semakin besarnya keburukan dan mudharat akibat pemisahan 
elemen-elemen akhlak dan sosial dari kehidupan perekonomian, maka 
muncullah suara-suara di Barat yang menyerukan pentingnya faktorfaktor 
(etika) tersebut dan mengkaitkannya dengan clemen-clemen ekonomi. Padahal 
masalah yang masih menjadi perdebatan dalam ekonomi konvensional ini 
telah dinilai sebagai masalah yang pasti dalam ekonomi Islam sejak empat 
belas abad silam. Di mana masalah ini merupakan aksiomatik yang tidak 
perlu diperdebatkan lagi. Bahkan akhlak merupakan asas bagi setiap hukum, 
baik dalam bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. 


Sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anhu sangat memperhatikan korelasi 
antara kegiatan ekonomi dan akhlak yang mulia. Bahkan menjadikannya 
sebagai bukti kebenaran agama pelakunya. Sebagaimana Umar juga 
mengantisipasi dan mencegah terjadinya akhlak buruk yang sering menyertai 
kegiatan ekonomi. Berikut beberapa atar yang memunjukkan hal tersebut: 
1, Telah dimaklumi bahwa Islam mengharamkan kebohongan, kecurangan, 

najaga menjual atas penjualan orang lain, menimbum, dan perilaku buruk 
lainnya, yang sering menyertai kegiatan ekonomi. Di mana Umar menga- 
wasi kegiatan ekonomi untuk mengukuhkan kebersihannya dari perilaku 
yang buruk dan mencegahnya dengan keras. Dalil yang menunjukan hal 
ini banyak sekali, yang sebagiannya akan disebutkan ketika membicarakan 
tentang pengawasan kegiatan ekonomi dalam pertama dari bab ketiga. 


1 Lihat, DR Abcul Hamid Muhammad AlXdsdhn, AingoktingA p 15 Townah Ulgshauh hlm 8886, DK, Abdurtahrsan Yasn 

Nhmad, go hlm. Sedangkan temtarg sekularise di Eropa dapar lihat dalan karya Muhammad utib, Mlattwtb Fitrpas 
.Abua5fosl, bl. 4801387 

se Aki vut at AA Ubaya: Acejenah DE. Adi AKU wa blm: 

ina Wawa Ba abs hlm.208-206, DR, Muhamorad Hamid Abdullah, 





Robert Casson, Mob Yi Ai 
we AMI psihsagab LAM mh, 





membeli mengara hahws penamibahar tersbut kavena murahnyabarang dikarenakan terpedaya dengan pexavaran bslhong tersebut 
Iva alah bentak penipuan. Lihat, An-Nawawi, Telo Abon Ia 2ALonfa (3.396) 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 75 


2. Seseorang bersaksi tentang kebaikan dan keadilan orang lain di sisi Umar, 
maka Umar ingin mengukuhkan pengenalan saksi terhadap orang yang 
dipersaksikannya, dengan menyampaikan kepadanya beberapa pertan 
yaan, yang salah satunya adalah, “Apakah muamalahmu dengan dinar 
dan dirham yang dijadikan bukti terhadap wara?” Akar ini memberikan 
pengertian bahwa Umar menjadikan keterikatan dengan akhlak mulia 
dalam muamalah ekonomi sebagai salah satu tolok ukur keistigamahan 
seseorang dan kewura'annya. 

. Seseorang dari Kabilah Juhainah membeli beberapa hewan kendaraan dari 
manusia dan berlebihan di dalamnya, sehingga hutangnya bertumpuk dan 
jatuh pailit. Lalu dia mengadukan perkaranya ini kepada Umar. Maka, 
Umar naik mimbar seraya memanjatkan puji dan sanjungan kepada Al- 
lah Tu'ulu, kemudian berkata, “Ingatlah, janganlah shalat seseorang dan 
puasanya memperdayakan kamu! Tapi, lihatlah kebenarannya jika dia 
berbicara, amanahnya jika dia dipercaya, dan yuru'nya jika dia kaya." Lalu 
Umar melanjutkan, “Ingatlah, bahwa Al-Usaifa” -Usaifa” adalah Juhainah- 
sudah cukup ridha dari agamanya dan amanahnya bila dikatakan, “Dia 


» 


telah haji.” Dalam as/ar ini, Umar juga menjadikan komitmen dengan 
akhlak mulia dalam melaksanakan aktifitas perekonomian sebagai tolok 
ukur yang hakiki dalam penilaian, dan mengingkari akhlak buruk orang 
tersebut dalam muamalah ekonominya. Di mana orang tersebut “buruk 
dalam muamalah dagangnya dengan kaum muslimin, yaitu dengan mema- 
halkan harga kepada mereka, mengeksploitasi kesempitan ekonomi mereka, 
dan menunda dalam melaksanakan hak, sehingga Allah menghapuskan 
keberkahan dari hartanya, dan ia pun pailit dan terlilit utang.” 

Umar melarang sebagian kegiatan ekonomi dikarenakan dampak sosialnya 
yang buruk. Sebagai contohnya, bahwa Umar membuat batas-batasan dalam 
perdagangan budak yang saat itu sangat laku dan menguntungkan. Dimana 
budak didatangkan dari pasar luar ke pasar jazirah Arab untuk dijual di 
pasar-pasar permanen dan musiman. Banyaknya permintaan budak ini adalah 


» 


karena dibutuhkannya pekerjaan mereka dan andil mereka dalam produksi." 
Dalam hal ini, Umar membuat pedoman etika dalam perdagangan budak, 


ra tenkan pads NBshag, 4 Sun Al ibn (10:2 221 den Mai Jp 21 Aca (TAG mu Kasi, 
bah, “es -4:-840er08138).Al Mug Akil 17) dan anadnya shasih: 
ya “menahan di dar hal yang buram” 
kar pencegahan ari bk balyang hatam. 
2 That (0, Jb denga Maki Meat (70 uu Ni Bar UI car3397), 
bau Abi 5 aihag, 24 Sam. Kolve 08:) Iban Kat, yaa (:351-332),AI Mutu Af Hind., y. (6328) 

1 Abul Wati" Al Mire bida laa Limur makalah di majalah “4 si ur 9, Ta. XXVI, bra 919. 

8 Lihat Nara bini Adul MAIK Au Sal, si li. 158 



















76 Fikih Ekonomi Umar hin Al-Khathab 


dan sebagai orang pertama yang melarang menjual wmmuf wuludi! karena 
dampak sosialnya yang buruk, yang tercermin dalam pemisahan antara ibu 
dan anaknya, keridaktenangan keluarga, pemutusan kerabat, dan lain-lain. 
Di antara riwayat yang berkaitan dengan hal ini, bahwa Umar mendengar 
seorang anak perempuan menangis ketika melihat ibunya dijual. Maka, 
Umar memanggil kaum Muhajirin dan Anshar, lalu menyampaikan pem- 
bicaraan kepada mereka seraya mengatakan, “Apakah kamu mengetahui 
diantara yang disampaikan Nabi Muhammad tentang larangan pemutusan 
keluarga?” "Tidak," jawab mereka. Ja berkata, "Sesungguhnya pemutusan 
keluarga telah beredar di antara kamu." Lalu dia membaca ayat, 
"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di 
muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" (Muhammad: 22) 
Kemudian dia melanjutkan, “Pemutusan hubungan manakah yang lebih 
buruk daripada penjualan ibu seseorang di antara kamu, sedangkan Allah 
telah memberikan keluasan kepadamu?" Mereka menjawab, “Lakukanlah apa 
yang baik menurutmu, atau apa yang kamu mau.” Maka Umar menulis surat 
ke berbagai penjuru yang mengatakan, “Tidak boleh dijual ibu orang yang 
merdeka. Sebab, hal ini memutuskan hubungan keluarga dan tidak halal,” 

, Di antara kaidah akhlak yang penting adalah, “Larangan melakukan perbua- 
tan apa pun yang mendatangkan mudharat kepada orang lain." Kaidah ini 
mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallah Anhu. Di an- 
tara bukti yang menunjukan demikian itu adalah riwayat yang mengatakan 
bahwa Nafi" bin Harits Ats-Tsagafi berkata kepada Umar, “Wahai Amirul 
Mukminin, berikanlah kepadaku sepuluh petak tanah untuk kudaku di 
Basrah, karena aku beternak kuda dan aku jadikannya kendaraan perang." 
Maka, Umar menulis surat kepada Abu Musa, “Sesungguhnya Na'fi bin 
Harits meminta kepadaku sepuluh petak tanah untuk kudanya. Maka, 
lihatlah sepuluh petak ranah yang tidak merugikan seorang muslim dan 


» 


mu'ahad (kafir dzimmi), tidak memutuskan sumber air atau jalan, dan tidak 
menjadi milik seseorang. Lalu putuskanlah sepuluh petak tanah tersebut 
kepadanya.” Maka mereka memperhatikan, dan ternyata sebagian petak 
tanah tersebut merugikannya, maka tidak diberikan kepadanya,” 





1 tahat Alisshagy, yr (10SK2), AL Arkir, “14 Anak hi 3, Ibr Klas, at Mai(S196) dar Cai Ala r28KIAI) Ton 
Usaimin, An Sh A4 Mam? Ate Zad Af Mwsrgu: ROA), Ghalib Abal Kati A-Ourany, Awal Al Firng Ae parah Wo 
1S 1O1, Adapun tnaksud 20wwsolaldlah ya perempuan yangtnelabirkan dat seorang yang werdeka dalan kepom: 
likaanya (maksudnya adalih uannya, dan dalam kaus seperi ini anak yarg lahir kemudian aenjadi merdeka, aemun Ibunya tap 
badak “Aoy Sraukani. 2.621. DR. Ghalia Abdul Kafi AI Oorayi pi blm. 18 

2. NBatay, oi(id67) dan At Mutagi Al Hirali, wi di185 Ie). 

9 Hau Zanjawal, Kitohck/ Aowul(2:825), daa bandingkan, Abu Ubaid, Kit Af-Amysi, hlm 200291, Yahya bin Adam, Kit -4! 
Kang, Almu 778, bow Abe Syatbah, pcd 16172, AI Baihag, gs (6330), AI Haladir, Fits“ Haku, hlm AR9A, Azaria alah 
“nebutkan deagats beberapa redaksi. “Jan sanadnya tidak kowong dari kelermahan (eta, 














Rab 1: Dasar-dasar Iikonomi 77 


c. Kualitas 


Kualitas produksi mendapatkan perhatian para produsen dalam ckonomi 
Islam dan ekonomi konvensional. Akan tetapi terdapat perbedaan siginfikan 
di antara kedua pandangan ekonomi ini dalam penyebab adanya perhatian 
masingmasing terhadap kualitas, tujuan, dan caranya. Sebab dalam ekonomi 
konvensional, produsen berupaya menekankan kualitas produknya hanya 
semata-mata untuk merealisasikan tujuan materi. Boleh jadi, tujuan tersebut 
merealisasikan produk yang bisa dicapai dengan biaya serendah mungkin, 
dan boleh jadi mampu bersaing dan bertahan dengan produk serupa yang 
diproduksi orang lain. Karena itu, acapkali produk tersebut menjadi tidak 
berkualitas, jika beberapa motivasi tersebut tidak ada padanya, seperti produk 
tertentu yang ditimbun karena tidak dikhawatirkan adanya persaingan. Bahkan 
seringkali mengarah kepada penipuan, dengan menampakkan barang yang 
buruk dalam bentuk yang nampaknya bagus untuk mendapatkan keuntungan 
setinggi mungkin. 





Adapun dalam ekonomi Islam, maka kualitas produksi tidak hanya 
berkaitan dengan tujuan materi semata, namun sebagai tuntutan Islam dalam 
seluruh bidang kehidupan. Sebab prinsip dasarnya, bahwa seorang muslim 
selalu berupaya menekankan kualitas semua pekerjaannya dan memperbagus 
seluruh produknya, sebagai bentuk aplikasi firman Allah, 


Peng ateatasa Pam) In SA Gis sal 


“Ying menjadikan mati dan bidup, suapaya Dia menguji kamu, siapa di antara 


kamu yang lebih baik amalnya." (A-Mulk: 2) 





Ujian Allah di sini adalah untuk mengetahui siapa di antara hamba- 
hamba-Nya yang terbaik amalnya, lalu dibalas-Nya mereka pada tingkatan 
yang berbeda sesuai kualitas amal mereka, tidak sekedar banyaknya amal tanpa 
menekankan kualitasnya. Karena itu, Dia berfirman, "Sigpa di antara kamu yang 
lebih baik amalannya" bukan “Siapa di antara kamu yang lebih banyak amalnya.” 


Dan dalam hadits disebutkan, “Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik 
terhadap segala sesuam.”“ Dan dalam hadits lain dikatakan, “Sesungguhnya Allah 


Lai seseorang yangjika mengerjakan suatu pekerjaan dengan menekankan kwalitasnya? 







1Anjum 321), dar Abi Asu ag, lafar AN Ia an OR) 
2 Dikeluarkan oleh Muslim, di, haditsno, 
2. AlBaihag, S5to1?-U-1mer6t335) dan Al Hzivaani berkata, Diriwayatkan oleh Abu Yale, dan di Ualesunya terdapat Musl'abbin 
Tab yang dinyatakan go) oleh Ibau Hibbun dan dilomahkan oleh sekelompok ahli hadis Lihat Mapsu' Ac Zavo (175-176). 
'iFoleh As Surut sepeti disebutkan Al Menswi dalam TuidIwi dri2:06), dan dinyetakan hesam oleh 
vi? Jah halar(1 383) 











78 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kualitas produksi adalah satu-satunya cara yang mubah yang mungkin diikuti 
produsen muslim dalam memproses produknya dan meraih keuntungan 
setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Dan, motivasi kualitas 
produk ini mendapat perhatian besar dalam fikih Umar Rad/ivallahm Anbu, 
yang dapat kami tunjukkan beberapa bukti sebagai berikut: 

1, Umar menyerukan untuk memperbagus pembuatan makanan, seraya men- 
gatakan, “Perbaguslah adonan roti, karena dia salah satu cara mengem-bang- 
kannya.” Artinya, perbaguslah adonan dan perhaluslah, karena demikian 
itu menambahkan berkembangnya roti dengan air yang dikandungnya.”2 

2. Umar Radhiyalluhu Anhu memberikan pengajaran secara rinci kepada 
kaum perempuan tentang pembuatan makanan yang berkualitas, seraya 
mengatakan, “Janganlah seseorang di antara kamu membiarkan tepung 
hingga airnya panas, kemudian meninggalkannya sedikit demi sedikit, dan 
mengaduknya dengan centongnya: sebab demikian itu akan lebih bagus 
baginya dan lebih membantunya untuk tidak mengeriting.”" 

Umar Radhiyallahu Anbu tidak hanya memberikan pengarahan dalam ben- 

tuk ucapan, tapi juga mengajarkan kaum perempuan dengan perbuatan. 

Umar pernah melintasi seorang perempuan yang mengaduk buburnya, 

maka Umar berkata, “Bukan demikian!” Dan, Umar mengambil centong, 

lalu berkata, “Demikian!” seraya menunjukkan kepadanya." 

Beberapa arsurtersebut menunjukkan bahwa kualitas sangat dituntut hingga 
dalam sesuatu yang paling sederhana: dan sebagai cara untuk mendapatkan 
kualitas produksi yang tinggi, yang berarti akan mendatangkan keuntungan 
setinggi mungkin, Juga menunjukkan bahwa kualitas sebagai cara penting 
untuk memelihara sumber-sumber ckonomi, yaitu dengan memperbagus 
pengeks-plorasiannya dan merealisasikan kemanfaatannya sebesar mungkin. 

Tapi, kualitas tidak mungkin dicapai dengan tanpa mengetahui seni 
bekerja dan cara-wcaranya, Ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai kualitas 
suatu produk ada dua macam, yaitu: 








Pertama: Ilmu syariah. Sebab, kualitas produk dituntut mengikuti cara 
syariah dalam melaksanakannya, Sebagai contohnya adalah cara menyembelih 






hiu Koni, Mod 110m SF) dr bandingkan Abu bad, har hati (2701 Ibnu Abi Syalboh, sar? S8) ALMuntagi 
S:526, ASAbam, Sibuk 4 Wadi Ao Pra (d306-N07). 
In Nihgah UOB), A39) 
Hnaga'-4 Kisnr9 239), Balai, on. by bl 310, AeThabar, Tndh AI Cina aw bp (206 
dan bancingkan,Ibna Oibah, yav-Ui-14Ahe13:317) 
4 Ama S2 apel 2) AWaldir si lu M0, 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi” 79 


hewan. Di mana terdapat riwayat yang mengatakan, “Bahwa ada sekelompok 
orang -yang masih baru keislamannya dan tidak memahami syariah- berada 
di pasar, dan tidak memahami cara menyembelih hewan, maka Umar bin 
Al-Khathab mengeluarkan mereka dari pasar dan memerintahkan untuk 
mengeluarkan mereka." Dalam riwayat lain disebutkan, “Bahwa Umar bin 
Al-Khathab mendatangi tempat pemotongan hewan, lalu berkata, "Siapa yang 
menyembelih hewan untuk kamu?” Mereka berkata, "Orang ini” Maka Umar 
mengujinya, dan ternyata dia tidak bagus, maka Umar pun menyambuknya 
beberapa kali, lalu berkata, “Tidak boleh menyembelih untuk kamu melainkan 
orang yang memahamai shalat.” 

Kedua: Ilmu dunia, yaitu ilmu yang berkaitan dengan seni dan cara 
produksi. Ilmu im diserahkan kepada ijtihad manusia dalam menciptakan 
apa yang dapat mewujudkan kemanfaatan terbesar bagi mereka. Islam tidak 
menyikapi pengetahuan tentang cara pruduksi ini dengan kaku, namun justru 
memerintah-kan untuk berfikir dan belajar," Dalam hal ini, Umar Radhiyallahu 
Anhu memerintahkan untuk mempelajari sebagian keahlian, seperti dapat 
kita lihat dalam perkataannya, “Ajarilah anak-anakamu berenang, dan para 
pasukan perangmu memanah.” 





Pada sisi lain, Umar Radhiya/lahu Anbu memberikan sanksi kepada orang 
yang melakukan pekerjaan yang tidak dikuasainya. Diantara contohnya, bahwa 
Umar menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, yang saat itu sebgai gubernur 
Basrah: “Sesungguhnya penulismu dalam suratnya kepadaku telah melakukan 
kesalahan dalam bahasanya, Maka, pukullah dia dengan cambuk, dan pecatlah 
dia dari pekerjaannya.”" Itu dilakukan agar seorang tidak melakukan pekerjaan 
yang tidak dikuasainya, atau mengkhianati apa yang di bawah kekuasaannya 
yang terkait dengan halehak manusia, Umar mengharuskan terhadap orang 
yang merusakkan sesuatu yang di tangannya untuk menanggung-nya. Diantara 
contohnya adalah, bahwa Umar pernah menetapkan tanggungan jaminan 
kepada seseorang yang pernah mengkhitan anak! Sebagaimana Umar juga 





DL Ablursazsag, yui (WAR) 

2 Abdumarzag,anad((:182). DR Ghaib Abdul Kafi AlOaranyi. owadiur- Yung Ahldinahmu-A Lah (L2MO) dan ea isebutkan 
Padi tentang Ym syartah dalam kaidah pertama 

3 Lihat, DR. Syaugi Ahmad Danya, Daru In-Nagparpah /Uepnshadpap mw Wanghar la We ISA 

Nlumad, Murad tndit ro. 38, Sati bi r, 










dai bm Kat 
AU Bat, ar Hlm 21,294, mu Jas gua hlm 189/A1Muttg ASAM (10: 
oleh Ahmadi adap “1 Mvimad hadits no, 324 Dan bogi Al Muttagi Al Tini, pa (1167 bahwa Umur 
went ata Kepada pcowladuk Sya, "Aja baulalarakunakan beruang wrna d1, dan berkuda” Danakan debu kan bebitaya 
#saryang air. keiea membicarakan “Pengerabar dis Sumier Diya Insani" dalaoy aa? dari BI 
AN Raat Ff Aan im, 0 mo A7 Ing hm IAI Pe Jai at Nm 75 Wat: lor Ado (20, 
bau Asi adi pt 0:84 0), Dala riwayat sia disebutkan penafiran keidakbagusan biasa 
"menuli dengan reaksi "Min Aha Miss" maratidak samar ag hahwa yag beviladalah de 
sah terupa yang terjes benama penls "Amar bin AF“Ash yang dincbutkaa AbMuttag: Altkandi,ga/(10:0D) 
6 Abdurarzag, (pa (W420 














80 Fikih Nkonomi Umar bin Al-Khathab 


menetapkan jaminan terhadap para produsen yang mengerjakan order produksi 
dari orang lain tapi justru merusaknya." 


Dari keterangan tersebut, maka nampak jelas tentang keharusan 
mempelajari ilmu yang menjadikan produksi berkualitas, baik ilmu syariah 
maupun ilmu dunia. Sebab, boleh jadi seseorang menguasai ilmu tentang cara 
produksi, tapi tidak mengetahui ilmu syariah yang kualitas produksi tidak 
akan terealisasi kecuali dengan mengetahuinya. Sebagaimana pengetahuan 
tentang syariah harus disertai dengan pengetahuan tentang cara berproduksi. 
Bila tidak, maka kualitas tidak akan tercapai. 

Seyogianya cara mencapai kualitas produksi harus sesuai syariah. 
Sebagai contoh, pemupukan tanah akan berdampak pada bagusnya produksi 
pertanian, namun tidak boleh memupukinya dengan pupuk yang najis atau 
membahayakan kesehatan. Sebab, bahaya yang timbul dari pupuk tersebut 
lebih besar daripada bagusnya hasil tanaman yang didapatkan, Karena 
itu, Umar Radhiyallum Anim menyerahkan pengelolaan tanahnya kepada 
orang lain dengan syarat tidak boleh menggunakan pupuk kotoran untuk 
selama-lamanya! Dan, ketika Umar Rudhiijullahu Antu mengetahui bahwa 
seseorang menanami tanahnya dengan pupuk kotoran, maka dia berkata 
kepadanya, “Kamu yang memberikan makan manusia apa yang keluar dari 
perut mereka!” Masalah ini sejalan dengan apa yang dilakukan banyak 
produsen -pada saat ini- dalam menambahkan bahan-bahan tertentu kepada 
produk mereka untuk menambahkan daya tarik, bentuk yang menawan, dan 
keindahan kemasan, sementara bahan-bahan yang ditambah-kan tersebut 
membahayakan tubuh yang menghancurkan kehidupan manusia. 


d. Memperhatikan Skala Prioritas Produksi 


Penilaian keuntungan sebagai tujuan akhir bagi produsen dalam 
ekonomi konvensional adalah yang menjadikan keuntungan sebagai 
pandangan utama bagi para produsen dalam ekonomi konvensional: sehingga 
mereka memberikan prioritas produk-produk yang mengalirkan keuntungan 
lebih banyak. Tidak samar lagi, bahwa keuntungan berkaitan dengan 
kesesuaian interaktif kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan 
terhadap barang apa pun bertambah, harga menjadi semakin naik: sehingga 
produsen mengarah kepada penambahan produksi barang tersebut, karena 





Andai 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 81 


mengharapkan keuntungan yang timbul akibat kenaikan harga. Sebaliknya, 
hal ini juga akan terjadi dalam kondisi menurunnya permintaan. 


Sesungguhnya permintaan yang terjadi terhadap suatu produk 
terpengaruh oleh kekuatan daya beli. Karena itu, ia menunjukkan kebutuhan 
orang-orang yang memiliki kemampuan daya beli, tapi tidak mengungkap 
kebutuhan masyarakat yang hakiki. Dan karena orang-orang kaya adalah 
yang memiliki kemampuan membeli, maka keinginan mereka-lah yang paling 
mengarahkan produsen konvensional untuk melakukan produksi memenuhi 
kebutuhan mereka meskipun bersifat pelengkap saja. Sementara produsen 
akan mengabaikan kebutuhan primer orang-orang miskin, karena mereka 
tidak memiliki kemampuan daya beli yang dapat mereka gunakan untuk 
mengungkapkan kebutuhan mereka tersebut." 


Sedangkan dalam ckonomi Islam, beragamnya tujuan produksi di 
dalamnya mengharuskan untuk mengarahkan produksi kepada perealisasian 
tujuan-tujuan tersebut, dan memperhatikannya sesuai urgensinya dalam 
merelaisasikan tujuan-tujuan syariah, sehingga ia memberikan prioritas 
terhadap produksi barang kebutuhan primer sebelum kebutuhan sekunder, 
dan kebutuhan sekunder sebelum kebutuhan tersier. Tapi, hal itu tidak 
berarti mengabaikan keuntungan usaha dan jumlah biaya yang ditanggung 
produsen untuk mendirikannya. Sebab, keuntungan, pengembangan harta 
dan menjaganya merupakan tujuan mendasar bagi produsen muslim." 

Sesungguhnya pengaruh keuntungan terhadap pandangan produsen 
muslim akan berkurang ketika tidak banyaknya barang-barang kebutuhan 
primer. Dimana produsen muslim tidak seyogianya lebih mengarah pada 
produksi barang-barang sekunder demi mencari keuntungan, sementara 
umat mengalami kekurangan dalam barang: barang primer. Sebab prinsip 
dasarnya adalah kebutuhan tersier tidak diperhatikan jika hal itu dapat 
merusak kebutuhan sekunder, Jan kebutuhan sekunder serta tersier juga tidak 
sepatutnya diperhatikan jika hal itu dapat merusak produksi barang primer." 


Komitmen dengan skala prioritas tersebut berkaitan dengan sejauh 
mana kekuatan iman kepada Allah Tu'ady, dan tuntutan iman tersebut dalam 
komitmennya dengan ajaran-ajaran Islam, dan mengosongkan diri dari 


1 Sstsmionsar mengalami guncangan besar dan kririkan pedas cari kalangan banyak ckomam di rat. Dimana seraan muncul urtuk 
"memarakkan penggan sanpenggantian terhadap sitem tertesut yang dapat memperbaiki keslaam-kealahan yang terjadi dalam 
#eocapannya Li. DR Sloludiin Nimiu, lia LM“ linabaw Tuoutebu bla. 1C1-102, Muanaunad 
Hamil Abdulah, -te-Nacdwm -4 Iptidndpui AW utara Ra 101-102, 

2 Lihat, DR Muhammad Abdal Mua'im,-4/Mtahedtbu-/ Upah Li Talyig lagu Ary yaa 

Saugi Ahmad Dunya yu hm 113. dan tlh dicbudan pembicaraan tentang “Tujuan Produksi 

2 Koala, Hara ” 











tiba 4m, lea 75, 








82 Tikih Tikonomi Umar bin Al-Khathab 


keinginan-keinginan karena mengharapkan kebaikan. Dalam hal ini, negara 
memiliki peranan untuk menggunakan sarana-sarana yang dimilikinya dalam 
menyadarkan individu untuk memperhatikan prioritas produksi. Dan, negara 
Islam memiliki sarana-sarana untuk merealisasikan hal tersebut, diantaranya: 
kesadaran etika, memanfaatkan perangkat politik ekonomi, politik uang, dan 
keputusan pemerintah, Sebagaimana negara juga seyogianya memperhaukan 
skala prioritas produksi dalam sumber-sumber ekonomi yang ada di bawah 
kekuasaannya." 


Sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anhu sangat antusias dalam 
menekankan perhatian para produsen terhadap prioritas produksi, dan beliau 
menggunakan berbagai sarana untuk merealisasikan komitmen dengan tujuan 
tersebut. Di sini kami dapat menyebutkan sebagian riwayat yang menunjukkan 
hal tersebut dari fikih ekonomi Umar Radhiyallah Anhu, seperti berikut ini: 
. Abdullah bin Abi Rabi'ah ingin beternak kuda di Madinah, maka Umar 

melarangnya dari hal tersebut. Lalu mereka menyampaikan pembicaraan 
kepada Umar agar mengizinkannya, maka Umar berkata, “Aku tidak 
mengizin-kannya, kecuali bila dia mendatangkan makanan ternak kudanya 
dari luar Madinah." Maka Abdullah mengikat ternak kudanya, dan mem- 
berinya makanan yang dibawa dari tanahnya yang di Yaman." 

2, Umar bin Al-Khathab mengendari unta, lalu beliau melihat untanya 
mengeluarkan kotoran dalam bentuk gandum, maka beliau berkata, “Dia 
makan ini, sedangkan kaum muslimin mati kelaparan?! Aku tidak akan 
menjadikannya kendaraan hingga manusia hidup.! Dalam riwayat lain 
disebutkan, “Lalu beliau mengirimkannya ke An-Nagi', dan mengalihkan 
makanannya ke Baitul mal kaum muslimin.” 


Kedua riwayat tersebut menunjukan tentang adanya krisis tempat penggem- 
balaan di Madinah dan sedikitnya makanan di sana, Itu terjadi saat jumlah 
penduduk Madinah bertambah akibat eksodusnya banyak orang Arab ke 
sana pada tahun Ramuduh (kemarau panjang)! Namun ternyata para pemi- 
lik kuda membeli gandum untuk makanan kuda mereka padahal manusia 





me TI) Ibnul Juwai ya, 

hlm 100 

4 Susan busa psi Wu, 172, Salaugkan AwNagi alba tepar yang dlndungi Umar watak ternak at an Kuda mudalidir, 
hinga dak bole unuk penggoebalai yang ehinna Tempa ini beade di eat Madimi Lihat Ibn Arie Njhnah 






duda Apip, 
Aha Dhami padi 
di dalam pasal 


Bab I: Dasarcdasar Ekonomi 83 


sangat membutuhkan makanan untuk menghindari kelaparan mereka.1! 
Karcna itu, Umar membuat ketetapan pemerintah yang melarang memberi 
makan kuda dengan gandum, karena itu dapat merusak kebutuhan yang 
lebih penting darinya, yaitu menjadikan gandum sebagai makanan untuk 
manusia, yang dapat meringankan mereka dari krisis kelaparan: dan beliau 
pun memerintahkan memberi makan kuda dengan rumput? 

. Kaum muslimin meminta sebidang tanah pada Umar Radhijallahu Anjm di 


Andzarkisan, Damaskus, untuk ternak kuda mereka, maka dia memberikan 
mereka sebagian darinya, lalu mereka menjadikannya ladang pertanian. 
Maka Umar pun mengambilnya kembali dari mereka, dan mendenda 
mereka karena kegiatan bercocok tanam mereka di sana."! 

Dari riwayat ini dapat kita cermati, bahwa Umar bin Al-Khathab menggu- 
nakan tanggung jawabnya terhadap sumber ekonomi dengan memperha- 
tikan skala prioritas. Di mana dia mengkhususkan tanah tersebut untuk 
penggembalaan kuda, karena memperhatikan kebutuhan tersebut di bumi 
jihad, dan melarang mujahidin sibuk dalam pertanian di daerah-daerah 
taklukan. Karena itu, dia mencabut tanah tersebut dari mereka disebabkan 
mereka menjadikannya ladang pertanian. Sebab itu berarti mereka mengesa- 
mpingkan skala prioritas tersebut." 





istem “Umur (10 9o) dapat berperan dalam pengaturan prioritas produksi, 
Yaitu dengan cara negara Islam menurunkan kadar "Usyur untuk memo- 
tivasi impor barang-barang kebutuhan pokok, dan menambahkan “Usyur 
untuk membatasi impor komoditi tersier, Dan jelas bahwa hal itu akan ber- 
dampak dalam merealisasikan kekomitmenan terhadap prioritas produksi, 
dengan syarat bahwa penetapan tersebut sesuai konsep yang benar, yang 
dalam menetapkannya diikuti oleh para ahli hukum (fugaha), para eko- 
nom, dan para spesialis yang lain.! Di mana pemberlakukan seperti itu 
dapat disimpulkan dari fikih ekonomi Umar Radhiyullahu Anbu dalam ri- 
wayat yang mengatakan bahwa “Umar bin Al-Khathab mengambil setengah 
Uswr (56) dari kaum Nabath "| dalam komoditi gandum dan minyak, 





Tamara nan, 

3 Mila kuta cermasikan pandangan, kita akar mendapatkan bahwa bebezapa rewayat tersebus memberikan rakus umum lertang 

memperacikan ykala prierias Karena itu, beberapa riwayat tersebur ai sebagai dalil tentang memperhatikan ska prioritas dalam 
bidang peoduks,konsem, 

xlm. 266, Ienu Zanjawatt 4 

amalkan saia atur ii dalam tahgig 












Lu Kayab, Astptiry 4 Untam AAAany, hm. 4, dah DIK. Syakar Drnbbs 
terhadap kitab Lx lrow/ karya lonu Zaniawadb dalara tempat yang telah 





& Peringian Kal tersebut akan dipaparkan dal 
5 Pembaruan secara rinei tentang poli: 
& Nabuthadah 





pasal ketiga dasi ba kedua. 

dai akan diluar senudan. 

suk e Jala berpa Aan (2owAra) Jt Remon lia 
r 





: sngat 
Um penalaran enka) disebabkan pearjain werka dala bidang peran Lihs, Jera Haa, Fu o(1AO1) dr Linn 
Welas ente: subua 


84 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


dengan maksud agar komoditi itu banyak didatangkan ke Madinah, dan 
mengambil “Usyur (10 9o) dari pedagang kacang dan adas.!! 

Pada sisi lain, politik pengembangan yang diikuti Umar Radhiyalkabw Ambu 
memberikan prioritas untuk menghadapi kemiskinan dan memperbanyak 
kebutuhan pokok bagi individu masyarakat. Di antara cara yang dilakukan 
dalam merealisasikan upaya tersebut adalah menggunakan sistem distribusi 
dalam menopang daya beli orang-orang miskin. Dan sudah jelas, bahwa 
demikian itu akan berdampak dalam meningkatnya permintaan barang, 
dan pengarahan produksi untuk memenuhui kebutuhan tersehut. 
Sesungguhnya tujuan penetapan prinsip-prinsip produksi yang telah dibi 
carakan di atas adalah berupaya keras untuk lajunya aktifitas produksi 
untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang telah disebutkan sebelumnya. 
Akan tetapi kaidah-kaidah tersebut tidak akan berperan dengan baik jika 
tidak dilakukan perhatian kepada semuanya secara integral. Sebab, par- 
sialitas terhadap masing-masing kaidah dengan mengesampingkan kaidah 
yang lainnya tidak akan memberikan gambaran yang jelas tentang sistem 
produksi dalam ckonomi Islam. Sebagaimana memperhatikan salah satu 
kaidah tidak berarti mengabaikan yang lainnya. Bahkan seyogianya terjadi 
sinkronisasi antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara terbaik 





yang dapat merealisasikan tujuan-tujuan produksi, yang selanjutnya akan 
dapat menjadi saham dalam merealisasikan tujuan-tujuan umum syariah. 
Secara umum, bahwa kejujuran komitmen produsen muslim terhadap 
kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas akan berdampak pada hal-hal 
positif yang penting baginya, yang dapat kami sebutkan yang terpenting 
diantaranya sebagai berikut: 
, Bagusnya penggunaan sumber-sumber ekonomi dan perealisasian sebesar 
mungkin kemanfaatan yang hakiki bagi individu dan jamaah, mengikuti 
cara produksi terbsik, dan memotivasi kajian ilmiah untuk pengembangan 





cara-cara produksi untuk terjaminnya kwalitas produk dan keindahannya. 
. Berandil dalam merealisasikan keadilan dalam distribusi, dan memadu- 
kan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan jamaah, jika itu 
memungkin-kan: dan mendahulukan kemaslahatan jamaah, saat dia lebih 
kuat dan tidak mungkin memadukannya dengan kemaslahatan individu. 


tw 





ul hgogai AI Kuber (“lb Tabagh At Khume ah Mis AsbSluhad (22227230) Yahya bin Adam, Kicib 1 Khas, hlm 68, AtBaiay, 
pos(O3S), bui Coyyin, se 1:127- 12 tari shahib sebopaocaa yang dikatakan cich TIK. Muhammad bin Shara! 
“Aa Salami dalam tahcianya terhadap “ts. Tihayah 1! Kamtwhdari AM pat21228 2). 

2 Telah scouukan pengelasan behesap tar yang besdanyak pada kek etan tesludap kaidas yatiah. 











Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 85 


3. Jaminan kelegalan bentuk produksi, cara-cara produksinya, dan sumber- 
sumber permodalannya. 

Perlindungan lingkungan, dan mencegah dampak-dampak kegiatan eko 
nomi yang membahayakan terhadap orang lain. 

Penertiban prioritas produksi dengan cara yang dapat merealisasikan tujuan- 
tujuan umum syariah sesuai urutannya yang dibenarkan dalam syariah. 
Satu hal yang diketahui bersama adalah, bahwa jumlah keuntungan di- 
gunakan -pada umumnya- dalam mengukur tingkat kemampuan proses 
produksi. Hanya saja, dalam kondisi kecurangan dan pengurangan timban- 
gan akan terlahir keuntungan yang tidak legal, yang tidak menunjukkan 
kemampuan produksi sesungguhnya. Karena itu, dalam kasus seperti ini 
penggunaan jumlah keuntungan sebagai tolok ukur kemampuan adalah 
sebuah bentuk penyesatan.'! Tapi, dalam kondisi terpenuhinya komitmen 
terhadap kaidah-kaidah tersebut, maka tidak ada keuntungan yang tidak 
legal, Dan selanjutnya penggunaan jumlah keuntungan sebagai tolok ukur 
kemampuan produksi adalah lebih banyak benarnya. 


- 


— 


» 


4. Unsur-unsur Produksi 


Penentuan unsur-unsur produksi merupakan tema penting dalam 
karena dengannya akan diketahui unsur yang memiliki saham 
dalam proses produksi dan perolehan bagian dari hasil produksi. Atas dasar 
inilah, maka dibuat sistem pembagian pemasukan antara orang-orang yang 
turut serta dalam produksi. 


ckonoi 





Pada sisi lain, perbedaan tentang penentuan unsur-unsur produksi 
akan berdampak sangat riskan, Sebagai contohnya adalah perbedaan antara 
kapitalisme dan sosialisme tentang unsur modal. Di mana kapitalisme 
mengakui modal sebagai salah satu unsur produksi, sehingga modal 
diberikan seluruh sifat produksi dari sisi keandilannya dalam produksi, dan 
keberhakannya dalam mendapatkan bagian dari hasil produksi. Sedangkan 
sosialisme tidak menilai modal sebagai unsur produksi, sehingga dia menolak 
kepemilikan harta sebagai milik pribadi: agar pemiliknya tidak diberikan atas 
unsur yang tidak produktif. 


Meskipun urgensi penentuan unsurunsur produksi sepenting itu, 
namun ekonomi konvensional mengalami kebingungan sebelum sampai 


d Abadul Coat "Aiiyah, TI Yg La D4 Bhnaay Al Giy At Ta 
wa Aduh Arah cdi 1 “Wb, YAN H iln, 

'Audhi, Noghatpad Ao Ti Nm, 0:80, D-Abdlumahman 

167-101, das DI Syaugi Ahmad Dunya ec al 122. 





kajian yaryg 








Mwwad, Totbsower AI Fihr A Iya, Mm 


86 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathah 


pada penentuan kontemporer bagi unsur-unsur produksi, dan senantiasa 
mengalami kedangkalan dalam menjelaskan hakikat keberperanan bersama 
setiap unsur produksi dan cara penentuan bagiannya dari hasil produksi." 

Dan, dengan memperhatikan nash-nash Al Our'an, As-Sunnah, dan 
pendapat-pendapat para imam Islam, kami dapat mengukuhkan bahwa ckonomi 
Islam mengakui sejak awal semua unsur produksi, tidak menafikan unsur 
manapun, dan memberikan hak kepada setiap unsur dalam hasil produksi! 

Sebelum memaparkan apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar 
Rudbiyallahu Anbu tentang unsur-unsur produksi, maka di sana terdapat 
masalah yang penting, yaitu perbedaan antara penentuan dan pembagian 
unsur produksi. Sebab, pembahasan tentang penentuan unsur produksi adalah 
menjawab pertanyaan: Apakah unsur yang andil dalam proses produksi? 
Sedangkan pembahasan tentang pembagian unsur produksi sebagai jawaban 
terhadap pertanyaan: Berapa jumlah unsur produksi? 





Sesungguhnya penentuan unsur produksi merupakan masalah yang 
substansial, yang memiliki makna yang mendalam dan indikasi yang penting 
terhadap kehidupan ekonomi. Sedangkan pembagian unsur produksi dan 
penjelasan jumlahnya, maka lebih sedikit peranannya dan sangat lemah 
indikasinya. Karena itu, mayoritas dkonom muslim sepakat tentang penentuan 
unsur-unsur produksi. Sebab semuanya mengakui pentingnya kerja dan modal 
dalam produksi. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembagian 
unsur tersebut. Namun perbedaan pembagian ini lebih banyak hanya secara 
lahirnya daripada hakikatnya. Sebab bekerja itu boleh jadi dalam bentuk 
pekerjaan upahan, dan boleh jadi dalam pengaturan pekerjaan (manajer), 
yang masing-masing turut andil dalam peraihan keuntungan. Sedangkan harta 
(modal) boleh jadi dalam bentuk peralatan, dan boleh jadi dalam bentuk 
tanah atau yang semacam itu, sedangkan hasilnya boleh jadi dalam bentuk 
upah (gaji), dan boleh jadi dalam keuntungan bersama (bagi hasil). Karena 
itu, perbedaan pembagian unsur produksi dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad, 
yang di dalamnya terjadi perbedaan pandangan! 


Setelah keterangan tersebut, maka memungkinkan mengenali apa 
yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar Radhisallahu Anhu terkait dengan 





Lihat DR. Labib Syucpiy Tarih 
URENIS, BAAL, DK Rifa ALAu 





ir Abah Hem 101, VISA IK, An-Nar, ai AL ter Agu hm 
Tian 






akn lo pnd bip Ca babi 


1 War btn. 139. DR Dasuci Ahad Dunya, yasin 
122 138, DR Muhammad Mundzir Oahaf, os hlm.75 





HDR BufaeAl Aui at 6. DK, Makam Aa Man 
"Mat, #Ulyohei' Adam 97, DR Raliy AL Mishvi Ol 4 Uiabak hlm 86 dst 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi” 87 


unsur-unsur produksi, dan kami tidak yakin bahwa terdapat pembahasan 
yang mengandung berbagai terminologi dan pembagian kontemporer yang 
berkaitan dengan unsur produksi. Sebab pembagian tersebut merupakan 
hal baru dalam kaitannya dengan kajian ekonomi. Akan tetapi tidak berarti 
ketiadaan terminologi dan pembagian itu berarti ketiadaan subtansi. Bahkan 
dalam perkataan-perkataan dan ketetapan-ketetapan Umar Rudhiyaltahu Anhu 
terdapat apa yang memaparkan hal tersebut dengan jelas. 


Dengan merenungkan sebagian ulsar yang terdapat dalam fikih ekonomi 
Umar Radbiyallahu Auhu akan nampak jelas sejauh mana perhatiannya 
terhadap semua unsur produksi, pengakuan keandilan setiap unsur produksi, 
dan keberhakannya terhadap bagian dari hasil kegiatan produksi itu. Berikut 
ini sebagian dari afsar tersebut: 

1. Dari Yahya bin Sa'id, “Bahwa Umar mengusir penduduk Najran, Yahudi 
dan Nasrani, dan membeli tanah kosong mereka dan pohon anggur mer- 
cka, lalu Umar melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan prinsip: 
jika mereka datang dengan sapi dan besi dari sisi mereka, maka mereka 
mendapatkan dua pertiga, dan Umar mendapatkan sepertiga: dan jika 
Umar datang dengan benih dari dirinya, maka dia mendapatkan setengah. 
Dan Umar mempekerjakan mereka dalam pembudidayaan korma dengan 
ketentuan bahwa mereka mendapatkan seperlira, dan Umar mendapatkan 
yang selebihnya. Sedangkan dalam pembudidayaan anggur, maka bagi 
mereka sepertiga, dan bagi Umar dua pertiga." 

Ketika Umar Kudhiyallahu Anhu menjadi khalifah, maka dia mengusir 
penduduk Najran, penduduk Fadak dan Taima', dan penduduk Khaibar, 
serta membeli rumah dan harta mereka, dan mempekerjakan Ya'la bin 
Maniyah.! Maka, dia memberikan tanah kosong dengan ketentuan: Bila 


ya 


benih, sapi dan besi dari Umar, maka bagi mereka sepertiga, dan bagi 
Umar dua pertiga, dan jika dari mereka, maka bagi mereka separuh, dan 
bagi Umar separuh. Dan dia memberikan korma dan anggur dengan ke- 
tentuan, bahwa bagi Umar dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga." 





, 1Mo/(9e) din gisandatkannya kepada Ibnu Abi Syaibah dan di berkat, “Ini musa” Tapi Ibeu Hajr menagatakan 









in Muangyabe di mana Mutayyak: adalih ibunya, dan ada yang mengatakan 





ibu bapaknya. Lihat bau 9 
3. Dieluukan ok:Al Behag,cInfer:LiKno (24 Ios Hau bsk “ni jun mun sbisyy mah mtwaa mengasitan 

yan on,” Maksudnya riwayat yang sbeluwnye-Llut, 4 hbekah(:38387, dan se ALGLaS 5302: 
Na Lebat nga ena Meat (an aa “Dia Ur saman Singer ren 
Lag dri iya maka boga tyas y Ha pha kandas marka maka bajimurau dan ban," Lina, 
Tit GD) 








88 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


3, Ya'la bin Umayyah berkata, “Ketika Umar bin Al-Khathab Radhiyulhu Anhu 
mengutusku untuk mengurusi &buray tanah Najran, maka dia menulis surat 
kepadaku, “Lihatlah setiap tanah yang para pemiliknya r darinya! Maka, 
pohon korma dan pepohanan yang terdapat di tanah mereka yang disirami 
dengan air saluran atau air hujan, berikanlah kepada mereka untuk mereka 
kerjakan dan mereka sirami, Lalu apa yang dikeluarkan Allah darinya tentang 
sesuatu, maka bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga darinya, dan bagi 





mereka sepertiga yang selebihnya. Dan serahkanlah kepada mereka tanah 
kosong yang mereka tanami. Maka tanaman yang disirami dengan air saluran 
atau air hujan, mereka mendapatkan sepertiga darinya, dan bagi Umar dan 
kaum muslimin dua pertiga yang selebihnya. Sedangkan tanah kosong yang 
ditanaminya dengan disirami timba, maka bagi mereka dua pertiga darinya, 
dan bagi Umar dan kaum muslimin sepertiga yang selebihnya." 
Beberapa riwayat tersebut membicarakan tentang aktifitas produksi 

pertanian, dan dapat kita cermati bahwasanya unsur kegiatan tersebut terdiri 

dari sebagai berikut: 

a, Modal, yang bisa berupa besi, benih, timba, pohon korma, pohon- 
pohonan, dan sapi. 

b. Sumber daya bumi (SDB),! yang bisa berupa lahan tanah dan sungai. 

c. Bekerja, yang tercermin pada para petani, dan bentuk pekerjaan ini akan 

dijelaskan kemudian, 

Dari Ibnu Umar Radhrallabu Anu, ia berkata, “Umar mendapatkan tanah di 

Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah Sha/lzlahn Alaihi wa Sallam seraya 

berkata, “Aku mendapatkan tanah yang aku tidak pernah mendapatkan harta 


5 





185, Nampaknya, bawa zinah kosong yang disebutkan, 
kar dalam r-wyt kedua tidukterdupatapn pun padi 


#lwayat pertama keadaat poboa 
in tersebus, aman layak ditanami 













korm dan prpohoran yng hi 











At Abe Ka Satuan bim 4 
2. on y ponil bag pie lunas Ini dlihrember daa lam ADA, mumunegan kta koemporrmeyebutp 
denga ember dayahumi (SDP) Lihat DI Muhammad Haid Abduh iba tai hm, 9 Alun cha penartan 


sumber eionori ini dengam sumber daya bumi adalahkarena kexska.tannya dengan bumi, dan diebobkan kuta "alarm" menganduag 
“otasa,hulowa wmbecsurider Sekayaa its pada kealndaharnya yang diriptakan Alah padanya tanpa 
tangan dar manusia dalam peng So, bawa boga Otung yang tnenaamakasanya deras, alas bermaksatb 
adala yang mersbekal Kita dengan sumber sumber ekonomi yang ada padanya," Dan oleh para lovaf Rart dan banyak penulis 
kontemporer, bahwa alam diwur-akkan pada tekumpedan unvar dan alam: semesta, yang mereka anggap bawadia berpengaruh dalarn 
engati pergatuh yang mandiri dari kehendak S1g Pencipta, Allah Saingalw 3 1s heat tebigairnana anggapan 
Kau ate, bahwa alan adalah satusatunya yang ada, Gr dalan batwsatunya yang betpengarah di dalamnya, Lahat, AMiouwah 
Lhilupaara 4. uhon yu IhMstalib ae “34-UbsgW.Muo Ah diterbikan An-Nid wah AYAlauniyak Li As 
fsioi-dony DI, Hun Umr, Manu Aha Aligtuhpah Nan 285 DR. Muhamad Abal Aza "Aja DI, 
1 tsadpa lo. Dan Tual Ooyyi relimasiil memiliki pendapat yang sangat indah dal 
Mahar Dead 190S 
era menu tidak haleh menerima makna yang blus Pan karena aki 
kesamaran mak “engan makna kedua, maka haram memuntahkan Itarh terabat pa 
Cnuk trendi Semakan yamg teveabuga terminologi "lim".dalb lbih b 
Act dcngan rae" daya hun SDI). Teleih bagi sana Alah Te menyand 
bumn sepert dalam ftmman-Nya, "Dn slab rhoytomaan ipad meka (mang) debidpas 
vng Km enakan dan bagi mua mjari san karvnanya mb twwbelang maba bum (APKA 
vga telah dikatakan oleh ebaglan ekonom konseraporer,sepem telan diekar sebelumnya. Li 
“Mou Alamat Lafonya blm. 382-39, 34, 




































dengan menyebut sumbersumber 
in sehagian jureber tesebut kepada 
uh sgala ban ra rn 

1 Sebagavmana penamaan terebut 
Bakar bin Abdullah Abu Zaic, 

















Bah I: Dasar-dasar Ekonomi — 89 


yang lebih baik daripadanya. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku 
untuknya?" Beliau menjawab, Jika kamu mau, kamu tahan pokoknya dan 
kamu sedekahkan hasilnya." Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut 
“lengan syarat tidak boleh dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak 
diwariskan- kepada orang-orang miskin, kerabat Rasululah, hamba sahaya, 
sabilillah, tamu, dan ibnu sabil." Kemudian dia berkata, “Tidak mengapa 
bagi orang yang mengelolanya untuk memakan sebagian dari hasilnya 
dengan yang ma'ruf atau memberi makan kepada teman: tanpa menjadi- 
kannya sebagai kekayaan pribadi.” Dalam riwayat lain disebutkan dengan 
redaksi, “Sesungguhnya Umar mensyaratkan dalam wakafnya agar orang 
yang mengurusinya memakan sebagian dari hasilnya dan memberikan 
makan kepada kawannya: tanpa menjadikannya sebagai kekayaan,” Juga 
disebutkan dengan redaksi, “Dan jika orang yang mengurusi Tsamgha"! 
ingin menjadikan sebagian hasil buah-buahannya untuk membeli hamba 
sahaya yang akan dipekerjakan untuknya, maka dia boleh melakukan.” 

Dapat kita simpulkan, bahwa unsur aktifitas produksi yang disebutkan 

dalam riwayat di atas terdiri dari sebagai berikut: 





a. Sumber daya bumi, yang tercermin pada lahan tanah. 
b. Bekerja, yaitu tenaga hamba sahaya yang mengerjakan lahan tanah. 
c. Manajer, yaitu pengelola wakaf, yang juga disebut: Nazhir Wakaf. 

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas dapat kita ketahui bahwa 
unsur produksi dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu terdiri dari 
cmpat unsur, yaitu: pekerjaan, manajemen, tanah, dan modal. Berikut ini 
rincian tentang empat unsur produksi tersebut: 


a. Pekerjaan 
Pertama: De anisi Pekerjaan 


Pekerjaan dalam kajian ekonomi disebut sebagai salah satu unsur 
produksi, yang tercermin dalam tenaga fisik dan pemikiran yang dilakukan 
seseorang untuk kegiatan produksi. 


Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa makna pekerjaan 
menjadi luas sesuai keluasan makna produksi, dan sebaliknya. Berikut ini 


| HR.Ahmad, Al Marmat hadits no 4594, ABukhari, Ash asli, hadits no. 2272, Muslim, Ar Shuk6, hadits no. 1632, Abu Dawud, 
1v-Siaar, hacits no, 2373, AvTirmidhi, le Kun, hadits no, 1375. An-Nasa', “Vena, hadit no. 3597:3602. dan Ibnu Malah, 
Simas, hadits 10. 2396, 

3 Akbukhari, st hadits 20.2779. 

5 Teng adalah mama tanah yang diwakalkat Us Rutpodohe al. Lihat Tol Att, Ii Nidepeh (1222) 

4 Abu Dawud. hit 

$ Tihat, DR. use 
Abilut Wahid W, 










diss n0. 2879, Yeru Katir, Jam A/ Mawnid(B: 193) Iban Hala, yoa13472) 
rsar, Mare" A2Nnsehabokat 1 lansbadaa,hlo, 16, IDR, 'Armi Rajab, 1/Ioibasi Arus hlm 196, DRAIH 
telotbud 4-Yians lan, 108. 








90 Tikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


sebagian afsuryang darinya-dan dari beberapa tsurlain yang telah disebutkan 

baru saja- dapat disimpulkan tentang makna pekerjaan dalam fikih ckonomi 

Umar Radhiyallah Anbue" 

1, Abdullah bin Abbas Rudhiyullahu Anhu berkata, “Umar bin Al-Khathab Rud- 
hiyallahu Anhu mengirim utusan kepadaku. Ketika aku datang kepadanya, 
dia berkata kepadaku, Wahai Ibnu Abbas! Sesungguhnya gubernur Himsh 
telah meninggal, dan dia termasuk ahli kebaikan, sedangkan kebaikan itu 
sendiri sedikit dan aku berharap bila kamu termasuk mereka. Maka, aku 
memanggilmu untuk aku jadikan gubernur di Himsh. Tapi ada sesuatu 
yang khawatirkan dalam dirimu, meski aku tidak melihatnya darimu, 
hanya saja aku mengkhawatirkannya padamu. Lalu apa pendapatmu dalam 
pekerjaan ini?! 

, Salah satu pembantu gubernur Umar Rudhiyallahu Anhu di Yaman ingin 
keluar untuk jihad, maka Umar Radbiyallahn Anbu menolaknya karena 
pekerjaannya seraya berkata kepadanya, “Kembalilah kamu! Sebab, sesung- 
guhnya bekerja dengan benar adalah jihad yang bagus.” 

. Dari Nafi', ia berkata, “Scorang pemuda yang kuat badannya masuk ke 
masjid, dan di tangannya terdapat anak panah, lalu dia berkata, "Siapakah 
yang dapat membantuku dalam jihad fi sabililah” Maka Umar menyerukan 
untuk dihadapkan pemuda itu padanya. Ketika dia datang, Umar berkata, 
“Siapakah yang mau mempekerjakan orang ini di ladangnya dengan atas 
namaku?” Maka seseorang dari kaum Anshar berkata, “Saya, wahai Amiril 
Mukminin!” Umar berkata, “Berapa kamu memberikan upah kepadanya 
setiap bulan?” Ia menjawab, “Sekian dan sekian.” Umar berkata, “Ambil- 
lah dia!” Maka dia pun membawanya. Kemudian ketika telah bekerja di 
kebun orang Anshar tersebut dalam beberapa bulan, maka Umar berkata 
kepadanya, “Apakah yang telah dilakukan oleh pekerja kami?” Ia men- 
jawab, “Bagus, wahai Amirul Mukminin,” Umar berkata, “Datangkanlah 
dia kepadaku, dan apa yang terkumpul dari upahnya!" Lalu dia datang 
dengannya dan dengan sekantong dirham. Maka Umar berkata kepadanya, 
“Ambillah ini! Lalu jika kamu mau, sekaranglah kamu ikut berperang: dan 
jika kamu mau, tinggallah kamu!” 

Dari beberapa riwayat tersebut, nampak jelas bahwa keluasan makna 
bekerja -dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu- yang mencakup 


» 





ria din memerangi penganggaran, maka telah disebutkan kerita membicarakan “Urgensi Prodatsi" 
1 Wm 28439 
iinya, 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi — 91 


“setiap aktifitas perekonomian yang legal secara syar'i dengan imbalan gaji, 
baik berupa pekerjaan fisik, seperti pekerjaan tangan, maupun pemikiran, 
seperti kepemimpinan dalam pemerintahan (eksekutif) dan petugas peradilan 
(yudikatif). Atas dasar ini, maka setiap pekerjaan yang bermanfaat masuk 
di bawah judul “bekerja”, meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk dan 
urgensinya maupun keahlian yang dituntut di dalamnya." 


Kedua: Produkti atas Pekerja dan Hak Pendapatan 

Bekerja merupakan salah satu unsur produksi terpenting, dan sangat 
dibutuhkan segala bentuk aktifitas produksi. Dan, dalam fikih ekonomi 
Umar Radhijallahu Anbu terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan urgensi 
unsur ini dan sahamnya dalam proses produksi. Dimana sebagian riwayat 
telah disebutkan sebelumnya, dan berikut ini beberapa riwayat lain yang juga 
menjelaskan hal tersebut: 


. Umar Radhiyallahu Anhu mempekerjakan beberapa pekerja dengan imbalan 
makan dan pakaian mereka! 

. Umar Radhuyallahu Anbu membiarkan daerah taklukan berada di tangan 
para pemiliknya untuk dikerjakannya, dan mewajibkan kepada mereka 


» 


kbaraj yang diserahkan dalam setiap tahun kepada baitul mal, dan bagi 
mereka apa yang tersisa setelah pembayaran &huryj tersebut"! 

Umar Radliiyullabu Anu pergi mengunjungi Al-Jar,"! maka seorang nelayan 
berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin! Sudikah kiranya engkau 
naik perahu untuk melihat bagaimana kami menangkap ikan.” Lalu Umar 


naik perahu bersama mereka, dan mereka melakukan pemburuan ikan, 
maka Umar berkata, “Demi Allah, aku tidak pernah melihat seperti hari 
ini pekerjaan yang lebih bagus atau lebih halal!” 

Dari keterangan tersebut di atas, nampak jelas urgensi bekerja sebagai 
salah satu unsur produksi, dan memiliki hak produksi yang didapatkan 
secara mandiri atau bersama sebagian atau seluruh unsur produksi yang 
lain. Sebagaimana memungkinkan mengupahkan unsur pekerjaan ini kepada 


orang lain dengan imbalan upah tertentu. Dan, pembicaraan tentang cara 
penentuan hasil kerja ini akan dipaparkan lebih rinci dalam pasal ketiga dari 


angs ten sewata teperinsi dalam pasal das dari bab kelas 
lot Merah, yng ana era in dan Madiaah sca pra 





ITN 
tuner, pon AASI AE Mala AHH nd gu 0-174992 temukan Mu Alaih gu (10) 





92 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


bab ini, ketika membicarakan pembagian pemasukan antara unsurunsur 


produksi. 


Ketiga: Spesialisasi dan Pembagian Kerja 

Spesialisasi dan pembagian kerja merupakan rambu-rambu kehidupan 
kontemporer yang paling menonjol. Sebab, spesialisasi merupakan cara 
untuk meningkatkan produktifitas kerja dan unsur-unsur produksi lainnya, 
yang akan berdampak pada pertumbuhan yang menyeluruh bagi umat, 
dan memperbaiki tingkat kehidupan, Sebagaimana spesialisasi juga akan 
berdampak pada pemerhatian perbedaan dan keahlian di antara individu, 
merealisasikan kemahiran profesi bagi para pekerja, karena pengalaman 
akan menambahkan kecakapan. Dan demikian itu akan berdampak pada 
€konomisnya waktu, sebagaimana banyaknya waktu yang akan tersia-siakan 
secara pasti akibat beralihnya pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain." 

Spesialisasi dan pembagian kerja telah berkembang dari spesialisasi 
pekerjaan kepada pembagian profesi dalam unit produksi, sejalan dengan 
pembagian aktifitas kepada beberapa tingkatan yang setiap pekerja menangani 
satu bidang atau satu tingkatan dari beberapa tingkatan kerja 

Sesungguhnya spesialisasi dan pembagian kerja merupakan proses 
profesionalitas kerja yang berkaitan dengan kemajuan produksi dan keluasan 
pasar. Tanpa demikian itu tidak akan muncul keistimewaan-keisimewaannya. 
Oleh karena itu, kebutuhan -dalam awal Islam- tidak mengharuskan adanya 
perluasan bidang spesialisasi dan pembagian kerja, Sebab, cara-cara produksi 
ketika itu sangat sederhana, dan pasar juga masih relatif sempit."! 

Dan meskipun keperluan untuk memperluas bidang spesialisasi dan 
pembagian kerja, serta rincian-rinciaanya yang mendetil belum ada, namun 
tidak berarti bahwa fikih ekonomi Umar Rudhiyu/lahu Anbu tidak kosong dari 
penetapan terhadap dasar-dasar terpenting yang menjadi landasan prinsip 
tersebut, yang dapat dijelaskan seperti berikut ini: 

1, Umar Rudhiyallahn Anbu percaya tentang perbedaan kemampuan dan keahl- 
ian, dan bahwa seseorang boleh jadi bagus dalam satu pekerjaan, namun 
tidak bagus pada yang lainnya. Karena itu Umar mengirimkan surat kepada 









diantaranya eeemuhan, dan terkadang berdampak kepada penyang 
an pekerjaan yang mmendadi spesial uneteka, Lahat enciwa beberapa 
ira, pada buku karya DR Muluunad Abcul Mun'iu'Aar dan DR, 
Allan (37576) 

jab, apa, hr, 176, DR, Ilasen Umar, yok blm, 7178: 
Mn ha Aan Wo 2 


Wi sana #rdapat sebugaan ai kekurangan dalam aponan 
eta daan uban par peka yang sda menguasai 
Mubamead| 

2 Lihat, 437070) DR 

Dit, DR rahim Das 















Bah I: Dasar-dasar Ekonomi — 93 


komandan tentara muslimin dalam perang Nahwand, An-Nu'man bin 
Mugrin, “Bergembiralah, dan mohonlah pertolongan dalam perangmu 
dengan Thulaihah dan “Amr bin Ma'dikarib, dan janganlah kamu angkat 
keduanya dalam urusan pemerintahan sedikit pun. Sebab, setiap pekerja 
lebih mengetahui tentang pekerjaannya.”" 

. Umar Rudhiyallahu Anh mengikuti metode spesialisasi dan pembagian kerja 
dalam penugasannya yang berbeda. Diantara contohnya adalah ketika dia 
mengutus “Ammar hin Yasir, Abdulllah bin Mas'ud, dan Usman bin Hanif 
ke Kufah, maka dia membagi diantara mereka dalam tanggung jawab dan 
pembagian tugas. Di mana dia menugaskan “Ammar dalam urusan shalat 
dan perang, mengangkat Abdullah dalam masalah peradilan dan baitul 


» 


mal, dan menugaskan Usman dalam urusan pertanahan2! 

Spesialisasi dan pembagian kerja juga nampak dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan bidang harta. Sehab, petugas baitul mal berbeda dengan petugas 
kebaraj, dan seringkali petugas penerima yhanimah di luar petugas pembagi- 
annya, dan seterusnya." 

Dalam masalah spesialisasi ini, Umar Radhiallahu Anbu mengarahkan umat 


3 


untuk mengambil manfaat dari setiap spesialis dalam spesialisasinya, Dalam 
hal ini, beliau mengatakan, “Barangsiapa ingin bertanya tentang faraidh, 
hendaklah mendatangi Zaid bin Tsabits barangsiapa ingin bertanya tentang 
fikih, hendaklah mendatangi Mw'adz bin Jabal, dan barangsiapa ingin 
meminta harta, hendaklah dia datang kepadaku: karena Allah Tuharaka wa 
Ta'ala menjadikan aku sebagai penyimpan dan pembagi untuknya. 
Sesungguhnya riwayatriwayat yang telah disebutkan di alas menunjuk- 
kan bentuk pembagian kerja, yaitu pembagian tugastugas pemerintahan. 
Pembagian ini serupa dengan pembagian profesi. 

4. Di samping bentuk spesialisasi tersebut, maka terdapat bentuk yang lebih 
mendetil tentang spesialisasi yang memperhatikan sisi kemahiran dan ke- 
cakapan. Hal ini lebih serupa dengan pembagian profesi untuk pekerjaan 
dalam satu unit produksi. Sebab terdapat riwayat bahwa Umar Radhiya/lahu 
Anku bertanya kepada para sahabat, “Siapakah yang paling bagus bahasa 
Arabnya?” Lalu dijawab, “Sa'id bin AW'Ash.” Lalu dia berkata, “Siapakah 


1. Ibnu Ab Spaihah.anar(e561) 
1 lihat Abu Yusuf yr, him. 17, Ibnu Kat, “sal m4 Nop (Uh AdnlDrabab, task Alia fl Ab 









uriki Kaif Ue Klopp lin 136, Ton 


u Ubaid, asi hlm 236, Sri bin Manshar “1-Jepa, (31186) Ibru Abi Syaibab, w.or(62157) Tbaal Jauri, yi hlm 125, 
Pul Drababi, Spa Alan An Notute (1012, A-Hasami, Mama" Ac PeneM U-39 Mor Mohon (137) 


Usul ps ihn.87, Abs 
37) 





94 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


yang paling bagus tulisannya?” “Zaid bin Tsabit,” jawab mereka, Maka dia 
berkata, “Hendaklah Sa'id mendiktekan, dan Zaid menulis!" ' 

5. Sesungguhnya pembagian kerja dalam fikih ekonomi Umar telah melam 
paui gambaran ekonomi dan substansi produksi terhadap prinsip ini, 
untuk mengukuhkan indikasinya dalam merelasisasikan keterpaduan 
antara aktifitas-akuifitas Islam yang berbeda: duniawi dan ukhrawi, dan 
tuntutan demikian itu tentang tolong-menolong antara individu, karena 
tolong-menolong dan keterpaduan merupakan keharusan bagi eksistensi 
manusia dan pelaksanaan tugasnya dalam kehidupan. Sebab, diriwayatkan 
dari Abu Shalih -mantan hamba sahaya Umar bin Al-Khathab- bahwa dia 
berkata, “Umar memerintah-kan agar kami bertiga bekerjasama: maka 
seseorang menyuplai barang, dan yang lain menjual, sedangkan orang 
ketiga berperang di jalan Allah.” 





b. Manajemen 

Unsur manajemen tercermin dalam jasa pengaturan yang dilakukan 
“manajer” untuk lajunya proses produksi. Di antara contoh jasa tersebut adalah, 
penentuan bentuk usaha yang sesuai perundang-undangan dan lokasinya, 
penentuan bentuk produk dan sifatsifatnya, penyewaan alat-alat produksi dan 





pemaduannya, memilih jenis produksi yang sesuai, persiapan sistem ekonomi 
terhadap usaha, pengawasan pelaksanaannya, dan penilaian hasil-hasilnya. 
Secara umum, manajer adalah orang yang mengambil ketetapan-ketetapan yang 
berkaitan dengan kegiatan produksi dan penanggungan resiko." 

Meskipun para ekonom sepakat dalam mengakui produktifitas unsur 
manajemen, namun mereka tidak sepakat dalam menilainya sebagai unsur 


yang mandiri dari unsur-unsur produksi yang lain, khususnya dengan 





perkembangan proses produksi, munculnya perusahaan-perusahaan saham 
yang diatur oleh majelis direksi, dan organisasi-organisasi pemilik saham, 
yang berdampak pada kesulitan penentuan manajer." 


Dan, dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu nampak jelas 
kemandirian unsur manajemen dari pekerjaan upahan." Demikian itu dapat 


1 ALMumagi AEHindi, are (25518), dan ditardarkannya kepade Ibnu AkAnb: 
menunjukkan pengumpulan Lmar Hodtjadtbw “Ivtv terhadap Akcds'an, 
Al-Bukhari menyebutkan bawa Usmar: Kapat “dor adalah y 
Our'an, Lihat. -1/Jasf ikal hadits no. 4 
(Da, Ibnu Harar mesyebutkan siwayat yang 
tapi dia ekuwalikan wayat wenebut Lihat, ul Li (621-632) 





| dan dia menyebaskar 3st 
dimgkar, br Abdi adi 
Ikan Su'di bin AL'Aah unt 





ar lain yang 
-5321, Tap 
mengumpulkan Al 
AI @ur'ya dikurapulkan lebih dar sekali 


iman 
ar'an telah dikumpulkan pada orasa Umar Rodipaehe Anda, 











2 AvSumanyandi, Tasish A12 lafin(2403) dan Al Mumagi Al Hirali, yoo (8176) 
4 Nihar, DR Huses Umar, at, hlm 172.eln INK Rifar ALAudEi, asi lm 10 
4 
5 





Lihat, DRL Ri'at Al Adhi, gac hlm 1971 
Meskipun cia sanuk dalami keteposi bekea" dengan maka an 








Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 95 


diketahui dengan jelas pada saat mengenali unsurunsur produksi bagi ketiga 
bentuk aktifitas produksi, yaitu: wakaf, mudharabah, dan mugara'ah, dengan 
perincian sebagai berikut: 


Pertama: Wakaf 


Dokumen wakaf yang ditulis oleh Umar Radiya/lahu Anhw mengisyaratkan 
beberapa unsur produksi, yaitu: tanah, pengelola wakaf (nag/)'), dan hamba 
sahaya yang mengerjakan lahan tanah." 

Tidak diragukan lagi, bahwa demikian itu harus dengan adanya unsur 
modal, karena tidak disebutkannya unsur ini bukan berarti ketiadaannya. 
Sebab bekerja dalam pertanian membutuhkan alat bajak, benih, sapi, dan 
lain-lain, yang masuk dalam kategori modal. 

Sesungguhnya rag/ir wakaf dinilai sebagai unsur dasar dari beberapa 
unsur kegiatan ekonomi tersebut (wakaf). Karena itu keberadaan naghir itu 
menjadi keharusan jika ditentukan oleh pewakaf. Jika tidak, pengawasan wakaf 
berada di tangan orang yang diwakafi, atau pemerintah. Bahkan sebagian 
ulama berpendapat bahwa bila pewakaf mensyaratkan agar wakafnya tidak 
dikelola oleh maghir sama sekali, maka syarat ini tidak bernilai,” 


Kedua: Mudharabah 

Praktik mudharabah adalah bila seseorang menyerahkan harta kepada 
orang lain untuk dikelolanya, dan keuntungan dibagi di antara keduanya 
sesuai kesepakatan berdua. Dimana Umar Radhiyallahu Anhu melakukan 
mudharabah dalam harta anak yatim, dan menyerahkannya kepada orang yang 
akan mengelolanya secara mudharabah! 

Adapun unsur produksi dalam mudharabah adalah: pekerjaan dan harta. 
Di mana pekerjaan di sini mencakup pekerjaan madharih dan pekerjaan para 
buruh yang digaji oleh mudharib untuk bekerja bersamanya." Sedangkan harta 
mencakup modal uang dan modal barang." 


| Tah disebstkansebelumnya 
2 Lihat, Ibnu Oredarsah, “Udh (Gi9de847), dar Muhammad Najib A-Murhi'i, Tuk “4 Mgima (16256) 
Lihat, Ibuu Ouda (26), Al Mawardi, 4 Mndiaratl, Ml, M9 
Abi c1(4309) ABaihagi, Malin Arbumon wu 16 lnar (B3) Al Mutagi Ab Hindi, sie (18:178-176) 
tu Owansah,4e11(9-83:6) 
bada pendapat ictang cipe-boklikannya wodurlsd dalam peralatan yang d-miliki pemodal. Maksudnya, ipakah Denilik 
barta boleh menyerahkan modul dalam bentuk barung kepada mudAuril untuk dikelalanya dalam kersstun ekor.omi!Jumhur fugaha 
(ida empeibokehkan bal tersebut, Liat, Ibau Osdamah. yui? (59-10) dan A. Mawaidi, ku hlin, Le 

















96 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathab 


3. Mugara'ah 

Maksudnya, menyerahkan lahan tanah kepada orang yang akan 
menanaminya dan mengelolanya dengan bagian yang maklum dari hasil 
tanaman," 

Umar Radhiyallahu Anbw melakukan mugura'ah dengan manusia dalam 
tanah di Najran yang pemiliknya diusir darinya, yang di antara syaratnya 
adalah: Jika besi, sapi, dan benih datang dari sisi Umar, maka baginya dua 
pertiga, dan bagi mereka sepertiga, dan jika hal tersebut dari mereka, maka 
bagi mereka separuh, dan baginya separuh.” 

Adapun unsur produksi dalam mugara'uh adalah: lahan tanah, pekerja 
(muzari), dan modal. Dimana mwguri' terkadang bekerja dengan tangannya, 
dan tidak ada orang yang bersamanya. Dalam hal ini, dia lebih mirip dengan 
buruh daripada dengan manajer. Dan, terkadang dia bekerja bersama para 
hamba sahaya, atau membayar para buruh yang bekerja bersamanya dan di 
bawah pengawasan dan bimbingannya.! Disinilah dia lebih banyak serupa 
dengan manajer, dan itulah yang dimaksudkan dalam perbandingan di sini. 

Dan dengan membandingkan antara masing-masing raghir wakaf, 
mudbarib dan mugari', dan antara masing-masing dari ketiga profesional 
tersebut dengan buruh dan manajer dalam kajian ekonomi, maka nampak 
jelas sebagai berikut: 

a, Perbedaan Naz/ir Wakaf, Mudharib dan Mugar?' dengan Pekerja 
Upahan (Buruh) dalam Dua Sisi: 

Pertama, batasan pekerjaan, dimana buruh dalam hubungannya dengan 
kegiatan produksi terbatas dalam melaksanakan pekerjaan tertentu yang telah 
diterapkan. Sedangkan naghir wakaf, mudharib dan mugari' hubungan mereka 
dengan kegiatan produksi bersifat pengawasan dan pengaturan. Karena itu, 
pekerjaan mereka mencakup segala bentuk kegiatan dan tidak mungkin 
dibatasi dalam bentuk tertentu. 


Kedua, hubungan upah dengan hasil produksi. Dimana buruh dipastikan 
mendapat hasil tertentu sebagai imbalan kerjanya, dan tidak ada hubungannya 
dengan keuntungan yang diraih oleh kegiatan produksi. Bahkan pekerja selalu 
mendapat upahnya, baik kegiatan itu untung atau rugi, Sedangkan mudhurib 
dan mngari!, maka upah yang mereka dapatkan berkaitan dengan hasil yang 


1 Lahat, Ibnu Gudamah,caor(3:410) Ae 
Nari WA alanh p Tie Sport Waah A) 

2. Telah disduekan tabhsjnyu. 

DTihat Mona Orubamah, gp (SADYADA) 


AK ip #14 Mlatsolin Ar/ri2h (3:15), Abtullah bin Abdurtahrun Als asam 
dh aelda-las) 









Bab I: Dasar-dasar Ekonomi — 97 


didapatkan dari kegiatan, dan dalam persentase yang berlaku di dalamnya. 
Jika kegiatan tidak meraih keuntungan, maka keduanya tidak mendapatkan 
sesuatu pun. 


Adapun naglir wakaf, maka pendapatannya berkaitan dengan hasil 
wakaf, namun terkadang ditentukan dari pihak pewakaf. Tapi, bila pewakaf 
tidak menentukan sesuatu kepadanya, maka dia boleh mengambil dari hasil 
wakaf sesuai kadar pekerjaannya.!! Di antara yang mengukuhkan hubungan 
pendapatan nazhir wakaf dengan hasil wakaf adalah perkataan Umar 
Radhiyallahu Anbuw, “Tidak mengapa bagi orang yang mengelolanya, bila dia 
makan dari sebagian hasilnya dengan cara yang ma'ruf.” Di mana Umar 
mengembalikan batasan hasil tersebut kepada 4f(tradisi yang berlaku). 

b. Keserupaan antara Mudharib, Mugari' dan Naghir Wakaf dengan 
Manajer dalam Dua Sisi: 

Pertama, hubungan hasil bagi masing-masing ketiga kelompok profesional 
tersebut dengan hasil kegiatan produksi, meskipun berbeda dalam bagaimana 
bentuk hubungan tersebut, khususnya ras/ir wakaf, seperti telah disebutkan 
di atas. 

Kedua, pekerjaan mereka pada umumnya dalam hal pengawasan dan 
pengaturan, Dimana manajer melakukan penyewaan faktor- faktor produksi 
dan mengaturnya, dan mengambil ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan 
kegiatan produksi. Sedangkan mwdharih dan muguri, maka keduanya mengatur 


kegiatan produksi dari semua sisinya! 








Adapun tugas maz/ 


hir wakaf adalah melakukan pemeliharaan wakaf, 
berijtihad dalam mengembangkan dan memakmurkannya, mengeksplorasi- 
nya dengan cara yang dibenarkan syariah, menggunakan hasil wakaf sesuai 
fungsinya, membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, 
dan lain-lain. 





| Lihat, Ibau ar y.#(8479474) Mehamraad aib AIMutil', we (16 
ulama Hanatiyah, Saihwa hah yang didapaskan #reWrwaka' adalah 1G wd 
Ikan 10 dalam pendapat int adalah ga yang lasam. Lihat, !Lagypad Ui 
divekuikan, Ngierwakat berikan gai Cari hasil wabat” 

2 Keserupaan masirg-masing muse, msulhrh, dan #asldrwakaf dengan manajer adaleh tidak dal 
bahwa megan engan waktu yang telahdsebatkan lahh ser 

teslao, penentasependapatanaya dari husil atoduwi, dan) 

Derbla dengan mesherdan 

akyd Dengan demicsan 

dalam konsep ekonomi. 

seniwol calo pekenjaa aja, dat tida 
dalam Lihat, DR. RSI AI Audi, ct 

Lahat, Syaikh Muhamuad Abu Zahrah, sad 

Aa dit (R23 












(te) Sedangaan e. 








ra satu tingkatar, Nampaknya. 
dengan manajer, Sebadtintara keduanya terdapat kesamaan Yale 
Juk pekeraannya dala pengawas dan anajerial.Secarkan segi 
0 pernuatalan, ika dew iian iv ditowtukan dalan 
Ha mremanadinglkan antara maftari dan 
tuanya adalah, bahwa madu sebagai miti 
safe tei kadang andi dal 























(tWagf bra 326, Hurpah At Dong A89) DK. Walah Asuh, 41 


98 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


c. Sumber Daya Bumi (SDB)' 

Sumber daya bumi (SDB) adalah mencakup segala hal yang terdapat 
di atas atau dalam perut bumi yang diciptakan Allah Yuuk untuk manusia 
agar dikelolanya untuk menjadi sumber ekonomi! yang dipergunakannya 
dalam memperoduksi barang dan jasa yang memenuhi segala kebutuhannya. 
Allah berfirman, 


“Dan Dia menuidukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
Iya. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allabj bagi kaum yang berfikir." 

(AlJatsiyah: 13) 

Di antara contoh sumber tersebut adalah: tanah, air, ikan, hutan, hewan, 
barang-barang tambang, matahari, udara, dan lain-lain. Di mana sumber- 
sumber tersebut memiliki nilai tinggi, karena merupakan sumber-sumber 
kekayaan yang dapat dipergunakan manusia dalam menghasilkan apa yang 





bumi semuanya. (tebagai rahma) daripada- 


dibutuhkannya tentang barang dan jasa! 


Dalam fikih ekonomi Umar Rudliyallahw Anbu kami dapatkan banyak 
riwayat yang menunjukkan urgensi sumber daya bumi sebagai unsur produksi. 
Bahkan sebagai harta pokok dan sumber utama kekayaan, khususnya tanah 
dan air. Berikut ini sebagian riwayat yang menunjukan hal tersebut: 

1. Sebagian kaum muslimin menghendaki agar tanah dacrah yang ditaklukkan 
dibagikan di antara mujahidin, namun Umar menolak melaksanakan itu. 
Di antara hujjahnya adalah perkataannya, “Tidak! Ini adalah modal dasar. 
Tapi, aku akan menahannya untuk keperluan mereka dan kaum muslimin.” 

2. Ketika Usaid bin Hudhair meninggal, ia memiliki utang sebanyak empat 
ribu dirham, dan dia mempunyai tanah yang dalam setiap tahunnya meng- 
hasilkan seribu dirham, maka mereka ingin menjualnya untuk membayar 
utang tersebut. Tapi karena keinginan keras Umar agar tanah yang produktif 
tersebut masih menjadi milik ahli waris Usaid, yang dapat mereka manfaat- 
kan hasilnya, maka Umar mengirimkan utusan kepada orang-orang yang 


1 Telah disebutkan alasan penamaan sumber daya bumi 
Wim ... Da adlah malam, bahwa penarasan currber 
semua sumber tersebut sumituh Jat bui mar 






dengan scara langsung atau tdak. Scdangkan sumber daya bumi tidak dinilai sebagai sumber okononri jik: tidak dickoplotasi dan 
“pergunakan secat nyata untak merealisasikan kemanfaatan. Meskipua demikias, dis dapat Cinilai sebelum dipergunukatnyu- 
sebagai siber ekonomi yang nyata Lihat, DI. Muhammad Hamid Ahdnllah, atisbaimat UMavurif hlm 2.1 

hat, DR. Muhatmad Hamid Abdullah, ci him 29 3G 

Abu Ubaid. ati hu. 6 dan band.mgkan AbuYusa, yui bla 6871 








Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 99 


memberikan utang kepada Usaid, dan berkata kepada mereka, “Apaka kamu 
mau mencrima scribu dirham dalam sctiap tahun?” “Ya,” jawab mercka."! 
Dari kedua riwayat di atas nampak jelas bahwa bumi (tanah) merupakan 
unsur produksi terpenting: bahkan sebagai modal dasar dalam hal tersebut. 
Hal itu dikuatkan dengan perkataan Umar Radiya/lahu Anbu, “Ini adalah 





modal dasar 
Ketika menafsirkan firman Allah, “Dun buhuasanya: jikalau mereka tetap ber- 


alan lurus di alas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum 
kepada mereka air yang, segar (rezki yang banyak)" maka Umar Radhiyallahu 
.Anlw berkata, “Dimana ada air, maka di sana ada harta, dan dimana ada 
harta, maka akan muncul fitnah.” 





Dalam riwayat di atas, Umar Radhiyallahu Anhu menjelaskan urgensi unsur 
produksi tersebut (air), dan menilai adanya harta mengikuti adanya air 
dan berkaitan dengannya. 

Di antara sumber bumi yang mendapatkan perhatian Umar Radhiyallahu 
'Anlu adalah kakayaan ikan, di mana beliau menilainya sebagai unsur 
produksi terbaik. Sebagai bukti hal itu, bahwa ketika beliau pergi mengun- 
jungi AlJar, seorang nelayan berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin! 


1. 


Sudilah kiranya engkau naik perahu untuk melihat bagaimana cara kami 
berburu ikan." Lalu Umar naik perahu bersama mereka, dan mereka melaku- 
kan pemburuan ikan, maka Umar berkata, “Demi Allah, aku tidak pernah 
melihat seperti hari ini pekerjaan yang lebih bagus atau lebih halal!" 

Sesungguhnya memproduktifkan lahan tanah berkonsekwensi si pemi- 
liknya mendapatkan persentase dari hasil kegiatan produksi yang menggu- 
nakan lahan tanah tersebut. Karena itulah Umar menyewakan tanahnya." 
Maksudnya, menyewakan tanah kepada orang yang akan menanaminya 
dengan mendapatkan hasil darinya. Dimana hasil ini terkadang dalam 
bentuk uang, dan terkadang dalam bentuk sebagian hasil tanamannya." 
Dan telah disebutkan bahwa Umar bermuamalah dengan manusia untuk 
mengeksplorasi tanah yang menjadi milik baitul mal dengan menanaminya, 


ad 


1 Ibau Sad, poa/IBASS) Ibnu Abi Syaibah, wi St4) nu Kaimyah, Alajua' AI! (2059, 30225, baut Goyyat, Ia A/ 
Msvaga/ (2:32) Tor Koti, Mat Alrng 1288, Ada Dialah, Upar Ui Ai Nafuk (JA), din Nevu sar, »Aihuhah 
(235) 

2 G5 Alfin te 

2 Aiehabui, jum? Agar Te!“ AkOnrir 23863) Ndarihubi, Alam Li Ahtam Ara (0-17) AlMavardi, Ae Nubat 
am Api (117) Ibn Abi Ad Dunya iA4h -UM5t ima I6-IS2 ArSuyuthi MALury Ai Mneror(6t30 Asy Syaukari, Kala 
120471515), AI Mumagi Al ind, yuan 2435) dan bandingkan Alus, Kap WM (15: 0. 

Telah ieinutean takhviinya,dan akan debut beberapa tneyat yang hi kecik membicarakan “Bidang hilang Produksi” dalem 
berikutnya. 

Abi Sea bah,an/#(aat) 

Sah Mark berkaasyarahnya karya Ao 











Lawawi (STD ATI), dar lihat hadits mo. 547 


100 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


dan Umar menetapkan bagian yang besar bagi sebuah lahan dari hasil 
produksinya. Sebab, Umar menilai tanah sebagai unsur terpenting dalam 
produksi tersebut. Sebagai bukti atas hal itu adalah perkataan Umar Rudsi- 
yallabu Anhu kepada gubernurnya di Najran, Ya'la bin Umayyah, “Lihatlah 
setiap tanah yang para pemiliknya diusir darinya! Maka, pohon korma 
dan pepohanan yang terdapat di tanah mereka yang disirami dengan air 
saluran atau air hujan, berikanlah kepada mereka untuk dikerjakan dan 
disirami, Lalu apa yang dikeluarkan Allah darinya tentang sesuatu, maka 
bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga darinya, dan bagi mereka sep- 
ertiga yang selebihnya. Dan serahkanlah kepada mereka tanah yang mereka 
tanami. Maka tanaman yang disirami dengan air saluran atau air hujan, 
bagi mereka sepertiga darinya, dan bagi Umar dan kaum muslimin dua 
pertiga yang selebihnya. Sedangkan tanah yang ditanami dengan siraman 
timba, maka bagi mercka dua pertiga darinya, dan bagi Umar dan kaum 
muslimin sepertiga yang selebihnya,”"! 


d. Modal 


Modal terbagi ke dalam beberapa bagian sesuai penilaiannya yang 
beragamy dan yang paling penting diantaranya, bahwa modal dibagi menjadi 
dua, yaitu: modal barang, dan modal uang, Di mana yang dimaksudkan modal 
harta adalah, modal meterial yang berfungsi menambahkan produksi ketika 
dipergunakan dalam proses produksi. Sedangkan modal uang adalah sejumlah 
uang yang dipergunakan dalam pembiayaan proses produksi, Dan, modal 
uang tidak dinilai sebagai salah satu unsur produksi jika tidak dipergunakan 


dalam porses produksi untuk mendapatkan modal barang.” 





Berikut ini penjelasan apa yang terdapat dalam fikih Umar Rudhiyallahu 
Inhu tentang dua bentuk jenis modal tersebut, dan sejauh mana peranan 
keduanya dalam produksi, 


Pertama: Modal Barang 


Manusia -pada masa itu- lebih banyak mengandalkan pekerjaan 
tangannya dalam melakukan kegiatan ekonominya daripada mengandalkan 
alat-alat produksi. Sebab perangkat produksi ketika itu masih terbatas dan 


1 Yelah dinburkan takhrinya bersama riwayaelwayan yang lain. dan akan disebutkan perebicaraan tentang penentuan hasil bumi 
dalam pasa ketigs dari bag i.Sebowsirara akan dielaskan pls urgensi bur bags produk dan pengembangan ekonom yaitu 
ketika membicarakan peagkapiingan dan scrgksidupkan lahan ma: dua tanah larangan, dalam pasal kedua dari bub kedua 

2 Sahat, OR Muburunal Alahul Manis" Alit, 1ehptsha 11 A38) OR. Ml Nahi AGhaamidi, Cu -WTpit kol 
1 ki,bkm, 79, DR Abdul Asa Fahumi Haikal, tanp 45-44 
him 114 118, DR. Muhammad Tansid Abdu'lah. psi hlm 169176 
wukunya dapat dita dai bohay tele yang tlah 







DR Ali Abdul Walid Wat. psr, 
aka terdapat banyak persbagsannya, yang 
lou jua yang lawya. 








Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 101 


sederhana. Sebagaimana kebutuhan manusia ketika itu juga terbatas, sehingga 
dapat dipenuhi dengan hasil pekerjaan tangan." Meskipun demikian, terdapat 
riwayat dalam fikih Umar Radhiyallahw Anbuyang menunjukkan urgensi modal 
barang dalam melakukan kegiatan produksi dan keberhakannya terhadap 
bagian dari hasil kegiatan tersebut. Itu terlihat ketika Umar Rad/iyalkahu 
Anhu memperkerjakan manusia untuk menanami lahan, maka beliau 
memperhatikan unsur modal barang ini, dan menambahkan persentase hasil 
produksi terhadap pihak yang menyerahkan modal barang." 
Pada sisi lain, bahwa saham modal barang dalam produksi dapat 
dilakukan sesuai salah satu dari dua cara sebagai berikut ini:" 
|. Musyarakah, yaitu dengan menyerahkan modal barang untuk andil dalam 
proses produksi, dan berhak mendapatkan persentase dari hasil kegiatan 
tersebut, seperti dalam kegiatan mugura'uh yang telah disebutkan di atas, 
. Ijarah: yaitu dengan menyewakan hal-hal yang dapat dimanfaatkan, na- 
mun tidak habis ketika dipergunakannya. Dalam hal ini, Umar Rudhiyul- 
lahu Anbu berkata, “Siapa pun orangnya yang menyewa seseorang (untuk 
membawa barang misalnya -Edt), lalu ia melewati Dzul Hulaifah, maka 
akad itu telah menjadi wajib (baca: sah dan harus dipenuhi), dan tidak 


ada dhaman (kewajiban menanggung) baginya," 
Berdasarkan riwayat tersebut, nampak jelas keridakcermatan pendapat yang 
mengatakan bahwa bentuk kerjasama dengan modal barang dalam produksi 
-dalam metode Islam- adalah berdasarkan pada jjurah, bukan musyurakah-! 


Kedua: Modal uang 


Dalam ekonomi Islam, modal uang bisa menjadi saham dalam produksi 
sesuai salah satu dari dua sistem berikut ini:"! 

1. Musyarakah, yaitu bila pemilik modal menyerahkan uangnya kepada 
orang yang akan mengelolanya dalam kegiatan produksi, dan mendapatkan 
persentase dari hasil produksi tersebut. 

2. Oardhul hasam, yaitu bila pemilik modal meminjamkan uangnya 
kepada orang akan menggunakannya dalam kegiatan produksi. 





| Lihat, DK, Ali Abdul Wabid Wati, gni him, 123 
& Telah disebutkan beberapa rwayat yarg menjelasian bal terebut, 
kali bertuk toodil ii dickaploras oleh pemiliknya sendiri 

As-rswn AI Kobra (6:20), Daa telah maklum, balowa hasil yang didapatkan oleh pemilik barang Jalu paru harus 
"isat, Seangkan dam sejenis adal perca 
$ Ir S4 
4 Dan seringkali bentuk mecal ini dicksplorasi oleh pemailikay: sendiri. 
Doni! hasan terkadang dipergunakan untuk kegiatan penduksi, dan terkadang untuk konsumsi, 

dimahudkan di su dalih yang dipesgunakan utuk kegiatan produksi, 












ni sin, Sedangkan yang 





102 Fikih Rkonomi Umar hin Al-Khathah 


Adapun meminjamkan uang kepada orang yang mempergunakannya 
dalam kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan produksi dengan 
memberikan imbalan yang dipersyaratkan pemberi pinjaman, maka 
merupakan bentuk riba yang nash-nash gath'i menjelaskan keharamannya. 
Atas dasar ini, maka bentuk peminjaman seperti tersebut tidak ada tempatnya 
dalam ekonomi Islam. 

Kita akan mengetahui tentang kedua sistem tersebut dalam fikih 
ekonomi Umar Radbiyallahu Anbu sebagai berikut: 


a. Sistem Musyarakah 


Fikih ekonomi Umar Radliyalfahu Anbu mengakui peran modal uang 
dalam kegiatan ekonomi dan haknya dalam mendapatkan persentasi dari hasil 
kegiatan tersebut, Di antara contoh yang paling jelas dalam hal tersebut adalah 
akad mudharabah. Dimana modal uang andil di dalamnya bersama pekerja 
(mudharib) dalam kegiatan produksi. Demikian itu adalah, bila pemilik modal 
menyerahkan sejumlah uang kepada pekerja (mudhurib) untuk dikelolanya, 
dan masing-masing mengambil persentase dari hasil kegiatan tersebut sesuai 
kesepakatan di antara keduanya. 


Sesungguhnya Umar Rudhiallahu Anhu pernah bekerja sebagai mudharih. 
Dimana dia diserahi harta anak yatim, Ketika diminta, maka dia menepati. 
Lalu dia membagikan kepadanya kelebihan, kemudian keduanya berpisah." 

Dan di antara dalil yang juga menunjukkan bahwa Umar Radtijalkabu 
Anhu melakukan mudharabah adalah riwayat yang disebutkan oleh Zaid bin 
Aslam, dari ayahnya bahwa dia berkata, “Abdullah dan Ubaidullah, dua putra 
Umar bin Al-Khathab, pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Irak. Ketika 
kembali, keduanya melewati Abu Musa Al-Asy'ari yang saat itu sebagai gubernur 
Bashrah, maka keduanya disambutnya dan terimanya sebagai tamu dengan suka 
cita, Lalu dia berkata, “Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat 
kalian, pasti akan kulakukan.” Kemudian dia melanjutkan, 'Sepertinya aku bisa 
melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan kukirimkan kepada Amirul 
Mukminin. Aku pinjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesuatu di 
Irak ini, kemudian kalian jual di Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada 
Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil. Mereka berkata, "Kami 
suka itu? Lalu dia serahkan uang itu kepada mereka, dan menulis surat untuk 
disampaikan kepada Umar bin Al-Khathab agar mengambil dari mereka uang 





RopSyalii, AL Ime (2214) Alba, Ane yaen s0 A2/lnr(8: 323) dan bandingkan Ibau 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 103 


yang dia titipkan. Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang itu, dan 
mendapatkan keuntungan. Ketika mercka menyerahkan uang kepada Umar, 
maka Umar bertanya, “Apakah setiap anggota pasukan diberinya pinjaman 
sebagaimana dia memberi kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta 
keuntungannya? Mereka menjawab, “Tidak? Maka Umar berkata, "Apakah 
karena kalian dua putra Amirul Mukminin, sehingga dia memberi kalian 
pinjaman? Kembalikan uang itu beserta keuntungannya!" Adapun Abdullah, 
maka dia diam saja. Sementara Ubaidullah langsung angkat bicara, Tidak 
sepantasnya engkau berbuat demikian, wahai Amirul Mukminin! Kalau uang itu 
berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggung jawab." Umar tetap berkata, 
“Serahkanlah uang itu semuanya!” Abdullah diam saja, sedangkan Ubaidullah 
tetap membantahnya. Tiba-tiba salah seorang di antara sahabat Umar berkata, 
Wahai Amirul Mukminin! Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai 
investasi modal?" Maka Umar menjawab, “Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi 
modal." Lalu Umar pun mengambil modal beserta setengah keuntungannya, 
sedangkan Abdullah dan Ubaidullah mengambil setengah keuntungan yang 
lain.” 
b. Gurdhul Hasan 


Di antara riwayat yang menunjukkan gardhul hasan untuk tujuan 
produksi adalah, bahwa Hindun binti "Utbah meminjam kepada Umar 
uang dari baitul mal sebanyak empat ribu dirham untuk dijadikan modal 
dagang, dan menjamin akan membayarnya. Maka Umar pun memberikan 
pinjaman kepadanya. Lalu Hindun pergi membawa uang tersebut ke daerah 
Kalb membeli barang untuk dijual. Kemudian sesampainya di Madinah 
dan menjual barang, dia mengadukan kehilangan (uang terschut). Maka 
Umar berkata kepadanya, “Jika harta itu milikku, niscaya aku tidak akan 
mempersoalkannya, Tapi, uang itu milik kaum muslimin." 

Adapun memberikan pinjaman dengan tujuan mendapatkan imbalan 
yang ditentukan, maka termasuk riba yang diharamkan dalam syariah, dan 
Umar Radhiyaluhu Anhu sangat khawatir dari jatuh ke dalam hal itu. Di antara 
bukti yang menunjukkan hal tersebut, bahwa Ubay bin Ka'ab meminjam uang 
dari Umar, kemudian Ubay memberikan kepadanya hadiah buah-buahan dari 


Dikeluarkan oleh Malik, -4/Munarhra' 687.686) Alliaihagi “1 Samar -4Kodouli1RM dan sanadya shahih, Lihar, Ibnu Mar, 
hst16:201). Ibnu Hasar menyebarkan, hahwa orang 
lm Lbut beberapa tiwayat yang 
teh Amd (4990981). Datu 
pen iga dar Da ai, Daa riwayat 
imi meriliki indikasi indian ekonom seperti selh dan akan disebutkan perjalasannya di beberapa tempar lin dala kajian ini 
Tadab Jiulbutkan tklu uya 












104 Pikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


hasil kebunnya, maka Umar tidak menerima hadiah tersebut. Maka Ubay 
pun mengembalikan apa yang ia pinjam darinya, agar hal itu tidak menjadi 
sebab penolakan Umar terhadap hadiahnya.” 

Sesungguhnya beberapa riwayat tersebut di atas menjelaskan perbedaan 
yang penting antara sistem prsyarakah dan sistem gorad), Dimana dalam sistem 
musyarakah, kepemilikan modal tetap bagi pemiliknya dan dia menanggung 
resiko dengan kehilangan hartanya ketika kegiatannya merugi, sehingga dia 
mendapatkan keuntungan disebabkan menanggung kerugian. Sedangkan 
dalam sistem giradh, kepemilikan harta menjadi milik peminjam, dan 
pemberi pinjaman tidak menanggung resiko yang diemban oleh maitra kerja 
yang dimodalinya, Sebab peminjam menjamin kepada pemberi pinjaman 
untuk mengembalikan modal, dengan tanpa memperhatikan hasil kegiatan 
produksinya. Hal ini nampak jelas dalam pemberian pinjaman Umar terhadap 
Hindun bin “Utbah. 


5. Bidang-bidang Produksi 


Ekonomi Islam mengakui produktifitas seluruh kegiatan perekonomian 
yang legal (sesuai syariah), baik produk barang maupun produk jasa. 
Sedangkan ekonomi konvensional membagi kegiatan ekonomi kepada 
kegiatan produktif dan kegiatan hampa, Itu sebelum diakuinya -belakangan 
ini- produktifitas barang dan jasa secara keseluruhan. 

Sesungguhnya dengan memperhatikan fikih ekonomi Umar Radhijalkahu 

Inbm semakin mengukuhkan perhatian ekonomi Islam terhadap semua 
bidang kegiatan ekonomi, dan tidak mengabaikan kegiatan ekonomi yang 
manapun atau menilainya sebagai kegiatan yang hampa. 


Dalam pemaparan fikih ekonomi Umar Rudhiyallahw Anu tentang 
bidang produksi ini akan disebutkan empat pokok bahasan, yaitu: 
(1) Bidang pertanian. 
(2) Bidang jasa pelayanan. 
(3) Bidang industri, dan 
(4) Pengutamaan di antara bidang-bidang produksi. 


a. Bidang Pertanian 


Pada mulanya, pengertian pertanian hanya terbatas pada pengelolalan 
lahan pertanahan. Akan tetapi dalam pemahaman kontemporer, pertanian 


1 Lihat Ablurrarzay, pe (:122) Al Beiag, gac 0:572) DK. Muharam Rawas Oal'a Ji, awet Pia Umar Ul BER oebun 
ialan. 421 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 105 


memiliki arti lebih luas lagi, yaitu mencakup aktifitas perekonomian 
yang bertujuan menambahkan dan mendapatkan kekayaan dengan cara 
meningkatkan produksi nabati dan hewani."! Sedangkan produksi hewani 
mencakup pemeliharaan hewan-hewan yang bermanfaat, dan mencakup 
perhatian terhadap kekayaan ikan.” 

Sesungguhnya pertanian memiliki urgensi yang besar dalam kehidupan: 
karena dia merupakan sumber makanan manusia dan sumber banyak bahan- 
bahan nabati dan hewani yang masuk dalam aneka industri. Sebagaimana 
pertanian juga memiliki peranan dalam pembentukan pemasukan umat dan 
kekayaannya, serta mempekerjakan jumlah besar tenaga kerja dari rakyat 
negara Islam, 

Pertanian mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar Rudhiyaluhu 
Anhu dengan memotivasi penggunaan lahan khusus untuk kegiatan pertanian. 
Demikian pula dalam upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pada masa 
Umar untuk mengaktifkan lahan pertanian dan mengembangkannya. 
Perincian perhatian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 


Pertama: Memotivasi Upaya Individu 


Sesungguhnya Umar Radhiyalahu Anhu memiliki perhatian individu 
terhadap pertanian. Bahkan pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama yang 
dilakukannya. Sebagai bukti akan hal itu adalah riwayat yang mengatakan 
bahwa warisan Umar yang dibagi oleh ahli warisnya sebanyak tujuh puluh 
ribu lahan pertanian! Beliau juga memiliki beberapa hamba sahaya yang 
mengerjakan lahan pertaniannya. Bahkan ketika beliau sebagai khalifah 
pun tidak mengabaikan lahan pertaniannya. Dimana beliau di setiap pagi 
sehabis shalat Subuh pergi ke lahan pertaniannya Dan sebagian riwayat 
menyebutkan bahwa beliau keluar bersama sahabatnya untuk mengunjungi 
lahan pertanian dan memberikan bimbingan cara pengelolaannya." 


Dan di antara riwayat yang menunjukkan perhatian Umar secara pribadi 
terhadap pertanian, bahwa beliau terkadang berselisih dengan orang lain 
tentang masalah pertanian, lalu beliau meminta keputusan kepada pihak 


| Thu, DR. Muhs 
Pacbngtna gebu 
Sulaiman Aa-Namir,»L-Tavar 

2 Liat DK Mohammad Alor Meonk, pc M2 MSI. Mamunad Abdul Arie “Ainiah DK. pk bls 

2 Tentang urgemi pertanan, Lihat: DR Muhamwnad Hamid Abdullah, Ig badpo'-4/ eror bian. 199-187, DR Muatsmad Abdul 
Aziz 'Ainiyah Dkk “sit hlon33, DR. Mubamunas Azhar As Sumtaak, yu, hlta 121, 195, 

& Telah disebutkan tkhurin 

&dihat, i-Mpsviha (39, hm Sabah, ap 
Umar Raigaists Leto pergi ke ladang pertani 

€ Lihat, Abdlunuzas, 472347349), Ada Dualuli, 






Nm. 23, DR. Mulammad. Mahmud Adib, 47 
Apa ale 721 UR Kah an 











“e1n9),dan dalam 4£4avbonsefkarya Ahdiwraran (8487) disehurkar Sana 
ap hari Sabtu. 
am Nae (LO) 








106 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


ketiga. Sebagai contoh demikian itu, bahwa antara Umar dan Ubay bin 
Ka'ab terjadi perselisihan tentang pemotongan pohon korma -dan dikatakan 
tentang lahan pertaniany, lalu keduanya meminta keputusan kepada Zaid bin 
Tsabit. Maka, Zaid memutuskan sumpah terhadap Amirul Mukminin Umar 
Radhiyalllahu Anbm, Lalu behau bersumpah, “Demi Allah, sesungguhnya Ubay 
tidak memiliki hak apa pun di tanahku ini." 

Adapun riwayat yang menunjukkan pemotivasian Umar terhadap 
pengelolaan lahan pertanian, maka banyak sekali jumlahnya, dan dapat kami 
sebutkan sebagian di antaranya sebagai berikut: 


a. Motivasi Industri Tanaman 


. Dari Tmarah bin Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata, “Aku mendengar Umar 
bin Al-Khathab berkata kepada bapakku, “Apa yang menghambatmu untuk 
menanami tanahmu? 'Aku orang yang telah lanjut usia: aku akan mati 
besok," jawab ayahku. Maka Umar berkata, "Aku tegaskan kepadamu untuk 
menanaminya!' Sungguh aku melihat Umar bin A-Khathab menemaninya 
dengan tangannya bersama bapakku,”" 

2. Umar Radliyallahu Anhu datang kepada sekelompok orang, lalu berkata, 
“Siapa kalian?” “Kami adalah orang-orang yang bertawakal,” jawab mereka, 
Maka Umar berkata, “Bahkan kalian adalah orang-orang yang ceroboh! 
Maukah kalian aku beritahu tentang orangorang yang bertawakal? Sesung- 
guhnya orang yang bertawakal adalah orang yang menabur benih di bumi, 
lalu dia bertawakal kepada Tuhannya." 

, Umar bertanya tentang Ali bin Abi Thalib, lalu dijawab, "Dia pergi ke 
ladangnya.” Maka Umar berkta, “Pergilah kalian bersamaku kepadanya!” 
Lalu mereka dapatinya sedang bekerja, maka mereka pun bekerja bersa- 
manya sesaat, kemudian mereka duduk berbincang-bincang.!! 


» 


b. Motivasi Industri Peternakan 
, Ketika Umar Rudhiyallabu Anhu dalam perjalanannya di dekat Ar-Rauha' 
mendengar suara penggembala di gunung, maka beliau mengalihkan arah 
kepadanya. Ketika dekat darinya, beliau berteriak, “Wahai penggembala 


38383 





Reguda Ad Darugutlni 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 107 


kambing!" Penggembala itu pun menjawabnya. Lalu Umar berkata, “Ses- 
ungguhnya aku melintasi daerah yang lebih subur daripada tempatmu, 
dan bahwasanya setiap penggembala akan diminta pertanggungjawaban 
tentang yang digembalakannya.” Kemudian Umar mengalihkan arah 
binatang yang dikendarainya."! 

. Umar Radhiyallahn Anbu bertanya Abu Zhibyan tentang jumlah gaji yang 
diterimanya. Ketika Abu Zhibyan membcritahunya, maka dia berkata 
kepadanya, “Jadikanlah modal untuk pertanian dan peternakan,"! 

. Umar Radhiyallahu Anhu berkata kepada para mujahid di daerah-daerah 

yang ditaklukkan, “Hendaklah kalian membawa harta bangsa Arab, yaitu 

hewan ternak. Bawalah ia dimana pun kalian akan pergi." 

Kekayaan ikan merupakan salah satu bentuk produk hewani terpenting 

yang dihasilkan dari lahan perairan. Bahkan menjadi salah satu sarana 

terpenting dalam mengatasi krisis makanan." Karena itu kegiatan ini 
mendapat perhatian besar dari Umar, di mana beliau memotivasi kaum 
nelayan untuk mengeluarkan hasil kekayaan ikan, dan beliau datang 
mengunjungi mercka. Ketika melihat pekerjaan mereka, beliau berkata, 

“Demi Allah, aku tidak pernah melihat seperti hari ini pekerjaan yang 

lebih bagus dan lebih halal.” 


Kedua: Upaya Pemerintah dalam Kegiatan Pertanian 


» 


» 


» 


Umar Rudhiyallahu Anbm menilai kegiatan pertanian sebagai salah satu 
sumber pendapatan terpenting bagi baitul mal. Karena itu, beliau antusias 
dalam memotivasi produktifitas ladang pertanian dan menggunakan cara-cara 
yang mungkin dilakukan untuk kegiatan tersebut. Di antara dalil tentang 
hal tersebut adalah seperti berikut ini: 

1. Umar Radbiya/lahu Inhu menolak membagikan tanah di daerah-daerah tak- 
lukan kepada para mujahidin yang menaklukkan, namun menetapkannya 
di tangan para pemiliknya untuk dikelolanya. Di antara sebabnya adalah 
keinginan untuk memproduktifkan lahan pertanahan tersebut. Sebab para 
pemilikinya lebih mengetahui tentang tanah tersebut, dan lebih potensil 
dalam mengelolanya daripada selain mercka. Sedangkan kaum muslimin 
tidak memiliki potensi untuk mengelolanya. 


| Nelahdirebvtkantakhrinya 
(NYA bun, Spaih-44-hdeh “4Wpad karya Abtukhari, hlm 216, dan bandingkan, Ibnul Ati, “1x Vivo (21861) Tamu Abi ds 

Dunya, ih 

yang lan 

3 AI Mumtagi AI Hindi, oh (16191) 

& That, DR, Mutiamwad Hamid Avalah 





Mul hut 17, AlMutugi AK isl, gue (11:268). Dat rbwayat ii huga telah kami sebutkan juga lengan medikai 








De ll 472 


108 Fikih Pkonomi Umar hin Al-Khathab 


Dan, bahwa pemerintah adalah yang melakukan pengaturan kegiatan per- 
tanian di daerah-daerah taklukkan. Karena itu Umar mengutus beberapa 
pegawai untuk menentukan batas luas tanah, dan menetapkan £haruj 
kepadanya. Dimana petugas khany adalah yang melakukan penetapan 
khan, pengumpulannya, dan juga penyerahannya ke baitul mal untuk 
dapat dipergunakan dalam pos-pos yang sesuai ketentuan syariah. 

2. Pemerintah melakukan bentuk-bentuk usaha yang dapat membantu la- 
junya produk pertanian, seperti pengerukan sungai, pembuatan irigasi, 
pembangunan jembatan, dan lain-lain. 

3. Pemerintah menyerahkan sebagian lahan pertanian yang menginduk ke 
baitul mal kepada individu-individu, dan melakukan kesepakatan dengan 
mereka tentang sistem dan cara pengeksplorasiannya. Bahkan seringkali 
pemerintah memberikan modal terhadap kegiatan tersebut. 

4. Di antara cara yang dikuti Umar Rudhiya/labu Anbw dalam mengaktifkan 
lahan pertanian dan pengembangannya adalah menyerukan untuk 
menghidupkan lahan mati, memutuskan lahan tanah kepada orang yang 
mengelolanya, dan hal-hal lain yang akan dijelaskan kemudian ketika 
membicarakan: pengkaplingan tanah, menghidupkan lahan mati, dan 
tanah larangan, dalam pasal ketiga dari bab kedua, insya Allah. 


b. Bidang Jasa Pelayanan 

Di antara jasa pelayanan yang mendapatkan perhatian besar dalam fikih 
ekonomi Umar Radhiyallahw Arbu adalah kegiatan perdagangan. Demikian 
juga pelayanan pemerintah dalam bidang pendidikan dan bidang kesehatan. 
Akan tetapi pembicaraan di sini akan dibatasi dalam bidang perdagangan. 
Scbab perdagangan merupakan bidang pelayanan yang penting dan menonjol 
pada masa itu."! 


Pertama: Urgensi Kegiatan Perdagangan 


Islam memberlakukan pengembangan harta dengan sistem barter dagang: 
karena kebutuhan manusia terhadap hal ini sangatlah menonjol. Tanpa hal 
itu, produsen akan mengalami kendala dalam pemindahan, penyimpanan, 
dan pendistribusian barang-barang produksinya kepada konsumen. Sebab 
produsen tidak akan bisa melakukan semua perputaran tersebut dengan 


8 Disana'akan dwbutkan halbal terpenting tentang selayanan pemerintah dalam pendidikan dan keshatari ketika merbcarikan 
ema: Pengembangan Sumbe: Daya ssi (SDI! dalam pasal kedua dari Sab kedua. lugs alam disebutkun sebagian bentuk pelayanan 


pem dlililadan oleh pesa pulernan Umur Raskgnfksr Ate dan pare umtilay, na Letigu dls ob bata 








Bab 1: Dasar-dasar Ekonomi 109 


sendirinya, yang akan akan berdampak pada kendala proses produksi yang 
mendasar, sehingga konsumen terhalang dari barang-barang tersebut.!! 


Jika produksi itu berarti memproses bahan mentah hingga menjadi 
barang yang laik atau lebih laik untuk dikonsumsi, maka pemindahan 
barang hasil produksi tersebut dari satu tempat ke tempat lain, demikian juga 
penyimpanannya dari waktu ke waktu lain, adalah yang menjadikan barang- 
barang tersebut Jaik atau lebih laik untuk dikonsumsi. Ini mengukuhkan 
bahwa perdagangan merupakan kegiatan produksi yang sangat penting, yang 
dapat merealisasikan manfaat tempat dengan pemindahan, dan manfaat 
waktu dengan penyimpanan. Bahkan kegiatan dagang sebagai poros yang 
menjadi kisaran kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain." 

Dalam fikih ekonomi Umar Radbiyalabu Anlu, kegiatan dagang 
mendapatkan perhatian besar sesuai urgensi kegiatan ini bagi kehidupan 
manusia, khususnya kehidupan ckonomi, Kami dapat menyebutkan sebagian 
riwayat yang menjelaskan urgensi kegiatan dagang sebagai berikut ini: 

(. Umar Radhiyallahw Anhu menilai dagang sebagai sepertiga harra, bahkan 
dalam riwayat lain sebagai separuh harta. Demikian itu karena ketika beliau 
ke pasar melihat para mantan hamba sahaya dan para hamba sahaya lebih 
mendominasi dagang di dalamnya, sementara orang-orang Arab meng- 
abaikan kegiatan ini, maka beliau terusik oleh kondisi tersebut, sehingga 
beliau menyampaikan pembicaraan kepada orang-orang Ouraisy seraya 
mengatakan, “Wahai orang-orang Ouraisy! Janganlah sampai kalian ter- 
kalahkan oleh orang ini -yakni Sirin- dan yang sepertinya dalam dagang: 
karena sesungguhnya dagang itu sepertiga kekayaan." Dalam riwayat lain 
disebutkan: “Karena sesungguhnya dagang itu separuh harta.” 

2, Umar Radhiyallahu Anhw menilai kegiatan dagang sebagai cara merealisasi- 
kan kecukupan dan tidak mengandalkan kebutuhan kepada orang lain. 
Dalam hal ini, beliau berkata, “Kalau bukan karena perdagangan ini, 
niscaya kamu menjadi beban terhadap manusia.” 

3. Umar Radhiyallahu Anim sendiri melakukan kegiatan dagang, bahkan 
ketika telah menjadi khalifah, dan terkadang mencari pinjaman untuk 
permodalan dagangnya. 

4. Nampak perhatian Umar Kudhiyalluhu Anhu terhadap kegiatan dagang dalam 
seruannya untuk menginvestasikan harta anak yatim dalam perdagangan. 





| Lihat, DR. Duwwai Ahmad Dunya, Du f AeNukrsal A/dpiihuhyah lu 144 
2 Hull. 194, daa DR. Ali Abdul Wahid Wafi, eos bln 130 


110 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khatha 


Dalam hal ini beliau berkata, "Niagakanlah harta anak-anak yatim! Jangan- 
lah sampai dia termakan oleh zakat.” Ini menunjukkan bahwa perdagangan 
merupakan salah satu sebab terkuat dalam menginvestasikan harta." 

, Nampak perhatian Umar Radhiyallahu Anu terhadap perdagangan dalam 
perhatiannya terhadap pasar yang merupakan tempat transaksi perdagan- 
gan. Dimana beliau memerintahkan memilih tempat untuk pasar ketika 
perencanaan tata kota! dan memerintahkan "Amr bin Al-Ash membuat 
pasar untuk kaum muslimin di Mesir! 

. Terakhir, bahwa urgensinya kegiatan perdagangan bagi Umar Radhiya/- 
lahu Anbu itu sampai beliau mengatakan, “Tidaklah Allah menciptakan 
kematian yang aku meninggal padanya setelah terbunuh dalam jihad fi 
sabilillah yang lebih aku sukai daripada aku meninggal di antara dua kaki 
untaku ketika aku berjalan di muka bumi dalam mencari sebagian dari 
karunia Allah Ta'ala"! Maksudnya, keluar melakukan perdagangan. 


» 


- 


Kedua: Bimbingan terhadap Para Pedagang 


Di antara fenomena perhatian Umar Radhiyallahu Anbw terhadap 
perdagangan, bahwa beliau mengajarkan para pedagang cara melakukan 
kegiatan dagang, menjelaskan keistimewaan sebagian jenis barang dag: 





1gan, 

membimbing mereka cara pemasaran terbaik, dan lain-lain, seperti akan 

dijelaskan dalam beberapa poin berikut ini: 

1, Dalam himbauan dagang terhadap jenis barang tertentu, dapat kita lihat 
sebagai berikut ini: 

a. Diriwayatkan bahwa Umar Radhia/lahu Anhu berkata, “Jika aku berda- 
gang, niscaya aku memilih berdagang parfum. Sebab, jika aku tidak 
mendapatkan keuntungan, maka aku mendapatkan bau harum.” 

b. Diriwayatkan bahwa Umar Radhiyallahu Antw berkata, “Jika seseorang 
membeli unta, hendaklah dia membeli yang tinggi dan besar. Sebab, 
jika dia mendapatkan keuntungannya, maka dia mendapatkan manfaat 
(tunggangan)nya.”8 


Lihat, AI Mawardi, ALI Kan Kabir, Kia Aga (A29) 
Au Thabati, Tarik ABI mana -U-Muduk (GATAL), Now Sx “lh ang 4 Kebo (“Ab Talapa s4 Knenal) (RAT) 
AlMutagi AlMtirdi, ya (9680657), Ibmu Abdil Mnam, Et Atas hlm 69, AsSnyuts, Hate MMhsatasa (107) 
Telah disebutkan takbriay:. 

Ibuu Abi ADanya. yui lm. 262, bu Kal 
dan tau Kasir berkata, “Ini mungathi terpur 








hm “2e4ray (1343), Ibnu Abdil Hadi ou(2705) tu Mai ysit(3293 

) dan Umar," Saya heran, “Di amara riwayat yong kuar dari Urtar bahwa beliau 
alan pecagang tap dak terdopat rmwnpat yang menunyekkar:Suhan dia berdagang parfum, 

6 Abdurrarsag, apcit (164), AruThabari, pt 1521), Ibr Abi Ad-Ddunya, ot him 274, Ihma Outsibah, Uyan 4 Akibur(1-230) 
Ibnu Aril Ha 05j.Ibau Mulih ace 31231). AEWurmg Al linci, f.oe(15:828) dan har ievayai lain dalam Al-Mtastagi 
Alatmes, 














Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 111 


c. Umar Radhiyallahu Anjw tidak menyukai dagang dalam sebagian barang. 
Sebab Katsir meriwayatkan bahwa Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, 
“Sesungguhnya Umar Radhiyallahw Anhu berkata, “Sebaik-baik orang 
adalah Fulan, kalau bukan karena jualannya,” Maka aku bertanya ke- 
pada Sa'id, “Apa yang dijual orang tersebut?” Ia menjawab, “Makanan,” 
Aku berkata, “Orang yang menjual makanan akan menjadi melampaui 
batas?" Ia berkata, “Jika barang yang dijual seseorang sedikit, maka dia 
mendapatkan kesempatan memahalkan kepada manusia,” 

Ketidaksukaan tersebut adalah karena seringkali pedagang menim- 
bun makanan pokok, senang bila harga mahal, dan hal-hal lain yang 
mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin pada umumnya." 





Akan tetapi bagi orang yang mendatangkan makanan ke negeri kaum 
muslimin, Umar Radhiyaliahu Anhw memotivasinya dan mendoakan 
kepadanya dengan keberkahan. Sebagai buktinya, bahwa ketika beliau 
melihat makanan, maka beliau bertanya tentang makanan tersebut. Lalu 
ketika dijawab, “Makanan itu didatangkan kepada kita,” beliau berkata, 
“Semoga Allah memberkahinya dan orang yang mendatang-kannya."! 

d. Pada sisi lain, Umar Radhiyallibu Anim melarang muamalah dagang 
dengan sekelompok orang tertentu. Sebagai dalilnya adalah riwayat 
yang mengatakan, “Bahwa Ibnu Umar meminta izin kepada Umar 
untuk berdagang, maka dia mengizinkannya, dan berkata kepadanya, 
Janganlah kamu berdagang dengan pengkhianat dan penipu, kerena 
mereka akan melipat pembicaraan.” 

Sesungguhnya larangan bermuamalah dagang dengan orang-orang 
yang memiliki akhlak yang buruk, seperti orang yang menipu dan me- 
manipulasi dalam muamalah mereka, dan tidak komitmen dengan 
akhlak Islam dalam bermuamalah ini: mengandung banyak makna 
yang penting, diantaranya: selamat dari keterperosokan ke dalam jerat 
para penipu, dan pengumandangan pengingkaran terhadap perilaku 
mereka dengan cara tidak bermuamalah dengan mereka, sehingga akan 
berdampak pada kerugian kegiatan mereka, dan selanjutnya akan ber- 















Barangkali Umar Ktaditalate Ala wengerahui 


tuanya Jan pembantu Utuman meninvona makanan tersebut, maka dewniklan ika membuat 
Iisab tereout pada lesam Alunad, 1 Momat, 
204269, NI Mundti, 44-Targitvo lb Tirtuk 
87) da" AI-Miavammd3 229) dan sanad rwnyat 








ai lerpah, Lahat, Tadpup AI Ala 
4 Mau Spaibuh.op“it (22215) dan sanahura lemah, sebagaimana dikatakan pentahgisnya. 


112 Fikih Rkonomi Umar hin Al-Khathab 


dampak pada kebersihan pasar kaum muslimin dari orang-orang 
yang seperti mereka. 

2, Dalam perihal tetap bertahan dan kontinyu dalam kegiatan dagang atau 

beralih darinya, terdapat beberapa pengajaran sebagai berikut: 

a. Umar Ravijallahu Anbu memberikan bimbingan kepada para pedagang 
untuk beralih dari bidang perdaganan yang tidak memberikan keber- 
hasilan, jika telah dilakukan tiga kali. Dalam hal ini, beliau berkata, 
“Barangsiapa berdagang dalam sesuatu sebanyak tiga kali, namun tidak 
meraih keuntungan apa pun di dalamnya, hendklah dia beralih darinya 
kepada yang lainnya.” 

b. Sebagaimana Umar juga memberikan bimbingan untuk beralih dari satu 
kelompok ke kelompok yang lain kerena menginginkan keuntungan. 
Sebab beliau memberikan bimbingan kepada para pedagang untuk pin- 
dah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari rizki. Dalam hal 
ini, beliau berkata, “Tebarkanlah harapan, dan jadikanlah satu kepala 
menjadi dua kepala, dan janganlah menetap di daerah yang lemah.”21 
Abu Ubaid berkata, “Maksudnya: Janganlah kamu menetap di daerah 
yang menjadikan kamu lemah dalam mencari rizki, tapi berjalanlah di 
muka bumi. Ini serupa dengan perkataannya yang lain, Jika seseorang di 
antara kamu berdagang sesuatu scbanyak riga kali, dan tidak mendapat- 
kan rizki darinya, hendaklah dia meninggalkannya (maksudnya: meng- 
ganti dengan yang lain -Edt).” 

. Sebaliknya, Umar menghimbau pedagang untuk bertahan dan menerus- 
kan kegiatan ckonomi yang mendatangkan keuntungan. Kata beliau, 
“Barangsiapa yang diberikan rizki dalam suatu pekerjaan, hendaklah dia 
menekuninya"" Tni berarti, bahwa orang yang penghidupannya dalam 
suatu bidang, janganlah dia pindah darinya hingga terjadi perubahan. 
Sebab boleh jadi tidak terbuka baginya dalam kegiatan yang dia akan 
pindah kepadanya, sehingga dia menjadi menganggur.” 

Dalam prespektif ekonomi, sungguh bukan sebagai tindakan yang benar 


fa 


bila bertahan dalam suatu usaha yang jelas gagalnya, khususnya setelah 
berpengalaman lebih sekali. Sebaliknya, berkelanjutan dalam usaha yang 


1 Telah dsedurkan takhrijaya. 

2 Ibnu Abi Syatbah, mxa1 1S) Ahu Ubaid, Charm AL had. Ibnu Ottashah, 10:25), Tbmu Kat, Wrumad Ielanng (EN, 
Mdhiatay Alinda yi 1580) 

8 Nbu Ubi, pt (288), da iis laa ha akst isebuikan pembicaraan tentang riwayat yag Jain 

4 Toni pw U25), can durini dewayatan cra mo: Lha Iban Malih at ALRhagi.Ow'a4/ Lau (28980) Iban 
Mai, As Sean, dadits ro, 3117 2148), AIMrmavi, asi UC Y61 AI Albani. ar Sama ai Mak blo e 

tak, Al Mursnei oo ocl30) 








Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 113 


berhasil akan berdampak pada indikasi-indikasi perekonomian yang 
penting, diantaranya pengembangan usaha tersebut dan perluasannya, 
serta mengambil manfaat dari keistimewaan-keistimewaan produksi yang 
besar, 
Pada sisi lain, bahwa seruan terhadap ketekunan seseorang dalam usaha 
ekonominya akan menjadikan terealisasinya seruan spesialisasi. Sebab, 
berkelanjutan dalam melakukan satu bentuk kegiatan akan berdampak 
pada pengalaman baru dan mengetahui cara-cara baru untuk mening- 
katkan kwalitas. Ini berarti spesialisasi dalam bidang tersebut. Dimana 
tidak samar lagi berbagai keistimewaan dalam perekonomian bagi 
spesialisasi seperti ini," 
Selanjutnya, bahwa perkataan Umar, “Tebarkanlah harapan, dan jadikan- 
lah satu kepala menjadi dua kepala" itu artinya: “Jika sescorang diantara 
kamu ingin membeli mahluk hidup, baik budak atau binatang, janganlah 
berlebihan di dalamnya, karena dia tidak mengerti apa yang akan terjadi 
padanya. Tapi, hendaklah dia menjadikan harganya untuk dua kepala, 
meskipun yang dua kepala ini lebih kecil dari yang satu. Sebab jika salah 
satu dari keduanya mati, maka masih tersisa yang lain.”3 
Sesungguhnya dalam pengarahan Umar ini terdapat seruan keragaman 
investasi untuk mendapatkan apa yang dikenal dalam ekonomi kontemporer 
dengan “pembagian resiko investasi”, dan merupakan salah satu cara yang 
dilontarkan pada saat sekarang untuk mewujudkan keamanan bagi para 
investor, dan menghindari resiko investasi." 
Di sana juga terdapat bimbingan-bimbingan dalam bidang promosi dan 
periklanan, yang akan dijelaskan secara lengkap dalam bagian berikut ini. 


Ketiga: Promosi dan Iklan 


Promosi dan iklan memiliki dampak besar dalam kelarisan barang dan 
jasa. Karena itu, perusahaan-perusahaan besar mengeluarkan dana besar untuk 
mempromosikan dan mengiklankan produknya, dan banyak konsumen yang 
menjadi korban iklan yang ditayangkan oleh media massa. 

Melihat urgensinya promosi dan iklan dalam larisnya barang dan 
jasa, serta dampkanya kebohongan tersebut tentang hilangnya sumber dan 
penipuan kepada manusia, maka Islam berupaya menegakkan promosi dan 


1 Yeah disebutkan sebagian diri keistimewaan tersebut, 

1 Abu Ubsik opsi (260) 

2 Tiba mad Shalah Ash Shawi, Mario ULotyr Al Denah AK:omibuh va ai “Aam Alm. 888, DRLARdul 
aah iki, Mana'at 44 imbuh A4 Iaibuhyalh Wu 244 





114 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


periklanan berdasarkan kejujuran. Islam memeritahkan komitmen kepada 

kebenaran, dan mengharamkan scgala bentuk cara yang menampakkan 

sesuatu yang bukan semestinya. Sabda Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam, 

“Penjual dan pembeli dalam kebebasan memilih selama mereka belum berpisah, Jika 

mereka jujur dun menjelukan, maka jual-beli mereka akan diberikan keberkahan" 

dan jika mereka bohong dan menyembunyikan, maka keberkahan jual-beli mereka 
akan dihapuskan." 

Sesungguhnya Umar Radhiyulkahw Anbu sangat mengerti tentang urgensi 
promosi dan periklanan untuk kelarisan barang dan pesatnya perdagangan. 
Karena itu dia berpendapat tentang tidak terlarangnya menawarkan barang 
dan memperindahnya dengan sifat-sifat yang semestinya, dan tidak menilai 
demikian itu sebagai pengelabuan dan penipuan. 

Berikut ini sebagian riwayat yang menunjukan pengarahan Umar 
Radhiyallahu Anhu dalam hal tersebut: 

a, Umar Radhiyallahu Anhu berkata, “Bila seseorang di antara kamu ingin 
mempercantik hamba sahaya perempuan, hendaklah dia menghiasinya 
dan berlemah-lembut kepadanya: niscaya dia kamu mendapatkan rizki 
dari Allah Ta'ala.” 

b. Umar pergi bersama Abu Dzar, Ketika Umar melewati hamba saheyanya, 
Umar berkata kepadanya, Jika kamu menggelar baju besar, gelarlah sambil 
kamu berdiri, dan jika kamu menggelar baju kecil, gelarlah sambil kamu 
duduk.” Maka Abu Dzar berkata, “Bertakwalah kepada Allah, wahai ke- 
luarga Umar!" Umar menjawab, “Sesungguhnya tidak mengapa bila kamu 
memperindah barang kamu dengan apa yang memang terdapat padanya,” 

« Dari Abu Musa Al-Asya'ri, ia berkata, “Aku datang kepada Umar bin 
Al-Khathab, lalu aku keluar bersamanya ke pasar. Ketika Umar melintasi 
di depan hamba sahayanya yang menjual korma, dia berkata, “Bagaimana 
caranya kamu menjual? Gelarlah! Sebab demikian itu lebih bagus untuk 
pasar." Maka aku berkata, Wahai keluarga Umar, janganlah kamu me 
nipu manusia!” Umar menjawab, “Itulah pasar! Barangsiapa yang ingin 
membeli, maka silahkan dia membeli,” Kemudian ketika Umar melintasi 
hamba sahayanya yang menjual baju, dia berkata kepadanya, “Bagaimana 

| Diriwayatkan eh Waktu dlam "Adnyahaditno 2110 da Mi dlam Yaya, hadis oo 1S dan keuanya 


Dihat iboul Ater jam” LAU yhuh hadite ni daa 
2 AlMusi Aida (MITOS) dan bdiadian DR Mulan Rowwas Oalah Jo Manu gi Usb AAlabohokala, 





Kek Opbih pai BIL) dan dilan Maeda dapa Dansa can dikata ck ra yang eva Demllah 
yang dikatakan pentuhaig -Ikbier-1Aadnel karya Tbnu Syubah"" Malesud perkatsarnye, "Dikvatkan ole riwnyat yang elahnyn 
Aula vimayat yang tenlajat dalam peiw “C” dala buku iv, 








Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 115 


cara kamu menjual? Jika bajunya kecil, gelarlah sambil kamu dudukg dan 
jika besar, gelarlah sambil kamu berdiri. Sebab, demikian itu lebih bagus 
bagi pasar.” Maka aku berkata, “Wahai keluarga Umar, janganlah kamu 
memperdaya manusia!” Ia berkata, Itulah pasar, Barangsiapa yang ingin 
membeli, maka silahkan dia membeli,” 

d. Umar Radhiyalluhu Anbw berkata, “Juallah hewan dengan apa yang terbaik 
di kedua matamu." 

Dari keterangan tersebut di atas, nampak jelas bahwa Umar Radhiya/lahu 
Anhu berpendapat tidak terlarangnya menawarkan barang dengan cara yang 
menarik, dengan syarat bila promosi dan iklan yang dilakukan di masyarakat 
muslim berlandaskan pada kejujuran dan amanah dalam segala cara yang 
diikutinya, untuk memperluas kawasan pasar bagi barang-barang yang 
dipersiapkan untuk dijual." Dengan kata lain, tidak seyogianya menutupi 
kondisi sebenarnya dalam menyifati barang: Adapun jika penjelasan itu mamih 
menjelaskan barang itu sebenarnya, maka tidak mengapa bila menawarkannya 
dengan cara yang menarik, dan menghiasinya dengan sesuatu yang menarik 
pembeli kepadanya. Hal ini terangkum dalam perkaraan Umar Radhiyallahu 

Inbu yang telah disebutkan di atas, “Sesungguhnya tidak mengapa bila kamu 
memperindah barang kamu dengan apa yang memang terdapat padanya.” 


Keempat: Pembagian Kegiatan Perdagangan 

Dengan memperhatikan fikih ekonomi Umar Radhiyalahw Antu kita 
dapat membedakan aktifitas perdagangan ke dalam dua bagian, yaitu: 

Pertama: Perdagangan dalam negeri, maksudnya, di dalam negeri Islam. 

Kedua: Perdagangan luar negeri, maksudnya, di luar batas-batas wilayah 
ncgara Islam. 

Tapi, pembicaraan di sini tentang aktifitas perdagangan dalam negeri. 
Sedangkan aktifitas perdagangan luar negeri akan dibicarakan kemudian 
dalam pasal keempat dari bab kedua, dengan tema: Hubungan Ekonomi 
Internasional. 


Selanjutnya, bahwa kegiatan perdagangan dalam ncgeri dapat dibagi 
menjadi dua macam: 










pat, 
Ta Tan Ta ia Ihudan 
Li Air Lan B1. IA) Bandingkan ea yan bin pa hay Ac Mutu Abitiadi yovtiiBa) 
Tbau Mudi, 2104 din Tonu tabah cne1(128) 

DR. Malwnval Alalul Mun sr'Alas, psht Alun (1328429) 





116 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathab 


Pertama: Perdagangan lokal, yaitu perdagangan yang hanya dalam satu 
daerah saja. 


Kedua: Perdagangan antar daerah di negara Islam, yaitu bentuk 
perdagangan yang mendatangkan barang dari satu daerah ke daerah lain 
yang masih dalam kawasan negara Islam. 


Sesungguhnya Umar Radhivallahu Anbu sangat memotivasi para 
pedagang untuk mendatangkan barang dari satu daerah ke daerah yang 
lain dan memberikan mereka kebebasan dalam menjual apa yang mereka 
datangkan menurut apa yang mereka kehendaki. Adapun perdagangan dalam 
satu daerah tanpa melakukan pemindahan dan perjalanan, ini merupakan 
tingkat terendah dalam perdagangan, dan Umar tidak memotivasinya. 
Tapi bila bentuk perdagangan ini disertai dengan penimbunan, maka sikap 
Umar sangat tegas dalam menghadapi para penimbun. Umar mengeluarkan 
instruksinya dalam melarang mereka berjualan di pasar kaum muslimin, 
Diantara riwayat yang menunjukkan demikian itu adalah sebagai berikut: 
a. Umar Kadhiyallahu Anhu menyampaikan pembicaraan kepada para pedagang 

dengan mengatakan, “.... Maka, berjalanlah di muka bumi dan datangkan- 
lah barang, kemudian juallah sebagaimana kalian mau.” Dalam riwayat 
lain disebutkan, “Keluarlah dan berjalanlah, lalu belilah, kemudian datang- 
kanlah, lalu juallah!” 
b. Dalam riwayat lain, Umar berkata, “Tidak ada penimbunan di pasar kami. 
Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan emas sengaja membeli 
rizki dari rizki Allah yang turun di daerah kami, lalu mereka menimbun- 
nya. Akan tetapi siapa pun orang yang mendatangkan barang dengan 
susah payah dalam musim dingin dan musim kemarau, maka silahkan 
dia menjual menurut apa yang dikehendaki Allah, dan silahkan menahan 
menurut apa yang dikehendaki Allah." 
Beliau juga berkata, “Barangsiapa datang ke bumi kami dengan barang, 


f3) 


silahkan dia menjual menurut yang dia kehendaki, Dia adalah tamu kami 
hingga dia keluar, dan sebagai partner kami. Dan, janganlah menjual di 


pasar kami orang yang menimbun." 


Di antara substansi terpenting dari sikap Umar tersebut adalah keinginan 
mendirikan pasar Islam berdasarkan persaingan yang sehat, dan membiarkan 


1 Lihat, Abtturrazzag,por(B207) 
2. Ma (SE2M), Ipa Hen, 41 
3. Malik, 2 Wsvaseio (2651) Ibnu, 
4 Milutarang, at (KO) 





ag 
bdil ar, A/bidatar (20169701 AI Barhagi, As Soton MKotoi(630) 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 117 


kekuatan pasar berinteraksi dengan kebebasan penuh untuk menentukan 
harga dan mencapai titik kcscimbangan. Dan demikian itu dapat terjadi 
dengan memerangi cara-cara yang ilegal dalam perdagangan. 


Pada sisi lain, bahwa sikap Umar terhadap para penimbun menunjukkan 
keinginannya terhadap keberlangsungan kegiatan perdagangan sebagai 
salah satu cabang produksi, yaitu dengan cara mengerahkan upaya untuk 
mendatangkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dan merealisasikan 
kemanfaatan bagi kaum muslimin dengan hal tersebut. Dan, terhadap 
para pedagang yang mendatangkan barang seperti ini, Umar memberikan 
kebebasan dalam menjual barang mereka, dalam naungan komitmen terhadap 
kaidah-kaidah syariah untuk kegiatan perdagangan." Lain halnya dengan 
pedagang yang membeli dari para pengimpor, kemudian ingin menetapkan 
penjualan dengan tanpa mengerahkan upaya yang disebutkan, maka Umar 
tidak memberinya kesempatan menimbun, menunda-nunda, dan membuat 
harga sesuai kehendaknya. Semua itu mengukuhkan urgensinya pekerjaan 
yang produktif dalam kegiatan perdagangan: 

Di antara hal yang seyogianya diketahui, bahwa Umar tidak mengecam 
perdagangan di dalam satu daerah, jika tidak disertai dengan penundaan 
dan penimbunan. Bahkan beliau sendiri melakukannya dan memberikan 
bimbingan kepada orang lain untuk melaksanakannya." Akan tetapi posisi 
perdagangan ini tetap di bawah tingkatan perdagangan dari satu daerah ke 
daerah lain dalam kawasan wilayah negara Islam. 

Kesimpulan keterangan di atas, bahwa fikih ekonomi Umar memberikan 
perhatian besar terhadap perdagangan dalam negeri ketika perdagangan itu 
dilakukan dari satu daerah ke dacrah yang lain. Sedangkan perhatian itu 
semakian sedikit, ketika perdagangannya dalam satu daerah dengan tanpa 
pemindahan dan perjalanan. Adapun terhadap perdagangan yang membeli 
barang dari dalam daerah dengan maksud menimbun, maka merupakan 
pekerjaan tercela yang dihadapi Umar dengan keras dan tegas. 


Pada sisi lain, bahwa motivasi Umar Radhiyailahu Anhu terhadap 
perdagangan di dalam negeri tidak hanya memperhatikan kemaslahatan para 
pedagang saja. Akan tetapi sebelum demikian itu, beliau juga memandang 
kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Sebab, perdagangan ini 


| Neh isebsskan pembicarara tentang kada kdah pedas sedangkan dagang masuk di bwah kiat “erebut 

2 Than DR. Dawug Aha Dunya, gan: hm. Lag 

3. Tihat Rong comoh bru Ab Ad Dana, yu bln. 250 51 Al Balado mn Mo 170 Al Mttagi Al 
IL Da Kk Beda hn Idea NP yong bin ka Kemala peni penola din atm pada 








118 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


berdampak pada' banyaknya barang di pasar kaum muslimin, yang berarti 
akan berdampak pada turunnya harga, dan lain-lain, Itu juga berarti 
menunjukan antusias Umar agar kegiatan ekonomi memiliki kemanfaatan 
umum, dan sekaligus menunjukkan bahwa merealisasikan kemanfaatan 
umum merupakan tolok ukur terpenting pengutamaan kegiatan ekonomi. 

Sementara Ibnu Khaldun tidak memaparkan kemanfaatan umum 
perdagangan dalam negeri ketika dia membicarkan hal tersebut, namun hanya 
membatasi manfaat para pedagang. Ia berkata, “Pemindahan barang dari 
daerah yang jauh jaraknya atau dalam sangat bahaya di perjalanannya, lebih 
banyak mendatangkan manfaat bagi pedagang, lebih besar keuntungannya, 
dan lebih menjamin naiknya pasar dan larisnya perdagangan. Sebab barang 
yang dipindahkan ketika demikian itu sedikit jumlahnya karena jauh 
tempatnya, atau berat resiko di jalan, sehingga sedikit orang-orang yang 
membawanya dan langka adanya. Jika barangnya sedikit dan langka, maka 
harganya menjadi mahal, Tapi, jika daerahnya dekat jaraknya, dan jalannya 
penuh rasa aman, maka ketika demikian its menjadi banyak orangorang 
yang memindahkannya, sehingga barangnya banyak dan harganya menjadi 


murah. Sedangkan orang-orang yang bolak-balik di satu daerah saja, maka 








kemanfaatan mereka sedikit, dan keuntungan mereka rendah, karena 


banyaknya barang dan sedikitnya orang-orang yang memindahkannya.” 

Sebagaimana para pionir lembaga perdagangan di Barat" juga tidak 
menyinggung manfaat perdagangan dalam negeri bagi semua pihak. Mereka 
mengecilkan nilai bentuk perdagangan ini, dan menganggapnya tidak 
menambahkan kekayaan sedikit pun. Alasan mereka, bahwa keuntungan yang 
diraih oleh kedua belah pihak adalah kerugian bagi pihak lain. Atas dasar 
ini, maka tiada yang baru yang ditambahkan kepada kekayaan, meskipun 
mendapatkan keuntungan! Dan para pedagang tidak menggambarkan urgensi 
perdagangan dalam negeri dan kemanfaatannya bagi kedua belah pihak 


secara bersama! 


Kelima: Kebebasan Kegiatan Perdagangan 


Di antara cara terpenting untuk mengaktifkan perdagangan antar 
ah di negeri Islam adalah kesadaran para pedagang tentang tiadanya 





1 Akan disbatkan pembicaraan tentang pengatamaan antara bentuk-bentuk kegiatan ekonersi, alam bagian akur pasa imi. 

2 Lahat Mngudimah Iber KAskon, hlm. 396397. 

3 Zsmbaga pemikitanskonowi muncul di Ega pida xl abad hs:8 M dn bersngsg hingga pemengahan abad #c15 M Lha, 
DR Labib Srugsir, Tarikh Al Fikr AI arishadi, hlm 

AS Se an Ta Mr Haha Un It 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 119 


ikatan terhadap kegiatan perdagangan mereka, atau terhadap pemindahan 
barang mereka di dalam negara Islam. 


Dan sudah dimaklumi bahwa terbuka kesempatan yang luas di depan 
pedagang muslim untuk melakukan aktifitas perdagangannya dengan bebas, 
selama dia komitmen dengan kaidah-kaidah produksi yang telah disebutkan 
sebelumnya. Sebagai upaya pengukuhan terhadap kebebasan ini, Umar 
Radftyallabu Anbu tidak memperbolehkan pemerintah mempersulit rakyatnya 
dalam kegiatan perdagangan. Dimana beliau sangat antusias dalam memberikan 
kebebasan pemindahan barang dari satu daerah ke daerah yang lain di dalam 
negeri Islam dengan tanpa ikatan dan batasan. Berikut ini rincian apa yang 
terdapat dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anbm tentang tema ini: 

1. Negara dan Kegiatan Perdagangan 

Umar Radhiyallahu Anu melarang para pejabat negara untuk melakukan 
kegiatan perdagangan saat sedang menjabat. Di antara dalil yang menunjukkan 
hal itu adalah sebagai berikut: 

a. Umar menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang saat itu sebagai 
pejabat negara, “Jangan kamu menjual dan jangan pula membeli, jangan 
larut dalam perdebatan, dan jangan menerima suap"! 

b. Diriwayatkan bahwa Umar Radhiyullahu Anbu pernah menulis surat, yang 
isinya: “Sesungguhnya bisnis pemimpin dalam masa tugasnya adalah 
kerugian.” 

. Ath-Thabari meriwayatkan, bahwa Umar Raudhiya/luhu Anbu menugaskan 
Abu Musa Al-Asy'ari sebagai Amir di Kufah. Ketika dia menetap di sana 
setahun, hamba sahayanya menjual makanan ternak. Maka keluarlah utu- 
san dari penduduk Kufah kepada Umar, lalu mereka berkata, “Kami tidak 
membutuhkan Abu Musa!” Umar berkata, “Mengapa?” Mereka berkata, 

Hamba sahayanya berdagang di ladang kami,” Maka Umar memecatnya 
dari mereka, dan dimutasikan ke Basrah.”! 


Sesungguhnya kesibukan para pejabat negara dalam dagang ketika masa 
tugas mereka akan berdampak pada banyak mudharat, yang dinyatakan 


| Abdurassg, ILAMuwagi AHHndh, yi (576)- Telan maklum bahwa yang dimaktwekan araganfusbdi ai berkatan 
Sega tag bhs dpan ban eva ana mendpian akn pia Do mteyanee 
ar kepada Spuraih ketika angkanya sbagai pai Tihat, WAT, Itiber A1 Gede(210) Thvi Halit, 
Kap Acha Aa Shan bab Aib Muhamad Ayat Tata Tabglaman 
? L 











“1-5 AcriCi0A6I Al Mutia Aini, yeh 9373 daasanadaya mengut (erpurus krena tar daririwat 
Sulaiman bia Mus, tulang. dia ida bertemu Cimar Radial Ina hat, Tanu aja, Tha “W Tekob (00) Tb Sd, 
ti tbaga When) 

Tarik Al Umam on Minah AD, du akan dlvtkaw bihevaps (syal yan 
Aria 





120 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Umar dengan ungkapan universal: “Sesungguhnya bisnis pemimpin dalam 
cra kepemimpinannya adalah kerugian.” Sebagian mudharat dam kerugian 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 


. Seringkali pejabat mengeksploitasi kebijakan-kebijakannya dan melakukan 
kolusi, yang menyebabkan ia memperoleh keuntungan tidak dari jalur 
yang semestinya. Dimana Umar mengungkapkan keuntungan seperti itu 
sebagai hal yang keji, dan beliau memiliki beberapa contoh sikap terhadap 
keuntungan yang didapatkan karena kolusi, atau mengeksploitasi kebijakan, 
dan lain-lain. 


» 


Masuknya para pejabat dalam bidang perdagangan akan membatasi kebe- 

basan perdagangan. Di mana kemampuan rakyat tidak akan kuat menyaingi 

kemampuan pejabat, di samping adanya unsur kolusi yang dilakukan oleh 
para pejabat dalam mendapatkan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh 
selain mereka.!! 

Kesibukan pejabat negara dalam perdagangan akan menyebabkan terabai- 

kannya hak-hak rakyat dan tugas-tugas kepemimpinan. 

4. Seringkali pejabat menjadikan kegiatan dagangnya sebagai kamuflase untuk 
menutupi perampasannya terhadap harta kaum muslimin?! 

. Sebagian fugaha muslimin menjelaskan sebagian mudharat yang timbul 
akibat kesibukan para pejabat dalam perdagangan dan persaingan mereka 
dengan rakyat dalam kegiatan mereka. Berikut ini pendapat sebagian 
fugaha' dalam hal tersebut: 

. A-Mawardi berpendapat bahwa kebersamaan pejabat dengan rakyat 
dalam pekerjaan mereka adalah mudharat dari dua sisi. Diantaranya 
adalah bahwa para penguasa adalah manusia terhormat posisinya dan 
memiliki alat kekuasaan yang merupakan alat usaha paling baik. Jika 
mereka bersaing dengan rakyat biasa dalam jalan usaha mereka, maka 
akan melemahkan rakyat dan mencemarkan kekuasaan, sehingga rusak- 


yah 


» 


lah sistemnya dan lemahlah tujuannya! 

b. Abu Ja'far Ad-Dimasygi berpendapat bahwa bisnis penguasa merupakan 
usaha yang memadukan otoritarian dan rekayasa, sehingga tidak seorang 
pun yang dapat menambahkan kepadanya ketika dalam membeli, atau 
mencegah keputusannya dalam menjual 


1 Halit mendapat perhatian Togsha" Islam, da akan disebutkan ri lama lagi sebagian pendapat mereka dalarn hal ee 

2. Penjelasan al terebutakan dipaparkan dalaa pasal kedua dari bat ketg3, ketika membicsrakar tentang “Pemeriksaan Umar terhadap 
(asa amilnya, dan pembagian bara meroka,” 

3 Gowa AWvcareh bim $$ 

4“ Ha Mainan 56 Teh Wan BL 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 121 


« Ibnu Khaldun membuat pasal dalam Mukaddimah-nya dengan tema: 
“Pasal Perdagangan Sulian merugikan rakyat dan merusak penarikan pajak”, 
dan dia menyebutkan alasannya dengan mengatakan, “Rakyat adalah 
setara dan berdekatan dalam kemampuan. Maka persaingan sebagian 
mereka dengan sebagian yang lain berakhir pada tujuan eksistensi mer- 
eka, atau mendekati.” Dan setelah Ibnu Khaldun menjelaskan beberapa 
keburukan akibat pemerintah melakukan kegiatan dagang, dia berkata, 
“Jika penguasa menyertai mereka dalam hal tersebut, sedangkan harta 
penguasa lebih besar dan banyak daripada mereka, maka hampir dipasti- 
kan tidak seorang pun dari mereka yang mendapatkan tujuannya dalam 
pemenuhan kebutuhannya. Dan itu akan menyebabkan kegundahan 
dan keresahan jiwa." 

Setelah pejelasan tersebut di atas, maka terdapat dua hal yang perlu jika 
disebutkan, yaitu: 

Pertama: Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Umar berdagang 
kerika menjadi khalifah. Dimana Aisyah berkata, “Maka ketika Umar menjadi 
khalifah, dia dan keluarganya makan dari harta baitul mal, dan bekerja dalam 
hartanya sendiri.” Apakah ini kontradiksi dengan larangan Umar terhadap 
para aparatnya untuk melakukan dagang saat mereka menjabat? 

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat difahami dalam beberapa 
poin berikut ini: 

a. Nampaknya, bahwa Umar Rdbijallahu Arlu berdagang di awal masa khila- 
fahnya, di mana penaklukan daerah belum meluas dan harta negara juga 
tidak banyak, sehingga beliau membutuhkan kegiatan yang menghasilkan 
untuk penghidupan dirinya dan keluarganya. Tapi, ketika penaklukan dac- 
rah semakin meluas dan banyak harta yang mengalir ke Madinah setelah 
penaklukan Oadisiyah dan Damaskus, dan urusan kaum muslimin memer- 
lukan peluangan waktu secara penuh untuk mencermatinya, maka ketika 
itulah Umar mengumpulkan para sahabat dan meminta dari mereka untuk 
menentukan gaji kepadanya, agar dia dapat meluangkan waktu sepenuhnya 
untuk urusan kaum muslimin, dan berkata untuk mercka. “Sesungguhnya 
aku adalah seorang pedagang, dan kalian menyibukkanku dengan urusan 
kalian. Lalu apa kalian berpendapat halal bagiku dari harta ini?” 





Anyaman bl 281223 
d, pot (2254) Ibn Zanjawath, nat (2AY7) dan redaksi baginya, Yon Syabab, “tour AI Urbma (2:2) Abaikan, 
Span 1 Kubt(0:193) Ibnu Hata, th ion(1:357) dan bandingkan, Abu Ubaid, Ki 15“Ammu hlm. 280 

PN ra rem ak 





122 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


b. Dalam hal yang sama, Umar Radhiyallahu Anbw juga menentukan gaji yang 
cukup terhadap para pegawainya, schingga mereka tidak sibuk dengan 
bisnis dan mengabaikan kewajiban dalam tugas mereka." 

& Umar Radhiyallahu Anhu sangat hati-hati dalam menghindari hal-hal negatif 
pada aparatnya jika berdagang dalam masa tugasnya, seperti kolusi, nepo- 
tisme, eksploitasi kebijakan, tidak sepadannya kesempatan, penimbunan 
barang, dan lain-lain. Dimana telah disebutkan beberapa sikap Umar yang 
menunjukan hal itu, dan dapat disebutkan sebagian contohnya sebagai berikut: 
- Dalam mengantisipasi nepotisme dan eksploitasi kebijakan, Umar Rad- 

hiyallahu Anhu menolak keuntungan harta anak yatim yang ada dalam 
tanggung jawabnya, karena mengkhawatirkan terjadinya nepotisme para 
pedagang dalam urusan harta anak yatim tersebut, setelah Umar Kud- 
biyallahu Anhu mengetahui, dikatakannya kepada para pedagang bahwa 
anak yatim terscbut dalam asuhan Amirul Mukminin. 

Umar Radhiyallabu Anhw tidak menyetujui usaha yang dilakukan oleh 

salah satu putranya, karena mencium bau nepotisme di dalamnya. 

- Dalam kesetaraan kesempatan, Umar Rudhiyallahu Anbu tidak menjadikan 
bagi dirinya keistimewaan terhadap seorang pun yang berinteraksi dengan- 
nya dalam urusan dagang. Sebab pernah terjadi perselisihan antara beliau 
dengan seorangrakyatnya dari pedusunan (badui) tentang masalah perda- 
gangan, dan beliau tidak mengeksploitasi kekuasaannya untuk mengambil 
hak orang badui tersebut. Bahkan beliau menjadikan dirinya sebagai 
orang biasa seperti umumnya kaum muslimin, dan menjadikan kesem- 
patan kesetaraan antara beliau dan orang badui tersebut, hingga sampai 
penyelesaian perselisihan dia antara keduanya. Sebagai bukti demikian itu 
adalah riwayat yang mengatakan bahwa Umar Radhiyallahu Anhu menawar 
unta scorang badui. Ketika telah terjadi kesepakatan harga, beliau berkata 
kepadanya, “Giringlah unta itu dan ambillah harganya.” Maka orang 
baduwi tersebut berkata, “Hingga aku meletakkan lapak-lapaknya.” Umar 
berkata, “Aku membelinya, dan lapak-lapak itu ada padanya! Maka dia 
milikku sesuai pembelianku kepadanya." Orang badui tersebut berkata, 
“Aku bersaksi, bahwa kamu adalah orang jahat!” Ketika keduanya sedang 
berselisih, tiba-tiba Ali Radhiyallahw Anhu datang, maka Umar berkata, 
“Kamu rela dengan orang ini sebagai penengah antara aku dan kamu?” 









dagang Jan akar disebuttan 


tang peringatan Ursar terhadap para pejabat 
kta mureka bagi urusan kaum: 


pepawal dalam meraliasikankocukuoan, 
ia dar bae bina ng Ateh 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 123 


“Ya,” jawab orang badui tersebut, Lalu keduanya menceritakan kepada Ali 

tentang permasalahan mereka berdua. Maka, Ali berkata, “Wahai Amirul 

Mukminin! Jika kamu mensyaratkan kepadanya lapak-lapak unta itu, 

maka dia bagimu, sebagaimana persyaratanmu, Jika tidak, maka orang 

ini menghiasi barangnya dengan yang lebih banyak daripada harganya.” 

Maka orang badui tersebut meletakkan lapak-lapak untanya, lalu meng- 

giringnya, dan Umar menyerahkan harga kepadanya.” 

- Adapun kesibukan dari melaksanakan kewajiban khilafah, maka ketika 
Umar merasakan perlunya peluangan waktunya, dia meminta kaum 
muslimin untuk menentukan gaji kepadanya, sehingga dia dapat sibuk 
mengurusi kaum muslimin dan meninggalkan perdagangannya, seperti 
telah disebutkan sebelumnya. 

Kedua, sesungguhnya mengatakan bahwa pemerintah melarang 
melakukan kegiatan dagang itu tidak berarti mengatakan jauhnya pemerintah 
dari kegiatan ekonomi dan campur tangan mereka dalam mengawasinya. 
Bahkan pemerintah harus melakukan pengawasan dan campur tangan 
dalam kegiatan ckonomi, untuk memadukan antara kemaslahatan inidividu 
dan kemaslahatan jamaah, dan mengarahkan kegiatan ekonomi kepada 
pemenuhan kebutuhan umat dan pengembangan ekonominya. Sebagaimana 
seyogianya bila negara melakukan usaha-usaha ekonomi yang tidak mampu 
dilakukan individu, atau yang ditinggalkan oleh mereka padahal sangat 
penting bagi umumnya kaum muslimin, dan hal-hal lain yang peranan 
pemerintah dituntut di dalamnya.” 


2, Kebebasan Pemindahan Barang di Seluruh Negeri Islam 


Di antara yang menyebabkan keaktifan perdagangan adalah memberikan 
para pedagang kebebasan pemindahan barang di antara daerah di negara 
Islam dan menghilangkan pajak untuknya. Sesungguhnya Umar Radiyalluhm 

Inhu memerintahkan kepada petugas usyuruntuk tidak melakukan penelitian 
kepada seorang pedagang pun." Sedangkan para pedagang muslim bisa 
memindahkan barang dagangannya di antara wilayah khilafah Islam dengan 
tanpa diwajibkan pajak. Ziyad bin Hadir berkata," “Kami tidak mengambil 
yayur dari muslimin dan mua ubud (non muslim yang dalam ikatan perjanjian)” 
Umar berkata, “Lalu dari siapa kamu mengambil xsyur?” Ia menjawab, “Dari 





peranan negara dalam pengawawa ekonomi Juga akan disebutkan unsy: 





ngembaryan 












bagi mepet pasa! peta 
Lihat Abu Yesut As hlm.275 bau Abi yaa 
Zigad bin Hadir Al Asadi sermavulk 


aka bilang mpr Lihat Aha Yara. mu hi 





Incar teatang urusan ear dan sebagai amil pertama Umur 
12270, wu Hajar, AIkabeb LA 





124 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathab 


perdagangan uhiw burbi, sebagaimana mereka mengambil usyur kepada kami 
jika kami datang kepada mercka.”"! 


Al Mawardi berkata, “Pengambilan «syur terhadap harta yang beredar di 
negeri Islam dari satu daerah ke daerah lain adalah haram, tidak diperbolehkan 
syariah, tidak berlaku ijtihad, dan tidak termasuk politik keadilan. Dan sedikit 
sekali yang demikian itu terjadinya, kecuali di daerah-daerah yang zhalim 
(penguasanya)”2 Hingga terhadap pedagang non-muslim, jika dia diizinkan 
masuk ke negri Islam, maka hanya diambil pajak ketika masuknya, dan tidak 
diambil lagi walaupun dia keliling membawa dagangannya di seluruh negeri 
Islam, karena semuanya adalah satu negeri! 


c. Bidang Industri 


Pada masa itu, industri masih terbatas sekali, dan hanya sebatas 
mengandalkan ketrampilan tangan yang dilakukan oleh industriawan dengan 
pengalaman dan latihan. Dan ketika Islam datang, maka dia memotivasi 
bentuk-bentuk kegiatan industri, lalu berkembang secara bertahap."! 

Dalam fikih ckonomi Umar Radhiyallahu Anhu, nampak motivasi beliau 
terhadap profesional dalam kegiatan-kegiatan industri dalam berbagai kondisi, 
yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, bahwa Umar Radhijallahu Anhm menyerukan untuk mempelajari 
ketrampilan dan membaguskan pekerjaan. Menurutnya, bahwa manusia 
bila tidak membutuhkan hal tersebut pada masa sekarang, maka boleh 
jadi akan membutuhkannya di waktu mendatang, Di antara riwayat yang 
berkaitan dengan hal ini, bahwa Umar Radsija/lahu “Inhu berkata, “Pelajarilah 
keahlian suatu pekerjaan: karena sesungguhnya hampir dipastikan ia akan 
membutuhkan keahlian pekerjaannya itu.” Dan diriwayatkan, bahwa bila 
Umar Radbiyallibu Anbu melihat seorang pemuda dan kagum terhadap 
kondisinya, maka beliau bertanya tentang dia, “Apakah dia memiliki 
pekerjaan?” Jika dikatakan, “Tidak,” maka dia jatuh dari pandangannya. 





ah AK Bl ITA 









uluran, aps1e(695, 98: 1 3963700 Ava Ulas gus ibn 526, Abi ur 
19 









un dlelaskan secara vnti dalam pasal keempat dari bab kedua Juga akan sebutkan pembicaraan teni 
IK ke pasar dan kebuar darinya, dan dampak denikian itu dilatw keoebusar perdagangan, da0 pasal pertama, 





bab ketuga 
4 Libat Noah birei Abdul Milik Alu Ay Svsikh, AL Row “Lap wabah & Aom an Aoa hn 19, 
“tah “gi hadatima At Yam yah Ng Lisa 

marak Miui tem AMA 





3 Iban Abi Adanya gps lilm, 104, Iboul Juri, uu Abdil Hadi, ae (2706) 
Bat ia Ta Tai 97 Mb Ha (8D Mt J0 isdi, yua (48) 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi '/”125 


Kedua, diantara riwayat yang menunjukkan motivasi Umar Rudbiyaltubu 
Anhu terhadap keahlian pekerjaan, bahwa beliau melintasi Abu Rafi” Ash- 
Shabigh (tukang pewarna kain) ketika dia sedang melakukan pekerjaannya, 
maka beliau duduk di sisinya mengajarkan Al Our'an kepadanya, dan acapkali 
beliau menjawab pertanyaan-perranyaannya tentang sebagian hukum syariah 
yang berkaitan dengan profesinya." 

Ketiga, sebagai motivasi Umar Radhijallahu Anbu untuk terwujudnya 
industri dan ketrampilan yang dibutuhkan kaum muslimin, maka beliau 
mengecualikan Abu Lu'luah Al-Majusi dari larangan yang ditetapkannya 
terhadap tawanan perang yang telah dewasa dari masuk ke Madinah. Sebab 
pengecualian ini adalah adanya keahlian industri dan ketrampilan yang 
dimiliki oleh anak muda yang Majusi tersebut. Az-Zuhri berkata, “Umar 
Radhiyallahu Antu tidak mengizinkan tawanan yang menginjak akil baligh 
untuk masuk di Madinah, hingga Mughirah bin Syu'bah yang ketika itu 
di Kufah menulis surat, bahwa dia memiliki anak muda yang terampil 
dalam pekerjaan, dan meminta kepada Umar Radhalluhu Anbw untuk 
memasukkannya ke Madinah, seraya mengatakana, “Sesungguhnya dia 
memiliki beberapa pekerjaan yang bermanfaat bagi manusia. Dia adalah 
tukang besi, ahli ukir, dan tukang kayu. Maka Umar menulis surat kepadanya 
mengizinkan untuk mengirimkan anak muda tersebut ke Madinah.” 


Bahkan, ketika Umar Radhiyallahu Anh mendengar bahwa anak muda 
tersebut mengaku mampu membuat gilingan tepung yang digerakkan dengan 
tenaga udara, maka tidak terlewatkan olehnya keinginan untuk mengetahui 
peralatan yang mendatangkan banyak manfaat bagi manusia dalam urusan 
penghidupan itu. Lalu beliau meminta anak muda yang Majusi ini untuk 
membuat apa yang diakuinya tentang penggilingan tepung yang digerakkan 
dengan udara, yang merupakan ilmu perindustrian yang telah dicapai pada 
masanya, dan tidak mengapa bila peralatan itu kecil bentuknya. Bahkan 
keinginan Umar terhadap ap2 yang tidak diketahuinya adalah bukti akun 
motivasinya terhadap perindustrian, yang pada waktu itu dilihatnya sangat 
besar pengaruhnya! Dan terdapat riwayat yang menyebutkan, hahwa Umar 
membawa Abu Lu'lu'ah masuk ke rumahnya untuk memperbaiki engselnya."! 








Lihan, A-Baikagi.s-1msae AtKatra (477) 
Telah disebutkan takhriya, dam akan disebu-kan penjelasan sebabaebab irargan tawanan yangakil bligh unuk masak ke Madisih, 
dalam pasal boom dan bab ku, 472. 

Alibas Malimud AK Acggad, Alvoripssa mor, hn, 187, dan Sasilingkan, Ath-Thabari, xp 51182), Ibnu Sa'ad spt (3202263), 





'AlBaladeiti, oi hlm. 385, Ibma Kat, 
Tenan 
4 Mun Spalaty yak GOR), dan bando 





dapur z3 Aa Nehajah (7195, Lou AS Hadi, yuse(3806-899) Ton Hajat, Tattuflan 





1, oma Majas, apa (270) dau aman vowayat in 


126 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathab 


ilik 
sctiap industri dari hasil industri mereka dengan nilai yang wajib atas mercka.!! 
Tidak diragukan lagi, bahwa demikian itu berdampak pada motivasi A// 
Drimmah (non muslim yang dilindungi negara) untuk melakukan industri 
tersebut dan mengembangkannya. 





Keempat, Umar Radbiyallahu Anbu mengambil jizyuh dari para pel 


d. Pengutamaan Diantara Bidang-bidang Industri 


Dari keterangan tersebut di atas, nampak sangat jelas bahwa semua 
bidang kegiatan perindustrian mendapatkan perhatian besar dalam fikih 
ekonomi Umar Radhiyallahu Anim, dan bahwa beliau menghimbau melakukan 
kegiatan perekonomian seluruhnya, dan memotivasi hal tersebut dengan 
beragam cara. Bahkan beliau sendiri melakukan kegiatan ckonomi ketika 
beliau sebagai khalifah. 

Semua itu menunjukkan tidak memungkinkannya mengabaikan satu 
pun dari bidang-bidang kegiatan perekonomian, karena semuanya penting 
dan sebagai keniscayaan untuk merealisasikan pengembangan perekonomian, 
dan dalam penegakan seorang muslim terhadap tugasnya dalam kehidupan. 


Sesungguhnya ekonomi Islam memperhatikan semua aktifitas 
perekonomian sejak kali pertama, dan tidak jatuh ke dalam sesuatu yang 
ckonomi konvensional terpuruk ke dalamnya -dalam salah satu tahapannya- 
tentang kecaman terhadap sebagian bidang kegiatan perekonomian. Di 
antara contoh demikian itu adalah sikap ekonomi konvensional dalam abad 
pertengahannya?! tentang kegiatan perdagangan dengan menilainya sebagai 
kegiatan yang tidak bagus dan pasti buruk. Dan, gereja menyatakan tentang 
haramnya dagang berdasarkan ketetapan-ketetapan para tokoh gereja, bahwa 
seorang Kristiani tidak boleh sebagai pedagang, dan bahwa dagang pasti 
buruk. Lalu datang ahli ilmu-ilmu alam yang menilai dagang dan industri 
sebagai kegiatan yang hampa, tidak produktif. Mereka mengatakan hal itu 
dalam kurun yang sama dimana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab 
Rudhiyallah Anhu menilai bahwa perdagangan sebagai salah satu bentuk jihad, 












'ti2152) dan bancungkan Abu Yunuk yo il. 162, Lbnal Gayyam, ypwv(1:3945),Muhamnud Hanudu- 
Ja ab Ab Wu Ar Sato, hlm 153-194 
lahan ar beediattah eyamurtalan abs petengahantenebu, adahal yang dimasukan akad pertengahan 
Safa an dirnurlakkan pada asa mula" dari ka wi pada abad kesla 
Peta Tonerolat hi sono daan sa rei la, hingga Pabnya Kota Dopl pda abal 
in dinas town yang erat Dam. Di mana rm» tesebut i lam sejarah Eropa dikenal dengan "masa 
asing kecupan dop dan terkapar biang ehiapa Akan tapi sbaaimana 
tertbu bakanah abad persengahan huhkam da ar awal akad pertrra Ita, yang 
Sicalamuyatendapat mass kenali dalm 
seluruh belang kehidupan mat Tibat detins abal petengahan bagi Htops ini dalam kerya DIK Tahih Syuyot, Voriti “Wiitr 
"gshadhe uh. 5, ds karya DL. Said An Naat, Tami“! Per AT 
3. That Erik Row, Tuti "Tr Aru ha. AAN, dan DK. Li 


































m1 
ib Suga wa im, GR 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 127 


dan salah satu pintu ibadah! Penilaian ini memiliki alasan-alasan pendukung 
yang shahih dan jelas dari Sunnah Nabawiyah yang suci."! 


Sesungguhnya perhatian terhadap semua bidang kegiatan ekonomi dan 
tidak menjauhkan sesuatu pun darinya adalah tidak berarti bahwa semua 
kegiatan tersebut dalam satu tingkatan tentang keurgensian dan keutamaan, 
Sebab terdapat riwayat dalam fikih ckonomi Umar Radhiyallubu Auhu yang 
menunjukkan pengutamaan sebagian kegiatan atas sebagian yang lain, Bahkan 
pengutamaan tersebut terkadang terhadap satu cabang atas cabang yang lain 
dalam satu kegiatan,” Pengutamaan itu berdasarkan pada tolok ukur yang 
hakiki dan penilaian yang sesuai syariah. 

Secara global, bahwa orang yang merenungkan fikih ekonomi Umar 
Radbiyallahu Aniw akan mendapatkan bahwa pengutamaan di antara bentuk- 
bentuk kegiatan ckonomi adalah semata-mata berdasarkan pada dua penilaian 
yang asasi, yaitu: halal, dan kemanfaatan umum, 


Pertama: Halal 


Setiap kali aktifitas perekonomian lebih banyak halalnya dan lebih jauh 
dari syubhat,” maka dia lebih utama dan bagus, dan itu telah diisyaratkan 
dalam sebagian hadits Nabawi, diantaranya: 

- Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 


, SP Apa gan ia IN ah Ia Ga Id ak sa gata 
“el jap oa JA nga ss dn 


“Tidaklah seseorang memakan makanan apa pun yang lebih baik daripada dia 


makan dari basil pekerjaan tangannya dan sesungguhnya Nabiyullah Dawud makan 
"1 


dari hasil pekerjaan tangannya. 
Hadits yang diriwayatkan Rafi' bin Khudaij, ia berkata, "Rasudillah Shallul: 
lahu Alaihi wa Sallam ditanya, Apakah pekajaan yang paling bagus, atau paling 








3. 





utama?" Beliau menjawab, Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap dagang 
yang bagus "3 


| Tlah debutkan penjelasannya, 
ra contoh demikian Itu adlah 











maan amar son angur dr pobor korma lih indan hal (erebur pd Ak 
is, AA ali (421-282) 

alah dowbudan 3ebelumaya pekataun Umar Kaili 

Umakan uv dis Sen." 

Shui hadi 02072 

8 TIRAhmad, 1 Murni badita no, 16814 AI Hakim,» Mnesduk (10) dan redikainyan bugi Al HTakim, dan saradnya shahih, 
Lita, APAL bani 19 Sihitte bin Stolihah budita 20 607, 


128 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


Dan di antara dalil yang menunjukkan pemerhatian tolok ukur ini 
dalam fikih ckonomi Umar Radhiyilahe Anhu adalah, bahwa ketika beliau 
melihat para nelayan yang menangkap ikan dari laut, beliau memuji aktifitas 
mereka seraya mengatakan, “Demi Allah, aku tdak pernah melihat seperti hari 
ini pekerjaan yang lebah bagus, atau lebih halal.” Di mana pengutamaan 
aktifitas ini kembali kepada bentuk pekerjaan yang dilakukan nelayan dengan 
tangannya, dan mengeluarkan ikan dari dalam laut, Sebab dengan demikian 
itu, maka pekerjaan ini lebih jauh dari syubhat, sehingga kegiatannya menjadi 
lebih halal dan lebih bagus, seperti yang dikatakan Umar Radhiyallahu Anima 

Selanjutnya, bahwa Umar Radhiyallahw Anbu juga pernah mendatangi 
sekelompok orang, lalu berkata kepada mereka, “Siapa kalian?” Mereka 
menjawab, “Kami adalah orang-orang yang tawakal!” Maka beliau berkata, 
“Bahkan kalian adalah orang-orang yang ceroboh! Maukah bila aku 
beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang tawakal? Sesugguhnya 
orang yang tawakal adalah seseorang yang menaburkan benih di bumi, dan 
dia berserah diri kepada Tuhannya.” Di mana dalam riwayat ini terdapat 
isyarat tentang pengutamaan bidang pertanian. Sebab manusia dalam usaha 
ini lebih bagus dalam tawakalnya, lebih kuat keikhlasannya, dan lebih banyak 
pasrah dan menerima ketentuan Allah Tu uli! 


Kedua: Kemanfaatan Umum 


Setiap kali kegiatan ekonomi lebih banyak manfaat bagi kaum muslimin, 
maka dia lebih afdhal daripada yang lebih sedikit manfaatnya. Di antara 
bukti yang mendukung penilaian ini dalam fikih ckonomi Umar Radhiullahu 
Anbu adalah sebagai berikut: 

1, Umar Radhiyallalm Anlu memotivasi para pedagang untuk melakukan 
perjalanan di muka bumi, dan mendatangkan barang dari satu tempat ke 
tempat yang lain: dikarenakan itu akan memberikan manfaat bagi kaum 
muslimin. Sebaliknya, beliau tidak menyukai perdagangan dengan tanpa 
memindahkan barang dan tidak melakukan bepergian, apalagi jika itu 
dibarengi dengan penunda-nundaan dan penimbunan, karena dampak 
mudharatnya bagi kaum muslmin. 

2. Ketika Umar Rudhialluhu Auhu melihat bahan makanan yang didatangkan 
di Makkah, maka beliau gembira melihatnya, dan mendoakan keberkahan 





1 Telah disebarkan takbriinya 
2 AI Mawardi, Kitab Atryn'oin “44 Lari Wan. 102 
Hit Ito. 105 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 129 


bagi penyuplainya disebabkan telah mendatangkan sesuatu yang berman- 
faat bagi kaum muslimin. Sebaliknya, beliau tidak menyukai perdagangan 
makanan jika pemiliknya mengutamakan kemanfaatan pribadi dan tidak 
menyukai kemanfaatan bagi kaum muslimin secara umum, 
Setelah keterangan tersebut di atas, maka seyogianya bila kami 
mengingatkan beberapa hal sebagai berikut: 


Pertama, terkadang suatu kegiatan terdapat perbedaan dalam sisi 
keutamaannya disebabkan perbedaan kondisi, individu, dan tempat. Karena 
itu Umar menghimbau kaum mujahidin di daerah-daerah taklukan untuk 
beternak, karena aktifitas ini sesuai dengan kondisi mereka di sana. Hal itu 
seperti dijelaskan dalam perkataannya kepada mujahidin, “Hendaklah kalian 
menekuni harta bangsa Arab, yaitu peternakan, yang kalian dapat singgah 
dengannya di mana kalian akan singgah." Sebaliknya, beliau melarang 
mujahidin melakukan kegiatan pertanian di sana karena sebab-sebab yang 
mengharuskan demikian itu, yang pada dasarnya kembali kepada penilaian 
kemanfaatan umum. Sebab sibuknya kaum mujahidin dengan pertanian akan 
menyebabkan keterhalangan kaum muslimin dari kemanfaatan produksi para 
pemilik tanah di dalamnya, padahal mereka lebih mengetahui dan lebih kuat 
dalam mengelolanya. Sebagaimana kaum mujahidin juga boleh jadi akan 
tersibukkan dengannya dari jihad, Hingga itu akan mendatangkan mudharat 
bagi kaum muslimin secara umum.'! 

Sesungguhnya metode pengutamaan ini telah disyaratkan oleh sebagian 
ulama, yang dapat kami sebutkan sebagiannya sebagai berikut: 

. Syaikhul Islam Tbnu Taimiyah berkata, “Adapun penentuan suatu peker- 


jaan atas pekerjaan yang lain, seperti industri, perdagangan, bangunan, 
pertanian, dan yang lainnya, adalah berbeda mengikuti perbedaan kondisi 
manusia, dan aku tidak mengetahui dalam demikian itu berlaku sesuatu 
yang umum,” 

2. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang pengutamaan 
antara bentuk-bentuk pekerjaan, lalu berkata, “Yang benar, bahwa demikian 
itu memiliki perbedaan tingkatan, dan seringkali berbeda disebabkan 
perbedaan kondisi dan individu"! 


1 Yeah isebeikan tkhroya 

2 Rincian hal tersebut akan dipaparkan dalam pasal kedua dari bl kerga 

2. Mam? AK cma 10251) 

8 torhu/buri(8-V80)dlan di tengahengah pembicaraan bow ajar disebutkan peyimpuulan senang talak ukur kehalalan dan keman- 
Batanumum. 


130 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathab 


3. AI'Ayni mengisyaratkan tentang tolok ukur kehalalan dan kemanfaatan 
umum, seraya mengatakan, “Terkadang dikatakan: Ini lebih baik dari sisi 
kehalalannya, dan itu lebih utama dari sisi kemanfaatan umum, yaitu 
kemanfaatan yang merambah kepada yang lainnya.” Dan dia berpendapat 
bahwa penentuan prioritas seyogianya dibedakan dengan perbedaan kondisi 
disebabkan perbedaan kebutuhan manusia. Itu disebabkan, kata Al-'Ayni 
menjelaskan, “Jika mereka lebih banyak memerlukan kebutuhan pokok, 
maka pertanian lebih utama, untuk memperlonggar kepada manusia. 
Jika mereka membutuhkan perdagangan karena terputusnya jalan, maka 
perdagangan menjadi lebih utama, Dan, jika mereka membutuhkan barang- 
barang industri, maka perindustrian adalah yang lebih utama.”" 

Kedua, sesungguhnya metode pengutamaan ini menunjukkan bahwa 
ekonomi Islam lebih banyak memperhatikan pengkhususan terbaik terhadap 
sumber-sumber ekonomi, dengan membedakan kegiatan yang lebih banyak 
bermanfaat dengan dua keistimewaan sebagai berikut: 

@. Pahala yang lebih besar, Artinya, setiap kegiatan yang lebih halal dan lebih 
banyak bermanfaat bagi umat, maka pahalanya semakin lebih besar. 

b. Keuntungan yang lebih banyak: dan hal itu sangat jelas. 

Dengan demikian, maka kegiatan ekonomi yang paling utama adalah 
yang memadukan antara kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi, 





Keliga, terdapat sebagian riwayat dalam fikih ekonomi Umar RadIiallahu 
Anhu yang boleh jadi dianggap sebagai peremehan terhadap sebagian kegiatan 
perekonomian, Lalu, apa riwayat-riwayat tersebut, dan bagaimana maknanya? 

Untuk jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

1, Di antara riwayat terpenting yang boleh jadi dipahami sebagai pelecehan 
terhadap sebagian kegiatan perekonomian adalah perkataan Umar Rad- 
biyallahu Anbm, “Pekerjaan yang di dalamnya terdapat sesuatu (yang tidak 
jelas) adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia." Dalam 
riwayat lain disebutkan dengan redaksi, “Pekerjaan yang di dalamnya ter- 
dapat sedikit kehinaan adalah lebih baik daripada meminta-minta pada 
manusia." 

2. Bangsa Arab -sebelum Islam- menilai sebagian kegiatan perekonomian 
sebagai hal yang rendah, khususnya pekerjaan tangan, Bahkan penilaian 


DYanbel Awi (IDA B8h dea bandingkan, DR Syaugi Alimad Dunya, ibikh-UA6piehut Lho (199) 
2 Telah dcouckan tabhciinya, 


Pah I: Dasar-dasar konomi 131 


- 


seperti itu masih tersisa ketika pada awal masa Islam. Di antara bukti 
demikian itu, bahwa ketika Umar Radhiyallahu Anhu keluar ke pasar, beliau 
melihat mayoritas pedagangnya dari kalangan para hamba sahaya dan para 
mantan budak, dan hanya sedikit yang dari kalangan orang Arab, maka 
itu membuatnya kecewa, Lalu sebagian kaum Ouraisy berkata kepadanya, 
“Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Allah telah mencukupkan 
kami darinya dengan /isi', dan kami tidak suka jika kami mengendarai 
kenisraan. Gukup bagi kami para mantan hamba sahaya dan para budak 
kami." Maka Umar berkata, “Demi Allah, jika kamu membiarkan mereka 
sendiri dalam dagang, nicaya kaum lelaki kamu akan membutuhkan kaum 
lelaki mereka, dan kaum perempuan kamu akan membutuhkan kaum 
perempuan mereka.” 
Dari kedua riwayat tersebut dapat kita cermati, bahwa Umar Rad/iyalluhu 
Inhw tidak mengakui orang-orang yang mengatakan pendapat mereka 
bahwa bekerja dalam dagang sebagai kenistaan, bahkan menjelaskan ke- 
pada mereka akibat yang besar karena pandangan mereka tersebut, dan 
dampak yang terjadi akibat mereka meninggalkan kegiatan perekonomian 
dan meremehkannya. 


. Memungkinkan bila perkataan Umar Rudhiyallahu Anhu, “Pekerjaan yang 


di dalamnya terdapat sebagian kerendahan” adalah bertitik tolak dari apa 
yang umumnya dikenal manusia tentang kerendahan sebagian pekerjaan. 
Sebab tradisi seringkali melihat sebagian pekerjaan sebagai kerendahan 
dan kehinaan karena di dalamnya terdapat kotoran, bau yang tidak 
sedap, dan pemandangan yang buruk. Hal ini tidak bisa dihindari. Se- 
bab tabiat jiwa adalah menganggap kotor hal-hal yang seperti itu. Akan 
tetapi tidak seyogianya jika pekerjaan-pekerjaan tersebut dijadikan tolok 
ukur dalam penentuan prioritas, selama pelakunya komitmen terhadap 
perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-Nya, dan menjaga kebersihan 
badannya dan pakaiannya. Sebab, Syaikh Abdul Aziz bin Baz Ruhimahul- 
lah ditanya: “Sebagian manusia meyakini tentang adanya bentuk-bentuk 
pekerjaan yang tidak mulia, dan mereka mencemooh orang yang bekerja 
di dalamnya, seperti koki, tukang cukur, pembuat sepatu, petugas kebersi- 
han, dan lain-lain, Apakah di sana terdapat dalil syar'i yang menguatkan 
kebenaran keyakinan ini? Dan apakah pekerjaan seperti itu ditolak oleh 
adat dan tabiat? Mohon penjelasan! Semoga Allah memberikan balasan 


Telah disebutkan takhurinya 


132 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


kebaikan kepada Anda.” Maka Syaikh Bin Baz menjawab, “Kami tidak 
mengetahui adanya dosa dalam beberapa profesi tersebut dan segala ben- 
tuk pekerjaan mubah yang sepertinya, jika pelakunya bertakwa kepada 
Tuhannya, melakukannya dengan sebaik-baiknya, dan tidak mencurangi 
orang-orang yang mempekerjakannya, dikarenakan keumuman dalil-dalil 
syar'i dalam hal tersebut. Seperti sabda Nabi Sha/lallahu Aluihi ma Sallam 
ketika ditanya, Pekerjaan apakah yang paling” Maka beliau menjawab, 
Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap dagang yang baik. (HR. Al-Bazzar, 
dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim). Dan sabdanya, Tiduklah seseorang 
memakan apa pun yang lebih baik daripada makan dari basil pekerjaan tangannya, 
dan bahmasanya Nabiyullah Danud makan dari basil pekerjaan tangannya," (HR. 
Al-Bukhari dalam Shubibnya) Dan dikarenakan manusia membutuhkan 
pekerjaan-pekerjaan ini dan yang sepertinya. Maka, meniadakannya dan 
menjauh darinya akan membahayakan kaum muslimin dan menjadikan 
mereka membutuhkan pekerjaan seperti itu dilakukan oleh musuh- musuh 
mereka. Dan kepada orang yang bekerja dalam kebersihan agar berupaya 
keras dalam keselamatan badannya dan pakaiannya dari najis, dan mem- 
perhatikan kesucian apa yang terkena sebagian darinya, Dan, Allah adalah 
yang memberikan pertolongan kepada kebenaran.""! 

4, Sesungguhnya pandangan terhadap suatu pekerjaan seringkali berbeda dise- 
babkan perbedaan individu, waktu, tempat dan keadaan. Sebab apa yang 
dianggap menjijikkan oleh seseorang, seringkali tidak dianggap menjijik- 
kan oleh orang lain: dan apa yang dianggap nista di satu tempat, seringkali 
lidak dinyatakan nista di tempat yang lain dan seterusnya, Perbedaan ini 
tidak seyogianya dijadikan pedoman dalam penetapan hukum syar'i, Sebab, 
penilaian terhadap adat tertentu yang berlaku antara manusia yang berbeda 
tidak dapat dijadikan landasan bila disebabkan perbedaan individu, waktu, 
tempat dan kondisi dalam pembentukan hukum-hukum syariah. Hal itu 
karena sebagian manusia terkadang menganggap jijik pekerjaan-pekerjaan 
yang mubah, karena di dalamnya terdapat bau atau pemandangan yang 





buruk, atau yang seperti itu, Akan tetapi tidak seyogianya orang yang men- 
ganggap jijik suatu pekerjaan yang mubah dan melihat orang lain melaku- 
kannya, kemudian menetapkan kenistaan pekerjaan tersebut berdasarkan 
apa yang ia pribadi rasakan, Sebab Nabi Shulliluhu Alaihi wa Sallam pernah 


| Mapan Sapi lninanrah 9) 
2 AgSyutam, Imas Tutut h 
telah taklam bahwa) 
beb dak dapt di 






kan, Manyhur bia Hasan Ala 
dai adaa laci b 








Sedangkan oli dan adat yan: 
Sankar al DA IA 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 133 


dibawakan biawak, maka beliau tidak memakan sedikit pun darinya. Ketika 

beliau ditanya, “Apakah dia haram, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, “Tidak! 
Ikan tetapi dia tidak ada di bumi kaumku, maka aku mendapatkan diriku tidak: 

memukainya." Khalid berkata, “Maka aku pun mengambil lalu memakannya, 

dan Rasulullah ShaMalahu “Maibi wa Sallam melihat." 

Setiap pekerjaan mubah yang dibutuhkan umat Islam, apa pun kondisinya, 

maka merupakan fardhu kifayah yang harus ada sebagian orang yang 


gn 


melakukannya. Maka, sebagai contoh, seyogianya bila dalam setiap daerah 
terdapat dokter, bidan, ahli bedah, tukang roti, tukang daging, koki, tu- 
kang sate, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang pada umumnya dibutuhkan," 
Sebab jika kaum muslimin mengandalkan pekerjaan-pekerjaan tersebut 
dengan tanga kerja yang didatangkan, niscaya akan berdampak pada pen- 
gangguran dalam barisan pekerja muslim yang tidak mampu melakukan 
selain pekerjaam-pekerjaan tersebut. Disamping mudharat-mudharat yang 
lain karena mendatangkan tenaga kerja non muslim." 

6. Seyogianya seorang muslim selalu meningkatkan kamampuan dan kwalitas 
kerjanya seoptimal mungkin, mencari pekerjaan yang paling bermanfaat 
dan paling utama, dan tidak rela dengan kenistaan jika memang mampu 
melakukan yang lebih utama. Ibnu Agil berkata, “Dimakruhkan jika sen- 
gaja memproduksi hal-hal yang remeh padahal mampu yang lebih baik 
darinya.” 

Terakhir, bahwa di antara syarat kebangkitan umat Islam dan 
mengikis keterbelakangan perekonomiannya adalah memperhatikan semua 
kegiatan perekonomian dan tidak mengabaikan sesuatu pun darinya atau 
meniadakannya dengan dalih dan pembenaran apa pun. Sebab sesungguhnya 
Eropa tidak keluar dari keterbelakangan ekonominya melainkan setelah 
memberikan perhatian yang besar kepada semua bidang kegiatan 
perekonomian, dan senantiasa memberikan perhatian besar terhadap semua 
aktifitas dengan tidak tersibukkan oleh satu aktifitas dari aktifitas yang lain. 
Sebab Eropa mengetahui bahwa itu merupakan syarat bagi berkelanjutannya 
kebangkitan perekonomian dan tercalisasinya perkembangan perekonomian! 


1 Warrwapatkan oleh Alibaba dalam «IM unib hadits mo, 9391, SAUU, 3887, Munlim dalam los 6WA dadi ro, Iss, Das, Las, 
dar selam keduanya, Dalam sebagian Fovayat disebutkan denga redakst: "44x duh mewahanaye dur tideh menpundsnrya" Lihat, 
bul Aisi, t16:915-321) Dan, lihutayarah ban ii oleh Toau Hasas, psi (0:562 34) 





2. bau Mulih, aa li: Ih 
5 Akar. dacdutkan eba) in tentang" Hubuagan Ekonom lternasicoa”" dalan pasal kovnpat 
Wari bubketlua, 


4 Ibau Mutlib, grc (3292), dan bandingkan DR. Muhammad Rawwas Dal'ah Ji, A/ sira? aw Aharwbu SAI Ungh-al bun, bina 25-28 
£Mhat Siman Gowota:ls Namaw “4/1ihai 1 iodis Mim.25,208 289, DR, Uomun Ahmad Al Khalidan DK Mahmud Mula 
mad ai heow Ah bh bl 126 





134 Fikih Pkonomi Umar hin Al-Khathab 


Pasal 2 
KONSUMSI 


Pengantar 

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ekonom tentang 
dkfinisi konsumsi, mamun mayoritas definisi berkisar pada: penggonaan 
barang dan jasa untuk memenuhui kebutuhan manusia"! 


Sedangkan definisi konsumsi menurut para peneliti ekonomi Islam 
tidak berbeda dengan definisi tersebut! Akan tetapi kesamaan definisi tidak 
berarti kesamaan dalam setiap yang meliputinya. Sebab, barang dan jasa yang 
dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan seorang muslim dan keinginannya 
harus halal. Sebagaimana kebutuhan dan keinginan tersebut juga harus benar 
sesuai syariah. Demikian pula tujuan konsumen muslim seyogianya berbeda 
dengan tujuan konsumen non-muslim. Dan, bentuk-bentuk perbedaan penting 
yang lainnya antara kosumsi dalam ekonomi konvensional dan konsumsi dalam 
ekonomi Islam. Dimana bentuk-bentuk perbedaan tersebut dan yang lainnya 
akan nampak jelas di sela-sela pengenalan terhadap apa yang terdapat dalam 
fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu tentang konsumsi dan tema-temanya, 
yang akan dibagi dalam tiga pokok kajian, yaitu: (1) Urgensi konsumsi dan 
tujuannya, (2) Kaidah-kaidah konsumsi, dan (3) Panduan dalam konsumsi. 


1. Urgensi Konsumsi dan Tujuannya: 
a. Urgensi Konsumsi 
Konsumsi mem 





urgensi yang sangat besar dalam setiap pereko- 
nomian, karena tada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena 





1, DEL Husen Umar, Asah #1 nbehutaha A/Igibadiuh, lm. 30, DR. Syaugi Ahmad Dunya, Dera f Ar Na: 
badan mu Alavotur tam, hlm. 91, Zad Muhammad Ar-kummani. 5 Mafadim /IAInitakisb 4 Dhari lAGJ0r awan 
«2 Nakpeh B2) 

t, DR. Syaugi Ahmed Dunya, siz alm. 91, DR. Mubarsmsad Abdul Mum'ira Afar, “U-lptishad 2d (JO) dsa Zaid 
Malay ma Arun, yua (223) 








Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 135 


itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi 
manusia. Scbab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan 
juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. 


Umar Radhiyallahu Anbu memahami urgensi konsumsi dan keniscayaannya 
dalam kehidupan. Sebab dalam fikih ekonomi Umar Radbiyallahu Auhu 
terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi yang 
dapat disebutan sebagiannya sebagai berikut: 

Pertamu, bahwa Umar RudIialluhu Anbu sangat antusias dalam memenuhi 
tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu rakyatnya. Contoh untuk itu 
banyak jumlahnya. Diantaranya, bahwa ketika Umar Radhiyailabu Anbu pergi 
ke Syam, dan beliau mengetahui kondisi sebagian orang miskin yang tidak 
memiliki kebutuhan dasarnya yang mencukupi, maka beliau memerintahkan 
untuk ditetapkannya kadar makanan yang mencukupi, yang diberikan kepada 
setiap orang di antara mereka dalam setiap bulan." 

Di antara bukti lain yang juga menunjukkan perhatian Umar Radhiyallahu 

Inhu tentang konsumsi, bahwa upaya-upaya beliau dalam pengembangan 
ekonomi difokuskan dalam memerangi masalah kemiskinan dan memenuhi 
kebutuhan yang mendasar bagi umat 


Kedua, Umar Radbiyallahu Anbu berpendapat bahwa seorang muslim 
bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi 
keluarganya, dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. 
Di antara buku hal itu, bahwa beliau melihat anak perempuan yang jatuh 
bangun karena pingsan, maka beliau berkata, “Betapa nelangsanya anak ini! 
Apakah dia tidak memiliki keluarga?” Ketika beliau diberitahu bahwa anak 
perempuan tersebut putrinya Abdullah bin Umar, maka beliau berkata kepada 
Abdullah, “Berjalanlah di muka bumi untuk mencukupi keluargamu, dan 
carilah untuk putrimu apa yang dicari oleh orang-orang untuk putri mereka!” 

Ketiga, bahwa beberapa hamba sahaya Hathib bin Abi Balta'ah mencuri 
onta milik seseorang dari kabilah Muzainah dan mereka sembelih untuk 
dimakan, maka Umar Radhiyallahu Anhw ingin menegakkan hukum Jad 
pencurian kepada mereka. Tapi, ketika beliau mengetahui bahwa Hathib tidak 


1 Lihat, hwa Sxad, ke habepr Dakar 231), Ih Abi Srabah, 1 
Abu Yusuf, Kiai Asking, le. 108, Ibuu Zanjawath, Kitak 4t-Asana! 

'Alu ba, Dini Napas 4 Ir Rinwpa Ab Valyas Kito Umarita «4 Kiotesbas, lha 317. Dam 

tentang hal ini ketiza memizatakan tema: “Jumsaan SosisI” dalam pasal ketiga dat bab ini. 

Lihat keterangan yang: ekan d-sebutkan pada hlm 

2. Tab diabetkantakhw nya 





sg! (810), Abu bai, Kirab “14 Inang hlm. 262261, 
SAT), dam sanad riwayat ini sahih. Lahat, Ablussda 
disebutkan beberapa contali 











136 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


memberi mereka makan yang semestinya, maka beliau menganulir hukum 
had tersebut dari mereka, dan melipatkan harga onta terhadap Hathib sebagai 
sanksi atas pengabaiannya dalam hal tersebut," 


Keempat, bahwa Umar Radhiyallahu Anbu tidak memperkenankan 
keengganan mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang 
membahayakan diri, meskipun demikian itu dengan tujuan ibadah. Di 
antara riwayat tentang sikap beliau dalam hal tersebut, bahwa Abu Umar 
Asy-Syaibani berkata, “Kami berada di sisi Umar bin Al-Khathab. Ketika 
makanan dibawakan kepadanya, seseorang dari kaum menjauhkan diri, 
maka Umar berkata, "Mengapa dia? Mereka menjawab, "Dia berpuasa.” Umar 
berkata, “Puasa apa? Mereka menjawab, “Sungguh dia sedang berpuasa,” Umar 
berkata, "Puasa apa?” Mereka menjawab, “Puasa sepanjang tahun (dur). Maka 
Umar mengetok kepala orang tersebut dengan tongkat yang dibawanya seraya 
berkata, Makanlah, wahai Dahr! Makanlah, wahai Dahr!”4 

Sebab, puasa seperti itu mendatangkan mudharat terhadap diri, karena 
menghalangi haknya dalam konsumsi dalam sepanjang tahun. Di mana 
tentang mudharat ini telah diisyaratkan dalam hadits Nabi Shu/ulluhu Alaihi 
na Sallam dengan sabdanya, 

“Jika kamu melakukan demikian itu, maka akan cekung matamu, dan lemah 

dirimu" 

Di antara fenomena lain tentang perhatian Umar Radhiyallahu Anbu 
terhadap masalah konsumsi adalah pengawasan beliau secara langsung 
kepadanya, pembuatan ketentuan-ketentuan untuk ketepatannya, melakukan 
terapi terhadap penyelewengan kosumsi yang benar, dan hal-hal lain yang 
akan nampak jelas dalam sub kajian setelah ini. 


Terakhir, bahwa urgensi konsumsi dalam Islam nampak jelas dalam 
tujuannya yang mulia, Di mana tujuan ini dapat kita ketahui dalam fikih 


ekonomi Umar Radhiyallahu Anbu seperti akan disebutkan dalam sub kajian 
berikut ini. 





Dat Mal, /-Mimatit 





ah Ateursssa 4 Mau 00350-29) bow Abi bs, -/Lhipor(22250461) bau Ham, 

bo A0 lm ap LI bm ram berkat, “Riwayat dari Unar Ini wpers mitabari Dan 

pencahgia aw nya terputsa (tongrA/)” Aku berkata, “Tap rivayat ii berane” 

Pap eta de beton jalan eni Tanbatan Tatu Ab Badan Mark (erasa ae) Pon alm bahan in aan 

dacbutkaneoar penganliran Umur rbada buku bai pcacuian ket mna pvc, dan maknanya beuka membicarakan 
krisis ekoronmi Calam pasal kelima dan bab si. 

2 Alur por (4.290 Dina Kali, Nanang (L20), bau Abd Hd Molhu Al. Shaad Flu on Maman Ur 
aa Klo 1 2 an Tv Rara eat Beomninyamn'iha dijaga nyaeanIaihalah rn ar dlam Tae 
Awi (4261). Adapun tentang puasa vepanjang lahun, maku terdaps: larangan dati Nabi Shuadhdu AK 20 Sudm dengan sablanya, 
“at menantang jaw ho mhauna bisyar leh ALhakha dlam Uhakbaya hate 1977. dan Malam 
Sana Mai pe TIY 

KA Ta appa TEA 





















Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 137 


b. Tujuan Konsumsi 


Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan 
terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia di dalamnya, 
baik kegiatan ekonomi maupun bukan. Berdasarkan konsep inilah, maka 
beredar dalam ekonomi apa yang disebut dengan teori: “Konsumen adalah 
raja”. Di mana teori ini mengatakan bahwa segala keinginan konsumen 
adalah yang menjadi arah segala aktifitas perekonomian untuk memenuhi 
keinginan mereka sesuai kadar relatifitas keinginan tersebut. Bahkan 
teori tersebut berpendapat bahwa kebahagiaan manusia tercermin dalam 
kemampuannya towgkonsumsi apa yang dinginkan. Di rana Al Our'an 
telah mengungkapkan hakekat tersebut dalam firman Allah Yu'ula, 





“Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti 

makannya binatang-binatang,” (Muhamamad: 2) 

Sungguh demikian itu adalah kehidupan binatang, yang menilai 
semua kehidupan sebagai meja makan dan kesempatan bersenang-senang 
dengan tanpa tujuan setelah itu melainkan menuruti selera nafsu, dan tidak 
menghindari apa saja yang diperbolehkan dan apa yangdilarang! 

Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib 
yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan 
yang dikehendaki Allah Tu 'uls dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan 
pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya, seperti disebutkan dalam firman-Nya, 


PN Mr Pe ara 

Pee pg Yi 9 Sela 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menghamba kepada-Ku.” (Adz Dzariyat: 56) 





Karena itu tidak aneh, bila Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi 
apa yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya, dan mampu 
j jiban yang dibebankan Allah Ta'ala kepadanya. 






diah, hbm YAI, DR Syawci Ahmad Ienya, gi hri 91097, 
Ang pecl dwcburkan de ti dalah ndanyateraguan ktt terhadap kebena 
tan pendapat yang ienga:zkar "Konsumea adalh tia”, Sebib konsumen menaidi bergerak dengan emossonalaya, Dakan skalaya, 
dibawah nergaruh media masa yang menggambatkan kepadinya. haha dengan gambaran yang melanyapkan keseimbangannja. 

ur yang gerakan. oleh par peadasen besar, agar dia menjular di belakang peodaktu eresa denyan tanga 
manfaatnya yang hatoki Lihat, Zaid bin Mehammad Ar Ramurari, spc (292) dan DDR Husen Umar apa 








an bm Kat, air Wran AL Ihan 2189) 
jadikan oecraakan bal kal yang bak ke dalam empat angkatan. ton, wajib: yaitu mengkonsumsi couatu yang, 

Wengkonsami kadar ini padahet mampu dora, Koin sanak: yatut 
mengkonsumsi yaag rbih dai Kadar rang menghinearkan dari kebinasan, dan meadikan scorang muslim mumpu shalat dengan 
berdiri dan mada berpsas. Ki, ubah yaitu esuata yanglebih dari yang sunnah smpai bata Lenyarg. Kat konsamsi yang. 
aneka bata kenyang. Dalan ha in terdapa ds pendapa yang ala etunya mngatokan obral Cai yang lin mengatakan 
bara. Lis, TIK, Alah bin Muhammat Ai Tong “on Nm ISIS, bow Mi," taah Ape pr 

















anna) 


138 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


Sungguh fikih ekonomi Umar Rudhipullabw Anbu telah mengisyaratkan 
dengan jelas tentang tujuan konsumsi scorang muslim, yaitu sebagai sarana 
penolong dalam beribadah kepada Allah 7w'u/s, Dalam hal ini, Umar 
Radbiyailahu Anbu berkata, “Hendaklah kamu sederhana dalam makanan 
kamus karena sesungguhnya kesederhanaan lebih dekat kepada perbaikan, 
lebih jauh dari pemborosan, dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada 
Allah Tu wla.”" Sebagaimana Umar juga memberikan petunjuk kepada sebagian 
sahabat agar memperlonggar terhadap dirinya dalam mengkonsumsi hal-hal 
yang baik, dan berpendapat bahwa demikian itu akan lebih menguatkan dalam 
melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan. Dalam hal ini Umar 
mengatakan, "Jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik, maka akan 
lebih menguatkan bagimu terhadap kebenaran, dan seseorang tidak akan 
binasa, melainkan jika dia mengutamakan selera nafsunya atas agamanya.” 


Pada sisi lain, bahwa jika seorang muslim menikmati rizki yang 
dikaruniakan Allah kepadanya, maka demikian itu bertitik tolak dari 
akidahnya bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba-hamba- 
Nya, maka Dia senang bila tanda nikmat-Nya terlihat pada hamba-hamba- 
Nya. Karena itu, Umar Kadbiyullahu Anbw berkata, Jika Allah memperluas 
kepadamu, maka perluaslah terhadap dirimu.”! Di mana utsurini dijelaskan 
oleh Az-Zargani dengan mengatakan, “Jika Allah memperluas kepadamu 
dalam rizki, maka perluaslah terhadap dirimu, karena sesungguhnya Allah 
senang bila tanda nikmat-Nya terlihat pada hamba-Nya.” 

Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk menambah 
stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah adalah yang menjadikan 
pengkonsumsian itu sendiri sebagai ibadah, yang seorang muslim akan 
mendapatkan pahala padanya, Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi 
ibadah jika disertai niat pendekatan diri (vagarmvh) kepada Allah Ta'ala: 
seperti makan, tidur, dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah 
potensi dalam mengabdi kepada Ilahi." Bahkan terdapat nas) (teks) yang jelas 
tentang perolehan pahala oleh seorang muslim dalam setiap nafkahnya yang 
dikeluarkan dengan tujuan mencari ridha Allah Ta'ala: yaitu bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Sa'ad Rudhiyallahu Anh, 


Iu Abi Ad Dunya, yi Alm, Ibnul jau, Memgin n m, 219 14, AeSuyathi, Dar YA sin A9 
Alibaing, /M-Susay takobr 0:3) 
Witondohe 2911 A-Dokburi.ld Shd kado no, 242, Abdurmrsa, wci(:356, Awaddi Alai. Lili ah 
hat! Tb Hb (0614) Mb Kasi, Jam“ anvoIn:2d0) 

Syunb.Al Muvadebe 18338) at hadis Nabe tula Aleh sa paketan toa ht No," 
Diriweyattan clek At Tirmidai dalam, “now, hadis m0, 220,dan sanadaya hasan, Lihat, ne Ati, hrs" AAU MSI) 
Sik TIK. Mutu Stik bin Ahunal Alka A2 Vig) Tlah Dana ALI AE Kuda lis 128 
















Bab 1: Dasar-dasar Ekonomi /139 


aya 

"Sesungguhnya kaum tidak mengeluarkan nafkah sedikit pun Pa mencari 

ridha Allah Ta'ala, melainkan kamu mendepatkan pahala padanya, bingga sesuatu 
Yung kamu berikan di mulut isrimu" 





Sesungguhnya keyakinan seorang muslim bahwa konsumsi hanya 
sekadar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah ini 
memiliki indikasi-indikasi positif dalam kehidupannya, yang terpenting 
diantaranya adalah sebagai berikut: 





1. Seorang muslim tidak akan memberikan perhatian terhadap sarana tersebut 
(konsumsi) lebih besar dari yang seharusnya, dan tidak akan memberikan 
kesempatan melampaui batas yang membuatnya sibuk dengan menikmat- 
inya daripada melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan ini, sehingga dia 
rugi di dunia dan di akhirat. Inilah yang disyaratkan Umar Radhiya/lahu 
.Anhu dalam atsar yang telah disebutkan di atas, “Seseorang tidak akan bi- 
nasa hingga dia mengutamakan selera nafsunya atas agamanya.” Dan Umar 
juga menolak memperlonggar dirinya dalam konsumsi seraya mengatakan, 
“Sungguh aku khawatir bila aku seperti orang-orang yang disebutkan dan 
dikecam Allah Ta'ala dalam firman-Nya, "Kamu telah menghabiskan rigkimu yang 
baik dalam kehidupan diniani aja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya. (Al- 
Ahgaf: 20)! 

Yang dimaksudkan "igkimu yang baik "dalam ayat tersebut adalah apa yang 
mereka lakukan di dalamnya berupa kesenangan dengan mengabaikan 
orang lain dan berpaling dari mensyukurinya. Dan, ketika Allah mengecam 
mereka dengan demikian itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, para 
sahabat, dan generasi orang-orang shalih setelah mereka lebih menguta- 
makan menjauhi kenikmatan hidup dan kesenangannya, agar sempurna 
pahala mereka dan tidak terlalaiakan dari kehidupan akhirat mereka." 
Keyakinan ini akan memangkas ketamakan konsumen muslim dan 
menjadikannya lebih disiplin dalam bidang konsumsi, sehingga dia tidak 
boros dan tidak kikir, dan menjadikannya ingat kepada Allah dengan 
mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan melaksanakan syariat-Nya: tidak 


» 


1 AliBukhari, lih tato hadis no 56. dan Musim, Ls-Vli, hadits no. 1628 

D. Tbtu Kamis, Yafar Aijarlar“W Iglue 112) dan ikan disebutkan pembicaraan sentang contoh konwumi bagi Umar dalamsub 
kajian ket 

8 Mu Muli 






10321) 





140 Fikih Pkonomi Umar hin Al-Khathab 


melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram, dan tidak memasukkan ke 
dalam mulutnya sesuatu yang haram. 

Pengetahuan seorang muslim tentang hakekat konsumsi akan mendo 
rongnya mementingkan orang lain dan menjauhkannya dari sikap egois, 
sehingga dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan 
infak kepada kerabat dekat, fakir-miksin, orang-orang yang membutuhkan, 
dan lain-lain, untuk membantu mereka dalam mentaati Allah: dan tidak 


- 


menolong dengan hartanya kepada siapa pun dalam maksiat kepada-Nya. 
Hal itu adalah sebagai aplikasi pengarahan Nabi Sha/lallabu Alaihi ma Sallam 
dalam sabadanya, “Janganlah kamu berteman melainkan orang yang beriman, dan 
Janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa,” Sebab orang 


yang bertakwa akan mengarahkan kekuatan makanan ke dalam ibadah 
kepada Allah Ta'ala," 


2. Kaidah-kaidah Konsumsi 


Konsumen non muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam 
masalah konsumsi. Karena itu dia tidak akan mengkonsumsi apa saja, kecuali 
jika ia tidak bisa memperolehnya, atau tidak memiliki keinginan untuk 
mengkonsumsinya. 

'Adapun konsumen muslim, maka dia komitmen dengan kaidah- 
kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur 
konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan 
mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya, 
baik bagi konsumen sendiri maupun yang selainnya. 


Sesungguhnya kaidah-kaidah terpenting dalam konsumsi dapat 
disimpulkan riwayat-riwayat yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar 
Radbiyallahu Anbu. Yapi, sebelum memaparkan kaidah-kaidah tersebut, 
terdapat hal penting yang seyogianya bila dia jelas, yaitu bahwa tidak 
dibenarkan jika melihat sctiap kaidah dari beberapa kaidah konsumsi secara 
mandiri dan terpisah dari kaidah yang lainnya. Sebab kaidah-kaidah tersebut 
saling melengkapi dan saling menopang untuk menggambarkan kepada 
scorang muslim garis kebenaran dalam cara pengkosumsiannya. 


Berikut ini beberapa kaidah terpenting dalam konsumsi yang terdapat 
di dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anbur 


1. Ahmad, “11m hadits mo. 10944, Abe Dawud. “t-Ymu, kadits 20. 4892, 
tusdobn (d:143)dam Al Hatim berkat, "Had ini shahih dan oidak dikeu. 
oleh Ade Drahabi, Lisa, Ibnul Ati, fa UC deM(87A) 

2. Akari, impak A Majai(d 741) 





mita, “tua, badir no, 2306 Akklakim, 
oleh ALiBukhari dan Malin", dan disepaan 








Bab I: Dasar-dasar Tkonomi 141 


a. Kaidah Syariah 


Kaidah ini tidak terbatas pada bentuk konsumsi, namun mencakup tiga 
bidang, yaitu: (1) Kaidah akidah, (2) Kaidah ilmiah, dan (3) Kaidah amaliah 
(bentuk konsumsi), Berikut ini rincian ketiga hal tesebut: 


Pertama: Kaidah Akidah 

Maksud kaidah ini adalah mengetahui hakekat konsumsi, yaitu bahwa 
konsumsi sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam menaati 
Allah Yw'uta. Tapi, karena pembicaraan hal ini telah disebutkan dalam sub 
kajian sebelumnya, maka tidak perlu lagi mengulanginya di sini. 


Kedua: Kaidah Ilmiah 


Maksudnya, bahwa seseorang muslim harus mengetahui hukum- hukum 
syariah yang berkaitan dengan apa yang dikonsumsinya, Sebab, orang yang 
tidak mengkaji hukum syariah terkait dengan apa yang dikonsumsinya, maka 
“dia akan makan riba, suka ataupun tidak", seperti yang dikatakan Umar 
Radbiyallahu Aru." 

Masalah ini mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar 
Radhiyalluhu Anhw. Di antara yang terpenting dari fenomena tersebut adalah 
seperti berikut ini: 
|. Umar Radhiyailahu Anhu berdiri berkhutbah di atas mimbar untuk men- 

gajarkan kaum muslimin rincian yang mendetil tentang hukum-hukum 
sebagian harang konsumsi yang terlarang, Di mana Abdullah bin Umar 
menceritakan bahwa, “Umar Radhiyalahu Anhu khutbah di atas mimbar 
Rasulullah Shalulahu Alahi wa Sallam seraya mengatakan, “Sesungguhnya 
telah turun pengharaman khamr, dimana khamr itu dari lima hal: anggur, 
kurma, gandum, sorgum, dan madu. Sedangkan definisi khamar adalah 
sesuatu yang menutup akal. Dan terdapat tiga hal yang aku sukai bahwa 
Rasulullah Shala/lahu Alaihi wa Sallam tidak meninggalkan kita sehingga 
beliau telah menctapkannya kepada kita, yaitu: masalah warisan kakek, 
masalah kalalah, dan pintu-pintu riba." Dimana manfaat penyebutan 
hukum di atas mimbar adalah agar hukum tersebut tersebar di antara 
para pendenyar, dan penjelasan nama-nama yang masuk dalam cakupan 
hukum kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya." 


Welah disebutkan takhriinya Di mana telah maklam bahwa Umar Ksaihdisindv rmemvutlakkan riba kepada etlap hal yarg haram, 
AlBukhari, Aint, hadi no, 3984, Munlim, AIA hit no, 84, dan selain kesluanya. Lahat, Ibmul Ati Jane” 41: af! 
@ 

Yuda 











lari aral Musa Martina iwayartenebut, Kist, Bira Bare (05) 


142 Fikih Tekonomi Umar bin Al-Khathab 


2. Umar Rudbiyalahn Anhu tidak mencukupkan dengan mengajarkan orang- 
orang di sekitarnya, namun juga mengirimkan surat kepada para mujahidin 
di berbagai daerah untuk mengajarkan kepada mereka hukum-hukum 
syariah barang konsumsi, karena mengkhawatirkan mereka jatuh ke dalam 
hal yang haram. Sebagai contohnya adalah surat yang dikirimkan kepada 
Utbah bin Fargad, komandan mujahidin di Azarbaijan, yang di dalamnya 
disebutkan, “Sesungguhnya Nabi Sha/fulkilm Alaihi na Sallam melarang 
memakai sutera, kecuali seperti in Jalu beliau mengisyaratkan kepada 
kita dua jarinya: jari tengah dan jari telunjuk."! 














Ketiga: Kaidah Amaliah (Bentuk Konsumsi) 

Kaidah ini merupakan aplikasi kedua kaidah yang sebelumnya, 
maksudnya, memperhatikan bentuk barang konsumsi. Di mana seorang 
muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal, dan selalu menjauhi 
konsumsi yang haram dan syubhat. 

Masalah ini mendapat perhatian besar dari Umar Radhiallaln Anbu 
seperti terlihat dalam beberapa contoh sebagai berikut: 

1. Umar Radhiyullahu Ant diberikan susu oleh seseorang. Setelah memin- 

umnya, beliau terkagum karenanya, maka beliau bertanya kepada orang 
yang memberikan susu kepadanya. Ketika diberitahu bahwa susu tersebut 
dari unta zakat, maka beliau memasukkan jarinya di mulutnya, dan me- 
muntahkan susu yang telah diminumnya."! 
Sesungguhnya Umar Radhiyulluhu Auhu berpendapat bahwa zakat tidak halal 
bayinya, karena dia orang kaya: dan orang yang memberinya susu itu bukan 
dari hartanya sendiri, juga bukan termasuk orang halal menerima zakat, 
maka Umar mengeluarkan susu dari perutnya, agar tidak tersisa sesuatu 
yang tidak halal di dalamnya. Padahal ketika meminum susu itu ia tidak 
sengaja dan tidak tahu bahwa susu tersebut haram baginya. Demikian itu 
adalah sikap ahli waras keutamaan, dan agama 

2. Umar Radfiya/laha Anh tidak pernah mengabaikan kaidah ini meskipun 
terhadap barang yang remeh. Sebagai contohnya, bahwa salah satu putra 
Umar Rudbiyaltuhn Anin mengambil sebutir kurma dari kurma zakat, lalu 





2060, dam ian, Tes Aldil Bas, pi (2he206). 
19:20 lomu Aodil adi eps? 6106:1) Bandingan 
rat kemah yang discbutkar bau Syabah dlam -Lkidor 





yi 2 
Ton Abal Tas, yon(o 220) Lengan pengungakapan bela, 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 143 


diletakkan di mulutnya, maka beliau berdiri dan berupaya mengambilnya 
hingga melepasnya, lalu diletakannya di kurma zakat." 

Karena takutnya Umar Rudhiyallahu Anhu mengkonsumsi sesuatu yang 
haram atau syubhat, maka beliau meninggalkan sebagian hal-hal yang 
mubah agar terhindar dari yang haram, dengan mengatakan, “Sesung- 
guhnya kami meninggalkan 90 Yo yang halal karena takut yang haram.” 
Umar Rodhijulluhu Anbu juga mengirimkan surat kepada para mujahidin 


s9. 


- 


di daerah penaklukan untuk memberikan pengarahan kepada mereka agar 
hati-hati terhadap apa yang mereka konsumsi. Sebagai contoh adalah ri- 
wayat yang disebutkan Wahab. Ia berkata “Datang kepada kami surat dari 
Umar Radbiyallahu Anbw di kala kami sedang dalam sebagian peperangan, 
yang isinya, “Telah sampai kepadaku, bahwa kamu berada di daerah yang 
makanan kamu disebut keju, maka perhatikanlah apa yang halal dan yang 
haram darinya. Dan, kamu memakai jaket kulit, maka perhatikanlah apakah 
dari binatang yang disembelih ataukah bangkai!” 

Boleh jadi sesuatu yang dikonsumsi secara asalnya mubah, namun menjadi 
perantara kepada yang haram, sehingga dia menjadi haram. Dalam hal yang 


ni 


seperti ini, Umar berkata, “Janganlah kamu memakaikan kepada istrimu 
kain gibthi,"! karena dia transparan.” Ibnu Rusydi berkata, “A-Oibthi 
adalah baju tipis dan kerat yang melekat di badan karena sempitnya se- 
hingga menampakan bentuk dan sifat tubuh orang yang memakainya." 


b. Kaidah Kuantitas 


Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi 
kuantitasnya harus juga dalam batas-batas syariah, yang dalam penetuan 
kuantitas ini memperhatikan beberapa fatkor ckonornis sebagai berikut! 


Pertama: Sederhana 


Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang 
wajar adalah sederhana. Maksudnya, tengah-tengah antara boros dan pelit. 


268), dan dalem sanadnyat 






endapet peraga yang udak disebutkan namanya. Lihat bebrapa rvap 
Samir A!.Kabsu (722) AlMuttaai ArlTodi, asi (1203580) 
lapar hadits Nibawi yang mengotatan, Jadikan once kowe dee koran turladat" Diriwayatkan 





lain 










“dri kata Oudldiyah, artinya baju dari katun berwarna puri da tipis, pang dioroduksi di Mesir. Litat, 





elu Hai toMadk Aan. 





Abnlunarrag. op 

KM Mai get) 

7 Sebab di sama terdapat laktor sosial, aktor lingkungan, dan yang lainnya, yang akan disebutkan penjelswnnya dalam bebersgpssub 
kain yarg berikutnya. 


144 Fikih ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Di mana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah Yang 
Maha Pengasih, seperti disebutkan dalam firman-Nya, 


LGA Ga Seng Wa P3 aa Fi Lagi «sa 
Two y 


“Dan orangcorang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlehih- 
lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengab-ter 
antara yang demikian." (A-Furgan: 67) 








Sesungguhnya Umar Kudhiyalluhu Anbu memuji sederhana dalam 
konsumsi dan mengecam melampauinya sampai tingkat boros, atau turun 
darinya sampai tingkat pelit. Beliau berkata, “Hendaklah kamu sederhana 
dalam makananmu. Sebab, sederhana lebih dekat kepada perbaikan dan lebih 
jauh dari pemborosan.”"! Dan ketika penduduk Irak meminta izin kepadanya 
untuk membangun rumah dari batu bata, maka beliau mengizinkan mereka, 
dan mensyaratkan agar tidak meninggikan bangunan di atas kadar yang wajar. 
Mereka berkata, “Apa tolok ukur kadar yang wajar itu?” Beliau berkata, “Apa 
yang tidak mendekatkan kamu kepada boros, dan tidak mengeluarkan kamu 
dari kesederhanaan.” 

Karena urgensi kesederhanaan dalam konsumsi, maka Umar Radfiya/lahu 

Inbu menjadikannya sebagai sifat yang mendasar bagi orang yang layak 
memimpin urusan kaum muslimin, Beliau berkata, “Tidak layak bagi perkara 
ini selain orang yang kuat namun tidak angkuh, lembut namun tidak lemah, 
dermawan namun tidak boros, dan hemat namun tidak pelit.” 

Sebagaimana beliau juga berpendapat bahwa pemasukan yang sama 
dengan kadar kecukupan -disertai hemat dalam mengkonsumsi- adalah lebih 
mencukupi daripada pemasukan banyak yang disertai boros. Dalam hal ini, 
beliau mengatakan, “Sungguh kecukupan yang disertai dengan kesederhanaan 
adalah lebih mencukupi daripada keluasan yang disertai pemborosan." 

Sungguh Umar Rudhiyallahu Anhu mengecam setiap fenomena 
pemborosan. Di antara bukti demikian itu, bahwa beliau melihat baju pada 
Ahnaf bin Oays, maka beliau berkata, “Wahai Ahnaf, berapa kamu membeli 
bajumu ini?” Ia menjawab, "Aku membelinya dengan dua belas dirham,” Maka 






aya. 
Ath-Thabsri, po1 (elo) 
hm Sio, 1 tt Ko oo Kuba Sabu RN 
AWaladni, pot dl 





1 
2 
1 
4 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 145 


Umar berkata, “Celaka kamu! Mengapa kamu tidak membelinya dengan enam 
dirham, dan yang selebihnya untuk sesuatu yang kamu ketahui."! Dalam 
riwayat lain disebutkan, “Sesungguhnya bajumu ini bagus, kalau tidak banyak 
harganya.” Dan beliau berpendapat bahwa di antara bentuk pemborosan 
adalah bila seseorang membeli sesuatu setiap kali menginginkannya. Sebagai 
bukti demikian itu, bahwa beliau melihat Jabir bin Abdullah Rudhiya/luhu 
Anhu membawa daging, maka beliau berkata kepadanya, “Apakah itu, wahai 
Jabir?" Ta menjawab, “Daging yang aku inginkannya, lalu aku membelinya.” 
Maka Umar berkata, “Apakah setiap kali kamu menginginkan sesuatu, 
kamu memakannya?” Dalam riwayat lain disebutkan: “Kamu membelinya? 
Cukuplah seseorang boros, bila dia makan setiap kali dia menginginkan.” 

Sebagaimana Umar Radbiyallabu Anbu juga mewasiatkan putranya, 
Ashim agar hidup sederhana, dan melarangnya menjadi orang-orang yang 
hanya memperhatikan makanan dan pakaian mereka, sehingga mereka 
membelanjakan pemasukan yang dikaruniakan Allah Tu'sit kepada mereka 
dalam hal tersebut. Beliau berkata, “Wahai Anakku! Makanlah dalam separuh 
perutmu, dan jangan membuang bajumu hingga rusak. Janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang menjadikan apa yang dikaruniakan Allah kepada 
mereka hanya untuk perut dan tubuh mereka.” 


Umar Rudhiyallahu Aniu tidak menyetujui berlebihan dalam infak 
terhadap diri sendiri, walaupun sedang dalam melaksanakan syiar ibadah. 
Sebab Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Umar Radhiyallahu Anhu 
mengeluarkan dana dalam hajinya sebanyak enam belas dinar, maka beliau 
berkata, “Wahai Abdullah, kita telah menghambur-hamburkan harta.” 

Jika Umar Radhiyallihu Anhu melarang pemborosan, maka beliau juga 
melarang sebaliknya, yaitu pelit. Yaitu menahan rizki yang dimiliki dari 
sesuatu yang tidak layak ditahan darinya."! Dimana Umar berdoa kepada Allah 
Ta'ala seraya mengatakan, “Ya Allah, sesungguhnya aku pelit, maka jadikanlah 
aku penderma.”” Dan bahwa Furat bin Yazid adalah orang yang memiliki 









Ta enyaabirin beban denga beber tas Liht Mk ara 39) AseThabar, That 
0. 2671-2074, As Sayati, Idr Waton rn sebagian 
Senang dika Inn lie da wenda se pad Wala Ha auhonna" 
si alm. 178 Lihat sikap Unsar yang same terhudap putranya. 
Mbunl Jawi, uut hlan 211, AsSuyuhi, 149). Dan 
mnedari Umar rerhadap pureanya, Aihim, 





Train bunkan degan 
Lihat Al Ourbub, to 17 





-ahngat Atnbus 22234) ALAN 
Vejian Mofrudu Atogb Jaran, 
A Ttahngur M Kaba EN 


po Nm 26, 209,248 





146 Fikih Pkonomi Umar hin Al-Khathab 


banyak harta, namun dia pelit. Ketika dia masuk kepada Umar, maka Umar 
mengajaknya berdialog, kemudian berkata kepadanya, “Bertakwalah kamu 
kepada Allah! Sesungguhnya yang kamu miliki dari hartamu adalah apa yang 
kamu infakkan, wahai Furat! Berilah makan orang yang meminta, dan jadilah 
kamu orang yang cepat menyambut seruan Allah sesungguhnya Allah Maha 
Pemurah mencintai kemurahan dan pelakunya, dan bahwasanya pelitadalah 
seburuk-buruk perilaku seorang muslim.” 


Boros dan pelit adalah dua sifat tercela, dimana masing-masing memiliki 
bahaya dalam ekonomi dan sosial. Karena itu terdapat banyak nash Al Our'an 
dan As-Sunnah yang mengecam kedua hal tersebut, dan karena masing-masing 
keluar dari garis kebenaran ekonomi yang memiliki dampak-lampak yangburuk, 


Kedua: Kesesuaian Antara Konsumsi dan Pemasukan 


Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai 
dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi 
adalah, bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
permintaan konsumen individu. Di mana permintaan menjadi bertambah jika 
pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemsukan 
menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain, 

Sesungguhnya kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan tersebut 
memiliki dali-dalinya yang jelas dalam perekonomian Islam, diantaranya 
firman Allah Ta'ala, 


kita tegas 4 


? 





mada 
Pansl D 


“Hendaklah orang yang mampu memberi nalkah menurut kemampuannya. Dan 





orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi wafkah dari barta yang 

diberikan Allah kepadanya.” (Ath-Thalag: 7) 

Substansi ayat tersebut dapat dipahami dalam prespektif riwayat Ibnu 
Jarir, bahwa Umar bertanya tentang Abu Ubaidah, lalu diberitahukan 
bahwa Abu Ubaidah memakai baju kasar dan mengkonsumsi makanan 
yang paling kasar, maka Umar mengirimkan kepadanya seribu dinar, dan 
berkata kepada utusan, “Lihatlah apa yang dia lakukan dengannya jika dia 
menerimanya?!" Lalu berselang tidak lama, dia memakai pakaian yang paling 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 147 


halus, dan memakan makanan yang paling bagus. Ketika utusan datang 
kepada Umar dan memberitahunya tentang hal terscbut, maka Umar berkata, 
“Dia mengamalkan ayat ini: "lendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan regkanya hendaklah memberi nafkah dari 
harta yang diberikan Allah kepadanya,” 

Bahkan Umar menyerukan kepada orang muslim untuk memperluas 
dalam konsumsi mereka jika Allah memperluas kepadanya dalam rizki-Nya. 
Umar berkata, “Jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah terhadap 
dirimu." 

Sesungguhnya kesesuaian konsumsi dengan pemasukan dalam ekonomi 
Islam sangat berbeda dengan apa yang terdapat dalam ekonomi konvensional 
dalam beberapa hal yang substantif, di mana yang terpeting diantaranya 
adalah sebagai berikut: 

. Ekonomi Islam menilai keluasan dalam konsumsi disebabkan bertam- 
bahnya pemasukan sebagai bentuk penampakan nikmat Allah kepada 
hamba-Nya. Nabi Shadallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Makanlah dan 
minumlah dengan tanpa kesombongan dan pemborosan sesungguhnya Allah menyukai 
bila nikmat-Nya terlibat pada hamba Nya”“ Dengan makna ini, Az-Zargani 
menyebutkan alasan pengarahan Umar Radhiya/lahu Anhu untuk memper- 
luas dalam konsumsi dengan bertambahnya pemasukan, dimana Umar 
mengatakan, “Jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah terha- 
dap dirmu, karena sesungguh-nya Allah menyukai jika tanda nikmat-Nya 
terlihat pada hamba-Nya” karena sesungguhnya diantara mensyukuri 
nikmat-nikmat Allah 2 'alw adalah dengan menampakkannya, dan diantara 
tanda mengkufurinya adalah dengan menyembunyikannya.”! 

Berdasarkan penilaian tersebut, maka perilaku konsumtif bagi seorang 
muslim akan menjadi istigamah dalam kondisi bertambahnya pemasukan 
dan di kala menurunnya penghasilan. Sebab ketika pemasukan bertam- 
bah, maka tidak boleh disertai dengan sikap sombong dan pemborosan. 
Karena itulah datang pengarahan Nabi Shallallahu Aluihi wa Sallam dengan 
sabdanya, “Makanlah dan mimemlah dengan tanpa kesombongan dan pemborosan.” 


ra 


Sebaliknya, menurunnya pemasukan -dan dampaknya dalam penurunan 


Jami AMown 54113)? Gor (23-69) As-Sayathi, apk 362) AspSyaucam, Ibu A1 Or(5226337 dan bandingkan Ianu 
Karat tehamb Iu La 203.03) 
2 Milik psi&91I4 Akbakluri, ic th haditne. 365, Ibuu Katis ln?" LAALcmi (81306) 
' od hadis 1s. 6809, AlBaihayi, at bait ta, 6169, AI Hak, (8130) dan Akin berkata, “Hadi ini 
dan keduanya (Alulhari dan Musln) Udik mengeluarkannya, dan disepakati oleh AdeDzahabi” 











Tila, AtOg sapa (R 197) 


148 Fikih ekonomi Umar bin Al-Khathab 


konsunssi- tidak boleh menyebabkan kepada meremehkan nikmat Allah. 
Akan tetapi seorang muslim dalam kondisi terscbut harus komitmen 
dengan pengarahan Nabi ShuMallahu -Maihi na Sallam, “Uihatlah orang yang 
bebih rendah daripada kamus dan janganlah melihat orang yang di atas kamu, karena 
akan lebih mengarahkan kamu meremehkan nikmat Allah kepadamu." 

Vada sisi lain, bahwasanya diantara kongklusi kesesuaian konsumsi dengan 
pemasukan adalah, bila tolok ukur boros dan kikir itu menjadi relatif. 
Sebab, apa yang dianggap boros bagi sescorang, boleh jadi bukan pembo- 
rosan bagi orang yang lain, karena memperhatikan perbedaan pemasukan 
di antara keduanya. Hal yang sama juga dapat dikatakan dalam masalah 
kikir, Karena itu, Al-Ghazali berpendapat bahwa boros seringkali dimutlak- 
kan pada berlebihan dalam penggunaan uang dalam hal-hal yang mubah. 
Beliau berpendapat bahwa berlebihan itu berbeda bila dikaitkan dengan 
keadaan. Menurutnya, bahwa barangsiapa yang tidak memiliki selain se- 
ratus dinar, umpamanya, dan dia memiliki keluarga dan beberapa anak, 
di mana mereka tidak memiliki penghidupan selain darinya, lalu dia 
membelanjakan semua uang tersebut dalam walimah, mka dia pemboros 
yang harus dicegah darinya. Demikian juga dalam memperindah baju dan 
makanan, karena demikian itu mubah dalam jenisnya, dan menjadi boros 
jika melihat kandisi seseorang dan kekayaannya. 

Sesungguhnya penilaian seperti itu memiliki tempat dalam fikih ekonomi 
Umar Radhiyailahu Anhu. Diantara buktinya adalah riwayat dari Ubaidullah 
bin Humaid, ia berkata,” Kakckku melintas di depan Umar bin A-Khathab, 
dan dia membawa baju jubah, maka Umar berkata, “Berapa harganya kamu 
membeli bajumu ini? Ia menjawab, “Dengan enam puluh dirham.” Umar 
berkata, “Berapa hartamu?' la menjawab, “Seribu dirham.” Maka Umar 
berdiri kepadanya dengan tongkatnya lalu memukulnya, seraya berkata, 
“Modal hartamu seribu dirham, dan kamu membeli baju dengan enam 
puluh dirham! Modal hartamu seribu dirham, dan kamu membeli baju 
Yengan enam puluh dirham!” 

Sesungguhnya manusia ketika membandingkan kondisi dirinya dengan 
orang yang lebih tinggi darinya dalam pemasukan, maka dia akan merasa 





kekurangan, walaupun pemasukannya mencukupi kebutuhannya atau lebih 


| MlBukhari, Aib (lah, hadis mo. 6 128, Musim, Ad hadi hadir mo 2083, dan selain keduanya Lihat, Hvaal Anin lam? Asal 
(112) 

2 Ih Ulin 29 

4 You Abi Ad Dunya, sim, 331, Ubsidilah bin Hlumaid 
opSya'ti, Dimasa wu Hajat berkat tovtang dia, Diri 





mesdapri Umat memo meryetan dri yahnya dan dari 
ht, Tayub At Talk Ian, 370 Tebet Tb 





Bab 1: Dasar-dasar Ekonomi 149 


tinggi darinya. Hal seperti ini telah disyaratkan dalam pengarahan Umar 
Radbiyallahu Anhu, Wahai kaum muhajirin! Janganlah kamu memperban- 
yak masuk kepada ahli dunia, karena sesungguhnya itu akan menyebabkan 
kalian mengutuk rizki kalian." 

Oleh karena itu, pendidikan seorang muslim agar tidak membanding- 
kan pemasukannya dengan pemasukan orang yang lebih tinggi daripada 
dirinya, dan mengarahkannya kepada membandingkan pemasukannya 
dengan pemasukan orang yang lebih sedikit darinya, adalah yang akan 
dapat mengurangi tersebarnya fenomena perasaan miskin relatif di dalam 
masyarakat Islam. Sebagaimana pendidikan seperti itu juga akan mengikis 
upaya mengikuti pola konsumtif orang-orang kaya, dan apa yang muncul 
dari demikian itu tentang pengarahan pemasukan untuk memperluas dalam 
konsumsi dan memaling-kannya dari bidang-bidang yang lebih penting 
daripada hal tersebut! 

Sesungguhnya bertambahnya permintaan sebab bertambahnya pemasukan 


» 


dalam ckonomi konvensional adalah dimaksudkan pembelanjaan seseorang 
terhadap dirinya tanpa mempedulikan orang lain, akibat pandangan egois 
yang menjadi landasan penyelesaian perilaku konsumtif dalam ekonomi 
Barat. Adapun dalam ekonomi Islam, maka seorang muslim menjadi 
bertambah tanggung jawabnya ketika bertambah pemasukannya, agar 
mencakup segala bentuk pintu kebajikan. Di mana yang pertama dalam 
tanggung jawab tersebut adalah keluarga, lalu kerabat dekat, kemudian 
tetangga, kemudian meluas sedikit demi sedikit hingga mencakup umat 
semuanya," Tentang keumuman tanggung jawab ini, Ibnu Abdil Barr telah 
mengisyaratkan dalam komentarnya terhadap riwayat yang telah disebutkan 
di atas, dengan mengatakan, “Perkataan Umar, Jika Allah memperluas 
(rizki) kepadamu, maka perluaslah terhadap dirimu', maksudnya adalah 
pengeluarannya untuk membeli baju dalam shalat. Sebab, ungkapan terse- 
but mencakup dalam semua infak dan dalam memperindah juga: untuk 
shalat dan yang lainnya.” 





4. Sesungguhnya konsumen non muslim dapat memperluas dalam konsum- 
sinya setiap kali pemasukannya bertambah, selama dia memiliki keinginan 
dalam hal tersebut. Sebab teori ckonomi konvensional memberinya kebe- 












1, Ihou Akil adi #pev2678) 
ataan secara panjang lebur tentang mengikus dan emenstu pola hidus konsuws, dalam bagian keenam 


ihu.A/Igtsbad-A/ Liu lt 42, Dan dalam Jadian ini akan diseburkan tambah 


A 
tentang perhatian seorang muslim terhadap tanggung jawabrya yait ketika membicarakan kaidah sovil dlam konyumsi 
kebun (26 107) 


150 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


basan penggunaan pemasukannya terhadap apa saja yang dikehendakinya. 
Sedangkan dalam ekonomi Islam, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan 
adalah tidak berati bertambahnya konsumsi dengan tanpa batasan setiap ber- 
tambahnya pemasukan. Bahkan bertambahnya dalam konsumsi tidak boleh 
sampai pada batas pemborosan. Demikian pula, jika pemasukan seorang 





muslim kurang dari mencukupi kebutuhannya, maka syariat mewujudkan 
sarana- sarana untuk mencukupinya, yang akan dijelaskan kemudian ketika 
membicarakan jaminan sosial, dalam pasal ketiga dari bab ini. 


Ketiga: Penyimpanan dan Pengembangan 


Menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merca- 
lisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, 
bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap 
salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain. Karena 
itu memperluas konsumsi akan berdampak pada penurunan penyimpanan, 
schingga berkuranglah modal investasi dengan tingkat penurunan simpanan. 
Dan demikian ini adalah yang menghambat upaya investasi. Karena itu, sistem 
ekenomi seluruhnya berupaya membatasi konsumsi sebagai cara permodalan 
investasi dan pembentukan modal. 


Sesungguhnya Umar Radhiyallihn Anbu menyerukan pembatasan 
konsumsi, dan mengingkari orang-orang yang menggunakan semua 
pemasukannya untuk konsumsi. Dalam hal ini, beliau berkata kepada 
putranya, Ashim, “Wahai Anakku! Makanlah dalam separuh perutmu, dan 
janganlah kamu membuang bajumu hingga rusak. Janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang menjadikan apa yang diberikan Allah kepada mereka untuk 


perut dan tubuh mereka saja.”"! 


Di antara yang menunjukkan perhatian Umar Radhisallihu Anhu tentang 





pembatasan konsumsi untuk kemaslahatan penyimpanan dan investasi, bahwa 
beliau tidak mencukupkan dengan pengarahan terhadap individu. Akan tetapi 
beliau menyampaikan pembicaraan demikian itu kepada umat di atas mimbar 
dan menghimbau mereka untuk menginvestasikan sebagian barang sebagai 
ganti dari mengkonsumsianya. Beliau berkata, “Janganlah kamu makan telur, 
karena dia hanya satu suapan. Tapi, jika dia ditetaskan akan menjadi ayam yang 
berharga satu dirham.” Dan ketika Umar mengetahui bahwa kaum muslimin 


| Telah dadakan ukhrjara 
D Yuu Syadib, pa(SLM. Ibou AKI Bu, epud (2623274 dan Ibr Ali Ad Duava, go bla. 320 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 151 





menyembelih hasil kuda mereka untuk dimakan, dan seseorang di antara mereka 
berkata, “Apakah aku dapat hidup hingga aku mengendarai ini?!”, maka Umar 
menulis surat kepada mereka, “Perbaikilah apa yang dikaruniakan Allah Tu ula 
kepadamu, "1 





arena sesungguhnya itu akan menambah mahal nilainya. 

Di sana terdapat dua hal penting yang seyogianya disebutkan, yaitu: 

Pertumu, bahwa hubungan antara konsumsi dan penyimpanan seyogianya 
scimbang. Karena itu, memperluas dalam konsumsi tidak boleh sampai 
membahayakan penyimpanan, dan tidak seyogianya bila penyimpanan 
mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi seseorang dan orang- 
orang yang menjadi kewajiban nafkahnya, Sebab, memenuhi kebutuhan 
tersebut memperoleh prioritas dalam ekonomi Islam. Karena itu, strategi 
investasi dalam fikih ckonomi Umar Rsulliyalaha Anbu berdasarkan pada 
pemberantasan kemiskinan, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi individu?! 

Kadi, tidak seyogianya bila membaurkan antara sikap Umar Radhiyalkahu 
Anhu tentang konsumsi dan sikapnya tentang produksi. Sebab, sikapnya 
tentang konsumsi mencerminkan seruan pola keseimbangan, sedangkan 
seruannya terhadap perluasan produksi sesuai kaidah-kaidah tertentu yang 
telah disebutkan dalam pasal pertama. 

Sesungguhnya membaurkan antara kedua hal tersebut akan berdampak 
pada generalisasi nashwiush dan atsar yang mengecam pemerluasan dalam 
urusan dunia terhadap setiap produksi dan konsumsi: sehingga demikian 
itu akan berdampak negatif dalam produksi dan pengembangan ekonomi. 


c. Memperhatikan Prioritas Konsumsi 

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu 

Pertama, primer. Maksudnya, sesuatu yang harus terpenuhi untuk 
menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa 
dengannya kondisi tidak akan stabil, dan sescorang tidak aman dari 
kebinasaan. 

Dalam menyebutkan tingkatan ini, Umar Radhiyalkihn Arbm mengatakan, 
“Seseorang tidak akan binasa dari separuh kebutuhan pokoknya, dan 
barangsiapa yang tersiapkan baginya kebutuhan pokok sehari setelah schari, 






na pengembangan, dalam pwal | dari bab ko3| 
Mrubngut (7-8), AsSyaikati bru AI da 
Iudamph Km, Ii Te, Tud bin Mabaromad Ar Remas 





bm. 174-175, Aay-Spatbul 
Tayalat Amal DA 








152 Pikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


maka dia aman dari kerusakan diri, dan sebaiknya dia sabar dan menunggu 
kelapangan hingga Allah Tut: memberikan keluasan dan kemudahan.” 
iyallahu Anbu dalam 
tercalisasinya cingkatan ini adalah kecamannya terhadap putranya, Abdullah, 
ketika beliau melihat salah satu putri Abdullah jatul-bangun karena pingsan 
disebabkan kelaparan, dan memerintahkannya bekerja untuk anak-anaknya 
sebagaimana manusia bekerja untuk anak-anak mereka! 


Sedangkan di antara contoh perhatian Umar Radh 








Contoh yang lain, bahwa beliau memberikan sanksi kepada sekelompok 
orang terhadap disur seorang lelaki yang meminta minum kepada mereka, 
namun mereka tidak memberinya hingga dia mati karena kehausan! Dan 
beliau mendenda Hathib bin Abi Balta'ah untuk harga onta milik seseorang dari 
kkabilah Muzainah yang disembelih beberapa budaknya, ketika beliau mengetahui 
bahwa Hathib tidak memberi kecukupan kebutuhan primer mereka! 

Kuiua, sekunder, yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, yang 
tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan 
primer, 





Di antara contoh perhatian tingkatan ini dari fikih ckonomi Umar 
Radjiyalaihu Anbw adalah, bahwa beliau membebani Ahli Dzimmah memberikan 
madu kepada kaum muslimin di daerah-daerah taklukan untuk kemaslahatan 
mereka, dan menghindarkan mereka dari wabah bumi dan bebannya. Lalu 
tika beliau pergi ke Syam, Ahli Dzimmah mengadu kepadanya bahwa mereka 
tidak mendapatkan madu, dan menawarkan kepadanya untuk memberikan 








kepada kaum muslimin #hila'" Ketika beliau meminum sebagian darinya, beliau 
berkata, “Betapa bagusnya ini! Maka berikanlah dia kepada kaum muslimin!” 
Lalu mereka pun memberikannya kepada kaum muslimin 








Dari riwayat tersebut dapat kita lihat betapa antusiasnya Umar 
Radhiyallahn Arbu dalam mencukupi minuman kaum muslimin untuk 





kau Abdi! Bare apa (18170) 

“Telah dacouikan tukhsilaya. 

Yahya bia Alim, ke-i URJ.rg, al 11, Mona AkiSribah, poni9-14h AI Ba hat, “1 freon -UKsia O.M, Tooa Hasr,ent 
IbasAblu. adi ga BA7I) Dalan iyaa dsbuun bari yang ema mun Encbt all Kerang peran 

ka 


Buat yui (1D US) Kesan 
var tanal Atan tetapi IK. time 


(seng air dri orxng yang tungat membutuhkan hingga matiz dan 

















tengusian 
yang sepeadapat denganara dalam wsilsya dx Lahat DR Rivai. ap Liar 
ae Wetan 2 TRTI) 














(en angge- yang dimasak Fingga klan daa periganya, ah 

eatn istana Dalam “4 May karya Iheu Odudamah @IIR) diseburkar: Abu ta, “Aku bertanya kepada Imam Ahmad 
Tertang munum ria: jiki cus pernganya an eva teperr ganya? Males dia berkata, "lidi rarngapa? Lalu Imam Ahmund 
tanya, Sesungguhnya baayak ocang mengazikan bahwa d'emubukkan” Ia memawah, Tidak memabukkari Jaka das tasatuk- 
kan, Umar bin A) Kliaihab titah alan mengalah z1ny2” 

8 AlXtuttag AlYund., p.15-1 4516) Dan lihat beberapa resyat Lalang ati pada Mal (2874) As) 
BIAN Baihngi Ahad “5 rtan D4. Vs toar LA AN) Teru Abeil Dar, 47212432) dan Al Alosai, Ka 


£ Ne BS dn Lena AP Aneh, 














Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 153 








menghindarkan mereka dari perderitaan dan sakit yang mereka alami akibat 
kondisi dacrah tersebut. 

Di antara contoh yang lain, bahwa ketika Umar Radhijulluhu Anhu merasakan 
sakit di perutnya akibat mengkonsumsi zaitun, beliau ingin menggantinya 
dengan keju untuk menghindarkan dirinya dari sakit, maka beliau meminta 
izin kaum muslimin jika harga keju tersebut d: 
kepada mereka, “Sesungguhnya Amirul Muk 
akibat memakan zaitun! Jika kalian melihat untuk menghalalkan kepadanya 
tiga dirham, harga sekaleng keju dari baitul mal kamu, maka lakukanlah!"! 


Ketiga, tersier, yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan 









i baitul mal, dan berkata 





n mengeluhkan perutnya 


primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunder, namun hanya sebatas 
pelengkap dan hiasan. 


Di antara contoh perhatian terhadap tingkatan tersier ini dari fikih 
ckonomi Umar Rudhiyaltahu Anbw adalah riwayat yang disebutkan Allah, 
mantan hamba sahaya Abu Ayyub. Ia berkata, “Adalah Umar Radhfsullihu Anhu 
memerintahkan pembuatan pakaran yang bagus untuk Ahli Badar, kemudian 
mengirimkan kepada Mu'adz bin “Afra. Ketika Ibnu “Afra menerima baju, 
dia berkata, kepadaku, Wahai Aflah, juallah baju ini untukku!" Maka aku 
menjualnya dengan seribu lima ratus dirham." Kemudian dia berkata, 'Pergilah 
kamu, dan belilah hamba sahaya untukku." Maka aku membeli untuknya 
lima hamba sahaya.' Kemudian dia berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya 
seseorang karena kelemahan pikirannya memilih dua lembar kain yang 





mereka pakai atas lima hamba sahaya yang dimerdekakannya. Pergilah kalian, 
karena kalian merdeka!" Talu ketika sampai kepada Umar bahwa Mu'adz 
bin “Afra tidak memakai baju yang beliau dikirimkan kepadanya, maka 
Umar membuatkan untuknya pakaian yang kasar scharga seratus dirham. 
Ketika utusan datang kepadanya, dia berkata, "Aku berpendapat, kamu tidak 
diutusnya kepadaku? Ia menjawab, “Bahkan aku, demi Allah, diutusnya 
kepadamu!" Maka dia mengambil baju, kemudian dibawanya kepada Umar. 
Lalu keti 
mengirimkan kepadaku baju ini?" Beliau menjawah, Ya! Sesungguhnya kami 





ka di bertemu Umar, dia berkata, Wahai Amirul Mukminin, engkau 


mengirimkan kepadamu pakaian yang dibuat untukmu dan teman-temanmu. 
Lalu sampai kepadaku bahwa kamu tidak memakainya," Maka dia berkata, 
“Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya aku walaupun tidak memakainya, 


D bau Syatat esi/(2270) Riwayat ini menunkkan bahwa Umar tidak memiliki ang untuk membeli amin rcbet, teskipan 
beliau eocang khalifa! 


154  Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


namun aku menginginkan jika engkau memberikan kepadaku yang bagus 
dari apa yang di sisimu," Lalu dia mengembalikan bajunya kepada Umar." 
Dan dalam satu riwayat disebutkan, bahwa Umar Radhialahu Anhu 
memerintahkan pembuatan baju untuk ditenun di Yaman, yang harga satu 
bajunya mencapai seribu dirham, kemudian beliau memakainya, dan juga 
diberikan kepada para sahabat Rasulullah S/u/lulahw Alaihi wa Sallam 
Selanjutnya, bahwa ketika "Utbah bin Fargad sampai kc Azerbaijan, dia 
diberikan £habi! Ketika 





ia memakannya, dia mendapatinya manis lagi 


enak, maka dikirimkanlah sebagiannya kapada Umar. Lalu ketika sampai 
kepada Umar dan dimakannya, beliau mendapatkannya terasa manis, maka 
beliau berkata kepada utusan "Utbah, "Apakah setiap kaum muslimin kenyang 
dari makanan ini dalam perjalanan mercka?” Ia menjawab, “Tidak!” Maka 
Umar mengembali-kannya kepadanya, dan menulis surat kepada “Utbah, yang 





isinya: “Kenyang-kanlah kaum muslimin dengan apa yang mengenyangkan 
kamu dalam perjalannan kamu!” Dalam riwayat lain disebutkan, “Aku 
wajibkan kepadamu, wahai “Utbah, jika kamu kembali, untuk memberikan 
setiap orang dari kaum muslimin yang sepertinya.” Maka dia berkata, 
“Demi Dzat yang membuatmu baik, wahai Amirul Mukminin, jika kamu 
membelanjakan harta kabilah Oais semuanya, niscaya tidak akan mencukupi 
hal tersebut!" Umar berkata, “Tidak ada kebutuhan bagiku di dalamnya. 
Di mana tidak samar lagi, bahwa Aubish yang diperintahkan Umar untuk 
diberikan makan kepada kaum muslimin merupakan barang tersier. 





Sesungguhnya konsumen muslim dituntut memperhatikan ketiga 
tingkatan kosumsi tersebut, dan sejauh mana terpenuhinya pada dirinya, 
keluarganya, dan umatnya. Ia harus memulai yang terpenting, lalu yang 
penting. Karena itu, tidak seyogianya memperhatikan yang sekunder, jika 
dalam demikian itu terdapat pengabaian terhadap yang primer, dan tidak 
boleh memperhatikan yang tersier, jika dalam memperhatikannya terdapat 
pengabaian terhadap yang sekunder, terlebih lagi yang sekunder." 
Sesungguhnya pemerhatian terhadap prioritas konsumsi ini dapat 
disimpulkan dari fikih ekonomi Umar Radhijallahu Anhu dengan riwayat yang 






Syadanyapsi (RAN car, asn: hgianya berkata, "Sanadinya thahin, melata gd," 

Mamaf Yalaong (UL220) Ibma Lanjueaih,4hor (LAMA) dan Ibu Kan ta adanya Giman” 
ah rain yang terbuat da: kurma dan az Lihat. Zumi Am TEA je LAN HUT CI Kowartu 
andi ad, pain bu, 16, TonulJeaes, 
Abdi! Hadi yee (2 986389). daa seninya daryatikan #lluh oli pentabgig 


» Instan 













Madiwto-8hueh karya Toou Abdil 
5 SAMDR Yaar Hemid AK Aly G3 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 155 


mengatakan, bahwa Umar masuk ke rumah salah satu gubernurnya di Syam, 
lalu beliau melihat gorden pada dinding rumahnya, maka beliau memotong 
gorden tersebut seraya berkata kepadanya, “Celaka kamu! Apakah kamu 
memakaikan dinding sesuatu yang jika kamu pakaikan kepada sekelompok 
manusia akan bisa melindungi mereka dari panas dan dingin?!” 

Dalam riwayat tersebut kita dapatkan, bahwasanya Umar Radryailahu Anhu 
mengecam gubemurnya yang membuat yorden pada dinding rumahnya, karena 
demikian itu hanyalah kebutuhan tersier." Beliau berpendapat bahwa yang lebih 
utama adalah mengarahkan sumber-sumber konsumsi tersebut kepada sesuatu 
yang lebih penting daripada kebutuhan tersier, yaitu memberikan manusia 
pakaian yang dapat melindungi mereka dari panas dan dingin. 

Di antara bukti yang juga menunjukkan perhatian Umar Rudbijulhha 

Anbu terhadap prioritas konsumsi adalah, bahwa ketika beliau mengutus 
Muhammad bin Maslamah ke Irak untuk melaksanakan tugas penting, maka 
beliau tidak membekalinya. Lalu ketika Muhammad bin Maslamah bertanya 
kepadanya tentang sebab demikian itu, beliau berkata, “Aku tidak suka bila 
aku menyuruh untukmu sesuatu, lalu dia bagimu dingin dan bagiku panas, 
sedangkan di sckitarku penduduk Madinah yang terbunuh olch kelaparan, 
dan aku mendengar Rasulullah Shahelihu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah 
seseorang kenyang, sementara tetangganya tidak!"! 

Dalam riwayat yang telah disebutkan, kita dapatkan bahwa Umar 
Radbryallahu Anlw berpendapat bahwa memberikan makan penduduk Madinah 
yang lapar lebih utama daripada membekali Muhammad bin Maslamah 
dengan nafkah yang bukan primer, dan kalau seandainya primer, niscaya 
beliam akan memberikan bekal dengannya. 

Contoh yang lain, bahwa Umar Rudiivadahw Anbu berpendapat untuk 
mendahulukan orang yang sangat membutuhkan atas yang lainnya, dan 
wajib atas orang-orang yang mampu untuk memberikan kepadanya apa yang 
menghindarkannya dari kebinasaan, dan beliau memberikan sanksi terhadap 
orang yang menolak demikian itu. Di antara riwayat yang berkaitan dengan 
masalah ini, bahwa sekelompok orang dari kaum Anshar bepergian, lalu 
kehabisan bekal. Ketika mereka melewati perkampungan sebagian orang Arab, 







baba jika Larena 
maka hubumuya 








otenhwa Takan ine “He ramebafaN Ti Wi AA 





156 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 


mereka meminta jamuan, namun orang-orang badui tersebut menolak. Lalu 
mereka meminta untuk membeli, namun orang-orang badui juga menolak 
mereka. Maka mereka mengambil dengan paksa. Lalu orang orang Arab badui 
mendatangi Umar, dan orang-orang Anshar ketakutan, maka Umar berkata, 
“Kalian mencegah ibnu sabil dari apa yang Allah berikan dalam susu onta 
pada malam dan siang! Ibnu sabil lebih berhak dengan air daripada orang 
yang mukim."! 

Urgensi memperhatikan prioritas konsumsi ini akan nampak lebih 
besar lagi ketika dalam waktu krisis dan kelaparan, yang penjelasannya akan 
disebutkan kemudian! 

Di sana terdapat makna Jain bagi urutan prioritas konsumsi dalam 
ekonomi Islam yang tercermin dalam harus memulainya seseorang terhadap 
dirinya, lalu orang-orang yang wajib dinafkahi, kemudian yang terdekat, lalu 
yang terdekat. Di mana ekonomi Islam memperhatikan pemenuhan sesuatu 
yang menjadi kebutuhan primer mereka. Sebab apa yang demikian itu 
sebagai jalannya. maka tidak boleh mementingkan orang lain, dikerenakan 
dampaknya dalam mencampakkan diri dan kerabat dekat kepada kebinasaan. 
Adapun dalam kebutuhan sekunder dan tersier, maka mementingkan orang 
lain atas diri sendiri, maka dianjurkan (sunnah), dan yang afdhu/ adalah 
memprioritaskan kerabat dekat: karena mereka lebih utama dengan kebaikan. 

Sesungguhnya urutan tingkatan konsumsi ini berkaitan dengan urutan 
konsumen, Maksudnya, mendahulukan yang terdekat, lalu yang dekat. 
Sementara makna urutan yang sebelumnya berkaitan dengan urutan tingkatan 
konsumsi: yakni mendahulukan yang primer atas yang sekunder, dan seterusnya. 
Mendahulukan diri sendiri dan kerabat dalam konsumsi ini dikuatkan 
tallallahu.-Maihi wa Salam kepada salah satu sahabatnya, 


: Jika terapan kelebihan, maka bagi keluargaryn. 1 ulu 








oleh pengarahan Nabi 





"Mulailah dirimu sendi 








terdapat kelebihan dari kebutuhan keinarganm, maka bagi kerabatmu. Kemudian 
Juka terdapat ketebiban dari kebutuhan kerabatum, ntaka demiktan, dan demiktan.” 
Dan dalam hadits yang lain disebutkan, 


vik shadagah adalah apa yang batas kecukupan, dan mmlaitah keluargamu." 








Ibnu Spadid, AR (BZAT, Ibu Har, ee RLAIL AS bag, sasa (10Se) dan bardingkan Yahya bin Adarr, ane hlm. 12 
entahug »1ehoi7 Was karga tb Nyahah berkaa,"Dirwayatkar ALbanag yandan turaenya Wuih” 

2 Kuklotih denah ar tw alan dibutkan beiha membicaakan tentang kaidah sx. dala koran, tidak lama lag: Dorrikian 
pula ketika membssarakar tetang kei d “lam pasal ktisa nanti. ro “it, 

3 Muslim, 4 Stoob salit no 997. Hades yang berkaitan tcatang tema ii banyak munlahaya, Lihat Ibnul 4 
(snen 

AAU, A0 SA la 

















pm tua 








1 1425, Al Dawwat dp Tenan lai 74 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 157 


Di mana Ibnu Hajar berkata, “Makna hadits ini, bahwa shadagah yang 
utama adalah yang terjadi setelah melaksanakan hak-hak sendiri dan keluarga, 
di mana orang yang bershadagah tidak menjadi orang yang membutuhkan 
setelah shadagahnya.”"! 

Sedangkan sabdanya, “Mulailah orang yang menjadi tanggung jawab 
nafkahmu", di dalamnya terdapat makna pendahuluan nafkah diri sendiri dan 
keluarganya: karena mereka berkisar pada dalam harta ini. Lain halnya nafkah 
kepada selain mereka. Dan di dalamnya juga terdapat makna pendahuluan 
yang terpenting, lalu yang penting dalam masalah-masalah syariah?! 


Sebagaimana Umar Rudbiyallabu Anbw juga tidak menyetujui 
menshadagahkan seluruh harta. Di antara riwayat yang menguatkan demikan 
itu, bahwa Abdullah bin Umar berkata kepada bapaknya, “Sesungguhnya 
aku ingin menshadagahkan hartaku, semuanya!” Maka Umar berkata 
kepadanya, “Janganlah kamu keluar dari hartamu seluruhnya. Akan tetapi 
bershadagahlah, dan tahanlah.”! 


Sebab, menshadagahkan seluruh harta berarti mendahulukan orang lain 
atas diri sendiri dan keluarga, yang akan berdampak pada keterhalanyan diri 
dan keluarga dari apa yang lazim bagi mereka, berupa kebutuhan pokok, 
sedangkan mereka lebih utama untuk dipenuhi kebutuhan pokok mercka, 
seperti telah disebutkan sebelumnya. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa apa yang telah disebutkan di atas 
terbantahkan oleh ayatayat A-ur'an dan hadits-hadits yang berkaitan 
tentang keutamaan orang-orang yang mementingkan orang lain atas diri 
sendiri. Maka Ibnu Hajar menyanggah pendapat terscbut dengan mengatakan, 
“Makna kecukupan dalam hadits ini," adalah terjadinya sesuatu yang 
mendorong kebutuhan primer, seperti makan ketika lapar yang tidak bisa 
ditahan, menutup aurat, dan kebutuhan sesuatu yang bisa menghindarkan 
mudharat terhadap diri sendiri. Maka, apapun yang caranya seperti ini 
maka tidak boleh diprioritaskan, bahkan haram. Karena jika diprioritaskan, 
maka akan berdampak pada kebinasaan dirinya atau membahayakan, arau 
menyingkapkan aibnya. Sebab memperhatikan haknya lebih utama dalam 
segala kondisi. Lalu jika kewajiban-kewajiban ini telah terpenuhi, maka 
boleh mengutamakan orang lain, dan shadagahnya adalah yang lebih utama, 


1 Pekan 
2 AkAzum Atahor-IKUrtafO7Icgan perangkapan tebu, 

& in bandingkas Tbou Hair, 4. 1(3:3474 AW Aatim Abadi yo 71) dan dlam katun ial atandivebudan 
ana 

ID bah Jalal lebh masya di men benbapag» 





158 Tiki Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


dikarenakan (ia melakukan itu) dalam kondisi yang sulit. Maka dengan ini, 
hilanglah kontradiksi antara beberapa dalil tersebut, iyu Atuh." Dan dalam 
prespektif pendapat Ibnu Hajar ini, maka dapat menjadi jelas substansi 
pendapat Umar Radhiyailahn Anhu, “Tapi, bershadagahlah, dan tahanlah 
(sebagian hartamu).” 

Sesungguhnya penjelasan tersebut hanya memfokuskan dampak 
negatif ketika seseorang mengeluarkan semua hartanya dalam kebutuhan 
konsumsinya, dan tidak memaparkan dampak negatif jika ia melakukan itu 
untuk memenuhi keinginan pengembangannya. Padahal telah dimaklumi, 
bahwa penyisaan seseorang sebagian hartanya merupakan salah satu cara yang 
akan membantunya dalam melakukan kegiatan ekonomi, karena dia dapat 
memanfiatkan hasilnya: mensfkahkan sebagian darinya untuk keluarga, 
dan bersedekah kepada orang lain. Sedangkan jika seseorang mengeluarkan 
semua hartanya akan menyebabkan ia menjadi penganggur, dan tidak mampu 
mencukupi dirinya dan orang yang wajib ia nafkahi, apalagi bersedekah 
kepada orang lain. 

Pada sisi lain, bahwa larangan Umar Radiju/labu rbu menyedekahkan 
seluruh harta itu sesuai dengan seruan untuk menyimpan dan mengivestasikan 
harta. Scbab, shadagah -pada umumnya- diperuntukkan untuk orang-orang 
miskin, sedangkan orang-orang miskin cenderung konsumtif, sehingga 
dampak menyedekahkan semua harta adalah bertambahnya konsumsi 
terhadap simpanan dan investasi. 

Boleh jadi, pendapat tersebut disanggah dengan mengatakan, 
bahwa bertambahnya kansumsi herarti bertambahnya permintaan, yang 
selanjutnya akan menyebabkan naiknya harga, schingga akan berdampak 
pada bertambahnya produksi. Akan tetapi seyogianya diketahui, bahwa 
bertambahnya konsumsi orang-orang yang disedekahi dalam kondisi 
disedekahkannya semua harta itu akan disertai menurunnya konsumsi 
pemilik harta dan konsumsi orang-orang yang menjadi kewajiban nafkahnys, 
di samping keterhalangannya dari kesempatan mengembangkan harta 
tersebut. Hal ini berbeda dengan menginfakkan sebagian harta seperti 
mengeluarkan zakat, dan shadagah-shadagah sunnah dengan sebagian harta, 
maka dia memiliki dampak pengembangan harta dan dampak sosial yang 
besar, diantaranya: motivasi para pemilik harta untuk mengembangkan harta 
mereka, sehingga mereka mengeluarkan zakat dan shadagah yang lain dari 


LonapaaAn) 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 159 





pengembangan harta mereka, di samping pengaruhnya dalam bertambahnya 
bentuk konsumsi, meningkatnya permintaan, lalu naiknya harga. Hingga 
demikian itu menjadi dorongan lain terhadap bertambahnya produksi. 
Sesungguhnya penyelesaian tersebut mengharuskan kondisi yang wajar. 
Sebab terkadang kemaslahatan justru terletak dalam menshadayahkan semua 
harta, seperti dalam keadaan bencana kelaparan, tercampaknya manusia 
kepada kebinasaan, dan lain-lain, yang menjadikan sumber-sumber baitul 
mal tidak mampu melaksanakannya. Sebab, melindungi nyawa didahulukan 
atas melindungi harta, sebagaimana dimaklumi dalam tujuan-tujuan syariah. 


d. Kaidah Sosial 


Yang dimaksudkan kaidah ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial 
yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, dimana yang 
terpenting di antaranya dapat kami sebutkan sebagai berikut: 


Pertama: Umat 


Sesungguhnya saling keterkaitan dan saling sepenanggungan merupakan 
salah satu ciri dasar umat Islam, baik individu maupun kelompok. Dalilnya 
adalah sabda 1 Shallallahu Alaihi nu Sallam, 





"Perumpamaan orangarang yang beriman dalam saling mencintai dan saling kasih 





sayang di antara mereka 





lalah seperii catu tubuh, yang jika satu anggota dat 





mengeluh, seluruh anggota tubuh yang batunya begadang dan dertam.”" 
Juga dalam sabdanya, 
“Bukanlah orang mukmin itu urung yang kenyang, sementara tetangyanya lapar,” 
Salah satu konsekwensi ikatan keimanan tersebut adalah bahwa konsumen 
muslim memperhatikan kondisi umatnya, schingga dia tidak memperluas 
kualitas dan kuanitas konsumsi pribadinya, sementara kaum muslimin, terutama 
tetangganya, tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer mereka. 
Sesungguhnya kaidah ini mendapat perhatian dalam fikih ckonomi 
Umar Radhiyaliahm Anhu. Di antara bukti hal itu adalah sebagai berikut: 
1. Umar Radhiyallahu Anbu memulai pada dirinya sendiri dengan cara men- 
gaitkan perilaku konsumtifnya dengan kondisi kaum muslimin. Karena 
itu, ketika manusia mengalami paceklik pada masanya, beliau “bernadzar 


berkat, “Hadrvinivhah hssnadnyajdan keduanya 
distahihkan oleh AI Albani dalam Sai AL Ateh 





160 Tikih Fkanomi Umar bin Al-Khathah 





tidak makan keju dan susu hingga manusia hidup (tidak mati kelaparan)” 
Dan jika sampai kepadanya bahwa suatu daerah kaum muslimin mengalami 
harga mahal, maka beliau menurunkan dirinya pada kadar yang sampai 
kepadanya, dan berkata, “Bagaimana mungkin mereka mendapatkan 
kepedulian dariku, jika tidak menimpaku apa yang menimpa mereka.” 
Dan, beliau memperberat dirinya dengan mengkonsumsi roti gandum. 
Hingga pada suatu hari perutnya keroncongan, maka beliau berkata, “Itu 
dia yang kamu tahu, di mana penduduk Madinah hidup seperti itu” 

2. Umar Rudiiyailalu Anu selalu mendidik rakyatnya peduli terhadap orang- 
orang yang membutuhkan, dan memperingatkan untuk tidak mengabaikan 
hak-hak mereka dalam harta. Beliau berkata, “Demi Allah, aku melihat 
kamu akan menjadikan rizki yang diberikan Allah kepadamu untuk perut 
dan tubuh kamu, tapi kamu membiarkan para janda, anak-anak yatim, 
dan orangorang miskin” 

. Ketika Umar Kadhiyalahu Anlu melihat Ahnaf memakai baju yang dibelinya 
seharga dua belas dirham, maka beliau berkata kepadanya, “Apakah tidak 
bisa kurang dari itu, dan yang selebihnya kau tempatkan untuk sesuatu 
yang dibutuhkan seorang muslim?! Hitunglah dan letakkanlah kelebihan 
pada tempatnya, niscaya menguntungkan dirimu dan hartamu, dan jan- 
ganlah berlchihan, karena akan merugikan dirimu dan hartamu." 

- Pada suatu hari dalam tahun Ramadah (musim peceklik), Umar Radhijat- 
lahu Anbu melihat semangka di tangan salah satu putranya yang masih 
kecil, maka beliau berkata, “Bagus, bagus, wahai putra Amirul Mukminin! 
Kamu makan buah-buahan, sementara umat Muhammad Salfalluhu Alaihi 
na Sallam pada kurus karena kelaparan?!” Maka anak kecil tersebut keluar 
berlari seraya menangis, Lalu beliau pun mendiamkannya ketika beliau 
bertanya tentang semangka itu, dan orang-orang mengatakan, bahwa dia 
membeli semangka itu dengan segenggam biji kurma! 

3. Umar Rudbiyallahu Anu tidak hanya membarasi sikapnya dalam masalah 
ini pada pengarahan individu secara suka rela. Bahkan ketika kelaparan 
menimpa kaum muslimin pada tahun Ramadah, beliau ingin memasuk- 
kan kepada setiap keluarga kaum muslimin yang mampu seperti jumlah 


» 





3 





I lbau Adi Syabih, yaa (776 ISau Siak yan, hlm. 204. Al Duhai, et 
yang semakna dengar ini pads Ihau Sa'ad. 47. 0-2)4220), Ea yaah, ta, 







ian (53537) Danlihat 
7-309), Ibnu lecri ut, 








2 Jhoal Jauti, AManirehmp Trith AM "mama ah (b 252 dan bandingkan AiheT akar, 
sikap Umar yang lin ketita membacarakan plolakckonori. dilara pas! kelima atati deng Ti 
3 Dunya, soul 


) Akan dibutkan beburana 





Bagian dari vebegian b 


u,dan tetakkantah 
Intudikanbagian dala rta kamu 
1) 





Bab 1: Dasar-dasar Ekonomi 161 





mereka dari orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang mereka ma 
agar mereka membagikan makanan yang mercka miliki bagi mercka, Akan 
tetapi kemudian Allah Tu'ule mengangkat kelaparan dari mereka, hingga 
menjadi mudahlah urusan umat." 


an, 





Kedua: Keteladanan 


Umar Rerdliyatluhu Anhu selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi 
terhadap para individu yang menjadi panutan umat agar tidak menyeleweng 
1 penyelewengan dalam umat karena 





pola konsumsi mereka, schingga terja 
mengikuti mereka. Dan, beliau melarang orang-orang yang menjadi teladan 
tersebut terhadap apa yang tidak beliau larang terhadap selain mereka. Sebagai 
contoh, bahwa beliau menetapkan kepada para pejabat negara agar tidak 
berlebihan dalam makanan, kendaraan, pakaian, dan barang-barang konsumuf 
lainnya, dan melarang mereka dari sebagian barang konsumtif, Sebagai 
buktinya adalah riwayat yang mengatakan bahwa, “ika Umar KadhiyaMlabu 
Anku menugaskan para gubernur ke suatu daerah, maka beliau mensyaratkan 
mereka tidak naik kuda tarik, tidak makan roti yang bagus, dan tidak memakai 
baju halus." Nampaknya, di antara sebab demikian itu adalah, bahwa mereka 
sebagai panutan bagi rakyat, yang perilaku konsumsi mereka akan berpengaruh 











terhadap rakyat mereka. Demikian itu seperti nampak dalam perkataan Umar 
Radhiyullahu Anhu, “Rakyat cenderung mengikuti apa yang dilakukan pemimpin, 
jika dia bermewah-mcwahan dalam konsumsi, maka mereka akan melakukan 
hal yang sama karena mengikuti.” Dan, Umar Radhiallahu Anu menulis surat 





kepada gubernurnya di Basrah, Abu Musa Al-Asy'ari dengan mengatakan, 
“Arun ba lu, bahwa sesungguhnya pemimpin yang paling bahagia adalah yang 
rakyatnya bahagia disebabkan dia, dan pemimpian yang paling celaka adalah 
yang rakyatnya sengsara disebabkan dia: maka hindarilah penyelewengan yang 
akan menyebabkan para pegawaimu akan menyeloweng." 

Pada sisi lain, bahwasanya Umar Rudhiyullahe Anbu melarang para 
sahabat senior yang menjadi teladan -meskipun mereka bukan sebagai pejabat 





Ia tocunbateruhs pal bagan br pss beya dan 
Abbararsnn poet Ian bawdinatan ru Oaraibah, 1 97 4 “dkhu (LA Ibnul For epah hlm, 139, Al Paladriri, 
apa Mei YA Ae pan, Tang 1 Kiwi Men I20,AUK Tashur. ton (20). Nampakanya bohaa angan mal kuda adalh 
(vena embelbsombongan, Sebab At haban menyebarkan, “Koba Umar Kociyadhp mo dtang dam maki datangkan 

Lea elu mera'enya. Nemum bacanya reirgemorng Ira hehaa turun darinya dan memukul mukanya 


" Dan beliau tilak mengradrsi 




















negara- dari sebagian hal yang mubah, yang boleh jadi tidak jelas bagi orang- 





Orang awam. Sebagai contoh demikian itu, bahwa beliau melihat Thalhah 
bin Ubaidullah berihram memakai baju berwarna, maka beliau berkata 
kepadanya, “Mengapa memakai baju berwarna seperti ini, wahai Thalhah?” 
Ta menjawab, “Sesungguhnya dia dicelup dengan warna merah!” Maka Umar 
berkata, “Wahai para sahabat, sesungguhnya kalian adalah para pemimpin 
yang menjadi teladan. Jika orang yang bodoh melihat baju ini, niscaya dia 
akan mengatakan bahwa Thalhah bin Ubaidullah memakai baju herwarna 
dalam ihram. Karena itu, janganlah kalian, wahai para sahabat, memak 


sesuatu pun dari baju yang berwarna seperti ini!" 








Ketiga: Tidak Membahayakan Orang Lain 

Seorang muslim wajib menjauhi perilaku konsumtif yang mendatangkan 
mudharat terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak, terlebih 
jika bermudharat bagi banyak orang. 








1 


Sesungguhnya Umar Kudirtatufm /Infu tidak memperbolehkan melakukan 
hal-hal yang mendatangkan mudharat terhadap siapa pun. Di mana sikap 
beliau dalam hal ini sebagai ungkapan kaidah ushul fikih. “Kemudharatan 
harus dihilangkan.” Di antara contoh sikap beliau dalam hal ini adalah 
seperti disebutkan dalam riwayat dari Yazid yang mengatakan, “Bahwa orang 
yang pertama membangun rumah loteng di Mesir adalah Kharijah bin 
Hudzafah. Ketika hal tersebut sampai kepada Umar bin Al-Khathab, maka 
beliau menulis surat kepada “Amr bin "Ash, gubernur Mesir, yang isinya: 





“Assalamu alaikum. 


Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya Kharijah bin Hudgtah 
membangun rumah loteng, Sungguh Kharijah itu ingin melihat anrat 








tentangganya, Karena itn, jika datang kepadamu suratkn ini, bancurkanlah 


rumah tersebut. 


Wassalam." 











IM, Sounggahayaterdapar beberapa 

mtpum beliaundak rreneper merek Sebud mer 
PL Moar (A1. Urua Adil Bari berkata, “Adapaa yengingtaran Omar terhudap Tlu 
ani, adlah dicbabkan kesdaksakaranya barca lurus mengli.atakon koctupaan, Sebab mencelu 
Waru tratry diperoolekhatnya Sounggukara Umar cczk menyukas bala masuk dalam benak ocam 
mewentik beta terdapat Lbuiuan” LA, 21 Linde5ar (139) 

2 Urtuk mengratui rincian kaidah tersebut, liva- Syaikh Ahmad bin Syaikh Muharsmad Ar Zarga, Sona 1 Cur't.1/ Feb, hler 
usaag 

N “bon Abdul Hakam, Haah/atex mo 77, AehShrn'ani, Vatet 4e-talim (VAN), ALMneci Alilindi,ag (1402. TN antara yang 
berkaitan dengan kandah soal adalah ever perhat har hah hal 0 penjelaan bul iniakan dwebutkan 
tecara lengkap tetika merrbicarakarr: Jrriman Sovil, dalam pasal keiga dalam ba ini nanti, (a14 Ak 











Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 163 





Sesungguhnya kaidah sosial bagi konsumsi -sesuai pemahaman di atas- 
sangat asing dalam kajian ckonomi konvensional. Sebab, kajian-kajian terscbut 
berdasarkan sikap individualisme, baik produsen maupun konsumen, yang 
menilai bahwa manusia secara tabiatnya egois, yang perilakunya mengarah 
pada kemaslahatan individu sernata. Karena itu, kaedah sosial ini dijauhkan 
dari kajian tersebut. Akan tetapi dengan dirasakannya oleh banyak orang 
di Barat tentang kesalahan teori mereka tersebut, maka mereka menyerukan 
keharusan mencakupnya undang-undang sistem perekonomian internasional 
yang baru definisi konsumsi yang di dalamnya mencakup program besar bagi 
pembaruan sosial: sehingga dengan pemahaman yang luas tersebut dapat 
menghadapi pendapat yang tersebar di dalam masyarakat bahwa konsumsi 
sebagai pemenuhan egoisme terhadap kesenangan dengan tanpa batas.!! 


€ Kaidah Lingkungan 

Yang dimaksudkan lingkungan di sini adalah bumi dan apa saja yang 
terdapat padanya. Lingkungan ini memiliki pengaruh besar dalam perilaku 
konsumsi. Karena itu, sering terjadi perubahan pola konsumsi karena 
mengikuti perubahan lingkungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pola konsumsi tersebut bisa bersifat materi maupun non materi. 

Dalam fikih ekonomi Umar RadhiyaMahe Anbu terdapat riwayat-riwayat 
yang menunjukkan perhatian tentang pengaruh lingkungan terhadap pola 
konsumsi bagi seorang muslim, baik dalam kuantitas maupun kualitas! Di 
antaranya adalah sebagai berikut: 
| Ketika Umar Radhiyailahm Anbu datang ke Syam, penduduk Syam men- 
gadukan kepadanya tentang wabah bumi dan beratnya wabah tersebut, 
maka beliau memerintahkan meminum madu, Mereka menjawab, “Madu 
tidak membuat kita menjadi baik." Lalu sebagian orang di daerah tersebut 
mengisyaratkan kepadanya dengan lx, maka beliau menyetujui hal itu, 
dan memerintahkan mereka untuk meminumnya! 

Abu Musa Al-Asy'ari datang dalam rombongan dari Basrah kepada Umar 
Radhiyallahn Arjut, lalu mereka menyampaikan pembicaraan kepadanya agar 


w 





3 Lihat Zard ban Mtuharyard Ar Kamamam, gp. hlm. 31. Tari diantara hal 
io talak akam fara aya dengan wraan pengoa in dan itu, Al 
mai b-ar dum btatnya keimanan kepud: Alah a'ab dan pa yangterdapatdi dalamnya itung pahala 

Ji alah serta yang tidak trongen tejadi di dal ata 


1 terogtanya drnhama biwa teor mdividalsiime 












lak vecoh dengan tekanan Mud meh 
de an tararyaa din mmeonaum dari nya dia suwayi” HK AHuktan. Als 
uk kuku mo.283, Mun "La VA. hadvutn. 

MULIK 20227, Aaron bla. 204, 








164 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 





menctapkan untuk mereka dari baitul mal makanan yang akan mereka 
konsumsi. Maka Umar Radhiallahu Anhu berkata kepada mereka, “Wahai 
para pemimpin! Apakah kamu ridha bagi dirimu apa yang aku ridha bagi 
diriku?!” Mereka menjawab, “Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Ma- 
dinah adalah daerah yang penghidupannya keras. Kami melihat makanan 
engkau tidak disukai, dan tidak dimakan. Sementara kami berada di bumi 
yang subur. Pemimpin kami didatangi, dan dimakan makanannya.” Maka 
beliau menunduk sejenak, kemudian mengangkat kepalanya, lalu berkata 


kepada Abu Musa, “Ya! Sesungguhnya aku telah menetapkan kepadamu 
1 








dalam setiap hari dari baitul mal dua kambing dan dua karung gandum. 
. Di antara yang menunjukkan pengaruh lingkungan dalam pola konsumsi, 
bahwa Umar Rudhhi, 


» 


ilahn Anhu melilrat urgensi keberadaan sebagian 
makanan bagi orang-orang Arab yang berperang di daerah-daerah taklukan, 
agar kondisi dan kekuaran badan mereka membaik. Sebagai bukti adalah 
pertanyaan Umar kepada salah seorang utusan -yang datang kepadanya dari 
daerah perang- tentang kondisi para mujahidin seraya berkata, “Bagaimana 
daging di lingkungan mereka?! Sebab, daging ibarat 'pohon'nya bangsa 





Arab, dan orang Arab (idak layak melainkan dengan 'pohon' mereka 
4. Di antara contoh faktor non materil lingkungan yang berpengaruh dalam 
pola konsumtif adalah riwayat yang menyatakan, bahwa ketika Umar 
datang Syam disambut oleh Mu'awiyah dengan pawai besar dan megah, 
maka Umar menegurnya dalam hal tersebut, dan bertanya tentang se- 
babnya! Mu'awiyah menjawab, “Kami berada di bumi yang di dalamnya 
banyak intelcien musuh. Maka, kami harus menampakkan kemuliaan 
Sultan hingga membuat mereka gentar. Tapi, jika engkau melarangku, aku 
akan menghenrikannya." Maka Umar berkata, “Sungguh jika yang kamu 
katakan benar, maka itu adalah pendapat yang brilian. Dan jika salah, 
maka merupakan tipu daya yang santun.” Mu'awiyah berkata, “Maka 
perintahkanlah kepadaku!” Umar menjawab, “Aku tidak memerintahkan 
kepadamu, dan aku tidak melarang kamu.” 
AlOarafi berkata, “Sesungguhnya Umar bin Al-Khatthab makan roti 
gandum, dan menetapkan kepada gubernurnya separuh kambing, adalah 







4 Sisa na/(6212) Alihaadari, 
Thaburi, puv(5:1PC), Sa'i hin M, 
3 








Daahadi, gp.o1 (0:1 33h, Tb Kat 
in dalam tema yang: 
WN, Ada alis pa 


at bebernaa 
Lihat, Ibnu 








Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 165 





karena pengetahuan beliau bahwa bila kebutuhan yang untuk dirinya 
dikerjakan oleh yang selainnya, niscaya ia menjadi hina di dalarn jiwa manusia, 
dan mereka tidak akan menghormatinya serta cenderung akan menyalahinya, 
maka beliau perlu menetapkan kepada orang lain bentuk yang lain yang 
akan menjaga sistem. Karena itu, ketika beliau datang ke Syam mendapatkan 
Mu'awiyah bin Abi Sulyan mengambil pengawal, menaiki kendaaran 
mewah, memakai pakaian indah, dan mengikuti apa yang ditempuh oleh 
Para raja-raja, maka beliau bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Dan 
Mu'awiyah berkata, “Sesungguhnya kami berada di wilayah, yang di dalamnya 
membutuhkan ini! Lalu beliau berkata kepadanya, “Aku tidak memerintahkan 
kepadamu, dan aku tidak melarang kamu!” Artinya, kamu lebih mengetahui 
tentang kondisimu: apakah kamu memerlukan hal ini, dan barangnya ada, 
ataukah tidak membutuhkan kepadanya. Demikian itu menunjukkan dari 
Umar dan yang lainnya, bahwa kondisi para pemimpin dan para pemegang 
urusan rakyat berbeda disebabkan perbedaan kota, masa, dan keadaan. 











Sedangkan Al'Aggad mengomentari hal tersebut dengan mengatakan, 
“Adapun kewibawaan, maka barangsiapa yang di antara para pejabat 
membutuhkan penampilan di dalamnya, maka Umar tidak melarangnya, 
dan juga tidak mewajibkannya untuk mengikuti dirinya dalam kemiskinan 
dan kesempitannya. Maka, baginya dari demikian itu adalah apa yang sesuai 
dengan tuntutan kemaslahatan negara, di mana saja berada." 


f. Larangan Mengikuti dan Meniru 

Adapun yang dimaksudkan dengan larangan mengikuti dan meniru 
dalam fikih ekonomi Umar Radhpallahu Arbu adalah dilarangnya seorang 
muslim mengikuti pola konsumtif yang buruk, baik pola tersebut bagi kaum 
muslimin maupun bagi orang-orang kafir. Di antara yang berkaitan dengan 
hal itu adalah perilaku hedonis dan konsumulf. Kajian tentang tema ini akan 
dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu: (1) Mengikuti dan meniru, dan 
(2) Konsumsi lahiriah. 





4 Dinebilolek ArrSyehibi dalam AW Ibeior!12 Didin dikomentarinya Disntutanya dis mengatakan, Sowreruknta memperindah 
Ika ar dalamka tannya crangyang cm It posu inggiadulah ehagai tuntutan. di neng Nabi Ulat Aoa Tale merutiki 
Pakalan yang dipergunakan: 
disebutkan ALanaTe bala dewul 

“alam cetalan yang Lindiebe dare 
atahatnya ba 

makna penghor 
lu, Jan ika dak, maka sepatah kas 
yrog datang kepadanya, dan kebutuhannya yang Lin, 

wr gardusi (bagi Uoae)” Lahat, “4/Iishwn (1250 25: )lan bandrngkan, pot (22573). 

2 Angaripum mr, ilia YA 

















ibutwaksanya cara 
sebeluanganya fat 
At rupadrngan marmakan 


ih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 





166 T' 





Pertama: Mengikuti dan Meniru 


Pada masa sekarang ini, kita menyaksikan perluasan yang besar dalam 
bidang promosi dan iklan, terutama dalam pengaruhnya terhadap kekctapan 
konsumen dan pilihannya, yaitu dengan membuka jangkauan konsumsi 
yang baru, keinginan yang beragam, dan dorongan mengikuti dan meniru 
orang lain. Ini bila ditinjau dari sisi sosial, tanpa memandang sisi moral dan 
kemampuan material. Sebab seorang ckonom Barat telah melakukan kajian 
tentang hal ini dan mendapatkan bahwa konsumsi individu -dalam era 
sekarang: tidak berkaitan pada seleranya, Akan tetapi pengambilan ketetapan- 
ketetapan konsumrifnya di bawah pengaruh selera yang beragam. Dan itu 
dinamakan dengan “Konsep Intervensi Antar-selera”."! 

Pada sisi lain, bahwa kerelaan seseorang terhadap tingkat konsumsinya 
terpengaruh oleh perbandingan tingkatan tersebut dengan apa yang dimiliki 
orang lain, dan upayanya untuk merealisasikan pusat kemasyarakatan 
yang sesuai lingkungan sosial di mana dia hidup di dalamnya”! Hingga 
hal itu mengakibatkan tersebarnya kebiasaan mengikuti dan meniru dalam 
masyarakat, seperti fenomena peniruan orang-orang miskin terhadap orang- 
orang kaya, dan mengikuri polupala kansurnrif yang buruk, sehingga itu 
kemudian mengakibatkan dampak-dampak ekonomi yang berbahaya! 

Sesungguhnya Umar Radhiya'lahu Anhu mengerti pengaruh pola taklid 
dan meniru dalam pola konsumsi ini, Karena itu, beliau berupaya dengan 
kuat untuk mencegah keterpengaruhan kaum muslimin dengan pola-pola 
konsumtif yang buruk. Di antara yang terpenting tentang hal tersebut dalam 
fikih ckonomi Umar Rudy: ju dapat kita ketahui dalam tiga hal, yaitu: 
(1) Mengikuti dan meniru pola konsumsi dalam masyarakat Islam, 

(2) Mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir, 
(3) Larangan selalu bersenang-senang. 
1. Mengikuti dan Meniru Pola Konsumsi dalam Masyarakat Islam"! 

Terdapat pola-pola konsumsi yang buruk pada sebagian individu di dalam 
masyarakat muslim, dan seringkali pola-pola demikian itu berpindah kepada 





Ikatm A, 









tu Jihan okeh serang. win Amprka lihat, DR Mirsammal Ahulul Aris Aimipahilan DR Ahlurrah man Yzer, 
Yana: Kadar ira P1, Demikian yu dina oleh DIK. Mun Adi tr 





tunst katan yang cipublilalakan di man'ah Unfvenissr King Abetul 
ML, Hikam Age vena elifinnpah ha Ateh p Melaut 
King Andal Ang Abal Anis Hd DM AL im J1 

 alampakela penyekermar ci gari kunaasi yang 
Di kama terdapat titap sasngikut yang trpuli, yakumenutu polepola hoasuu Orang.ctang yang mami: 
Jain lir, dan Umar mernotiasi kencak ini dam urgya upeyanya rarwujudkan keeladanan di' ami 

“elalumt ya etika wae ubivatakan Lililunia aa? dalan Sa 






Karan berihutnya akan dik 




















Mitabugka si 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 167 





orang lain melalui proses peniruan, dan Umar Rudhijullutu-Antw mengkhawatir- 
kan kaum muslimin dari keterpegaruhan dengan pola-pola konsumsi yang 
buruk. Karena itu, beliau mengambil beberapa cara yang dapat menghindarkan 
kaum muslimin dari hal tersebut. Di antara contohnya, bahwa beliau melarang 
kaum muslimin melintasi para pemilik jamuan makanan, dan beliau berkata, 
“Wahai manusia! Janganlah kamu melintasi para pemilik jamuan makanan. 
Sungguh seleramu adalah daging. Tapi, hendaklah sesekali dengan daging, 
sesekali dengan keju, sesekali dengan zaitun, dan sesekali dengan garam." 

Nampaknya, bahwa yang dimaksudkan larangan ini adalah agar mereka 
tidak terpengaruh dengan melihat apa yang terdapat di meja makan berupa 
aneka jenis makanan, sehingga itu mendorong mereka untuk mengikuti dan 
meniru pola tersebut. 

Di atara riwayat lain yang juga berkaitan dengan hal tersebut, bahwa 
llihu Anim untuk membuatkan 





Hurmuzan?! meminta izin Umar Radhi 
makanan bagi kaum muslimin, seraya berkata, “Sesungguhnya aku khawatir 
bila kamu tidak bisa." “Tidak,” jawab Umar. Ia berkata, “Kalau begitu, untuk 
selain kamu!” Lalu dia membuat makanan untuk kaum muslimin dari yang 
manis dan yang asam. Kemudian dia datang kepada Umar seraya mengatakan, 
“Aku telah rampung.” Kemudian dia berjalan, sedangkan Umar berdiri di 
tengah-tengah masjid, lalu dia berkata, Wahai kaum muslimin, aku adalah 
utusan Hurmuzan kepadamu.” Maka kaum muslimin mengikutinya. Ketika 
dia sampai ke pintu, Umar berkata kepada kaum muslimin, “Tetap di tempat 
kalian!” Kemudian beliau masuk dan berkata Ilurmuzan, “Tunjukkan kepadaku 
apa yang telah kamu buat,” Lalu beliau menyerukan untuk diambilkan 


hamparan dari kulit, dan berkata, “Tuangkanlah semua ini padanya.” Dan 
1 ynag lain. Maka 








mereka mencampurkan sebagian makanan kepada sebay 
Hlurmuzan berkata, “Sungguh kamu merusakkannya! Ini manis, dan itu 
asam!” Umar berkata, “Kamu ingin merusak kaum muslimin!” Kemudian 
beliau mengizinkan kaum muslimin: maka mereka pun masuk lalu makan." 
2. Mengikuti dan Meniru Pola Konsumsi Mayarakat Kafir 

Ini jauh lebih riskan daripada yang sebelumnya. Sebab yang sebelumnya 
-pada umumnya: terjadi dalam sisi konsumsi yang berlebihan dan 








| IhnwAH Al Dunya, pt Hm 314 Makuad Serurgeu hnya alerarwa adalih dag ng” adalah angaikeraman terhadap selalu makan 
daging, &peru akan dnelaskan kemad ar cenca merbizarakan Iarangan iclalu bercrarg-4enang. dalam sub ha kc 

2 Mesnturan beta) dari Persia, Raja Al Alor Car tlh tata tento5 komardan pe-ing pang di-ran kaum mallis 

dikirimkar xe Madinah, rang kemudian msuk bln. Toou Kat berkat bagus keislaman Hurmuzan, dan dus talak 

erpoahi diri Umur Radinada Mate hingga teibunuhnya. Kerika Dinar terbunuh, Ubundallah putra Umur elakukan eksekusi 

tertatap Hurmuzan Luca duduk lol dengan Abu Lu'-w'ah At Majui dlam meribumih Uasar Kairtahe lw,” 

Lihat, Tono Kawsir, ats Oh. dar Tban Side (363) 

Ibau Syabah wu 07472) 














168 Tikih Tikonomi Umar hin Al-Khathah 





pemborosan, peniruan orang miskin terhadap gaya hidup orang kaya, dan 

lain-lain. Sedangkan teklid dan mengikuti pola-pola konsumsi masyarakat 

kafir, di samping berdampak mudharat terhadap masalah ekonomi, juga 
mudharat terhadap akidah, akhlak dan kemandirian umat. Karena itu sikap 

Umar terhadap taklid ini sangat keras. Di antara contoh hal tersebut adalah 

sebagai berikut: 

. Suwaid bin Ghafalah berkata, “Ketika kami telah selesai mengikuti perang 
Yarmuk, kami disambut Umar, dan kami membawa jubah dan sutra. Lalu 
beliau memerintahkan (kaum muslimin untuk melempari), hingga kami 
dilempari dengan batu. Kami berkata, 'Apa yang telah sampai kepadanya 
tentang kami? Lalu kami melepas baju kami, dan kami mengatakan, 
“Beliau tidak menyukai baju kami." Lalu ketika menyambut kami, beliau 
memberikan ucapan selamat kepada kami, 
nya kamu datang kepadaku dengan memakai baju orangorang musyrik” 
Dalam riwayat lain disebutkan tambahan redaksi, “Maka janganlah kamu 
menyerupai mereka dalam pakaian mereka, karena itu untuk mereka di 
dunia, dan untuk kamu di akhirat.” 

. Umar Radhiyallihu Anlw mengirimkan surat kepada mujahidin dan melar- 

ang keras mereka mengikuti pola konsumsi orang-orang kafir, yang isinya: 

“Jauhilah bersenang-senang, pakaian orang-orang musyrik, dan baju sutra.” 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Hindarilah akhlak bangsa asing, dekat 

dengan orang-orang yang angkuh, mengangkat salib di depan dada, dan 

duduk di perjamuan yang terdapat minum khamar.” 

Diriwayatkan bahwa Umar Radtiyallahu Anbw menolak undangan seorang 

pembesar penduduk Syam, dan beliau mengatakan, “Sesungguhnya kami 

tidak masuk gereja kamu dikarenakan patung-patung yang terdapat di 

dalamnya.” 

4. Ketika kaum muslimin membawa Hurmuzan ke Madinah, mereka mem- 
persiapkan sambutan untuknya, lalu memakaikan kepadanya busana yang 
dikenakannya berupa sutra dan emas yang dihiasi permata dan berlian. 
Lalu ketika dia masuk Madinah, manusia berkumpul padanya dan selalu 
memandangnya kekaguman. Maka ketika Umar Radpivallah Anhu melihat- 
nya, beliau berkata, “Aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka, 
dan aku mohon pertolongan kepada Allah." Kemudian beliau berkata, 





emudian berkata, “Sesungguh- 





» 


Hd 











0 Alma 







rn Al Tind.oncr(a 25) 
Alun, ye Bln IA 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 169 


“Segala puji bagi Allah yang telah menistakan orang ini dan para kro- 
ninya. Wahai kaum muslimin! Berpegang teguhlah kamu kepada agama 
ini, laksanakanlah petunjuk Nabi kamu, dan janganlah sekali-kali kamu 
terpedaya oleh dunia, karena sesungguhnya dia akan sirna." Lalu para duta 
berkata kepadanya, “Ini adalah Raja Al-Ahwaz, maka berbicaralah kamu 
kepadanya! Umar berkata, “Tidak, hingga tidak tersisa sesuatu pun dari 
perhiasannya!" Maka mereka pun melakukan apa yang diperintahkannya, 
dan memakaikan kepadanya haju yang kasar."! 

Sesungguhnya Umar Radhiyaluh Anju ketika melihat Hurmuzan dan 
perhiasan yang dipakainya, serta melihat berkumpulnya manusia di sekitarnya 
dan kekaguman mereka terhadap penampilan indahnya, maka beliau ingin 
mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lihat tidak lain hanyalah 
kesenangan kehidupan dunia, dan bahwasanya kesenangan yang abadi dan 
kebahagiaan di dunia dan akhirat hanya didapatkan dengan berpegang 
teguh kepada agama ini dan mengikut petunjuk Nabi. Itu semua adalah 
agar mereka tidak terpedaya terhadap apa yang mereka lihat. Sesungguhnya 
dalam sikap Umar ini terdapat peringatan bagi orang-orang yang beriman 
dengan pengarahan Rabbani dalam firman Allah Tu uli, 
an kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan 
ja untuk Kami 


“Dan janganlah kamut 








kepada yolongan-yoloman dari mereka, sebagai bunga kebidhgyan din 





cabai mere: 

kekal, 

Artinya, janganlah kamu tujukan kedua matamu karena kagum dan 
mengulang-ulang dalam memandang -karena menganggap baik- kepada 
kondisi dunia dan kondisi orang-orang yang bersenang-senang dengan 
4 makanan dan minuman yang lezat, 


4 dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih 


apa yang terdapat di dalamnya 
pakaian yang mewah, rumah yang megah, dan lain-lain. Sebab demikian 


| 








itu semua hanyalah perhiasan yang akan sirna dan kenikmatan yang akan 





hilang, yang dijadikan Allah sebagi fitnah dan ujian bagi manusia. Karena 
itu, sebagian ulama memperberat wajibnya menundukkan pandangan mata 
dari bangunan orang-orang zhalim, dan perbekalan orang-orang fasik dalam 
pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Sebab, mereka menjadikan hal-hal tersebut 


untuk mata yang memandang. Maka, orang yang mengarahkan pandangan 





1 Je Nihasah (39) 
a dunutkan juga dalam OS ALMijre 13. 
(P0, Ar Rara. Ir Tafor. U Kabir GI161) Iban Sa'i, de, Karim, Ie Bahwan  Tilte 






170 Pikih Fkanomi Umar bin Al-Khathah 


kepadanya berarti memberikan hasil kepada tujuan mereka, dan seperti 
orang yang terpedaya kepada mereka dalam membuatnya." Jika demikian itu 
(diberlakukan) dalam mengarahkan pandangan kedua mara, lalu bagaimana 
dangan orang yang hatinya terkait dengan dunia dan para pemiliknya, serta 
mengikuti carawara hidup dan pola-pola kehidupan mereka?! 
Sesungguhnya umat Islam pada hari ini sangat membutuhkan 
pengamalan terhadap tuntutan pengarahan Rabbani tersebut, dan mendidik 
individu-individunya terhadap demikian itu, sehingga mereka tidak menjadi 
korban tayangan media-media informasi internasional tentang gemerlap 
kehidupan dunia, dan apa yang disebarluaskan oleh promosi dan iklan dalam 
upaya melariskan banyak produk-produk yang menghancurkan akidah dan 
akhlak. Maka mengikuti yang demikian itu, baik di layar telivisi, melalui 





siaran radio, maupun sarana-sarana komunikasi yang lainnya, adalah sebagai 
bentuk pengarahan mata kepada dunia dan hiasannya, yang akan menyeret 
pada kekaguman dan tenggelam di dalamnya. 

Sesungguhnya dampak-dampak yang telah disebutkan di atas menjelaskan 
kedalaman pemahaman Umar Rudhiyullahu Anbu tentang dampak-dampak 
buruk karena mengikuti pola-pola konsumtif orang-orang kafir. Dan, bahwa 
dampak-dampak tersebut tidak hanya terbatas pada bidang ckanomi, namun juga 
mencakup akidah, akhlak dan sosial. Juga menyeret kepada taklid dan mengikut. 





Sesungguhnya umat Islam tidak mungkin mengetahui jalan kemandirian- 
nya dan melepaskan belenggu taklid yang melilitnya, selama mereka membangun 
pola hidup mereka seperti pola Barat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan 
yang lainnya, dan tidak seyogianya meremehkan sesuatu pun dari hal tersebut. 
Sebagai contoh, bahwa larangan Umar tentang pakaian orang-orang kafir adalah 
tidak berarti hanya perubahan bentuk yang tidak ada pengaruh baginya, namun 
juga mengandung subransi yang penting. Sebab, mengikuti dalam gaya lahiriah 
menyebabkan keserasian dan kesebentukan antara orangorang yang menyerupai, 
yang mengarah kepada kesesuaian dalam akhlak dan perbuatan. Ini adalah 
perkara yang bisa dirasakan secara nyata! Sebab, orang yang memakai baju 
ulama akan mendapatkan dalam dirinya perasaan sebagai bagian dari mercka. 
Dan, orang yang memakai baju tentara -umpamanya- akan merasakan dalam 
dirinya perilaku seperti perilaku mereka, dan tabiatnya menuntut demikian itu! 
Sebagaimana hal itu juga memiliki dampak-dampak buruk yang besar terhadap 


bayu, Atas (3 69) ALasiemi, Aur 26117072167) 
2 Srailbul Islam Ibuu Tsiruyak, pitw',be8tin4- VA buta (LBOEI) 





Bab 1: Dasar-dasar Ekonomi 171 





ekonomi umat. Sebab dalam mengikuti pola-pola konsumsi orang-orang kafir 
terdapat nilai dorongan terhadap produk-produk mereka, dan menghancurkan 
ekonomi umat, dan apa yang terdapat di dalamnya tentang kegiatan-kegiatan 
pertanian, industri, dan yang lainnya, dimana dampak demikian adalah 
penghancuran pilar-pilar umat dalam bidang akidah, akhlak, ekonomi, dan 
yang lainnya, dan membentuk umat yang konsumufdan selalu mengekor."! 

3. Larangan Selalu Bersenang-senang (Hedonis) 

Sesungguhnya selalu bersenang-senang, dan mengikuti pola-pola 
konsumtif yang mengarah kepadanya akan menjadikan nafsu terbiasa dalam 
menyenanginya dan bergantung kepadanya, sehingga sulit melepaskan nafsu 
dari kebiasaannya dalam bersenangsenang dan bersuka ria. 





Dalam masa kontemporer ini, alat informasi Barat telah menciptakan 
masyarakat konsumtif yang rakus, dan tidak mampu menyapih masyarakat 
tersebut dari kebiasaannya tentang pola-pola konsumtif. Dan, karena 
besarnya ketergantungan manusia terhadap sesuatu yang menjadi kebiasaan 
mereka centang kesejahteraan ekonomi, kita dapatkan mereka sabar terhadap 
kerusakan dan penindasan, namun mereka tidak sabar mengemban kondisi 
perekonomian yang menuntut perubahan kebiasaan mereka tentang 
keleluasaan dalam konsumsi. Sebagai bukti terbaik atas itu adalah apa yang 
telah direkam oleh sejarah tentang gejolak rakyat dan fenomena demonstrasi 
dalam menolak sesuatu yang menjadi tuntutan kondisi tertentu tentang 
kesulitan penghidupan dan sederhana dalam pembelanjaan, dimana peristiwa 
itu berdampak pada jatuhnya banyak korban! 





Sesungguhnya Umar Rudbiyallahu Anbu mengerti tentang dampak- 
dampak buruk karena selalu bersenang-senang. Karena itu beliau menyerukan 
kaum muslimin untuk meninggalkan bersenang-senang, dan membiasakan 
pola hidup sederhana, agar mereka selalu dalam kesiapan untuk mengemban 
seluruh kondisi dan keadaan, Dalam hal ini beliau berkata, “Hiduplah 
sederhana, karena sesungguhnya kenikmatan itu tidak abadi.” 

Berikur ini akan kami sebutkan beberapa contoh perkataan Umar 
Radliyalluhu Arlm dan sikapnya dalam melarang selalu bersenang-senang: 

1. Umar Radhnaltuhw Anhu mengulang-ulang peringatan agar tidak sclalu 
bersenang-senang, dan beliau mengirim surat kepada para gubcrnurnya, 


| Lihat, Musi hadune 24an ve Adakah UEA in” AM Loan, bira 6567. 
2 Lihut Keys BAN (10768) 





172 Fikih Tikanomi Umar hin Al-Khathab 


“Hindarilah bersenang-senang, pakaian orang-orang wjum, dan hiduplah 
sederhana.""! 

2. Umar Radhizallihe Anu melarang umat dari selalu makan daging, dan 
disampaikannya di atas mimbar, “Janganlah kamu makan daging -seraya 
mengeraskan suaranya-, karena sesungguhnya kecanduan daging seperti 
kecanduan khamar. 








3. Dari Maimun bin Mahran, bahwa seseorang dari kaum Anshar melewati 
Umar bin Al-Khathab dan dia menggantungkan daging, maka Umar 
berkata kepadanya, “Apa in?” Ia menjawab, “Daging keluargaku, wahai 
Amirul Mukminin.” Umar berkata, “Bagus!” Kemudian pada hari esoknya, 
dia melewati Umar dan membawa daging lagi, maka Umar berkata, “Apa 
ini?” Daging keluargaku!" Umar berkata, “Bagus!” Kemudian pada hari 
ketiga, dia melewati Umar dan membawa daging lagi, maka Umar berkata, 
“Apa ini?” Ia menjawab, “Daging keluargaku, wahai Amirul Mukminin!” 
Maka Umar memukul kepala orang tersebut dengan tongkatnya, kemudian 
naik mimbar lalu berkata, "Hindarilah dua hal yang merah: daging dan 
anggur. Sebab keduanya merusak agama dan merusak harta.” 

Sesungguhnya daging adalah raja lauk dan puncak kesenangan. Maka ha- 
rangsiapa yang terus mencrus memakannya, dia akan terbiasa dengannya 
dan tidak bisa sabar dari ketiadaannya, seperti orang yang kecanduang 
khamar, maka sulit sekali meninggalkannya! Karena itu, Umar Radhi- 
ulluhu Anbw melarang selalu makan daging karena khawatir akan lebih 
mengutamakan kesenangan dunia, selalu memenuhi selera, menuruti nafsu 
dalam segala bentuk kelezatan, melupakan akhirat dan menyambut dunia 
serta kesenangannya. Sebab tidak terdapat riwayat darinya bahwa beliau 
mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Tu'afa atau melarang apa 
yang diperbolehkan oleh Allah Tar'uhas! 

. Di antara perkataan Umar Rudjiyafluhu Anbu dalam melarang selalu ber- 


» 





senang-senang adalah, “Hindarilah banyak mandi, banyak menggunakan 








xlm 300, A-Mur aci Allindi, .e0(5:810) 
(911,327 Selengun perkataan Umur, “Himdarilah das hal yang merate - dik uarkan oles AI Baltagi 
na Mantnat bi: Mabrar, tedak mendapati Lonar,dirnaas dia dilahirkan 
Le 











Aha Ton Abi 





endap keseha: 
maskenar 

lau Abal Davo cat Al Owululi 
erbacap Hayat mayat te-uba 
tertang bertawuhan daging, Dan, kenca me bectakan rertang pola konsami Umar hadiiabekw tata mau alan mampu elas 
balovabeLau mukac daging eps. Ranum wensuksu akar sela makan duging 


seperi ikan 
yi 
1 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 173 








obat penghilang bulu, dan menginjak permadani: karena sesungguhnya 
hamba-hamb3 Allah itu bukanlah orang-orang yang bersenang-senang.” 
Di antara ri 





ayat yang menunjukkan ketidaksukaan Umar Kedfiyallahu 
Anru terhadap membiasakan hidup enak, bahwa beliau melihat Yazid bin 
Abi Sufyan terbuka perutnya dan terlihat kulitnya yang bersih, maka beliau 
mengangkat tongkatnya kepada Yazid seraya berkata, “Apakah ini kulit orang 
kafir?” Lalu dikatakan kepadanya bahwa bumi Syam bagus untuk kehidupan, 
naka beliau diam.” 

Betapa butuhnya kaum muslimin pada hari ini untuk menerapkan 
politik Umar dalam menghadapi kebiasaan mercka yang selalu bersenang- 
senang dan tenggelam dalam kemewahan, yaitu dengan cara merubah 
pola konsumtif mereka secara terus menerus, sehingga mereka mampu 
menyesuaikan seriap kondisi dan keadaan. Sebab kekayaan tidak abadi, 








dan kesenangan hidup berubah-ubah, sehingga sulit bagi orang yang bisa 
tenggelam dalam kesenangan untuk mengemban hidup dalam kondisi yang 
berat, yang boleh saja terjadi secara mendadak, hila yang besar dan yang kecil, 
laki-laki dan perempuan, yang kaya dan yang menengah, tidak terbiasa hidup 
susah. Mengapa semuanya tidak belajar sabar dari sebagian makanan dan 
minuman beberapa hari dalam setiap bulan? Mengapa semua tidak sabar 
hidup tanpa AC selama beberapa dalam setiap bulan? Demikian pula dalam 





pakaian, kendaraan, dan lain-lain. 


1 Abilurtarug psi (K2 Ibra Kanit, Ms ra. dung (210) Ibnul Jaun, esee. la. 221, bau Abdil Ha 





(sit IM) Dalam 












ika duutunaya ke Yaman, "Ha 1 
" Dimemuban olih Ahmad 178, der samanya shahih Lihat, 
Blak! W Yatre Yes WkAi, adira ma Sildan aduh Lx. Salut ra, 26, Dimana tentang hadits 
AbMunswi berkata "Sebul meikiyun betwi ai pacar sd: Sud elu: abadikan 
ia Irngannga K Den halim dipengaan paca herlebihar ds art hertenangaenang lan 20 kesulinya 
(Karena xu. hid.co ini tah mershihan apa yang cmebatkar ALI hicm dalam. 

Tata wa Salim diberiean bacan pakarun ia tea, maka belaw memararya seal 
ati (20K dan 





















uga dowbuikan ulah Abu Dewad) Barunya butkan dengar serak," 
Saka hehar mekar weah "LAM Iss had 34, dan Al Hakan 
(@khari dia Muslim al menpeluatkam ya” Jan dn-palati cl Ade De-hubi. Aban atasi AIMurdalnl mengatakan, "Dalim 
udapat a. dimasa da diragukan kiceibihannya oleh udak hanya satu ulama hadita 
Ao Mati 13) Seda "batak bul, modus 31 “nan Abe sai In, At 
pe Naneit Hakengah AL Tiage-V- kemah. Mas 3) Sonagguya M3 temula tanggapan bahwa harga Sal tepers In tidak 
Donal Alan tetagu teteh merenung, tmaks nampak pen bapa bahwa demak ita ternyata tntumsl taga. Sebagai penjelrannya, 
aluwa dira pada rame Msulull Laki ne Sulam adalah sean 
maan Aa 
Iharpa tetang bags LDDccuta pada mana belia adlah 8OO darar. atau wensla B9D) duthas Lahat Aha-ad, 4 Alas 
Pndnarkan hal Mrukut, mba harga ta ora adala 00.100 - A9 dirsan. Dengandcrn bias harga kaja yang dibaluirean kepa' 
RasuJallih e-1ebut adalah: 40093” 1220 darharm. Ularga 1m: ssinonsl, bahwa Umar memoaat baju untuk para 
ahabat yang setiap bajunya bea diyual mencapai harga 1900 di-ha Smrkan sebelumnya, Henaga walauar kita 
bitung Iarga tap ora FC derhann, orak hanga ba adela ka tas aneh bila jurlh 4 mebagai harga 
baju yzag cihadiahkan Kau Driyarin kepada Nabi Sio. -Leio. Jaskam Welas atow, Dar Ibau Mblar regebutjan biawa 
Yang menginadiahian bara kepada Nabi dalah Zur' bin Siyi tin Dayarin, dimana Zur'ah canisbatkan kepada kakekaya yang 
erumpgi, Ser. Lihat. Task (325,32 
2 Anlurartay, pom (LA dan ara p-swinya tegak Honyareja ye 
“Mete Lihar, Ibu Har, TaMdora 2/10) 









































Rudirateln 





174 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 





Kedua: Konsumsi Lahiriah 


Adapun yang dimaksud konsumsi lahiriah adalah konsumsi barang- 
barang yang memenuhi hasrat kebanggaan pribadi. Artinya, bahwa 
pemenuhan yang didapatkan konsumen dari barang-barang tersebut tidak 
berdasarkan sisi kemanfaatnya, namun dari kemampuannya menarik 
perhatian orang lain kepadanya." 

Sesungguhnya konsumsi untuk kebanggaan itu menyeleweng dari garis 
kebenaran. dan menjadikan konsumsi sebagai tujuan intrinsiknya. Dimana 
Islam melarang konsumsi karena ingin menonjol, dan melarang setiap 
pembelanjaan dengan tujuan kebanggaan, atau menampakan kebesaran, 
dan hal-hal lain yang menyebabkan semakin luasnya jurang pemisah antara 
orang kaya dan orang miksin. Di antara dalil yang menunjukkan demikian 
itu adalah sabda Nabi Shalhullahu Alaihi wa Sallam, 


“Makanlah dan minumlah dalam selain kebanggaan dan tidak berlebih lebihan”" 





Dan, dalam fikih ekonomi Umar Radhivaliahu Anbu terdapat beberapa 
sikap yang menunjukkan pelarangan konsumsi lahiriah, diantaranya, 

1. Umar dan Utsman diundang ke jamuan makan dan keduanya merespon 
undangan tersebut. Ketika keduanya keluar, Umar berkata kepada Utsman, 
“Sesungguhnya aku telah menyaksikan makanan, yang aku senang bila 
tidak menyaksikannya.” Utsman berkata, “Apakah itu?” (Umar) menjawab, 
“Aku khawatir jika makanan itu untuk kebanggaan.” 

2. Ketika Umar Rewhiyulhu “Inlw datang di Syam, maka didatangkan kepadan- 
ya kuda tarik, lalu beliau menaikinya, nnamun kudanya miring-miring, lalu 
beliau turun darinya dan memukul mukanya seraya berkata, “Allah tidak 
mengajarkan orang yang mengajari kamu! Ini termasuk kesombongan.” 
Dan beliau tidak mengendari kuda tarik sebelumnya dan juga setelahnya.” 
Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Umar Rudiyaluhu Anh ketika mc- 
naiki kuda tarik, maka kuda itu bersikap angkuh, lalu beliau memukulnya, 
namun justru kudanya semakin bertambah angkuh, maka beliau turun 
darinya dan berkata, “Kamu tidak membawaku melainkan kepada setan. 
Aku tidak turun darinya hingga aku mengingkari nafsuku.” Dan 


bahwasanya Umar RudJiyaluhw Anlm melarang para gubernurnya meng- 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 175 


endari kuda tarik. Nampaknya larangan mengendarai kuda tarik adalah 
karena dalam mengendarainya terdapat unsur kesombongan. Dan bahwa 
kendaraan -kendaraan yang seperti itu memiliki pengaruh buruk dalam jiwa 
pengendaranya, yaitu menamakan akhlak buruk di dalam dirinya, seperti 
diisayratkan dalam perkataan Umar di atas, “Aku tidak turun darinya 
hingga aku mengingkari nafsuku." 

. Di antara yang terbesar dan terburuk dalam konsumsi lahiriah yang dis- 
adari keburukannya oleh Umar adalah pakaian kaum perempuan, dimana 
mereka berbangga dengan jumlah dan variasi pakaiannya, dan selalu 
mencari yang baru untuk keluar dengannya dalam berbagai kesempatan, 
dan berbangga dengannya di depan perempuan yang lain. Untuk mem- 
batasi demikian itu, Umar berkata, “Tolonglah kaum perempuan dengan 
mempersedikit baju, karena perempuan bila banyak bajunya dan bagus 


» 





perhiasannya akan sangat tertarik untuk keluar rumah. 


3. Ketepatan dalam Konsumsi 

Ketepatan (rusyd) merupakan salah satu keharusan mendasar yang 
menjadi landasan pemecahan perilaku konsumen. Dimana dalam ckanomi 
konvesional, makna kerepatan terbatas pada penilaian bahwa manusia 
itu egois tabiarnya, dan kemaslahatan individunya-lah yang mengarahkan 
perilakunya. Karena itu, konsumen dinilai tepat jika dia menggunakan 
pemasukannya terhadap barang dan jasa dengan cara yang bisa merealisasikan 
kemanfaatan pribadinya sebesar mungkin. 





Sedangkan dalam ckonomi Islam, perilaku seorang muslim terpengaruh 
oleh utsruh (mementingkan diri sendiri atas orang lain) dan #ser(mementingkan 
orang lain atas diri sendiri). Sebab atsruh akan mendorong seseorang sikap 
mendahulukan diri sendiri atas orang lain dalam penggunaan natkah: sedangkan 
itarakan mendorong untuk berinfak kepada orang lain dengan mengesampingkan 
kemanfaatan pribadi yang segera didapatkan?! Di mana nash-nash Al Our'an dan 
As-Sunnah menghimbau dan menganjurkan iur, serta mengecam sikap cgois dan 
atsrah. Dalam hal ini, Umar Radhiyaltalu Inhu memperingatkan kaum muslimin 
dari sikap mementingkan diri sendiri (wrsru/) dan masa bodoh terhadap hak-hak 
orang lain dalam harta, Dimana beliau mengatakan, “Demi Allah, sesungguhnya 
aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang dikaruniakan Allah dalam perut 








| Mosul Juri, povhl 25, Ibr AEGI Hadi, opoci (£714 DR. Mubrumad Kawwan Gal ahh Latar anbzak! er hlm 1/2 dan 
Sitardarkan okeh pentahyagkizab Ibuu Abdu! ac: kepada Itnu Abi Syulbah, Jan dis berkata "Sanadnya saath.” 
2 Nitei.DR Muliamvial Arun AeZanya, Tali Idornah Bd Ai iyaa, Him 1. 





176 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 





kamu dan punggung kamu, dan meninggalkan para janda, anakanak yatim, 
dan orang-orang miskin di 





ntara kamu"! 





Berdasarkan hal tersebut. makna ketepatan dalam ekonomi Islam 
berbeda dengan makna ketepatan dalam ekonomi konvensioal. Sebab seorang 
muslim dikatakan tepat ketika dia mengintakkan pemasukannya untuk 
merealisasikan sebesar mungkin kemanfaatan dunia dan akhirat dalam batas- 
batas kaidah syariah. 





Sesungguhnya perilaku konsumen muslim yang sesuai garis kebenaran 
ekonomi merupakan hal yang sangat urgen, karena melihat dampak akibat 
keluar dari garis tersebut yang sangat menghancurkan. Karena itu, Umar 
Kadbiyallahu Anhw mengambil beberapa cara untuk mencapai ketepatan 
konsumsi, dan memperingatkan dampak buruk akibat menyeleweng dari 
jalan yang benar. Dimana penjelasan tentang hal tersebut akan dibagi dalam 
tiga sub kajian, yaitu: (a) Cara-cara mencapai kebenaran dalam konsumsi, (b) 
Dampak-dampak menyeleweng dari konsumsi yang benar, dan (c) Contoh 
konsumsi bagi Umar Radhiyalathu Anbu. 





a. Cara-cara Mencapai Kebenaran dalam Konsumsi 

Konsumen muslim akan lebih dekat dari garis konsumsi yang benar 
jika ia semakin komitmen dengan kaidah-kaidah konsumsi. Akan tetapi 
pengawasan internal seringkali lemah dalam merealisasikan komitmen 
individu. Inilah yang menuntut keharusan adanya pengawaran eksternal yang 


dilakukan oleh negara dan umat, dan melakukan cara-cara yang beragam 





untuk menghimbau individu agar selalu komitmen kepada kaidah-kaidah 
konsumsi, dan mencegah segala bentuk penyelewengan dari garis konsumsi 
yang benar. 

Sesungguhnya Umar Radhisullaim Anim telah menggunakan beragam 
cara untuk kebenaran konsumsi. Dimana beliau menghadapi dengan teguh 
sctiap fenomena penyelewengan dari garis kebenaran. Berikut ini beberapa 
cara terpenting untuk kebenaran konsumsi yang dapat kita kenali dalam 
fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anu: 








2 Merupakan hilyang pentngukabi:: mergetahai hubangya yang butter ant: era kepstan dalam eronomlilim,den seruan 
keluar dri at poros yang kebae-anaya melongkap ebapalan yang Lia Var ling meambanta meter kan tanan Dkiptata 
J0tk menga kepolaA Li cor. etags AAA mala Dora usu penalkawihanya Selugtaa many. 
“ani tag Kaciikaur werng 
"muara cengan Las kalah pecdukslakan yaembutu kednlinan Koasamui Sebat dia blh kian neptodukt sesaat yang dian 
tuerekemsumminya 1 cryeulkan ke u.ruya komumen dar sebenaran, Sur, umayiya Jagat ditahan, Laws teter 
kebenaran dulen baling pa pendam baling bulingek wu abim begenganih dengan wiouh mon tara 
baling bidang ekumoru yang Iamnya,bshtan dalan salaruh bulang keludupan. Im ber bahwa care cara keberatan kenumsi 
li lu daa yan alan docbukkandi si 


















Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 177 





Pertama: Pengawasan Internal 


Pengawasan internal bersumber dari iman seseorang kepada Allah Tu'utu 
dan takut kepada-Nya. Setiap kali bertambah iman sescorang dan semakin 
besar rasa takutnya kepada Allah Ta'ahy maka semakin kuat pengawasannya 
terhadap dirinya. 


Sesungguhnya Umar Rudbiyallam Antw menghimbau setiap individu 
untuk mengawasi dan mengoreksi dirinya sendiri, di mana beliau mengatakan, 
“Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah dirimu sebelum 


kamu ditimbang. Dan perbaikilah dirimu untuk (mempersiapkan hari) 








itunjukkan semua amal manusia yang 
u 


perhitungan terbesar, yaitu pada hari 
tidak akan ada yang samar sedikit pun dari amal kamu." 


Kedua: Teladan yang Bagus 

Sesungguhnya manusia cenderung mengikuti orang-orang yang 
terpandang di dalam masyarakat. Karena itu, Islam berupaya keras dalam 
kat Islam, dan menetapkan 





mewujudkan teladan yang bagus di dalam masyar: 
bagi teladan yang bagus, pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya 
sampai Hari Kiamat. Sebaliknya, Islam membebankan kepada teladan yang 
buruk, dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai Hari Kiamat. 
Nabi Shallallahu Alaihi na Sallam bersabda, 


“Burangiupa melakukan dalum Islam perbuatan yang bagus maka dia mendapatkan 












pahalanya dan juga pelula orang-urang yang mengerjakannya setelahnya dengan tanpa 
menyuranykan pahala mereka sedikit pun, dan barangsiapa melukukan dalam Islam 


perbmatan yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan juga dusa arang orang 


lahnya dengan tanpa mengurangkan dosa mureka sedikit 





Jang mengerjakannya $ 
pan," 

Dalam fikih ekonomi Umar Radhiyalhahu Anlum, tema teladan mendapat 
porsi yang besar. Dimana beliau berupaya keras dalam mewujudkan teladan 
bagi kaum muslimin dalam segala bidang yang baik, yang terpenting di 
antaranya adalah dalam bidang konsumsi. Sebab beliau memulai dirinya 
sendiri dengan mewajibkannya pola konsumsi yang menjadi perumpamaan 
n itu dapat menjadi teladan 





dalam zuhud dan wara', agar dengan demik 


bagi para pegawainya dan rakyatnya. Karena itu, ketika beliau diminta oleh 






wa dalan pasal pertarsadari bao berpa mami, jer Mah, 
"iles res 1017, 


178 Fikih Tikanomi Umar hin Al-Khathah 





sebagian gubernurnya agar memperluas kepada mereka dalam penghidupan, 
maka beliau mengatakan kepada mercka, “Wahai para pemimpin! Tidakkah 


kamu ridha terhadap dirimu apa yang aku ridha terhadap diriku?" 





Sungguh Umar Radbiyallihu Aubu memahami bahwa manusia akan 
mengikuti keluargnya dan para pegawainya, serta terpengaruh dengan mereka. 
Karena itu, jika beliau melarang suatu perkara, beliau memanggil keluarganya, 
lalu berkata, “Sesungguhnya aku melarang demikian dan demikian, dan 
manusia akan melihat kamu seperti burung elang melihat daging. Jika 
kamu jatuh, manusia akan jatuh, dan jika kamu berwibawa, manusia pun 
akan hormat juga. Sungguh, demi Allah, tidaklah sescorang di antara kamu 
jatuh ke dalam sesuatu yang aku larang kepada manusia, melainkan aku 
lipatkan sanksi kepadanya, karena kedekatannya dariku.” Demikian pula 
yang dilakukan Umar terhadap para pegawainya dan para sahabat senior 
yang menjadi panutan banyak orang, seperti telah disebutkan sebelumnya. 


Ketiga: Penyadaran dan Pembinaan 


Sesungguhnya media massa dengan iklan dan promosinya sangat 
mempengaruhi pandangan konsumen dan pilihannya. Pengaruh ini sampai 
menjadikan manusia berjalan di belakang setiap yang baru dengan tanpa 
memilah-milah antara yang benar dan yang khayalan, yang manfaat dan yang 
mudharat. Karena itu mengharuskan adanya pelurusan jalannya iklan dan 
promosi di medis massa dengan menyampaikan penyadaran dan bimbingan 
kepada masyarakat secara intensif dan berkelanjutan untuk menandingi 
derasnya tayangan-tayangan yang menyesatkan dan menyerukan keluar dari garis 
kebenaran dalam bidang konsumsi, bahkan dalam seluruh bidang kehidupan. 

Masalah penyadaran dan bimbingan ini mendapatkan porsi besar 
dalam fikih ekonomi Umar, dimana beliau melakukan peran basar dalam 
penyadaran dan bimbingan kepada masyarakat dengan menggunakan beragam 
t ini: 





cara, diantaranya seperti beril 





1. Penggunaan Mimbar, Di mana masjid adalah tempat para imam 
dan umat berkumpul, dan di dalamnya shalat dilaksanakan, membaca 
A-Our'an, mempelajari ilmu, mendengarkan khutbah, dan hal-hal yang 
penting bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka.?! Karena itu, 


L Ahlurraxag po 175, SALIM, bow Sia, ap-2 1221 5 fah-Thahari, ena (SM, lor Asalir,1-111221268269). Dam dalam 
Turi23 Ash- Nb disebatkar, “Acalah Uar na tngn memerintahkan katim mus imun tentang sesuari yang mrasahat bagi mereka, 
maka belu rtv keunpaya Begin menyampakan pss pad: merk dua ancaman Dls rika mean poitalhare" 
Kemudian Ath Thaberi rm aya: yang lah disebutkan di atas 

PA ta met Hear air 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 179 





Umar Radhiyaluhu Aniu menggunakan mimbar masjid untuk pengarahan 
umat dan memberikan pemahaman kepada kaum muslimin tentang apa 
yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Di antaranya adalah 
pengarahan beliau tentang cara konsumsi yang benar, seperti menyerukan 
investasi sebagai ganti dari berlebih-lebihan dalam konsumsi, Sebab, ter- 
dapat riwayat bahwa Umar berkhutbah di atas mimbar seraya mengatakan, 
“Janganlah makan telor, karena dia hanya sesuap. Tapi, jika ditetaskan 
akan menjadi ayam scharga satu dirham." Dan heliau memperingatkan 
umat untuk tidak selalu mengkonsumsi barang tertentu, yang juga disam- 
paikannya di atas mimbar dengan mengatakan dengan suara yang keras, 
“Janganlah kamu makan daging, karena sesungguhnya membiasakan dag- 
ing itu seperu membiasakan khamar."?! Juga seruannya agar menyesuaikan 
antara konsumsi dan pemasukan," penjelasan bahan-bahan sebagian barang 
yang diharamkan," dan lain-lain. 

2. Pengarahan Individu, Di mana Umar Radhijallahu Anlu sering menyam- 
pai-kan pembicaraan kepada sebagian orang secara langsung: adakalanya 
dengan mengarahkan kepada hal yang lebih mashlahat, dan adakalanya 
dengan melarang dari perilaku yang buruk. Di antaranya adalah sebagai 
berikut: 

- Umar Ralhiyallihu Anhn melihat sescorang memakai baju yang dicelup 
dengan warna merah, maka beliau berkata, “Buanglah baju itu!” Ia berkata, 
“Wahai Amirul mukminin, sesungguhnya aku tidak pernah memakainya 
sebelum hari ini!” Umar berkata, “Sungguh aku telah melihat kamu mc- 

ikian dan demikian." Maka orang tersebut berkata, 





makainya pada hari der 
“Saya lupa, astaghfiruliah!" 

- Diriwayatkan bahwa Umar Radhfallahu Anha bertemu seseorang dari Juhainah 
yang menuju ke Madinah untuk menjual anak kambing yang baru berumur 
cnam atau tujuh bulan (ji#'), maka beliau bertanya kepadanya tentang dir- 

hunya, beliau berkata, “Jika kamu datang kepada 

Bahwasanya Amirul Mukminin berkata 





inya. Ketika dia memberi 
bapakmu, katakanlah kepadanya, 
kepadamu: Janganlah kamu menyembelih jidu! Sebab kambing kamu yang 
telah berumur satu tahun (otr) lebih baik daripada yida!”4 Dalam riwayat 
ini, Umar mengarahkan salah satu rakyatnya untuk 











ak mengkonsumsi 


, 
2 

2 Tlahliubutkanudliri 

2 Tlah dicbutkantukhrinya 
& 









Mbdumarzag, ar (UL7Y) Rinaya:inivebagal bakti tentang 
dh nek I. ru ALA AL Dany aye alan 





grwatan Ula: Kadipllele telaterhadaprakyatnya 
aa Abad Hali, yus1(2590) 





180 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 





anak kambing yang belum bagus dikonsumsi, dan memerintahkan mengkon- 
sumsi kambing tua yang telah berumur satu tahun seraya menjelaskan bahwa 
demikian itu akan merealisasikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen. 
Sebagaimana membiarkan kambing yang masih kecil dalam tempo tertentu 
hingga besar dan gemuk juga terdapat kemanfaatan yang lain. 

- Ketika Umar Ru'hiyullahu Anhu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, manu- 
sia masuk kepadanya dan terdapat seorang pemuda yang bersama mereka, 
maka beliau memuji pemuda tersebut. Tapi, ketika dia pulang, ternyata 
diketahui bajunya menyentuh tanah, maka Umar berkata, “Suruhlah dia 
kembali kepadaku!" Lalu Umar berkata, “Wahai anak saudaraku, angkatlah 
bajumu! Sebab demikian itu lebih bersih bagi bajumu, dan lebih bertakwa 
bagi Tuhanmu.” Dalam hal ini, kami (penulis) sependapat dengan Abdul- 
lah bin Mas'ud tentang kekagumannya terhadap sikap Umar Rudhiyallahu 
-Anbu ini, di mana dia berkata, “Betapa menakjubkannya Umar! Jika dia 
melihat hak Allah padanya, maka dia tidak terhalangkan kondisi dirinya 
(terluka parah karena ditikam) untuk mengatakannya.” 

3. Korespondensi: Di mana Umar Radhryuluhu Anhu sering mengirimkan su- 
rat kepada kaum muslimin di daerah-daerah taklukan seraya mengarahkan 








mereka bentuk-bentuk konsumsi yang benar, dan memperingatkan mereka 
dari pola-pola konsumsi yang buruk, seperti selalu bersenang-senang, dan 
mengikuti pola-pola konsumsi non-muslim, Di mana beliau mengulang- 
ulang dalam beberapa suratnya peringatan tersebut dengan mengatakan, 
“Hindarilah bersena 


sutera.” Dan dikaren: 





nang, pakaian orang-orang musyrik, dan baju 
an kaum muslimin masuk ke daerah yang di dalam- 





nya terdapat makanan yang tidak terdapat di daerah Arab, maka Umar 
mengirimkan surat kepada kaum muslimin seraya menghimbau mereka 
unutuk memastikan kehalalan barang-barang sebelum dikonsumsinya. 
Diantara contoh demikian itu adalah surat beliau kepada kaum muslimin, 
“Telah sampai kepadaku bahwa kamu di bumi yang kamu mengkonsumsi 
makanan yang disebut keju, maka perhatikanlah yang halal dan yang haram 
darinya. Dan kalian juga memakai jaket kulit, maka perhatikanlah apakah 
dia dari binatang sembelihan ataukah dari bangkai (tidak disembelih secara 
syar'i”, dan hakhal lain-lain yang berkaitan dengan tema ini, 





Rah I: Dasar-dasar Pkonomi 181 





4. Seruan Umum: Di mana Umar Radhiyallihu Anhu memerintahkan kepada 
sescorang untuk menyerukan kepada manusia di tempat perkumpulan 
mereka, pengarahan dalam sebagian masalah yang berkaitan dengan kon 
sumsi, Di antara contoh demikian itu adalah perkataan Al-Barra', “Umar 
memerintahkan kepadaku untuk mengumumkan di Oadisiyal: Janganlah 
membuat minuman di labu, tempayan yang diminyaki, dan bejana yang 


dipoles dengan ter.” 


Keemput: Pembinaan Anak-anak terhadap Konsumsi yang Benar 


Pendidikan scjak kecil memiliki peran yang besar, karena kekuatan 
pengaruhnya dalam mengarahkan anak-anak dalam fase yang penting dari 
fase kehidupannya. Karena itu, setiap apa yang tumbuh pada anak-anak sejak 
kecil akan muncul ketika besarnya. Jika baik, akan muncul baik, dan jika 
buruk akan akan muncul buruk. 

Islam sangat memperhatikan tentang pertumbuhan yang baik bagi anak- 
anak, dan membiasakan mereka pada etika dan akhlak yang mulia. Sebagai 
contoh, bahwa anak kecil bernama Umar bin Abi Salamah?! makan bersama 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau melihatnya menyalahi sebagian 
etika makan, maka beliau tidak membiarkannya tanpa pengarahan. Anak 
kecil itu berkata, 

"Aku adalah keci! dalam astban Rasuluilah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan 

tanganku meraba-raba di piring, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi na Sallam 

berkata kepadaku, Wahai Anak kecil, sebutlah nama Allah! Makanlah dengan 


tangan kananrau, dan makanlah apa yang di dekat kamu." Maka seluln derrikian 














itaduh cara makanku setelah itu. 

Lihatlah anak kecil ini menerima bimbingan Nahawi tersebut, dan 
komitmen kepadanya, sehingga hal itu menjadi kebiasaan baginya dalam 
sepanjang hidupnya!" 

Sesungguhnya Umar Radiiyaluhn.Anbu sangat memperhatikan pendidikan 
anak-anak dan membiasakan mereka pada pola konsumsi yang benar dengan 
tidak mengabaikan sedikit pun perilaku konsumsi yang menyeleweng. Di 





1 Ibra Aby rabah, 01/6983). Makvud erexyatinradalah erangan membagi minumun dari korea, anggur madu, yan dan lsiu- 
uin, ci kera tempat rebut, carera bisa reuhah haha bahan rviruman terebut yang cara sdirya halal menjadi haram karena, 
mewabuklan Larangan yepert itu juga Joebut Nabowi. Diroana juabitr focata berpradapat bahwa lirangan sni 
dihapaikan, wrmentara bagian fucat 3" berpendapat bara latangan tersbut masih berliku. Tihu rincian hulterndout pada: Tanu 
Majas, Idea! Bari 01059 64) dan A-Dan, Aingah, 2otxt3 (1172175) 

Salman cal parernya Uni Salamah, Umrul Makin, eri Ran lulah Tisu Alati va Selam Lihat Tanu 




















BA Bokhry- dor Obat hati no. 5376, dai Murti) Sek, hasdita par 2021 
Liat, aj. pu 0 ANA) 


182 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





antara contoh demikian itu adalah, “Bahwa salah satu putra Umar Radhiyuhahu 
Arlu mengambil korma dari karma zakat, lalu diletakannya di mulutnya, maka 
beliau berdiri untuk mengambilnya hingga mencabutnya, lalu ditaruhnya 
di dalam korma zakat.” Dan beliau melihat putranya Zubair memakai baju 
sutra, maka beliau menyobeknya, dan berkata, “Janganlah kamu memakaikan 
mereka sutra,”! Sebab, meskipun mereka belum mukallaf, tapi seyogianya 
mereka dididik dengan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, melarang mereka 
dari apa saja yang memudharatkan mereka, dan mencegah mereka dari hal-hal 
yang haram, agat mereka terlatih dengan demikian itu! 





Kelima: Teguran dan Kecaman 


Jika Umar Radhiyallahn Antu melihat penyelewengan dalam konsumsi, 
maka beliau menegur orang yang melakukan hal itu dan mengingatkannya. 
Di antara contohnya adalah riwayat yang mengatakan, bahwa Umar masuk 
kepada Yazid bin Abu Sufyan, dan beliau dapatkan di sisi Yazid beberapa 
jenis makanan, maka beliau menahan tangannya dari makan, dan berkata, 
"Wahai Yazid, apakah makanan setelah makanan?! Demi Dzat yang diri Umar 





di dalam genggaman-Nya, sungguh jika kamu menyalahi kebiasaan mereka, 
niscaya mereka akan menyalahi kamu dalam cara mereka.” Demikian juga 
ketika beliau mendapatkan pada putranya, Abdullah, dua jenis makanan, 
maka beliau menahan dari makan, dan berkata, lah dua makanan 


berkumpul di sisi Rasulullah Shaafuhu Alaihi wa Sallam melainkan beliau 








makan salah satunya dan menshadagahkan yang lain.” Abdullah berkata, 
“Ambillah wahai Amirul Mukminin! Maka tidak akan berkumpul dua 
makanan di sisiku, melainkan aku melakukan demikian itu!” Maka Umar 
berkata, “Sebenarnya kamu tadi tidak ingin melakukan demikian itu." 





Keenum: Penentuan Jenis Konsumsi 


Jika kaidah jcnis konsumsi mengharuskan barang-barang yang 
dikonsumsi harus halal, maka yang dimaksudkan di sini adalah hal lain, yaitu 
bahwasanya Umar Radbiyallabu Aniu terkadang ikut campur tangan dalam 






Aka Wap Alabulate ay 
hejorarerwacabak dia werabuai be ih amu mengett, bahwa kuta udah 
okeh milan ati (IR AIB har. ik otih baditwno. MS. ydan Novia, cb$Avrh hai mc. 100) 

Syaiklul alam Ibu Tsuniyalu yo 2 149 dat bandingk in Adnan Heran Babar.8 Ala ndyas A4 AA £ Tarpah 4/4 mil bilas 408 








28m 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 183 


menentukan jenis barang-barang yang dikonsumsi -meskipun barangnya 
an 





mubah- dengan tujuan ketepatan konsumsi. Di antara contoh demi 
itu adalah larangan beliau tentang berkumpulnya jenis-jenis makan di meja 
makan. Dimana beliau mengharuskan hal itu terhadap dirinya, keluarganya, 
para gubernurnya, dan para sahabatnya yang menjadi teladan bagi banyak 
orang," 


Ketujuh: Penentuan Kuantitas Konsumsi 

Dalam sebagian hadits Nabawi disebutkan penjelasan kuantitas konsumsi 
yang diutamakan dari sebagian jenis barang konsumsi, dan himbauan untuk 
komitmen kepadanya. Sebagai contohnya adalah riwayat dari Migdam bin 
Ma'dikarib, ia berkata, 

“Aku mendengar Rasulullah Shallaitahn Alaihi wu Sallam bersabda, 





aklah seseorang numembi tempat yang lebih buruk daripada perut. 
Cukuplah bur 
tulang punggungnya. Dan jika memang perin, maka sep: 
dan sepertiga untuk 


anak Adam beberapa potong makaaan yang menegakkan 












makanannya, sepertiga untuk meminumam 
napasnya.” 

Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk tentang batas minimal makanan, 
yaitu beberapa suap makan yang menegakkan tulang punggung manusia 
untuk menguatkan dalam menaati Allah 1a'ufa, Namun jika seseorang tidak 
menganggap cukup dengan hal tersebut, hendaklah menjadikan sepertiga 
perutnya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan meninggalkan 
sepertiganya untuk nafasnya. 

Dan, dalam hadits yang lain disebutkan, 
oa suntuk 





“Satu bamparan vutuk suami, satu bamparan untuk istrinya, dan yang kei 


tamu, sedangkan yang keempat untuk setan." 

Makna hadits tersebut, bahwa apa yang lebih dari kebutuhan, maka 
mengambilnya adalah untuk kebanggaan dan bermain dengan kesenangan 
dunia, di mana sesuatu yang memiliki kriteria seperti itu adalah tercela.” 








Sebagian dar bal tenebur olah dnelsrkan sebeluranya, dan akan disebutkar rincian tentong pola konrurun Urnar Kuktabitu tata 
dalam seb" ma 
AcTinoili, Anreor Sndib to 


Lihat AI Jati war -48 dan Al 
Mudir.. deket baZits a22 ne, dam a-lain keduanya Lihta. Iomul Ata, fa”. tata 


(8570) Diantara Laci yang mrmniukkan tentang kuatriu ni yang diutemu bar adalah tabel Nabi Yhekek Hatina 
Sulu “Dilain wa Ihucukup dengan sir satu mud, dam dalam mandi cukup satu s3" Albani Sorkata "Dileluarkan okh Abu 
“Uhetak dlam Latif aya (I29M, di mara sanad ni bagus dan test ayatas Mual.” ana, Le Nialh te SAB ALAN) 
Anonim Sarah Sah Mba Loe (7200) dan banlungkan ALOa.. uil(B1274 Alim Abusi. su IAM. La 156-157) 





2816, Tama Mah, v-Yoson hadi wo, 4849, dat AtTirmida berlita. "Halit hasan shalih" 























184 Tikih Tikanomi Umar bin Al-Khathab 


Sesungguhnya kedua hadits tersebut di atas menjelaskan kuantitas yang, 
terbaik tentang makanan dan tempat tidur, dan larangan melampaui kuantitas 
tersebut. Di mana penentuan kuantitas ini dalam praktiknya ditinggalkan 
kepada iman seseorang, dan sejauh mana pengamalannya terhadap tuntutan 
imannya kepada Allah Tu'uta."! 

Dan, dalam fikih ckonomi Umar Radhiallahu Anbu terdapat banyak 
riwayat yang di dalamnya disebutkan penentuan kuanti 





as konsumsi tentang 
sejumlah barang. Dimana sebagian riwayat tersebut mengandung makna 
pengarahan dan bimbingan, sedangkan sebagian yang lain mengandung 
makna pengharusan. Berikut ini contoh beberapa riwayat tersebu 
1 Penduduk Kufah meminta izin kepada Umar Radhiyallahu Anbu untuk 

membangun rumah dengan batu bata, maka beliau mengizinkan mereka, 

dan berkata, “Lakukanlah, 


21 








dan janganlah sescorang di antara kamu mc- 





lebihkan dari tiga pintu,” 
2. Dalam menentukan jumlah konsumsi daging yang mencukupi satu kelu- 
arga dalam setiap bulan, beliau mengatakan, “Gukup tiga dirham daging 
bagi satu keluarga dalam setiap bulan.” 
3. Di antara sikap Umar Racihiyallahu Arim yang menunjukkan makna peng- 
harusan adalah riwayat yang disebutkan Abdullah bin Umar Radhizyallahu 
Balwasanya Umar Radjjalalu Arbm mendatangi tempat 
pemotongan hewan milik Zubair bin Awwam di Bagi" -dan di Madinah tidak 
terdapat tempat pemotongan hewan yang lain- dengan membawa cambuk. 
Jika dia melihat seseorang yang membeli daging dua hari berturut-turut, 
maka dia memukulnya dengan cambuknya, dan berkata, "Mengapa kamu 
tidak melipat perutmu untuk tetanggamu, dan putra pamanmu?!"" 





Ankara, ia berkata, 











| Aratoh penennunk: 
Ban, apa hukum melumpsui kaan 
pendaditan, bukan penentuan, 
Sendanarian kal uni darat dl 
raga: lor, Dimana alam maki 
Bebi dari batas makian. kasi 





berpendapat habvs hudrsyang berkaitan makanan in adalah cebagan 
excorang macan haryak, mata ilik mengapa baginya Iitar A4 Har (nstar'nah(i Isa) 
ahes ketua hadits tetabut mengi arahan, caanttas magdiatarsitan tnvang trakaman din 
bilah sesaat yang LA hurangdar Swas minimal kesukayun (beberap, atap, dan tidik 
PA Udan adalah vang son 
ke tardan yang lbih 
uk kel uyaaat au bavanbunngat Ira 
"ngkatan makambakbalYrg baik moruret Kanaan dan bukurs tetap tngkargnny:. 
Bbralim A- tamu menyebut aan gala. Dem bwarcarnya turtang hole Mita banwa ha 
cacalupi tratang makaaan. yana beterspa suap yang cad kblu lularg punegang Adapaa boa ta 
La wear yang emenuhvsep on tilicIrhah, Ha yangsaya pp ikaskor d, 
su. Dua Ab:Ulatu berpendapat tentang tt. Bokcanya tsclampa1t batx nak. ta Lisa buku su Ipibaduh 
1 Tara Autis AM Fenilo 4 Sar xe U Kluadome, kayar rang droubiikas Lan & masalah 1 datar 'W Fapieah U Nfadurah 
An Ii berair bawa apa yarg melar paul seperaga maka hakumayi 
perbara yang tem butuh kar tecemaatan dam Lahar batin, sehingga 
acuan berdananya peahtnya dongan tanpa dalilyang ic dan 











selaru Talah 





Dar DI B, 



























blom 305, dan madya terdapat kererpasutan 
Im, 10 ru Akil Udi, wpoe(11277). don rberyatini dhasf barena dalam 

Hajat, Tapis di Tatdg6 va. 08, an di Lalawnya Kadapat Yahya bin 
samail ALMsorti, yang dikertemsemoleb IbstiIbaar “Diterima " lihat. enserFlm 567. Dian yang dekardwngan riskan riwayat ini 
dalah ir 








Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 185 


4. Di antara riwayat yang disebutkan tentang pembatasan jumlah konsumsi 
adalah, bahwa Umar Radhiyullihu Anim ketika pergi ke Syam ingin menctap- 
kan kepada kaum muslimin makanan dalam setiap bulan dengan jumlah 





yang mencukupi, lalu diikutinya dalam pengamalan, maka dia memerintah- 
kan memasak sekarung gandum, roti, dan lauknya dengan minyak zaitun, 
lalu memanggil tiga puluh orang. Ketika mereka telah makan siang dari 
hidangan tersebut, Umar berkata, “Apakah kalian kenyang?" Mereka men- 
jawab, “Ya, wahai Amirul Mukminin!” Kemudian beliau memerintahkan 
dimasakkan sekarung gandum yang lain, lalu roti, dan lauknya dengan 
minyak zaitun, kemudian memanggil tiga puluh orang. Ketika mereka 
telah makan malam dengan hidangan yang dipersiapkan ini, Umar berkata, 
“Apakah kalian kenyang?” Mereka menjawab, “Ya.” Maka beliau berkata, 
“Cukup bagi seorang muslim dua karung gandum," Lalu beliau memberikan 
kepada manusia dua karung gandum untuk setiap bulannya.”"! 





Sesungguhnya penentuan jumlah konsumsi tersebut adalah penentuan 
bagi individu, bukan pembatasan terhadap mereka. Artinya, bahwa negara 
menentukan jumlah konsusmsi yang mercalisasikan kecukupan seseorang dalam 
setiap bulan, agar negara dapat memenuhinya dari baitul mal dalam setiap 
bulannya. Ini bukan berarti sebagai penentuan terhadap jumlah barang yang 
dikonsumsi seseorang dari hartanya. Apa pun permasalahannya dalam hal ini, 
maka sesungguhnya cara tersebut sangat penting untuk kebenaran konsumsi. 


Kedelapan: Penggunaan Sebagian Perangkat Politik Ekonomi 


Umar Rudbfrallihn Anbu menggunakan politik syur (10 95) untuk 
memotivasi datangnya barang-barang kebutuhan pokok, dan membatasi 
barang-barang tersier. Dimana beliau mengambil pajak setengah sayur (590) 





dari kaum Nabathi yang berdagang gandum dan zaitun, agar banyak barang 
yang dibawa ke Madinah, dan mengambil pajak 1090 dari pedagang pakaian? 
Di mana tidak samar lagi dampak demikian itu dalam kebenaran konsumsi 
dan skala prioritas. 


» Muirtun bin Mikcar. dandisiuga dasi dimana 
ikan #ebadap kedun putsanya Ate 









musa tertimpa belupatap. yang sat tu Umar meri 
pengerwahan. nurun tep sebagai polrik pengsenalian, dan ndek teyogiunya dradikya pelit Umuam dalam 
dam por kekmasunn skm iebuntnrnan ena ertag rah Ri 





tendapa oeang yang meolln reacat iri -bagsi calilkehhnya pemetaan sepemliki 






Teh debutkantukhr-inya 


186 Tikih Tkanomi Umar bin Al-Khathah 





Kesembilan: Tidak Meremehkan Barang-harang Konsumtif yang 

Dapat Dimanfaatkan 

Di antara penyclewengan terburuk dari perilaku konsumtif yang benar 
adalah tidak memanfaatkan barang-barang konsumtif sebagaimana seharusnya. 
Sebagai contoh adalah menggantinya padahal masih bisa dimanfaatkan dan 
membuang barang yang digantikan, tidak menjaga jumlah kecil dari barang- 
barang konsumuil, atau memanfaatkan sebagiannya dan menyia-nyiakan 
sebagian yang lain. Dimana sebagian fugaha' telah memberikan contoh 
demikian itu deng 





“makan bagian rati yang mengembung dan bagian 
mukanya seraya meninggalkan yang selebihnya," 

Sesungguhnya semangat Islam untuk memanfaatkan barang-barang 
konsumtif dan tidak meremehkan sedikit pun darinya itu sampai Islam 


menuntut orang makan agar memakan sisi-sisa makanan yang menempel pada 





jari-jarinya dan bejana makanannya, dimana Islam memberikan pahala untuk 
itu. Juga dalam himbauan Islam untuk tidak menganggap jijik makanan yang 
jatuh, walaupun hanya satu suapan, dan membimbingnya untuk memakannya 


setelah membuang kotoran yang terdapat padanya! 





Sesungguhnya meremehkan sumber-sumber ekonomi dan tidak 
mengkonsumsinya sesuai cara-cara ckonomi akan berdampak pada hilangnya 
sumbersumber penting yang memungkinkan terjaga dengan kebenaran 
konsumsi. Dampak penyelewengan dari kebenaran memanfaatkan sumber- 
sumber ekonomi ini nampak jelas dengan mengetahui kadar sumber-sumber 
ckonomi yang dicampakkan dalam ckonomi kontemporer. Sebagai contoh, 
bahwa pengairan satu hektar lahan pertanian di Arab disertai lenyapnya 4500 
meter kubik air. Sebab ukuran yang sedang dalam pengairan satu hektar 
-sebagaimana diterapkan statistik sekarang- melampaui 12.000 meter kubik, 


yang dengan cara konsumsi pengairan yang benar dapat diturunkan menjadi 
7500 meter kubik! 





Ama Mi ap 
hat DR ci Ibrshtas ALL. you Mim 18 
Taka 













Irta ant menyendi 
ton mereratiban mual 
kh bulir Lah (Ash, 
hadits to. 













Hi ndak mengeri apaka? keberaban i 
La dalam sewa yang kasi ku 
se rang Antaputkan tebah makan, s 





pada urat 
sini adalah, 





emenguatkan kerantan kopard Allah 
nat IttutIe A91! lau batbsdade 

at setup "par. ebit sediot dari vang sebelumnya, € 
ang Latatmata en 
AH Ipa La 1986 
dri DI Pel Toraim Ai Ulah him 17 













Sncibukan di Mar pods tahun 187 balas 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 187 





Sedangkan dalam bidang roti, maka persentase roti yang dibeli di 
Mesir yang tidak dikonsumsi oleh individu keluarga yang dilakukan kajian 
mencapai 6,4 Z0 di desa, dan 7,8 di kota, dan itu mencakup persentase roti 
yang dijadikan konsumsi hewan dan roti yang dibuang." 





Sesungguhnya Umar Raid): "ntu mengerti urgensi setiap sumber 
ckonomi dan tidak meremehkannya sedikit pun apa pun peranannya 
selama dapat dimanfaatkan dalam bidang apa pun, dan mendidik umat atas 
demikian itu dengan berbagai tindakan nyata dan pengarahan dengan kata- 
kata. Contoh akan hal itu banyak sekali, yang dapat disebutkan sebagiannya 
seperti berikut ini: 

. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata, “Aku berjalan bersama Umar 
bin A-Khatthab Radhiyallahu Anh, lalu dia melihat korma yang dibuang, 
maka dia berkata, “Ambillah dia!" Aku herkata, “Apa yang aku lakukan 
dengan satu korma? Ia menjawab, 'Satu korma dan satu korma, dan nanti 
akan banyak terkumpul, Lalu aku mengambilnya. Maka ketika dia melewati 
tempat mengirik korma, dia berkata, 'Lemparkanlah dia kepadanya!”2 

. Pada suatu hari ketika Umar Radhisallihw Auhu di pasar Madinah, maka 
beliau menundukkan kepalanya untuk mengambil sepctong korma, lalu 
diusapnya debu yang menempel padanya. Kemudian Aswad melewatinya 
dan membawa tempat air dari kulit, maka Umar berjalan kepadanya 
dan berkata, “Masuk-kanlah ini di mulutmu!" Maka Abu Dzar berkata 
kepadanya, “Apakah ini, wahai Amirul Mukminin?!" Beliau menjawab, 
“Ini lebih berat, ataukah sebiji sawi?” Ia berkata, “Bahkan dia lebih berat 
daripada sebiji sawi," Beliau berkata, “Kamu paham apa yang diturunkan 
Allah Tu taka dalam surat An-Nisa' 








» 








4 Allah tidak: menganiaya seseorang walaupun sebesar biji sawi, dan jika 

Allah akan melipatgandakannya dan merm- 

tata yang P3 2 Di mana permulaan perkara adalah 
sebesar biji sawi, dan kesudahannya pahala besar." 

3. Bahwasanya Umar Rudhiyallahu Arhw tidak menyukai jika seseorang memi- 
liki rumah di dacrah bukan tempat tinggalnya, karena dia tidak akan bisa 
memanfaatkan rumahnya dalam kondisi demikian itu, seraya mengatakan, 
“Hendaklah dia meninggalkannya untuk kaum muslimin agar mereka 
memanfaatkannya.” Dan diriwayatkan bahwa “Amru bin Al-'Ash menulis 


AHUwi, ALPiree Megan terihudnan wa Sa him d6dengar penangkapan bebas, dasi DIC Beli Ierahim Al 






berikan dari sis 











Lahu Musi -188K AlMutiagi Ande yudi (238) 
LH ndi, apes (241 Jan disandarkannya kepala Tha Atikir dalam Tentk Dimatyg lan bandingkan, AcSuyinhi, 
AM Dark Manti(6635) 

4 DR Muharrmad Rowwar OST ah, MaratA Tapi Umar ri Kludihuk hlm. Lt, dan d-ndarkamnyi kepada Kura -U Ghammah(2:20) 


188 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





surat kepada Umar Radliyuluhu Arm, yang isinya, “Sesungguhnya kami 
telah merencanakan untuk Anda rumah di samping Masjid Jami"” Maka 
Umar menulis surat kepadanya, “Bagaimana mungkin seseorang yang 
tinggal di Hijaz memiliki rumah di Mesir?” Dan beliau memerintahkan 


kepadanya untuk menjadikan tempat rumah tersebut sebagai pasar bagi 
“ 





kaum muslimin. 

4. Umar Rudbiyuluhu Anbu berkeliling di pasar dan di pundaknya terdapat 
cambuk untuk mendidik manusia dengannya, dan heliau melewari benang 
yang rusak dan biji korma, maka beliau mengambilnya dan dilemparkan- 
nya ke rumah-rumah manusia agar mereka memanfaatkannya.” 

5. Umar Radjiyallahn Anh menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan 
barang-barang konsumut jika masih memungkinkan, dan melarang mem- 
buangnya sebelum habis manfaatnya secara tuntas. Di antara yang menun- 
jukkan hal itu adalah pengarahannya terhadap putranya, Ashim dengan 
perkataannya, “Janganlah kamu membuang baju hingga kamu memakainya 
sampai rusak,” Dan pernah datang kepadanya seorang perempuan meminta 
pakaian kepadanya, maka beliau pun memberinya, lalu menasehacinya 
agar dia menjaga bajunya yang lama untuk dipakai dalam bekerja dan di 
dapurnya, seraya mengatakan, “Lihatlah baju lama kamu, lalu tamballah dia 
dan jahitlah, dan pakailah di dapurmu dan pekerjaanmu. Sebab tiada yang 
baru bagi orang yang tidak memiliki yang lama." 

6. Dari Aslam, ia berkata, “Umar Radiiya/iahu Anbn melarang kami meng- 
gunakan ayakan, seraya mengatakan, “Sesungguhnya penggunaan kita 




















dengan gandum masih baru. Apakah kamu senang jika memakan coklat 
Syam hingga kamu mengayaknya?”" Dan beliau berkata, “Janganlah kamu 


mengayak tepung! Schah sesungguhnya tepung itu makanan semuanya.” 


Dan, telah dimaklumi bahwa mengayak tepung berarti memisahkan tepung 
ayakan yang kasar dari yang halusnya,” dan tujuan dari mengayak tepung 
adalah membuang tepung ayakan yang kasar dan hanya memanfaatkan 
yang halusnya saja: karena makanan yang dibuat darinya akan lebih halus, 
dan Umar berpendapat bahwa tepung kasar termasuk makanan yang tidak 


Dina Abdul Makam, yua hlm, 68, ArSuyuthu Hase-A! Makes (1207) AL Muttagi Alklundi pAs?15:635657) 
2 Me Drahabi, TotidI Ulun (tida -WKlates" hansta: hm. 7, Al Mubib Ath Tiba, cpcit(2:367 JS) Riwayat ini apa 
“dsehatkan dengan redaksi, Tika belu melivasi ram-h ka am. maka lia elu 

(Mangaatkand beraara bekas tt,” Dan Lh:t mwarat Lan paca Ibnu Out 
Telah disbattan tashnijaya, dan hat maya: yang enda pad: AMbalada 











ari UH, 
ali PA6 2 tu Asi Ac Danya,epai le 





Juanya didalamnya, dn berkata, 
Pi 











Mim, 10) Toru ALLAI Danya wr: 
Nine apa(pA28) 

3 AMutap AlHiadi (pu0433) 

& mnt Mubarak, ayat him 201 dan bandirgkan Ihow Srsd, ant VAN), Iban AhiSysibih, ppt 730) 

Tk Lisa AI Arah eni sabda 





Tonu Katir,Alnnrad Usung 20 dan li 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 189 





seyogianya dipisahkan dari yang halus, dan beliau menilai hal itu termasuk 
inap 
Setelah memperhatikan beberapa riwayat tersebut di atas, maka nampak 
sangat jelas bahwa fikih ckonomi Umar Rudhiyallahu Anhu menyerukan 
pemanfaatan setiap sumber konsumsi, dan tidak membuang sesuatu pun 
darinya, apa pun nilainya, walaupan satu korma, bahkan sebagian korma 
dan isi korma, benang dari bulu atau rambut yang rusak, dan lain-lain, Lalu 
bimbingan konsumsi yang manakah yang lebih besar daripada demikian itu? 
Sesungguhnya kaum muslimin dituntut untuk menjaga apa yang 
diberikan Allah Tu 'ulz kepada mereka berupa sumber-sumher konsumsi, dan 
bertakwa kepada-Nya dalam memanfaatkan sumber-sumber tersebut. Tapi 
tidak termasuk takwa apa yang disal 





an hari ini dimana jumlah konsumsi 
makanan, pakaian, perabotan rumah, dan barang-barang konsumtif lainnya 
justru semakin banyak yang dibuang di tempat sampah dalam setiap hari, 
bahkan setiap saat! Lalu di manakah hal ini dari ajaran-ajaran Islam yang 
tidak holeh meremehkan sesuap makanan yang jatuh di tanah, bahkan yang 


lebih sedikit daripada itu?! 


Kesepuluh: Hukuman 

Umar Radbiyullaha Anbu berpendapat bahwasanya pengarahan, teguran, 
dan cara-cara pembinaan lain untuk kebenaran konsumsi yang telah 
disebutkan sebelumnya terkadang tidak cukup dalam sebagian kondisi 
dan pada sebagian individu, dan bahwa keadaan terkadang mengharuskan 
penggunuan sebagian bentuk hukuman sebagai cara untuk menyadarkan 
orangorang yang keluar dari jalan kebenaran. 

Bentuk hukuman yang dipergunakan oleh Umar Radliyaltahu Anhw untuk 
tujuan ini dapat kita pilah menjadi dua macam, yaitu hukuman badan, dan 
hukuman materi. Berikut ini beberapa contoh untuk masing-masing dari 
kedua hukuman tersebut: 

1. Hukuman Materi 


Hukuman itu dijatuhkan pada harta seseorang, diantaranya dengan 
merusakkan apa yang di tangannya dari barang-barang konsumtif yang tidak 
sesuai tuntutan kebenaran. Sebagai contoh demikian itu dari fikih ekonomi 
Umar Radhiyallahn Anbu dapat kita lihat sebagai berikut: 


1 AnSpataibi mali) 


190 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





a. Umar Radhiyalkhu Anbu mendapatkan khamar di rumah Ruwaisyid Ats- 
Tsagafi, di mana dia pernah didera karena kasus khamar, maka Umar 
Radbiyallahm Anbu membakar rumahnya dan berkata, “Siapa namamu?” 
la menjawab, “Ruwaisyid (orang yang benar)” Maka Umar Radiyallulm 

Inhu berkata, “Bahkan kamu Fuwaisig (orang yang fasik)! 

b. Umar Radhiyalluhu Anhu membakar baju yang terdapat gambar salibnya,? 

dan merobek baju sutra milik sescorang, lalu baju itu berterbangan di 

langan manusia." 

Sampai kepada Umar Radhipullahu Antu bahwa putranya menutup dinding 

rumahnya dangan kain, maka beliau berkata, “Demi Allah, jika demikian 

itu benar, niscaya aku akan membakar rumahnya!" Dalam riwayat lain 
disebutkan, “Sampai kepada Umar bahwa Shafiyah istri Abdullah bin 

Umar Radhijalithu Anham menutup rumahnya dengan gorden merah atau 

yang lainnya, yang dihadiahkan oleh Abdullah bin Umar, maka Umar 

pergi dengan tujuan merobeknya. Lalu sampai kepada mereka rencana 

Umar ini, maka mereka pun melepasnya. Kerika Umar datang, beliau tidak 

mendapatkan sesuatu, maka beliau berkata, “Bagaimana keadaan kaum 

yang datang kepada kami dengan kebohongan?!” 
2. Hukuman Badan 





» 


Bentuk hukuman ini diterapkan pada tubuh orang yang melanggar 
pola konsumsi yang benar. Di antara contoh hal itu adalah sebagai berikut: 
a. Dari Auf bin Malik, ia berkata, “Aku datang kepada Umar, dan di tanganku 

terdapat cincin dari emas, maka dia memukul tanganku dengan tongkat 
yang ada padanya.” 

b. Suwaid bin Ghafalah berkata, “Kami pulang dari perang Yarmuk, Umar 
menyambut kami, dan kami memakai baju sutra, maka dia memerintah- 
kan, hingga kami dilempari dengan batu. Maka kami berkata, “Apa yang 
sampai kepadanya tentang kami?” Talu kami pun melepas baju sutra yang 

an, dan kami berkata, “Dia tidak suka pakaian kami.” Ketika 









"neryebutk an, “Bayaa Umar ain 
arang Kurwasyid A0. Tragaf, dan dirarnikamnya luv: 
Lahat Erna Ali Syah us (6: 
po (IL 6), daa burdungkan tina 

(201 


sah setu dcaa penuh yag didalamnya dewal ktar 
Lihat Zee. WMLaM(337LS 
















dang wrsakaa pada: Abal dari, api Kim 243 





ntah dan helvman yang sama juga disebutkan bahwa Urrar Radihufate 
1 gorden yang dibuat oleh sec 







Abu Meta paste vb 
nj, ALAYitag ALI 

Yk untu 

6 Row Abi Syah 





017, av Syah 
im sebelumya perintah Umar (urtvartak ah bepada "Amar bir 
Netsotang Katun dia melihat surat pera rsngga dantaya, 

1 beberpa rwayat yang lin dara hulaman yang uma. 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 191 





kami datang, dia menyambut kami dengan hangat, kemudian dia berkata, 
“Sesungguhnya kamu datang kepadaku dengan memakai baju orang-orang 
musyrik.” Dalam riwayat lain disebutkan, Maka dia turun dan mengambil 
batu, Jalu melempar mereka dengannya.” 

Ubaidullah bin Humaid berkata, “Kakekku melewati Umar bin A-Khat- 
Uhab Radhiyalluhu Anim dan dia memakai baju jubah, maka Umar berkata, 
“Berapa kamu membeli bajumu ini? Ia menjawab, "Dengan enam puluh 


ti 


dirham.” Ia berkata, Berapa harta kamu? “Seribu dirham," jawab kakckku. 
Maka Umar berdiri kepadanya dengan cambuknya lalu memukulnya se- 
raya berkata, “Modal harta kamu seribu dirham dan kamu membeli baju 
dengan enam puluh dirham! Modal harta kamu seribu dirham dan kamu 
membeli baju dengan enam puluh dirham!” 

Adz-Dzahabi menyebutkan, bahwa ketika sampai kepada Umar Rarihiyallahu 
Anlu bahwa Abu Ad-Darda' membangun WC, dimana dia diutus Umar 
sebgai pengajar, maka Umar mengirim surat kepadanya, “Wahai Uwai- 
mir! Apakah tidak cukup bagi kamu apa yang dibangun bangsa Romawi 
tentang hiasan dunia, dan Allah memerintahkan untuk merobohkannya?! 
Jika datang kepadamu suratku ini, maka pindahlah kamu dari Himsha ke 
Damaskus!" Sufyan berkata, “Ia menghukumnya dengan ini." Dan dalam 
riwayat lain discbutkan, “Sesungguhnya kamu wahai para sahabat Nahi 


Muhammad Shallallahe Alaihi wa Sallam adalah teladar 


- 








b. Dampak Menyeleweng dari Konsumsi yang Benar 

Di antara yang paling membahavakan terhadap individu dan umat 
adalah buruknya penggunaan nikmat-nikmat Allah Tu'sir yang dikaruniakan 
kepada hamba-hamba-Nya, di mana Al-Ouran telah menyebutkan bahwa 
berhura-hura dengan nikmat-nikmat Allah dan tidak mensykurinya 
merupakan sebab kehancuran beberapa negeri." Firman-Nya, 


ba ab Kar arah aan 8, 
Pa PP AYAT PPN pr ee ji A2 

heel Gn LA Blep La Pagi 
“lingga apabila Kami timpakan adigah kepada orang-orang yang idup mewah di 
antara mereka, dengan serta merta mereka memekik minta tolong," (AFMW'minun: 64) 


Teh dibuikantakhrjoya, 
1 






uu Karir, 21 Balrud ae ln Nhurah (238) 
ah ai bnyak sekali Lihat. Abdun arang 55119228210, D2. 1157384 Ibau 


192 Tikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


Dan firman-Nya, 





“Dan berapa banyaknya (penduduk) ng 
bersenang senang dalam kehidupannya." (Al-Oashash: 58) 


yang telah Kami binusakan, yang sudah 


Sesungguhnya hura-hura dan bermewah-mewahan merupakan fenomena 
penyelewengan terburuk dari konsumsi yang benar. Sebab orang yang hura- 
hura cenderung memperluas dalam kenikmatan dunia dan kesenangannya."! 

Sesungguhnya Umar mengerti dampak-dampak yang membahayakan 
yang mungkin menimpa umat, baik individu muapun kelompok disebabkan 
menyeleweng dari pola konsumtif yang benar. Karena itu, beliau meragamkan 
peringatannya kepada umat dari ketercampakan kepada dampak-dampak 
tersebut, yang tidak hanya terbatas pada bidang ckonomi, namun membentang 





dampaknya kepada pilar-pilar penopang umar dan faktor-faktor kekokohannya. 
Berikut ini penjelasan yang terpenting dari apa yang terdapat dalam fikih 


ekonomi Umar Kadhiyallahu Anu tentang dampak-dampak tersebut?! 


Pertama: Merusak Agama 

Sesungguhnya berlebihan dalam hal-hal yang mubah dan mengikuti 
selera, terlebih mengkonsumsi hal-hal yang haram akan merusak agama 
seseorang dan melemahkan wara'nya, sehingga kondisinya tidak istigamah. 
Sesungguhnya Umar telah mengingatkan akan hal itu dan memperingatkan 
umat tentang beberpa barang konsumtif karena dampaknya dalam agama, 
dimana beliau mengatakan, “Hindarilah dua hal yang merah: daging dan 
anggur, karena keduanya merusakkan agama dan menghancurkan 
harta”! Dan ketika Hurmuzan mengundang kaum muslimin pada 
jamuan makan, maka Umar masuk ke tempat jamuan tersebut sebelum 
mereka. Lalu ketika Umar melihat bahwa Hurmuzan berlebihan dalam 








hal itu, dan mengumpulkan aneka ragam makanan, maka Umar tidak 
menyetujuinya hingga beliau mencampurkan semua jenis makanan tersebut, 
dan menyampaikan kepada Hurmuzan dengan mengarakannya, “Kamu 
ingin merusak kaum muslimin?!” Kemudian beliau mengizinkan kaum 
muslimin, lalu mereka masuk kemudian makan.” 





Pada sisi yang lain, bahwasanya ketergantungan kepada dunia akan 
merusakkan hati. Padahal jika hati rusak, maka rusaklah agamaj karena 





Telah sebutkan bagan rueharat Laszbu: keuka membicarakan kaidahrbaidah kersuraii 
Tah dbusan takhrinya 
Telah bahan taktwipnya 


Rah I: Dasar-dasar Pkonomi 193 





kebaikan hati merupakan asas segala kebaikan," dan kerusakannya sebagai 
asas segala kerusakan, sedangkan menyeleweng dari jalan kebenaran dalam 
konsumsi terdapat pengaruh buruk terhadap hati, Karena itu Umar tidak 
mengizinkan kaum muslimin masuk pada hidangan makan atas undangan 
seorang pemuka masyarakat di Syam ini, hingga beliau masuk sebelum mereka 
Jalu menghilangkan kesan berlebihan dalam hidangan itu dan mencampurkan 
seluruh jenis makanan, dan berkata kepada tokoh tersebut, “Celaka kamu! 
Jika orang-orang yang di belakangku melihat apa yang ada di sini, niscaya 
kamu merusakkan hati mereka!” 








Terdapat hal penting lain yang mendapatkan perhatian Umar 
Radbiyallulu Anbu, yaitu bahwa kerusakan yang terjadi sebab menyeleweng dari 
pola konsumsi yang benar tidak terbatas pada orang yang menyeleweng saja, 
3 belum sempurna 





namun juga berpindah darinya kepada orang lainny 
pembenaran jalan dan memegang tangan orang-orang yang menyeleweng. 
Sebagai bukti demikian itu, bahwa ketika kaum meminum khamar di Syam 
-karena menakwilkan-, maka Umar mengirimkan surat kepada gubernurnya 
di Syam, “Kirimkanlah mereka kepadaku, sebelum mereka merusakkan 
orang-orang yang di sisi kamu." 


Kedua: Pengaruh dalam Ibadah 

Sesungguhnya konsumsi yang disiplin merupakan cara yang harus 
dipenuhi untuk menegakkan ibadah. Tapi, keluar dari kesederhanaan kepada 
pemborosan akan menjadi sebab kemalasan dalam melakukan ibadah, 
sementara mempersempit diri akan mengarah kepada kelemahan dalam 
melaksanakan hak-hak Allah Tu'ali. Dalam hal ini, Umar mengatakan, 
“Hindarilah memenuhi perut dalam makan dan minum, karena dia 
merusakkan badan, mendatangkan penyakit, dan memalaskan dari shalat. 
Dan hendaklah kamu sederhana dalam keduanya, karena demikian itu lebih 
maslahat bagi badan, dan lebih jauh dari pemborosan. Sesungguhnya Allah 
sangat membenci orang pintar yang gemuk, dan seseorang ridak akan binasa 
hingga dia mengutamakan selera nafsunya atas agamannya.""! Dan Nabi 
Shallallahu Alaihi na Sallam bersabda, 









11 Wetatatih batas Aslam asal ppi ngamAH dare jka Hit 
end pub dan iba Icak, maba pemmbLi rah ac kubela! Cacdeb ha,” Driwayarkan ohh Al Bek kar dalam 








3 
FE 








f8 hak hadits ve 32, Jam Munir dalam LA Std ne, 197) 
4 Tdah discbrikan tikhrjya. 
3 Ibu Ah: pibah,ope15301) 
2 Msu Al Ad Danyaoguai ida 3 Total Juri poin 20, ASuyatti, Ad Daraf Manar MO 


194 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





“Hendaklah kamu sedertana dalam makananmm, karena dia lebih dekat dari 
kebaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan lebih kuat dalam beribadah kepada 
Allah Ta'ala." 


Pada sisi lain, bahwa memperluas dalam urusan dunia, menyambut segala 
kcsenangannya, dan memperhatikan perhiasannya, semua itu merupakan 
sebab fitnah bagi manusia dan keberpalingan mereka dari ibadah. Sungguh 
Umar Radhiyaahu Anbu mengerti perkara ini. Karena itu, ketika beliau ingin 
memperluas masjid Nabawi, beliau berkata kepada para pembangunnya, 
“Hindarilah memerahkan atau menguningkan, karena demikian itu akan 
menjadi fitnah bagi manusia.” Sebab berlebihan dalam menghiasi masjid 
dan mewarnainya akan memperdayakan manusia dengan memalingkan 
mereka dari ibadah. Padahal ibadah merupakan tujuan membangun masjid! 


Ketiga: Pengaruh dalam Akhlak 


Pola konsumtif yang menycleweng memiliki pengaruh buruk dalam 
akhlag. Di antara bukti demikian itu, bahwa ketika Umar Radhiyaltahu 
" pergi ke Syam, mereka mendatangkan kepadanya kuda tarik untuk 
dijadikan kendaraan. Ketika beliau menaikinya, kuda itu angkuh, lalu 
beliau memukulnya, namun kuda itu semakin bertambah angkuh. Maka 
beliau turun darinya dan berkata, “Tidaklah kamu membawaku melainkan 





kepada setan. Aku tidak turun darinya hingga aku mengingkari nafsuku. 
Berikanlah kepadaku kendaraanku!" Lalu beliau menaikinya.! Di mana 
dalam perkataannya, “Aku tidak turun darinya hingga aku mengingkari 
nafsuku,” terdapat isyarat tentang pengaruh menaiki kuda tarik kepada jiwa 
dengan menanamkan sebagian akhlak yang buruk di dalamnya. 


Di antara akhlak buruk yang terbentuk oleh pola konsumtif yang 
menyeleweng adalah lacur, yaitu melebihi batas yang tidak seyogianya bagi 
manusia bila melampauinya, sombong kepada Allah Tu uh, dan mengikuti 
hawa nafsu. Di antara hal itu adalah melampui kesederhanaan dalam infak 
dan menaikkannya dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain hingga sampai 
kesombongan dan berlebih4ebihan." Untuk menjauhi akhlak yang tercela 





| Telah d coulan takhiinya 

1 Disebuikan okh Altukharn dalam 
Fall ira (4641), Ton Kutut, Mama: Fr (S3) 
Tiba, Ibau Hajar !iw/4/Yuri(l 642) 





Bean massa dibawah hate Membargun Mavid.Lihan A10/5,AhilntAambertraa 





3 
4 Tali dremnlantakhrinya. 
3 Bhatara Latarg beberapa makna melarapaaLatnlerdkut, pada At Taubat (om 4 Reratole Ta AN AD 
“ Na'atn 4 Turgl(METUA AI Dicp' opor (08), An Sprakani urin 24521 620) ASI As 
Sel? Vi) dan APAlunaju (IA 





Pab I: Dasar-dasar Ekonomi 195 


ini, Umar Rudbvyulluhu Anbw mengatakan, “Ya Allah, janganlah Engkau 
memperbanyak kepadaku dari dunia ini yang menyebabkan aku lalai, dan 
janganlah Engkau mempersedikit kepadaku darinya yang menyebabkan aku 
lupa.” Di mana beliau menyebutkan alasan demikian itu seraya mengatakan, 
“Karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik 
daripada yang banyak yan melalaikan."! 


Keempat: Pengaruh dalam Kesatuan Umat 

Sungguh penyelewengan dalam konsumsi memiliki banyak dampak yang 
buruk terhadap kesatuan umat dan keharmonisan individu-individunya. Sebab 
memperluas dalam konsumsi dan mengutamakan kemaslahatan pribadi, 
mengarahkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus, 
dan tidak memperhatikan kondisi orang lain. Semua itu membahayakan 
terhadap prinsip sa£afu/ (saling sepenanggungan) di antara kaum muslimin, 
yang merupakan sebab terkuat bagi keharmonisan dan kecintaan di antara 
kaum muslimin. Sebagaimana perilaku yang buruk tersebut juga dapat 
membangkitkan kedengkian orangorang yang membutuhkan yang tidak 
mendapatkan penghidupan primernya, ketika mereka melihat orang-orang 
yang memiliki harta di sekitar mereka dalam kepongahan dan berfoya-foya, 
masa bodoh terhadap hak-hak orang-orang yang membutuhkan dalam harta 
mereka. Hingga itu kemudian menjadi salah satu sebab pemutus tali kecintaan 
dan loyalitas, tersebarnya permusuhan dan kebencian di dalam umat. 
Karena itu, Umar Kadhirailahu Anhu mengkhawatirkan banyaknya harta di 
tangan kaum muslimin dan dominasinya sikap mementingkan diri sendiri 
atas mementingkan orang lain, lalu tersebar permusuhan dan kebencian 





di antara kaum muslimin. Karena itu, Umar R. ahu Anhu menangis 
ketika melihat harta yang datang kepada kaum muslimin dari daerah-daerah 
taklukan, lalu Abdurrahman bin Aul Rudbiyallahu Anbu berkata kepadanya, 
“Wahai Amirul Mukminin! Apa yang menyebakan kamu menangis? Demi 
Nllah, sesungguhnya ini merupakan lahan bersyukur!” Maka Umar berkata, 
“Sungguh demi Allah, tidaklah suatu kaum diberikan seperti ini melainkan 
akan terjadi di antara mereka permusuhan dan kedengkian.”' Dan 
sesungguhnya dalam As-Sunnah terdapat dalil yang mengukuhkan pendapat 
Umar Rudhpalahu Auhu ini, yaitu dalam sabada Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sullum kepada para sahabat, 


1 Tlah dinkttkan takkrinya 
HD Ahok LxZ4h4 lm. ITO, da be Abi Syaibah. spuk(792) 





196 Fikih Tikanomi Umar hin Al-Khathah 








“Demi Allah, tidaklah kemiskinan yang aku khamotirkan kepada kamil Akan 
tetapi aku khan 
sebuyaimuna dia dibentangkan 





rkan kepadamu, bila dunia dibentargkan kepada kamu 





yang sebelum kamu, bulu kamu 





kepuda orangsaran, 


berlomba-loruba kepadanya simana merek: 





berlamba-hba kepadanya, en 


dia membinasakan kamu sebagaimana dia membinasakan mereka." 


Sebab, satu hal yang telah dimaklumi, bahwa permusuhan dan kebencian 
tidak terjadi hanya disebabkan adanya harta -karena harta pada dasarnya 
merupakan bentuk kebaikan, namun terjadi disebabkan adanya persaingan 
kepada harta atau melampaui batas, dan terjadinya penahanan hak-hak orang: 
orang yang berhak menerimanya, berlebihan di dalamnya, membelanjakannya 
dalam sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama, dan lain-lain?! 

Untuk menjauhi dampak-dampak buruk yang seperti itu, Umar 
Rudbiyaltuhu Anbu memperingatkan umat untuk tidak memperluas konsumsi 
dan mengutamakan harta untuk diri sendiri dengan mengabaikan orang- 
ora 





g yang membutuhkan dalam umat. Dalam hal ini, beliau mengatakan, 








“Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang 
dikaruniakan Allah kepada kamu dalam perut kamu dan pada punggung 
kamu, dan kamu meninggal-kan para janda, anak-anak yatim, dan orang- 
orang miskin di antara kamu. 

Dan beliau menyerukan perealisasian tukufu/ (saling sepenanggungan) 
di antara kaum muslimin dan memberikan hak-hak orang-orang yang 
membutuhkan dalam harta. Di mana beliau memiliki beragam cara untuk 








merealisasikan prinsip tersebut." 


Kelima: Kerusakan dan Kemerosotan 


Sewngguhnya melubernya materi mengandung kemungkinan yang 
tersembunyi bagi berbagai keriskanan.”! Di mana banyaknya materi seringkali 
menjadi faktor kemerosotan bangsa, jika dia disertai dengan pemerluasan 
dalam kesenangan, mengikuti selera nafsu, dan cenderung kepada dunia. Di 
antara bukti hal itu, bahwa Spanyol dalam abad ke15 M. merupakan negara 
Eropa barat yang paling banyak maju dalam berbagai bidang produksi dan 
ilmu pengetahuan, kemampuan dalam berperang, dan kemampuan dalam 
manajemen. Akan tetapi dalam waktu kurang dari satu abad, dia telah 





DAlbukhar, Uh AahA hadrunn ba2b,dan At 
2 Lihat Ibnu Hart, aps2ite 24 LIAN2SI 

9 Telah docdukan tahh-iya 
4 
s 


th hah aditu mo 61. 





Rincian hal terebut 





0 dipaparkan dalam pasal brizatoya, 
kan kepede seorang, pakar Barat Roter: ITddto, Lihi, Fagag Mimbar, Uimurida AI Kehehah 
ang ullitasikan di malah AAciur,ved.9. Talas Al, KISI BL Tan, R1 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 197 





kehilangan posisi ini dan berpindah ke Belanda, lalu berikutnya ke Inggris 





dan Perancis. Para sejarawan sepakat bahwa di antara sebab terpenting dari 
kemerosotan ini adalah kekayaan yang melimpah berupa emas dan perak 
yang dirampas oleh Spanyol dari orang-orang Amerika, ketika memasukinya 
kali pertama, dan menggunakan kekayaaan tersebut untuk mengembangkan 
kemampuan produksinya.'! 

Sesungguhnya Umar Rudhiyallahu Anhu tclah memperingatkan umat 
dari melampaui batas kesederhanaan dalam konsumsi dan mengutamakan 
nafsu atas istigamah, seraya menjelaskan kepada mereka bahwa demikian 
itu merupakan sebab terkuat bagi kehancuran, lenyapnya negara, dan 
hilangnya kekuatan. Di antara riwayat yang datang darinya dalam hal ini 
adalah peringatan-nya tentang perilaku #rnv/ (berlebih-lebihan) dalam makan 
dan minum, dan seruannya kepada kesederhanaan di dalam keduanya. 
Tentang hal tersebut, beliau mengatakan, “Hendaklah kamu sederhana dalam 
keduanya, karena dia lebih maslahar bagi badan, dan lebih jauh dari berlebih- 
lebihan. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang alim yang gemuk, dan 
bahwasanya seseorang tidak akan binasa hingga dia mengutamakan 


"a 


selera nafsunya atas agamanya. 


Dalam riwayat tersebut, Umar Radhiyallahu Anhu menjelaskan tentang 
keharusan sederhana dalam konsumsi, dan bahwasanya memperluas dalam 
makan dan minum merupakan sebab kegemukan, di mana sikap perluasan 
ini dibenci oleh Allah Tu'ut, khususnya bagi orang-orang yang memiliki 
ilmu yang merupakan teladan bagi umat. Di antara dampak pola konsumtif 
yang berlebihan itu adalah mengikuti selera nafsu dan berpaling dari menaati 
Allah Tu'uta, schingga demikian itu menjadi salah satu scbab kehancuran. 





Di antara sikap Umar Kadhiyaiahu-Anbu yang menunjukkan hal tersebut 
adalah, bahwa ketika kaum muslimin di Irak meminta izin kepadanya untuk 
membangun rumah dengan batu bata, maka beliau menulis surat kepada 
“Lakukanlah, dan jang 


ga pintu, janganlah berlebihan dalam bangunan, dan komitmenlah 





merek: nlah seseorang di antara kamu melebihkan 





dari 
kepada Sunnah, niscaya kokohlah negara kalian." 













Latte 






u 
La. naa. 





2 Tedali dal uthan tahu ya. 
Salak ct pengernan “gerank yang rmerla” adalih Arga art henuaha memperdalam makasan dan pwineman, din deriikian 
ba Lihat, Hm In Nobejah (2/6) dan Dian Ap 





tabut, Lin Aeebrah 
Yin It Ine eatn dovuli 








& 
anaramya “buat dam menang” | 
(Dan telah dsebutzan pembarar3ar tentang peringatan Lmar Kasat fe kepada kaum mutan tentang eta bernerangenang 
'dan senderung kepade dania,x-ta menyerukar mereka untak memebissdar hidup sederhana. Sem itu agar riak terpenyah dalam 
(iri mereka mempeibanyak seving-enang dan kebaar dri kera keras sehirega meryebuhika kehancuran merokt. 





198 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





Keenam: Kehinaan dan Kenistaan 


Dalam salah satu kunjungannya ke Syam, Umar Radhiyallaht Anbu 
disambut manusia dan beliau di atas untanya dengan memakai kain, Ahuf 
(sepatu boot), dan sorban, maka mereka berkata, “Wahai Amirul Mukminin! 
Engkau disambut oleh tentara dan para komandan pasukan perang Syam, 
sedangkan engkau dalam kondisi seperti itu!” Lalu mereka membawakan 
kuda tarik kepadanya untuk dikendarainya. Maka beliau berkata kepada 
mereka, “Sesungguhnya dulu kami kaum yang rendah, lalu Allah memuliakan 
kami dengan Islam. Karena itu, bila kami mencari kemuliaan dengan selain 
apa yang dengannya Allah memuliakan kami, maka Allah akan menistakan 
kami!” Dan ketika Umar merasakan keterkaitan hati penduduk Syam 
dengan kendaraan orang asing, beliau berkata, “Mata mereka tertuju kepada 
kendaraan orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali dalam 
agama,” yakni kendaraan orang asing." 

Sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anhu ingin menyanggah dengan 
perkataannya tersebut kepada orang-orang meminta kepadanya untuk merubah 
kendaraannya dan penampilannya dengan apa yang dikenal oleh penduduk 
Syam tentang kendaraan dan penampilan, Nampaknya Umar merasakan bahwa 
permintaan tersebut mencakup kekaguman terhadap sebagian pola konsumtif 
orang asing, dan kecondongan pada perilaku hedonis. Sesungguhnya Umar 
dalam hal ini ingin melarang para mujahidin untuk selalu bersenang-senang 
dan mengikuti pakaian orang asing, serta menghimbau mereka untuk berpegang 
teguh kepada pakaian dan pola konsumtif mereka. Sebab salah satu akibat larut 
dalam kesenangan dan mengikuti pola-pola konsumtif orang-orang kafir adalah 
ketertautan hati kepada hal tersebut dan mengagumi apa yang ada pada mereka, 
hingga itu menyebabkan kekalahan jiwa kaum muslimin, dan umat menjadi 
kehilangan 'sxe/nya. Karena itu Umar mengukuhkan kepada kaum muslimin 
dalam kondisi ini, bahwasanya kemuliaan mereka adalah dalam berpegang 
teguh kepada hukum-hukum Islam, danjika mereka mencari kemuliaan dengan 
selain itu, maka Allah akan menistakan mereka2) 








Abe Syanyan apa? (FALS), Ibrul pari, epoe bim, 17, 

2 User RoRcadilu Intutalik menaah berkian antukmenyamburpara duta. Bahkan 
araka dibwanyalah baru ru kroada Nabi 
Untuk mearambut Uuman 








ika Jia -melihat tenang membawa baju ate, 
“dan berksra, "Waha: Rasulallah, beilah bat ii, lala adalah 
Mau Nuti aah 










$ 
berban't kepata Idamn dan Belajar uruma 2gama 
Nabi ale Waka Sula odah men, 
sua” Lihat nu lai, 7 
Aina yang datang untuk ha't kepala har dergan tanpa keluar tar palaian kau manlimin lan mergikani war rarreke Han 
pa yang Cuwasta dor Umur Hadfadata — 





Bab 1: Dasar-dasar Ekonomi 199 





Ketujuh: Kehancuran Ekonomi dan Kemandekan Produksi 





Umar Radhiyallahn Arfm berpendapat bahwa berlebihan dalam konsumsi 
dan pengeluaran akan menghancurkan produksi dan mempercepat kerusakan 
ekonomi. Di antara bukti hal itu adalah, bahwa ketika sebagian gubernurnya 
di Irak meminta kepadanya untuk menetapkan kepada mereka gaji yang 





mencukupi, maka beliau menetapkan hal tersebut kepada mereka. Lalu ketika 
beliau menganggap telah memberikan banyak gaji kepada mereka, maka 
beliau mengatakan, “Tidaklah aku melihat suatu negeri yang dalam setiap hari 
diambil darinya satu kambing, melainkan itu mempercepat kehancurannya.”'! 
Dan beliau memperingatkan untuk tidak mengkonsumsi barang tertentu dan 
menjelaskan sebagian dampak buruknya dengan mengatakan, “TTindarilah 
dua hal yang merah: Daging dan anggur: karena sesungguhnya keduanya 
merusak agama dan menghancurkan harta.” 


Kedelapan: Pengaruh dalam Kesehatan 


Sesungguhnya Umar Rudhiyalluhn Anhu mengisyaratkan sebagian 
mudharat dalam kesehatan discbahkan konsumsi yang tidak benar. Di antara 
contoh hal itu adalah yang ditegaskan dalam perkataannya, “Hindarilah 
memenuhi perut dengan makanan dan minuman, karena dia merusak 
badan, menyebabkan penyakit, dan memalaskan dari shalat. Dan 
hendaklah kamu sederhana dalam keduanya, karena dia lebih maslahat 


mg 


bagi badan, dan lebih jauh dari pemborosan ... 
Pada sisi lain, bahwa dalam larangan Umar Rudhiyadahu Anlw dari selalu 
memakan daging terdapat banyak manafaat kesehatan yang diketahui oleh 


kedokteran kontemporer yang mengatakan, “Sesungguhnya kaidah yang 
adalah memakan daging sekali dala 





aman dalam mengkonsumsi d. 
sehari disertai menjadikan sebagian hari terkadang dengan tanpa daging.” 
Karena mayoritas daging adalah urat, yang dalam mengkosumsinya dan 
menghindar darinya menjadikan keletihan jantung dan limpa. Jika kita 
menyantap daging lebih banyak daripada yang lazim, maka akan muncul 
dalam tubuh unsur-unsur penambah kemasaman, kencangnya detak jantung 












ertung Berbias dengan meniaggalkan kendaraannya dan penamoilannya dengn mengganilaya dengan apa yana dikuti di 

saebur Ima psng perma Sedangkan yang kedua 3ihwa um maslimn berada di deh terebut tcbagat parakam perang, 

Dostaah, aclerang mereka dat bersetag senang dan menakut: pole pola Loasumtif penfudua cacah tencout dihatcne- 
prugan yan perbuatannya ini sebagai bentuk tmraisuhi 

Ji Jusrah ten 

Rica. 87 ena Kasir awal Lorwr(2 486), 





“dan Ui 
kari Jarnpak dampak buruknya deni 
#enowuna kacancaa kocrangan, 
ihani.vAsi(0:2304 Abdurraz2 
ar 














Lan takhrinya. 
sel, Kado Ta Low Sibiadeka. et einah Slalah Murad, lan 22 sulusan dai DI Beli Hialiin AM oil 19 


200 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 





dan limpa, mcningginya tekanan darah, dan kecepatan geraknya urat syaraf. 
Ini ditambah dengan munculnya kerasnya watak dan condong kepada 
kebengisan.'! Dan, kajian yang dilakukan para peneliti di Universitas Harvard, 
Amerika menjelaskan bahwa mengkonsumsi daging merah dengan banyak 
akan menambahkan persentase tertimpa kanker Colon.3 


c. Pola Konsumsi Pribadi Umar Radhiyallahu Anhu 

Umar Radhijallahu Anim memiliki pola konsumsi spesifik yang dia sukai 
untuk dirinya dan diikuti dalam kehidupannya, di mana pola hidup beliau 
ini membutuhkan pemaparan sifatsilatnya, penjabaran sebab-sebabnya 
dan penjelasan hal-hal yang samar darinya. Di mana kajian tersebut akan 
dikclompokkan dalam dua bagian seperti di bawah ini: 


Pertama: Sifat Konsumsi Umar Radhiyallahu Anhu 
Sifat konsumsi Umar Radhfjulahm Anfu ini dapat kita rangkum dalam 
beberapa poin sebagai berikut: 

1. Ciri umum dalam pola konsumsi Umar Radhiyatahu Anu adalah keras 
terhadap diri sendiri dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. 
Di mana riwayat yang menunjukkan hal tersebut hanyak jumlahnya, yang 
sebagiannya telah terlewati di tengah-tengah pasal. Dan di antara riwayat 
yang menggambarkan penghidupan Umar Radhiyallahu Anhu adalah yang 
dikatakan oleh Al-Hasan, “Bahwasanya Umar bin Al-Khathab menolak 
melainkan keras Jan membatasi terhadap dirinya? Di mana pernah 

didatangkan kepadanya daging yang di dalamnya terdapat keju, maka dia 

menolak makan keduanya, dan berkata, “Masing-masing dari keduanya 
adalah lauk." Dan bahwa beliau pernah menginginkan minum, lalu 
didatangkan kepadanya minuman madu, maka beliau memutar-mutar 
tempat madu tersebut di telapak tangannya, lalu berkata, "Jika aku 
meminumnya, maka akan hilang manisnya, dan tersisa pahitnya,” Lalu 
madu itu diberikannya kepada seseorang dari kaum." Sedangkan Anas 
bin Malik menjelaskan gambaran baju Umar Rudbiyalhihu Anbu dengan 
mengatakan, “Aku melihat Umar bin Al-Khatthab menambal bajunya 
yang di antara kedua pundaknya dengan tiga tambalan yang sebagiannya 








Karat, Ab Tas AW Spnik Al ten her, 2216 
ara, cdi 873. 17 Szulniah 1425 11, alan. 22 

310), Abaladzii, or hlan 180: 

Row Size, ans1(3 M0), Al Muhib Att: Thabari sp./(2368 370) TbmalJauri 3 dehlm Il 
Hal Jari api lan. 172 


Fi dan hut DR-A nd Sya 
hak dai 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 201 


menumpuk kepada sebagian yang lain, dan saat itu dia sebagai Amirul 
Mukminin." 

Umar Rudhiyalahm Anhu semakin menambahkan keras terhadap dirinya 
ketika kaum muslimin tertimpa kesempitan hidup. Beliau tidak meng- 
konsumsi sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang sedang 
tertimpa kelaparan. Karena itu, ketika beliau diberitahu oleh seorang Arab 
badui dari kalangan rakyatnya bahwa dia tidak makan keju, dan juga tidak 


» 





melihat orang yang memakan keju, maka heliau berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan merasakan keju hingga manusia hidup dari pertama apa yang 
mereka hidup.” 

. Pola konsumsi Umar Radhiya/tahu Anlw tersebut adalah sebagai kelaziman 
dan kondisi umum, Akan tetapi terkadang beliau memperluas terhadap 
dirinya, dan terkadang sedang-sedang saja. Di mana Abu Musa Al-Asy'ari 
berkata dalam menggambarkan pola kehidupan Llmar Rudhpallahu Anhn, 
“Dalam setiap hari dia memiliki roti tawar. Tapi, terkadang kami dapatkan- 
nya dengan lauk minyak zaitun, dan terkadang dengan keju. Terkadang 
kami dapatkannya dengan lauk potongan daging kering yang telah dilem- 
butkan kemudian dipanggang, dan terkadang kami dapatkannya dengan 
lauk daging segar, tapi yang terakhir ini langka sekali." Dan telah kami 


— 


seburkan schelumnya, bahwa Umar Radtiyallahn Auhu memerintahkan 
pembuatan baju untuk ditenun di Yaman, yang harga satu bajunya menca- 
pai seribu dirham, kemudian beliau memakainya, dan juga dipakaikan 
kepada para sahabat Rasulullah Shalklahu Maihi ira Sallam 

Sedangkan dalam mengisyaratkan sikap kemoderatan, Umar Radhiyalhahu 
Aru membicarakan tentang apa yang halal baginya dari baitul mal den- 
gan mengarakan, “Halal bagiku dua baju: satu haju untuk musim dingin 

















Malik, 
Hee kangaap ea tetant 

140 AL Dab ri HM, 
aan kangketutiInbutenia smmantearg penphadkran «mar luptuwn tau di Kengabdengah 
(- menganggar.anch pola kehidupan Umar adinalia Lela 





peimpoin| 














menta bepaka kain tan mer: kena memiah 
indupaepern (la hicup Yantuvaktomtaktayangedh 
Salimaya naneal lap: rakeyatnya dita penginapan 
Alan bewaibon Fata um um “vlnyabetanbalidujun 
D1 mengapungkar a gun dan #enommcna ckonoru yang ditmapkan 
arganya live mernron konehtisang memeratury: an ain op aah 

s. mtma 





Pa 
Rarnditn,dalim patalkelma axxi, ice. lili 





Mau ad 0pe7 121191), Ihani AE Mubarak, net hlm 200206, Tim Syahah, pu (22200262) Tbnu Abi Ak Dunya, grc Him, 
A19, AL Mura AL ndi, gas (LE821), dan para periwe nya ingah, 
“Tlah disebvikan tahr-inya 


202 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 





dan satu baju dalam musim panas, lalu kendaraan yang aku pergunakan 
untuk haji dan umrah, dan kebutuhan pokokku dan kebutuhan pokok 
keluargaku seperti kebutuhan pokok seorang dari Ouraisy, bukan yang 
terkaya dan bukan pula yang termiskin di antara mereka.” 

4. Umar Radfiyallahu Anbu mengikuti pola konsumsi yang keras ini hanya 
diberlakukan terhadap dirinya, dan tidak mengharuskan seorang pun 
dari rakyatnya2 Bahkan beliau memperluas terhadap kaum muslimin 
dalam kondisi yang normal, jika demikian itu dapar dilakukan. Di mana 
Hudzaifah berkata, “Aku menghadap kepada Umar, dan di depan manusia 
terdapat beberapa mangkok besar berisikan makanan. Lalu Umar memang- 
gilku, maka aku pun datang kepadanya. Kemudian dia menyerukan untuk 
diambilkan roti keras dan zarun. Maka aku berkata, “Apakah engkau 
melarangku makan roti dan daging, dan engkau memanggilku untuk ini?" 
la menjawab, “Sesungguhnya aku memanggil kamu untuk menghadiri 
jamuanku. Adapun itu adalah makanan kaum muslimin,” 

Fudhail bin Iyadh Rulimuhullah berkata, “Tahukah kamu orang yang 
berbicara dengan seluruh mulutnya? Umar bin Al-Kharthab! Dia memakaikan 
kaum muslimin baju yang halus, dan dia sendiri memakai baju yang kasar, 
Dan dia memberikan mereka makanan yang bagus, sementara dia sendiri 
makan roti campuran gandum atau jagung” Dan dalam riwayat lain 
disebutkan, “dan dia makan roti yang kasar. 

Sedangkan Ibnu Abdil Barr berkata, “Yang dilakukan Umar ini adalah 
sikap zuhud terhadap dunia dan ridha terhadap yang terburuk darinya. Itulah 
perlakuan beliau terhadap diri beliau, namun ia memperbolehkan 
kepada yang orang lain apa yang dihalalkan Allah bagi mereka. Di 
mana dia mengatakan, Jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah 
terhadap diri kamu,” 


Kedua: Penjelasan Pola Konsumsi Umar Radhiyallahu Anhu. 


Mengapa Umar Radhjyallahn Anhn menempuh jalan ini, dan apa sebab- 
sebab pemberatannya terhadap dirinya sendiri? 








Ahmad, Jadhaf IA tahan IPS, Koma Sad, ne 32OP), Ia 
shahih, ceper dibatakam oleh becus pencahagig adha ALAN ha 
Tak disdbwtkan bahwa Uorar Kafinukaba. Lake kera terbadan keluarganya, P4 






ono Javat yu him 126128.dan ansdnya 
$ menjadi 





ubermurnya, Can orang ceag. 
Merek untuk mengikut perllwya dlam maslah Koma 
pat HOSDO Mb Jae, es.ho 172 





punatun dalami pusparaka,mamun Udik meneh 
How Abi Syalaa 









Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 203 


Menjawab pertanyaan tersebut dapat dilakukan dengan melihat fikih 
ekonomi Umar Radliyallahn Arhu dan mengenali sebab-scbabnya dalam 
mengikuti pola konsumsi ini. Yang terpenting di antara sebab-sebab tersebut 
adalah sebagai berikut: 

1. Mengikuti pola kehidupan Nabi Sjulalahu Alaihi wa Sallam dau Abu 
Bakar Radhiyalluhu Aru. Sebagai buktinya, bahwa ketika banyak penaklukan 
daerah, dan Allah Taft memberikan keluasan kepada kaum muslimin, 
maka sebagian mereka ingin menyampaikan pembicaraan kepada Umar agar 
memperluas terhadap dirinya, naman mereka takut melakukan hal tersebut. Lalu 
mereka menemui putrinya, Hafshah, dan meminta kepadanya agar berbicara 
kepada Umar dalam hal tersebut. Maka Hafshah berkata kepadanya, “Alangkah 
kiranya engkau memakai baju yang lebih halus daripada bajumu, dan makan 
makanan yang lebih bagus daripada makananmu, karena sesungguhnya Allah 
telah memberikan banyak harta kepadamu, dan membukakan bumi kepadamu!" 
Maka Umar berkata, “Sesungguhnya aku tidak sudi melakukannya! Tidakkah 
kamu mengingat apa yang dialami Rasulullah Shalkrkuhw -aipi ma Sallam berupa 
beratnya penghidupan?” Umar selalu mengulang-ulang perkataan ini kepada 
Tafshah sehingga 1 Iafshah menangis karenanya. Lalu Umar bekata, “Sungguh 
aku telah mengatakan demikian itu kepadamu. Apakah kamu mendengar? 





Demi Allah, sungguh jika aku mampu, niscaya aku benar-benar akan bersama 
dengan keduanya dalam kehidupan keduanya yang keras! Mudah-mudahan 
aku mendapatkan bersama keduanya kehidupan yang menyenangkan!” Yazid 
Harun berkata, “Yang dimaksud dengan keduanya adalah Rasulullah dan 
Abu Bakar." Dalam riwayat lain disebutkan, “Sesungguhnya telah pergi dua 
sahabatku yang menempuh jalan ini, dan sungguh aku jika melakukan apa 
yang tidak dilakukan oleh keduanya, maka aku akan menempuh jalan selain 
jalan mereka.” 

2. Sesungguhnya jalan yang ingin ditempuh Umar Radhijuluhn Anh 
adalah seperti yang ditempuh oleh kedua sahabatnya, yaitu jalan kezuhudan. 
Padahal kezuhudan tidak mungkin terwujud tanpa mempersedikit dunia, 
dan menganggap cukup dengan apa yang mencukupinya. Sebab, jika dia 
tidak merasa cukup dengan yang ada, maka dia tidak akan pernah merasa 


tercukupkan oleh apapun. 









Ime LM, dar sana-inya hal nela pa 
(11:21) Ibnu Kasir, onc2(2617) dan redaka- bagi 
Tuna Randi Auto, Lilut, na Kasi, Betapa av “le Nde 










204 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 


Cara seperti ini adalah yang ditempuh orang-orang yang shaleh dalam 
mendekatkan diri kepada Allah Tu'wls, seperti dijelaskan dalam surat Umar 
Radhiyattatu Anhn kepada Abu Musa Al-Asy'ari, “Sesungguhnya kamu tidak 
akan memperoleh amalan akhirat dengan sesuatu pun yang lebih utama 
daripada zuhud terhadap dunia.” 





Sebagaimana Umar Radhivaikihw Anhw juga menjelaskan kepada para 
sahabatnya tentang tujuannya dalam hidup sederhana dengan memilih pakaian 
dan makanan yang kasar, dengan mengatakan, “Apakah kamu melihatku tidak 
menyenangi makanan! Sesungguhnya aku makan roti dan daging, kemudian aku 
meninggalkan daging, padahal dia di sisiku, dan aku tidak memakannya. Aku 
juga makan keju, kemudian aku meninggalkannya, dan jika aku mau niscaya 
aku akan memakannya, tapi aku meninggalkannya. Aku juga makan zaitun, 
kemudian aku meninggalkan dan tidak memakannya. Dan sesungguhnya aku 
meninggalkan garam, sedangkan dia ada di sisiku, padahal garam sebagai lauk 
utama, dan jika aku mau, niscaya aku makan dengannya, dan aku makan tanpa 
lauk. (Itu semua) karena aku menginginkan apa yang di sisi Allah.” 


3. Pada sisi lain, bahwa Umar Rudbiyalksim Anbu takut terhadap 
perhitungan Allah pada Hari Akhir akibat memperluas konsumsinya dan 
menjadi scbab berkurangnya kebaikan-kebaikannya. Dalam hal ini, beliau 
mengatakan, “Betapa tahunya aku tentang jalan dunia, kalau bukan karena 
kematian dan takut hisab.” Dan ketika salah seorang sahabat beliau 
menolak memakan makanannya -dengan alasan makanannya kasar dan 
tanpa lauk, maka beliau menjelaskan kepadanya sebab beliau mengikuti pola 
konsumsi ini, seraya mengatakan, “Apakah kamu melihatku tidak mampu 
memerintahkan menyembelih kambing, lalu bulunya dibersihkan? Dan apa 
kamu mengira aku tidak bisa memerintahkan dibuatkan tepung lalu diayak 
dalam kain kemudian aku perintahkan untuk memasaknya dibuat roti yang 
halus, atau memerintahkan satu sha' anggur lalu ditumbuk di lumpang 
kemudian dituangkan air kepadanya sehingga dia menjadi seperti warna darah 
rusa?” Maka dia berkata, “Sungguh aku melihatmu orang yang mengetahui 
kehidupan yang enak?” Umar menjawab, “Ya. Demi Dzat yang diriku di 
dalam genggamannya, kalau bukan karena takut kebaikanku berkurang, 
niscaya aku akan ikuti kamu dalam kehidupanmu yang enak." Ibnu Katsir 


| Inem Ahad yuri hlm, Dl, Tone AbiSyahah ap. (297), ALXwragi ALiteei, yaa (SIS )dan lihat beserapa rnayar yang lin, 
pada: Tbmu! Jatri Ian 169, 16174,210220, 













emul Jouci Wi, 173 Dau lihat 
dalakendola pengembangan" 
tm 169 

Wa, Moul SyaLah, yoci (2261), dan pernabag nya berkata, Tara maaminga ipek" 


mbicaraan yang akan diseburdan tentang definsi 
aa pasal ktiza dr. bab hotua 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 205 


berkata, “Sungguh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab Radhiyulfulur Anbu 
bersikap nara" dari banyak makanan dan minuman yang bagus, dan beliau 
menghindarkan diri darinya, seraya berkata, “Sesungguhnya aku takut bila 
seperti orang-orang yang Allah berfirman dan menegur keras mereka, “Kamu 
Iclah menghaliskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duntanimu (Saja) dan kamu 
telah bersenang-senang dengannya. "(Al-Ahgat: 20)" 

Pertanyaan yang perlu dilontarkan sekarang adalah, apa makna 
berkurangnya kebaikan dan makna hisab, yang kedua-duanya ditakuti oleh 
hraliabu Anbu bila beliau memperluas dalam mengkonsumsi hal- 





Jawaban bagi pertanyaan tersebut dapat kita cermati dengan beberapa 
poin sebagai berikut 


a. Perihal takut terhadap hisab, maka terdapat pendukungnya dalam hadits 





Nabawi, yaitu: 
“Bahwasanya Nabi SLa/allahu Alaihi wa Sallam keluardari rumahnya karena 
lapar, dan tibatiba beliau bertemu Abu Bakar dan Umar yang keluar 
karena sebab yang sama! Lalu mereka pergi ke rumah seseorang kaum An- 
shor, maka dia menghidangkan kepada mereka korma, dan menyembelih 
kambing untuk mereka. Ketika mereka telah selesai makan dan minum, 
Nabi Spalluliabu Maihi wa Saliam bersabda, 





ngguli kamu benar-benar akan 
ditanyakan tentang kenikamatan ini pada Hari Eiamat! Kam keluar rumah karena 
lapar, kemudian kamu tidak kembali hingga kanm mendapatkan nikmat ini." 
An-Nawawi berkata, “Adapun pertanyaan tentang kenikmatan ini, maka 
Al-Oadhi Iyadh berkata, “Yang dimaksudkan adalah pertanyaan tentang 
melaksanakan hak mensyukurinya. Menurut keyakinan kami, bahwa 
pertanyaan -di sini- adalah pertanyaan tentang ke 





tnan nikmat, pem- 
an kemuliaan dengan 
penycmpurnaannya, bukan pertanyaan yang menyudutkan dan penghisa- 
ban. Wallahu alam” 





beritahuan tentang pemberiannya, dan menampaki 


Atas dasar terscbut, maka takutnya Umar Radhiyalluhu Anhu terhadap hisab 
diterapkan kepada takut memperluas mengkonsumsi hal-hal yang baik. 
Demikian itu adalah sifat orang-orang yang shaleh. Di mana mereka takut 







angnga pada Ahmad ear 
ah, ar (51100 101), Tout 
Ie Anuyutlhi. 40 Dor Ai antam (GMN 

2 Ihaditero J01, AtTirm dri, Yedanen, hadirena 2Ia0 

Da I ka Mon OS dn anda ALL me STa) 


206 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


tidak mampu mensyukuri nikmat, dan tidak pernah menganggap banyak 
amal shalch meskipun besar. 

b. Adapun takutnya Umar Radhiyallahn Anh terhadap dampak memperluas 
mengkonsumsi hal-hal yang baik pada pengurangan kebaikan-kebaikannya, 
dan bersandarnya dengan firman Allah, “Kamu telah menghabiskan rizkamu jang 





baik dalam kebidupar duniawinm (uuja) dun kamu telah bersenang-senang dengannya", 
maka Al-Hulaimi Ralimuhulkih berpendapat, “Bahwa ancaman dari Allah 
Ta'ula ini meskipun terhadap orangorang kafir yang melakukan hal-hal 
yang haram, namun hal yang sama juga dikhawatirkan terhadap orang- 
orang yang tenggelam dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik meskipun 
mubah. Sebab orang yang membiasakan demikian itu, maka nafsunya akan 
condong kepada dunia, sehingga tidak aman bila dia larut dalam segala 
bentuk kesenangan. Setiap kali dia merespon nafsunya untuk satu bentuk 
kesenangan, maka nafsunya akan cenderung mendorongnya kepada yang 
lainnya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menolak keinginan 
nafsunya sama sekali, dan pintu ibadah menjadi tertutup karenanya. Jika 
permasalahannya seperti itu, maka tidak jauh bila dikatakan kepadanya, 
"Kamu telah menykabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawinm (sja) 








dan kamu telah bersenang-renang dengannya." Karena itu, tidak seyogianya bila 
membiasakan nafsu terhadap sesuatu yang menjadikannya condong kepada 
ketamakan dan kerakusan, hingga kemudian sulit mengendalikannya. Tapi 
seharusnya sejak awal diarahkan kepada kebenaran. Sebab, itu akan lebih 
ringan daripada membiasakan kepada kerusakan, kemudian berupaya 


mengembalikannya kepada kebaikan." 





» 


Sesungguhnya pengurangan kebai 
dalam hal-hal yang baik itu dikuatkan sebagian hadits dan asar, diantaranya 
sabda Nabi Wullalkahu Maibi tu Sulam, 

"Tidaklah orangorang vang berperang di jalan Allah lalu mereka mendapatkan ghi- 


kan disebabkan memperluas konsumsi 


amimah, melainkan mereka 





akan dua pertiga pahala mereka dari akhirat dan 


bersisa bagi mereka sepertiga: dan jika mereka liduk: mendapatkan ghanimah, maka 





sempurualah pabuta mereka." 
Imam An-Nawawi berkata, “Para pejuang itu jika mereka selamat atau 


mendapatkan ghanimah, maka pahala mereka lebih sedikit daripada 





urat. Milan (5:95) Allardiii. eos (37676 Bandingkan DR. Vusaf AlGprdinvw. Dver Atur ee Ular 9 
Phkgpnbad Alm, hlm. L91. Dan, Ibnu ALAvabi menyehatkan pembicarian yang mendekati apa yang Emebutlan AlHulsim. 
Lihat, Pom AI Arabi, kar, 1227arwel 127 1244 AI Os rehabi,Bifami 4 dum. ULaran LA, Tdow Mufh,sr(3 203) 

2 HR. Muslandalam Moh Unduh hadiwma, 1906, 








Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 207 





Orang yang tidak selamat, atau selamat dan tidak mendapatkan ghanimah. 
Sesungguhnya ghanimah adalah sebanding dengan bagian dari pahala 
perang mereka. Karena itu, jika mereka mendapatkan ghanimah, maka 
sesungguhnya mereka telah mempercepat dua pertiga pahala mereka yang 
berka dengan perang, sehingga ghanimah ini merupakan bagian dari 
total pahala. Ini sesuai dengan hadits-hadits shahih yang masyhur dari 
para sahabat, seperti perkataan mereka, “Di antara kami terdapat orang 





yang meninggal dan tidak makan sedikit pun dari pahalanya, dan di anrara 
kami terdapat orang muncul buahnya, lalu dia memetiknya."! 

d. Sesungguhnya Allah mengingkari orang yang mengharamkan perhiasan 
yang dihalalkan Allah, seperti pakaian dengan berbagai jenisnya, dan hal- 
hal yang baik dari rizki, seperti makanan dan minuman dengan semua 
bentuknya?! Di mana Allah berfirman, 

“Katakanlah 









japakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yan 
ya antnk bamba-hantba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) 
(ALA'raf: 32) 

Atas dasar tersebut, maka mengkosumsi hal-hal yang baik secara intrinsik 
bukan sebagai bentuk tagarrub dan bukan pula maksiat, namun termasuk 





rizki yang baik! 


hal-hal yang mubah. Akan tetapi tidak memperluas dalam mengkonsumsi 
hal-hal yang baik bisa menjadi bentuk tagarruh karena dia scbagai jalan 
kepada sikap zuhud pada dunia, memangkas angan-angan kepadanya, dan 
mendahulukannya untuk orang lain atas dirinya. Dan yang demikian itu 
adalah disunnahkan, sedangkan sunnah adalah tagarrub.“! Sebagaimana 
memperluas dalam hal-hal yang mubah juga seringkali menyibukkan dari 
urusan akhirat dan menghalangi seseorang dari pahala mengutamakan 
orang lain (1149. Bahkan seringkali mendorong kepada dosa disebabkan 
meninggalkan yang wajib, atau melanggar yang haram. 

Dari keterangan di atas nampak dengan jelas bahwa Umar Radhfjalkuhu Anbu 
tidak meninggalkan perluasan konsumsi hal-hal yang baik karena meyakini 
bahwa hallial yang baik tersebut dilarang dalam syariah, namun beliau lebih 
mengutamakan untuk menjauhinya agar meraih pahala yang sempurna, 
tidak tersibukkan dengannya dari akhirat, dan karena berupaya keras agar 
dapat menyertai Nabi Shallallahu Alihi ma Sallanr dan Abu Bakar Rudhialiaahu 








1 Men SSB tart 60), Riwayat yang dueburkan olek Ar-Nawaw tenebuz adalah perkataan Khahbab itmaitete ta dan 
dikaluartan oleh AL akbar dalam A4 all hadit mc. OSN 

2 Tau S'dlyansk lm. 20 dergar pengungkapan beban, 

$ Aku babisepat TA Makanan agungkatun balas 





208 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 








Anhu di surga, dimana keduanya menempuh jalan zuhud dalam kehidupan 
kedunya. Maka, Umar menginginkan dengan mempersempit terhadap dir- 
inya untuk dapat mengikuti kehidupan Nabi Stu/falahu Alihi wa Sallam dan 
Abu Bakar Rudhivailahu “ntu agar sampai pada tingkatan tersebut,"! bukan 
karena ingin mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Tu 

. Di antara kaidah konsumsi dalam fikih ekonomi Umar Radhiyaitahu Anbn 
adalah membedakan antara orang-orang yang menjadi teladan dan orang 
awam. Dimana Umar melarang para tokoh yang menjadi teladan dari 
sebagian hal yang mubah, yang beliau tidak menuntut orang-orang awam 
untuk meninggalkannya, dan semakin besar keteladanan maka semakin 
besar tanggung jawab. Karena itu Umar melarang para gubernurnya dari 
sebagian hal yang mubah dalam maknanan, pakaian dan kendaraan, karena 
posisi mereka sebagai teladan bagi rakyat mereka. Lalu bagaimana yang 





akan beliau lakukan terhadap dirinya sendiri, sedangkan beliau merupakan 
teladannya para teladan, dan juga teladan bagi umat seluruhnya?! 

Sesungguhnya Umar Radliyalahu Anbu mengerti tentang begitu kuatnya 
pengaruh para pemimpin bagi rakyat mereka. Karena itu beliau mengha- 
ruskan dirinya pola konsumsi tersebut agar dapat menjadi teladan bagi 
para gubernurnya dan rakyatnya, namun beliau tidak mengharuskan hal 
tersebut kepada kaum muslimin pada umumnya. Bahkan beliau memper- 
longgar terhadap mereka, dan mengutamakan mereka atas dirinya. Kemu- 
dian dalam sebagian kondisi, beliau menjelaskan kepada mereka tentang 
sebab-sebab pengutamaannya terhadap pola konsumsinya, sehingga mereka 
tidak mx 





ira bahwa demikian itu dilakukan dalam setiap kondisi dan 


bagi setiap individu. Di antara contoh demikian itu, bahwa ketika bel 





u 
mengundang tukang cukur, lalu tukang cukur tersebut mencukur rambut 
badan beliau dengan pisau, dan beliau melihat manusia memperhatikan 
kepadanya, maka beliau berkata, “Sesungguhnya ini bukan termasuk 
sunnah. Akan tetapi karena yorah (obat penghilang rambut) termasuk 
kesenangan, maka aku tidak menyukainya”?! 


Ini marepal ieas dalam perketsan Urmar Iadituheha Laka kesika 
“Seuangguheya iku Sertemuu dun tahahrku dan menang agi ki 
beibata Jenun kalsarya Jan ieal 
“dan bandingkan Abbas Malunud A 
ca 229, Ibtul Jaz, 
tambutnya Lalu kei belia sela mencukus simbut 
belia berkata, “Nero terraanuk hevenangan." Lahu. 
maksudnya ang Jamurkan untuh d.Kciiskar. tpi bahan veclahw 
iv kara sehanbhuwra yaitu lak menyukaibes-xrygan dengan mamatai nat Sehagai perhancinglerulan im adalah 
ang mengatakan, "Bahwa Mab- (kuulu (alima LaZam snggah UiAI Mebotatydan belu sial tncntecikannya sum." 
Maksud ya tidak menadihanya wuaah yang diherjakan alat, Lawu L bed, Cat setane. 


memperikan komumsi, 
ah kodcarya, ca pun 
il Jari, gpu hun. 172. 

















1:870, dan Ibau Ab: Sabah reenyek takan buka 
nah anlah kepadanya care (obat psrontek tatabut) aki 
Sedangkan perkataan beliau, “Dukan tranzvuk sunnah" 














Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 209 





5. Adapun sikap Umar Rudtiyaahu Antu yang terkadang memperlonggar 
dirinya dalam konsumsi, maka merupakan bentuk pengajaran bagi uamat 
bahwa yang dilarang adalah melanggengkan terhadap kesenangan, dan 
bahwa keengganan tersebut bukan berarti mengharamkan mengkonsumsi 
hal-hal yang baik, Di mana dalam demikian itu, beliau menyadur dari pe- 
tunjuk Nabawi. Sebab “udak dinukil dari Nabi Slaluluha Alaihi va Sallam 
bahwa beliau menolak makanan karena baiknya saja, bahkan beliau juga 
makan manisan, madu, semangka, dan korma. Hanya saja heliau tidak 
menyukai mengada-adakan, karena akan menyibukkan kepada kesenangan 
duniawi dari hal-hal yang penting dalam urusan ukhrawi."" ("J 





1 AM Gurlhuh, ts TAP) Dambalwa Nah Stadetou ALityru Satlorendlkukan sesaat seka 
Sikanara hal tersebeu das beliau selalu melalukan yang lebih utara dipaca yang erkian 
SEA 





213 beberapa kali untak mengin 
Lihat Ar Nawawi, 





2 al 
da (P2) ru H, 





210 Fikih Ekonomi Umar hin Al-Khathah 





Paral 3 
DISTRIBUSI 


Pasal ini dimaksudkan untuk mengkaji hal terpenting yang terdapat 
di dalam fikih ckonomi Umar Radhivallahu Anim tentang distribusi, yang 
dalam pembahasannya akan dibagi ke dalam empat pokok kajian, yaitu: (1) 
Makna distribusi dan tujuannya, (2) Politik distribusi, (3) Politik pembagian 
pemberian, dan (4) Jaminan sosial. 


1. Makna Distribusi dan Tujuannya: 

a. Makna Distribusi dan Urgensinya 

Terdapat perbedaan dalam sistem ekonomi tentang makna distribusi. 
Di mana kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan khusus, dan 
memperboleh-kan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah, 
dan tidak meletakkan kaidah-kaidah untuk penentuan hal tersebut. Sementara 
ekonomi sosialis yang kini telah usang: mengabaikan kepemilikan khusus 
bagi unsurunsur produksi, dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur 
bagi produksi. Karena itu sistem distribusinya berdasarkan pada prinsip 
“Setiap individu sesuai tingkat kemampuannya, dan setiap individu sesuai 
tingkat kebutuhannya,” dan berdasarkan pada khurafat perealisasian keadilan 
pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berlandaskan pada pilar- 
Pilar sosialis."! 





Pada sisi lain, ekonomi kapitalisme memfokuskan pembagian “pema- 
sukan negara” di antara unsur-unsur produksi, kemudian memperhatikan 
penyelesaian faktor-faktor yang menentukan harga (bagian) unsur-unsur 
produksi dari “pemasukan negara”. Karena itu kapitalisme memutlakkan 





| Hut, DR Abdarrahraan Yani Ahmad, Ioehorwer- Aekitr Aflutihad alm 285284, DR. Muhammad Abbui Mu'an Alur “tetu 
Hiirei03:200), DEL Abdullah Mukbur Yunus. LALAipab er ore. Mliempah we mekah «LerdudASLkm Was 69. 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 211 





sistem distribusi dengan terminologi “teori harga unsur produksi”, Sedangkan 
distribusi individu, yakni distribusi irume di antara individu masyarakat 
dan kelompoknya, tidak mendapat perhatian kapitalisme kecuali di masa 
belakangan ini, dan dengan tingkat yang terbatas.' 

Adapun makna distribusi dalam ckonomi Islam maka jauh lebih luas 
lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan 
sumber-sumber kek 





yaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan 
umum dan kepemilikan khusus, dan meletakan bagi masing-masing dari 
keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, 
dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi 
Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara 
unsursunsur pruduksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok- 
kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan 
sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam. 

Pada sisi lain, distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem 
konvensional dari sisi tujuannya, asas ideologi, moral dan sosialnya yang 
tidak dapat dibandingkan dengan sistem konvensional. 

Sesungguhnya berbagai sistem ekonomi memiliki kepedulian tentang 
problematika distribusi dengan menilainya sebagai problematika ckonomi paling, 
riskan dan menonjol yang dialami oleh berbagai masyarakat dulu dan sekarang, 
di timur maupun di barat," dan menilai problematika distribusi sebagai cabang 
dari problematika ekonomi, bahkan sebagai sebab terpenting, jika bukan satu- 
satunya sebab. Bagaimana tidak demikian, sedangkan 580 dari penduduk dunia 
menguasai 00 dari seluruh kekayaan dunia!" Di mana seorang pakar ekonomi 
Barat berpendapat bahwa sebab kerugian yang diderita dunia -bahkan masih 
diderita-adalah berkisarnya kekayaan dan pemusatannya dengan bentuk yang 
it jumlahnya! 





mencolok di tangan beberapa orang yang se 

Sesungguhnya penyelewengan proses distribusi dari jalannya yang benar 
adalah yang menjadikan manusia menderita akibat buruknya distribusi 
sumber ekonomi, kekayaan, dan pemasukan, baik dalam tingkat masyarakat 
regional maupun internasional. Sebab pada tanggal 22 April 1997, perusahaan 







Imaatah Nb Bahasa Ak 20N DA “Shuhhi Tadrus Ourihah, DIL Muhammad AHAggad, 
Al And, Nest Tag lm 1012 





: tai Ye AL tak lil, N), 
ilahi Antang codan 1142, 20 Serbwat LAS EL Me 42 

TJ Rafi lahtru den ekeromi dio lih buhuga Kat Kok “1 
Mus, 11112. dan buang tan DR Abdur. aluanan Yaw Abas yu bla. 





mat teriomah Mava Ae Zat, 





212 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





perdagangan dan kenangan Maricl Lions mengeluarkan kajian yang menjelaskan 
bahwa kekayaan orang-orang terkaya di dunia meningkat dari 16 trilyun dolar 
pada tahun 1996 dan hampir menjadi sampai 21 triliun dolar pada akhir abad 
ini. Jumlah ini sebanding dengan tiga kali lipat seluruh pemasukan 2.3 milyar 
manusia “termiskin di dunia”. Dan pada cahun 1996, Program Pengembangan 
PBB mengukuhkan penetapan, bahwa dunia dalam masa 15 tahun yang silam 
menyaksikan pemusatan yang tajam tentang perekonomian antar negara dan 
dalam setiap negara. Di mana kerctapan PBB ini memperingatkan bahwa 
kelangsungan pandangan sekarang terhadap pemusatan kekayaan dalam abad 
yang akan datang akan meletakkan kita di depan raksasa dunia yang asing dengan 
bentuk yang menyeramkan yang melintasi setiap batas disebabkan perbedaan 
dalam kekayaan dan pemasukan?! Dan ketetapan PBB tersebut menyebutkan, 
bahwa 358 orang kaya terbesar di dunia mendapatkan keuntungan bersih 
760 milyar dalam setiap tahun, atau sebanding pemasukan 45 9 penduduk 
dunia." Dampak sosial dalam pemusatan kekayaan yang berlebihan di dunia 
ini adalah memperdalam jurang antar negara, dan juga memperdalam jurang 
antar anggota masyarakat yang satu, bahkan dalam anggota masyarakat dan 
kelompoknya yang berdampak pada meratanya kemiskinan. 

Sesungguhnya sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan 
keadilan distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat yang 
menjadikan kapitalisme sebagai pedoman dalam kehidupan ekonominya. 
Bahkan kapitalisme mulai menderita krisis yang mendekatkan kepada 
kehancurannya, di mana dunia mulai mendengar jeritan yang memilukan yang 
keluar dari ibukota kapatilisme tentang keharusan menempatkan “jalan ketiga” 
sebagai ganti kapitalisme yang telah nampak tidak mampu menghadapi krisis 
besar yang diderita oleh dunia di bawah bayang-bayang kapitalisme. 

Sedangkan ckonomi sosialis tidak bisa mewujudkan keadilan bagi 
tingkatan pekerja seperti yang didalihkan, bahkan justru memiskinkan 
masyarakat dalam semua tingkatan dan kelompoknya, sehingga sistem ini 
semakin terpuruk, kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir di tanah 







airnya sendiri: karena dia kontradiksi dengan fitrah manusia, dan berjalan di 


dalam arus balik kehidupan, schingga menyeretnya ke bak sampah sejarah. 


Item Aurag AseSyr3 AbAnuaih, edisi 21. Mi-aJumi I9RK hlm. 1, sadurar dari maulah 
IV him db 








kala centang jalan keiga ini yang ditai oleh DR. Hamid 
| 2OM. Id dh 


JA searang sidak ielan barsanya 
lu Ai Alnamea, Flisi LIGA Jumtal 






Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 213 





Karena memperhatikan bahayanya penyelewengan distribusi dari 
jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan 
perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, di mana yang 
terpenting diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya nash Al Our'an dan hadits Nabawi yang mencakup tema dis- 
tribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen 
kepada cara-caranya yang terbaik, dan memperingatkan penyimpangan 
dari sistem yang benar. Bahkan nasb-nash tersebut mengkorelasikan an- 
tara mercalisasikan jaminan sosial -yang merupakan cara yang mendasar 
untuk pengembalian distribusi- dan masuk surga: dan mengkaitkan antara 
keburukan distribusi dengan masuk neraka. Dimana yang demikian itu 
merupakan metode terkuat dalam memberikan himbauan dan peringatan."! 


w 


. Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distri- 
busi dan pengembalian distribusi, 





amun juga merincikan dengan jelas 
dan lugas, diantaranya dengan menjelaskan cara pendistribusian harta dan 
sumber-sumbernya yang terpenting, Sebagai contohnya, bahwa A-Our'an 
menentukan cara pembagian zakat dengan mendetil?! penentuan pcm- 
bagian #umimah dan fu,$! kewajiban nafkah kerabat yang membutuhkan 
dalam harta kerabat mereka yang kaya, dan lain-lain. 

3. Banyak dan komperhensifya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan 








dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara 
suka rela (sunnah). Bahkan zakat yang merupakan cara terpenting yang 
membantu tercalisasinya keadilan distribusi dan keadilan sosial di dalam 
Islam mendapat tempat besar di dalam Islam, yaitu sebagai rukun ketiga 
dari lima rukun Islam, dan penolakan melaksanakannya merupakan sebab 
terpenting dalam memeranginya Abu Bakar Radhryallahu Anhu terhadap 
orang-orang yang murtad." 

3. Al @ur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan perin- 





ganan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta 
dalam kalangan minoritas, setelah Allah Tw'alz menjelaskan pembagian 
fai', di mana tujuan tersebut dijelaskan dengan firman-Nya, 





«1D. Ali uci 4144, AL laggahi4, ALAN arie23, AFI, Albabk1Ie16, AhMa'un 13, dan hadis sabda Nabi 
ve Kare, "Aa dan enpers arak yen xx 4 delw tnrya mba "dam beliau merpisratarkan jari te'unjuk dan ari 

Sepgihoya seraya tarterggangkan seliku Ji sarana keluarya” (HR AI Bukhari dalam sah thbm badin no 301 

& Liha,05 At Talak 

$ Lihat OS AHAatil Al.dan AI 

& Tihan, 05 Al Bagir 244 dan al 








ca 
1 ole AN Ourihubi, Alam" 9 Abtam Dera (R1SO) 
3, Naghua At Teng" hirereh dalam asinlah Alat A Ip 












1.160, 6925, Ha itu alas, Hitut Doi(12200225) 


214 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


“Agar harta tiduk hanya beredar di untara orangorang kaya di antara karim. "3 


» 


. Dalam fikih ckonomi Umar Rudhiyalkahr Anhu, tema distribusi mendapat 
porsi besar yang akan dijelaskan di dalam pasal ini, dan perhatian Umar 
terhadap tema distribusi nampak jelas dalam beberapa hal sebagai berikut: 

a. Di antara wasiat beliau untuk umat adalah berlaku adil dalam distribusi, di 

mana beliau berkata, “Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian 

dua hal, yang kalian akan selalu dalam kebaikan selama kalian komitmen 
kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam pendistribusian,” 

Bahkan beliau mengukuhkan wasiat demikian itu kepada khalifah yang 

setelahnya dengan mengatakan, “Aku berwasiat kepadanya agar berlaku baik 

kepada penduduk kota, karena mereka adalah penopang Islam, pengumpul 








harta negara, dan membuat geram musuh agama, dan agar tidak mengambil 
dari mereka melainkan kelebihan mereka dan dengan kerelaan mereka. 
Dan aku herwasiar kepadanya agar belaku baik kepada orang-orang Arab 
badui, karena mereka adalah asal bangsa Arab, dan materi Islam: dan agar 
diambil dari kelebihan harta mereka dan dikembalikan kepada orang-orang 
yang miskin di antara mereka. Dan aku berwasiat kepadanya tentang orang- 
orang yang dilindungi Allah dan dilindungi Rasul- Nya (kafir dzimmi), yaitu 
agar mencpati perjanjian mereka, memerangi orang yang mengganggu mereka, 
dan tidak membebani mereka melainkan sesuai kemampuan mereka.” 

b. Banyaknya sikap dan ijtihad Umar Radpiyalhehw “Inhu dalam hal-hal yang 
berkaitan dengan distribusi, bahkan beliau menangani sendiri proses 
distribusi, seperti akan dijelaskan di dalam sub kajian berikut ini. 





& 


b. Tujuan Distribusi dalam ekonomi Islam 


Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan 
beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti 
politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut." Secara umum, 
dapat kami katakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam memi 
andil -bersama sistem dan politik syariah yang lainnya- dalam merealisasikan 
beberapa tujuan umum syariat Islam,” Di mana tujuan distribusi dalam 
















aah yang penting kutang macan aya .mu yang dusbu-zu Syaikh Ashmyah Multusad Salim dlaey 
GAN, 

55 Serat 4! Kahra(1 0227) AkMamtani Hindi, Kam AI mol (ANT) 
eh Alltukhan dalam Asad 






berita 
oem, perpatara maupun kem tr 
kecupan yan berapi da membconak peluk bubuan ang um 
ayarah paitu-agata, wa akal keuratun, Jas haru, Ini saus Cergan oten dintbusi Jarena daa tali data melirah aya Belma 
Turtan terebut Dim deriktn itu an nampak jl ii keiku rIracermah heberara max ah dleriwasi yang Ikan diamkan 
dilam para mi : 








Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 215 





ekonomi Islam ini dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, 
sosial, dan ckonomi. Berikut ini penjelasan hal-hal yang terpenting dari 
beberapa tujuan tersebut: 


Pertama: Tujuan Dakwah 

Yang dimaksudkan dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan 
menyatukan hati kepadanya. Di antara contoh paling jelas dalam hal tersebut 
adalah bagian muallaf di dalam zakat. Di mana muallaf itu adakalanya orang 
kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang 
Islam yang diharapkan kuat imannya, atau keislaman orang yang sepertinya, 
atau kebagusannya dalam jihad atau membela kaum muslimin. Sebagaimana 
sistem distribusi dalam ghanimah dan Ja'f juga memiliki tujuan dakwah yang 
jelas. 

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki 
dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab 
Allah berfirman, 


Ip Ga Menag TA 





Aid 2 Ai hgao 
at Lauk pall J3 
, 
Yo al H4 af 
(mo C3 Ai 
“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan bartanya karena mencari 
keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka." (M-Bagarah: 265) 


Artinya, bahwasanya orang-orang yang menyerahkan sebagian harta 
mereka karena Allah Ti'44 itu berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada 
iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya! 





Kedua: Tujuan Pendidikan 
Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang 
disebutkan dalam firman Allah, 


jera De Pegat Aa 


1 ketangtavan deatboi, lihat UK MubamrasdAnan Ar-Zargi, wat h.m 3LAI, DR Sravai Durya, Ie Na-tarpa3 “blgrjadfaih 
Mm oat ikowa bl IR TAS, DR. Vusul A-Oaradhrsi, Tagh ix Lab (ASIA Dua bagi rurroritas tuman rebut tedapat 
suhtamsinya dalan kah ekunomi Urarr K0y5etsds Je pang akan terbhat das diltm bebczapa sub Jian berikut ini. 

DA Osaka A1 To (SANA 

Alit, bahwa par reutabud yang berjuang wetuk menyanupaikan dakwah Islem dan menghilaskan batulutan- 

alun alah memliki bai m yargterbnpwlar amber tereiat, Suga mana dia juga akan) Ibkan 

“dar sumbar tincbut kepada para pergajt dan ahli AI Ou'an yang mengarrkan ukumbukum Islan kzp3 

Luhan, Ary Spoukam, Palur Dadr 1.285 Itu adalh beberapa contoh danyak dakwah hagi diss, car. yang se 


Iebil hua Caripada yang teh diebukaa. 





s 
5 
8 
8 
& 






216 Tikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


“ Amlilhah gokut dari sebagian barta mereka, dengan gakat itu kamm membersihkan 

dan mensucikan mereka." (AtTaubah: 103) 

Artinya, bahwa zakat yang merupakan cara pengembalian distribusi 
dapat memberikan para pemberinya dari dosa dan akhlak tercela, me- 
nambahkan akhlak baik dan amal shaleh, mengembangkan harta dan 
menambahkan pahala di dunia dan di akhirat." 

Secara umum, bahwa distribusi dalam prespektif ekonomi Islam dapat 
mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, di mana yang terpenting di 
antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pen 
mengutamakan orang lain. 

Mensucikan dari akhlak tercela, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri 
sendiri (egois). 





an terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan 


» 


Ketiga: Tujuan Sosial 





Tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah sebagai berik: 
- Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan 
prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. 


» 


. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelom- 
pok di dalam masyarakat. 

. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang akan berdam- 
pak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebagai 
contoh, bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan 


w 


akan berdampak adanya kelompok dan daerah yang miskin, dan bertam- 
bahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada keridaktentraman. Akan 
tetapi keadilan distribusi akan menghindarkan terjadinya hal tersebut, 
yang karenanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin secara bersama 
mendapatkan manfaat dari keadilan distribusi. 

4. Keadilan dalam distribusi, dan mencakup: 
a. Pendistribusian sumber-sumber kekayaan. 





b. Pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi. 

« Pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan 
dalam pendistribusian di antara generasi yang sekarang dan generasi 
yang akan datang.” 


bar Syaikk Abdurrahman bin Nash ArSa'di, Tae LAKurin lnstehooa Sair Kuki, AM onaee Hlm, 308, 
2 Dhat DR Abulah Syaikh Mahmuc Ara Thabir, sat hlm. M9. 

z9 eadilan Eslom diser 
ta hulu yang atu, 









Peruamann di dalamnya. Padahal eelih 
iralikan ama lahal yang buslnale, 





Kealiluita Kera 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 217 





Keempat: Tujuan Ekonomi 
Distribusi dalam ckonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis 
yang penting. di mana yang terpenting di antaranya dapat kami scbutkan 

seperti berikut ini: 
1. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemili 
manginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak waji 
maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk meng- 





harta ketika 





investasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat. 

2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi 
kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melak- 
sanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa 
sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor 





yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi, seperti 
utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang, atau hamba 
sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah Tu'uhr menjadikan 
dalam zakat bagian bagi orang-orang yang barhutang, dan bagian bagi 
hamba sahaya. Dan, di antara yang berkaitan dengan pengembangan 
sumber daya manusia adalah yang tercakup dalam sistem distribusi cko- 





nomi Islam tentang cara-cara motivasi: di mana orang yang melakukan 
kebaikan diberikan pahala, sedangkan orang yang melak 
akan mendapatkan siksa. Demikian pula memperhatikan kemampuan 
dan kemahiran ketika distribusi, adalah yang dapat mendorong ind 
individu untuk mengembangkan kemampuan mereka dan kualitas kerja." 
. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat 
kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan 
tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, 
namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu 
masyarakat. Karena itu, kajian tentang cara distribusi yang dapat merc- 
alisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu 
keharusan dan keniscayaan! 
4. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi, sebagai contohnya dapat 
kita cermati beberapa hal berikut ini: 
a. Ketika sebagian harta orang yang kaya diberikan untuk kemaslahatan 
orang-orang yang miskin, maka kemanfaaran total bagi pemasukan umat 





an keburukan 





u- 


» 


Peberapa 2nntoh Pal tersebut akan dipaparkan betika membacarakan palrik pembagian pemberi. 
In? Wita Re, Dan sesekeranya telah disebutkan tentaegkaidak kalah koesatmsi dan batawo-butasannya dalam fic ckomorni 
Pindosalte Akta. 








218 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





menjadi bertambah. Sebab pemanfaatan orang-orang miskin terhadap 
harta terscbut akan menjadi -pada umumnya: lebih besar daripada 
kemanfaatan harta tersebut masih berada di tangan orang yang kaya. 
b. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberi- 
kan sebagian sumber-sumber umum sesuai keburuhannya, dengan syarat 
dia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya 
individu tidak akan menguasai sumber-sumber yang diterlantarkan atau 
buruk penggunaannya. 
. Dari politik distribusi dapat diambil manfaat dalam memotivasi 
individu-individu untuk melakukan sebagian kegiatan yang diharap- 
kan, Di antara contoh demikian itu adalah motivasi Umar Radhialtaku 
Awhu terhadap orang yang beternak kuda dan mengembangkannya di 
daerah taklukan, dimana beliau memberikan tanah kepada orang yang 
beternak kuda dan mengembangkannya di sana, karena memperhatikan 
kebutuhan kegiatan tersebut di daerah taklukan. 


2. Politik Distribusi 


Agar politik distribusi dapat sukses, menyeluruh, dan mercalisasikan 
tujuan-tujuannya dengan brilian, maka seyogianya mencakup tiga hal yang 
sangat mendasar, yaitu: 

a. Manajeman kepemilikan, 
b. Pendistribusian pemasukan, dan 
« Pengembalian distribusi pemasukan, 





» 


Sesungguhnya sistem ckonomi konvensional hanya memfokuskan sebagian 
sisi-sisi tersebut, dengan mengambil sebagiannya dan mengesampingkan sisi 
yang lain. Sebab, kapitalisme seperti telah diseburkan- memberikan individu 
hak kepemilikan, dan menilai kepemilikan khusus sebagai pedoman dasar, 
sedangkan kepemilikin umum sebagai pengecualian, yaitu ketika kondisi 
mengharuskan penguasaan negara terhadap kegiatan tertentu. Sebagaimana 
kapitalisme juga hanya melihat pasar sebagai alat yang mencukupi bagi 
perealisasian keadilan dalam distribusi pemasukan di antara unsur-unsur 
produksi, dan tidak ikut campur tangan terhadap pengembalian distribusi, 
melainkan pada masa belakangan di bawah tekanan kamanusizan, ekonomi 
dan politik, lalu kapitalisme menggunakan sebagian perangkat politik 
ckonomi untuk merealisasikan pengembalian distribusi pemasukan." 


)ihat DR Shalhutilin Nam 1Netew. Uertutnat An bir bra A42, DR. Rear AV And ap Kl 201-292: 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 219 


Sementara dalam sistem sosialisme yang kini telah usang, maka negara 
memiliki sarana-sarana produksi, dan menilai kepemilikan khusus sebagai 
pengecualian yang diakui sistem dengan hukum darurat sosial. Karena itu, 
sosialisme berpendapat bahwa distribusi harus sesuai semboyan, “Setiap 
individu sesuai tingkat kemampuannya, dan setiap individu sesuai tingkat 
. Dan di sana, tdak ada perhatian pengembalian distribusi, 
melainkan penggunaan sebagian perangkat politik ekonomi untuk 








mempengaruhi bidang-bidang yang tidak masuk di bawah kekuasaan umum 
negara, yaitu bidang-bidang yang sangat rerbatas,!! 


Adapun dalam ekonomi Islam, maka politik distribusi memperhatikan 
asas yang menjadi 





semua tiga sisi tersebut, dan menilai setiap sisi sebagai 
keharusan agar proses distribusi dapat adil, dan setiap sisi tersebut sebagai 
landasan bagi yang setelahnya, Sebab, manajeman yang benar bagi kepemili 
merupakan asas bagi distribusi yang benar bagi pemasukan, dan pengembalian 
distribusi sebagai sarana untuk menyelesaikan kekurangan dalam distribusi 
pemasukan. Di mana hal itu akan nampak jelas ketika membicarakan ketiga sisi 
tersebut dalam prespekrif ekonomi Umar Radhialtahm Anbm, seperti berikut ini! 





a. Manajemen Kepemilikan 

Sistem manajemen kepemilikan memiliki dampak yang sangat nyata 
terhadap proses distribusi, bahkan merupakan asas yang menjadi landasan 
bagi yang lainnya: maksudnya, keadilan dalam distribusi tidak mungkin 
terealisasi jika terdapat kerancuan dalam sistem kepemilikan. 

Pembicaraan tentang manajeman kepemilikan dalam ckonomi Islam 
adalah bercabang-cabang dan panjang, sehingga tidak mungkin jika 
disebutkan seluruhnya dalam sub kajian ini yang bertujuan mengetahui 
apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar Radhryalahu Anbu tentang 
manajeman kepemilikan, dan memperhatikan keadilan distribusi dalam hal 
tersebut. 

Sesungguhnya manajemen kepemilikian mencakup dua hal, yaitu: 

Bertama, berkaitan dengan sistem penentuan jumlah yang mungkin 
dimiliki seseorang dari sumber-sumber bumi (sumber umum). 

Kedur, berkaitan dengan penentuan kaidah-kaidah dalam menggunakan 
miliki kahusus, dan tujuan dari penctapan kaidah-kaidah tersebut, yaitu 


| Lihat, DILRiTa AL AuIP4, ape Hlm. 2ES1,NI, DRL Abdel Karim Kamil Andul Kartim, te Norton ideluhadpai A5 Naprmei, 


Ti AL 
2 Pewbinarsan tentang pengenbulianals iasi alan Jiihukan pada sud: kaan mo, dika 








Jai 





220 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 





kebenaran penggunaan setiap individu terhadap harta yang mereka miliki. Di 
mana penggunaan harta tersebut harus mercalisasikan kemaslahatan mereka 
dan kemaslahatan orang.orang lain yang memiliki hak dalam harta tersebut. 
Sebagaimana kaidah-kaidah tersebut bertujuan mencegah setiap bentuk 
perbuatan yang membahayakan pemilik harta atau membahayakan orang 
lain, dan berdampak negatif dalam proses distribusi, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. seperti muamalah riba, menimbun, menipu, curang, 
berlebih-lebihan dan pelit. Secara ringkasnya, bahwa kaidah-kidah terschut 
bertujuan agar cara-cara mendapatkan kepemilikan harus benar menurut 
syariah, dan penggunaannya juga harus sesuai syariah. 








Sesungguhnya membicarakan kaidah-kaidah kepemilikan khusus di 
dalam ekonomi Islam merupakan pembicaraan yang bercabang-cabang 
dan panjang, di mana telah terdapat beberapa desertasi doktor yang secara 
khusus menulis hal tersebut." dan telah kami sebutkan juga bagian kaidah- 
kaidah tersebut ketika membicarakan kaidah-kidah produksi dan kaidah- 
kaidah konsumsi di dalam kedua pasal yang sebelumnya. Sebagaimana juga 
akan disebutkan pembicaraan kaidah-kaidah lain ketika membicarakan 
“pengawasan kegiatan ekonomi” di dalam pasal pertama dari bab ketiga 


nanti, jusya Allah. 


Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka pembicaran dalam sub 
kajian ini difokuskan pada penjelasan hal-hal terpenting yang terdapat dalam 
fikih ekonomi Umar Radhiyallahn Anbm tentang sisi pertama dari dua sisi 
manajeman kepemilikan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah 
penentuan jumlah atau laus tanah yang dapat dimiliki individu, dengan 
urutan kajian sebagai berikut: 














1. Bumi merupakan salah satu unsur produksi terpenting. Bahkan dalam satu 
fase dari beberapa fase perkembangan pemikiran ekonomi konvensional, 
bumi dinilai sebagai sumber satu-satunya bagi kekayaan. Dan sampai saat 
ini, bumi masih menempati posisi penting di antara unsur-unsur pro- 
dusksi, dan dalam kajian problematika distribusi yang menjadi perhatian 
para ekonom, baik dari sisi kepemilikannya maupun sisi penghasilannya. 








Antara hadi alis aznptakai Kaidah kam. kepenatan Ubvaua Diorarateah dapa. Lahan kaan khusus tetang ke 
kaan dan kab kadabay ipsi awt dak dengantena Cod Hat BA ban arya DR Kera 





dengan judal A/AL2222! 9,7 Some LLomnes klavusnya dala ilid kedua dari gu ld door tersebut. 
2 Kajian d: sini akan dibtsi pada isi sisi yang waivemal sodangkan “incian lebit Sanyak tentang hal tetsebat alan disebutkan di 
“dala asal kelas dai bab hua mi spa. Vi 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 221 








Sungguh dalam fikih ekonomi Umar Radhi: 
perhatian besar, terutama setelah meluasnya wilayah taklukan dan pengua- 
saan kaum muslimin terhadap bumi subur di daerah daerah taklukan."! 
Di mana Umar Kadhi: " Anhu memiliki ijtihad tentang manajemen 
kepemilikan lahan tanah tersebut, mengeksplorasinya dengan cara yang 


he Anti, bumi mendapat 





mercalisasikan keadilan dalam distribusi, dan menjamin hak-hak kaum 
muslimin di bumi tersebut pada masa itu dan masa mendatang, Karena 
itu Umar Radhiyallahu Anfu menolak membagi bumi terschut di anrara 
orang-orang yang menaklukkan, di mana keinginan keras terhadap keadilan 
distribusi merupakan sebab terpenting dari penolakan tersebut. Dalam hal 
ini Umar Radhi: 1 Anhu mengatakan, “Demi Dzat yang diriku dalam 
genggaman-Nya! Kalau bukan karena aku khawatir meninggalkan manusia 
yang datang belakangan miskin dan tidak memiliki sesuatu, maka tidaklah 
ditaklukkan pada masaku suatu daerah melainkan aku akan membaginya 
sebagaimana Nabi ihi va Sallam membagi Khaibar. Akan tetapi 
aku meninggalkannya sebagai simpanan bagi mereka yang akan mereka 
baginya." Dalam riwayat lain disebutkan, bahwasanya Umar Radhiyallahu 
Anu ingin membagi tanah yang ditaklukkan, maka Mw'ade Radhiyattahu 








Abu berkata kepadanya, “Jika kamu membaginya, maka penghasilan 
besar di tangan kaum, kemudian mereka menghabiskan, lalu hal tersbut 
menjadi milik laki-laki dan perempuan, kemudian datang setelah mereka 
kaum yang memenuhi Islam dan mereka tidak mendapatkan sesuatu pun: 
maka perhatikanlah perkara yang mencukupi gencrasi pertama mereka dan 
generasi akhir mereka, 


N 





lahn Anbu tidak memperbolehkan kepemilikan lahan yang 
luas dari tanah mari (bukan milik seseorang dan hukan tanah rampasan 
perang), agar tidak terjadi kerancuan dalam manajemen distribusi. Di an- 
tara contoh hal itu, bahwa Umar Rudhjvaliahm Auhu menulis surat untuk 
Jarir kepada Utsman bin Hanif, yang di dalamnya disebutkan, “Maka aku 
memutuskan tanah untuk Jarir bin Abdullah sesuai kadar yang mencukupi 









£ Disesrahi Waru lurpakuya peihondlan 
Sebutan an. dumutikkar dada valayal: yang diteklakan bevan astslumun di Irak Lahat, Itu M4 
dan Abdul Azir bin Muhamad Ar Mahabi Al Baghd adi, nb A4 
(209 












anang 
yang dan endah Lahan der bawa muka” Di 
“tapi ala meneanea daisn mata yang popular senam palu baam mareit" Lihat mayat islan dan 
Tin didalam kah “16 tamatennya An bad, hlm KAK Com, probiramitn terang tarat “hitam ini akan dm 
Ikedua tar bah kedua nanti, mpe “Ula, 


ang 
an dalam pusat 








222 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


kebutuhan pokoknya, tidak kurang dan tidak lebih!” Bahkan Umar me- 
"scbelum 





nolak pengkaplingan tanah kepada individu dalam jumlah bes 
beliau menjadi khalifah. Sebagai bukti demikian itu adalah riwayat yang 
mengatakan bahwa Abu Bakar Rudbiralahu Anbu memutuskan kapling 
tanah bagi Thalhah bin Ubaidullah Radhiyalahn Anta, dan menulis surat 
untuknya tentang tanah tersebut dan mempersaksikan kepada manusia, 
termasuk Umar. Kemudian Thalhah membawa surat tersebut kepida Umar 
dan berkata, “Tanda tanganlah terhadap ini!" Umar berkata, “Aku tidak 
akan tanda tangan! Apakah tanah ini bagimu dan orang lain tidak?!” Maka 
Thalhah kembali seraya marah, dan pergi kepada Abu Bakar dan berkata, 
"Aku tidak mengerti, apakah kamu yang menjadi khalifah ataukah Umar?” 
Abu Bakar menjawab, “Bahkan Umar, akan tetapi dia menolak”2 

Pada sisi lain, bahwa Umar mengkaitkan antara luas kapling tanah dengan 





jumlah manusia dan kebutuhan mereka. Sebagai bukti hal tersebut adalah 
perkataannya kepada Bilal bin Harits ketika menarik darinya tanah di Al- 
Agig yang tidak mampu dikelolanya, “Sesungguhnya kamu mengetahui 
bahwa Rasulullah Sheliahahu Alaihi va Sallam tidak pernah menolak sesuatu 
pun yang beliau dimintanya, dan kamu meminta kepada beliau agar mem- 
berimu Al-Agig, lalu beliau memberikannya kepadamu. Sebab, manusia 
ketika waktu itu sedikit, dan tidak ada kebutuhan bagi mereka, namun 
sekarang penduduk Islam telah banyak dan mereka membutuhkan!"! 

Sesungguhnya pengaplingan tanah dan menghidupkan tanah mati meru- 
pakan dua sarana untuk pengembangan sumber bumi (alam) yang terlantar, 
dan keduanya memiliki dampak dalam proses distribusi begi kemaslahatan 
orang-orang yang mengeksplorasi sumbersumber bumi yang terlantar, 
atau menambahkan hasilnya"! Dan agar pengaplingan dan menghidupkan 
lahan mati harus dapat merealisasikan tujuan pengembangan sumber- 
sumber yang tidak produktif dengan tingkat yang sebesar mungkin, dan 
menghindari dampak negatif apa pun terhadap keduanya dalam keadilan 
distribusi, maka dibuatlah kaidah-kaidah untuk menghidupkan lahan 
mati dan pengaplingan: di antaranya yang terpenting, bahwa jumlah la- 
han mati yang dieksplolarasi harus dalam batas kebutuhan, dan seseorang 
yang mendapatkan bagian lahan terscbut memiliki kemampuan dalam 


TantA Ae Racnira 
bah, pace (R72), Abu has 
















(2621) Um terdapat rheayat Iiin yang 
sedikit perbedaan dari kisah Thaltat, 





wah Kerb At “tmndl(2 623) Ibnu Kabir, Mptard A Farng(1:239) 
Hher-d! Mesbrha 1015, dan akan disebutkan perubicaraan kentang tema inl wara tinei didalam 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 223 





mengeksplorasi dan mengelolanya sesuai bentuk yang diharapkan. Di mana 
sebagian ckonom berpendapat bahwa diperbolehkannya mengeksplorasi 
sumber-sumber bumi harus terikat dengan percalisasian tingkat minimal 
keuntungan yang cukup untuk merangsang para penggarap yang sama 
dengan perasaan dalam mengembang-kan sumber-sumber tersebut."! 

Pada sisi lain, bahwa manajemen pengkaplingan dan upaya menghidup- 
kan lahan mati dapat dilakukan dengan bentuk yang memberikan saham 
dalam mercalisasikan keadilan distribusi, yaitu dengan cara memberikan 
kesempatan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk memanfaatkan 
tanah yang mati dan membantu mereka dalam mengeksplorasinya. 

Di antara yang berkaitan dengan manajemen kepemilikan tanah adalah tema: 
AslShawali, yaitu bemuk tanah di daerah taklukan, Tanah ini pada umumnya 
telah digarap, dan pemiliknya diusir darinya karena kalah perang. Di mana 
Umar Rudirvaltihu Anhu menetapkan tanah ini menjadi milik baitul mal dan 
hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi terkadang 
beliau mengkaplingkan sebagian dari tanah ini kepada orang yang dalam 
pengaplingannya terdapat kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya, 





atau bagi orang-orang memiliki kebutuhan. Di mana tidak samar lagi tentang 
dampak distribusi dalam menjadikan tanah tersebut sebagai milik negaradan 
mengembangkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin2 

3. Di antara cara pengaturan kepemilikan tanah mati adalah ahhima, yaitu 
larangan pengelolaan tanah mati sebagai hak milik, agar tanah tersebut 
tetap sebagai tanah bebas untuk tumbuhnya rumput dan penggembalaan 
ternak! 





Adapun pengaturan tanah larangan (al bima ini mencakup dua sisi: 

Pertama, larangan individu memiliki tanah larangan khusus. Sebab 
demikian itu kontradiksi dengan prinsip kebersamaan kaum muslimin dalam 
sumber-sumber bumi. Di mana larangan seperti ini disebutkan dalam hadits 
Nabawi, “Tidak ada hak pelarangan melainkan bagi Allah dan Rasya." Artinya, 
tidak ada tanah larangan melainkan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya 
bagi orang-orang fakir dan orang-orang msikin, dan bagi kemaslahatan 
seluruh kaum muslimin: bukan seperti yang dilakukan masyarakat pada 








1 tontal 
5 Lian AbaNagt Ki Ki ae 12:22 Dakar 
AL Andie AI Kehususk H AI Dare Uh 

(Au Sini i abu potl beda ds bob Loan Ca. 
MI Mowanti, 16: 18tam 1 Sobhuanas hloa 
MR. Autis Calay Stand uya, kah» wa. 2570, dan ilua Ala Ul, gua, hlra. 27 





dm. 217, Abdul Malli Al- 
bukan rirtian pembac 














224 Fikih Tikanomi Umar hin Al-Khathah 








masa jahiliyah dimana orang yang terhormat mendominasi tanah larangan 
untuk dirinya sendiri." 


Kedua, penanganan pemerintah dalam melindungi sebagian tanah mati 
untuk kemaslahatan yang sesuai syariah. 


Sesungguhnya dalam fikih ekonomi Umar Rudbiyullm Anlm terdapat 
beberapa sikap beliau yang mencakup pengaturan tanah larangan dari kedua 
sisi terscbut. Di antaranya adalah riwayat Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia 
berkata, 

“Bahwa Umar bin Al-Khathab Rudhiya/lahw Anhu mempekerjakan mantan 
hamba sahaya yang bernama Hunay di tanah larangan, seraya berkata, Walrai 
Ilunay, hindarkanlah tanganmu dari menzhalimi kaum muslimin, dan 
takutlah terhadap orang yang terzhalimij karena sesungguhnya doa orang 
yang terzhalimi dikabulkan Allah. Masukkanlah pemilik unta yang sedikit 
dan pemilik kambing yang sedikit, dan serahkanlah kepadaku tentang urusan 
ternak Ibnu Auf dan ternak Ibnu Affan, karena jika ternak keduanya mati, 
keduanya akan kembali ke ladang korma dan pertanian, sedangkan pemilik 
unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit jika ternak mereka 
mati, maka mereka akan datang kepadaku dengan anak-anak mereka, lalu 
berkata, Wahai Amirul Mukminin! Apakah aku meninggalkan mereka begitu 
saja?! Sungguh kamu tidak layak sebagai bapak! Sebab air dan rumput lebih 
mudah bagiku daripada emas dan perak!” Demi Allah, sungguh mereka 
akan berpendapat bahwa aku menzhalimi mereka. Sesungguhnya daerah ini 
adalah daerah mereka. Mereka berperang padanya dalam masa jahiliyah, dan 
mereka Islam padanya dalam masa Islam. Demi Dzat yang diriku di dalam 
genggaman-Nya, kalau bukan karena harta yang aku pikulnya di jalan Allah, 
maka aku tidak akan melarang mereka sedikit pun dari negeri mereka!"2 

Dalam riwayat ini nampak beberapa tujuan distribusi sebagai berikut"! 
a. Mencermati keadilan dalam memanfaatkan tanah mati, yaitu dengan cara 

mendahulukan orang-orang yang membutuhkan dalam memanfaatkan 
tanah larangan, dan menjelaskan bahwasanya keterhalangan mereka dari 
hal tersebut sebagai bentuk kezhaliman kepada mereka, Karena itu Uamr 
Radhiyaltaht Anbm memperingatkan mantan hamba sahayanya dari kezhali- 
man, dan berkata kepadanya, “Dan hindarilah doa orang yang terzhalimi!" 






05) Asbak, Lothth hadi to 2085 Alpha ford“. Nona 
fat Moariusi, did, 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 225 


b. Tanah larangan memiliki andil dalam merealisasikan keseimbangan dalam 
pembagian pemasukan dan kakayaan di dalam masyarakat muslim, yaitu 
dengan cara pengkhususan sumber-sumber ekonomi antara orang-orang 
miskin dan orang-orang kaya. Sebab, jika orang-orang yang kaya mampu 
memanfaatkan tanah mati dengan menghidupkannya, maka tanah larangan 
merupakan cara bagi pemanfaatan orang-orang miskin dari tanah mati, 
dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasinya 





dalam hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. 

Larangan membuat tanah larangan khusus. Di antara bukti demikian itu 
adalah riwayat yang mengatakan, bahwa ketika Umar Radhfsallahu Aubu 
menerima berita bahwa gubernurnya di Yaman, Ya'la bin Umayah mem- 
buat tanah larangan khusus bagi dirinya, maka Umar Rudhiyailain Anha 
memecatnya dan memerintahkannya untuk berjalan kaki ke Madinah." 
Sesungguhnya para kabilah pada masa jahiliyah menentukan lahan yang 
luas dari tanah mati untuk diri mereka dengan mendalihkan keberhakan 
mcrcka kepadanya dan melarang orang lain darinya, bahkan berperang 
untuk melindunginya. Karena itu ketika Umar Radjirallahn Anhu mene- 


» 





tapkan sebagian tanah mati sebagai tanah larangan, maka sebagian kabilah 
menentang hal tersebut. Mereka ingin menguasai tanah larangan terscbut 
dan mengesampingkan orang lain dengan dalih bahwa tanah itu daerah 
mereka dan mereka lebih utama dengannya. Mereka berkata, “Wahai 
Amirul Mukminin, ini daerah kami! Kami berperang padanya dalam masa 
jahiliyah, dan kami masuk Islam padanya dalam masa Islam. Atas dasar apa 
engkau melarangnya2!” Maka Umar menundukkan kepala dan berdesah 
seraya memegang jenggotnya -di mana beliau jika mengalami kesulitan 








suatu perkara, maka beliau memegang jenggor dan berdesah- kemu 
berkata, “Harta adalah harta Allah, den manusia adalah hamba-hamba 
Allah. Demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawabku di jalan Allah, 
maka aku tidak akan melarang sejengkal pun dari bumi! 

Dalam riwayat di atas nampak jelas bahwa Umar Radhiyallahu Anbu tidak 





an 


merespon permintaan kaum tersebut, dan menilai bumi tersebut milik 
hamba-hamba Afah semuanya, seraya menjelaskan bahwa beliau tidak 
melarangnya melainkan untuk mercalisasikan kemaslahatan umum. 

Dan di antara bukti larangan memiliki tanah larangan khusus, dan bentuk 






| Lihat, bau Abtil Ban, 
2 Lihat Abu Ubsil. 


1182662063), Isu Haj 
tele. 310, Ibu Hair. tai 





ihabai (6539), ArSumbudi, ec (321088) 
03) 





226 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 





upaya apa pun untuk membentangkan kekuasaan terhadap bumi mati 
dan menguasainya sendiri dengan mengesampingkan orang lain, adalah 
riwayat yang mengatakan, bahwa Abu Sufyan berdiri di teras rumahnya 
dan memukul tanah dengan kakinya seraya berkata, “Dataran tinggi! Ses- 
ungguhnya tanah itu memiliki dataran tinggi! Ibnu Fargad menganggap 
bahwa aku tidak mengerti hakku dari haknya. Aku memiliki tanah putih 
Marwah (maksudnya, yang tidak bertanaman -pent.), dan dia memiliki 
tanah hitamnya (maksudnya, daerah marwah yang bertanaman -pent.) Dan 
aku memiliki apa yang ada di antara ini dan ini!" Lalu hal tersebut sampa 
kepada Umar bin Al-Khathab, maka beliau berkata, “Dia bohong! Tidak 
seorang pun memiliki melainkan apa yang diliputi oleh temboknya.”"! 

Dari beberapa riwayat tersebut di atas, nampak jelas bahwa Umar RaWhiyahtahn 
“Anu menjadikan tanah larangan pada sebagian tanah mati yang terdapat 





tumbuh-tumbuhan dengan tanpa dikelola oleh siapa pun, dan mengkhu- 
suskan tanah tersebut untuk onta zakat dan kuda para mujahidin, seraya 
mengizinkan orang yang miskin untuk menggembala ternaknya di sana 
karena kasihan kepadanya. Dan, beliau juga tidak memperbolehkan seseorang 
untuk membuat tanah larangan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana beliau 
juga tidak memperbolehkan seseorang dari kalangan para pemilik kekuasaan 
untuk mengekspolitasi tanah larangan imam untuk kemaslahatannya-! 

Sungguh diperbolehkannya larangan tanah khusus memiliki banyak mud- 
harat yang besar, diantaranya kezhaliman ekonomi yang mencekam yang 
menimpa orang-orang yang memiliki harta sedikit ketika diperbolehkannya 
larangan khusus, dimana para pemilik banyak harta dan pemilik kebijakan 
akan menguasai tanah mati dan menghalangi orangorang miskin dan 





kelompok masyarakat yang memiliki sedikit harta darinya. Demikian itu 
nampak jelas dalam “mudharat yang menimpa para petani kecil di Ingeris 
akibat diperbolehkannya larangan khusus: di mana pelarangan tanah yang 
semestinya bebas untuk umum ini hanya bagi pihak pemilik modal besar 
suntuk menggembalakan kambing mereka yang berjumlah banyak- berdam- 


Una WALAS Sunan (276) AHArran, AB 
ndaran ya dos Kur (4 53L, Numpkanya baba Abu: 
Tes ak Kpn vest pan yang Ba mela Lari p 





Babhah 2 AMAN Deihagi, As Samar Ai Kysoi(9245) dan Matdrh 
bermaksud dengan dewakian itu bahwa dia memilik: kebeuran 


dia inenkan, 








#ncaslii kebijakan dar mengeks-loltsi umah 
dia menggembalahun untuaya dh un 
b 





dengam 
Ammtanrya Errarak arangamurmik mencasi :pa yan 
al Makimarta! Perah vit wntarya putta 
Maha Ursw berhata, “Walui Abdullah. baanelah andal hartaan. Jan udikanlahlah vang selebihnya di baitl mal law mania?" 
ayakan leh A-Baihagi dalam Sonse Kara ie 2AN,.dan lihas, Ibn Jaw, N cap ar hlm IT. 








Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 227 





pak pada tercabutnya para petani kecil dari hak penggunaan tanah tersebut 
untuk menggembalakan kambing mereka yang sedikit: sehingga demikian 
itu berdampak -selama dua abad ke-17 dan ke-18 M- pada kehilangannya 
para petani kecil dari sumber penghidupan mereka, kemudian pengusiran 
mereka dari tanah tersebut, lalu mereka melakukan prores lebih dari sekali, 
namun pergerakan pelarangan tanah tersebut terus berjalan, sehingga me- 
lemparkan mereka ke kota-kota untuk mencari pekerjaan." 

4. Air memiliki peran besar dalam kehidupan perekonomian, dan seluruh 
kehidupan terkait dengannya: karena sesungguhnya Allah Tu'zit mencip- 
takan segala sesuatu berkaitan dengan air, dan menjadikan air sebagai milik 
bersama di antara manusia. Nabi Shullallubn Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Orungourang muslim itu bersekutu dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api "1 
Dalam mengomentari hadits tersebut, Ibnul Oayyim berkata, “Secara hu- 
kum asalnya, Allah Tu'ohr menciptakan air untuk kepentingan bersama di 
antara manusia dan hewan, dan menjadikannya minuman bagi mereka. 
Karena itu tidak terdapat sescorang yang lebih istimewa dengannya dari- 
pada orang yang lain, meskipun dia mendirikan bangunan di atasnya.” 


Pada masa sekarang telah terjadi dan akan terjadi problem yang berkelan- 





jutan antar ncgara discbabkan perbedaannya tentang cara pendistribusian 
air yang menjadi milik bersama di antara mercka, dan manusia menjadi 
mendengar dan membaca bahwa perang yang terjadi antar negara seringkali 
karena perang aii 
Sesungguhnya kepemilikan air dalam syariat Islam telah diatur dengan 
mendetil untuk merealisasikan pemanfaatan sebesar mungkin terhadap 
sumber air dan mencegah terjadinya kerancuan dalam pendistribusiannya, 
atau menimbunnya, atau buruk dalam penggunaannya. 

Dan, dalam fikih ckonomi Umar Radhizallaht Awhu terdapat beberapa hal 
penting yang berkaitan pengaturan kepemilikan sumber air dan pengaturan 








1 DR Muhurosl Anas As Zanpr, pot, him IL dengan pengamgkagum bekas danakat liebu 














Ketika membicataken jain sesal da dalam sub kartan mo.) dalitn patal in, dar setiKs mcmbi 
sumber bur, di da" ab kedua manti, sena Al, 

2 MK Ahmad, Aba Dawue. 1: agou, dit no. JATI, dan saraeny: shahanh sepera dik: 
ALAhari d Jaka, "Mama tirobsen don 1th 





3 Za! Ml SDN Di ntar yan! bahwa “Iigalu" membag: air ke dalarn ga belownpoak Seram, apa yang 
dialirkan olek Allah di rungsi Car mata 21, maka dia termunwx kepentingan umum, dan Cidak beleh dimaliki 
yang cidaparkin ls manus. darimat: sir dzo surtr: mala Dagi perulkinya bokh mengambil darinya teras: 
Kebura'yan teriknya dari -9nz mar $ mengerakian yang se ebihnya umruk miram orang lem, m nurvar semak. 









Imilkialeh pengemsenya, dan dia memiliki hak mergguna 
setu hlan 2521. Ibaal ayyama. ap 1/15 75707, 
& Lihat. etai comoh OR Samir Makhairsit dan Kari Iliar. Ikon. LAN AI Mueriat A5 Anita hlm, 19820 Nabi: Parit, 
Tardu 4? mei AA Sar? “rp AL rei her AR 
& Lihat aoeng bal tersebar pada LK Abdustalan AHoid sn (LI6USTA DK Abdillih Ass. Mihal Ar Alanrig-La Indiiad 
BA Lilum Alm. 591 dut 





Tikanomi Umar hin Al-Khathah 





228 Ti 








pengeksplorasiannya. Di antara contoh demikian itu adalah, bahwa Umar 
Radhisallahu Auhu berpendapat bahwasanya air -pada dasarnya- adalah milik 
bersama di antara kaum muslimin, dan putra-putra mereka lebih banyak 
membutuhkan kepadanya. Dalam hal ini, beliau berakata, “Ibnu Sabil 
lebih berhak denga 2 orang yang mukim kepadanya." Dan 
ketika ahli jalan meminta izin kepadanya untuk membangun apa yang 
di antara Makkah dan Madinah, maka beliau mengizinkan mereka, dan 








air dari 





mensyaratkan kepada mercka bahwa ibnu sahil lebih berhak dengan air 
dan naungan? Dan beliau berkhutbah di atas mimbar seraya mengatakan, 
“Wahai manusia! Barangsiapa menempati tanah lapang dari bumi, maka 
orang yang pergi haji ke baitullah, orang yang umrah, dan ibnu sabil lebih 
berhak dengan air dan naungan, maka janganlah kamu melarang bumi 
kepada manusia.” 

Sebagian fugaha" berpendapat bahwasanya pemilik mata air, sungai 
saluran air, jika ibnu sabil dilarang dari meminum darinya, atau memberi 
minum untanya atau kambingnya, hingga dikhawatirkan dirinya akan mati 
atau binasa, maka ibnu sabil boleh memerangi dengan senjata sebab air, 
jika dalam air terdapat kelebihan dari orang yang memilikinya. Bahkan 
dia boleh memerangi orang yang melarang air darinya, walaupun air itu 
dalam bejana. Dan demikian itu itu adalah keadaan darurat, dan terdapat 








kelebihan air bagi orang yang memilikinya"! 

Mereka menyimpulkan dalil untuk hal tersebut dengan riwayat tentang 
penetapan hukum Umar Redhiyaltahu Anhu dalam masalah kaum yang dalam 
bepergian yang mendatangi air, lalu mereka meminta kepada pemiliknya 
untuk menunjukkan kepada mereka sumur, namun para pemiliknya tidak 
menunjukkan mereka kepadan 





Tahu mereka berkata, “Sungguh leher kami 
dan leher binatang kami hampir terputus karena kehausan, maka tunjuk- 
kanlah kepada kami sumur, dan berikanlah kami timba untuk meminum!" 
Tapi, para pemilik sumur juga tidak melakukan! Lalu mereka menyebutkan 
hal tersebut kepada Umar Radjrjaitihu Anfu, maka beliau berkata, “Hen- 
daklah kamu meletakkan senjata kepada mereka!” Dan, ketika seseorang 
perempuan melintasi suatu kaum, lalu dia meminta minum kepada mereka, 


Abu Ubaid. ani hlr. 9, Ibma Syatak. -16/00r Apaan (2M6I7), Altsibagi api! 
dikatakan oleh pentahiga era IKjdur 1 Matan 

2 Iknu Sv'ad,. bhs bunaya?-t6Kvino (3232) dam bandingkan, Al Kxtansi. 4 Toni Lead (b 

3 Mma Zarjawah, pi 2065) dat timayat tw: Layak sebgai Ulil rana tentang pelarangan 
pubadi tu kelomaok. 


“Aba Yvuf, gxut hlm. 3C4 209 dengan pengungkapan bed, dan Sundingkan,Al Karan, Rat yh (20321) 





Se) din tenadaya shahih sepemm 








real tau ur untuk 





5 Aha Yuruf uu Iban 3, ARK ost. po (295) 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 229 





namun mereka tidak memberinya, Jalu dia mati kehausan, maka Umar 
Radiyalkahn Anhu menjadikan disu wanita terscbut kepada mercka.” 

. Di antara sumber bumi terpenting yang mendapat perhatian dalam fikih 
ekonomi Umar Radhnaliatn Awim adalah barang tambang, yaitu “segala 
sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa apa yang diciptakan Allah 
di dalamnya dari yang selainnya, dari hal-hal yang memiliki nilai.” 
Tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan kepemilikan bahan 
tambang, fugaha' membagi barang tambang manjadi dua bagian: 
Pertama, tambang lahir, yaitu barang tambang yang sampai kepadanya 
dengan tanpa biaya yang dipakai manusia dan mereka manfaatkannya, 





» 


seperti garam, air, dan belerang. 

Kura, tambang batin, yaitu barang tambang yang tidak sampai kepadanya 
melainkan dengan kerja keras dan dengan biaya, seperti tambang cmas 
dan perak 

Fugaha' Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah dan Imamiyah sepakat 
bahwa barang tambang lahir tidak dimiliki melainkan dengan mengelo- 
lanya, dan tidak boleh memberikannya kepada seseorang dari manusia, 
karena demikian itu mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin dan 
mempersempit kepada mereka karena keterkaitan kemaslahatan umum 
kaum muslimin dengannya. 

Akan tetapi para fugaha' tersebut berbeda pendapat tentang kepemilikan 
barang tambang batin dengan mengelolanya. Di mana ulama Syafiiyah 
dalam pendapatnya yang shahih dan ulama Hanbaliyah dalam zhahirnya 
madhab menyatakan bahwa tambang batin tidak dapat dimiliki dengan 
mengelolanya. Sementara ulama ITanafiyah, Syafi'iyah dalam salah satu 
pendapatnya, ulama Hanbali dalam salah satu pendapatnya, dan Imamiyah 
menyatakan bahwa tambang batin dapat dimiliki dengan mengelolanya. 
Adapun ulama Malikiyah dalam pendapat mereka yang masyhur mcn- 
gatakan bahwa barang tambang dengan kedua bentuknya adalah milik 
kaum muslimin yang dikelola Imam menurut pandapatnya yang sesuai 





kemaslahatan mereka." 


Muna, Kisah xx Lahat a01 AMI Lawe AAN 
siyang lin pada Al Mawardi.. Ex Liur. Letra: Ha 256, AI Muthii, 





Tebo. .U Mr” Seret. Mutakara! 
$ Ian Oudamal, ghar(8 721 Dan dpt diettsi saw tis Sibwatuabang kinterkadang ci alam petut bun dan urang 
batin Cerkolaag €i ata 3arzran bumi Maka penilsian aduh tertang cara sampsi kepadanya din dalem mengetiploruinya bukan 





TR Ahusalam Alah o 21 (0- MKAN Dan iban jga hi 
Iu it si) (18137: 134) Dan bolneanraya Lagahs ketika mendupkai 
dak waiibara membaikan daerah tambang, taka sevenggulinya vang mereka maksudkan dilam demikian itu adalah ketenekuuun. 
'manutta didalamnya dimana orang yang trapaikenacarya berhak ntuk mengambal days: dl berarn bahwa fugaha bermaksud 
Ikat negiralah yang berbak melatakan rengkeploriraya 





230 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 





Kami tidak mendapatkan dalam fikih Umar Radbiyalihu Amlw riwayat 
yang lugas yang menjelaskan sikap tentang kepemilikan barang tambang, 
namun dapat disimpulkan sebagian kaidah yang berkaitan dengan manaje- 
men kepemilikan barang tambang dari beberapa riwayat berikut: 

. Diriwayatkan bahwa “Rasulullah Ste/tatahu Alaihi wu Saitam memberikan 
kepada Bilal in Harits Al-Muzani tambang Al-Oahaliyah yang tinggi dan 
yang rendah." Dalam riwayat lain disebutkan, “Nabi Slululahu Alaihi ma 
Sallam memberikan Bilal bumi demikian: dari tempat demikian sampai 
demikian, dan apa yang terdapat padanya dari gunung atau tambang.” 


» 


Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, “Rasulullah Shadulahr Alaihi 
ya Sallam memberikan kepada Bilal bin Harits Al-Muzani tambang Al- 
Oabaliyah dan A-Agig:? 
b. Rasulullah Shullulahu Alaihi va Sallam memberikan kepada Bilal bin Harits 
Al-Muzani apa yang di antara laut dan benteng. Lalu ketika masa Umar 
bin Al-Khathab Radhiyalahu Anbu, dia berkata kepadanya, “Sesungguhnya 
kamu tidak bisa mengerjakan ini maka beliau membolehkan dan meng- 
halalkan untuk memberikannya kepada manusia, kecuali tambang, karena 





sesungguhnya beliau mengecualikannya."! 
Diriwayatkan bahwa Umar Rudhhalthu Antu menjadikan barang tambang 
seperti rikaz, yang di dalamnya terdapat zak 


p 





sebesar seperlimas! 
Beberapa riwayat terscbut di atas menunjukkan hal-hal berikut: 
Pertama: Nabi Ulahu Alaihi wa Sallam memberikan kepada Bilal 


bin Harits Al-Muzani tambang Al-Oabaliyah dan Al-Agig, yang terletak di 
dacrah Muzainah,"! 








Kedua, Umar Radhiyallahu Anhu menarik kembali dari Bilal Al-Muzani apa 
yang dia tidak bisa mengelolanya dari pemberian tersebut. Akan tetapi dapat 
dipahami dari lahirnya beberapa riwayat, bahwa penarikan kembali itu hanya 
terhadap Al-Agig saja. Sebagai bukti hal itu adalah perkataan Umar, “Kecuali 







DK Musthati Shurnadah, Jurar 
 AHAIbamu, bera” Aas, hadits no 
bsa penari Lambang penat ha Ina 










ntvjai (BANI 


Matta MS) Gudomah hinafar. AK tonyaw Semok kitab, hlra 217, AS abad abuse 


sebelumrya, dan bandirghar, ArSembudi sase (1240) 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 231 


tambang, karena sesungguhnya beliau mengecualikannya.” Maksud perkataan 
tersebut, bahwa Umar Rudhiyullahu Antw tidak memperbolehkan pemberian 
Al-Agig.! Sebagaimana pendapat yang mengatakan penarikan kembali Al 
Agig saja juga dikuatkan riwayat bahwa keturunan Bila Al-Muzani berdalil 
atas keberhakan mereka terhadap tambang tersebut dengan pemberian Nabi 
Shailuikiim Alaihi na Sulam terhadap tambang tersebut kepada Bilal, dan Gdak 
seorang pun yang mengingkari mereka dalam hal tersebut2 Dan, jika Umar 
RadPiyaikihu Anhu telah menariknya kembali dari Bilal, niscaya para sahabat tidak 
menetapkan penyimpulan keturunan Bilal Al-Muzani terhadap dalil tersebut. 


Dan, jika pendapat yang kuat bahwa Umar Radhiyaltalhm Anhu tidak 
menarik kembali dari Bilal Al-Muzani tambang tersebut, dan tidak 
memberikannya kepada manusia, namun penarikan kembali itu khusus bagi 
Al-Agig, maka hal itu dapat ditafsirkan dalam prespektif kemungkinan- 
kemungkinan sebagai berikut: 

a. Bahwa tambang tersebut tidak memiliki urgensi dalam waktu itu: karena 
dia jauh dari Madinah dengan jarak rempuh lima haris! sementara AL-Agig 
merupakan salah satu lembah di Madinah yang tidak jauh dari Madinah 
melainkan dua mil, atau paling jauh tujuh mil menurut pendapat yang 
lain. dan di sana terdapat harta penduduk Madinah." Pada sisi lain, bahwa 
pertanian ketika itu merupakan kegiatan perekonomian terpenting bagi 
penduduk Madinah, maka pelarangan tanah yang subur itu akan memud- 
haratkan kegiatan mereka tersebut. Sementara penambangan ketika itu 
belum mendapat perhatian besar, karena melihat sedikitnya kebutuhan 
terhadap barang tambang, dan besarnya biaya pengckspolarsiannya. 

b. Boleh jadi luas daerah tambang yang diberikan tersebut terbatas, dimana 
Bilal bin Harits Al-Muzani telah melakukan pengeksplorasiannya. Hal 
ini dikuatkan riwayat dari Bilal bin Tarits Al-Muzani bahwa Rasulullah 
Shallullahu Alaihi wa Sallam mengambil zakat dari tambang Al-Oabaliyah. 
Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah dicksplorasi. 

c. Banyak di antara fugaha' berpendapat bahwa pemberian daerah tambang 
batin yang tidak dapat dieksplorasi melainkan dengan kerja keras dan biaya 





Lihat, babi ALBaghdadk, an 434) 
2 Tita tirsian hal te-sbun puda: ANNA'ndouri, Fak 1 Halka Ilir. 22, hsSombudi, aci (4 1204), AI Maag “001 (LUI) Dani 

yorg berperdst bi intim Lidi wo Sadom memberi Wal bia Marta dua Kal. Pertama. Al 
Kedua, karlirg AbAgis Lahat, Mau'id pin Muntm Al-Huluimah A-Murani, (debat Megan fi Jeauh 
















Mp1), ALAXNam Abadi, gus (K2) 
Mati (JO) AS ubi, apa (Blad) 

1), Abu Dawud, b-Snmya. hadita no 3951, dan penyebutan zaka Jalam bala tereteedileruhkan okeh: 
(ALA Iban dilan Irma ALASAN 


232 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 


besar diniali- sebagai pemberian halus: maksudnya, memungkinkan bila 
orang yang diberinya untuk mengerjakannya dengan tanpa memilikinya, 
dan dia tidak boleh mencegah orang yang selainnya dari selain tempat yang 
tidak dikerjakannya. Lalu jika dia tidak mampu mengerjakan, maka ulil arari 
dapat meminta kepadanya agar angkat tangan darinya. 
nya seperti itu, maka sesungguhnya pemberian Nabi Shultulluhu --luihi ana 
Sulluri kepada Bilal tambang tersebut tidak berarti pemilikannya kepadanya, 
namun berhak mengeksplorasi apa yang bisa dilakukannya, dan dia ridak 
boleh melarang orang yang lain untuk memanfaatkan apa yang tidak dik- 
erjakannya. Dan dalam kondisi itu, maka permasalahannya berarti tidak 
mengharuskan penarikan kembali pemberian tersebut. 

Ketiga, riwayat yang menyatakan bahwa Umar menjadikan zakat 
seperlima bagi barang tambang adalah sesuai pendapat jumhur fugaha' yang 
memperbolehkan pemberian tambang batin, dan mewajibkan di dalarnnya 
hak bagi baitul mal. Hal ini dikuatkan dengan bahwa fugaha' yang tidak 
memperbolehkan kepemilikan individu terhadap tambang itu berpendapat 
bahwa semua hasil tambang menjadi milik baitul mal kaum muslimin. 


"Jika permasalahan- 











Keempat, bahwa sikap Umar Radhija/lahu Anbm terhadap pemberian Bilal 
bin Harits menunjukkan bahwa beliau tidak menetapkan di tangan orang 
yang dilarang apa yang dia tidak mampu mengelola dan menyeksplorasinya, 


atau dalam pelarangannya mendatangkan mudharat kepada manusia," 
sebagaimana nampak dalam alasan: 





san pencabutan Umar terhadap 
pemberian tersebut bahwa manusia telah banyak dan membutuhkan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dibenarkan bila memberikan 
kekayaan tambang kepada individu pada masa sekarang ini. Sebab hal itu 
akan mendatang-kan mudharat besar bagi proses distribusi, dimana yang 
terpenting diantaranya adalah sebagai berikut: 

. Barang tambang pada masa sekarang memiliki urgensi yang sangat besars di 
mana dia telah menjadi kebutuhan primer untuk membangun peradaban, 
mendirikan industri, lalu bertambahnya permintaan dunia kepadanya 
dengan sangat besar. Sedangkan di antara karaktersitik barang tambang 
adalah ketergantungannya pada faktor probabilitas (kemungkinan). Arti- 
nya, bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada 








 ahat ALKhatkthabi AMptalm. Yana Asih AlMuvard, 
ReySyaukani, Nam Ink (ea) 

L ba perda put ogah tentang kadar wa 
Adaa iwan 4 sabaran FI 


ear UO231) Mera Oudamah, 99 2e13:879 Dona Mar, hid 2M, 





ring tambang padi: DR. Yusuf Al Dersdhan 
hat RaZiralahe Anu Alia Ubi ape 





stan ata) 
2009. 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 233 


pengeksplorasian jumlah besar melebihi dana pengekspolrasiannya." Itu 
berarti bahwa memberikan kepada individu hak kepemilikannya dan 
pengeksplorasiannya akan berdampak pada pemusatan kekayaan di tangan 
mereka, yang selanjutnya berdampak pada kerancuan proses distribusi dan 
menafikan keadilan, 
Pada sisi lain, bahwa kebutuhan terhadap barang tambang pada masa 
silam hanya sedikit, terbatas tujuannya, dan sarana-sarana penambangan 
dan eksplorasi masih sederhana sekali. Artinya, permintaan kepadanya 
terbatas, dan tujuannya juga terbatas, yang selanjutnya tidak berdampak 
pada kekayaan yang berlebihan. Akan tetapi pada masa sekarang telah 
berkembang saranasarana eksplorasi, di mana jumlah yang dihasilkan 
dari eksplorasi dapat menutupi kebutuhan negara, terlebih lagi kebutuhan 
individu, dan fugaha telah menetapkan bahwa individu dalam kaitannya 
barang tambang yang masuk dalam kategori diperbolehkan bagi umum 
adalah hanya sebatas untuk kebutuhannya saja. Sebab dalam Mngbni Al 
Mubitaf disebutkan, “Bahwa tambang lahir tidak bisa dimiliki dengan men- 
gelolanya, dan tidak kuat di dalamnya pengkhususan dengan pembatasan 
dan pemberian. Lalu jika sulit meraihnya, maka orang yang datang pertama 
diberikan sesuai kebutuhannya, dan jika meminta tambah, maka pendapat 
yang shahih (dalam madzhab Syaf''iyah -Edt) adalah permintaan itu harus 
ditolak.” Hal ini telah dicermati oleh Umar Rudhiyadiahw Anhzs di mana 
beliau berupaya keras agar pemberian tambang sebatas kadar kebutuhan, 
dan menolak pemberian dalam bentuk yang terlalu banyak, terlebih jika 
pemilik tersebut tidak mampu mengelola lahan dan mengeksplorasinya, 
b. Di antara karaktersitik barang tambang adalah dapat habis dan akan 
aan pada suatu hari. Hal ini yang menuntut keharusan 














mengalami kelangk: 
penetapan langkah-langkah untuk pemanfaatan kekayaan pertambangan, 
dengan memperhatikan hak-hak gencrasi yang berikutnya terhadapnya. 
Dan, Umar Radhiyallahu Anbm telah memperhatikan makna ini dalam kai- 
tanya tanah di daerah taklukan, dimana beliau menolak pembagiannya 
di antara para mujahidin, agar tanah tersebut tetap menjadi sumber modal 
abadi, dan menjaga hak-hak generasi yang berikutnya di dalamnya. Sedan- 
gkan memperhatikan hal tersebut dalam hal-hal yang berkaitan dengan 





si barang tembang. pada DR Muharirad Adbu' Aziz Aimiah DII 44 Lover 4! Ytadpal Im 27 1372, 
Ad Dughaid:.(ptihusur ov blca 50-51. Mubutrmad Azhar AsSamirak DL, Parerut 
Sp Lan ko 238 DR ALS II ARar Yon him 9445, Musammu3 Ahinad Ad Dit, Jenar tphatrah 
Se Ka Asa Aan AAMABAAA Dim R72 
2 Murni Ai aha231) 





234 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


kekayaan barang tambang -yang telah menjadi sumber penting bagi banyak 
negara- adalah lebih utama lagi. 

. Di antara karaktersitik barang tambang juga adalah bisa ditimbun, karena 
terpusat di daerah-daerah tertentu di dunia ini, dan dapar ditetapkan 
produksi an penyimpanannya dengan cara yang bagus, dan memberikan 


» 


kebebasan pada individu dalam mengurus pengeluaran dan penawarannya. 
Atau dengan kata lain memberikan jalan kepada mereka untuk menimbun 
kekayaan tambang, mempermainkan harganya, dan mercalisasikan kekay- 
aan besar dengan cara itu itu, dan selanjutnya berdampak pada kerusakan 
proses distribusi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka seyogianya negara-lah yang menangani 
pengeksplorasian tambang dan mendistribusikan hasilnya di antara rakyat 
sesuai tolok ukur syariah. Tapi, hal itu tidak berarti bahwa negara harus 
melakukan pengeksplorasian tambang sendiri, bahkan memungkinkan 
melakukan kontrak kerja dengan kalangan tertentu untuk melakukan hal 
tersebut sesuai pola produksi yang dibenarkan dan merealisasikan keadilan 
dalam penditribusian, dan memotivasi para individu untuk mengeksplorasi 
sumber-sumber bumi dan memberdayakannya. 





b. Distribusi Pemasukan 


Yang dimaksudkan distribusi pemasukan di sini adalah apa yang dikenal 
dalam ekonomi dengan istilah: pembagian berdasarkan tugas dan tanggung 
jawab: maksudnya, pendistribusian pemasukan antara unsur-unsur produksi 
yang andil dalam merealisasikannya. Dan karena ketepatan pengaturan 
kepemilikan unsurunsur produksi dinilai sebagai dasar bagi percalisasian 
keadilan dalam distribusi pemasukan, maka tuntutan percalisasian keadilan 
distribusi pemasukan di antara unsurainsur produksi harus dimulai dengan 
pengaturan kegiatan ekonomi, menegakkan hubungan anatra unsur-unsur 
produksi yanga andil di dalamnya sesuai kaidah-kaidah yang benar. Inilah 
yang dibawa oleh Islam, dimana Islam meletakkan kadiah-kaidah pengaturan 
pasar dan kegiatan ekonomi secara umum, di antaranya dengan pengharaman 
riba, kamuflase, dan penipuan, dengan segala bentuknya." 


D Dismaas yang adlestam aki allah dipesbolebat, peri yace dihatkan el mayoritas Kali muka kactupun luan terbada 
@wvitosekumti allah lenges merorapkan aristai besar emak lajunya kegiatan pemkomomian, kemis men 
“Yan Lega keptutan perekoocecuan yang bt, par yang eatanya tetap pala sotaga-Dan karena pewbkataan tang tarancinea 
he petabicauan yang panjang yang ras-ki llian kaiiannya dan raalbtistabaya rang 

jan peluk danyang berkaitan deng andien kegjatan perek ana 

"tang mana mem kegtutan pereconowmr dalam paul pertama dan bab tea mane. 


















Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 235 





Dan, kajian ini akan berpedoman kepada tiga pembagian pendistribusian 
pemasukan: bekerja, modal, dan tanah, dengan menilai bekerja mencakup 
unsur manajeman." 

Berikut ini kajian terpenting dari apa yang terdapat dalam fikih ekonomi 
Umar Radhi 
unsur produski, yang akan dibagi ke dalam beberapa cabang permasalahan 
sebagai herikut2! 


iahu Anbu tentang pendistribusian pemasukan diantara unsur- 





Periama: Hasil Kerja (Gaji) 

Di antara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah 
mendapatkan upah sebagai imbalan pekerjaannya, di mana Islam sangat 
besar perhatiannya tentang masalah upah kerja ii 
cermati dalam beberapa hal sebagai berikut: 








seperti yang dapat kita 





1. Ancaman keras bagi orang yang melanggar hak-hak orang lain dan ti 
menepati upah mereka. Dalam hadits gudsi disebutkan, 

Allah Ta'ala berfirman, “Terdapat tiga orang yang Aku akan menjadi laman meroka, 
adaku kemduian dia menipu, orang yang menjual ore 
“ng merdeka lalu makan hasilnya. dan orang yang mempekerjakan orang lain, 
lalu pekerja tersebut menepatinya, dan dia tidak memberinya upah." 

Sungguh Umar Radliyallahn Autu memerintahkan kepada para guber- 
nurnya untuk menyampaikan hak kepada orang yang memilikinya, dan 
melarang mereka dari menghambat hak dari orang yang memilikinya 
ian itu termasuk kezhaliman. Dalam 








“yaitu orang yang bersumpah kep: 1g 








scraya menjelaskan bahwa demi! 
hal ini, b 
karena demikian itu berarti kamu menistakan mereka, dan janganlah 
kamu tahan mereka untuk kembali kepada keluarga mereka karena itu 
berarti kamu membuat mereka jatuh ke dalam fitnah: dan janganlah kamu 
hambat hak mereka, karena demikian itu berarti kamu menzhalimi mer- 
eka, dan perbanyaklah pemberian kaum muslimin.” Dan ketika beliau 
menyampaikan khutbah di Al-Jabiyah ketika akan keluar dari Syam, di 
antara yang dikatakannya adalah, “Kami perintahkan untuk kamu agar 
gaji, rizki, dan ghanimah kalian diberikan.” 





u mengatakan, Janganlah kamu memukul kaum muslimin 








produksi Tapi,dersikian tu Lczk berari 
Mariam ursurensur peoduk trikadang, 





paul perurestentangdierimanys erat peabarian basi 

Meharsikeharwwn Sile jenupn pemwuitan mewadicmpat Sah pu ang terjadi 
Manek di bawah tt ar, Dimana uguh.tcbaga oatoh,dumuaggan pada bapa maag rang pekenaden meneer.LJan uhalah 
apa yang ulah diwbutkan mhelumnya kentang hearhakan unsareurvur pmadebw gang beda ter andap bagan dar oetrasukan, 

2 Kontan memperbankan urgensi poll disni perberian maka kamu ktuwakan batunnya dlam sb kran og Idalam paal 








2. Di antara perhatian Islam adalah penentuan upah dan penjelasannya, sc- 
hingga tidak lagi terdapat kesamaran dan kerumitan di dalamnya. Dalam 
hadits disebutkan, 

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu “Vaihi wa Sallam melarang mempekerjakan seseorang 

sehingga menjelaskan kepadanya tentang upabnya. 

Dan, di antara yang menunjukkan perhatian Umar Rudhiyallubu Anhu ten- 

tang penjelasan upah dan penentuannya adalah riwayat tentang pemuda 





miskin yang masuk kepada Umar karena ingin jihad, dan dia tidak me- 
miliki dana sama sekali, maka Umar mencarikan untuknya pekerjaan, 
seraya berkata kepada para sahabat, “Siapakah orang akan mempekerjakan 
atas namaku pemuda ini untuk berkerja di ladangnya?” Maka seseorang 
Anshar berkata, “Saya, wahai Amirul Mukminin!" Umar berkata, “Berapa 
kamu memberinya upah dalam setiap bulan?" Ia menjawab, “Demikian 
dan demikian.” Umar berkata, “Ambillah dia!” 

3. Di antara bukti perhatian Islam tentang upah pekerja adalah memerintah- 
kan penyerahan upah langsung sehabis selesainya pekerja dari pekerjaannya. 
Sebab, dalam hadits disebutkan, 
"Berikanlah upah pekerju sebelum dia kering 
Dan, bahwasanya Umar Kas 





serinyatnya. 





w Antu melarang penundaan hak dari 





n, ke 





orang yang memilikinya, di mana beliau mengata pa pun yang 
menyewa sesuatu, lalu pemiliknya telah melewati Dzulhulaifah, maka 
sesungguhnya dis telah wajib membayar sewanya."! 

4. Sesungguhnya para pakar hukum Islam (fugaha') memperhatikan hukum 

turub (persewaan) dan membuat tersendiri untuknya bab khusus dalam 


kitab-kitab fikih mereka, dan merincinya dengan perincian yang mendetil, 





yang sesuai dengan urgensi tema ini. 





1 hadis my TWO baut. 
kang karena Ibnu Gudamah 
Wi perbedaandalan demikian 


Menyatakan lemah cleh ALAIhani dalam Ima” ttm 
Nata/ #a180r4632 38 Mekopun hadits leryan sanadinya, marun dapat di 
dhlara orkes pertenzar adalah haru maklam, dan Kami tidak meng: 























ar Ladirast'a Asin hedarartan pada 

beberapa keruh deng:n apa» rnatan dan paketan ryreka di mara kadar makanan mereka 
“dengam endeti.” Lihat kitabuya. Lan si Engl | meraha 4! Koifkoh ln d6, Akan 
Uenar ini dan berpsadabs: Saywa trxaya: sernebut tidak kontras 
#ralain dengan mneujik Lejude alis yang benlake: seri ngga Wadi menwnpati janisi penyebutan, Puas 17 Mardpt 4024 

3 HK Ibau Miab.-L Sewa. hadrs mo 233, dan samanya tbatuh teperu dikatakan oleh AFAlbara dilam mu -1/ Gel badut mo, 
una. 

&Hhat Abu Ubsid, mei bhu.2e6, 

$ Taahd cuman lhsijaya 








Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 237 





Cara Penentuan Upah Di dalam Fikih Ekonomi Umar Radhiyalahhu 
Anhu 

Terdapat perbedaan jumlah upah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
sesuai kualitas pekerja: di mana seyogianya dibadakan antara para pekerja 
di pemerintahan dan pekerja terhadap individu, di antaranya adalah para 
cian hal tersebut: 





manajer, Berikut ini 


1, Para Pekerja di Pemerintahan 

Hukum asal dalam upah pekerja di lembaga negara adalah tidak kurang 
dari kadar kecukupannya. Sebagai dalil demikian itu adalah sabda Nabi 
Silallahm Aliti na Sallam, 

“Barangsiapa yang Imal kepada kami dalam pekerjaan, dan dia tidak memiliki 
istri, maka hendaklah 





rumah, hendaklah dia mengambil rumahs atan tidak memili 








dia menikah, atan tidak memiliki pembaniu, bendakluh dia mengambil perabantuy 

alan tidak memiliki kendaraan, hendaklah dia mengambil kendaraan: dan 

barangsiapa yang mendapatkan seenatu selain hal tersebut, maka dia korupsi." 

Pendapat tersebut memiliki beberapa buktinya dari fikih ekonomi Umar 
Radhiyallahu Antm, diantaranya sebagai berikut: 

a Ketika Umar Raih: 
dirinya, maka beliau bermusi 


Ilahu Anbu ingin menentukan “gaji” untuk 
warah dengan kaum muslimin dalam hal 






tersebut, seraya mengatakan, “Apa yang halal bagi pejabat negara dari harta 
(baitul mal) ini?” Mercka menajwab, “Adapun bagi pejabat khusus, maka 
kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarganya, tidak kurang dan 
tidak lebih, pakaiannya dan pakaian mereka, dua kendaraan untuk jihadnya 


dan kebutuhan-kebutuhannya, dan untuk membawanya menunaikan haji 





dan umrah.” Dan di tengah-tengah mereka terdapat Ali Radhijalluhu Aubu 
yang diam. Maka Umar berkata, “Apa pendapatmu, wahai Ablu Hasan?" In 
berkata, “Apa yang layak bagimu dan layak bagi keluargamu dengan yang 
telah maklum (lazim). 

Dan, Umar Rudhiyallahu Anhu menafsirkan hal itu dalam sikapnya yang 
dengan lebih pertengahan, seraya mengatakan, “Aku ingatkan kepada 










Ahmad, Mat 
katakan oleh pem 












Ihadit dengan eodaku. "honeaare wo 
ssi hrg "HR Alu Do 
tu ova badar peka aan! 






238 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 


kalian tentang apa yang menjadi hakku dari harta ini. Halal bagiku dua 
pakaian: pakaian untuk musim dingin dan satu pakaian untuk musim panas, 
kendaraan yang aku pergunakan haji dan umrah: dan kebutuhan pokokku 
dan keluargaku seperti seseorang dari Ouraisy yang bukan yang terkaya di 
antara mereka dan bukan pula yang termiskin di antara mereka: kemudian 
selebihnya aku adalah seseorang di antara kaum muslimin: apa yang mereka 
rasakan juga aku rasakan.” 

b. Umar Rudhiyallahu Anbu menulis surat kepada Mu'adz bin Jabal 
dan Abu Ubaidah Radhiyallahu Anhuma ketika mengutus keduanya ke Syam, 
“Hendaklah kamu memperhatikan orang-orang yang shaleh sebelum kamu, 
lalu kamu pekerjakan mereka pada peradilan dan berikanlah mereka gaji, 
serta perluaslah kepada mereka dari harta Allah Ty'ala?3 


Sesungguhnya mengatakan keberhakan pekerja pemerintah (pegawai 
negeri) akan gaji yang tidak kurang dari batas kecukupan itu menuntut 
beberapa faktor, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Melindungi pekerja dari suap atau khianat dengan melanggar terhadap 
apa yang di bawah kekuasaannya dari harta kaum muslimin, Tentang 
hal ini telah disyaratkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya, “Dar 
baranysiapa yang mendapaikan sesuatu selain tersebut, maka dia korupsi” Dan 
Abu Ubaidah berkata kepada Umar, “Engkau mengotori para sahabat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam!” Maka Umar berkata, “Wahai 
Abu Ubaidah! Jika aku tidak meminta pertolongan kepada ahli agama 
atas agamaku, lalu kepada siapa aku meminta pertolongan?!” Ia berkata, 
“Jika kamu melakukan itu, maka cukupkanlah mereka dengan gaji agar 
mereka tidak berkhianat.”' Artinya, perbesarlah kepada mereka pembe- 






» Atapan perkataan Umar Kedipssitn “nba, "Wsangenlwy akx mewapaikan baru “Bab (nata Peti 

dmba pad para bojs cma yatim Baraya put kya maka dit hens merahan di, dan berngrgpa ya mh, mu endaklab dis arahan 

“mp song mv” Dikeluarkan olea Tom Sya ar. peatahgigrrya betkata, “Sanuenya shahih.” Dan tardingkan, 

Abu Yusu ac, hlm 47, Perkatsa Umar Radiysatahw Natvini dierapakan pada deli perentuan terehut. Dan testapat heheraps 

butkan peneatuar, kadar yang berbeda ba gan sebagian para pegawai Umar Kadfastlw.-Lom Linaticbagaan 

nebut pad: Al-Baihagi, 1621061, DR, Mahammad Rawwas Oaah Ti, so hlm 23 dan 687. Nampaknya, hahnes perbe- 

im kadar tenehur mengisyaratkan kepada pe-bedzar cadar Kecukupan bagi sesorang dengan orang yang lain. caru tempar 

pat yang lain, satu rias: Jengan una bentuk pekeraan dan tbiatnya ter, 

enetuan pi au Harnatu berkat, "Umat Radindkha--Inio men 
disbara, dan Ali Kadipaieu In memberinya gai sebanyak lia ratus dirham, Demikian itu adalah: arena sedikitnya keluarga 
Syuraih pada masa Umar aEimuiadn- Anto, atau harga barang tmarah, lalu menjadi banyak keluarganya pada mata Al: Radipafele 

ntu ataw harga barang mahal” Lihat, Szou4 | “elo fadr (258) 

2 Iu Opdetaah got 937) Ade Dyahabi, "iv tor Nadi (453) dan bau Hala socuyebutkanbalvwa-sananya kuat.Liha, Fat? 
WoRlISIIPI Fian dalam aehagiun riwayat disohutkarn, Tw awlardeh apada merak ikan ia) koma ono don bupbaulih 
menda dr bata Asah" Riwaya ini disebutkan oleh A- Albar dalam Inn 1 hasi no. 2810, dan dia berkat, AKu tek menetapkan 
sikap kepodanya," Dia lihatlah. DR. Nasbic bia Agil Atb-Thurai. 4 Jattu Ud Im dng Khai 1991 Juga diriwayatkan 
bahwa scbogian gubernur L-mar Radihalata Ale menumtet cinaitannya ge) meroka, tarian beliau menolak hul tersebut. Lihat, Imsaru 
Abroad, Indar Ahsinsttuni1:292-293i. dan saradnya dia if tebaguimana dikatican oleh Abduwalim Alu Lo, yast hlm. da165, Dan 
Fika dibuat emocam penyandivar kodhahitan riwayat terebut, mka dapat ditafsirkan buhwa kondisi gaji tescbur tlah mere isikan 
kecukupan mereka, tau kondis bairal malridak sanggup menambahkan hal tersebut. Dan, akan darang tambahan rincian terhadap 
term imi ketik memicarakan hak hk pete, di Calam pasal kera da: hab ketiga rami, ny tak 

3 Abu Yusuf, sk him. 23K. 

































Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 239 


rian dan rizki (gaji), hingga mereka tidak membutuhkan, lalu mereka 
tidak berkhianat.”! 
Umar Radbiyallahu Anhu melarang para gubernurnya berdagang pada masa 


Bip 


tugas mereka. Ini berarti mengharuskan perealisasian kecukupan mereka 
dari baitul mal, 

. Meluangkan waktu untuk bekerja. Di mana Al-Kamal bin Hammam ber- 
kata, “Disebutkan dari Umar Rudluyallahu Anbu, bahwa beliau memberikan 
gaji kepada Salamah bin Rabi'ah Al-Bahili pada tugas peradilan dalam 
setiap bulan sebanyak lima ratus dirham, karena dia meluangkan dirinya 


Ka 


untuk bekerja bagi kaum muslimin. Di mana jumlah seperti itu adalah 
kadar kecukupan baginya dan bagi keluarganya atas tanggungan kaum 
muslimin (baitul mal).”?! 

Penentuan gaji bagi pegawai pemerintah tidak tunduk kepada sistem 


1. 


penawaran. Bahkan seseorang dihenai pekerjaan dari pihak yang berwenang 
(Ulil Amri), dan tidak memungkinkan baginya bila menolak pekerjaan 
tersebut: dikarenakan kewajibannya dalam menaati Ulil Amri, 

Di antara yang seyogianya diketahui, bahwa gaji pegawai pemerintah 
meskipun ditentukan dengan kadar kecukupan sebagai batas minimal, 
namun juga seyogianya bila demikian itu sejalan dengan kondisi umum bagi 
umat. Karena itu jika umat mengalami krisis, maka kadar gaji seyogianya 
ditentukan dalam prespekuf kondisi tersebut. Di sanalah, gaji terkadang turun 
dari kadar kecukupan. Tentang demikian itu, Umar Radhipulluhu Auhu telah 
menegaskan perkataannya seperti telah disebutkan sebelumnya, “Kemudian 
aku setelah itu adalah seseorang di antara kaum muslimin, akan menimpaku 
apa yang menimpa mereka.” Di mana Umar Radhiyallahu Anbu benar-benar 
mengaplikasikan demikian itu terhadap dirinya dan para gubernurnya ketika 
kaum muslimin tertimpa kelaparan pada tahun Ramadah." 


2. Para Pekerja bagi Individu 

Fugaha' membedakan antara pekerja khusus dan pekerja bersama. Dimana 
pekerja khusus adalah orang yang melakukan akad terhadap pekerjaan pada 
masa tertentu, yang orang mempekerjakan mendapatkan kemanfaatannya 
selama masa tersebut. Sementara pekerja bersama adalah orang yang melakukan 
akad pada pekerjaan tertentu, dan bersekutu di dalam kemanfaatannya lebih 
banyak dari satu orang di dalam waktu yang sama. Bila kita cermati perbedaan 


1 tah 
d. Miad(7258) 
3 Rincisn hal tersoburakan disspurkon d dalan past kelima dari bah dn day Alah 








240 Tikih Tikonomi Umar bin Al-Khathab 





keduanya, maka nampak bentuk akad pekerja khusus adalah untuk masa 
tertentu, dimana dia mengerjakan di dalamnya pekerjaan tertentu, dan tidak 
boleh bekerja dalam masa tersebut kepada selain orang yang mempekerjakannya. 
Sementara akad pekerja bersama adalah untuk pekerjaan tertentu yang 
dilakukan oleh pekerja, dan memungkinkan bila dia melakukan pekerjaan lain 
bagi orang lain yang mempekerjakannya dalam waktu yang sama.!"! 

Sebagian fugaha' membedakan di antara keduanya dalam sisi tanggungan. 
Mereka berpendapat bahwa pekerja bersama menanggung apa disebabkan oleh 
tangannya, meskipun dia tidak melanggar, Lain halnya dengan pekerja khusus, 
maka dia tidak menanggung kecuali bila dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. 
Sedangkan fugaha' yang lain berpadapat bahwa masingmasing dari keduanya 
tidak menanggung apapun selama tidak melampaui batas atau melalaikan. 

Upah pekerjaan sescorang -pekerja bersama atau pekerja khusus- 
berkaitan dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak (pekerja dan yang 
mempekerjakan), dan terpengaruh dengan faktor berbandingnya kekuatan 
penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar Islam secara penuh, termasuk 
dalam masalah harga dan upah. Al-Mawardi berkata, "Jika terjadi perbandingan 
antara kemaslahatan penjual dan kemaslahatan pembeli, maka harus 
dimungkinkannya dua kelompok tersebut dalam berijrihad untuk kemanfaatan 
diri mereka masing-masing, dimana pembeli berupaya dalam mempermurah 
harga, sementara penjual upaya berijtihad dalam memperbanyak keuntungan,” 

Kekuatan penawaran dan permintaan dipersyaratkan harus dalam 
prespektif komitmen dengan ajaran-ajaran Islam yang berdampak pada hasil 
yang hakiki bagi berbandingnnya antara penawaran dan permintaan. Di mana 
yang terpenting dari ajaran-ajaran tersebut adalah sebagi berikut: 

- Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, seperti jujur, amanah, menepati 
janji, pemurah, persaudaraan, dan lain-lain. 

- Menghindari akhlak yang buruk, seperti bohong, khianat, makar, egois, 
pengurangan takaran atau timbangan, curang, dan lain-lain. 

- Menjauhi muamalah yang dilarang dalam syariah, seperti riba, menimbun, 
dan lain-lain, 

Ketika kekuatan penawaran dan perminataan bekerja dalam prespektif 
ajaran-ajaran tersebut, maka upah akan menjadi adil, yang mengungkapkan 






Fita, na @adamah, ypsi(? 624-825) Sayyie Saba, gres (:217215) Dan peojawinan pukela ben 


Manipadato nb Lihat, Lbau Karya, Bia .A/Apiain(4 NE D1Y2) 
DA ami, Kemd /am SEA 





vidiewaystkan dari Umar 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 241 


tentang kondisi penawaran dengan apa yang terdapat di dalamnya tentang 

kemampuan pekerja dan kemahirannya, dan kondisi permintaan dengan 

apa yang di dalamnya tentang bentuk pekerjaan dan segala konsekuensinya. 

Tapi, apakah upah pekerja pada individu dipersyaratkan harus merea- 
lisasikan kebutuhannya, dan tidak kurang dari hal tersebut? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dikatakan, bahwa upah 
pekerja pada individu -baik pekerja khusus maupun pekerja bersama- tidak 
dipersyaratkan harus merealisasikan kecukupannya, dikarenakan sebab-sebab 
seperti berikut ini: 

a. Perbedaan kemampuan dan keahlian seseorang dengan orang yang lain. 
Maka persyaratan bahwa upah harus menyamai kecukupan itu berarti 
tidak adanya keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki kecakapan 
dan keahlian tinggi. Bahkan upah orang yang lebih sedikit keahliannya 
boleh jadi lebih besar daripada upah orang yang lebih banyak keahlian- 
nya. Yaitu ketika jumlah yang dituntut untuk merealisasikan kecukupan 
orang rendah keahliannya lebih besar daripada jumlah yang dituntut untuk 
merealisasikan kecukupan orang yang lebih banyak keahliannya. Sebab 
sudah dimaklumi, bahwa kadar kecukupan itu berbeda antara satu orang 
dengan orang yang lain. 

b. Sesungguhnya persyaratan batas minimal upah pekerja pada individu ha- 
rus tidak kurang dari batas kecukupan itu berdampak pada hal-hal yang 
ncgatif, diantaranya bahwa pekerja akan mengarah pada pekerjaan yang 
mudah dikarenakan batas kecukupan pasti akan didapatnya! Hal itu akan 
membunuh spirit persaingan dan produktifitas. 

. Pada dasarnya fugaha' ketika membicarakan upah pekerja pada individu, 
maka sesungguhnya mereka menentukannya dengan upah sepadan." 
Tujuan mereka adalah bahwa upah seorang pekerja harus sama dengan 


s 


upah para pekerja lain yang sepertinya dalam tingkat kemampuan dan 
kemahiran, bentuk pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan upah sepadan itu 
terkadang lebih sedikit dari kadar kecukupan, lebih banyak dari, atau 
sama dengannya. Tidak seorang pun dari ulama yang mengatakan -sepen- 
getahuan penulis- tentang keharusan orang yang mempekerjakan harus 
membayar dengan kecukupan pekerja, namun yang dinukil dari sebagian 
ckonom kontemporer bahwasanya batas minimal upah pekerja khusus 





1s Suyyid Babi pa (A17) 


242 Vikih Ikonomi Umar bin Al-Khathab 


harus sama dengan kadar kecukupan. Di mana mereka berpedoman dalam 
hal itu dengan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya tentang pekerja 
pada pemerintah," dan sabda Nabi Shatulluhu Alaihi ma Sallam, 

“Hamba hamba sahaya kamu adalah saudara-saudara kamu, yang Allah menjadikan 
mereka di bawah kekuasaan kamu. Maka barangsiapa yang samdaranya di bawah 
kekuasaannya, maka bendaklah dia memberinya makan dengan apa yang dia mukan, 
dan memberinya pakaian dengan apa yang dia pakai. Janganlah kamu membebani 
mereka apa yang memberatkan mereka, dan jika kamu membebani mereka maka 
bantulah mereka." 

Sesungguhnya menganalogikan pekerja pada individu dengan pekerja pada 
pemerintah adalah analogi dengan hal yang berbeda. Itu dapat dilihat dari 
beberapa sisi, yang terpenting diantaranya sebagai berikut: 

1, Pekerja khusus pada seseorang itu meskipun tidak mampu bekerja pada 
orang lain selama masa kerja tersebut, namun dia berbeda dengan pekerja 
pada pemerintah dalam eksistensi pekerja pada pemerintah ini diharuskan 
menerima pekerjaan yang dibebakan kepadanya dari pihak ulil amri di- 
karenakan kewajiban rakyat dalam mentaatinya. Akan tetapi pekerja pada 
seseorang melakukan akad dengan pemilik pekerjaan dengan suka relanya, 
dan di sana dia akan mencari pekerjaan yang merealisasikan upah baginya 
yang setinggi mungkin. 

2. Pemerintah bertanggung jawab dalam merealisasikan batas kecukupan 
bagi setiap inididu dari rakyatnya ketika dia tidak mampu merealisasikan 
kecukupannya. Karena itu ketika pemerintah memberikan pekerja, maka 
pemerintah memiliki kadar kecukupan pekerja tersebut. Sebab dengan 
demikian berarti pemerintah melaksanakan kewajibannya, Sedangkan 
pemilik pekerjaan tidak dipersyaratkan bila dia harus merealisasikan ke- 
cukupan bagi orang-orang lain yang tidak wajib baginya untuk menafkahi 
mereka, meskipun mereka sebagai pekerja padanya, Akan tetapi dia andil 
dalam merealisasikan kecukupan orang-orang yang membutuhkan dari 


2 dahat, DR RITA AV Audi, yoo bln RB 19 DR, ba Abduh dan Alia Inci Yanya, A/ lai Asha, ian 181162, 197 196, 
DIKAbdw Sumi" Al Mb, laa wunat, eta eblui bian 29, 33, DN Syaugi Dunya, -lesN rias tMatiharjtwis Masha 
Fita, him. 2206221 Tapi, IR. Syaugi membadakan antara peka chusadan pekerh he“tama.dengan mwengyarakar cccwtupan 
ba oto kur bukan bag pe beam, Lan endipat yaa be upah Ju dlam kada cakar dltata oleh 
sebagian tugas” komismpareryai Muhammad Abu Zahtah dalam bukunya, 1! Majas" A Irma hlm, 5. 

1. Sih, DK Syugi Duma, pot Mlm, 0 adi yangdiveburkan di is dimwayatan oleh Mur bin Swa ka borka, “Au ber 
tema Abu Drar di AtKabira dengan pabiwa bagan bersatpa hamba sahayanya yang ga dengar pakan bagus, ka 3ku bertanya 
kpuna eotang ba tenebut La Sia menjvab, Aku mala ati eneg seKorng lah au cai bob Ibunya Mula Nal 
Shabu on Sal berbtu hapataha Waka go pol Aas menekan: Sungha kamu -owtw ag ly 
“ri kam snp uas. lambu bau tabeya koe alah nda andra kam, pat AMih meyunba mereka d havdh bebu.aa kang, 
Maka hinteaas pare sumkeryeyad haus kekanan nkukkuha wombenww mabarsnyanpa yag Ha makan darmeabrira pukat nan 
gamau GI. AHDaklun dlu Sala os Menhan Hamba Slalu Sab 
#vabu-kamba sahoya allah Gtlara Kam, maba berilih meta makan sp yang Lama makar 


















Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 243 


sisi mewujudkan kesempatan kerja bagi orang-orang yang menganggur, 
berperan serta dalam pembelanjaan peralihan, dan lain-lain. 

3. Upah pekerja pada pemerintah lebih dekat kepda perlakuan baik dan ke: 
murahan, dengan arti bahwa pekerja mengambil apa yang bisa dilakukan 
dengan tanpa perundingan. Lain halnya dengan pekerja pada kalangan 
khusus, dimana dia menentukan upahnya dengan perundingan yang cerdas."! 

4. Adapun hadits yang disebutkan adalah tentang hamba sahaya. Sedangkan 
hamba sahaya itu dipaksa bekerja oleh tuannya, dan tidak bisa bekerja pada 
selainnya. Hubungan antara hamba sahaya dengan tuannya juga bukan 
hubungan antara pekerja dan yang mempekerjakan, karena pemilik hamba 
sahaya tidak harus memberikan upah kepada hamba sahayanya, namun 
hanya wajib memberinya nafkah. Dengan demikian, mereka berbeda den- 
gan pekerja khusus?! 

Setelah itu, maka terdapat pertanyaan berikutnya, yaitu: apakah yang 
terdapat dalam fikih ekonomi Umar Rudhiyallabu Anhu tentang upah orang 
yang bekerja pada individu? 

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka penting untuk disebutkan 
di sini, bahwasanya orang yang bekerja pada individu dengan makna 
yang dimaksudkan adalah sedikti pada masa itu. Sebab, para individu itu 
adakalanya mereka melakukan kegiatan ekonomi sendiri, dan adakalanya 
mengandalkan hamba sahaya mereka, khususnya dalam pekerjaan tangan. 
Nisyah Radhiyalahu Anha mengatakan, “Para sahabat Rasulullah Sha/lallahu 
“Alaihi wa Sallam adalah para pekerja diri mereka sendiri.” Karena itu hampir 
dapat dipastikan bahwa pekerjaan itu berkisar pada hamba sahaya dan mantan 
hamba sahaya."! 


PA menyebutkan demitia wu denaw memdahas 
Tatolain dani negara, can die sebut rizki dan apa yang dia 
Tang(hi3) saduran dari DI, Abdullah Mushlik As Tsarm 
rangrang yang meianalugikan peksta pads individu: 















(2/81) Dan DR, As Tauruli menyebutkan sanggahan 
yan pokana pada pewotivtah denga menjadikan batas 
La 





nyak 
3 eka yang lean dikenal ba orangotaag yangecpett metcka 
tentar prkaiar dan makarn, Adapun sabda Nabi Shsillw Aib wa Soiliw, “Maka ndikhd di mabongya makin dari apa ang 

Wa mubin mendvonya pakahe raya yang di paha adah menunjukkan yang sunah, bakan wajib. Lihat, hnu Ahdil art, 

Atok (27:25-280) Sementara Ionu Ulat berpencapat bawa hadits terebut menwayukkar makna sang membartu, bukan 
ini, bawa badit tescbut cakap tenunyukkan akta larangan tocncac1 hamba abaya 





persaradat Calamcgala hal. Pad 












“an pengungkapan mereka engan orang yang melabirhan mereka, seri imbauan berlaku bah dan lemas lembut kepida mereka, 
hanya iaan dengan ha sekar ongeray yang dalm taka denga mera pen barak dn tng ino 
Libas, Haro! Ban vinya, bahwa kelembutan dan bugus dala muamalah adalah dituntut terhadap haob yabaya dan 


Iinya memberi pan ekor yang dapa 
















rel 
tang yog merpcielakan Yan usana tg 


| kesepakatan antara pekeria 4 
one pekerjaan, banda pekerja, dam kli 


upah pekery alan menjadi adi 





dah Shahi baditn mo. 2071 
4 hat DK Munglr abu 1LAi“p Nbh PA Ati Ae Nakvdav Raid ajian yang dipabbasika di majalah tara 
Lita “Modon edisi 1, INI M, hlm, 





hh ekonomi Umar bin Al-Khathab 





Karena itu penulis tidak mendapatkan dalam fikih ekonomi Umar 
Radhiyallahu Auhu melainkan riwayat yang sedikit, dan tidak jelas dalam cara 
penentuan upah pekerja pada individu. Di antara yang demikian itu adalah 
sebagai berikut: 

- Ketika Umar Radhiyalahu Anhu ingin mempekerjakan scorang pemuda yang 
miskin, maka beliau menawarkan kerjanya dengan mengatakan, “Siapakah 
yang akan mempekerjakan atas namaku pemuda ini untuk bekerja di ladan- 
gnya?” Maka seseorang dari kaum Anshar berkata, “Saya, wahai Amirul 
Mukminin!” Beliau berkata, “Berapa kamu memberinya upah dalam 
sebulan?” Ia menjawab, “Dengan demikian dan demikian!” Maka beliau 
berkata, “Ambillah dia!”'! Riwayat ini memberikan pengertian bahwa Umar 
menawarkan tenaga kerja, lalu datang pemintaan kepadanya dari pihak orang 
Anshar tersebut, dan terjadi kesepakatan tentang upah berdasarkan pada 
berbandinynya antara penawaran dan permintaan, dan riwayat tersebut tidak 
menyebutkan jumlah upah, atau bahwa Umar mensyaratkan jumlah tertentu. 
Ketika Umar Rudhipullubu Anhu mengusir kaum Nasrani dari Najran, maka 
beliau membeli tanah dan harta mereka, lalu “mempekerjakan manusia 


pada ladang yang tidak terdapat tanamannya dengan ketentuan: Jika benih, 
sapi, dan besi (peralatan) dari Umar, maka bagi mereka sepertiga dan bagi 
Umar duapertiga dan jika dari mereka maka bagi mereka separuh dan 
bagi Umar separuh yang lain. Dan beliau menyerahkan kepada mereka 
pohon korma dan pohon anggur dengan syarat bahwa bagi Umar duap- 
ertiga, dan bagi mereka sepertiga.” Maka dalam riwayat ini kita dapatkan 
bahwa upah pekerja adalah bagian dari penghasilan, dan bagian dari hasil 
ini terkadang menyamai batas kecukupan, terkadang lebih banyak, dan 
terkadang pula lebih sedikit daripada batas kecukupan. Bahkan boleh jadi 
tidak mendapatkan sesuatu pun ketika terjadinya kerugian atau bencana. 
Ini adalah cara lain dalam penentuan upah pekerja, dengan catatan bahwa 
tidak boleh jika bagian masing-masing dari kedua belah pihak dalam akad 
mugara'ah itu dalam bentuk tanaman itu sendiri. 





Di antara yang seyogianya disebutkan di sini, bahwa pekerja dalam 
mugara'ah (mugari) terkadang melakukan pekerjaan sendiri dan tidak ter- 





T'lah disabaikan redaksiny secara lengkap dan juga takhnifnya 
Dalam sebagiar riwayat diebutkan dengan rek, "arar ar batuw ga Umar dar Gor masa 
“sebut milik kauru pad umumnya yarg tercermiu bebe, Mingga 
pekerja dalem riway, nila dengan pekerja pada pemerin yang tercam 
ida pemerinsi dalam kiglatan ckoneni sesuai hukum metan Mi pokcea khusus pada kaum 
Mula, Dan terdapat raya in yang menunjukla bahwa Urr Kader. te meriberikantnah ribudinya dengan bagi 
Junita tj yha lm 19197, 









era memunikkan bah taruh 
adha 












Bab 1: Dasar-dasar Ekonomi 245 


dapat orang yang menyertainya. Dalam kondisi ini, dia disebut: Pekerja 
khusus. Tapi, boleh jadi dia bekerja dengan disertai para hamba sahaya 
pemilik ladang, atau membayar orang:orang yang bekerja dengannya dan 
di bawah pengarahan dan bimbingannya. Dalam kondisi seperti ini, maka 
peranannya seperti peranan manajer," 

- Sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwa Umar Radhiallahu Anbu mempe- 
kerjakan para tenaga kerja dengan upah makanan dan pakaian mereka! 
Dan Ibnu Ahdil Hadi menyeburkan, bahwa pilihan Abu Bakar dan Umar 
Radhiyallahu Anbuma adalah diperbolehkannya mempekerjakan para pekerja 
dengan upah baju mereka." Tapi terlepas dari apakah upah mereka den- 
gan makanan dan pakaian mereka, atau hanya dengan pakaian mereka 
saja, maka itu menunjukkan bahwa upah pekerja tidak harus pada jumlah 
yang bisa merealisasikan kecukupannya. Sebab, kecukupan seseorang tidak 
terealisasai hanya dengan terpenuhi makanannya dan pakaiannya! 

Dari keterangan di atas nampak jelas, bahwasanya upah pekerja pada 
individu terkadang dalam jumlah tertentu, dan terkadang dengan bagian 
yang ada dari hasil pekerjaan, di mana penentuan upah ini adalah dengan 
berbandingnya penawaran dan permintaan sesuai kaidah-kaidah yang telah 
disebutkan sebelumnya. 


3. Gaji Manajer 


Sebelumnya telah disebutkan pembahasan tentang manajer sebagai salah 
satu unsur produksi dalam fikih Umar Radhiyallahu Anbu. Dan pembahasan 
di sini akan difokuskan pada cara penentuan gajinya dan faktorfaktor yang 
mempengaruhinya, 


Di antara contoh manajer -seperti telah disebutkan- adalah mudharib, 
nagphir (pacngawas) wakaf, dan muzari" dalam akad muyura'ah (ketika dia 
membina orang-orang yang bekerja bersamanya), dimana baru saja telah 
disebutkan contoh tentang cara penentuan penghasilan (gaji) muzuri', Adapun 
tentang mudharih, maka terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan 
bahwasanya Umar Rudhiya/lahu Anbu menyerahkan harta kepada orang 
yang akan memproduktifkannya dengan bagi hasil dari keuntungan yang 
didapatkan. Sebagaimana mana beliau juga menjadikan harta anak yatim 


1 Lihat, Idau Grdersah, 1112305404) Muhamrud Nala A-MutbY. yor(19245250) 
Lihat Tanu Oodarsah, yes) 







Mato Ao Sawo iba Omar ibn 4 Klatinhal 
KKateng tw ah menyerahkan sakat kepada para p 


yang seperi, ika mereka tidak memiliki ralainkan upah tersebur. Lahar, 
Mata M lntm Asam Kingpan Ion Shi (32215 216) 


246 Pikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


dalam mudburabah dengan memproduktifkannya, kemudian membagikan 
keuntungan kepada pemilik harta."! 

Di sana kita dapatkan bahwa gaji mwdharib adalah bagian dari keuntungan 
yang ditentukan dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya dalam 
masalah muzuri, dan tidak sah bila bagian masing-masing dari kedua belah 
pihak yang melakukan akad mudlarabuh ditentukan dengan jumlah yang pasti. 

Adapun razhir wakaf, maka ulama berbeda pendapat dalam cara 
penentuan gajinya. Sebagian mereka berpendapat bahwa razhir wakaf 
berhak mendapatkan penghasilan yang dipersyaratkan kepadanya oleh 
pewakaf. Tapi bila pihak pewakaf tidak mensyaratkan sesuatu kepadanya, 
dia mengambil sesuai dengan kadar pekerjaannya dari hasil wakaf. Sebab 
ketika Umar Ruddhiyulluhu Anhu mewakafkan tanahnya, beliau menentukan 
penghasilan (gaji) razhir wakaf dengan perkataannya, “Tidak mengapa bagi 
orang yang mengelolanya bila makan darinya dengan cara yang makruf." 
Di mana beliau mengkaitkan penghasilan nagir dengan hasil wakaf, dan 
mengembalikan penentuannya kepada tradisi ('»1/) yang berlaku, Akan tetapi 
kondisi wakaf memiliki karakteristiknya tersendiri, yaitu sebagai kegiatan 
yang tidak bertujuan pada keuntungan (xon profi/), dan setiap pemasukannya 
dipergunakan dalam scgala bentuk kebajikan. Atas dasar ini, maka gaji naghir 
wakaf tidak tunduk kepada asas penawaran, namun ditentukan sesuai wasiat 
pewakaf, atau dikembalikan kepada 'r/, atau sesuai kadar pekerjaannya.” 


4. Campur Tangan Pemerintah dalam Penentuan Gaji 

Gaji para pegawai pemerintah ditentukan oleh pihak pemerintah, 
dimana sebelumnya telah disebutkan penjelasan hal tersebut. Sementara 
para pekerja pada individu, maka prinsip dasar dalam penentuan gaji mereka 
adalah sesuai kekuatan penawaran dan permintaan dalam prespektif nilai- 
nilai Islam, dimana pegawasan internal (iman) adalah sebagai pembimbing 
pertama terhadap komitmen dua pihak yang melakukan akad kerja kepada 
nilai-nilai Islam. Tapi pengawasan internal terkadang melemah lalu keluar 
dari nilai-nilai Islam, sehingga hasil hubungan penawaran dan permintaan 
tersebut menjadi tidak adil, maka disanalah peranan negara (pengawasan 


eksternal) menjadi penting untuk meluruskan hal tersebut. 








4 Wah dadar ju beberapa riwayat ini 
2 th mui 7 


3 Aasket 





AA, 
suskar untuk mengkal tema pengawasan ekonomi 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 247 


Penulis tidak mendapatkan dalam fikih Umar Rudhiyallahu Anbu riwayat 
yang menunjukkan campur tangan pemerintah dalam masa Umar Radhiyallahu 
Infu dalam penentuan upah. Tapi terdapat riwayat bahwa beliau melakukan 
pengawasan kepada harga barang, melarang penjualan dengan selain harga 
pasar yang berlaku sesuai interaktif kekuatan penawaran. Namun beliau 
tidak menentukan harga penjualan, hanya memerintahkan agar penjualan 
dilakukan dengan harga pasar."! 


Dan, apa yang berlaku dalam harga barang, maka berlaku juga dalam 
upah pekerja, karena tidak ada perbedaan di antara keduanya, Dan ikut 
campur dalam penentuan harga barang seperti juga ikut campur dalam 
penentuan upah kerja, karena terpadunya masing-masing dari keduanya 
dalam makna penjualan. Sebab dalam pasar barang terjadi penjualan harta, 
sedangkan di pasar kerja terjadi penjualan kemanfaatan (jasa)2 Hal tersebut 
dikuatkan oleh bahwa teori distribusi tidak lain adalah kepanjangan tangan 
bagi teori harga yang ditujukan untuk penentuan harga barang dan jasa yang 
berbeda, sedangkan teori distribusi menentukan harga unsur-unsur produksi, 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa seyogianya dilakukan 
pengawasan hubungan antara para pemberi kerja dan para pekerja untuk 
mengukuhkan komitmen masing-masing pihak akan apa yang wajib baginya 
terhadap pihak lain. Di antara yang mungkin dilakukan pengawasan adalah 
tentang upah, bukan untuk membatasinya, namun untuk meluruskan 
bentuk penyelewengan apa pun dari kaidah-kaidah yang ditetapkan Islam, 
dimana upah mendapatkan kepastian di dalamnya. Dengan kata lain, bahwa 
Islam menetapkan kaidah-kaidah tentang hubungan antara para pekerja dan 
para pemilik kerja, dan memberikan mereka kebebasan kesepakatan dalam 
perspektif komitmen terhadap kaidah-kaidah tersebut, dan pemerintah 
memiliki hak pengawasan untuk mengukuhkan komitmen terhadap kaidah- 
kaidah syariah. Ini adalah karakteristik penting bagi ekonomi Islam yang 
berbeda dengan karakteristik ekonomi konvensional. Sebab kapitalisme 
menolak campur tangan pemerintah dalam masalah upah di bawah pengaruh 
para wakil tenaga kerja dalam hal ini. Dimana kapitalisme beranggapan 
bahwa pasar adalah satu-satunya alat untuk merealisasikan hasil yang terbaik, 
sedangkan campur tangan pemerintah -dalam teori kapitalis- hanya untuk 
memberikan terapi dalam kondisi sulit, bukan untuk menghindarinya. Atau 








ma pengrwatan harga, di alam pasal perca dari bab ketiga man, ftv Aas 





At Teuria'h wp (BAR), dan bandingkan Ibyu Ducarmah, yet 0:44), PIR, Rias ALAudi yo, hlm, 
| di berpendapat bahwa d: antara peruran pemerintah adalah memperbaila upah dan harja dengan tanpa ada 
sman kebuli ikan Tilu, Gema AW xgera IWu 113 


248 Vikih Rkonomi Umar bin Al-Khathab 


dengan ungkapan seorang ahli ekonomi Barat “untuk meneripi penyakit 
penyakit baru dalam ekonomi, bukan sebab-sebabnya”,'! 


Keduay Hasil Modal 


Membicarakan tentang hasil modal mengharuskan pemilahan antara 
modal uang dan modal barang, dimana terdapat perbedaan tentang hasil bagi 
masing-masing dari keduanya. Berikut ini penjelasan hal tersebut?! 


1. Modal Uang 


Modal uang -dalam ekonomi Islam- diberikan kesempatan andil dalam 
produksi dan mendapatkan bagian dari hasil dalam sistem perserikatan, yang 
boleh jadi dalam bentuk mudharabah, yaitu salah satu dari kedua belah pihak 
menyerahkan modal (she/ihu/ ma), sedangkan pihak kedua sebagai pekerjanya 
(mudharib) dengan membagi persentase keuntungan yang disepakati di antara 
keduanya." Dan terkadang kedua belah pihak bersekutu dalam menyerahkan 
modal atau kerja, lalu didirikan suatu perserikatan di antara keduanya yang 
dikenal dalam fikih Islam, dan berbeda sesuai cara kesepakatan dan syarat 
syaratnya, 

Bagaimanapun kondisinya, maka bagian masing-masing pihak tentang 
keuntungan adalah bagian yang didapatkan, dan tidak boleh ditentukan 
jumlahnya untuk salah satu dari keduanya." 


Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Umar Radhiya/lahu 
Anhu memberikan persentase keuntungan yang didapatkan di dalam 
mudharabah terhadap modal pokok, dan persentase yang lain bagi mwdharib 
(pekerja). 

Sesungguhnya mudharabah -sesuai definisi Islam- adalah berarti bahwa 
seseorang yang memiliki harta (modal uang) menyerahkan kepada orang lain 
yang memiliki kemampuan bekerja: maksudnya, kemampuan mengeksplorasi 
harta tersebut, dan keuntungan proses ini dibagi di antara keduanya dengan 
jumlah prosentase sesuai kesepakatan." Nampaknya, bahwa penentuan bagian 
masing-masing pihak tunduk kepada proses tawar-menawar di antara kedua 


tu, Ravi Data, Liar bulcunya, 4 Kurt 4Kabir f Ap 





Yun ejerada Musa Ar'Zabi, hlm, 188, dan bandingkan Rebert Caror, 
Niaga Yan Al ihaiyan jab Tina Wang Da he, sah, Dual Riki Mr. 246289, DR. Shabu Tacus Ouraihah dan 
TDK. Mahar Mula AI Aggad, ngadat Hn Iianho han 28, DR Rifan AL Audi, ge hlm 11 
Telah dsbatkan pembicatan tang modal cengan kedua beataknya koil membicarakan umur produksi 
Lihat DI Abu! Asi lezat AlKauyyuth, Lori “Anna Ubumpahvo 22an Audi BM, 68) 
Lihat bentuk bentak pereriktan, ya (21-48) 
samar ag tenun Acai pembagian yang dimuloadkan alam hal sebut Disana keanrungan yang didaduka terkadang 
'wyaamataan leh edik daipada nah yang dicavukan acbingga ha lam yengditemukan jam ah di boleh 
jadi keumyingannya lebih besar dar peda noah yang iteoencan dengan heliat-apa, sehingga orang yamg ditentukan dengan 
awal, ena tebu pihak y 
8 Lihat DR Kifat Audi, wis 
























Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 249 


belah pihak. Yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor penawaran dan permintaan 
bagi masing-masing pekerja dan pemodal. 


2. Modal Barang 


Bagi pemilik modal barang dapat mengeksplorasinya dalam produksi 
dengan salah satu cara sebagai berikut: 

a. Mengeksplorasinya sendiri. 

b. Ijuruh, yaitu dengan cara menyewakan kepada orang lain dengan imbalan 
jumlah tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak (penyewa dan yang 
menyewakan), 

c. Mugurakah, yaitu dengan bersekutunya pemilik modal dengan pihak lain 
dalam kegiatan produktif dengan persentasi keuntungan yang didapatkan 
sesuai kesepakatan kedua belah pihak." 

Adapun yang penting untuk dikaji di sini adalah kedua cara yang 
terakhir. 


Sesungguhnya cara penentuan bagi hasil modal barang dapat dikenali 
dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallabu Anbu dengan memperhatikan 
riwayat, “Bahwa ketika Umar Rudhiyallubu Aubu mengusir kaum Nasrani dari 
Najran, maka beliau membeli tanah dan harta mereka, lalu mempekerjakan 
manusia pada ladang yang tidak terdapat tanamannya dengan ketentuan: 
Jika benih, sapi, dan besi (peralatan) dari Umar, maka bagi mereka sepertiga 
dan bagi Umar duapertiga: dan jika dari mereka, maka mereka mendapatkan 
separuh dan bagi Umar separuh yang lain, Dan beliau menyerahkan kepada 
mereka pohon korma dan anggur dengan syarat bahwa Umar mendapatkan 


duapertiga, dan mereka mendapatkan sepertiga yang selebihnya.” 


Sedangkan tentang penyewaan modal barang, maka Umar Radhiyallahu 

Inhu mengatakan, “Siapa pun orangnya yang menyewa barang, lalu 

pemiliknya telah melewati Dzulhulaifah, maka dia wajib membayar sewanya, 
dan tiada jaminan baginya.” 

Sesungguhnya kedua riwayat tersebut menunjukkan tentang peranan 

modal barang (benih, besi, sapi, dan lain-lain) dalam produksi, dan 









3 roda! pererikaun. Dimana madehab Mlikiyah 
bur dalarn seiann mntiwlah etelah pengaitungan mulai 










batung Marsug, Oxrnbah rdialuma s2 toa toba 
Dinb Muserawah Ah Aom ah, ul Wattab Hawvas tabyig kitab, U-Atbrwhubaryalmam Al award ika. 
120-126 Kena itu getealiusi pendapal oleh sebagian pengamat (DR RI At ATAudhi, yo Jim 215217) bas Jlam melarang 
pentapulah dalam produksi Cengan perltun.ad Cena, dan tina yang dasi Unsr Radial teh dalan mualh mevengid 
menunjukkan dengan jlatentang endilnya modal beran codulsi dan mendapatkan bian basi Jari 

3 Yedah disebarkan thtinya Dar pandingcan, Ibnu T We” Antam 09 1220), etmana belia menyebutkan bihwa 





mewawalah ti mencaktp beberapa unsur produksi, yaa: h 


mna pekena, sapi, besi (perut 
3 Wedab disebutkan uklusnya 


250 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


keberhakannya terhadap hasil dalam hal tersebut. Di mana hasil ini terkadang 
dalam bentuk persentasi hasil produksi, seperti dalam mugara'ah (di mana 
dalam bentuk yang telah disebutkan adalah dalam bentuk msyurakuh), 
dan terkadang dalam jumlah yang ditentukan, seperti dalam jjarah: dan 
kedua riwayat tersebut tidak menjelaskan cara tertentu tentang penentuan 
hasil tersebut. Ini menunjukkan bahwa penentuan hasil adalah atas dasar 
kesepakatan di antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama dalam 
produksi, sesuai interaktif kekuatan penawaran dan permintaan, seperti telah 
disebutkan penjelasannya dalam masalah modal uang. 


Ketiga: Hasil Bumi 


Jumhur fugaha' berpendapat tentang memungkinkannya pemilik tanah 
untuk mengeksplorasinya dengan salah satu dari beberapa cara sebagai 
berikut: 

1, Mugara'ah, yaitu dengan cara memberikan tanah kepada orang yang akan 
menanaminya dengan pembagian hasil yang keluar darinya. 

Umar Radhiyallabu Anhn mengikuti cara mugara'uh ini. Sebagai 
buktinya adalah riwayat yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa beliau 
mempekerjakan manusia pada ladang yang tidak terdapat tanamannya 
dengan ketentuan: Jika benih, sapi, dan peralatan dari Umar, maka mereka 
mendapat sepertiga Jan Umar duapertigas dan jika sebaliknya, maka mereka 
mendapatkan separuh dan Umar separuh yang lain. Dan beliau menyerahkan 
kepada mereka pohon korma dan anggur dengan syarat bahwa bagi Umar 
duapcrtiga, dan bagi mercka sepertiga sclcbihnya.” 

2. Ijarah, yakni memberikan tanah kepada orang yang menanaminya dengan 
sejumlah imbalan yang telah ditentukan. 

Di antara contoh penyewaan tanah adalah riwayat yang disebutkan 
Hisyam bin Urwah dari ayahnya, bahwa Usaid bin Hudhair meninggal dan 
memiliki tanggungan utang enam ribu dirham, maka Umar memanggil 
orang-orang yang memberikan piutang, lalu menyerahkan kepada mereka 
tanah peninggalan Usaid selama beberapa tahun, dan di dalamnya terdapat 
korma dan pepohonan yang lain.” 

Beberapa riwayat tersebut menunjukkan bahwa tanah berhak menda- 
patkan hasil sebagai imbalan dalam penyertaan modal produksi. Hasil ini 


1 Lahat Ibr Oudamah, por (SALEM17 dan 429-490) 

2 Telah disebutkan tabhrinya. Danana Ibnu Tarniyah menyebutkan bahwa maca penyewa:t tersebut selam: 
menyerahkan tanah kepada mereka untuk dikelolanya dergan seva yang disepakati aitm dua cie dirham 
Maya" A Pisras (M225) 





hun, dengan cara 
tiap tahun. Lihat, 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 251 


terkadang dalam bentuk persentasi dari hasil yang didapatkan, seperti dalam 
mugara'ah, dan terkadang dalam sejumlah nilai yang telah ditentukan, seperti 
dalam #jurah. Di mana masing-masing dari kedua sistem tersebut tidak terdapat 
keterangan yang menjelaskan cara tertentu dalam menentukan hasil tersebut, 
Ini berarti bahwa penentuan hasil tersebut diserahkan kepada kesepakaran di 
antara kedua belah pihak yang andil di dalam produksi, di mana kesepakatan 
ini terpengaruh dengan interaktif kekuatan penawaran dan permintaan. Di 
antara yang menguatkan penyimpulan ini, bahwa generasi salafus shaleh 
melakukan sistem tersebut. Sebab, terdapat riwayat bahwa Umar bin Abdul 
Aziz Rabimahullah menulis surat kepada sebagian gubernurnya, yang di 
dalamnya disebutkan, “Perhatikanlah apa yang terdapat di sekitarmu berupa 
tanah yang bersih, dan berikanlah ia dengan cara muguu'uh dengan separuh 
hasil, dan yang tidak ditanami berikanlah dengan sepertiga hasil."' 

Setelah memperhatikan pembicaraan tentang pembagian hasil produksi 
di antara unsur-unsur produksi yang berbeda tersebut, maka nampak jelas 
bahwa hukum asalnya adalah ketundukan penentuan hasil setiap unsur dari 
beberapa unsur produksi terhadap kesepakatan di antara pihak-pihak yang 
andil dalam produksi, dan kesepakatan tersebut dipengaruhi oleh kekuatan 
penawaran dan permintaan, dan pemerintah tidak berhak untuk ikut campur 
dalam hal tersebut, selama salah satu pihak yang melakukan kesepakatan tidak 
ikut campur terhadap pengaruh interaktif antara kekuatan penawaran dan 
permintaan dengan cara-cara yang dilarang, Akan tetapi jika terjadi intervensi 
dari salah satu pihak kepada yang lain, maka di sanalah pemerintah memiliki 
hak ikut campur untuk mencegah perbuatan yang seperti itu, 


Secara umum, bahwa Umar Radhiylahu Anu selalu mencermati keadilan 
dalam pembagian hasil produksi, dan tidak adanya kezhaliman terhadap 
salah satu pihak. Di antara bukti yang menunjukkan hal itu adalah riwayat 
tentang penentuan 4/wuj terhadap penduduk daerah-daerah yang ditaklukkan. 
Di mana Umar Radbiyallahn Anbu menetapkan darah taklukkan di tangan 
penduduknya dan mewajibkan mereka Ahury yang maklum sebagai timbal balik 
hal tersebut?! Dan Umar Radhialilhu Anbu memilih Hudzaifah bin Al-Yaman 
dan Utsman bin Hanif Radhiyallahu Anhuma untuk menangani penentuan luas 


1. Naya ir Adara, Kiah 24Kbug, il 620 

2 Ulama berbeda pendapat tentang hekekar kepemilkar sanah yang ditzklukkan dan berbagai penghzslaneya, irtami sekelompok 
lama bependpi bahwa ory slh ag tt dan nur Ren dr mentpkar tepat bagi enduro 
pebagai imbalan: dur yang txcrcxa eraikan, Ini adalah pendapsc ulama Hanafiyah. Kring junihur ulama —Malk: Syal 
Akin bnget ia Aing Bil omi pmnba (APK) MIA pn OpehoYALngn Lereapken Jia We 
“Kota, Syakkul lam Ibas Tataiyah berpendaput, bahwa pcestapan 4lary adela muamalah yang berdiri sendi, serupa dengan 
jual bel dan shwvs Lihat, Abu Ubaid, yu hlm. 1 BI, Sadihul Islam Ibnu Taimiyah..1t(29:89 60 Iomu Rajah, -tioitdny Las 
Hikam team JR 




















252 Tikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


tanah tersebut dan menetapkan &hany kepadanya, dan Umar Reidluyahahu Antu 
berupaya keras mercalisasikan keadilan dalam hal terscbut. Sebagai buktinya 
adalah pertanyaan beliau kepada Hudzaifah dan Utsman, “Apa yang kalian 
berdua lakukan? Apakah kalian takut jika membebani tanah apa yang dia 
tidak mampu?” Keduanya menjawab, “Kami membebaninya dengan apa yang 
dia sanggup, yaitu apa yang terdapat padanya berupa penghasilan besar.” Ia 
berkata, “Perhatikanlah, apakah kalian berdua membebani bumi apa yang dia 
tidak mampu?" Keduanya menjawab, “Tidak!” 

Sebagian ulama menafsirkan sebab perbedaan kadar &/uru/ yang 
diterapkan pada bumi. Di mana Ibnu Oudamah bin Ja'far berpendapat 
bahwa sebab perbedaan tersebut adalah masalah lokasi tanah, Sebab 
diantaranya ada tanah yang memungkinkan banyak hasil dan sebagian yang 
lainnya tidak, sesuai kedekatan dan jauhnya dari tujuan dan pasar! 

Sementara Al-Mawardi berpendapat bahwa perbedaan A/aryj kembali 
kepada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan bumi untuk 
melahirkan pemasukan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a, Baik dan buruknya lahan tanah, 

b. Perbedaan jenis tanaman, 

« Perbedaan pengairan, dan 

d. Kedekatan dan jauhnya lahan dari pasar dan kota." 

Maksudnya adalah menjaga keadilan antara pemilik tanah dan penerima 
Jai, dengan tanpa mengurangi hal pemilik tanah, dan tidak memudharatkan 
penerima fai', karena memperhatikan kondisi kedua kelompok." 

Dari keterangan tersebut nampak dengan jelas, bahwa dalam penyewaan 
tanah terhadap orang lain, maka penentuan hasilnya terpengaruh dengan 
faktor-faktor yang berkaitan dengan potensi produktifitas lahan tanahnya. 

Di antara yang menunjukkan pencermatan Umar RadJiliyalluhu Antu 
terhadap keadilan dan pencegahannya dari kezhaliman, bahwa beliau “pergi 
ke Al-'Awali setiap hari Sabtu. Jika mendapatkan hamba sahaya dalam 
pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya, maka beliau menghentikannya, 


dirowayutkan Alltutebar dalam Masbnya, Iv 
dat pada: Lihat, Abu Ubas, yo, ira 


| Angan diri baditep 

2 hat penilasat kas 
Tamisuh ups (29161) 

3d Kivngyon Slinateb-al Kitahah bla. 223, 367 

4 Lihat “14 Uknum “4 Salivapa ha, 19, 

8. AMawardi, yo, bu 190 








2. S7, 
Tbmu Zanjowail ga (1210627) Sya'khal Islam Ibuu 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 253 


dan menambahkan rizki orang yang sedikit rizkinya.”" Riwayat ini meskipun 
membicarakan tentang hamba sahaya, dan mereka berbeda dengan pekerja 
buruh, namun substansinya menunjukkan perhatian terhadap keadilan dan 
menghapuskan kezhaliman secara umum, terlebih ketika salah satu pihak 
dalam posisi lemah dan tidak mampu menghindari kezhaliman dari dirinya. 


3. Sistem Pembagian Pemberian 


Politik pembagian pemberian pada masa Umar Radhijalahu Anu memiliki 
banyak keistimewaan yang menjadikannya sebagai bahan kajian banyak 
kalangan sejarawan, ahli hadits, fugaha', para ekonom, dan para pengamat yang 
lain. Karena urgensinya tema pemberian dan karakteristiknya ini, dan karena 
kesalahapahaman yang diarahkan kepadanya, maka ini mengharuskan adanya 
pemaparan tentang hakikat dan penjelasan hukum-hukumnya.'! Sebab kritik 
terhadap politik pembagian pemberian ini muncul akibat kesalahpahaman 
tentang hakikat pemberian dan politik pembagiannya, seperti akan disebutkan 
penjelasannya. Kajian ini akan kami batasi pada pembahasan sisi-sisi yang 
memiliki hubungan dengan tema distribusi, seperti berikut ini: 


a. Definisi Pemberian 


Pemberian menurut bahasa adalah, “sebutan bagi sesuatu yang diberi 
kan, tapi dia adalah pemberian yang khusus atas dasar hubungan tertentu.” 

Adapun “pemberian” secara terminologi adalah, “sesuatu yang diberi- 
kan oleh para pemimpin kepada rakyatnya karena keberhakan mereka sesuai 
dengan yang ditetapkan kepada mereka dalam catatan negara, yang diberikan 
kepada mereka dalam waktu tertentu dalam setahun.”! Dan ada pula yang 
mendefinisikan bahwa pemberian adalah “apa yang diberikan oleh imam dari 
baitul mal kepada orang yang memiliki hak dalam waktu yang tertentu.” 

Dan dapat dikatakan bahwa definisi pemberian adalah “sebutan bagi 
harta tertentu yang diberikan oleh imam kepada orang-orang yang berhak 
menerimanya dalam waktu yang tertentu.” 

Ibnu Hajar membedakan antara pemberian dan rizki dengan men- 
gatakan, "Rizki adalah apa yang diberikan secara rutin oleh imam dari baitul 










tanah 6314375) 


on habhal yang berkait 





pemberian (ti 
3 Uhat, LuwrA/ Anal, cnei “oitapa DR Nagih Hammad, Ala ew Aj Maubihlohat- Uphat f Laghah AI Pngah lm. 246245 
1 Abdul Arz bin Mudammad Ar Rakaki Al lanafi ap. 1219) 

£ DR Naril Hamoral not klu 245, 


254 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


mal kepada orang yang melakukan kemaslahatan kaum muslimin, Dan ada 
pula yang mengatakan bahwa rizki adalah apa yang dikeluarkan oleh imam 
dalam setiap bulan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan rizki dari 
baitul mal, Sedangkan pemberian adalah apa yang dikeluarkan oleh imam 
dalam setiap tahun.” 


b. Sumber Pemberian 


Di antara yang penting adalah mengetahui sumber-sumber pemberian 
tersebut, dan itu dapat diketahui dari sebagian riwayat yang terdapat dalam 
fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anbu. Diantaranya adalah riwayat yang 
mengatakan bahwa Umar Radiyalluhu Anhu membagi harta baitul mal ke 
dalam tiga kelompok, dan dia menyebutkan ayat-ayat Al ur'an yang menun- 
jukkan para penerima setiap bagiannya. Sebab terdapat riwayat panjang yang 
di dalamnya disebutkan, 


“Kemudian dia (Umar Radhiyallahu Anhuj membaca ayat, Sesungguhnya 
Rakat-gakat itu, banyalab untuk orang-orang Jukir, orang-orang miskin .. (AtTaubah: 
60) sampai akhir ayat. Lalu dia berkata, Ini (zakat) bagi mereka," Kemudian 
dia membaca ayat, Ketahmilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 
rampasan perang, maka sesunggubnya seperlima untuk Allah, Rasul." (AlAnfal: 
41) sampai akhir ayat. Lalu dia berkata, “Ini (ghanimah) bagi mereka.” Ke- 
mudian dia membaca, “Apa saja barta rampasan (fai') yany diberikan Allah kepada 
Kusul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota... '(Al-Hasyr:7) sampai akhir ayat. 
Kemudian dia berkata, 'Ini (ri) bagi mereka, Lalu dia membaca, 'Jugu) 
bagi para fugara yang berhijrah yang dinsir dari kampung halaman ...." (Al-Hasyr:8) 
sampai akhir ayat. Lalu dia berkata, “Mereka adalah sahabat muhajirin! 
Kemudian dia membaca, “Dan orang: orang yang telah menempati Kota Madinah 
dan telah beriman sebelum mureka ..., (Al-Hasyr: 9) sampai akhir ayat. Lalu dia 
berkata, "Mereka adalah orang-orang Anshar!" Kemudian dia membaca, Dun 
orang-orang yang datang sesudah mereka (Mubajirin dan Ansharl, mereka berdaa, "Ya 
Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saulara kami yang telah beriman lebih 
dahulu dari kami ... (Al-Hasyr: 10) sampai akhir ayat. Lalu dia berkata, “Ayat 
Jai" ini mencakup seluruh manusia, dan tidak tersisa seorang pun dari kaum 
muslimin melainkan dia memiliki hak dalam harta ini (baitul mal), kecuali 
sebagian orang yang kamu miliki dari hamba-hamba sahaya kamu, Karena 
itu jika aku hidup, insya Allah, tidak akan tersisa seorang pun dari kaum 











1 Ibu Majas yos1(1 160) 
delima lbetupa dengan yi 





Ih taramad, po blus 245, S'dlAba Jb, 46O0own “4APipe Won. 259, Disnane kat ki dalan 
oa sekarang ii. 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi /”255 


muslimin melainkan akan datang kepadanya haknya, hingga penggembala di 
Sarwahirnyar pun akan datang kepadanya haknya, dan dia tidak berkeringat 
keningnya"! 

Dalam ufar tersebut, Umar Radhiya/luhu Anbu menyebutkan tiga kelom- 
pok harta, yaitu: zakat, ghanimah, dan /“/'. Di mana pembagian zakat adalah 
ke dalam delapan kelompok orang yang disebutkan dalam ayat zakat yang 
telah disebutkan di atas (At-Taubah:60), Sedangkan ghanimah, pembagiannya 
telah ditentukan ayat yang disebutkan oleh Umar Radhijallahu Anbu (Al-Anfal: 
HH) Dan, harta yang ketiga adalah /ur, yang darinya dilakukan pemberian. 

Adapun definisi /a/' adalah segala sesuatu yang didapatkan kaum mus- 
limin dari harta orang-orang kafir dengan tanpa perang dan mengerahkan 
pasukan. Di mana sumber /a' ini adalah sebagai berikut?! 

. Kharaj, yaitu sesuatu yang ditetapkan kepada non muslim yang mengelola 
tanah di daerah taklukan berupa kewajiban yang harus diserahkan. Di mana 
daerah yang ditaklukan oleh kaum muslimin tersebut dibiarkan oleh imam 
tetap berada di tangan penduduknya dengan kewajiban menyerahkan #buryi 
kepada kaum muslimin. Sebagai contohnya adalah daerah Irak yang dibi- 
arkan oleh Umar Radhijallahu Anlw masih berada di tangan penduduknya 
dengan kewajiban menyerahkan buru kepada kaum muslimin. 

Jisyah, yaitu sesuatu yang ditetapkan kepada setiap kafir dzimmi, dan 
dengannya darah dan harta mereka terlindungi. 

. Ur, yaitu sesuatu yang diambil dari pedagang non muslim, yang pada 


ya 


Kan 


masa sekarang ini dikenal dengan istilah bea cukai. 
Seperlima ghanimah yang menjadi hak Allah dan Rasul-Nya. 


Hai 


c. Orang-orang yang Berhak Menerima Pemberian 


Jumbur ulama muslimin berpendapat bahwa /u' diberikan kepada semua 
kaum muslimin, dan tidak kontradiksi antara hadits Nabawi yang memper- 
syaratkan hijrah dalam mendapatkan fa?,3) dan pendapat Umar Radhiyalluhu 

Inhu, sebab hadits tersebut adalah ketika hijrah masih diwajibkan-4| Tetapi 
kemudian perintah hijrah ini dihapuslan setelah dibebaskan kota Mekkah, 
dengan sabda Nabi Shadlullahu Alaihi wa Sallam, 


| Mihsihaai, 9 9114572) dan dikeluarkan dengan sedikit perbedzaan dalam latih oleh Abdurtanyag, AI Mnshaon/ (151-152), 
Abu Dawad, As una hadits no.296t Ar In sunadnya suhih, Lihat ALA! "AMMEL, 
dit 10. L2AS, bm AMU ht hadits mo 1 “Aghuw(4:303)-Secatgkan Sarwalvnyar adlah mama 
tempa. di dosrab Yaman, Liat, Yagut: 

2 Tihat, Abu Ubah ws, hi 38, Mawardi, vps 

3 Yaitu badis yang dikeluarkan oleh Musim dalam AL 

Smu, hadit no. 1617, Tbau Maiuh,- Samar badita ri 

Abu Ubaid yh bia 226 













181, IR6-186 AoySyanihi, Ain” pom(22262:267) 
adit nov 171, Abu Dawud, 4 Set Sulis 20.212, Tiri, 
jasa. 









256  Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


“Tiada hijrah setelah pembebasan Makkah, tapi jihad dan niat: dan jika kamu 

disuruh maju, maka majulah!"" 

Sesungguhnya dalam fikih ekonomi Umar Rudhiyallahn Anbu terdapat 

riwayat yang menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki hak dalam 
Jai, dan tidak ada keistimewaan bagi sescorang muslim atas muslim yang 
lain dalam keberhakan itu, Akan tetapi hak ini terkadang dalam bentuk 
pemberian tahunan secara rutin, dan terkadang ketika terjadinya musibah 
atau bencana, Sedangkan pemberian tahunan secara rutin adalah bagi orang- 
orang yang memiliki kemanfaatan umum bagi umat, atau untuk orang-orang 
yang membutuhkan. Adapun bagi selain mereka, maka tidak memiliki hak 
pemberian rutin, namun memiliki hak bantuan ketika terjadi musibah yang 
menimpa mereka, Sebagai dalilnya adalah riwayat Malik bin Aus bin Al. 
Hadatsan, ia berkata, 

“Pada suatu hari Umar bin AkKhathab menyebutkan /4) lalu berkata, 
“Aku tidak lebih berhak dengan #“''ini daripada kamu, dan tidak seorang pun 
dari kita yang lebih berhak dengannya daripada orang yang lain, melainkan 
kita pada posisi kita dari kitab Allah dan pembagian Rasulullah. Maka fu 
diberikan kepada seseorang karena kedahuluannya (dalam Islam), sescorang 
karena ujiannya (perjuangan dalam Islam), seseorang karena keluarganya, 


dan seseorang karena kebutuhannya.” 


Pembicaraan dalam afsur tersebut tentang /x/! sedangkan /r/' menurut 
jumhur ulama- adalah untuk semua kaum muslimin, baik miskin maupun 
kaya, yang dalam penetapannya diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad 
imam. Dia memberikan sebagian darinya kepada pasukan perang, para hakim, 
para gubernur, dan membelanjakan sebagian darinya dalam musibah yang 
menimpa kaum muslimin, seperti untuk membangun jembatan, memperbaiki 
masjid, dan lain-lain." 

Artinya, bahwa ja'" tidak terbatas untuk pemberian, namun pemberian 
merupakan salah satu pos terpenting dalam pembagian (iv! 

Adapun perkataan Umar, “Ayat ini -yakni ayat jai" dalam surat Al-Hasyr 
ayat 10- mencakup seluruh manusia, dan tidak seorang pun dari kauam 
muslimin melainkan dia memiliki hak di dalam harta ini, kecuali sebagian 


| HI Muolim dalam A4 Shes, hadits ne, 1464,dan lihat Abu Unas, 
yang bagus dalam tema ini. 
2 HIM Abu Dawud. Sum hadits oo, 








126244, karen di dalamnya disebukan rincian 





diimana A-Alban: berkata tensng #iwayat ine, “Hasan manga” Lihat, Shota Svnan Au 
d dalam Ata hain 0 29 
ikan A20 €IAASAT) 






Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 257 


orang yang kamu miliki dari para hamba sahaya"" dan perkataannya, 
“Tidaklah sescorang dari kaum muslimin melainkan dia memiliki hak 
dalam harta ini, baik ia diberi atau tidak.” Maka dalam hal ini, beliau tidak 
memberlakukan hal ini secara mutlak -yang berarti pemberian rutin itu 
wajib diberikan kepada setiap muslirn, namun beliau mengikutinya dengan 
melakukan penentuan kelompok yang berhak mendapatkan pemberian, yaitu 
dengan menjadikan mereka ke dalam empat kelompok: 

1 Orang-orang yang terdahulu dalam Islam, yang disebabkan kepioniran 

mereka, mereka diberikan harta. 


» 


. Orang-orang yang mendatangkan kemanfaatan bagi kaum muslimin, 
seperti para pejabat negara dan ulama yang mendatangkan kepada kaum 
muslimin kemanfaatan-kemanfaatan agama dan dunia. 

. Orang-orang yang mendapatkan tugas untuk menghindarkan mudharat 

dari kaum muslimin, seperti orang-orang berjihad fi sabilillah dari kalangan 

tentara, Intelejen, dan Jain- lain, dan 

Orang-orang yang memiliki kebutuhan. 


» 


» 


Di antara yang seyogianya dicermati bahwa kaum muslimin -di masa awal 
Islam- tidak mengenal pengangguran, tidak berkerja, dan tidak ketinggalan 
dari jihad fi sabilillah. Karena itu, tidak jauh apa yang dikatakan seorang 
ulama pencliti bahwa “Umar Rudhiyallahw Anhw mendirikan dewan pemberian 
dengan tujuan memiliterkan setiap individu umat, dan menjadikan setiap 
muslim yang mampu untuk melaksanakan tugas perang ketika darurat." 
Pendapat ini dikuatkan riwayat bahwa Umar Radhiyallahu Anhu berkata, 

“Sesungguhnya aku memiliterkan kaum muslimin atas pemberian dan 
mencatat mereka, serta berusaha mencari kebenaran.” 


Dan seyogianya dipahami juga bahwasanya Umar Radhiyallaha Anhu 
menetapkan pemberian edalah kepada orang-orang memiliki kebutuhan yang 
tidak mampu bekerja, seperti para janda, anak yatim, dan lain-lain. Sedangkan 
terbadap orangorang yang muznpu bekeria, maka bedlian memerintahkan 
mereka untuk bekerja. Sebab terdapat riwayat dari Ashim putra Umar, ia 





orang-orang yang erdabulu dalam lslam, orang-orang ya Dakota va bagi tara danctanvoraseyannccli 
ikesuruhan adalah mem iki pesaitas dalam penatapan penberis 
bau Kat, Mora Uaimag (2476) AWkogra, 1 Kaod (1.174 dam bandingkan DI Musbat Fayidan, psi bla. 121-122) 











berkata, “Ketika Umar menikahkan aku, beliau memberikan nafkah kepadaku 
dari harta Allah (baitul mal) selama sebulan, kemudian berkata, Wahi Yarfa" 
(penjaga baitul mal), tahanlah nafkah itu untuknya!” Kemudian beliau 
memanggilku, lalu memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah Tu ala 
kemudian berkata, “Amma ba'du: Wahai Anakku! Sesungguhnya aku tidak 
berpendapat harta ini (baitul mal) halal bagiku melainkan dengan haknya, 
dan aku tidak mengharamkan kepada diriku darinya ketika aku menguasainya 
dan menjadi amanatku. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu 
dari harta Allah sebulan, dan aku tidak akan menambahkan kepadanya. Dan, 
sesungguhnya aku akan membantumu dengan buah hartaku di Al-Aliyah. 
Maka pergilah kamu dan petiklah dia, kemudian kamu jual. Kemudian 
berdirilah kamu di samping seseorang dari para pedagang kaummu. Jika 
dia menjual, berserikatlah kamu dengannya, kemudian nafkahkanlah untuk 
dirimu dan keluargamu." 


d. Politik Pembagian Pemberian 
Sesungguhnya menjelaskan politik yang diikuti oleh Umar Rudhiya/lahu 


Anbu dalam pembagian pemberian mengharuskan untuk mendiskusikan 
empat poin masalah, yaitu: (a) Mempersamakan pembagian pemberian, (b) 
Pengutamaan dalam pembagian pemberian, dan (c) Peninjauan kembali 
politik pembagian pemberian. 


Berikut ini rincian ketiga hal tersebut: 


Pertama: Mempersamakan Pembagian Pemberian 


Apakah Umar Radhiyalluhu Auhu mengikuti politik persamaan dalam 
pemberian dalam semua tingkatan? 


Abu Yusuf menyebutkan bahwa Umar Radhiyalahu Anhu pada mulanya 
mengikuti pendapat Abu Bakar dalam mempersamakan semua manusia. 
Kemudian ketika datang penaklukan Irak, beliau bermusyawarah dengan 
manusia tentang pelebihan dalam pembagian pemberian, dan beliau 
melihat bahwa hal itu sebagai pendapat yang tepat. Maka beliau pun 
memerintahkannya kepada orang yang pandang perlu mendapatkannya," 


1 Yidah diebutkar takhinya. Riwayat ini cbagal slah ot dali bahwa peribarur tidak dilakukan melakukan kesidaorangorangyang 
merruliki kemanfiatan umur bagi lam. atau orang orang yang memiliki kebutuaa yang tidak mampu memenuhinya Jika tidak. 
jiscaya Umar Kadipallw Aw tidak menghentikan pemberlakukan drs putranya, Ashim yang tik tmemili tugas dlam Urusan 
kaum meuuirsin, den dia seorarg pemuda yure mama bekeri, Lihat, Abu Ubaid, 4. hlm, 214, Jon Zanjawaih, er (2I8) 

2. Kite AI hang, lu OR 


Bah 1: Dasar-dasar Ekonomi 259 


Sejumlah pengamat menguatkan bahwa Umar selalu mengikuti politik 
persamaan dalam pembagian pemberian, hingga dia membuat buku induk, 
yang mereka kuatkan bahwa demikian itu terjadi pada tahun 20 H."! 

Sesungguhnya mengatakan pendapat ini, yakni bahwa Umar Radhiyallahu 
Anhu mengikut politik persamaan selama lebih dari tujuh tahun (13-20 H.), 
yakni dalam waktu terbanyak dari masa khilafahnya yang memanjang dari 
13-23 H., perlu didiskusikan sebagai berikut: 

1. Sesungguhnya penyusunan urutan penerima dalam daftar negara tidak 
berarti bahwa kadar pemberian mereka sesuai urutan mereka dalam buku 
induk. Sebab penyusunan dalam buku induk didasarkan pada sisi nasab, 
sementara pengutamaan pemberian dilakukan dengan menilai kepioniran 
dan teladan yang baik mereka dalam agama.” Karena itu dalam urutan 
pembukuan diperhatikan kedekatan nasab dari Rasulullah Sha//allahu 
Aluhi wa Sallam dimulai dari Bani Hasyim, kemudian yang terdekat, lalu 
yang terdekat. Sementara dalam kadar pemberian diperhatikan dalam sisi 
kepioniran dalam menolong Islam dan kemanfaatan umum, Karena itu 
pengutamaan dalam pemberian ditujukan kepada istri-istri Rasulullah, lalu 
kaum muhajirin, kemudian kaum Anshar, lalu Ahli Badar, dan seterusnya.” 
Nampaknya para pengamat tersebut mengaitkan antara mengikuti sistem 
pengutamaan dan pembuatan buku induk (diva). Dimana pengaitan ini 
dikuatkan oleh lahirnya sebagian riwayat. Sebagai salah satu contohnya 
adalah riwayat dari Ibnu Sa'ad bahwa Umar menetapkan kepada orang- 
orang yang terdaftar di dalam buku induk, lalu beliau mendahulukan 
pembagian pemberian kepada orang-orang yang terdahulu dalam Islam 
dan orang-orang yang ikut dalam peperangan." 

Akan tetapi tidak dipersyaratkan bila politik pelebihan berkaitan dengan 
pembuatan buku induk. Sebab pembuatan buku induk ini hanyalah suatu 


nd 


proses seni manajeman pembagian pemberian dan penentuannya.Sedangkan 
pengutamaan merupakan politik yang diikuti oleh Umar Radhiyallahu Anhu 
sebelum menjabat khalifah, seperti akan dijelaskan kemudian. 

3. Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Umar Radiyulluhu Anbu 
khutbah di Al-Jabiyah, dan beliau membagi harta dengan mempersamakan 
di antara manusia dalam pemberian. Sebab Sutyan bin Wahb Al-Khaulani 


| Lihat, Mahmud Ahamd 'Awsad, yoo. 85491, Abdul Aziz Abdullah Assalam, pol hlm 994116 LI, Mustaafs Payida, ya Hlm. 
1 

2. Abu Yola, 14/1kam As Sadfusiub bra 239, Al Mawardi, asi. hlm 261 

5 That, AHaghowi wo G6) 


260 Fikih Tekonomi Umar bin Al-Khathah 





meriwayatkan, bahwa Umar Radbiyallahu Anbu membagi harta di antara 
manusia, dan memberikan kepada setiap lak-laki setengah dinar. Tapi, 
jika seseorang bersama istrinya maka keduanya diberi satu dinar, dan jika 
sendirian diberinya setengah dinar.”! Akan tetapi terdapat juga riwayat 
yang shahih sanadnya yang menjelaskan bahwa Umar Radhiyullahu Anbu 
berkhutbah di AlJabiyah, dan belisu menyatakan politik prioritas dalam 
pemberian. Kedua riwayat tersebut dapat dipadukan sebagai berikut: 
Pertama, Kedua riwayat tersebut membicarakan dua peristiwa yang 
berbeda, terlebih bahwa Umar Radhijallahu Anbu pergi ke Syam beberapa 
kali. Barangkali salah satu dari kedua riwayat tersebut ketika keluarnya Umar 
Rudhiyallahu Anhu sebelum banyaknya harta, maka beliau mempersamakan 
di antara manusia dalam pembagian. Sementara riwayat yang kedua setelah 
banyaknya harta: maka beliau menyatakan politik penetapan prioritas! 
Di antara yang menguatkan hal tersebut adalah, bahwa Umar Radliyallahu 
“Anbu berpendapat tentang kesamaan dalam pemberian ketika harta negara 
sedikit, dan manusia sampai pada batas kecukupan. Dalam hal ini beliau 
mengatakan, “Sesungguhnya aku berupaya keras agar aku tidak melihat 
kebutuhan melainkan aku penuhinya, selama sebagian kita mendapatkan 
keluasan bagi sebagian lain. Jika demikian itu tidak dapat dilakukan, maka 
kita sama dalam penghidupan kita hingga kita sama dalam kecukupan.” 
Kedua: Bahwasanya kedua riwayat terscbut membicarakan satu peristiwa, 
yang di dalamnya Umar Radhmallahu Anhu menyatakan politik prioritas 
pembagian pemberian sebapai prinsip dasar. Tapi, itu tidak menghambat jika 
terjadi padanya pengecualian-pengecualian sesuai tuntutan kondisi tertentu, 
dan itulah yang terjadi pada sikap Umar tersebut. Di mana harta yang 
dibagikan sedikit yang tidak mungkin dilakukan pelebihan dan pengutamaan. 





1 de TisbnyarAbKabvs132251. dar bandingkan beberapa tiwavat lin pada Aburrarzan IL 
2. Inn Zanfnaih, gai (250, 79) Aka, pr (G9 Ian AN Subah, ya (21) dan stakinya ag Teri Zain 
“dan sanadnya #sasih lahat, Abdassslam Ala Ita, ep.11207, Beberapa sumber tercabu-se ts Ibnu Abe Sysiba kam bahnea 
Im Limar Radial Anto ke Syam dan Khubahya di Alan 
ibu persike Syam sebanyak empar kai d: mara ye 
takan tahun IK H. Dan dikatakan, bahwa beliau keluar tiga tali, Ji mmana yang 
pertamanya ketica penaklakan AkOuds pada thun 15 H. Kedua, beliau kelar untak berperang pada taaun 17 H., matwun kembah 
Lagi Jnebalikan adanva wabah Uta'am. Dan yang beta yada taat 18 H Nampaknya bawa penyamwan dalam pembagian acalah 
kena kelnarnya Umar Radipstatw Ava pada taun 1S 1 atan 18 11 Secargkar yang melehihkan dalam pembagian pember 













WAH danyang terakhir pada thun 17 H.dam 








Jarsinan Sosial 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 261 


Ketigr, Bahwasanya penyamaan dilakukan terhadap orang-orang setelah 
orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum dan orang-orang yang 
membutuhkan didahulukan terlebih dahulu. 

Keempat, Bahwa harta yang dibagikan bukanlah ja, namun ghanimah, 
sementara pembicaraan adalah tentang pembagian fu', Adapun ghanimah, 
maka hukum asal pembagiannya adalah dengan mempersamakan antara 
orang-orang yang berperang.” 

Berdasarkan hal tersebut, maka riwayat yang disebutkan di atas adalah 
membicarakan kondisi pengecualian yang dituntut oleh keadaan yang khusus. 
Jika tidak, maka yang menjadi prinsip dasar adalah yang menjadi pendapat 
Umar Radhiyallahu Anhu, yaitu pelebihan dalam pembagian /si', seperti akan 
disebutkan rinciannya kemudian. 


Kedua: Pengutamaan dalam Pembagian Pemberian 

Politik ini terkenal dari Umar Radhiyullahw Anhur, karena beliaulah yang 
mengumandangkannya dan mengaturnya sesuai kaidah-kaidah tertentu, dan 
beliau merasa puasa dengan politik tersebut sebelum menjabat khalifah. 
Karena itu beliau mengisyaratkan kepada Abu Bakar Rudhiyaahu Anlw untuk 
melebihkan pemberian kepada kaum muhajirin dan orang-orang yang terdahulu 
dalam Islam.””! Sedangkan tentang pengumandangan Umar Radhiyallahu Aubt 
terhadap politik pengutamaan ini, salah satu riwayat mengatakan, “Ketika terjadi 
penaklukan beberapa daerah pada masa Umar Radbiyalahw Anbu dan datang 
kepadanya harta yang berlimpah, beliau mengatakan, “Sesungguhnya Abu 
Bakar berpendapat tentang harta ini dengan suatu pendapat, dan aku memiliki 
pendapat lain tentangnya. Aku tidak menjadikan orang yang memerangi 
Rasulullah seperti orang yang berperang bersamanya...” 





Berikut ini penjelasan riwayat paling shahih dari Umar Radhiyallahu 
Anbut tentang kadar pemberian dan sebab-sebab pengutamaan: 


1, Kadar Pemberian Orang-orang yang Memiliki Pengutamaan 


Terdapat banyak riwayat yang menjelaskan tentang kadar pemberian 
orang-orang yang diutamakan Umar Radhiyallahu Anhw atas yang selain mercka 











1 ihartertang car pembagian ghanimah, AsySprakani, 14 Dim MAMA Syarah ara AMakhah hlm 439. 

2 Vihat,AButkagi gps (sa6i) 

Abu Yayat bk 9100, Ibnu Abi Syibah, sa (432453),AH Buhagh (6570) Ibr Kau, trsww-LAlorny 475482) dan 

Tau Kavir berkat," Halit hasan: bara dir memilik oerapa Jab ye tesaJukungnya” Dan ah dievatkan riwayat yang 

menunjukkan perataan Umar Kadipalhu-Alnntng poli pengutamaan dlam kvuhbabayadi.AHaiyah. Diwaaa prapatan 
edan sebelum hun 2 eh beerp sumber hampir konsen bhw air khura Umur Koja Ala 

tah pada tahun LL 














262 Fikih Rkonomi Umar hin Al-Khathah 


dalam pemberian, dan yang paling shahih di antara riwayat-riwayat tersebut 

memberikan pengertian sebagai berikut: 
Umar Kadhiyallahu Anbu menetapkan bagi masing-masing istri Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak sepuluh ribu dirham dalam setiap 
tahun," dan dalam satu riwayat dua belas ribu dirham. Di mana sebab 
pengutamaan mereka dalam pemberian kembali kepada: keagungan hak 
mereka dalam baitul mal, kepioniran dalam berhijrah, sebagai para ibu 
orangorang yang be 


man, keterhalangan dari menikah, dan keharaman 





menerima zakat." 

- Umar Radhiyallahu Anhu menetapkan bagi masing-masing kaum muhajirin 
generasi pertama sebanyak empat ribu dirham," dan dalam satu riwayat 
sebanyak lima ribu dirham, dan bagi setiap kaum Anshar empat ribu 
dirham, dalam setiap tahun. 

- Umar Radbiyallabu Anbu menetapkan bagi masing-masing orang yang ikut 
dalam perang Badar lima ribu dirham," dan bagi masing-masing orang 
yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah sebanyak tiga ribu dirham, dalam 
setiap tahun! 

- Umar Radhiyallahu Anhu menetapkan pemberian kepada masing-masing 
Hasan dan Husain sebanyak lima ribu dirham dalam setiap tahun." 

Di samping pengutamaan pemberian itu kepada para pendahulu, Umar 
Radhiyallahu Anhu juga mengkhususkan mereka dengan sebagian pemberian 
materi diantaranya beliau memerintahkan pembuatan baju di Yaman, yang 
harga setiap bajunya mencapai seribu dirham, dan diberikannya kepada para 
sahabat Rasulullah Sha/alahu Auihi ma Sallam. 


Dari keterangan tersebut di atas, nampak jelas bagi kita bahwa prioritas 


diberikan kepada para pionir dalam menolong Islam dan melawan kebatilan. 
Dan bila kita cermati, maka terlihat bahwa jumlah mereka yang mendapatkan 


1 IL Ahmad dalam A/ Mam badit me, 8175, dan yanadnya sbakih, Lahu, Abdullah Abu 
2 Abdutanag ci 9.10) lou Zaniawah, v5) dan sanadnya shahih, Kedua imayati daa dipadukan dengan ut bawa 
Urvar Rafpalsu let meneraokan kepada mereka puluh ribudirhara kemudiar ditammbahny: menjadi duabclas mbudirham bagi 

mannganang balattu “li m Salam Dus kedua ayat memajukan bahwa Umur menetapkan kepada Jowairyat, 
Shatirah dan Maimanah lebih sikit dari ere-bw, hingga Ayah berkata kepala Umur, “Scmnggahnya Raulullah Shota ad 
au alavadi di anta kai, maka Umar un semuaa er.ku adi di anta mereks Lin, Abdilah Au ha av, ali 281 

ihat Ar. Now, Sr! JA Masdar ALI) AbHaitam, ps (SA) 
HK Al Bukhari dalam, t-Coih hadits n0.3912. 
Ntahoratzang, sie(1-100), dan samadnya dinyatakan habib ul Alihalam Ala bt yo lu: 2456 
Akbokban, 43 hi hadits o.c022 Dan dala riya yang "hah bata Cima: menetapkan krpda orangyang ikut dlam perang 
Badar dri kalangan vibu dhan, edangtan bag: awm Ambar empatriba dirham, Lihat, Ahmad, 1 tomat hadi 
0, 15475 Dan didlaaya datbutkan bahwa Uimar menetapkan bagi orarg-orang ang ikut dalam pecang bud sebanyak ipa ibu 
Alohatw Nampaknya bule penetapan trebur nekat bevagamun atat Sebesi yong dr kalangan 
kaum: muhahin yang kt perang Hadar dan Mucab yah tdak derikandamkan dittung sebagi mu ian, dan Uduk diberikan 
Ih bamak an ha rbu, ybgaana nampak bi ta remungkar beberapa at yang bata dengar hal tera 

t 5 SS) dan eh Abduslam Atu Ha, pua.h 
Pane in Lita Akui Ale 


im 2 


























s 
z 
FE 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 263 


pengutamaan relatif sedikit. " Adapun yang selebihnya, maka oleh Umar 
Radhiyallahu Anhu diletakkan dalam “pintu” yang sama, dengan arti bahwa 
orang orang yang sama dalam kepioniran atau kebutuhan tidak ada alasan 
dalam memprioritaskan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dalam 
pemberian! 

2. Sebab-sebab Pengutamaan 

Umar Radiyullahu Anbu berpegangan kepada beberapa sebab dalam 
mengutamakan di antara kuam muslimin dalam pembagian pemberian. 
Sebab-sebab tersebut kembali -secara global- kepada kemanfaatan umum 
dan tingkat kebutuhan, dimana telah disebutkan isyarat tentang sebab-sebab 
tersebut dalam perkataan Umar Radhiyallahu.Anbu," .. Akan tetapi kami pada 
posisi kami dari kitab Allah dan pembagian kami dari Rasulullah Shallalahu 

Uaihi wa Sallam: maka seseorang didahulukan karena ujiannya dalam Islam, 

seseorang dan dahulunya dalam Islam, seseorang dan jasanya dalam Islam, dan 
seseorang dan kebutuhannya dalam Islam.” Dan ketika Umar bermusyawarah 
dengan kaum muslimin dalam masalah harta yang datang dari penaklukan 
Syam, mereka menjelaskan apa yang halal baginya dalam harta ini dan apa 
yang wajib atas dia di dalamnya, Di antara yang mereka katakan adalah, 
Dan pembagian dengan sama, yaitu orangeorang yang diuji dengan kebaikan 
dalam Islam diberikan pembagian sesuai kadar ujian mereka.” 

Berikut ini rincian sebab-sebab penentuan prioritas dalam pemberian: 

Pertama: Sebab-sebab Kemanfaatan Umum 


Di antara riwayat yang menunjukkan pengutamaan terhadap orang- 
orang yang memiliki kemanfaatan umum dan kepioniran dalam Islam 
adalah riwayat dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata, “Aku keluar 





tetas awal, daa jumiab mereka sebunyak 100 orang Lihat AsySyaukaui Putot2oi: (3206) 
kaum Anshor, yang jumlah meraka kari tiba reendaowtkan riweyat lal hal terhut, ian Ahli Bala sebanyak 11 orang (ihat, 

Liakhari Hadi no 350-8059, Kizgullah Ahmad, 811 -14-Nath ibu “UM sudi ALIUMputs lm. 

Uus sebanyak 700 orang liat, Tbmu Katir, 4! Far Yna Ar wa hlm. 145) dan Ahli Hudaibiyah tebanyak 
1300 orang lihat DK-Akran AkUtmar, “I-uh sin Ntah Tidak diragukan lgi bahwa d sana terdapat 
Penguingan Sea ANh Radar adala dan kalangan Maharin dan Amat Ai Uhud dalih dar kanan Mata 
tan Ahli Badat,sadangkan dil Jah dibutkan. 

ak ke 
Sotata mereka tereapat yang tr Jan naa mad 
penetapan Umar Radipuhele Anie dalam pemberi 
Sa'ak.poat13:221 Akal, er 

m wayat pergi taman dalam pembeta Lem 
peibsatan, dengan dak adi kelebihan di aatara mereka, baik orang yang kuat dan yang Jsunah,oraas Arab meupun 'ajam,” Dan 
dalam mb 1-Iekmdinebutkan, "Kermud:ar dia menetapkan kepada mus: pada posisi mereka, dan perabacaan mereka terhadap 


menjadikan mamass yang lebihnya dalam satu pintu Gama dalam perberizn)." 























Matugeh Cone 





(AL Or an, an va me 









1 Klmof' Ar Rain al, 188 


ih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 





bersama Umar bin Al-Khathab ke pasar, maka seorang wanita muda 
menemui Umar lalu berkata, “Wahai Amirul Mukiminin! Suamiku telah 
meninggal dan meninggalkan anak-anak masih kecil. Demi Allah, mereka 
tidak memiliki kikil yang mereka masak, tidak memiliki ladang, dan tidak 
memiliki susu, dan aku takut jika mereka binasa karena musim paceklik. 
Aku adalah putrinya Khafaf bin Ima” Al-Ghifari, dan bapakku ikut dalam 
perang Hudaibiyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi ma Sallam.” Maka 
Umar berdiri bersamanya dan tidak beranjak, kemudian berkata, “Selamat 
datang wahai nasab yang dekat” Kemudian dia pergi menuju unta gemuk 
yang terikat di rumah: lalu menaikkan di atasnya dua karung yang dipenuhi 
dengan bahan makanan, dan menaikkan di antara kedua karung tersebut 
nafkah dan pakaian, kemudian menyerahkan tali unta kepadanya, lalu 
berkata, “Kendalikanlah dia! Sekali-kali dia tidak akan rusak hingga Allah 
mendatangkan kebaikan kepadamu!” Maka seseorang berkata, “Wahai Amirul 
Mukminin! Engkau memperbanyak (pemberian) kepadanya!” Umar berkata, 
“Celaka kamu! Demi Allah, sesungguhnya aku melihat bapaknya perempuan 
ini dan saudara lelakinya mengepung benteng dalam tempo yang lama, lalu 
keduanya membukanya, kemudian kami mengembalikan bagian mereka 
berdua di dalamnya.” 

Dalam riwayat tersebut kita dapatkan bahwasanya Umar Radhiyallahu 
Anu memelihara hak orang-orang yang terdahulu, dan menjelaskan jejak 
kepioniran mereka dalam mendapatkan harta dengan perkataannya, “Demi 
Allah, sesungguhnya aku melihat bapaknya ini dan saudara lelakinya 
mengepung benteng dalam tempo yang lama hingga keduanya membukanya, 


kemudian kami menepati apa yang menjadi bagian mereka berdua untuk itu.” 


Dan, pada suatu hari Umar Radhiyalluhw Anhw membagi harta, lalu 
melihat seseorang yang di wajahnya terdapat bekas pukulan senjata, maka 
beliau berkata, “Pukulan apa ini?” Ia berkata, “Aku dipukulnya ketika dalam 
perang demikian dan demikian,” Maka Umar berkata, “Berikanlah untuknya 
seribu!” Kemudian Umar menggerak-gerakkan uang, lalu berkata, “Berikanlah 
untuknya seribu!” Hingga mereka menghitung untuknya empat ribu dirham. 
Maka orang tersebut malu dari apa yang diberikan Umar kepadanya, 
lalu pergi. Kemudian Umar menggerak-gerakkan harta, lalu berkata, “Di 
mana orang itu?" Mereka menjawab, “Dia malu dari apa yang kau berikan 
kepadanya, lalu pergi.” Maka Umar berkata, “Jika diam, niscaya akan aku 





1 HR. AH Bakhari dalam 


ii hadits ne. 4160161 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 265 


berikan kepadanya dirham yang tersisa di sisiku. Seseorang yang dipukul 
dalam perang fi sabilillah dengan pukulan yang melubangi wajahnya.” 

Kedua: Pengutamaan Orang-orang yang Memiliki Kebutuhan 

Umar Radbiyallahu Anbu berkata, “Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan 
seperlima (ghanimah) kepada kelompok yang Dia sebutkannya. Maka yang 
paling bahagia di antara mereka adalah yang paling banyak jumlahnya, dan 
paling besar kebutuhannya.”2! 

Dan dari Abidah AsSalmani, ia barkata, “Umar Radhiya/lahu Anhu berkata 
kepadaku, “Berapa kamu melihat seseorang tercukupi dari pemberiannya?” 
Aku berkata, Sekian dan sekian, Ia berkata, Sungguh jika aku masih ada, 
niscaya akan aku jadikan pemberian seseorang empat ribu dirham: seribu 
untuk senjatanya, seribu untuk nafkahnya, seribu yang ditinggalkannya 
dalam keluarganya, dan seribu untuk demikian.” Aku kira dia berkata, “Untuk 
kudanya.”! 


Dalam riwayat tersebut, Umar Radhiyallahu Anhu berpedoman bahwa 
kecukupan sebagai salah satu tolok ukur dalam pembagian pemberian, 
sedangkan kadar kecukupan berbeda antara sebagian orang dengan sebagian 
yang lainnya. Inilah yang menuntut adanya pembedaan kadar pemberian 
dikarenakan mengikuti kadar perbedaan kecukupan tersebut. Nampaknya 
bahwa Umar Radhiyallabu Aubu dalam hal ini membicarakan tentang 
sekelompok manusia yang kadar kecukupannya pada batas tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesungguhnya politik pengutamaan 
yang diikuti oleh Umar Radhija/tahu Aniw dalam pembagian pemberian 
dengan cara mendahulukan orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum 
bagi kaum muslimin, dan mendahulukan orang-orang yang memiliki 
kebutuhan adalah yang dapat menjadi saham dalam memotivasi kaum 
muslimin untuk melakukan segala hal yang dapat mendatangkan manfaat 
bagi umat. Sebagaimana politik ekonomi tersebut juga memiliki saham 
dalam merealisasikan solidaritas dan peduli terhadap orang-orang yang 
membutuhkan di dalam masyarakat muslim. Dengan demikian, politik 
pemberian yang dilakukan oleh Umar seperti tersebut memiliki saham dalam 
memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi individu, dan dalam memerangi 
kemiskinan dan dampak-dampaknya yang buruk, seperti menghancurkan 





Jas) 
rebut adalah sebagai penjabaran firman Allah 1 





266 Fikih Tekonomi Umar bin Al-Khathab 


umat, menghambat pembangunan, dan merusak nilai dan akhlak. Karena 
keriskanan kemiskinan yang seperti itulah Nabi Se/lallahu Alaihi ma Sallam 
mohon perlindungan darinya dengan perkataannya, 


ON PA TE AE saru 
gali, Ad 20 SAT AN AN 
“Ya Allah, sesunggubnya aku mobon perlidungan kepada Mu dari kemiskinan, 
kekurangan, dan kenistaan."" 
Bahkan beliau menyandingkan kemiskinan dengan kekafiran, di mana 
beliau mengatakan, 


“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kekafiran dan 
kemiskinan.” 


Ketiga: Peninjauan Kembali Politik Pembagian Pemberian 


Apakah Umar Radhiyallahu Anbu ingin meninjau kembali politik 
pengutamaan dalam pembagian pemberian yang diikutinya? 

Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan merenungkan beberapa 
riwayat berikut: 

- Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa dia mendengar Umar bin Al- 
Khathab berkata, “Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, 
niscaya akan kutemukan manusia yang terakhir dengan yang pertama 
mereka, dan akan aku jadikan mereka dalam satu tingkatan.” 

- Umar Radhiyalluhu Anbw berkata, “Sungguh jika aku hidup hingga harta 
banyak, niscaya akan kujadikan pemberian seorang muslim tiga ribu: 
seribu untuk kendaraan dan senjatanya, seribu untuk nafkah keluarganya, 
dan seribu sebagai nafkah baginya.” 

- Dalam riwayat lain disebutkan, “Bahwa ketika Umar Radiyallahu Anbu 
melihat harta telah banyak, dia berkata, “Sungguh jika aku hidup sampai 
malam ini pada tahun depan, niscaya akan susulkan manusia yang terakhir 
dengan yang pertama sehingga mereka sama dalam pemberian” Lalu 
beliau wafat sebelum itu.” 









1548, An-Nasni, 1599 hadite no 5484, Ibn Majah, -Yevum baditeno, 3842, car aindsir, 
Air, ame AU had OS) 

samanya bum (bagus) Lihat, Iboul Asi, ar 0341) 

"poile873574) din snadaya shahih. 

Fiuruha meh bidap sampai tatoe dipan, vinuya uban menitan 
ca batok demo ore saw sias menda." Lilit, mu Zarjawaih, psi (22576) 

4 boa Zaojiwalh, yui (2578) Ibau Sad, p.(3229, ArBaladruri, deeh A/ Anyar Ai Svikhon) bla 281, dan anainya lemah. 
Dan ti 15 dekat dengan ba tersebut pada Tbmu S'as, wp13-226, 231). 

5 Abu Yan 











Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 267 


- Umar Radhiallahu Anbu berkata, “Sungguh akan kutambahkan kepada 
mereka selama harta bertambah, dan sungguh akan kuberikannya kepada 
mereka dengan menghitung: dan jika demikian itu menyulitkanku, maka 
akan kuberikannya kepada mereka dengan menakar, dan jika demikian 
itu menyulitkanku, maka aku akan meraupnya dengan tanpa dihitung.” 

- Dan di antara riwayat yang paling jelas adalah perkataan Umar Rudhiyalluhu 
Anhu dalam khutbahnya ketika menjelang wafatnya, “Sesungguhnya Abu 
Bakar memiliki pendapat, dan aku memilik pendapat yang lain, dimana 
Abu Bakar berpendapat agar pemberian dibagi dengan sama, sementara aku 
berpendapat agar melebihkan dalam pemberian. Jika aku hidup sampai 
tahun ini, maka aku akan kembali kepada pendapat Abu Bakar! Sebab 
pendapatnya lebih baik daripada pendapatku.” 

Dari beberapa riwayat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 


1. Sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anbu menyatakan dalam akhir 
masa khilafahnya apa yang ingin akan dikerjakan terhadap politik distribusi, 
namun tidak bisa melaksanakan apa yang direncanakan tersebut, karena ajal 
telah mendahuluinya. 

2. Umar Radjiyallulu Antw mengaitkan antara pandangannya ini dengan 
banyaknya harta karena dalam sebagian riwayat di atas disebutkan, “Sungguh 
jika hidup hingga banyak harta,” dan dalam beberapa riwayat lain disebutkan, 

“Hingga jika akhir tahun masa khilafah Umar Raadbiyallahu Anfu, maka 
datanglah kepadanya harta banyak.” Ini adalah sesuatu yang diharapkan. 
Di mana seyogianya dilakukan peninjauan ulang bentuk-bentuk pengeluaran 
setiap kali terjadi perubahan dalam pendapatan, baik berupa pertambahan 
ataupun pengurangan, dan peninjauan kembali ketetapan keuangan bagi 
individu agar sesuai dengan harta, khususnya telah terjadi kenaikan tingkat 
penghidupan pada masa Umar Radhiyullah Anbu disebabkan beberapa 
penaklukan besar."! 

3. Nampak dari sebagian riwayat bahwa Umar Radhiyallaha Anhu ingin 
menaikkan kadar tunjangan akhir rakyat dengan tanpa menurunkan tunjangan 
awal mereka, Tapi, sampai tingkat manakah beliau ingin menaikkannya? 





1 Ibnu Srad apa 

2 AkBarar, mo, hadits no. 296, can sanadnya lemah. Lihat, N-Haisami, Mus Az Zaman (51622), das dala si 
perawinya berkata, “Beliau menyampaikan perbisaraan in: seda hari Jun'a,lan meniingeal pada hari Rabu berikut 

3 Lihat, Abu Dawud, As Suvar hadis n0.2982, 

& Tihat. DR. Mundrir Ondafi. 1-070rln 
ka bubtas poliok onar Katfepality Anta dal 








Ipad $ AL Abdi In-N Buni mu “In Rare Kl. 35, dam aan jelas setalah itu tentang, 
bw Ha nlaptainya dengar sita Wis yang bersala 








268 Fikih Ekonomi Umar hin Al-Khathab 


Sesungguhnya substansi beberapa riwayat yang telah disebutkan tentang 
kadar kenaikan tunjangan akhir adalah berbeda, dengan penjelasan sebagai 
berikut: 


, Dari sebagian riwayat tersebut dapat dipahami bahwa Umar Rudhiyu/lahu 
luhu ingin menaikkan pemberian akhir manusia sampai tingkatan 
pemberian orang-orang memiliki pemberian yang tinggi. Sebagai bukti hal 
tersebut adalah perkataan beliau, “Sungguh jika aku masih hidup sampai 
tahun depan, niscaya akan kutemukan manusia yang terakhir dengan yang 
pertama mereka, dan akan aku jadikan mereka dalam satu tingkatan.”" 

b. Sementara beberapa riwayat yang lain menentukan kadar kenaikan 

pemberian dengan jumlah tertentu, namun berbeda dalam menentukan 
kadar ini. Sebab dalam sebagian riwayat disebutkan empat ribu dirham, 
sedangkan dalam sebagian riwayat yang lain sebanyak seribu dirham, dan 
ada yang mengatakan tiga ribu dirham. 

«& Barangkali Umar RadhiyullahuAnhu merasakan bahwa pemasukan sebagian 
kaum muslimin tidak merealisasikan kecukupan: maka ketika harta 
banyak, beliau ingin menetapkan untuk mereka kadar yang mercalisasikan 
kecukupannya. Sebagai bukti hal itu adalah riwayat Abidah As-Salmani, 
yang di dalamnya disebutkan, “Umar Radhiyallahu Anhw berkata kepadaku, 
“Berapa kamu melihat seseorang tercukupi dari tunjangannya?' Aku berkata, 
'sekian dan sekian, Ia berkata, “Sungguh jika aku masih hidup, niscaya 
akan aku jadikan pemberian seseorang empat ribu dirham: seribu untuk 
senjatanya, seribu untuk nafkahnya, seribu yang ditinggalkannya dalam 
keluarganya, dan seribu untuk demikian." Aku kira dia berkata, “Untuk 
kudanya." 

. Adapun perkataan Umar Radhiyalaihu Anhu, “Jika aku hidup sampai 
tahun ini, maka aku akan kembali kepada pendapat Abu Bakar, karena 
pendapatnya lebih baik daripada pendapatku," maka ditafsirkan -jika 
riwayat ini shahih- sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas. 


- 


Sesungguhnya memahami hakekat apa yang dimaksudkan oleh Umar 
Rudiyallubu Anbu mengharuskan kita melihat dengan pandangan menyeluruh 
kepada riwayat-riwayat yang berkaitan dengan topik permasalahan ini, dan 
menafsirkan antara satu dengan yang lainnya,” Dan, riwayat-riwayat tersebut 





“Wang jiba uks mau hiup benpoi tan dipan muuy ab wnlkan mem Dwdal dengan we 

lawsah, vis(2870) Pendapat Ini dikuatkan oleh DI. Ahmd Syafii dalam bukunya, 14 4r 

gtoba Inda Come hu Ai Kltlbah bla 42. 

2 Seperti menerapkan yang munlak kepade yang torbets (mugayyad) 
Muliamarid Sulaiman Abdayyu, AW ad idul AL ag lm Seri 





enafsirian yang globul dengan pesielasan. Lihat, DR 
(uin 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 269 


mungkin dipadukan dengan makna bahwa Umar tidak menginginkan 
persamaan angka dalam pemberian kepada semua manusia dan menghentikan 
pemberian berdasarkan prioritas, namun ia ingin mempersamakan di antara 
mereka dalam merealisasikan batas kecukupan, yaitu dengan cara menaikkan 
tunjangan akhir rakyatnya -ketika pemasukan berlimpah- dengan kadar yang 
merealisasikan kecukupan mereka. Sebagai bukti hal itu, bahwa batas tertinggi 
yang diinginkan oleh Umar Rudiyallahu Anim untuk menaikkan tunjangan 
akhir manusia adalah masih di hawah batas tertinggi bagi awal manusia, dan 
tidak terdapat riwayat yang menunjukan keinginan Umar Radhiyallahu Anu 
untuk menurunkan pemberian siapa pun." Ini berarti bahwa beliau tidak 
ingin menghentikan pengutamaan, namun memperingan darinya. 

Akan tetapi apakah Umar Radhiyallahu Anhw ingin menaikkan pemberian 
kepada semua manusia? 


Dari beberapa riwayat tersebut dapat dikatakan bahwa Umar Radhiyallaha 
Inhu ingin menaikkan semua orang yang tercakup dalam pemberian, 
khususnya para pasukan perang. Di mana nampak dari riwayat Abidah 
As-Salmani yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Umar Rudhiyalluhu 
Anhu ingin meninjau kembali pemberian khusus kepada orang-orang yang 
berperang, dan menaikkannya kepada kadar yang mencukupi kecukupan 
mereka dalam peperangan dan penghidupan, yaitu empat ribu dirham, dua 
ribu untuk persiapan perang (senjata dan kuda), seribu yang ditinggalkan untuk 
keluarga ketika dia keluar berjihad, dan seribu untuk biaya penghidupannya. 
4. Sebagian peneliti menafsirkan perkataan Umar Ruahiyalahu Anhu, 
“Jika aku bisa merubah keputusanku yang telah Jalu, niscaya akan aku ambil 
kelebihan harta orang-orang yang kaya, lalu aku bagikannya kepada kaum 
muhajirin yang miskin,” bahwa Umar Radhiyallahu Anhw ingin kembali kepada 
persamaan dalam pembagian pemberian, yaitu dengan cara “mengambil 
kelebihan pemberian orang-orang yang menjadi kaya dikarenakan tambahan 
pemberian mereka, atau bahwa yang dimaksudkan adalah mengembalikan 
harta orang-orang kaya yang timbul disebabkan pengutamaan pada masa 
lalu, dengan menctapkan kaidah pada masa mendatang: Tiada Pengutamaan 
dalam Pemberian." 





1 Dalam beberapa iwayat tersebut terdapat penbataa tentang batas tetinggi untuk perambehan pemberian dimana sebaga waras 
menyebutkan 2060, dalam sebagian riwayat lain cisehatkam 1000, dan dicitakan 4000 Sedangkan batas e-tnsgg: unuk pembanan 
rangrang yang meridapat pengutamaan aula yarg LZIND, ade yang GONI, ada yang SOO0 lan ada yang 109) 

2 Ibau Jaz, 4Mlwbuls (4239), dan dis berkxa, Sanad ini tangar shahih can mulia,” Tips riwayat inidilemehkan oleb Syikh 
Muhamuy vw Kitahiya, Neghurnf Kitah Petsokiyah AI dam, hlm. 129-140, dan Syaikh Abihani dalam Ar Silatah 











“Abidvsalamn ALI 





1261 


270 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathah 


Sedangkan pendapat yang kuat adalah, bahwa perkataan Umar Radhiyalkuhu 
Athu terscbut -dengan memastikan keshahihannya- adalah disampaikan beliau 
pada tahun Ramadah (paceklik), di mana kaum muslimin tertimpa kelaparan. 
Diskusi masalah ini akan disebutkan dalam sub kajian berikutnya." 


€. Kesalahpahaman terhadap Politik Pembagian Pemberian 
(Tunjangan) 

Terjadi banyak kesalahpahaman (syubuhat) terhadap politik Umar 
Radbiyalallahu Anbw tentang distribusi pemberian (tunjangan). Namun sebelum 
memaparkan bentuk-bentuk kesalahpahaman tersebut dan sanggahannya” 
seyogianya beberapa hal berikut perlu untuk ditegaskan: 


1. Politik distribusi merupakan bentuk ijtihad: artinya, bahwa politik 
ini diserahkan kepada ulil amri (pemerintah) untuk mengikuti cara yang 
menurut pendapatnya bisa merealisasikan hasil terbaik. Akan tetapi hal itu 
tidak berarti bahwa pemerintah bersikap otoriter dalam penetapannya. Ia 
bahkan harus bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam hal tersebut, 
seperti yang telah dilakukan Umar ketika harta negara semakin banyak. Di 
mana beliau mengumpulkan para sahabat senior untuk bermusyawarah 
dengan mereka tentang cara mendistribusikan harta tersebut, hingga sampai 
penetapan pembukuan orang-orang yang berhak mendapatkan pemberian 
dan penentuan jumlah pemberiannya." 

Syakih Ahmad Syah Waliyyullah Ad-Dahlawi berkata, “Terdapat perbedaan 
dalam As-Sunnah tentang cara pembagian /ui! di mana Rasulullah Shallallahu 

Mahi na Sallam jika datang kepadanya /a'/, maka beliau membaginya langsung 
pada hari itu juga, dengan cara memberikan orang yang berkeluarga dua 
bagian. Sedangkan yang masih bujangan diberinya satu bagian: dan Abu 
Bakar Radhiyallahe Anu membagi fui' kepada orang merdeka dan hamba 
sahaya dengan memperhatikan kecukupan dalam kebutuhan, sedangkan 





Umar Radhiyallah Anhu menetapkan pembukuan terhadap para pendahulu 
dan orang-orang yang memiliki kebutuhan: yaitu dengan menilai seseorang 
dari sisi kedahuluannya (dalam Islam), perjuangannya dalarn Islam, keluarga, 
dan kebutuhannya, Dan, yang menjadi prinsip dasar dalam setiap perbedaan 


1 Riwayat omi dikatakan pae3 tahun Kemadah (paceklik) oleh sebugian peneliti. Lihar, DI Abduwalam Alihaci, yaor(2:268).dan 
tang tatum Ramai dikaji pada pasal skm dari bah ini, snyu tin 

2 Riiat tentang pengaruh pemberian dlatn pengembangan ekown akan Jiidaskan kemudian pada bab kedua ketia membicarakan 
Uetang sebagian kendala dalam pengembangar ekonomi. 

3 ihat rincian hal tersebut pacar Abu Ubud, vps 28 


“dnebuikan tenang penilai Yagahi"batwa pewbari 








Abi Yavuf, es hilm.102 108, Tbau Se'ad, pa(3:221 239) dan telah 
ja yang wtupakanburubes peaberiaw- die-siban kepada iihad Fat 


Bab 1: Dasar-dasar Ekonomi 271 


seperti ini adalah bahwasanya itu dilakukan berdasarkan ijtihad, lalu masing- 
masing memperhatikan sisi kemaslahatan menurut apa yang dilihatnya pada 
masanya, 

2. Bahwa politik Umar Radhiyallah Anbu dalam pendistribusian 
pemberian ini memiliki karakteristik fleksibilitas! yang menjadikan model 
politik tersebut sejalan dengan semua situasi dan kondisi, dan dipengaruhi 
Olehnya. Di antara contoh hal itu adalah sebagai berikut: 





Pertama: Banyak dan Sedikitnya Harta 


Karena itu, Umar Radhiyallahu Anhu mempersamakan pembagian harta 
di AlJabiyah, karena harta yang dibagikan ketika itu sedikit sehingga tidak 
memungkinkan jika dilakukan pelebihan untuk sebagian orang atas sebagian 
yang lain. Dan banyaknya harta merupakan salah satu sebab yang mengitari 
politik pelebihan tunjangan tersebut, sebagaimana ditunjukkan beberapa 
riwayat dalam hal tersebut, seperti telah disebutkan sebelumnya. 

Di antara contoh keterpengaruhan politik distribusi dengan kadar 
harta, adalah penetapan seperlima rampasan perang dari pribadi (salvM) yang 
didapatkan seorang kepala desa, di mana dia berduel secara berhadap-hadapan 
dengan Al-Barra' bin Malik hingga dapat membunuhnya dan mengambil 
harta yang dimilikinya. Lalu Umar Radhijullahu Anbw berkata, “Sesungguhnya 
kami tidak membagikan seperlima terhadap harta rampasan dari individu. 
Akan tetapi karena rampasan dari Barra” mencapai harta, maka aku (atas 








1 (jondhah Abahefab (21325) Sedangkan hadits yang dimakvudkan dalam hal ii adalah, “Balowa Rasulullah Slalidkeha Lis z0 
Surlsjika datang kepadanya fe! maka beliau trembaginya puda har Au juga dengan membetikan osang yang berkeluarga dua bu- 
gian dan orang yung Dujangan satu bagian” (HR Ahncad,-L-Mvmad hadits no. 23494, dan Abu Dawud, isSvmon hadits m0, 2053) 
Tapi, eidapat wayat bah: Nabi "Aalitem “Lb aa Salim mekbilisan sebagian otg atasseoagian yang lai dalamu pembagian 
far” Seban Jubir hin Akcullah berkata, “Adalah Rasulullah Seheana - La we Sai berkata kronik, ke der hpode bai lari 
Iialnur mabyaknokar memriban tepoioma deni, demibim dn donibia Mak: ketika Rasulallah Yhsdutalu Ai wo Salamune 
'ntaggal. dan datang hara dari Bul-raia, Abu Bakar berkata, 'basungsiaga yang mempunyai jani di sisi Ravulullah: Shudadufw. ts 

labu? Maka ak datang bepavlanya lalu erkat, Sewmpgahya Rasulullah Geelakatw Wsifan 

y Iscaya akan kuberikan kepadamu demukar, demktam, dan dersikian” 

Mika di hervata kepadaku, Ravplah"' Lalu aku run meraurr ya sekali ratpan. Kamudian ia berkat kepadaku, Hitunglah dial" 

Maka aku menghitungnya. ternyata ima tarusdirharn, Lau dia memberikan kepadaku serbu lima rats dirham,” (IK. Besari 

dalam Shahihivya hasite no. LI96, I16aj Dan hot hadir ne. MU dam 3165, maks dalam kedua hadits tersebut terdipat penjelasan 

bahwa Nabi Shinta Akatine Sullemrscoberikan Abbas eta yang banya ebagaimiara dalam Aadits wo. 
3150.isebutkan,"Balowa Nabi “Badikgin kalian Soltrhetika hari Havain siam,” Dar lihat 
Salam 




























peranan, seperi Abu Bakat dan Ak Rualradola Anfama karena hara ke 
Pakar kadipadso “uin, mata nampak dalam perhagian incividu, 

kali dengan dua puluh dirham,” Di ocana yemab terseout tdk n 
masa Ali Raiivudsdw And, jumlah pemasukan terpengaruh 
tidak sarupai keoudanya karena ketua daerah terubat kel 














cukupi lebih banyas canpada kebutuhan peiner! Dan pada 

oblemtatika dalam negeri. Bahkan 41erg'Sram dan Mesir 
hnya. Sedargkar Har dan Utsman ada! 
banyak bara. Umar berkat dalam menglsskan benyakrya 
7 loin Absihi va Yalior Cengan benar, telak Vani harta yang, 
banyale ditahan dai Nabi-Nya dan Aba Bakar karena raenghendak: seburukan kepada keduanya, dun Da memberikannya kepada 
Umar karena menghendaki lebzikan kepadanya!” Karena itu rta" Kacpatloiw elo merilih setiap tang apa yang sesuai dengan 
kondisi dan waktanya. Lihat poktis Khuaf3'ur Raryidin dalam perabag:at fi paca, Abu Ubsi wp, hlm 264-265, lu Abdil Har, 

Ke Tambh ALL hm (820122) 

















& Molimikarona sem iri berdasarkan ijabad' 


272 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


nama kepala negara, pen) mendapat bagian seperlimanya”!! Nampaknya, 
bahwa di antara scbab pengambilan Umar seperlima dari rampasan perang 
tersebut adalah dikarenakan khawatir membengkaknya kekayaan individu 
yang tidak sesuai upaya yang dikerahkan dalam mendapatkannya. 


Kedua: Kelonggaran dan Kesempitan Keadaan 

Di antara contoh hal itu adalah kerasnya Umar Radhipalkihu Anhu 
terhadap dirinya, keluarganya, dan para pejabat negara, ketika terjadi bencana 
kelaparan pada tahun Ramadah. Bahkan pada tahun Ramadah tersebut, beliau 
ingin mengambil kelebihan harta orang-orang yang kaya untuk orang-orang 
yang miskin, dan memasukkan kepada setiap keluarga yang kaya sejumlah 
orang miskin yang sama dengan jumlah keluarga mereka, agar orang-orang 
miskin hidup bersama mereka hingga hilangnya bencana kelaparan." 


Ketiga: Sejauh Mana Tercukupinya Kebutuhan 


Memperlebihkan dalam distribusi pemberian tidak dilakukan sebelum 
tercukupinya kebutuhan bagi semua. Demikian itu dapat dipahami dari 
perkataan Umar, “Sesungguhnya aku berupaya agar aku tidak melihat kebutuhan 
melainkan aku akan menutupinya, selama sebagian kita dalam keluasan bagi 
sebagian yang lain. Dan, jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka kita akan 


Ki 


sama dalam penghidupan kami sehingga kita setara dalam kecukupan. 


Pada sisi lain, bahwa jika pendistribusian berdasarkan pada prinsip 
kebutuhan, maka dia akan sesuai dengan kadar kebutuhan, dan jika telah 
terjadi kesamaaan dalam kadar kebutuhan, maka seseorang tidak dilebihkan 
atas orang yang lain. Sebagai contoh hal itu bahwa Umar Radbipallahu Anlu, 
ketika datang ke Syam, beliau didatangi oleh Bilal sementara di dekatnya 
ada para pemimpin pasukan, lalu dia berkata, “Wahai Umar! Wahai Umar!” 
Maka Umar berkata, “Ini Umar!" Lalu Bilal berkata, “Sungguh kamu di antara 
mereka dan Allah, dan tidak terdapat seseorang pun yang di antara kamu dan 










Atar. bdits nc. 5200, Abe Ubaid yavs hlm. 321. Ibau Oudamah, p.iik302, 354) dan didalamnya 
ea mohus rell mencapai tiga puluh iba dirham, dar saradnya shalih. Tihat, AbAIkani raw 
hacit xn- 1224 Sedangkan Aoh Thai dalam Tankirga (AJUUINZ) dan Ibnul Ate dalam "I-Kami(E3A:) menyebukan 
berbeda dengan hal tersebus yate bahwa Zahnah bir Hawiyyah At'Tamiss meambumah Jalinus seorang raja dari Peia) 

Ad. ayak lalu dia menalis sur tentuag 

berikan orang yang membunuh 
at kepada Zahrah, lalu divualnya 
was dua dapat diterapkan balwa 
ah pembagpan orang orang yang: 
iya peninjaaan kembali koh jikan 



















ses 
Ha ratupasannya." Maka Sa'oc menyerahkan harta taimoasen 
sanga tuh puluh ribu Jnlsan,” Riwayat yang perasa kbih vi sanduya, Suga 
(Ur: memberikan kepada orang yang memburuk seesorang-dalim perang, harta rampasannya, 
rhacap orang orang yang berperang. sehingga tidak perlu » 
11124694690 dat Adera ta, jar Ul La Noda (24521 
Ambi? Allatboldpah Aibi Ar Wnalahvs 41 Rayi im. 175 





emping ng 
Telah disebutkan takhriinsa. 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 273 


Allah! Maka, perhatikanlah orang-orang yang di depan, belakang, kanan dan 
kiri kamu. Scbab, orang-orang yang datang kepadamu, demi Allah, tidak makan 
melainkan daging burung!” Maka Umar berkata, “Kamu benar! Demi Allah, 
aku tidak berdiri dari tempat dudukku ini hingga mereka menjamin kepadaku 
agar setiap orang dari kaum muslimin mendapatkan (dalam setiap hari) dua 
mud gandum serta cuka dan zaitun untuk lauknya." Mereka berkata, “Kami 
menjamin kepadamu, wahai Amirul Mukminin! Dia menjadi kewajiban kami!” 
Dalam riwayat lain disebutkan, “Bahwa Umar memerintahkan sekantong 
gandum untuk dibuat roti lalu dipotong-potong kecil dengan diberikan zaitun, 
kemudian memanggil tiga puluh orang, lalu mereka makan siang dengannya. 
Kemudian beliau melakukan seperti itu ketika makan malam, lalu beliau 
berkata, “Cukup bagi seseorang dua kantong gandum dalam setiap bulan!” 
Lalu beliau memberikan makanaan kepada manusia, lak-aki, perempuan, dan 
hamba sahaya, dua kantong gandum setiap bulan.”! 

Di mana Umar Radhiyallahu Anbw mengkaitkan pemberian yang dapat 
merealisasikan kecukupan bagi orang-orang miskin yang sama dalam 
kebutuhan, dan mereka bukan dari kelompok generasi awal Islam, lalu 
Umar Rudhiyallahu Anhu mempersamakan di antara mereka dalam pemberian 
barang tersebut. 


Keempat: Banyak dan Sedikitnya Manusia, dan Tingkat 

Kebutuhannya 

Di antara contoh hal itu adalah riwayat dari Jarir bin Abdullah, bahwa 
dia mengatakan, “Kaum muslimin gembira dengan tanah yang ditaklukkan 
pada hari Oadisiyah, lalu Umar Radbilayallahw Anbu membagikan kepada 
mereka lahan tersebut, dan mereka mengekpsplorasinya selama tiga atau 
empat tahun, kemudian aku datang kepada Umar Radhilayallahu Anbu, maka 
dia berkata, "Jika aku bukan pembagi yang akan diminta pertanggungjawaban 
oleh Allah, niscaya aku berlakukan atas kalian apa yang berlaku kepada kalian. 
Tapi aku melihat manusia telah banyak, maka aku berpendapat agar kalian 
mengembalikan kepada manusia!” Maka Jarir melaksanakan hal tersebut, 
lalu Umar Radbiyallahu Anhw memberinya hadiah delapan puluh dinar.” 

Di antara contoh yang lain adalah, bahwa ketika Umar Radhiyalabu 
Anbu mengambil kembali dari Bilal bin Harits Al-Muzani apa yang tidak bisa 





1 Wedah disbutkan-akhiinya. Dan hit beberapa riwayat lain puda: Abu Ubaid, grex hlm, 74, Abu Yusuf Aru, hlm. 87, DR. Muham- 
: ira. 899 
m.67 6R Tom Zaniwwaih, anak 197 298). Tom Katsir, Ma 








25800) dan Tbmu Katsir berkata. 


274 Pikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


dikelola dari tanah yang diberikan kepadanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi 
na Sallam, maka sebagai alasan Umar Rudhiyallahu Anhu dalam hal terscbut 
adalah, “Sesungguhnya kamu meminta kepada beliau agar memberikan 
kepadamu Al-Agig, lalu beliau memberikannya kepadamu, dan manusia 
ketika itu sedikit dan tidak ada kebutuhan bagi mereka, dan sekarang kaum 
muslimin telah banyak dan mereka membutuhkan kepadanya.” 

Sesungguhnya fleksibilitas yang menjadi karakteristik politik Umar 
Radhivallabu Anbu dalam distribusi dan keterpengaruhannya dengan beberapa 
faktor yang telah disebutkan dan yang lainnya, adalah yang menjadikan 
masing-masing bisa membantu dalam memahami riwayat-riwayat yang 
menunjukkan peninjauan kembali Umar Radhiyallahu Anbu terhadap 
politiknya dalam distribusi. 

Pada sisi lain, bahwasanya tujuan keadilan distribusi-dan tujuan-tujuan 
yang lain- adalah sebagai prinsip yang baku. Tapi, politik dan sarana yang 
mungkin diikutinya untuk merealisasikan tujuan tersebut seringkali berbeda 
sesuai perbedaan situasi dan kondisi. 

3. Umar Radhijallahu Anhu berpedoman kepada tolok ukur yang hakiki 
dan shahih untuk pembagian pemberian, yang kembali kepada kemanfaatan 
umum dan kebutuhan, dan menjauhi tolok ukur yang buruk: seperti dapat 
kita cermati berikut ini: 

a, Kedudukan 

Umar Radhiyullahu Anu tidak membenarkan sama sekali pengekspolitiran 
kedudukan (status sosial) untuk mempengaruhi proses distribusi. Di antara 
contoh hal itu adalah riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata, 

“Aku ikut dalam perang AHalaula', lalu aku menjual dari harta rampasan 
seharga empat puluh ribu dinar, Maka ketika aku datang kepada Umar, dia 
berkata kepadaku, “Bagaimana pendapatmu, jika aku dihadapkan ke neraka, 
lalu dikatakan kepadamu, “Tebuslah dia!" “Apakah kamu akan menebusku?" 
Saya berkata, Demi Allah, tidak terdapat sesuatu pun yang mengganggumu 
melainkan aku menjadi penebusmu darinya? Maka dia berkata, Seakan- 
akan aku menyaksikan manusia ketika melakuan jual beli, maka mereka 
mengatakan, "Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah Shahlalahu Alaihi wa 
Sallam, putra Amirul Mukminin dan manusia yang paling dicintainya” Dan 
kamu demikian itu, Hingga mereka memberikan kemurahan kepadamu seratus 








| Telah disebutkan tahhriinya. 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 275 


dirham lebih mereka sukai daripada memahalkan kepadamu satu dirham. 
Sesungguhnya aku adalah pembagi yang akan diminta pertanggungjawaban 
oleh Allah Tu'ula, dan aku memberikan kepadamu lebih banyak daripada 
keuntungan seorang pedagang Ouraisy. Bagi kamu keuntungan satu dirham 
dengan satu dirham!” Ibnu Umar melanjutkan, "Kemudian dia mengundang 
para pedagang, lalu menjualnya dengan empat empat ratus ribu dirham, lalu 
menyerahkan kepadaku delapan puluh ribu dirham, dan mengirimkan yang 
selebihnya kepada Sa'ad hin Abi Wagassh, dan berkata, “Bagikanlah dia kepada 
orang-orang yang ikut berperang. Sedangkan orang yang telah meninggal di 
antara mereka, maka berikanlah kepada ahli warisnya!” 

b. Kekuatan 

Umar Radhiyallahu Anbu menghalangi pengeksplotiran orang-orang 
yang kuat karena kekuatan mercka untuk mempengaruhi dalam distribusi 
dan mendapatkan yang lebih banyak daripada hak mereka. Di antara 
contoh hal itu adalah riwayat yang disebutkan Ibnu Sa'ad, “Bahwa Umar 
datang membawa harta, lalu dibagikannya diantara manusia. Maka mereka 
berdesakan-desakan kepadanya, lalu Sa'ad bin Abi Waggash mendesak- 
desak manusia hingga sampai kepadanya, maka Umar memukulnya dengan 
cambuknya, dan berkata, “Sesungguhnya kamu tidak takut sultan Allah di 
muka bumi, maka aku menginginkan bila aku mengajarkan kepadamu bahwa 
sultan Allah tidak akan takut kepadamu!” 

Dan ketika Abu Sufyan berdiri di teras rumahnya, lalu memukulkan 
kakinya dan berkata, “Dataran tinggi bumi! Sungguh dia memiliki dataran 
tinggi! Ibnu Fargad beranggapan bahwa aku tidak mengerti hakku dari 
haknya. Aku memiliki tanah Marwah yang tidak bertanaman, sedangkan dia 
memiliki Marwah yang bertanaman, dan aku memiliki apa yang di antara 
ini sampai ini!” Ketika hal tersebut sampai kepada Umar bin Al-Khathab, 
maka beliau berkata, “Dia bohong! Seseorang tidak memiliki melainkan apa 
yang diliputi temboknya.” 


4. Politik pembagian tunjangan merupakan bagian dari politik 
distribusi, yang merupakan bagian dari politik ekonomi secara umum dalam 
Islam, yaitu politik integral yang saling berkaitan untuk merelisasikan tujuan- 
tujuan pendistribusian dalam ekonomi Islam. 





Hadap Khalid Sin Walid dari jabatannya diksverukan 
butan, Di mana tincian hal terebut dan sikapeskap 
“ai 


276 Fikih Ekonomi Umar hin Al-Khathab 


Atas dasar tersebut, maka tidak seyogianya bila sistem distribusi hanya 
dilihat secara terpisah dari beberapa sistem distribusi yang lain. Sebab politik 
distribusi dalam ekonomi Islam terdiri dari beberapa sistem tersebut secara 
integral, dan politik distribusi -dengan peranannya- merupakan bagian dari 
politik ekonomi secara umuam, Di antara sebab keluarnya sebagian pengamat 
dengan konsep yang salah dari sistem distribusi pemberian adalah pandangan 
parsial terhadap sistem tersebut dan terpisah dari beberapa sistem distribusi 
yang lainnya. 

Setelah penjelasan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa sesungguhnya 
di antara kesalahpahaman terpenting dan konsepsi yang salah yang 
dilontarkan sebagian pengamat tentang politik Umar Radiyaluhm Anbn dalam 
pendistribusian pemberian adalah berkisar pada beberapa hal sebagai berikut: 
1, Al-Ya'gubi menyebutkan bahwa Umar Rudhiyallahu Anhu berkata dalam 

akhir masa khilafahnya, “Sesungguhnya aku dahulu mempertautkan 





manusia dengan apa yang aku lakukan dalam melebihkan pemberian 
sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jika aku masih hidup pada tahun 
ini, maka aku akan mempersamakan di antara manusia, dan tidak aku 
utamakan yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan tidak pula 
orang Arab atas orang ajam, dan aku akan melakukan seperti apa yang 
dilakukan Rasulullah Shu#laalu Maibi wa Sallam dan Abu Bakar Rudfiyallahu 

Anbu"”! 

, Sebagian pengamat seakan menelan mentah-mentah riwayat AIYa'gubi 
tersebut, lalu mengatakan, “Kami tidak meragukan kesempurnaan iman 
Umar, dan kecintaannya kepada Rasulullah dan kerabatnya. Meskipun 
demikian, kami bertanya-tanya, apakah terjadi kolusi kepada Bani Hasyim 
yang tidak rela keluarnya khilafah dari mereka, lalu dia berupaya mencari 
kerelaan mereka?” Dan, pengamat tersebut berpendapat bahwa Umar 
menambahkan pemberian kepada para sahabat senior yang dipertahankan 
di Madinah untuk menggantikan kepada mereka dari keterhalangan mereka 
dari kesempatan usaha yang halal, yang diberikan kepada sebagian “orang- 
orang yang glamour”, sehingga mereka mendapatkan kekayaan yang besar!” 

, Para pengamat yang lain bependapat bahwa pengutamaan dalam pembagian 
pemberian berdampak pada pembagian manusia kepada beberapa kolompok, 


» 


w 







kena nyahuman terhadap dampak negatif” pemberian dlam pergembangan ekemiom akan didlkusikan didalam pasal 
ketiga ati bb kedua mani, 

2 Tanba! Yaguh (235 

3 DR Muhammad Sulaiman Ath Tbamui, Uurdr- Khutbah: Sipudpa v4 Wana 11 tm blm A87 
Adit TAK 





Bah 1: Dasar-dasar Ekonomi 277 


yang sebagiannya di atas sebagian yang lain dalam beberapa tingkatan: 
Dan, bahwa perbedaan hal tersebut menjadikan munculnya pembengkakan 
kekayaan pada sebagian kelompok orang, lalu merusakkan keseimbangan di 
dalam masyarakat muslim setelah itu,! dan munculnya fanatisme kelompok, 
dan fanatisme antara wilayah pada masa Bani Umayyah.'! 

Sesungguhnya apa yang ditulis di dalam pasal ini berupa penjelaskan 
politik Umar dalam distribusi pemberian terdapat penjelasan yang cukup 
tentang kebatilan beberapa pendapat tersebut. Meskipun demikian, seyogianya 
ditambahkan penjelasan dan pengukuhan, seperti berikut ini: 

Pertama, bahwa apa yang dinisbatkan AKYa'gubi kepada Umar Radhiyallahu 
Anhu bahwa beliau berupaya menyatukan hati manusia dengan apa yang 
dilakukannya dalam pengutamaan sebagian mereka terhadap sebagian yang 
lain. Lalu terdapat sebagian pengamat yang mengkhayalkan bahwa Umar 
barangkali berupaya mencari kerelaan Bani Hasyim untuk keluarnya khilafah 
dari mereka ...dan seterusnya. 


Pendapat tersebut dapat dikukuhkan kebatilannya dengan beberapa 
hal berikut ini: 
I. Di antara yang masyhur dari Umar Radhiyaladhu Anhu adalah, bahwa 
beliau tidak basa-basi terhadap siapa pun dalam kebenaran, bahkan beliau 
menolak untuk bersaksi terhadap pengaplingan tanah oleh Abu Bakar 
Radhivalalhu Anbu kepada Agra' bin Habis dan Uyainah bin Hishn, dan beliau 
menghapuskan tulisan dan menyobeknya, seraya berkata kepada keduanya, 
“Sesungguhnya Rasulullah mempertautkan hati kalian berdua, dan kaum 
muslimin ketika itu masih sedikit, dan sekarang Allah telah memuliakan 
Islam, maka pergilah kalian berdua, dan bekerjalah dengan keras." Dan, 
pendapat Umar tersebut diakui oleh Abu Bakar, Rad/iyalluhu Anhuma. 
Tidak shahih bahwa Umar Radbiyululbu Anhu mengkhususkan Bani Hasyim 


ad 


dengan penambahan tunjangan, kecuali Hasan dan Husain, di mana 
beliau memberikan kepada masing-masing dari keduanya seperti apa yang 
ditetapkannya kepada sahabat muhajirin. 

Sesungguhnya kesalahpahaman dan pendapat yang salah tersebut barangkali 
muncul disebabkan karena tidak membedakan antara jumlah pemberian dan 









titammad Hun mg CAN 

2 Sayyie Outbub, du 4) Atldan blm 172 Barangkali Syyid Orhub Tatineladih bermaksud apa yang terodi 
seulah maa Kilsa'ar Ramidin, Dan bandingkan, DR. Muhamad Salaman At-Thatnaw, 

3 Muhammad Amin Saaih. Ar Narlam-A/ Lio f Miui av Aur Spa, ba LA 

£ Yate Ina rbu dirham, seperti telah disabattan sebehturanya Adapun riayat terang pemberian kepada Abbas, maks snadnya 
hai engga lak dapa jadikan buah Tila, Alaluwalan Alu Ts ae Dn 28220, 








278 Fikih Tekonomi Umar bin Al-Khathab 


urutan dalam buku induk, dan beranggapan bahwa pendahuluan nama-nama 
dalam buku induk berarti identik dengan bertambahnya bagian individu 
dalam pemberian, Di mana telah disebutkan bahwa dalam catatan buku 
induk dimulai dengan Bani Hasyim, kemudian yang terdekat lalu yang 
terdekat kepada Rasulullah ShaWiallahu Alaihi ma Sallam. Sedangkan jumlah 
pemberian adalah menurut kedahuluan dalam Islam dan tingkat kebutuhan. 
Atas dari ini, maka tidak berarti didahulukannya nama-nama Bani Hasyim 
dalam buku induk sebagai penambahan pemberian mereka”! 
Sesungguhnya Allah Tuwla menjadikan bagi para kerabat Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam hak khusus dalam fi" dan dalam seperlima ghanimah, 
yaitu dalam bagian kerabat dekat. Allah berfirman, 


isap pd Ob IAI ja Ga ash aa 1 TOK TS 
Pa Da sa ae gu 


"Apa saja barta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang 
berusal dari penduduk kota-kota maka adulah untuk Allah, Rasul, kerabat dekat, 


” 





anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan." 
(Al-Hasyr: 7) 

Dan firman-Nya, 

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroloh sebagai 


rumpusan peruny, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rusul kerabat dekat, 





anak-anak yatim, orang-orang wiskin, dan ibu sabil" (AlAnfat41) 

Dimana kerabat dekat dalam kedua ayat tersebut adalah kerabat dekat Nabi 
Shallalahu Alaihi wa Sallum. Mereka mendapatkan keistimewaan dalam hal 
tersebut dan terhalang dari zakat.” 

Berdasarkan hal tersebut, maka jika kita buat pengandaian shahihnya 
riwayat penambahan pemberian kepada Bani Ibrahim tersebut, di mana 
mereka adalah kerabat Nabi Suha/lahu Alaihi wa Sallam, maka hal itu 
tidak berarti berupaya mencari kerelaan mereka, tapi berarti bahwa 
pemberian kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan sesuai 
dengan pendahuluan Allah kepada mereka di dalam kedua ayat yang telah 
disebutkan di atas. 


1 Tlah disebutkan penjelasan hal tersebut 
2 Tihat Ibn Athiyal. Yebadaryr. Le Wae air L-Kiab Uh 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 279 


4. Dalam kaitannya kaum Muhajirin dan Anshar, maka Umar telah 
menctapkan kedahuluan mereka, sehingga Umar menctapkan pemberian 
kepada setiap orang dari kaum muhajirin lima ribu dirham, dan bagi 
masing-masing kaum Anshar sebanyak empat ribu dirham, dan menetapkan 
sebagian mereka di sisinya di Madinah untuk bermusyawarah dengannya 
dan menolongnya dalam menjalankan urusan kaum muslimin, dan 
mengangkat sebagian mereka sebagai para gubernur di Irak, Syam dan 
Mesir, dan tidak membedakan dalam pemberian antara orang yang tetap 
di Madinah dan orang yang keluar darinya. Bahkan seringkali Umar 
mengkhususkan orang-orang yang menjabat di luar Madinah dengan 
pemberian barang dan uang, di samping pemberian tahunan mereka."! 
Pada sisi lain, bahwasanya masih tetap tinggalnya sebagian kaum Muhajirin 
dan Anshar di Madinah bukanlah sebab keterhalangan mereka dari 
usaha dan kekayaan. Itu karena mereka dapat mengembangkan harta 
mereka dalam perdagangan, hingga sebagian mereka termasuk dalam 
jajaran sahabat terkaya, seperti Thalhah, Zubair, dan Abdurrahman bin 
Autf: sementara yang seperti mereka dari orang-orang yang diangkat oleh 
Umar Rudhiyullahu Anbu dalam tugas pemerintahan di berbagai kota d 
luar Madinah tidak mendapatkan kesempatan untuk berdagang dan 
mendapatkan kekayaan besar.! 

Tidak samar lagi kesyi'ahan Al-Ya'gubi dan ekstrimitasnya dalam hal 
tersebut, Sebab dia tidak mengakui kekhalifahan seorang pun di antara 
para khalifah selain Ali dan putranya, Hasan Radhiyallahu Anhuma, Dimana 
kitab Tarikhnya yang ditulis penuh dengan riwayat palsu dan berita bohong 


1. 


yang berisikan kecaman terhadap banyak sahabat yang mulia dan para 
imam yang banyak ilmunya. Apakah kita menunggu sikap adil dari Al- 
Ya'gubi dan kecermatan dalam berita-berita tentang Khulafa'ur Rasyidun? 
Di samping telah dimaklumi bahwa riwayatnya tersebut tidak dinukil oleh 
seorang pun yang selainnya dari kalangan para sejarawan muslim yang 
kredibel dan kapabel dalam keilmuan mereka. 
Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa pengutamaan dalam pemberian 
berdampak pada membengkaknya kekayaan sebagian manusia, dan terbaginya 


Titan, Abu (haid yes, Win 74, IR. Muhammad Rawwas Oa Fi, go, hlm. 677678 
3 Lihat, DR. Mohammad Abdul Fatah iyan, Lapris As Nighue Alat: Wawa Umar ida AI Khulabi Hong” AI Akal 42A- 





428, 
(DR Abdul Aziz Muhamad Nur Wal menyebutkan canda Gang beyiahawa ALYG' bt dan rveyatrrayanya yarg babaauya dlam 
bitabra, Utari Tapurya at rdtanyoe Airkanpal F ALL IL Awwal AL hri alm. 28123 Dan ANYA gubi dalam kita trikh 
yang ditulisnya tidak mengakui kekhalilahan sesorang pan dan Kbulafa'ur Rasyidijuga ce kaalifa lan kocuali Al daa putranya, 
Hasan (tu ketika sn menyebusar, kehafahan pera kalah selain kreaamya, maka dia Tsengetakan istlh: mas. seperi Tag Abu. 
Bakar mata mas marun bia memkarakan kallalan Aldar Pan dia mengakar kellai'ahan Amiu: Mukrini AL 





280 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


manusia ke dalam kelompok-kelompok, yang sebagiannya di atas sebagian 
yang lain dalam beberapa tingkatan, dan selanjutnya berdampak kemunculan 
fanatisme..., dan seterusnya, maka pendapat tersebut bisa disimpulkan 
ketidakshahihannya dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Umar Radbiyallahu Aniu sebelum menjabat sebagai khalifah 
tidak setuju dengan cara apa pun dalam pembagian yang berdampak pada 
membengkaknya kekayaan, atau mengalahkan -dengan cara yang tidak benar- 
sumbersumbernya dengan mengabaikan orang yang lain. Di antara contoh 
hal itu adalah penolakannya terhadap pengaplingan Abu Bakar tanah kepada 
Thalhah bin Ubaidullah seraya mengatakan, “Apakah ini untuk kamu, dan 
orang lain diabaikan!” 

Lalu setelah menjadi khalifah, Umar Radhisallbw Anlw memiliki sikapnya 
yang masyhur dalam menolak pembagian bumi di Irak kepada orang-orang 
yang berperang, seraya menyebutkan alasan bahwa tanah tersebut sebagai 
modal utama, dan jika dibaginya maka kekayaan besar akan berada di tangan 
sekelompok masyarakat kemudian mereka meninggal, lalu menjadi hak satu 
orang, laki-laki atau perempuan" sehingga generasi berikutnya terhalang dari 
kekayaan tersebut. 

Pada sisi lain, bahwa tidak dibenarkan pemisahan politik pembagian 
tunjangan dari berbagai sikapnya terkait distribusi sumber-sumber pemasukan, 
sikapnya tentang pembagian pemasukan, dan sikapnya tentang pengembalian 
pembagian (jaminan sosial): karena beberapa politik tersebut, sebagiannya 
menyempurnakan sebagian yang lain untuk terealisasinya tujuan pembagian 
pemberian dan mencegah penyelewengan apa pun dari jalannya yang benar. 

2. Politik Umar Radhijallahu Aniw dalam pembagian pemberian adalah 
bersandarkan kepada beberapa tolok ukur yang hakiki (kemanfaatan umum, 
kebutuhan, dan kecukupan), dan sama sekahi tidak bersandarkan kepada nasab, 
status sosial atau kedudukan sebagai tolok ukur pengutamaan dalam pemberian, 
dan ini nampak jelas dalam keterangan yang telah disebutkan sebelumnya. 
Dan di antara dalil yang juga menunjukkan hal tersebut, bahwa Umar ketika 
menetapkan pemberian kepada Shafwan bin Umayyah, Harits bin Hisyam, dan 
Suhail bin “Amr lebih sedikit daripada yang diambil orang yang sebelum mereka, 
maka mereka menolak mengambil pemberian mereka, dan mengatakan, “Kami 
tidak mengakui jika terdapat sesecrang, yang lebih mulia daripada kamif” Maka 


1 Telah sebutkan tahhsiinya. 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 281 


Umar berkata, “Sesungguhnya aku memberikan kepadamu berdasarkan pada 
kedahuluan dalam Islam, bukan karena status sosial!” Mereka berkata, “Dengan 
demikian, maka sangat bagus!" Lalu mereka pun mengambilnya." Karena itu 
tiada tempat bagi tumbuhnya tingkatan masyarakat dan munculnya fanatisme 
dalam sistem yang tegak pada tolok ukur yang seperti itu, 

Dan di antara yang penting disebutkan, bahwa kesalahan dalam 
penerapan sistem tidak boleh dinisbatkan kepada sistemnya itu sendiri, 
Maksudnya, jika terdapat orang yang datang setelah Umar Radhiyallahu Anhu 
menyeleweng dari kebenaran dalam sistem pemberian, dan dia berpedoman 
kepada tolok ukur status sosial, nasab, dan yang lainnya dalam pengutamaan, 
lalu muncul hasikhasil yang buruk, maka tidak seyogianya demikian itu 
diterapkan pada sistem pemberian itu sendiri, 

3. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya sistem pemberian 
menyebabkan menumpuknya kekayaan pada sebagian manusia, dan merusak 
keseimbangan sosial, maka dapat dijelaskan kesalahannya sebagai berikut: 

Pertama, telah disebutkan sebelumnya, bahwa jumlah orang yang shahih 
dalil pengutamaan mereka dalam pemberian -dari kalangan para pendahulu 
Islam-adalah relatif sedikit, di mana mereka mencerminkan prosentasi kecil di 
dalam masyarakat muslim ketika itu. Mereka adalah generasi awal dari kaum 
Muhajirin dan Anshar, orang-orang yang ikut dalam Bai'at Ridhwan, dan lain- 
lain, Mereka adalah sebagai fondasi kokoh yang menjadi landasan bangunan 
negara Islam, dan merupakan manusia yang paling banyak memahami dan 
komitmen kepada syariah dan tujuan-tujuannya, dan paling unggul sikap 
wara' dan kebaikan dalam interaksi terhadap harta dan penggunaannya untuk 
mercalisasikan tujuan-tujuan syariah! 

Kedua, bahwa dalam kaitannya dengan jumlah harta yang diberikan 
kepada mereka, maka jumlah itu adalah antara tiga ribu sampai lima ribu 





1 ArtaThabari, pak (A1), Tut Jati, po, hlm 180, Ibnu Adil Hai, Mahihe sd Gkamah/i Padi irit min maria 
Ai Khahihab2:499) Barangkali sebagsan 0: LA dalea riwayat 1s terdapat peguatan pendapat yang mengetakaa dampak 
pengutamaan pemberian erhadap munculnya tingcatan masyatakat, dimana mereka eranggagan bawa pengutamaan Limardalam 
pemberian tettadap orang-orang yang sebelum Sharwan bin Umayah, lari bir |lsyam,dan Sehail bin "Aoi kembali kepada states 
tovial dan nasah hingga ru" memberikan pemaharaan kepada mereka bahwa pengutamaan berdasarkan pada kedihaluan dalarn 
Inlam. Tapi ini sebaga sikap pribadi dan langka, dan merupakan senwatu ang wajar di mana pasti akan disatahpahaminya viwein 
apa gun yang mucul dari sebagian indivdu. Bahkan kaum Arahar-pudabal mereka adalah sahabat Anshar Kasatte Ino ketika 
Rasalulah Shion Use Salur cmbagikan kta rampasan peang Hun.lo kepada orangorang rawalat, dan Uda memberikan 

3 "Semoga Allah mengampuni Ravalulah, Dia memberi kaum Ou 

sedangkan palang kami bercucuran Utah mereka" Maka ketika Nabi Shit “Hai Safa 

bal terebur teisa kumpulkan merek: dan membaikan pemiharyan kepada mereta tentang hikekat permasalahan. hinga r 
Pas dan hilang apa yaag terdapat d dlata dat twereka, Lahat mnetan rabu, dalam Yhahit A/ Muhaor, bcts 5, 433304337, 

2 Perlu diketahui bidwa kebarmakan kesahhapahamun berupeya menggugurkan sister pemberian itu serdiridalam sedap masa dengan 
tanpa memperhatikan keberaran lum pelaksanaan dan tidaknya, atau membadakan amara satu masa dengan mas yang lain 

$ Juanlah merek: tdak lsbih duri 1500 orang, tepcrutcab disebutkan dalam penicasan sebetumtaya 

&Tihat DR. Aram Dira" A-Uimari, dstey At Kita tr uridah, alm.216, 

































282 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


dirham bagi setiap orang dalam setahun. Jumlah ini tidak akan berdampak 

pada penumpukan kekayaan, karena dia masih dalam batas kecukupan. Di 

mana kecukupan seseorang ketika itu diperkirakan empat ribu dirham dengan 

bukti dua riwayat berikut: 

1. Riwayat dari Abidah As-Salmani, ia berkata, “Umar berkata kepadaku, 
“Berapa kamu melihat seseorang yang mencukupinya dari pemberiannya?' 
“Sekian dan sekian,” jawabku. Ia berkata, “Sungguh jika aku masih hidup, 
niscaya akan aku jadikan pemberian seseorng empat ribu dirham: seribu 
untuk senjatanya, seribu untuk biaya hidupnya, seribu yang ditinggalkannya 
dalam keluarganya, dan seribu untuk demikian." Aku kira dia mengatakan, 
“Untuk kudanya. 

2. Riwayat dari Ali Radhiyallahu Anhu, bahwa dia berkata, “Empat ribu dan 
yang kurang dari itu adalah nafkah.”2! 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kebutuhan keluarga yang 





menengah ketika itu adalah tercukupinya dengan empat ribu dirham dalam 
kondisi stabilnya harga.3! 

Dan perlu kita garis bawahi, bahwa kecukupan yang diperkirakan dengan 
jumlah tersebut adalah dimaksudkan untuk kecukupan seseroang untuk 
nafkah dirinya. Lalu bagaimana dengan biaya transportasi, sedangkan mereka 
adalah kaum yang tidak mementingkan diri sendiri dan berinfak di jalan Allah 
dengan murah hati yang tiada bandingnya? Dan dalam prespektif kondisi 
tersebut, maka tidak dikhawatirkan bila membengkaknya harta bagi 
orang-orang yang seperti mereka berdampak pada tingkat keterpengaruhan 
terhadap keseimbangan sosial! 


4. Jaminan Sosial 

Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena 
dampaknya terhadap banyak keburukan. Sebab kemiskinan membahayakan 
terhadap akidah seorang muslim dan akhlaknya, dan terhadap ketenteraman 
masyarakat. Dan bersama kemiskinan, maka lahir banyak problematika dalam 
kehidupan, seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan 
mengeksplorasi sumber-sumber materi dan insani di daerah manapun 
yang di dalamnya tersebar kemiskinan, yang selanjutnya berdampak pada 





1 Telah disebarkan takheijn 
2 Atb-Thabati, je? “U-Bapuvas 
$ Lihat DR Mumbsit Gala poet 





lari (1821) AkMtavandi, Tefir Ah bangah (2387358) 
$ 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi” 283 





menurunnya tingkat sarana produksi di daerah-daerah yang miskin, dan 
menurunnya pemasukan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, kejumudan 
sosial, keterbelakangan peradaban, dan lain-lain," 

Sesungguhnya Islam datang dan menilai kemiskinan sebagai bencana 
dan musibah yang harus ditanggulangi, dan mohon perlindungan kepada 
Allah dari keburukannya: dimana di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam adalah, “Ya Allah, akn mulu perlidunyan kepada-Mu dari kekufuran dan 
kemiskinan. Di antara cara yang ditetapkan Islam untuk menanggulangi 
kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. 
Bahkan menetapkan hak bagi fakir-miskin dalam harta orang-orang yang 
kaya, seperti zakat, shadagah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam 
kategori pembentukan sistem jaminan sosial, sehingga melalui sistem tersebut 
dapat terjadi pengembalian distribusi pemasukan dalam ckonomi Islam. 

Sedangkan dalam ekonomi konvensional, maka di antara tema 
yang haram dikaji -di antara kalangan ekonom tradisional dan juga para 
pembuat kebijakan- adalah tema perbedaan kekayaan. Lalu setelah itu, 
sistem konvensional baru mengarah kepada pengembalian distribusi sebagai 
respon terhadap tekanan kemanusiaan dan perekonomian, setelah perhatian 
terhadap orang-orang miskin -dalam ekonomi konvensional- sebagai dosa 
yang seyogianya dimaafkan,! kemudian penanggulangan kemiskinan 
dan memenuhi kebutuhan dasar bagi orang-orang miskin menjadi salah 
satu tujuan terpenting yang menjadi landasan strategi baru bagi teori 
pengembangan ekonomi. 

Sungguh politik Umar Radhiyallahu Anu dalam distribusi difokuskan 
pada penanggulangan kemiskinan dan meringankan dampaknya, dan 
memenuhi kebutuhan dasar bagi individu. Di antara contoh hal itu 
adalah politiknya dalam distribusi pemberian, dimana kebutuhan individu 
merupakan tolok ukur terpenting yang menjadi landasan politik tersebut. 
Sebagaimana Umar juga memiliki politik yang spesifik dan istimewa dalam 





mengaplikasikan sistem jaminan sosial yang dibawa oleh Islam. Demikian 
itulah yang akan dijelaskan dalam sub kajian ini yang mengkhususkan kajian 


1 Lihat DR Muhammad Abdul Munir "Alat Murkaeh AU: Tokhathf seh A-Towngpal as Ab Tukawnl Reraa Abon ve AKP AL 
Indihak Muat ban 36, lama! Hasan Ahmad Isa AnsSarbinah, Aldo 4ehihudb Diri Maguro Bas 4gb 
ama. disan Blm, 88, Ab Kkdin Baki, Lamo ih 

DR Yusuf Al dasslhawi, Dir te Zubab/ Ily Aankai 
1 Tum yargdipersiapakem oleh patat Lois eko 
taklusinya. 

8 Vihat, Pras Sliah, 16 16an hh A-Kbehah eremab, DL Adil Alka hlm 98, yangdi dalamnya disebutkan hawa 
Rohan ketika merulis tentang orang erang ri abad ke IR 1717 M)serpaksa urus meminta maaf disebabkan perbatiantya 
teiadap orong-onang skin dengan buah bala kekayaan ereka adalah ca satusatunya untak mengayakan keran. 


















284 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


terhadap apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar tentang jaminan 
sosial, yang akan dibagi ke dalam tiga pokok kajian. 


a, Makna Jaminan Sosial, Urgensi dan Penanggung Jawabnya 

Pertama: Makna Jaminal Sosial (Takaful ljtima'i) 

Terminologi jaminan sosial berbeda dengan terminologi pengembalian 
distribusi pemasukan dengan beberapa keistimewaan yang dapat dijelaskan 
dalam beberapa poin berikut ini: 

Pertamay bahwa beberapa subsransi kata takafi menunjukkan makna 
“pengharusan” dan “tanggung jawab”, karena kata tuka/v! merupakan bentuk 
interaktif dari kata £g/ala. Dikatakan, takkajaltu bisy syai-i, artinya: aku 
mengharuskan diriku kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya 


keterlantaran dan kelenyapan, Dan 4y/#/adalah orang yang menjamin manusia 





yang menjadi keluarganya dan kewajiban menafkahinya. Juga berarti orang 
yang menangani urusan anak yatim yang diasuhnya, dan anak yatim itu 
menjadi orang yang dijamin.!! 

Sedangkan kata jjtima'i adalah penisbatan kepada ijitima" atinya, 
“masyarakat”. Maksudnya, perkumpulan sekelompok manusia yang 
dipadukan oleh satu tujuan," dan yang dimaksudkan di sini adalah kelompok 
muslim. 


Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan, bahwa jaminan sosial 
itu berarti, “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh 
masyarakat muslim terhadap individu-invidunya yang membutuhkan 
dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan 
kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan 
dari mereka! Barangkali ungkapan yang paling komprehensif bagi makna 
jaminan sosial adalah sabda Nabi Sha/lalahu Alaihi wa Sallam, 


“Orang mukemiu bagi orang ukir yang lain adalah peri bangunan yang 
sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. 


1 Maa A6 eni bata 
2 that, Maju Ab 

Kaidah penting yang xyoginya selalu diingat kotika mem 
merubutulikan yang sela mengerahkan segala upayanya, t 
dapat sorang pun yang beranggaoia babwa Islam tmeiot Tn 
kelemaban dan bebe pada Sah Muhamryad Abu Zabrah Tb lt MI Alm 66 
A4 HRLAMDukhasi dalam 3hefitaa, hacits an 291, dan Muslindalam Vlahlaya, hadis v0. 2585 








Hu, yaitu bahw: 
apa teralis 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 285 


Dan sabdanya, 

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai dan saling kasih sayang 

mureka adalah seperti tububs jika salah satu anggota tubuhnya mengadu. maka 

seluruh anggota tubuh akan meresponnya dengan berjaga dan demam," 

Atas dasar tersebut, maka terminologi jaminan sosial mengandung 
beberapa makna yang yang tidak dicakup terminologi pengembalian distribusi, 
yang di antara makna terpenting tersebut adalah, (1) keharusan, (2) tanggung 
jawab kolektif dalam penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari 
jamaah kepada individu, atau dari individu terhadap jamaah, dan (3) keluasan 
cakupannya terhadap semua sisi penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan?” 





Kedur, terminologi fakafw adalah terminologi orisinal yang disebutkan 
N-Gur'an dan As-Sunnah, di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, 


On ata 
MS Alis) 

“Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya (Maryam). 

Dana firman-Nya, 

“Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga 

PiPuun), Bolebkah saya merunjukkan kepadunm orang yang akan memelibara- 

nya?" 

Sedangkan di antara contoh yang dari As-Sunnah adalah sabda Nabi 
Shallallahu Alaibi wa Sallam, 

“Akn dan pemelihara anak yatim akan di dalam surga demikian!” dan 

beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, seraya 

merenggangkan sedikit di antara keduanya." 

Ketigas Takaful merupakan prinsip baku dalam ekonomi Islam yang 
bersandarkan kepada asas akidah dan kaidah akhlak. Sementara sistem 
konvensional dalam mengembalikan distribusi bersandarkan pada respon 
terhadap tekanan kemanusiaan dan perekonomian, seperti telah disebutkan 
penjelasannya baru saja. 






Ie Alun ALKhauh “Tamu Zi om Wu 2220, 

Sonar ala nba ff 

2 @SAN Ina 7. 

4 OS Thaha to, 
AR, Adult 








Bata had an 510 


286 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab: 


Kempar, terminologi pengembalian distribusi memberikan inspirasi 
bahwa proses tersebut datang setelah tahapan distribusi, sedangkan takaful 
bersama dan seiring dengan cara-cara distribusi yang lain, 


Kelima: Takaful terlaksana dalam suasana yang diliputi kecintaan dan 
kasih sayang, dimana orang yang kaya merasakan bahwa di dalam hartanya 
terdapat hak yang jelas bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga dia 
mengeluarkannya dengan hati yang tulus karena mengharap pahala dari 
sisi Allah Ta'ala. Dan orang yang membutuhkan merasa bahwa haknya di 
dalam harta orang-orang yang kaya akan datang kepadanya dengan suka 
rela, sehingga hatinya bersih dari kedengkian dan kebencian terhadap 
saudarasaudaranya yang kaya. Sementara pengembalian distribusi dalam 
ekonomi konvensional terjadi -pada umumnya- dalam suasana yang diliputi 
kedengkian dan kebencian yang saling berganti antara orang-orang kaya 
dan orang-orang miskin. Sebab orang yang kaya lari dari pajak, karena dia 
berpendapat tiada hak bagi seorang pun di dalam hartanya, dan orang miskin 
merasa bahwa orang-orang kaya menguasai kekayaan dan menghalangi 
dia darinya. Sesungguhnya kemiskinan tidak dapat diterapi dengan cara 
pemindahan kepemilikan saja, namun juga melalui penumbuhan solidaritas 
individu, niat yang tulus, dan rasa cinta. Sebab tidak ada satu pun yang 
mungkin dilaksanakan menurut cara yang benar dengan sekedar pengubahan 
kepemilikan barang, selama dalam jiwa masih terdapat kebencian, ekspolitasi, 
dan perendahan. " Karena itu Islam menilai mengungkit-ungkit pemberian 
dan menyakiti perasaan penerima sebagai dua hal yang membatalkan 
shadagah, karena dampaknya dalam menghilangkan tujuan shadagah, yaitu 
merealisasikan kecintaan dan kasih sayang. Allah berfirman, 


sat LNG gal, Katie ita 9 It Gaal its 
Ira Wi) Aujah 


“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pabalu) shadagabmu 
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan spenerima), seperti orang yang 
menafahkan bartanya karena riya kepada manusia.” 


| Alitrsat bagovieh, ALihom Kana Ap (peprsa A1Ghris terjemah Muhammad Yusuf Adas, hrs, 29 
2 OSAL bacatah: 284 dsn perhatikar:ayaratayat ini tentang dampak sat yang buruk riya") datar shadagah, yang mengukuhtan 
(ngeri pokerjaaw ha dalawe that 






Bab I: Dasar-dasar Ekonomi /” 287 


Kedua: Urgensi Jaminan Sosial 
Tukaful memiliki urgensi besar di dalam Islam. Di antara dalil yang 
paling jelas tentang hal tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Perintah fakajul yang disejajarkan dengan perintah mentauhidkan Allah 
Yu'ula. Firman-Nya, 
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, 
Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bupak, karib-kerubut, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu 
sabil, dan hamba sahayannu." 


» 


"Takaful disejajarkan dengan iman dan takwa dalam ada dan ketiadaannya. 
Allah berfirman -dalam menyifati orang-orang yang bertakwa-, 

“Dan pada barta-harata mereka ada bak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak meninta.”” 

Dan Nabi Slullallahu Aluhi wa Sallam bersabda, 

“Bukanlah orang mukmin itu orang yang kenyang, sementara tetangga yang di 
sampingnya lapar: 

Pada sisi lain, bahwa Al-Our'an menilai mengabaikan melaksanakan hak 
orang-orang yang membutuhkan sebagai salah satu tanda terjelas dalam 
membohongkan agama. Allah berfirman, 

“Labukah kamu (orang) yang mendustakan agama? luulah ornag yang menghardik 
anak yatim, dan tiduk menganjurkan memberi makan orang miskin." 

Dalam Al-Our'an dan As-Sunnah terdapat banyak dalil yang menunjukkan 
bahwa melaksanakan kewajiban fakajv/ merupakan sebab terpenting 


jet 


masuk surga, dan bahwa mengabaikan hak orang-orang yang membutuhan 
merupakan sebab terbesar masuk neraka, diantaranya adalah firman 
Allah, 
“Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sagar (neraka)? Mereka menjawab, 
“Kari dabulu tulak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dun kami tidak: 
(pula) memberi makan orang miskin.” 


Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 





, 
2 
4 


OSALMa'un 1-3 dan dalam ayat ke dari nat Ini balowa cegan poenolong dengan barang yang benyuna dinilai obapai alih satu 
tanda orang manutik, 
& @SAMMuilawsir A2 dan buhngkan Abilapgal 14, AMasrik 4245, AMP 119, AlBalah Ul, 


288 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


“Aku dan pemelihara anak yatim akan di dalam surga demikian!", dan beliau 
mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, seraya merenggangkan 
sedikit di antara keduanya.” 

4. Dalam fikih ekonomi Umar Radhiyailahu Anbu, nampak jelas perhatian 
terhadap jaminan sosial dalam berbagai bidang, di antaranya adalah sebagai 
berikut: 

a. Tukafsl merupakan wasiat terakhir Umar Radhiyallahu Anhu ketika 
menjelang wafatnya. Sebab terdapat riwayat bahwa sebelum beberapa 
hari dari musibah yang menimpanya di Madinah, beliau berkata, “Jika 
Allah menyelamatkan aku, niscaya aku tinggalkan para janda penduduk 
Irak tidak akan membutuhkan seseorang setelahku selama-selamanya.” 
Maka tidaklah datang kepadanya hari keempat sehingga beliau terkena 
musibah. Dan beliau mengatakan, “Aku berwasiat kepada khalifah 
setelahku tentang kaum muhajirin pertama, agar dia mengerti hak mereka 
dan menjaga kehormatan mereka, dan aku berpesan kepadanya tentang 
kaum Anshar, yaitu orang-orang yang telih menepati kota Madinah dan 
telah beriman kepada sebelum kedatangan muhajirin, agar dia menerima 
kebaikan mereka, dan memaafkan keburukan mereka, dan aku berpesan 
kepadanya agar berlaku baik kepada penduduk di berbagai kota, karena 
sesungguhnya mereka adalah pembela Islam, pengumpul harta, dan 
penangkal lawan, dan agar tidak diambil dari mereka melainkan kelebihan 
harta mereka dari kerelaan mereka: dan aku berwasiat kepadanya agar 
belaku baik kepada kaum badui, karena sesungguhnya mereka adalah 
asal bangsa Arab dan materi Islam, dan agar diambil dari kelebihan 
harta mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin di 
antara mereka: dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang yang 
dilindungi Allah dan Rasul-Nya (kafir dzimmi), agar dia menepati janji 
mereka, membela mereka dari serangan yang mengganggu mereka, dan 
tidak membebani mereka melainkan sesuai kemampuan mereka.” 

b. Dalam memperingatkan tenggelam dalam konsumsi dan lupa terhadap 
hak-hak orang-orang yang mebutuhkan, Umar mengatakan, “Demi 
Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang 
dikaruniakan Allah kepadamu ke dalam perut kamu dan pada punggung 
kamu, dan kamu meninggalkan para janda, anak-anak yatim, dan orang: 
orang miskin di antara kamu.” 


1 Telah dsebuddan takhsiinya. 





Bab 1: Dasar-dasar Ekonomi 289 


c. Dalam menjelaskan antusiasnya terhadap jaminan kebutuhan 
rakyat, Umar Radhiyallahw Anhu mengatakan, “Sungguh aku sangat 
menginginkan agar aku tidak melihat kebutuhan melainkan aku akan 
menutupinya selama sebagian kita menjadi kecukupan bagi sebagian 
yang lain. Jika demikian itu tidak mampu dilakukan, maka kita akan 
sama dalam penghidupan kita hingga kita sama dalam kecukupan. 
Sesungguhnya aku, demi Allah, bukanlah raja, lalu aku memperhamba 
kamu, namun aku hanyalah hamba Allah yang Dia berikan amanat 
kepadaku. Maka jika aku menerimanya dan aku kembalikan kepadamu, 
dan aku mengikuti kamu di rumah-rumah kamu hingga kamu kenyang 
di rumah-rumah kamu dan kamu kecukupan, maka aku bahagia.” 


Ketiga: Penanggung Jawab Takaful 


Takafw merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat 
dan pemerintah. Berikut ini penjelasan hal tersebut: 


a. Tanggung Jawab Individu 


Ini adalah tanggung jawab personil (jardhw ain) yang diemban oleh 
seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari 
orang-orang yang wajib dia nafkahi: adakalanya karena hubungan kerabat 
untuk merealisasikan kecukupan mereka, dan adakalanya karena kebutuhan 
mendesak mereka kepada hartanya untuk menyelamatkan kehidupan mereka, 
lalu dia menyerahkan kepada mereka apa yang dapat menghindarkan mereka 
dari bahaya, dan yang seperti itu. Beberapa contoh demikian akan disebutkan 
ketika membicarakan bidang-bidang jaminan sosial nanti. 

b. Tanggung Jawab Masyarakat 

Sesungguhnya hukum yang asal bahwa ulil amri (pemerintah) 
mencerminkan masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial. Akan 
tetapi jika ulil amri tidak melaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, 
maka masyarakat mengemban tanggung jawab hal tersebut secara langsung, 
dan tanggung jawab -di sini- menjadi fardhu kifayah: jika terdapat sebagian 
orang yang melaksanakannya, maka gugurlah dosa dari yang lain, dan jika 
tidak terdapat seorang pun yang melaksanakannya maka dosanya menjadi 
tanggung jawab semua orang, hingga terdapat kepastian siapa orang yang 
melakukannya 


| Ai Tubari mada 


2 Syakh Abu Zahrah berpendapas, bahwa kewajiban mala cshadlap orang yang tidak mampa -ika ia tidak mami 
smenafalrnya- alah pindah Re-ada manyarakar yang narunin dalam ucgat yarg Ielindungiya at wengkenadi 






290 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


c. Tanggung Jawab Pemerintah 





Tanggung jawab ini adakalanya secara langsung, yaitu dengan merealisasi- 
kan kecukupan dari baitul mal terhadap orang-orang yang tidak mampu, dan 
terkadang tidak langsung, yaitu dengan mewajibkan individu dan masyarakat 
untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang-orang yang membutuhkan. 

Sesungguhnya dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahn Anhu banyak 
uraian sikap dan pendapat yang menjelaskan peranan negara Islam dalam 
merealisasikan jaminan masyarakat muslim, seperu dapat kuta lihat berikut ini: 
1, Diriwayatkan bahwa seorang Arab badui datang kepada Umar Radiyallahu 

Inhu lalu membaca syair yang berisikan pengaduan paceklik dan 
kebutuhan, maka Umar meletakkan tangannya di kepalanya, kemudian 
berteriak: “Wahai Umar! Wahai Umar! Tahukah kalian apa yang dia 
katakan? Ia menyebutkan paceklik dan kelaparan, sedangkan putra Umar 
kenyang dan segar, dan kaum muslimin dalam kesulitan!” Kemudian dia 
memerintahkan dua orang Anshar dengan membawa banyak unta yang 
penuh muatan gandum dan kurma, lalu keduanya masuk ke Yaman dan 
membagikan apa yang mereka bawa." ! 

. Umar Radiyallahu Anbu berkata, “Demi Allah, sungguh jika aku masih 
hidup, niscaya akan datang kepada penggembala di gunung bagiannya dari 
harta ini, dan dia menggembala di tempatnya." Dan beliau menyampaikan 
pembicaraan kepada asistennya, Hunay, dalam menjelaskan tanggung 
jawab beliau terhadap orang-orang miskin, “Sesungguhnya pemilik unta 
yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit jika ternak mereka binasa, 
maka dia akan datang kepadaku dengan membawa anak-anaknya, seraya 
berkata, “Wahai Amirul Mukminin! Apakah aku membiarkan mereka! 
Sungguh kamu tidak layak sebagai bapak! Sebab air dan rumput lebih 
mudah bagiku daripada emas dan perak!" 

Ucapan dan sikap Umar Radhiyalahu Anhu dalam hal ini banyak 
sekali, yang sebagiannya telah disebutkan sebelumnya, dan akan terdapat 
tambahan ketika membicarakan tentang sakufiv, dan peranan negara dalam 
memaksa orang-orang yang mampu untuk menanggung orang yang wajib 
ditanggungnya. 


» 














emelaksanakan jamiral vovisl di dalamnya dengan cara yang terbaik, Lihat buku beliau, “bayi Al Htmraf 
(ikan, hlm.64 dan bandingkan DK Abdussalam Aldbadi, y.it(3:142) 

4. Lihat Ibn: pot Hm. 

23. Ahmur 

Y Tadi 









Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 291 


b. Bidang-bidang Jaminan Sosial 


Bidang jaminan sosial mencakup semua orang yang membutuhkan dari 
kalangan rakyat yang terdapat di negara Islam. Karena itu Umar Radhiyallahu 
-Anhu rmewasiatkan kepada khalifah setelahnya untuk memperhatikan seluruh 
rakyat, mulai dari sahabat muhajirin, kaum Anshar, penduduk kota dan desa 
hingga orang kafir dzimmi. Ibnu Hajar berkata, “Sesungguhnya Umar telah 
menyebutkan secara lengkap dalam wasiatnya tentang semua kelompok: karena 
manusia itu adakalanya muslim dan adakalanya kafir. Sedangkan orang: kafir 
adakalanya kafir harbi, dan beliau tidak mewasiatkan untuknya, dan adakalanya 
kafir dzimmi, dan beliau menyebutkannya. Sementara orang muslim itu 
adakalanya muhajir, atau selain keduanya, dan semua itu adakalanya orang 
desa (badut) dam adakalanya orang kota, dan belian telah menjelaskan serawa.”1 

Pada sisi lain, bahwa jaminan sosial pada dasarnya mencakup jaminan 
terhadap generasi muslim dalam sepanjang zaman. Hal ini dapat dipahami 
dari sikap Umar Radhiyallahu Aniw tentang pembagian tanah di berbagai 
daerah taklukan, di mana beliau menolak membaginya karena memperhatikan 
hak generasi mendatang di dalamnya, Beliau mengatakan, “Demi Dzat 
yang diriku di Tangan-Nya, seandainya aku tidak khawatir meninggalkan 





orang miskin terakhir dan tidak memiliki sesuatu, niscaya tidak ditaklukkan 
suatu dacrah pun pada masaku melainkan aku akan membaginya seperti 
Rasulullah Shalladahu Alaihi na Sallam membagi Khaibar. Akan tetapi aku 
akan meninggalkannya (daerah taklukan) sebagai simpanan untuk mereka 
yang akan mereka bagi nanti.” 

Sesungguhnya memperhatikan generasi mendatang dalam hal kekayaan 
adalah bersumber dari eksistensi generasi sebagai umat yang satu, meskipun 
jauh tanah airnya atau berbeda masanya, dan bahwa generasi yang mendatang 
ketika datang dan mendapatkan bagiannya dalam kekayaan, maka mereka 
akan memintakan ampun kepada generasi sebelumnya. Lain halnya dengan 
apa yang terjadi pada saat sekarang di banyak negara yang melakukan utang 
untuk generasi hari ini dan membebani generasi mendatang untuk membayar 
utang tersebut, sehingga setiap umat mengutuk generasi sebelumnya. 


Pada sisi lain, bahwa jaminan dalam Islam juga mencakup terhadap 
hewan. Dalam hal ini Umar mengatakan, “Jika kambing mati di tepi 


D Finbatitan HKS) 
2 Wodah disebutkan takhrinya 
5 That, oral Kamal, ArZadam 





MA Tmn AIM ubi ion. 8 


292 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


sungai Eufrat karena terlantar, maka aku beranggapan bahwa Allah akan 
menanyakan kepadaku tentangnya pada Hari Kiamat." Dan dari Al-Ahnaf 
bin Gays, bahwa dia berkata, “Kami datang kepada Umar Radhiyaltahu Anbi 
pada penaklukan besar, maka dia berkata, “Di mana kamu tinggal? Saya 
berkata, "Di tempat ini,” Maka dia berdiri bersama kami hingga sampai di 
kandang unta kami, lalu dia mengarahkan padangannya kepadanya, dan 
berkata, "Mengapa kamu tidak takut kepada Allah dalam hewanmu ini? 
Tidakkah kamu mengetahui bahwa dia memiliki hak atas kamu? Hendaklah 
kamu meninggalkan dia!" Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya 
Umar Radhiyallahu Anbu memasukkan tangannya ke dubur unta, lalu berkata, 
“Sesungguhnya aku takut jika aku ditanya tentang apa yang ada padamu,” 

Setelah penjelasan global tersebut, maka dapat dirincikan pembicaraan 
bidang-bidang terpenting dalam jaminan sosial dalam fikih ekonomi Umar 
Radbiyallahu Anbu-sekedar sebagai contoh, bukan sebagai pembatasan- adalah: 


Pertama: Fakir dan Miskin 

Sungguh Umar Radhiyallahu Anlm mengerti tentang tanggung jawabnya 
terhadap rakyatnya yang miskin dan ia sangat antusias untuk menutupi 
kebutuhan mereka. Di antara yang menjelaskan hal tersebut, bahwa ketika 
beliau datang ke Syam, maka dibuatkanlah makanan yang beliau belum 
pernah melihat yang sepertinya. Ketika makanan itu dibawa kepadanya, 
beliau berkata, “Ini untuk kami! Lalu apa yang untuk kaum muslimin yang 
miskin yang selalu tidak kenyang dari roti gandum?” Khalid bin Al-Walid 
berkata, “Bagi mereka surga!" Maka berderailah kedua mata Umar, lalu 
berkata, “Jika ini bagian kami, dan bagi mereka surga, maka sesungguhnya 
mereka memiliki keutamaan yang lebih jauh"! 


Dalam hal ini tidak ada keperluan untuk memaparkan perbedaan antara 
fakir dan miskin, dan perselisihan ulama dalam hal tersebut. Sebab yang 
penting bahwa kedua kelompok ini berhak mendapatkan zakat. Namun 
dapat kami sebutkan sebagian riwayat dari fikih Umar Radhiyullahu Anhu yang 
menjelaskan syarat-syarat keberhakan keduanya terhadap zakat, dan kadar 
yang diberikan kepada keduanya darinya: 


1 3hnw Abi Syaihah, yi (70), Ad-Tbabari pi (:108) 
Tayan batman dikatakan perah ht 

2 3koulJavai, yi la d35 iba Adil Had 

3 au Stud, opa (2216) bmul our, apa hd, Titi Abdil adi, yi (22169) dan pentahgignye menyatakan shahihnya sanad 





Abal Hadi, yi (2620, 644) dan savadnya hrar behuiih (karena 
una karya Hsnu Abdi Madh, 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi '/ 293 


. Umar Radhiyallahu Anhu berkata, “Bukanlah miskin itu orang yang tidak 
memiliki harta, tapi miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan yang 
tidak mencukupi kebutuhannya." 

Seorang wanita datang kepada Umar Radliyallahu Anlw meminta zakat, 
maka beliau berkata kepadanya, “Jika kamu memiliki angiyah, maka tidak 
halal bagi kamu zakat.” Asgiyuh pada waktu itu setara dengan empat puluh 
dirham. Maka wanita itu berkata, “Untaku ini lebih baik daripada itu.” 
Umar Radhiyallahu Anhu memerintahkan para petugas pengumpul zakat 
seraya mengatakan, “Berikanlah sebagian zakat kepada orang-orang yang 
masih memiliki satu kambing, dan janganlah kamu berikan kepada orang- 
orang yang masih memiliki dua kambing.” 

Di antara wasiat Umar Radhiyulluhu Anbu kepada khalifah setelahnya adalah, 
“Dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang Arab badui, karena 
sesungguhnya mereka adalah asal bangsa Arab dan pilar Islam, dan agar 
(zakat) diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada 
orangorang yang fakir di antara mereka.” 


r 


» 


ya 


Dalam beberapa riwayat tersebut Umar menjelaskan syarat-syarat terpenting 
yang harus terpenuhi bagi orang yang mendapatkan jaminan sosial dari 
kalangan fakir-miskin, yaitu tidak mampu bekerja, atau pemasukannya tidak 
mencukupi kebutuhannya. Sedangkan riwayat yang menjelaskan pembatasan 
kecukupan dengan jumlah tertentu itu tidak berarti tetapnya jumlah tersebut 
dalam setiap masa dan kota, namun penentuan batasan kekayaan yang 
menghambat keberhakan zakar pada masa Umar Radhisallahu Anhu. 

Tapi, berapa kadar yang diberikan kepada fakir-miskin? 

Umar Radbiyallahn Anhu berpendapat agar orang miskin diberikan dari 
zakat sesuai kadar yang mencukupinya, bukan sekedar menutupi kelaparannya 
dengan beberapa suap makanan atau mengurangi kesulitannya dengan 
beberapa dirham yang tidak merubah kondisi ckonominya. Akan tetapi 
beliau melakukan politiknya dalam hal tersebut berdasarkan prinsip yang 
dinyatakan dengan perkataannya, “Jika kamu memberi, maka cukupkanlah!”"! 


4 Telah disebutkan khrinya 

2 Ahdutpag goa (U9AS8) Abu Ubad. yt lm. 5 Ibr Harm, AIMutat (4278 Alat AL Hindi (6161 

5 Abdutrarzag por (61) Ibnu 52 Tha Zanjeib 2 Gel Dt, de seorarg petawi tresatirkan bahwa yangg 
Beban ea bamiban dak rmertia alaik aka baba Lujea din dandandalarbingaddah ika makin 
ing, Da lihat. Foou Hatur 2 (11:94) Dan Abu Ubcid berpendaput bala hal tu cilakuken ketika dalam: masa pekik, dimana. 
Dewan emak lerpengarah dangan hal brbu tebingg tdk bi gam dn ida memliki sa Mak dar bodi tsebat, 
rang yaag cocmilhs stwcs kambing dibccikan zakat, kerena status kambing idak meucukupi sebagautnana sacncukusinye Kpuluh 
Kambing dalam as bu, Lil Kap” 1t/Lmaofhatya Abu Ubah llm.35, 

& Telah disebutkan takhri 

& Ibnu Abi Sysioah, yes, 
DR Yusuf Aa. 

















1) Abu bai, gu, hlm. 50, Ibra Zenjawaih, gp. 1206) Ibu Hacim, psi U-20 dan bandingkan 
aka (2567) 








294 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathab 


Dan beliau berkata kepada para amil zakat, “Ulangilah pemberian zakat 
kepada mereka, meskipun seseorang di antara mereka pergi dengan membawa 
seratus unta." Dan beliau mengatakan, “Sungguh aku akan berulang-ulang 
memberikan zakat kepada mereka, meskipun seseorang di antara mereka 
pergi dengan seratus unta”! 

Demi merealisasikan kecukupan, maka Umar Rudhiya/lahu Anbu 
menetapkan zakat dalam satu kelompok dari yang disebutkan Allah Ta'ala." 
Dan seorang ulama besar fikih generasi tabi'in, "Atha bin Rabah Rahimahullah 
berkata, “Jika seseorang memberikan zakat hartanya kepada satu kelurga 
muslim dan dia mencukupkan mereka, maka dia lebih aku sukai.” 


Kedua: Janda dan Anak Yatim 

Pada dasarnya janda dan anak yatim itu termasuk dalam kategori fakir 
dan miskin dikarenakan keluarga keduanya meninggal, sehingga keduanya 
mambutuhkan orang yang menanggung biaya hidup mereka berdua. Dalam 
hal ini, Islam menjadikan penjaminan keduanya seperti jihad fi sabililah. 
Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 

“Orang yang membantu jandu dan orang miskin itu seperti urung yang jihad ji 

sabilillah, utau orang yang shalat malam dan siangnya berpuasa.” 





antara bukti perhatian Umar Radhiyalluhu Anju terhadap penjaminan 
para janda, bahwa beliau berkata beberapa hari menjelang wafatnya, “Sungguh 
jika Allah menyelamatkan aku, maka aku akan tinggalkan janda-janda 
penduduk Irak hingga mereka tidak akan membutuhkan kepada seseorang 
sctclahku selama-lamanya." 


Adapun sikap Umar Radhiyalahu Anhw dalam tataran praktis terhadap 
penjaminan janda dan anak yatim, maka banyak sekali dan sangat 





si maditak Hanafi, 
Mali. dna Hanbali menyatakan bolehnya menyerahkan pair kenada sala saru dari delapan kelompok penerima za, extangkan 
rmacshah syafi yan dan Zhahiryah mewibkan perverstara pemberian satat kepada delapan ke opo yang berhak menerirtn 
Tni Oudamah, dan DRYawul Al-Oaradhawi, op.cit (22686694) 
a is (221208). Ibnu Abi Spsibah,yp.v1(2:4031. dan litar DR Yusuf ALXdaradhaw, 
Yap Ag Zabai(2:587) di mina b sat-beadasarkan pendapat ini baby: negara Iss bisa mendirikan dar harta zakat 
pabrik. benguman, dan lai Jia, dan semuanya atau bagiannye d.milik. orang orang miskin untuk mengucurkan kepada mercka 
kecukupan setara ponui, maan tidak berak menjualnya Can menwindalkan bepesilihannya agar menjadi etacatn wakal bagi 
mmexoza, Dan beliau tasmperbelehkan perginvestasian harta zakat dalam bentuk ucaha yang memiliki keunsuwagan geruai kaidah. 
kaidah retente yang disetapatin olrh masing masing Ajwa '“1Ipih AI Idumi (Lembaga Ntukum Islam) dan pera pererta seminar 
ke-3 tentang Decbagai Masalah Zakat Kontemporer yang diadakan di Kuwait pada tabua IAI IL. Lihat DR Muhammad Sulaiman 
AL Aagupu DII, Alta Pigtipekdh Gadtaya As Zakah Id PANNS.AKS) Sehab kam menyebaan pendlapat terehardli ini 
pulalah Laona bagan pengamu berbegangan kepada pendapat Umar dalu meribag:kan, mikat hanya kopuda alareo skin antur 
mercukupkkan mereka Padahal deoskiar tu adalah tema yang membutulkan itihad ema" dan diskusi panjang lebas,yang bukan 
merjad. kekhasusar sajian ini untuk memaparkannya. 
9 MILALButhari, dalam Shabiknya, hackte no, 354 
& Telah dwbuukan talhrijaya. 
































Bab (: Dasar-dasar Ekonomi 295 


mengagumkan, Tapi agar tidak bertele-tele, maka kami cukupkan dengan 

menyebut sebagian darinya sebagai berikut: 

1. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa dia berkata, “Aku keluar 
bersama Umar bin Al-Khathab ke pasar, maka seorang wanita muda menemui 
Umar lalu berkata, Wahai Amirul Mukiminin! Suamiku telah meninggal dan 
meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Demi Allah, mereka tidak memiliki 
kikil yang mereka masak, tidak memiliki ladang, dan tidak memiliki susu, dan 
aku takut jika mereka binasa karena musim paceklik. Aku adalah putrinya 
Khafaf bin Ima” A-Ghiffari, dan bapakku ikut dalam perang Hudaibiyah 
bersama Rasulullah Shu/allahu Alaihi nu Sallam.” Maka Umar berdiri bersamanya 
dan tidak beranjak, kemudian berkata, “Selamat datang nasab yang dekat 
Kemudian dia pergi menuju unta gemuk yang terikat di rumah: lalu menaikkan 
di atasnya dua karung yang dipenuhi dengan bahan makanan, dan menaikkan 
di antara kedua karung tersebut nafkah dan pakaian, kemudian menyerahkan 
tali unta kepadanya, lalu berkata, “Kendalikanlah dia! Sekali-kali dia tidak akan 
rusak hingga Allah mendatangkan kebaikan kepadamu!""! 

Sesugguhnya riwayat tersebut mengandung beberapa substansi yang 
penting, diantaranya: 

- Kesadaran Umar Radhayallahu Anbu tentang sejauh mana tanggung jawabnya 
terhadap setiap orang dari rakyatnya, walaupun terhadap seorang wanita 
dari kampung nan jauh. 

- Pemahaman individu tentang hak mereka yang maklum pada pundak 
negara, dan tanggung jawab negara dalam menjamin orang-orang yang 
lemah. 

- Politik Umar Radhiyallahu Anhu yang cerdas, yaitu pemberian sesuatu yang 
mencukupi, di mana beliau memberikan kepada wanita tersebut banyak 
pemberian, hingga sebagian sahabatnya menganggapnya kebanyakan. 
Meskipun demikian, Umar menetapkan pemberian tersebut bersifat 
temporal sehingga mudah bagi yang selainnya untuk melaksanakan. 

2. Diriwayatkan bahwa Umar Radhiya/lahu Anhu keluar ketika dalam 
gelap malam, dan Thalhah melihatnya, lalu Umar pergi dan masuk ke suatu 
rumah, kemudian masuk ke rumah yang lain. Lalu ketika paginya, Thalhah 
pergi ke rumah tersebut, dan ternyata dia adalah wanita tua yang lumpuh, 
maka Thalhah berkata kepadanya, "Apa perlunya orang itu datang kepadamu? 


1 Yeah disebekantakhrsnya 
2 Lihat, DR. Ycsuf Akatadhawi dalam kotwentaraya terhadip riwayat escbut Calo kaan dengar sma Diar-Ac Zobet) Al 
May 2 basitataah alm 179 166 


296 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Ia menjawab, “Sesungguhnya dia selalu memperhatikankku sejak demikian 
dan demikian. Dia datang kepadaku dengan sesuatu yang maslahat bagiku, 
dan mengeluarkan penyakit dariku," Maka Thalhah berkata, “Gelaka kamu 
wahai Thalhah! Apakah kesalahan Umar harus dicari-cari?! 

Di antara bukti perhatian terhadap jaminan hidup anak yatim 
adalah, bahwa Umar Rudhiyallahu Anlu memaksakan kerabat anak yatim 
untuk menafkahinya dan memeliharanya, dan jika tidak memiliki kerabat, 
maka beliau menafkahinya dari baitul mal, sehingga anak yatim diliputi 
pemeliharaan dan perhatian, yang dapat membantunya mengemban 
kesulitan keyatiman, Dimana hal ini akan dijelaskan lebih lengkap ketika 
membicarakan sistem nafkah dalam sub kajian yang akan datang. 

Dan di antara fenomena perhatian terhadap anak yatim dan penjaminan 
hidupnya adalah menjaga hartanya dengan cara mengembangkannya. Sebab 
Umar mengembangkan harta anak yatim yang di sisinya, dan menghimbau 
manusia untuk mengembangkan harta anak yatim yang diasuhnya agar tidak 
termakan zakat,” Demikian juga dalam penjagaan harta anak yatim produktif 
agar menjadi pemasukan mereka yang berkelanjutan. Sebab ketika Usaid bin 
Hudhair meninggal dan memiliki banyak hutang, maka Umar melarang 
menjual tanah peninggalannya yang produktif dan discrahkan kepada para 
pemberi utang untuk mereka eksplorasi selama tiga tahun sebagai ganti 
pembayaran hutang, dan Umar mengatakan, “Aku tidak akan tinggalkan 
putra saudaraku dalam keadaan miskin," Lalu putra Usaid mengambil tanah 
warisannya tersebut dan menjual buah-buahannya." 


Ketiga: Orang Sakit dan Orang Lumpuh 

Pada dasarnya orang sakit dan orang lumpuh itu termasuk orang- 
orang yang membutuhkan karena kondisi mereka yang menyebabkan tidak 
bisa bekerja, sehingga mereka membutuhkan pemeliharaan dan perhatian. 
Dimana Umar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dan memenuhi 
kebutuhan makan mereka." 

Dan ketika dalam perjalanannya ke Syam, Umar Radiyallabw Anhu melewati 
sekelompok orang Nasrani yang sakit lepra, maka beliau memerintahkan untuk 
memberikan mereka dari harta zakat untuk kebutuhan pokok mereka," 





Y Aha fav, Im Abdil Hadi, psk (13380), AkMuwagi AH Hindi, apst (1562 
2 Walah disebuckan takhriinya, 

9 Telah dsedutkun talhedjaya. 

A Lihat, Ibu Sa'ad, pair (IOI) 

& AWatadpari, Farah A/Mohden Kw. V7 lan un diwbwihan bahan yersendinitenarngiwiwan weudap rwngeraKdGir dea 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 297 


Termasuk dalam kelompok ini adalah orang buta. Sebab diriwayatkan 
bahwa Umar pergi ke rumah Sa'id bin Yarbu' Al-Makhzumi seraya 
menghiburnyarnya disebabkan hilang penglihatannya dan berkata kepadanya, 
“Janganlah kamu tinggalkan shalat Jum'at di masjid Rasulullah” Maka 
dia berkata, “Aku tidak memiliki penuntun!” Umar menjawab, “Kami 
akan mengutus kepadamu orang yang akan menuntun kamu.” Lalu Umar 
mengirimkan seorang hamba sahaya dari tawanan perang untuk menjadi 
penuntunnya,”"! 

Di antara contoh jaminan hidup terhadap orang yang lumpuh, bahwa 
Umar membuat makanan untuk manusia jika shalat Subuh, lalu datang para 
pejuang dari Syam yang ingin pergi ke Yaman, dan seseorang di antara mereka 
makan dengan tangan kirinya, Maka Umar berkata kepadanya-dimana Umar 
memperhatikan manusia ketika mereka sedang makan-, “Makanlah dengan 
tangan kananmu!” Namun orang tersebut tidak meresponnya. Lalu Umar 
mengulangi lagi kepadanya, maka dia berkata, “Wahai Amirul Mukminin, 
tangan kananku sibuk!” Ketika dia selesai makan, maka Umar memanggilnya 
lalu berkata, “Apa yang menyebabkan tangan kananmu sibuk?” Lalu dia 
mengeluarkan tangannya, dan ternyata buntung. Maka Umar berkata, 
“Kenapa ini?” Tanganku terkena pukulan pedang ketika perang Yarmuk,” 
jawabnya. Maka Umar duduk di sampingnya seraya menangis, lalu berkata 
kepadanya, “Lalu siapa yang membantumu berwudhu? Siapa yang mencuci 
bajumu? Siapa yang melakukan demikian dan demikian?” Lalu Umar 
memerintahkan untuk memberinya seorang pelayan dan lima unta dari unta 


rakat, dan memberinya sesuatu untuk kemaslahatannya.”! 


Jaminan mereka itu tidak hanya dalam bidang materi, namun juga 
mencakup sisi maknawi, Karena itu Umar ketika datang kepadanya utusan 
dari suatu daerah, dia bertanya kepada mereka tentang gubernur mereka, dan 
mercka mengatakan, “Baik!” Lalu Umar berkata, “Apakah dia menjenguk 
orang yang sakit di antara kamu?" Mereka menjawab, “Ya.” Lalu Umar berkata, 
“Apakah dia menjenguk hamba sahaya?” Mereka manjawab, “Ya.” Lalu Umar 
berkata, “Bagaimana perlakukannya terhadap orang lemah? Apakah dia duduk 
di pintunya?” Jika salah satu di antara sikap tersebut, mereka mengatakan, 
“Tidak,” maka Umar memecatnya." 






Hakim, 1AMnetsinak 
(6215 dan lihat beberpa 

zen 

siwaat Muhamad bia Hasan AresSibari.-V-Yi- bim 

ud Al Khatib dalam bukunya, Umur bg LiKhasebah hlm 3? 





Nie Aid. nbahah tahgig DK. Abdul Ariz Arsalursi 1 
ya terdapat A Wagidh. Lihat, Atr-Thaba 

ri, opov, hun, 101, A! Mutasi Akin 

dari 


Ez 






mana eny A7 Stem ducbutan DEA 
AGAN ti AE yan 





298 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab: 


Keempat: Keturunan Para Mujahid 

Di antara bukti jaminan mercka, bahwa Umar Radhiyallahu Anbu 
menetapkan pemberian kepada keluarga mujahidin dan keturunan 
mereka.!! Sebab beliau berpendapat bahwa di antara kewajibannya adalah 
memperhatikan keluarga para mujahidin selama masa penugasan mereka 
hingga pulang. Karena itu beliau menyampaikan pembicaraan kepada kaum 
muslimin dengan mengatakan, "Jika kamu sekalian tidak ada, maka aku 
adalah bapak keluarga hingga kalian pulang.” 


Kelima: Tawanan Perang 
Sesungguhnya Umar Rudhiyallahu Anhu menjadikan penebusan tawanan 





dari baitul mal, dimana beliau mengatakan, “Setiap mu yang menjadi 
tawanan di tangan orang-orang musyrik, maka pembebasannya adalah dari 
baitul mal kaum muslimin.” 


Keenam: Hamba Sahaya 


Jaminan para hamba sahaya adalah dengan membantu kebebasan mereka 
dari perbudakan. Sebab terdapat riwayat bahwa Umar Radpiyallahu Anbu 
memerdekakan setiap orang yang shalat dari para tawanan bangsa Arab, dan 
mewasistkan hal itu kepada khalifah setelahnya. Dan terdapat riwayat bahwa 
seorang hamba sahaya meninggal di Yaman dan meninggalkan harta, lalu 
tuannya tidak mau menerimanya. Maka Umar memerintahkan gubernurnya 
di Yaman, Ya'la bin Umayyah agar membeli budak dengan harta tersebut, 


lalu dia membeli 16 atau 17 budak, kemudian semuanya dimerdekakan.”” 


Di antara bentuk jaminan materi terhadap hamba sahaya adalah riwayat 


yang mengatakan bahwa Umar Rudhpulvhu Ambu memberikan jaminan kepada 
setiap hamba sahaya dua kantong gandum sctiap bulan." 


Ketujuh: Tetangga 
Sesungguhnya Islam memberikan hak-hak khusus bagi tetangga, dan 
menafikan iman terhadap orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. 










dan bat beberapa contoh yang lain pada :Iboul ui, 
161354) 
(6497) Zanjeraib, evi 394) dan ssnadnya dbs'f seperi dikatakan olek sontubgig Kimi» Us Lawu 


Wr 1822), 


bagi, Ao1(10:506-307), dan senadnya basan karena didukung 
owayat yang sit, Lihat Abih 
5 alat Abu Lb hi 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 299 


Karena itu perhatian Umar RadlyyaMlalw Anu kepada tetangga sangat jelas sekali. 
Di antara buki hal itu, bahwa beliau mengutus Muhammad bin Maslamah 
dalam suatu tugas ke Irak dan tidak memerintahkan untuk memberinya 
suatu bekal pun, dan berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku tidak suka 
memenntahkan untuk memberikan sesuatu kepadamu, lalu engkau merasakan 
kesejukan sementara aku merasakan panas, sementara penduduk Madinah di 
sekitarku mati karena kelaparan, dan aku telah mendengar Rasulullah bersabda, 
Janganlah seseorang kenyang dengan meninggalkan tetangganya lapar!” 


Kedelapan: Narapidana 

Pemerintah wajib menagani jaminan hidup kepada narapidana ketika 
di penjara dengan memberikan makan dan minumnya, Di antara dalil yang 
menunjukkan hal tersebut, bahwa ketika seseorang dari utusan Abu Musa 
N-Asy'ari datang kepada Umar bin Al-Khathah, maka beliau bertanya 
kepadanya tentang keadaan manusia, dan orang tersebut memberitahunya. 
Lalu Umar berkata kepadanya, “Apakah di antara kamu terdapat orang yang 
asing bertanya? Ia menjawab, “Ya, seseorang yang kafir setelah keislamannya.” 
Beliau bertanya, “Lalu apa yang kamu lakukan kepadanya!” Ia menjawab, 
“Kami dekati dia, lalu kami tebas lehernya.” Maka Umar berkata, “Mengapa 
kamu tidak menahannya selama tiga hari dan kamu berinya makan roti setiap 
hari, kamu berinya minum segelas dari air setiap kali makan, dan kamu 
pertaubatkan dia, barangkali dia bertaubat dan kembali kepada agama Allah," 
Kemudian Umar berkata, “Ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir, tidak 


memerintahkan, dan juga tidak setuju ketika dia menyampaikan kepadaku? 


Kesembilan: Orang yang Banyak Utang (Gharim) 


Gharim adalah orang mengemban hutang untuk kemaslahatan dirinya 
atau kemaslahatan umat. Termasuk dalam kategori ghurim adalah orang 
yang mengemban hutang akibat merusakkan sesuatu milik orang lain karena 
tersalah atau lupa.” Dan, di antara bukti perhatian Islam dalam membantu 
kaum gharimin adalah memberikan bagian kepada mereka dalam yakat. 


Dalam Islam bahwa orang yang menanggung beban dijuf (denda) karena 
membunuh yang tersalah (tidak sengaja) adalah dibebankan kepada keluarga 


| Tdahdisebutkantakhrinya 

1. Mali spat2737 dar bandingkan Aba Yum phim. 33. bru Aci Baro 2214142) Akbar (339 

$ Lihat, Ak Oustlut, opsit (810), daa DR Yusut A-Jaradbawi, Figh Az Zakat (262264) Cluana beliau menyooutkan rindan 
masalah ini dan syarat syarat pemberian gArim: Diantzra yang terpenting dar: syatar tersebut adalah, bahwa dur tidak maripu 
#merlnyar hutangaya, dan hutangoya dalami ketaatan aw lal yang mtala 











300 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


pembunuhnya, maka Umar menjadikan kelurga yang wajib membayar diyat 
tersebut dalam catatan buku induk negara, dan memberikan bantuan kepada 
mereka selama tiga tahun.' Jika «rim tersebut tidak memiliki keluarga, 
maka Umar menanggungnya dari baitul mal kaum muslimin. Sebagai bukti 
demikian itu bahwa Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepada Umar, 
csungguhnya seseorang di antara kami meninggal, dan dia tidak memiliki 
kerabat,” maka Umar menulis surat kepadanya, “Jika dia meninggalkan 
kerabar, maka bagi kerabatnya: dan jika tidak, maka bagi baitul mal kaum 
muslimin, mereka mewarisinya dan menanggung diyatnya. 














Kesepuluh: Ibnu Sabil 


Ibnu Sabil adalah musafir yang melintasi satu daerah ke daerah 
lain. Dan, orang asing yang terputus dari daerahnya dan keluarganya 
membutuhkan pertolongan dan perhatian karena kondisi keterasingan dan 
penderitaan yang dialaminya dalam hal materi dan maknawi, meskipun dia 
orang kaya di daerahnya, dan berapa pun lamanya masa keterasingannya. 
Dikarenakan pemahaman Umar Radkiyulahu Arm tentang hal tersebut, maka 








beliau menulis surat kepada Mu'awiyah, yang di dalamnya disebutkan, “Dan 
perhatikanlah orang yang dalam keterasingan, karena sesungguhnya jika 
ia terlalu lama ditahan, maka dia akan keringgalan haknya dan akan pergi 
kepada keluarganya. Tidak ada yang melalaikan haknya kecuali orang yang 
tidak memperdulikannya." 





Al-Our'an sangat peduli dan memperhatikan terhadap Ibnu Sabil, 
menyerukan berbuat baik kepadanya, dan pemberian haknya dalam zakat, 
seperlima ghanimah, fv/, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan kepedulian 
kepadanya. 


Sesungguhnya perhatian Islam terhadap musafir yang dalam keterasingan 
dari daerah dan keluarganya adalah perhatian amat indah, yang tidak 
diketahui bandingannya dalam sistem apa pun atau hukum manapun, dan 
merupakan bentuk jaminan sosial yang unik dalam masalah ini. Di mana 
Islam tidak menganggap cukup dengan menutupi kebutuhan abadi bagi 
orang-orang yang mukim di dacrah mereka: bahkan menambahkannya dengan 
memperhatikan kebutuhan yang muncul pada manusia karena sebab dan 


Iknu Cndorab, pe (TMP Bodariaag yi (PANAI 





boru Mazm apa (1I:2623065) dan lihat rircian raasalah ini 
ah oki Anjar d!Marukat B2472264) 





Lihat ALunhubi, ear(kl 1) DR Yusuf Al Oariehovi, pai (2670671) 
(ade (133) 








Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 301 





kondisi yang beragam, seperti bepergian dan perjalanan di muka bumi dalam 
rangka perjalanan kebaikan, khususnya dalam masa yang di jalan musafir 
tidak ada hotel, warung makan, dan tempat-tempat istirahat,"! 








Sesungguhnya ibnu sabil mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi 
Umar yang sesuai dengan urgensi hal tersebut. Berikut ini penjelasan sebagian 
bentuk jaminan sosial yang khusus bagi ibnu sabil dan yang terdapat di 
dalam fikih ekonomi Umar Radhiyalkahw -Anhar: 

1. Hak dalam Air dan Tempat Berteduh 

Umar Radhiyalahu Anhu menjadikan musafir lebih berhak terhadap air 
dan tempat berteduh daripada orang yang mukim. Dan ketika penduduk 
meminta izin untuk membangun apa yang di antara Makkah dan Madinah, 
maka beliau mengizinkan mereka dan mensyaratkan, bahwa “Ibnu Sabil lebih 
berhak terhadap air dan naungan.” Dan beliau berkhutbah di atas mimbar 
seraya berkata, “Wahai manusia, barangsiapa yang menempati tanah lapang 
dari bumi, maka urang yang haji ke baitullah, orang yang umrah, dan ibnu 
sabil adalah lebih berhak terhadap air dan naungan, maka janganlah kamu 
melarang manusia terhadap bumi Allah.” 





Sesungguhnya Umar menghadapi kecerobohan atau penentangan yang 
keras dalam hal ini. Ini berdasarkan bukti beberapa riwayat sikap Umar 
terhadap orang-orang musafir yang mendatangi air, lalu meminta kepada 
pemiliknya untuk menunjukkan sumur, namun para pemiliknya tidak 
menunjukkannya untuk mereka, maka mereka berkata, “Sesungguhnya 
leher kami dan leher binatang kami hampir terputus karena haus, maka 
tunjukkanlah kepada kami sumur dan berikanlah kami timba untuk 
mengambil air!" Namun mereka tidak melakukan. Maka mereka melaporkan 
hal tersebut kepada Umar, maka Umar berkata, “Mengapa kamu tidak 





menghunus senjata kepada mereka?" Dan terdapat seorang perempuan 
melewati tempat suatu kaum, lalu dia meminta minum pada mercka, namun 
mereka tidak memberinya minum, lalu dia meninggal karena kehausan. Maka 
Umar menetapkan diyat untuk wanita tersebut kepada mereka." 


2. Hak Tamu 


Hak tamu merupakan salah satu dari sekian hak yang dikukuhkan 
dalam nash-nash syariah, dimana Nabi Sha/lilahu Alaihi uu Sallam bersabda, 


Hi, “na (2474) dan beliau menyabu 
rancerarar keberhakannya rtadar 
Telah disckutkan tokhrjoya 
Tlah disctrtkan tukhrinya. 
Telah diulsikan tokla joy. 


pembisaraan yang indah tentang hikmah kepedulian terhadap 
pam Lihat (287261) 





302 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 








“Barangsiapa ya 
memuliakan tamu de 


1g beriman kepada Allah dan Hari Aklbir, hendaktah dia 
1 memberinya jamuan sebari sehari semalam, dan bak 





hay 





Larut wlatah selama tiga bari, sedang 

Bahkan Nabi S/u/lulluha Alaihi ma Sallam membolehkan kepada tamu 
untuk mengambil haknya dari orang yang menghalanginya: karena Ugbah 
bin “Amir berkata, 

“Kami berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Sesungguhnya 
engkau mengutus kami, lalu kami singgah di suatu kaum yang tidak 
menyuguhi kami. Lalu apa pendapat engkau di dalamnya?" Maka beliau 


an yang bebib dari itu udulah shudugah 





berkata, Tita kamu singgah di satu kaum, lalu diperintahkan untuk: kamu apa yang 
seyogianya mntuk tanm, maka terimalaly dan jika mereka tidak melakukan, maka 


ambillah dari mereka hak (kalian) sebar set 





tamu. 





Dalam fikih ekonomi Umar terdapat aplikasi terhadap hadits tersebut. 
Sebab terdapat riwayat bahwa beberapa orang dari kaum Anshar bepergian 
lalu kehabisan bekal, maka mereka singgah di perkampungan orang-orang 
Badui, lalu meminta kepada mereka jamuan, namun mercka menolak, 
lalu mereka meminta kurma, namun mereka juga menolak. Maka mereka 
mengikat orang-orang Badui sehingga mendapat apa yang mereka perlukan 
dari mereka. Lalu orang-orang Badui tersebut mendatangi Umar, dan kaum 
Anshar ketakutan kepada Umar, maka Umar berkata (kepada orang-orang 
Badui itu), “Kamu telah menghambat ibnu sabil dari apa yang diberikan Allah 
(untuk mereka) di dalam susu unta dan kambing pada waktu malam dan 
siang? Ibnu Sabil lebih berhak terhadap air daripada orang yang mukim.” "5! 
3. Transportasi 


Boleh jadi seorang musafir terputus dari sarana tranportasi yang 
membawanya dalam bepergian, sehingga dia berhak dibantu dengan apa yang 
bisa membawa dan menyampaikannya kepada keluarganya. Demikian itu 
boleh jadi dengan cara memperbaiki kendaraannya jika rusak dan dia tidak 
mampu memperbaikinya, dan boleh jadi dengan memberikan tiket mobil 
atau tiket pesawat terbang, dan lain-lain. 


| MEAMtUbe AAN Ea INA ebI IA Bainelindla tete deneynhay 

Jana Ga Terma Nee Ka 
rang layah dixdutkan, bahwa tancu itu (erkadang cah vera mera adalih ibuw sabil' Lihat, Ibr Hajar, Fertur, Bar(3874) 
Pa Dearapitngi 














Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 303 





Dalam fikih ckonomi Umar terdapat banyak sikap beliau yang 
menjelaskan hak ini dan mengukuhkannya. Diantaranya adalah riwayat 
dari Sa'ar bin Malik Al-Abasi, ia berkata, “Aku pergi haji bersama temanku 
dengan membawa dua unta. Ketika kami selaesi melaksanakan manasik, kami 
pulang. Maka ketika kami sampai di Madinah, aku mendatangi Umar bin 
Al-Khathab lalu berkata, “Wahai Anurul Mukminin! Sesungguhnya aku telah 
haji bersama temanku, dan kami telah selesai melaksanakan manasik kami. 











Maka sampaikanlah kami, wahai Amirul Mukminin dan bekalilah kami! 
Maka dia berkata, “Darangkanlah kepadaku kedua unta kalian!" Maka aku 
datang membawa unta, dan beliau memperhatikan keduanya, kemudian 
memanggil seorang hamba sahayanya bernama Ajlan, Jalu berkata, “Bawalah 





dua unta ini lalu kamu taruh bersama unta zakat di tempat penggembalan, 
dan bawalah kepadaku dua unta yang jinak dan muda!” Maka Ajlan membawa 
kedua unta itu kepada Umar, lalu Umar berkata, “Ambillah kedua unta ini! 
Maka Allah akan membawa dan menyampaikan kalian berdua. Lalu jika 
kamu telah sampai, maka tahanlah, atau kamu jual dan kamu belanjakan.”"! 


4. Tempat-tempat Kerja 

Di antara contoh hal itu adalah, bahwa Umar Radhiyallahw Anhu 
membuat tempat khusus yang di dalamnya ditempatkan gandum, sawig, 
kurma, anggur, dan segala hal yang dibutuhkan untuk membantu orang yang 
kehabisan bekal dan tamu yang singgah kepada Umar, dan beliau membuat 
di jalan As-Sabul di antara Makkah dan Madinah apa yang bermaslahat bagi 
yang kehabisan bekal dan membawa dari satu daerah ke daerah lain! 

Barangkali Az-Zuhri Rahimuhuluh menyadur dari Sunnah yang dilakukan 
Umar bin Al-Khathab rerscbut, ketika dia diperintahkan oleh Khalifah Umar 
bin Abdul Aziz untuk menulis tentang cara pembagian zakat, lalu dia menulis 
untuknya tulisan panjang, yang di dalamnya disebutkan, “Sedangkan bagian 
ibnu sabil adalah Jengan dibagikan pada setiap jalan menurut jumlah orang 
yang melintasi, untuk setiap orang dari ibnu sabil yang tidak memiliki tempat 
menginap, dan tidak memiliki keluarga untuk tempat menginapnya, lalu 
ia diberi makan hingga dia mendapatkan tempat singgah atau memenuhui 
hajatnya, dan dijadikan pada tempat-tempat tertentu di tangan orang-orang 
yang amanah, yang tidak dilintasi oleh ibnu sabil yang memiliki kebutuhan, 





304 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathah 


melainkan mereka memberikan tempat dan makan kepadanya dan juga 
kendaraannya, hingga hahis apa yang di tangan mereka, iya Allah." 





Apa yang ditulis Az-Zuhri layak sebagai contoh bagi cara pengambilan 
manfaat dari fikih Umar dan penerapannya dengan bentuk yang sesuai 
dengan waktu dan tempat yang berbeda. 


Kesebelas: Anak Temuan 


Anak temuan adalah anak yang dibuang di jalan dan tidak diketahui 
siapa bapaknya dan siapa ibunya: dimana motivasi pembuangan seperti itu 
adakalanya karena takut miskin atau lari dari tuduhan perzinahan?! 

Sesungguhnya problem anak buangan merupakan problem sosial yang 
sebab terbesarnya adalah lemahnya pemahaman agama dan hancurnya nilai- 
nilai moral: dimana syariat yang bijak telah menetapkan beberapa hukum 
dan etika yang melindungi terjadinya problem ini. Akan tetapi jika terjadi 
pelanggaran terhadap hukum tersebut, lalu terjadi kemusykilan anak buangan, 
maka Islam tidak meninggalkan jiwa manusia tersebut tercampakkan dalam 
keterlantaran, bahkan melakukan upaya pemeliharaan dan mendidiknya, 
dan baitul mal memberikan dana untuk anak temuan tersebut, kecuali 
jika didapatkan harta padanya, atau adanya kesukarelaan seseorang dalam 
memberikan infak kepadanya karena mengharap ridha Allah Ta'ala. 

Sesungguhnya problem anak temuan itu langka sekali pada masa 
awal Islam. Sebab masyarakat muslim -ketika itu- suci dan bersih karena 
keistigamahan individu-individunya dalam menaati Allah Tu'ula. Tapi, 
meskipun sedikitnya anak temuan seperti itu, namun problem anak temuan 
telah mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar. Di antara buktinya 
adalah riwayat Malik -dan yang lainnya- dari seorang Bani Sulaim, bahwa 
dia mendapatkan anak yang dibuang pada masa Umar bin Al-Khathab, 
lalu dia membawa anak tersebut kapadanya: maka beliau berkata, “Apa 
yang mendorong kamu untuk mengambil bayi ini?” Ia menjawab? "Aku 
mendapatinya terlantar, maka aku mengambilnya.” Lalu seseorang kenalannya 
berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin, sungguh dia orang saleh." 
Maka Umar berkata, “Apakah demikian?" Ia berkata, “Ya.” Maka Umar bin 
Al-Khathab berkata, “Pergilah kamu, karena dia merdeka dan bagi kamu 
nala'nya, dan atas kami nafkahnya.” 


po lm.2 dam badoglan Di 








AL Gurehanri ara (2B13). 





IT aah Na Telak MERE af. Menit Ab Sewa AL Aan GASAS) dan Tital Ba SAT 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 305 





Riwayat ini menunjukkan bahwa Umar Rudbuyallahu Ani menetapkan 
beberapa hal tentang jaminan anak temuan. Pertamu, penetapan anak tersebut 
sebagai anak merdeka, agar tidak dikuasai oleh seorang pun. Kedwa, jaminan 
nafkahnya dari baitul mal, sehingga dia tidak terlantar dikarenakan tiadanya 
Orang yang menatkahinya. Keiza, pembentukan hubungan dan pertalian 
sosial terhadap anak temuan ini sebagai ganti dari pertalian nasab yang 
hilang darinya, di mana beliau menetapkan bahwa vulznya bagi orang yang 
melakukan pengasuhannya, lalu dia mewarisinya jika dia meninggal tanpa 


memiliki ahli waris"! 











Keduabelas: Ahli Dzimmah 


Ahli dzimmah adalah warga negara non muslim yang hidup di bawah 
kekuasaan negara Islam. Dimana makna dximmah adalah perjanjian. Mereka 
dinamakan demikian itu adalah karena mereka menda 
(perlindungan) dari Allah, Rasu-Nya, dan kaum muslimin untuk hidup 
dalam perlindungan Islam dalam komunitas muslim dengan aman dan 


tenteram! 


atkan perjanjian 








Sesungguhnya pengkhususan pembicaraan tentang ahli dzimmah di sini 
adalah agar tidak ada yang menduga bahwa jaminan sosial yang ditegakkan 
Islam tidak mencakup mereka. Dimana tercakupnya jaminan sosial atas 
ahli dzimmah berarti berserikatnya mereka dengan masyarakat muslim di 
dalam sistem ini dalam mengambil dan memberi. Ini dikuatkan oleh banyak 
nash dan sikap dari Umar bin Al-Khathab: diantaranya adalah sabda Nabi 


Shaliatlahu Alaihi wu Sallam, 





“Ketahuilah, bahwa orang ya balimi kafir dximmi, melcebkannya, 
mumbehaninya di atas kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu dengan 
tunga kerekuarana, maka abu adalah sebagui wusubma pada Nari Kiamat.” 
Sedangkan dalam fikih ekonomi Umar terdapat beberapa dalil yang 

menunjukkan perhatian beliau terhadap ahli dzimmah dan tercakupnya 

mereka dalam jaminan sosial. Di antara yang terpenting dari beberapa dalil 


tersebut adalah sebagai berikut: 











paliba Anumemberikan warisan erab yang ditemukan kepuliorang mengasuknya Lihst Tbau Ab Sriibah, 4e.e11209 
IG mak pangcitvmukar moga! tanya sda alih wat, mala hartanya meurjali mili itul 
laa yang bertangrang irwab menafkahinga car mendxdieaya Tapi dalarn rrenyat dari 





(mal kaom muslimin: karcea baral mal ar 7 
Aher, dan demukian ga raerupe bar pendapat Peru Tavmiyah, Patra warn anak temuan adalah vagiorarg yang merermutanAya. 


Lihat DR. Wahbal AzZubaili, wat WALASI 





9 That, DR Yonif Al Oorahasi, (kera? Undang! Unyaama “12 Vevo Blr.7, 
3 Abu Duud..do Ann bad pc, BUSI dan tanadeya tratuh Lihat AkAbuna As ILiLA d4 Vhatels badas no 445. 


306 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 





1. Di antara wasiat terakhir Umar Rudtiyullahm Anlu kepada khalifah 
setelahnya ketika menjelang wafatnya adalah, “Dan aku berpesan kepadanya 
tentang orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah dan Rasul- 
Nya (kafir dzimmi), agar dia menepati perjanjian mereka, berperang di 
belakang (membela) mereka, dan tidak membebani mereka melainkan 
sesuai kemampuan mereka." 

. Diriwayatkan bahwa Umar Radbiyah 


w 





Anhn melewati pintu suatu kaum, 
dan di sana terdapat scscorang peminta-minta yang telah tua dan buta 
matanya, maka beliau menepuk pundaknya dari belakang, lalu berkata, 
“Dari ahli kitab yang manakah kamu?" Ia berkata, “Yahudi.” Umar berkata, 
“Lalu apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti yang aku lihat?” Ia 
menjawab, “(Keharusan membayar) jizyah, kebutuhan, dan usia." Maka 
Umar pun menggandeng tangan orang Yahudi tersebut dan dibawanya 
ke penjaga baitul mal, lalu berkata, “Lihatlah orang ini dan orang-orang 
yang sepertinya! Demi Allah, kita tidak adil jika kita makan masa mudanya 
kemudian kita menistakannya ketika telah tua. Sesungguhnya zakar 
adalah bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Di mana orang: 
orang fakir adalah kaum muslimin, dan orang ini termasuk orang miskin 
dari ahli kitab.” Lalu beliau menghapuskan jizyah darinya dan orang-orang 
yang sepertinya.” 

Dan, di antara bentuk peran serta ahli dzimmah dalam jaminan sosial 
adalah pewajiban mereka -dalam akad perdamaian- untuk menjamu orang yang 
melewati mereka dari kaum muslimin. Di mana telah dischutkan sebelumnya 
bahwa perjamuan tamu merupakan hak ibnu sabil yang dilaksanakaan kaum 
muslimin karena berlandaskan ketaatan beragama. Sedangkan bagi ahli kitab 
dipersyaratkan kepada mereka dalam akad perjanjian: di mana penjamuan 
tamu itu wajib mereka selama tiga hari, dan mereka tidak dibebani melainkan 
dengan makanan yang mereka makan dan tidak dituntut lebih dari itu.” 

Itulah beberapa sisi yang indah dari sistem takaful yang dibawa oleh 
Islam, yang nampak dalam beberapa contoh tersebut dari penerapannya dalam 
fikih ckonomi Umar Radhiyallahe Antu. dan merupakan sistem yang fleksibel 
dan luas cakupannya untuk menutupi semua kebutuhan yang dinilai bagi 
individu umat, meskipun beragam dan baru bentuknya. 





1n.2901200 dan bandirkan Abu Us, pi im 





LA Gumvubi, gadi (10192 DR. Ghalib Abdul Kah 





Agu mua A8 Purn Ab Inn, Wr 233234. 

3 Lihatlah bebetaga way yang iemuanya dalih, dandi dalimunys| dapt indamindin ata ag deluahan eh Ascuraric, 
#seNG Ubid, (ik hlm. 189 100, Toe Zat 375 

Akari 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 307 





Sistem ekonomi konvensional manakah yang mampu memperhatikan 
1 kebutuhan, sebagaimana 


perhatian Islam dan dalam sistem ekonominya?! 






semua kebutuhan orang-orang yang memi 





Jawabannya, bahwa manusia tidak pernah melihat -dan tidak akan 
pernah melihat- sistem jaminan sosial seperti itu di dalam selain Islam, 
meskipun sistem-sistem konvensional berupaya melakukan! Sebab jaminan 
sosial dalam Islam berdiri pada landasan akidah, dan kaidah-kaidah akhlak 





ng tidak terdapat -dan tidak akan terdapat- dalam sistem manapun yang 


selain Islam. 


c. Sumber-sumber Jaminan Sosial 


Prinsip dasarnya adalah jika sescorang -dalam masyarakat muslim- 
melaksanakan pekerjaan yang dapat merealisasikan kecukupannya dan 
kecukupan orang-orang yang wajib dinafkahinya: sedangkan peranan 
masyarakat dalam kondisi tersebut dalam memberikan kesempatan kepadanya 
dan membantunya dalam melaksanakan hal tersebut. Akan tetapi jika 
seseorang tidak mampu merealisasikan kecukupannya dan membutuhkan 
jaminan hidup, maka itu menjadi kewajiban kerabatnya yang mampu sesuai 
sistem “nafkah wajib”. Jika dia tidak memiliki kerabat, atau kerabatnya 
tidak mampu membiayainya, dan tidak terdapat seseorang yang sukarela 
dalam membiayainya sesuai sistem "nafkah sunnah”, maka penjaminannya 
dan jaminan perealisasian kebutuhannya -sesuai kemampuan: adalah dalam 
baitul mal. Di mana sumber baitul mal itu terkadang wajib, dan terkadang 
sukarela, yang rinciannya akan disebutkan sebagai berikut: 


Pertama: Sistem Nafkah Wajib 


Sistem nafkah dalam syariat Islam merupakan salah satu faktor jaminan 
keluarga, dan merupakan sistem yang unik yang dapat merealisasikan tugas 
keluarga dalam kepemilikan dalam ruang lingkup keluarga dan kerabat. 
Sistem ini diberlakukan oleh Islam adalah dalam rangka menghadapi 
kekikiran, menguatkan ikatan kerabat, dan menjaga kecintaan dan keeratan 
keluarga, karena keluarga merupakan sel utama dalam masyarakat, sehingga 
dengan kuatnya keluarga akan menjadikan kuatnya masyarakat dan selamat 


bangunannya."! 





| Tihat, DRAhdallah AI Most, Layad 1 Atuh A/ Khai hlm. 297, dan DR. Abduralam Al Ihadi, uit(332) 


308 Pikih Tikonomi Umar bin Al-Khaihah 





Fugaha' sepakat tentang wajibnya kerabat yang memiliki kemudahan 

untuk menafkahi kerabatnya yang berkesulitan, namun mercka berbcda 

pendapat tentang tingkatan kerabat yang tercakup dalam kewajiban:" 

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah adalah wajib kepada setiap 
kerabat yang memiliki hubungan mahram. 

2. Madzhab Maliki berpendapat bahwa nafkah tidak wajib melainkan kepada 
kedua orangtua dan anak-anak saja. 

3. Ulama Syali'iyah berpendapat bahwa nafkah wajib kepada orang tua ke 
atas dan anak ke bawah. 

4. Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa nafkah wajib kepada semua 
kerabat, dimana mereka mewajibkan nafkah di antara kerabat yang berlaku 
di antara mereka pewarisan dengan bagian pasti atau ashabah (sisa), di 
mana warisan mencakup semua kerabat. 





Sesungguhnya fikih ekonomi Umar Radhi 
beberapa sisi penting tentang sistem nafkah, yang dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 


1. Umar Radhijullabn Anbu memperluas ruang lingkup kerabat yang 
diambil dari sistem nafkah, dimana beliau mewajibkan menafkahi orang yang 


illahn Anhu mencakup 


miskin terhadap kerabat lelakinya yang kaya, meski apa pun tingkatannya, 

selama mereka adalah ashuhah yang mewarisi orang miskin ini. Di antara 

dalil yang menujukkan hal tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Umar Radtiyallihu Arim berkata, “Pelajarilah tentang nasab menurut apa 
yang menyambungkanmu kepada kerabatmu.”" 

b. Terdapat anak yang dilahirkan pada masa Umar dan tidak terdapat orang 
yang menafkahinya, maka beliau menahan putra-putra paman anak tersebut 
yang jauh, dan memaksa mereka untuk menalkahinya seperti bentuk agiluh 
dalam diyat." 

&. Anak yatim dibawa kepada Umar untuk dinafkahinya, maka beliau berkata, 
“Jika aku tidak mendapatkan melainkan keluarga jauhnya, niscaya aku 
wajibkan kepada mereka." 





tato beberapa madahub lugaba', lt, Ibuu Dudimmal, yps/(73888S,Hlangeh Law hide 
Abu Ziarah, Jans/i. Iiilum &- 2 Mtrtumy" Him. LA Dar Ibeu Zakrah mervedutkaa swara urat watbav : 
dana y3 ng antaranya adalah keburu an kersba:dan kendakumamasannya dalam beleria telaM orangraa keatas 
ka kerabat yang deuntut mafkahvnyaira haras kara, kecua: tuzmn dar anak: ciman: 

aggua wait atasanak, muakipun dia ke 















Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 309 





Dari keterangan tersebut di atas, nampak jelas bahwa Umar RudhiyuMlabu 
Anhu berpendapat tentang wajibnya nafkah kepada semua kerabat, dan 
demikian itu adalah pendapat ulama Hambali, seperti telah disebutkan. 
Bahkan pendapat dan perbuatan Umar merupakan dalil madzhab Hambali 
dalam kewajiban natkah terhadap semua ushuhah," Pendapat ini layak dinilai, 





karena dia menjadikan nafkah berjalan pada sistem warisan, dan demikian 

itu bersumber dari Al Our'an dan As-Sunnah, dan lebih dekat kepada kaidah 

fikih2 

2. Umar Rudhyallahu Anfu tidak meremehkan sikap orang-orang kaya 
yang tidak menafkahi kerabat mereka, bahkan beliau berinteraksi kepada 
mereka dengan tegas, dan keras dalam menghukum mereka. Di antara bukti 
hal itu adalah sebagai berikut: 

a. Umar Rudhpallahu Anbu menulis surat kepada para komandan tentara 
tentang para tentara yang meninggalkan istri mereka, agar memerintahkan 
mereka memberikan nafkah atau mentalak istri mereka, dan jika mentalak 
istri mereka, maka harus mengirimkan nafkah yang telah lewat 

b. Umar Radhiyalluhu Anhu memaksakan ashubah yang kaya untuk menafkahi 
kerabat mereka yang miskin, dan menahan mercka jika menolak, Sebab 
terdapat riwayat bahwa Umar menahan ashahah anak kecil ayar mereka 
menatkahinya, bagi avabuh yang lelaki, bukan perempuan. Sebayaimana 
terdapat riwayat bahwa beliau “memaksakan sescorang untuk menafkahi 
susuan saudara sepupunya.” Dan beliau “membebani tiga orang yang 
mewarisi anak kecil tentang upah penyusuannya.”" 

c. Di samping menggunakan rarbib (peringatan), maka Umar Radhijallahu Anlu 
juga menggunakan metode targ/ih (himbauan), di mana beliau mengatakan, 
“Jika datang bulan Ramadhan, maka nafkah di dalamnya kepada dirimu dan 
keluargamu adalah seperti nafkah fi sabilillah: yakni satu dirham dengan 
tujuh ratus dirham.” Dan beliau mengatakan, “Bukanlah menyambung 
kerabat itu jika kamu menyambung orang yang menyambung kamu, 
demikian itu adalah balasan yang setimpal, akan tetapi menyambung kerabat 
adalah jika kamu menyambung orang yang memutus kamu.”"! 





Luhar.tanu rdsryan, 
ba Bos Aa Bh Pemain tiba hi 
plumaay mex10723"0ilbna Abi aoi yi 





enam (0020777273), dan smadaya vanbuh. Lihat A-Albani psi, 









3265) Don Oadimah, wp 17565) 
2351 








me BSA Srihai an 
(LAH Baibagi yu (7s 


Malunaesay, yudi (10638) 


310 Fikih Tkanomi Umar bin Al-Khathah 





3. Umar Rudluyaluhn Anbm berpendapat bahwa pembagian nafkah 
terhadap orangrorang yang wajib menafkahi adalah dengan sama, seperti halnya 
pembagian dirur membunuh terhadap ayite) (keluarga laki-laki dari pembunuh), 
jika mereka sama dalam tingkatan kerabat. Ini adalah makna perkataan beliau, 

“Maka posisi mereka dalam menatkahinya seperti kondisi agitah, 








Kedua: Nafkah Sunnah 


Islam menilai bahwa nafkah sunnah merupakan salah satu sumber 
jaminan sosial yang terpenting, dan nash-nash Al Guran dan As-Sunnah 
menghimbau dan menganjurkannya lebih banyak daripada dihitung, dimana 
rincian pembicaraan tentang sumber-sumber tersebut terdapat dalam kitab- 
kitab fikih dan hadits. Karena itu, kajian ini akan dibatasi pada definisi 
singkat tentang sebagian sumber yang mendapat perhatian dalam fikih 
ckonomi Umar Radhiyatlahu -nbu, di mana yang terpenting diantaranya 
adalah sebagai berikut: 

1. Wakaf 


Dikarenakan harta dicintai di dalam jiwa dan scrorang sulit mengo- 
sangkan diri dari kepemilikannya, maka Islam mensyariatkan penahanan 
modal harta dan menshadagahkan manfaarnya dengan dilarang upaya 
memiliki harta ini dengan cara apa pun dari cara-cara pemindahan 
kepemilikian, dan menjadikan manfaatnya untuk segala bentuk kebaikan.?! 

Wakaf adalah cara pemindahan pemasukan pendapatan yang hakiki 
yang lahir dari pokok yang produktif dari pemil 


inidividu yang lain, dan dapat diambil kemanfaatannya secara terus menerus 
"1 





ya kepada pihak atau 


selama pokoknya yang produktif masih ada. 
Wakaf memiliki keistimewaan atas sumber-sumber jaminan sosial yang 
lain seperti berikut ini: 
Pertama, berkelanjutan: di mana kemanfaatan wakaf selalu berlangsung 
sclama barang yang diwakafkan produktif, sehingga sumber ini dapat 
dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. 


Kedua. merjeluruh, maksulnya adalah dalam dua bal: 








| Angikwengeuta kerap yendasa lara ertan erbagan muat erbilpareieyang wates bau Gudamat, 

392 788725) DR Wanbah ArLukattt (Ad (832458) 

gDiNt SpAAh Maton Abu Zanrh Aiolatou/ 2. It, Min 7, DR Atdutab bia Ahmad AlZak, Act Wsf 
daotata hlm 

3 ha. DR Malu 











isa! Anas As Zangi, Naela 4 Towey' AI Laura Wan. 24 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 311 





a. Jenis kemanfaatan, di mana wakaf dapat menutupi banyak bidang, baik 
dalam bidang konsumsi (penghidupan), produksi dan jasa (pendidikan, 
kesehatan, dan laindain)."! 

b. Jenis orangorang yang memanfaatkany dimana wakaf dapat bermanfaat 
bagi keluarga, kelompok, hahkan semua umat. Demikian itu terkembali 
kepada penentuan pewakaf tentang siapa yang diwakafi. Ini berarti bahwa 
wakaf tidak selalu bersandar kepada tolok ukur kebutuhan, namun 
seringkali wakaf bersandar kepada tolok ukur akhlak yang lain, atau 
memberikan pelayanan umum secara cuma-cuma, seperti orang yang 
mewakafkan hasil lahan tanah kepada para pencari ilmu di sekolah tertentu 
dengan tanpa mensyaratkan ketidakmampuan mereka, dan seperti orang 
yang mewakafkan air sumur kepada penduduk suatu daerah, baik yang 
kaya maupun yang miskin tanpa pilih kasih! 

Secara umum, bahwa wakaf adalah berarti memperluas ruang lingkup 
orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kekayaan yang barang yang 
diwakafkan, yaitu dengan memindahkan kepemilikan manfaatnya -pada 
umumnya- dari individu kepada jamaah yang banyak jumlahnya dan 
terkadang sedikit, sesuai syarat yang ditetapkan pihak pewakaf. Dan disamping 
wakaf memiliki peranan dalam merealisasikan jaminan sosial, maka wakafjuga 
memiliki andil dalam pengembangan sumbcr daya manusia dari bentuk wakaf 
pendidikan, dan terhadap kesehatan dengan maknanya yang komprehensif 
bagi makanan sehat, tempat tinggal yang sehat, kebersihan, dan terapi. 
Sebagaimana wakaf juga andil dalam pembentukan bangunan dasar dan 
pengembangannya dengan wakaf jalan, jembatan, sumur, sungai, dan lain- 
lain. Dan mayoritas wakaf di dalam masyarakat Islam dan bentuk besar dalam 
harta wakaf dan pihak yang diwakafi juga melahirkan pergerakan investasi 
yang luas dengan cara mendirikan dan mengembangkan beberapa industri 
yang melayani tujuan wakaf. Tidak hanya sampai di situ. Bahkan seringkali 
sebagian individu menghidupkan lahan mari kemudian diwakafkan, di mana 
hal ini memiliki dampak seperti telah di: 
ekonomi dan pembentukan modal yang produktif. 








bukkan tentang pengembangan 






As pulo Yah Mahoni Jnek As, Ia star Nawaigyya Tahbyat min 





Sam 1d IbeaTatiyak berperdopothatws maafisti boleh hany kepada otg 
Akun bergke otar rang tang ea emut donald dengn embA! Ga 
mcatudi pendekatan kepuda Alah Lahat Majom" Lau ter Tai 
ratan Ahmad Dunya, Ar Wapif Ijat 












3 Yimar cum hal tesehar pada 5 





312 Pikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


Dan dalam fikih ekonomi Umar Radhiyahiiha Anu, kajian akan dibatasi 
pada peranan wakaf scbagai sarana percalisasian jaminan sosial, seperti 
berikut ini: 

1. Umar Radiyalluhu Anbu menolak pembagian lahan pertanian di daerah 
taklukan, dan dijadikannya wakaf yang mengucurkan pemasukan yang 
dapat dimanfaatkan kaum muslimin dalam sepanjang generasi yang 
berikutnya. Sebagai bukti demikian itu, bahwa ketika kaum muslimin 
menaklukkan Irak, maka mereka meminta Umar agar membagikan tanali 

esungguhnya 

kami adalah yang menaklukkannya dengan perang!” Maka Umar menolak 
dan berkata, “Lalu apa yang untuk orang-orang setelah kamu dari kaum 
muslimin?" Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar berkata, “Tidak, 
ini adalah modal. Akan tetapi aku menahannya dalam sesuatu yang akan 
berlaku pada mereka dan pada kaum muslimin,” 
Sungguh wakaf ini merupakan wakaf terbesar dan paling luas cakupannya, 
dimana dia mencakup lahan pertanian di Irak, Syam, dan Mesir, dan 
pemanfaatannya bagi semua kaum muslimin kcti 
mendatang. 

2, Dari Ibnu Umar Radhiyalalhn Awhn, ia berkata, “Umar mendapatkan tanah di 
Khaibar, maka dia mendatangi Nabi Sha/eladu Alehi wa Sallam, lalu berkata, 
“Aku mendapatkan tanah yang aku tidak pernah mendapatkan harta yang 
lebih bagus daripada dia sama sekali, Lalu apa yang engkau perintahkan 
kepadaku dengannya? Beliau menjawah, Jika kamu mau, tahanlah 
pokoknya dan kamu sedekahkannya." Maka Umar menyedekahkan tanah 
tersebut untuk fakir miskin, kerabat Rasulululah, sabilillah, tamu, dan ibnu 
sabil dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh dihibahkan, 
dan tidak boleh diwariskan, Namun tidak mengapa bagi pengelolanya jika 
makan darinya dengan cara yang ma'ruf, atau memberikan makan kepada 
teman tanpa menjadikannya sebagai kekayaan.” 

Sungguh wakaf ini merupakan wakaf sosial pertama di dalam Islam, di 
mana Abdullah bin Umar berkata, “Shadagah pertama di dalam Islam adalah 
shadagah Umar, lalu Rasulullah herkata kepadanya, Tahanlah pokoknya dan 
sebarkanlah buahnya, 8 








tersebut di antara mereka, dimana mereka mengatakan, 





itu dan bagi gencrasi 







ya. Kenlaput in: adulah berdararan paca endapa:fikia yarg melihat bahwa 


# merjadikantanah 
lap kram rasuberin. 









12). dn dikukan akaf mid alih cbs pengenulundar 
petdalnalui maka” Umar, ud. St 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 313 


Pada sisi lain, bahwa wakaf tersebut merealisasikan jaminan keluarga, 
dimana dia dimanfaatkan oleh kerabat Rasulullah, dan juga mercalisasikan 
jaminan sosial melalui penginfakan hasilnya terhadap kelompok-kelompok 
lain yang disebutkan. 

. Di antara wakaf khusus adalah seperti yang disebutkan dalam hadits 
Tamim Ad-Dari Radhiyulluhu Anbu, bahwa dia berkata, “Aku meminta 
kepada Nabi Sla/fallahu Ahuhi wa Sallam kapling tanah di Syam sebelum 
ditaklukkan, maka beliau memberikannya kepadaku, lalu Syam ditaklukkan 
oleh Umar pada masa khilafahnya, maka aku mendatanginya dan berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah Wha/lalahu Alaihi ma Sallam telah memberikan 
kepadaku tanah dari demikian sampai demikian.” Maka Urnar memberikan 
sepertiganya untuk ibnu sabil, sepertiganya untuk para pengelolanya, dan 
sepertiganya lagi untuk kami.” 


Fa 


Dalam riwayat ini Umar menjadikan sepertiga hasil bumi tersebut sebagai 
wakaf bagi ibnu sabil dan melarang penggunaannya dalam kepentingan 
pribadi, di mana Umar berkata kepada Tamim, “Kamu tidak boleh menjual. 

Pada sisi lain, bahwa riwayat tersebut menunjukkan cara terbaik dalam 
pembagian hasil investasi, yaitu dengan membagi ke dalam tiga kelompok: 
sepertiga untuk konsumsi, sepertiga untuk infak sosial, dan sepertiga lagi 
untuk dana investasi. Dan hal itu dikuatkan oleh As-Sunnah, di mana Imam 
Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Sha/lalluhu Alaihi ma Sallam bersabda, 


“Ketika seseorang sedang di tanah yang lapang, dia mendengar suara di awan yang 
menyatakan, “Siramilah kebun Puan!” Lalu aman tersebut menjauh, kemudian 
menuangkan atrnya di suatu lahan, sebingga salah satu saluran air di sana telah 
menampung semua air tersebut. Lalu dia mengikuti air tersebut, dan ternyata terdapat 
seseorang yang berdiri di kebunnya memindahkan air dengan timbanya, maka dia 
berkata kepadanya, Wahai hambu Allah! Siapa namamu?' Ia menjawab, “Pulan,” 
nama yang didengarnya di awan. Maka dia balik berkata kepadanya, Wahai hamba 
“Ulah! Mengapa kamu menanyakan kepadaku tentang namaku?" Ia berkata, 
Sesungguhnya aku mendengar surat di aman yang ini airnya mengatakan, Siramilah 
kebun Eulan, dengan menyebut nama kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap 





DP Tb pe Ta dn dengn mba 


Pein raga” 
Sg Dan lihai, Abu Uaid,. alun 226 


Ea par ema peni Belahan 

Maka tata itu bagi keluarga dini Sebab telah maklum 

bala tnah Pram pada mala dalah wakaf urwa bagi semua kaum mulia, isiua Umur meoadikantaah In akar khunis 

bagi Tamim dan kx db mentinta kapling tanah tersebut kepada Nabi $lstalt- sb au Sulam dan 
Taman watu incujual bina sabl berkat bersataa Tatan dalam lis 



















314 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


kebun kam?" Ia menjawab, “Tika kamu mengatakan itu, maka sesungguhnya 
aku melihat apa yang keluar darinya, lalu aku sedekahkan sepertiganya, aku dan 


keluargaku makan sepertiga, dan aku kembalikan kepadanya sepertiga. 
2. Pemberian 


Pemberian pada asalnya adalah suatu sedekah suka rela. Sedangkan 
yang dimaksudkan di sini adalah, jika seseorang memberi orang lain harta 
untuk dimanfaatkannya dalam waktu tertentu, kemudian dikembalikan 
lagi. Sebagai contohnya adalah, jika seseorang memberi sahabatnya tanah, 
unta, atau kambing untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu kemudian 
dikembalikan lagi? Dan seyogianya jika harta yang diberikan tersebut masih 
utuh jika telah dimanfaat-kannya. 

Dan dengan bahasa ekonomi, maka pemberian itu adalah berarti 
“pengalihan pemasukan yang hakiki dari modal harta produktif tertentu 


kepada seseoang yang membutuhkan dan dalam tempo waktu tertentu. 

Bila kita cermati, maka bentuk pemberian tersebut serupa dengan wakaf 
dalam makna pengalihan manfaat harta bagi masing-masing dari keduanya, 
namun dalam wakaf dengan bentuk abadi, sedangkan dalam pemberian 
hanya dalam waktu tertentu. 

Sesungguhnya Islam menganjurkan untuk mengerahkan pemberian 
dengan berbagi bentuknya. Sebagai dalil atas itu adalah sabda Nabi Shallullutm 
Alaihi wa Sallam, 

“Apakah kamu tahu, sedekah apakah yang paling utama?” Mereka menjawal, 

“Allah dan Rasul-Nya adalah yang lebih mengetahui." Belian berakta, “Pemberian: 

“yaitu jika seseorang di anlara kamu memberikan sandlaranya dirham, punggung unta, 

susu kambing, atau susu sapi. 








Sesungguhnya pemberian merupakan salah satu sumber jaminan sosial 
yang mendapat perhatian di dalam fikih ekonomi Umar Radiirallahm Ambar 
di antara contohnya adalah sebagai berikut: 


hadits nc. 2984, dr lihar DR. Syaugi Ahad Dunya, Tamow A1 Two Toha AI dn hlm. 20. 
| Abu Ubaud, Gir U-Had 1:70) Abakar, AI arag #t-Lgpanfta, Alm LI 

ArZungi apv bln. 27 

F .ALMpasd, hadits x5 UI, dan Al Haiti berkat, “Diriwayatkan oleh Ahmud, Abu Yale, Al Bazaar, Aa Thabarani 

dalam Al bow, Can para perawi Ahmad pra perawi shahih,” Lihat, Aiwns' Az Zarad(3:235). Sedangkan AP Albani menyatakan 

Ius Dhajah, hadits m0, 1778, Tapi bada isa datang dengan redaksi Isa yang shahih, dun di 

dalaomsyadisebutkan, “Beron/gw uns membernkan aw. rda, clan dnyas dara wa Ih ida muka sgen memraltakan dm 
keluarkan aleh Abrasi, on tndite ma. "1034, At.Tirmun, In Comam hadite no 1957, dan da bercata, 

dan harudingkat Al Albani, atik 4 Tang wet Tedi Il. 377, da 

besikas unta dau kawbing yang mewsliki mu,dan been peetasian,dalamas 
















Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 315 


I Seseorang datang kepada Umar Radfiyu/labw Anw ingin menyedekahkan 
dua untanya, maka Umar berkata kepadanya, “Bagaimana keluargamu?” 
Ketika dia memberitahukan kondisi keluarganya kepada Umar, maka 
Umar bekata, “Aku berpendapat bahwa kamu tidak memiliki kelebihan 
atas keluargamu, Ambillah kedua untamu itu.” Dan Umar menyerukan 
untuk diambilkan dua unta lagi untuknya, lalu beliau berkata, “Ambilah 
keduanya, karena keduanya sebagai pemberian bagi kamu. Dan jika kamu 
memeras susu unta, jadikanlah dia minumanmu dan berikanlah kepada 
keluarga kamu,” Kemudian dia datang kepada Umar membawa kedua unta 
tersebut bersama dua anak keduanya, lalu dia memberikan hal tersebut 
kepada Umar,” 

2. Pemberian dirham: di mana terdapat riwayat bahwa Hindun binti 'Utbah 
meminjam kepada Umar uang dari baitul mal sebanyak 4000 dirham untuk 
dijadikan modal dagang, dan dia menjaminkannya kepada Umar, maka 
Umar memberikan pinjaman kepadanya....”! 

3. Batas-batas Infak Sunnah 

Sesungguhnya orang yang beriman karena melihat pahala, maka 
terkadang dia menginfakkan hartanya dalam bentuk-bentuk kebajikan 
sampai habis seluruhnya atau mayoritasnya, sehingga hal itu berdampak pada 
kerancuan sistem nafkah -yang telah disebutkan sebelumnya-, dan selanjutnya 
akan berdampak pada proses distribusi dan sistem jaminan keluarga, di 
mana pemilik harta dan orang-orang yang wajib dinafkahinya terhalang 
dari memanfaatkan hartanya, namun justru dimanfaatkan oleh orang lain. 

Apakah syariat menetapkan batasan infak sunnah yang tidak boleh 
dilampaui? Ataukah syariat memberikan kepada muslim kebebasan 
menginfakkan hartanya dalam bentuk-bentuk kebaikan, walaupun dia dan 
keluarganya tidak memiliki sesuatu? 

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan nampak jelas dalam celah- 
celah pengenalan hubungan antara nafkah sunnah dan nafkah wajib. Maka 
tidak dibenarkan bila seseorang mendahulukan nafkah sunnah atas nafkah 
wajib. Sebab yang terakhir adalah /irdbu win baginya, yang jika diabaikan 
menjadi berdosa. Dalam hal ini, Nabi Shulalullahu Alaibi wu Sallam bersabda, 





1 AkBaladzati, Amab-Uhtayaf (AnsSivikboni bln, 274, 
2 Telah disebstkan taklwnya 


316 Fikih Rkonomi Umar bin Al-Khathab 


“Cukuplah seseorang berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang wajib 

dinafkahinya." 

Sesungguhnya dalil-dalil syar'i dan kaidah-kaidahnya tidak menetapkan 
pendahuluan hal-hal yang sunnah atas hal-hal yang wajib, namun justru 
mengatakan kepada setiap muslim, 

“Mulailah dirimu sendiri, lalu bersbadagahluh kepadanya: jika terdapat suatu 

kelebihan, maka bagi keluargamus: jika terdapat kelebihan dari kebutuhan 

keluargamu, maka bagi kerabatmu: dan jika terdapat kelebihan sesuatu dari 
kebutuhan kerabatmu, maka (lakukanlah) demikian dan demikian.” Beliau 
bersabda, "Muka yang di depan, kanan, dan kirimu.”? 





Fugaha' berbeda pendapat tentang batas-batas infak sunnah. Tapi 
pendapat yang dinyatakan oleh sebagian ulama muhaggig, bahwa seseorang 
tidak boleh menyedekahkan sesuatu yang dibutuhkan untuk kecukupan 
dirinya sendiri dan kecukupan orang yang wajib dinafkahinya, Sedangkan 
yang selebihnya itu, maka disunnahkan baginya untuk bersedekah,” 

Sesungguhnya Umar Radhiyalluhu Anhu tidak mengakui tentang 
menyedekahkan seluruh harta, dimana beliau berkata ketika menjawab 
putranya, Abdullah ketika ingin menyedekahkan seluruh hartanya, “Janganlah 
kamu mengeluarkan semua hartamu, tapi bersedekahlah (sebagiannya) dan 
tahanlah (sebagiannya). Dan ketika Ghailan Ats-Isagafi ingin mewasiatkan 
seluruh hartanya kepada orang-orang miskin, maka Umar memaksanya 
schingga dia mencabut hal tersebut, dan Umar berkata kepadanya, “Jika kamu 
meninggal dengan memegang pendapatmu, niscaya makam kamu dirajam 
seperti dirajamnya makam Abu Righal."'! 


Ketiga: Sumber-sumber Umum 

"Terdapat ragam sumber yang memiliki saham dalam merealisasikan 
jaminan sosial, dimana sumber-sumber tersebut telah maklum. Maka kajian 
akan dibatasi pada penjelasan apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar 





| HI, Ahmad, Mon hadits no, 6499, Abu Dawud, An Como, hadits no, 1492, dan sanadnya basi Lihat, AbAlbgs 
hadis mo 54, dan adit ii dlam Mhs dengan olah Ii bai no 990 





Wei, 


2 HR. Manimdilam Vollnya dadi ro, 

3. Saha'idan ba tenbut pd lb Onde B6, Ibu Ham ons(88695Aa-Navan, “uv 16220231) Iban 
Han pi 40349, 

4 Tah dwabantahhdinya 

8 MIMamard yuh(Rlan) Hadi iri iebunkan Ahmad dalam A/2Muat hadivei 4617, dan At Trmridalam “4 San udin 
aa, 1828 dengan wadah Casa. Adapun Abu Righal, maka mainanye adalah Oi bun Mumebbih, penilik kuburan yang dircias san- 
pu hari im entar Maktah dim Madina, dan dis eorangshdiyah” Dibitakan, had di adl ehagapemundu rangrang 
Tabanan ketuk Inun menyerang Ka'ta, lalu di meninggal bersama orargorang yang metungga pada poratwa hun Gal, 
ihas Kivinain AeZarai tw sio 








Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 317 


tentang dampak sebagian sumber terebut dalam merealisasikan jaminan sosial. 
Di antara yang terpenting dari sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tanah Larangan 

Nampak tujuan Umar dalam takaful sosial dari diberlakukannya tanah 
larangan dalam perkataannya kepada orang yang bertanggung jawab tentang 
pengelolaan tanah larangan, “Hindarilah ternak Ibnu Auf dan ternak Ibnu 
Affan, karena keduanya jika ternak mercka mati, maka mereka akan kembali 
kepada korma dan pertanian: dan sesungguhnya pemiliki unta yang sedikit 
dan pemilik kambing yang sedikit, jika ternak mereka mati maka mereka 





akan mendatangiku berserta anak-anaknya, lalu berkata, “Wahai Amirul 
Mukminin, apakah aku membiarkan mereka! Sedangkan air rumput dan 
rumput lebih mudah bagiku daripada emas (dinar) dan perak (dirham),”! 


Dalam riwayat tersebut, Umar menjelaskan tanggung jawabnya sebagai 
pemegang pemerintahan tentang orang-orang miskin, membantu mereka, 
dan bahwa dia tidak mungkin membiarkan mereka membutuhkan. Karena 
itu beliau memperingatkan mantan hamba sahaya yang mengurusi tanah 
larangan untuk mengutamakan orang-orang kaya, dan “beliau berpendapat 
bahwa jika tanah larangan tidak mencukupi untuk ternak orang-orang 
miskin dan orang-orang kaya sekaligus, maka ternak orang yang miskin 
lebih utama diperhatikan. Sebab orang-orang miskin yang sedikit ternaknya 
jika dilarang dari air dan rumput, niscaya ternak mereka akan binasa, 
sehingga membutuhkan penggantian mereka dengan membayar dirham dan 
dinar kepada mereka untuk menutupi kebutuhan mereka. Dan, seringkali 
kebutuhan baru tersebut menyebabkan munculnya kebutuhan uang untuk 
kepentingan yang lain.” 

Demikianlah andilnya tanah larangan dalam merealisasikan jaminan 
sosial: yaitu dengan memberikan prioritas kepada orang-orang miskin dan 
mendahulukan mereka atas orang-orang yang kaya, jika tanah larangan tidak 
mencukupi semua, Sebagaimana juga nampak jelas dari keterangan terbut 
bahwa tanggung jawab negara Islam terhadap fakir-miskin tidak terbatas pada 
pengalihan uang, namun mencakup pemeliharaan kegiatan ekonomi yang 
menjadi penopang orang-orang miskin. 

Dan diantara bentuk pemanfaatan tanah larangan dalam merealisasikan 
jaminan sosial adalah, bahwa “Umar menempatkan penggembalaan unta 





1 Sebelumnya telah disebutkan riwari 
3 bau Haler, opcit(620) 


ia keagkan 


318 Fikih Tekonomi Umar bin Al-Khathab 


zakat di tempat tanah larangan.” Di mana tidak samar lagi bahwa unta-unta 
terscbut merupakan sumber takaful. 

2. Pengelolaan Lahan Mati dan Pengaplingannya 

Pengelolaan lahan mati dan pengaplingannya merupakan tujuan utama 
pengembangan sumber-sumber bumi, Dimana negara Islam memotivasi 
pengeksplorasian sumber-sumber tersebut, dan pengeksplorasian ini menuntut 
pemberdayaan orang-orang miskin yang lemah, dan masing-masing dari 
pengaplingan tanah dan pengelolaan lahan mati dapat menjadi saham dalam 
merealisasikan jaminan sosial, dengan penjelasan sebagai berikut. 

a. Insentif pemerintah terhadap orang-orang yang membutuhkan, sehingga 
mereka mampu mengeksplorasi sumber-sumber tereebut. Di antara riwayat 
yang menjelaskan dernikian itu adalah, bahwa Umar memberikan seseorang 
tanah di Basrah, dan menulis untuknya kepada gubernur Basrah tentang 
hal tersebut, dan mengatakan, “Maka bantulah dia atas ladangnya dan 
kudanya, karens sungguhnya kau telah mengizinkan kepadanya untuk 
menanam ...”1 Sebagaimana pemerintahan juga mampu menghidupkan 
lahan mati dan mengeksplorasinya untuk kemaslahatan orang-orang yang 
membutuhkan. 

b. Mensyaratkan orang yang menangani pengelolaan lahan mati atau 
diberikan oleh Imam agar dia menjadikan sebagian dari pemasukannya 
untuk orang-orang yang membutuhkan. Di mana Umar meneruskan bagi 
Tamim Ad-Dari apa yang diberikan kepadanya oleh Rasulullah di Syam, 
dan Umar menjadikan sepertiga pemasukannya untuk ibnu sabil." 

. Pemberian tanah terhadap orang-orang miskin untuk melakukan 
kegiatan yang menuntut dana eksplorasi, seperti pemberian lahan untuk 
penggembalaan ternak, dan lain-lain. Di mana Umar telah memberikan 
tanah kepada kaum untuk kandang kuda mereka." 

3. Pemberdayaan Orang-orang Kaya 

Yang dimaksudkan pemberdayaan adalah mewajibkan pengeluaran 
tertentu dari harta yang ditetapkan oleh imam terhadap orang-orang kaya 
ketika adanya kebutuhan umum, yang ketetapan-ketetapan ckonomi lain 
tidak mampu menutupinya.” 


» 





Telah dscduckaa tahh:ijaya 
Telah dsebuckan tahhriinya, 
Ivat, Ly AI Anik evtr neha AHluwaisi, AtGAma, lw. 281,263, AopSyadhibi, Ayah 619) 


1 
2 
3 
4 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 319 


Penggunaan kata pemberdayaan adalah lebih baik daripada kata pajak, 
karena otentitas penggunaan yang pertama dalam fikih Islami, dan karena 
memberikan inspirasi terhadap makna selain makna yang diinspirasikan dari 
kata pajak. Sebab pemberdayaan itu berarti pemotongan dari harta orang 
kaya dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, dan pemotongan ini 
tidak berlaku lagi dengan hilangnya kebutuhan yang mendesak tersebut. 
Sedangkan pajak berkaitan dengan apa yang ditetapkan kepada non muslim, 
seperti jizyuh dan haru, dan berkaitan dengan apa yang diserahkan hamba 
sahaya kepada tuannya tentang &/argj yang ditetapkan kepadanya." 


Pertanyaannya, apakah terdapat sesuatu dalam fikih ekonomi Umar 
tentang tema pemberdayaan dalam harta orang-orang kaya ini? 

Jawaban pertanyaan tersebut akan muncul ketika membaca beberapa 
riwayat berikut ini: 

1, Umar Rudhiyailabu Anhu berkata, “Jika aku menghadapi dari perkaraku 
apa yang telah aku lewati, niscaya aku akan mengambil kelebihan harta 
orang-orang kaya, lalu aku membagikannya kepada kaum muhajirin yang 
miskin.” 

2. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Al-Khathab berkata pada tahun 
Ramadah -yang saat itu tahun paceklik yang mencekam, setelah Umar 
berupaya keras dalam membantu orang-orang Arab badui dengan unta, 
gandum, dan zaitun dari seluruh wilayah yang mengalami penderitaan 
tersebut-, maka Umar berdiri seraya berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah rizki 
mereka di atas gunung” Maka Allah memperkenankan baginya dan bagi 
kaum muslimin, lalu dia berkata -ketika turun hujan-, “Segala puji bagi Allah. 
Demi Allah, jika Allah tidak melapangkannya, maka aku tidak tinggalkan satu 
keluarga kaum muslimin yang memiliki keluasan, melainkan aku masukkan 
kepada mereka sejumlah mereka dari orang-orang miskin, karena tidak akan 
ada dua orang yang binasa dari makanan yang mencgakkan satu orang. 

. Imam Asy-$yafi'i berkata, “Sesungguhnya diriwayatkan dari Umar bahwa 
dia berkata, Jika manusia tertimpa peceklik, niscaya akan aku berikan 
kepada mereka dari harta Allah, sehingga aku tidak mendapatkan satu 
dirham. Lalu jika aku tidak mendapatkan satu dirham pun, maka aku 
wajibkan setiap orang untuk membantu satu orang,” 





1 Lihat, Stade iletAvr bersama syarahnya ati Roi(4:5390 
Telah disebutkan takhusinya. 

Dikeluarkan oleh Al Bakhari datar 1! hh, -Alfhud dan sanadnya shabik, Lihat, Al Albi, Shabi6,1!- Adab AL Mpok Mo 

21 


320 Fikih Ekonomi Umar hin Al-Khathah 


Riwayat pertama dari beberapa riwayat tersebut memberikan pengertian 
tentang penyesalan Umar Radhiyalahw Anim discbabkan tidak mengambil 
kelebihan dari harta orang-orang kaya dan membagikannya kepada orang-orang 
miskin, dan tidak terdapat sumber yang menjelaskan kapan Umar mengatakan 
hal tersebut, dan apa yang menghambatnya dari rmelakukan hal tersebut?! 

Sesungguhnya ungkapan, “Jika aku menghadapi dari perkaraku apa 
yang telah aku lewati”, adalah berarti penyesalan atas terlewatnya perkara 
yang di dalamnya terdapat kemaslahatan, dan tidak mungkin dikejar lagi 
karena waktunya telah lewat. Artinya bahwa Umar Rad/iyallahw Anhu ingin 
melakukan hal tersebut dalam kondisi tertentu yang menuntutnya, namun 
kondisi tersebut telah berakhir sebelum Umar melakukan hal tersebut. 

Lalu apakah kondisi yang terlewatkan oleh Umar tersebut, dan beliau 
berharap jika di dalamnya dia mengambil kelebihan harta orang-orang kaya 
untuk dibagikannya kepada orang-orang miskin? Dan apa yang dimaksudkan 
dengan mengambil kelebihan? 





Sesungguhnya jawaban pertanyaan tersebut nampak di dalam riwayat- 
riwayat lain," yang merupakan penafsiran dan penjelasan terhadap riwayat 
pertama -dengan memastikan keshahihannya-, di mana riwayat-riwayat 
tersebut mengisyaratkan tantang adanya beberapa kondisi sebagai berikut: 
a. Kelaparan umum dan sangat berat kondisinya disebabkan peceklik. 

b. Banyak orang yang meninggal dalam masa kelaparan tesebut. Sebab 
Aslam berkata, “Sungguh terdapat banyak orang yang meninggal di antara 
mereka, di mana aku melihat dua pertiga dari mereka meninggal, dan tersisa 
sepertiga," 

& Masa kelaparan tersebut menghabiskan harta manusia. Sebab tersisa bagi 
sebagian mereka apa yang dapat menopang hidup mereka, dan tersisa bagi 
sebagian mereka sesuatu yang tidak disebutkan." 

d. Umar Radhiyalahu Anbu mengerahkan sumber-sumber baitul mal untuk 
menghadapi krisis tersebut, 


1 AbAggod mengisyanekan bahwa perkataan versebun adalah padahar—harter 


bim, 123, low adalah peryimpulan dac riwayat, dan tidak berwadarhkaa pid: rnwaya yang kl 
orang mwanatakan demikian it pad bariluriteraklurnya, Sesah bleh jai dia sengataka 













? adlah ungkapan yang menunjukkan penyesalan 
mata ati ungkapan tenebut dalah, "ia aku 


2. Peatan Koran, “ia aka memperparah ke 
atas telewatnya perkara yang il dalamanya terdapat kewunlahutan secara uya: 
mergesahw dulu apayangaku kerabt belakangan, dan nampak bi yang 38mpak bagiku belikangan? Lihat, AbArhim 
Road, “lu 1 Mahal Yyorh “ls Dannd (RS 9), dam bandingkan Ar Nawawi, Sunil hahah Madan 

Benonpinen Is Kb byk undirc il dan bilah ena dai 


















Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 321 


e. Jika kelaparan masih berlangsung hingga habis sumber-sumber umum, 
maka Umar Radhiyallihu Anhw akan memasukkan kepada setiap keluarga 
yang memiliki kelonggaran sejumlah hitungan mereka dari orang-orang 
miskin. 


. Orang-orang yang memiliki kelonggaran pada masa paceklik tersebut adalah 
mereka yang mendapatkan dari makanan yang menopang hidup mereka, 
maka Umar Radhiyallahw Anlw ingin mewajibkan -jika kelaparan berlanjut- 
kepada keluarga yang memiliki kelonggaran untuk bersama orang-orang 
miskin dalam kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup. Ini adalah 
politik Umar Radhiyallahu Anbu yang dinyatakan dengan perkataannya, 
“Sungguh aku ingin agar aku tidak melihat kebutuhan melainkan aku 
tutupinya, selama pada sebagian kita terdapat kelonggaran bagi sebagian 
yang lain. Dan jika itu tidak bisa dilakukan, maka kita harus sama dalam 
merasakan hidup hingga kita sama dalam kecukupan.” 

Sesungguhnya politik tersebut adalah politik kesetaraan dalam 
penghidupan, sehingga manusia sama dalam merealisasikan apa yang bisa 
menegakkan hidup mereka, Artinya, bukanlah sebagai hak seorang muslim 
bila dia menahan apa yang lebih dari kebutuhannya, sementara orang- 
arang muslim di sekitarnya tercampakkan kepada kematian karena tidak 
mendapatkan apa yang menopang kekuatan mereka. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya Umar Rashiyallaha 
“Anhu berpendapat bahwa orang-orang miskin memiliki hak di dalam harta 
orang-orang kaya dengan kadar yang menutupi kebutuhan primer mereka, 
sesuai kaidah-kaidah yang disimpulkan dari beberapa riwayat sebelumnya. 

Dengan kata lain, bahwa apa yang dilakukan oleh Umar Radhiyallahu 

Anhu berkaitan dengan menutupi kebutuhan orang-orang miskin, tidak 
dengan mengambil kelebihan orang-orang yang kaya. Sebab Umar Radhiya/lahu 

.Anhu mengerti hak orangorang kaya dalam harta mereka, dan tidak boleh 

mengambil sesuatu pun darinya kecuali dengan cara yang benar. Karena 

itu Umar Rudhiallehu Aubw mewasiatkan kepada khalifah setelahnya ketika 
menjelang wafatnya, “Dan aku berpesan kepadanya tentang penduduk kota 
dengan baik: karena sesungguhnya mereka adalah pembela Islam, pengumpul 


W80 Telah disebutkan takhrirya. D: mana Umar mengumandengkan poliik tersebut dalari khathahnya setelah sampstnya kabar 


gembira penaklukar ALOodisiyai-cbapaimama discbutksmberbagaisumbce- Dada tahu 14. wenurat pendapa serkuat, Lihat, 
DR. Mulan 





sin Shamsil AeSulami, Terma Taher Kiah 4) Bala wa te Nahepah (Sl IN 


322 Fikih Ikonomi Umar bin Al-Khathab 


harta negara, dan kebencian lawan, dan agar tidak diambil dari mereka 


melainkan kelebihan mereka dengan kerelaan mereka,"!! 


Sikap Fugaha' tentang Penugasan Orang-orang Kaya 


Fugaha' muslimin menetapkan, bahwa jika terjadi kebutuhan pada kaum 
muslimin, sementara sumber-sumber jaminan sosial yang biasa tidak cukup 
untuk menutupinya! maka demikian itu menjadi wajib atas orang-orang 
yang mampu di dalam masyarakat muslim, dan ulilamir mewajibkan mereka 
jika mereka menolak. Di antara pendapat fugaha' dalam hal tersebut adalah 
pendapat Ibnu Hazm, “Wajib atas orang-orang yang kaya dari penduduk setiap 
negeri untuk membantu orang-orang miskin di antara mereka, dan Sultan 
memaksa mereka atas hal tersebut, jika zakat dan harta kaum muslimin yang 
lain tidak mencukupi.” Dan Al-Ourthubi berkata, “Ulama sepakat bahwa 
jika turun kebutuhan terhadap kaum muslimin setelah penunaian zakat, 
maka wajib menyerahkan harta untuk menutupi kebutuhan tersebut. Malik 
berkata, Wajib atas manusia menebus tawanan mereka, meskipun hal itu 
menghabiskan harta mereka." Dan ini adalah sebuah ijma' dan menguatkan 
pendapat yang kami pilih,"! 

Pada sisi lain bahwa para fugaha' telah mendiskusikan dua masalah 
yang berkaitan dengan tema inis! 

Pertama, Siapakah yang dimaksudkan dengan orang kaya yang wajib 
menutupi kebutuhan orang-orang miskin? 

Kedua: Apakah yang dituntut itu merealisasikan kecukupan terhadap 
orang miskin ataukah sekedar untuk menyambung hidup? 

Dalam masalah pertama, mayoritas fugaha” tidak menentukan sifat 
tertentu bagi orang kaya yang berkaitan dengan kewajiban ini, dan selanjutnya 
bahwa rujukan dalam demikian itu adalah kepada tradisi, dan bagi imam 
kaum muslimin dapat menentukannya sesuai kondisi yang merealisasikan 
Mean aatani 





21 
& 
4 








akhinya. Adapun yang dimaksudkan penduduk kota sebagaimana daput dipuhunu dari peayifaan mereka adalah 
para mui Siaga didaerah porarg Moreka dlabuhwtanatas yang tanya dalam yuan ghanimah, dan rita boleh diambil 
“lari meraka melarikan apa yang lebia dari kebu-uhan mereka, dan dengan yass ata kerelaan mereka dala hal terebut Lihat, Am 
ol, si mean ika ar tentang kokobilan hatabersaraa(Ar'dan ghaniwah seperti derikia im lalu bagarmana sikap 
beliau tenang kelebihan art khusu dengan tanpa altan yang benar secara ar"! Sesungguhnya ebab pengukuhan perkara tenebur 
olabapoyar rak lil drnap gelombang uumasi uga ng da pair lam pad ibun Mae, diyun wb 
orang angan menyesuaikan terhadap nyala dalil ntuk nstupaan 
Lea onang la aa png elf bhanukan ya Da letnllifeman Alah asg menga S4 
wd Iu ng gi ant ec Hb abuhargnpt: komp pong anwhor mania Bee manca, mak ktp ai “CAT 7) 
mber tercebur adalah peri makar dan natkah karahat, ln umbar sumber bait 
utang 1 
nah, Atm? 2m (IAIN 20) 
12!e) dan bandingkan Ibou AbAab 
pat DI Abduusalam Abadi 9. 



























Bina riasan kedua pes 





dasar Ekonomi 323 


Adapun dalam masalah kedua, maka sebagian firgaha" berpendapat 


bahwa yang wajib adalah memenuhui kebutuhan primer, sementara mayoritas 


fugaha' berpendapat bahwa yang wajib adalah merealis 





ikan kecukupan, 


Sesungguhnya fugaha' ketika memperbolehkan ulul amri untuk 


menugaskan orang-orang kaya ketika kebutuhan kaum muslimin kepada 
hal tersebut, maka mereka telah menetapkan syarat-syarat yang harus 
dipenuhinya, sehingga penugasan menjadi legal. Di antara yang terpenting 
dari syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 


ya ya 


» 







. Adanya kebutuhan yang hakiki kepada harta, sementara baitul mal tidak 


mampu menutupinya. 

Bersifat temporal dan sesuai kebutuhan, tidak lebih. 

Harus dilakukan di antara orang-orang kaya dengan adil tanpa ada 
kecondongan kepada seseorang atas tanggungan yang lainnya. 
Bermusyawarah dengan whbe/hatli mal agdi (dewan syura) dari kalangan umat 
dalam hal tersebut, khususnya ulama. Sebab, “jika ulil amri bukan seorang 
ulama dan mujtahid, maka seluruh perintahnya tidak akan ada nilainya 
secara syar'i, kecuali jika perintahnya dikeluarkan setelah bermusyawarah 
dengan ahli ilmu syariah dan atas persetujuan mereka.”4f”) 





Zab (24079-1088h DR Abdilah 

bad f-A6tcamtl:2030)), 

), dan Ibaul Rayyim: Berkata “Pada kenyataannya bahwa uimara" 
aka menaati mereka edalah mengikuti pada penataan ulama” 

Tita, lam Al Mmwnggtin (V1) 


324 Tikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


Pasal 4 
UANG (MONETER) 


Pengantar 
Uang memiliki peranan besar dalam berbagai aliran ekonomi, di mana 
peranan tersebut terkembali kepada beberapa sebab sebagai berikut: 

|. Pelayanan besar yang diberikan oleh uang bagi kehidupan perekonomian: 
karena uang merupakan alat barter, tolok ukur nilai, sarana perlindungan 
kekayaan, dan alat pembayaran hutang dan pembayaran tunai,"""! 

2, Hubungan yang kuat antara uang dan berbagai kegiatan ekonomi yang 

lain, dan pengaruh yang saling berkaitan diantaranya, Sebab kekuatan uang 
bersandar pada kekuatan ekonomi, dan ekonomi yang kuat bersandar 
kepada uang yang kuat, dan sebaliknya, 
Sesungguhnya konsep ckonomi konvensional menilai uang sebagai alat 
netral yang tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi, dan peranan uang 
hanya terbatas pada pemudahan proses barter di antara individu. Tapi 
kemudian konsep ini sejak akhir dasawarsa ketiga abad ke-20 yang lalu 
mulai meniadakan pendapat tersebut untuk mengakui pengaruh uang 
terhadap setiap kegiatan perekonomian. !"1 


, Munculnya pengaruh uang dalam kehidupan perekonomian dengan bentuk 
yang sangat besar pada era sekarang yang menyaksikan krisis moneter yang 
tajam sejak permulaan abad ke-18 M. Di mana harga mengalami gejolak 
besar dari satu waktu ke waktu yang lain, sehingga kecepatan naiknya 
inflasi yang besar menjadi problem terbesar yang dihadapi ekonomi 
dunia saat sekarang, Ini berarti bahwa problem keuangan merupakan 






de CIR, Muhammad Zaki Syaf?1, Mapuklomah) Ap Nagad mo /Uilnask, Win, 19-29, DR, Muhamamad 
Khalil Bari, te pulxu AkKsmnd hlm. 330. 
2 “at DR Labio Syur, Tuidd A/ Fikr 4 tania, bli 172, DR. Mubuvuwad Zaki Syal', 1g Iin. 401402 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 325 


problem ekonomi terbesar yang dihadapi ekonomi kontemporer, dan 
penyelesaiannya berkaitan dengan penyelesaian banyak problematika 
kemanusiaan," 

4. Uang merupakan salah satu faktor kekuasaan dan kemandirian ekonomi, 
Karena itu uang merupakan salah satu bidikan terpenting dalam perang 
ekonomi antar negara, Ketika ekonomi suatu negara ingin digoncangkan 
atau dijatuhkan, maka segala rekayasa diarahkan -dengan tingkat utama- 
kepada uang negara terscbut dan mempermainkannya dengan cara 
embargo dan yang lainnya, untuk menggoyahkan nilai uang, sehingga 
goyahlah ekonomi secara keseluruhannya, dan seringkali menyebabkannya 
kehilangan kemerdekaannya.” 

Jika uang memiliki urgensi seperti itu dan indikasinya di dalam berbagai 
bidang kehidupan perekonomian, maka sudah semestinya jika perhatian 
Islam terhadap uang selaras dan sesuai dengan urgensi tersebut, 

Sesungguhnya perhatian Islam terhadap uang nampak di dalam 
penetapan kaidah-kaidah yang menjamin keselamatan interaksi keuangan: 
seperti Islam melarang cara apa pun yang berdampak mudharat terhadap 
uang, Sedangkan masalah-masalah ijtihadiyah yang berubah disebabkan 
perubahan waktu dan tempat, maka Islam meninggalkan rincian-rinciannya 
kepada pihak yang berkompeten (ulil amri) untuk berijuhad di dalamnya 
dengan apa yang dilihatnya dapat merealisasikan kemaslahatan kaum 
musliminj diantaranya tentang bentuk mata uang, jumlah peredaran uang, 
dan lain-lain, sebagaimana akan nampak jelas dalam kajian ini, insya Allah. 

Tujuan dari pasal ini adalah untuk mengenali hal terpenting yang 
terdapat di dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anbu tentang sekitar 
masalah uang, dan penjelasan beberapa bidang perhatiannya tentang tema 
ini, yang dalam kajiannya akan dikelompokkan ke dalam dua sub tema, yatu: 
(1) Hakekat uang, dan (2) Manajemen keuangan. 


1. Hakekat Uang 


Dalam fikih ekonomi Umar Radhiyulluhu Anhu terdapat riwayat yang 
menunjukkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan 


| Tihar DR, Muhamns 
4 Diwad Ay Namigah tu, 231-252, DR. Hayiin Hei, Ket Ad Dur, hun. 24 





bir, Nabwu Nam Nand tdk blm, 30, Hasan An Nffi, 19 Nishote An Nag 14 Pine Intah 











2 Krisisct negarregara Asia Tenggat adalah krise moneter yang tercermin dalam turunnya nilai mata wangnya, dimana bagian 
"nyari terabut, mengelahkaan adanya intervensi terhadap muta cangrya dim pakula 82 poncang nilainya, Lihat, 
Surat Kabar AA fo, elisi 23032 bln, IL disi 129706 hlru 12, edisi 1283 hlm, 11, adah si TO 








belom kosa Don Hu ingin ur ra Ipda Graha Haneet Ka tu tera. Nai Aa 
dan Mutamzar Al-Sagid, ir, 65-4,73:74, 129119, alm Z1, Koma gta 1276 bla 1 ni 
Math “Mate Kiwat ein 119 hamadi Ula ie 





326 Pikih Pkonomi Umar bin Al-Khathab 


sebagai alat pembayaran dalam muamalah di antara mereka. Di mana Umar 
Radhiyallahu Anhu mengatakan, “Aku ingin menjadikan dirham dari kulit 
unta.” Lalu dikatakan kepadanya, “Jika demikian, unta akan habis.” maka 
dia menahan diri.” Ini berarti bahwa ulil amri dapat memilih uang dari 
materi apapun dan dengan bentuk apapun selama dapat merealisasikan 
kemaslahatan, dan tidak menyalahi hukum syariah. 

Secara global terdapat dua pendapat di antara fugaha' tentang hakekat 
uang, dengan penjelasan sebagai berikut: 


Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa uang adalah bentuk 
penciptaan dan hanya terbatas pada dinar (emas) dan dirham (perak) yang 
dicetak sebagai mata uang” Mereka berpendapat bahwa Allah menciptakan 
emas dan perak untuk menjadi dua mata uang yang dijadikan alat barter dan 
sebagai tolok ukur nilai. Di mana Al-Ghazali berkata tentang cmas dan perak, 
“Di antara nikmat Allah Tu'ula adalah penciptaan dirham dan dinar, dan 
dengan keduanya tegaklah dunia. Keduanya adalah batu yang tiada manfaat 
dalam jenisnya, tapi manusia sangat membutuhkan kepada keduanya.” 

Sementara Ibnu Oudamah berkata, “Sesungguhnya harga -emas dan 
perak- adalah nilai harta dan modal dagang, yang dengan itu terjadilah 
mudharabah dan syarikah, dan dia diciptakan untuk itu. Maka disebabkan 
keasliannya dan penciptaannya terjadilah perdagangan yang dipersiapkan 
untuknya.” 

Sedangkan Al-Magrizi mengatakan, “Sesungguhnya uang yang menjadi 
harga barang-barang yang dijual dan nilai pekerjaan adalah hanya emas 
dan perak saja. Tidak diketahui dalam riwayat yang shahih dan yang lemah 
dari umat yang manapun dan kelompok manusia manapun, bahwa mereka 
dalam masa lalu dan masa kontemporernya selalu menggunakan uang selain 
keduanya,” 

Kedua: kelompok yang sepakat dengan substansi riwayat dari Umar 
Rudbilyallahu Anhu yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka berpendapat 
bahwa uang adalah masalah terminologi. Maka segala sesuatu yang dalam 
terminologi manusia dan diterima di antara mereka sebagai tolok ukur 
nilai, maka dia disebut uang. Di mana Imam Malik berkata, “Jika manusia 





An Nafi Payo Ona ATA Fa ln, 3 
- ph cara) 

bai (2635) daa bandingkan 

Tebe Wilama h Kar: 1 GIwsma blm, A7, da di berpendapat (hlm BU bahwa ang yeng dini: secara nyari, da be 
alah en ln peta aj, el ngka i bilunye biak layat sebaga tep 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 327 


memperbolehkan di antara mereka kulit hingga menjadi cek dan mata 
uang, niscaya aku memakruhkannya jika dijual dengan emas dan perak 





karena adanya kesamaan nilai 
penggunaan uang dengan bahan mayoritasnya dari tembaga, maka dia berkata, 
“Jika dia merupakan sesuatu yang disebut dalam termnologi mereka sebagai 
uang, seperti fivvs? maka aku berharap jika demikian itu tidak mengapa." 


"11 Dan ketika Imam Ahmad ditanya tentang 


Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa uang kembali 
kepada terminologi manusia bahwa sesuatu itu adalah uang, dan ia beragam 
bentuknya sesuai keragaman tradisi dan adat istiadat manusia, dan beliau 
menafikan adanya uang yang pasti dengan hukum syar'i atau hukum alami 
(penciptaan). Dalam hal ini beliau mengatakan, “Adapun dirham dan dinar, 
maka tidak diketahui adanya batasan alami ataupun syar'i padanya, bahkan 
rujukannya adalah kepada "v/ dan istilah yang berlaku. Atas dasar ini, maka 
manusia dalam menilai dirham dan dinar adalah berdasarkan pada tradisi 
mereka. Karena itu apa yang mereka istilahkan dan mereka jadikan dirham, 
maka dia disebut dirham, dan apa yang mereka jadikan dinar, maka dia 
disebut dinar.” 

Dan, Ibnu Hazm menyanggah pendapat kelompok pertama dengan 
mengatakan, “Segala sesuatu yang boleh dijual, maka dia adalah nilai, dan 
kami tidak mengerti dari mana terjadinya pembatasan Anda tentang harga 
hanya pada emas dan perak, padahal tiada nash dalam demikian itu, dan 
juga tidak terdapat pendapat seorang pun dari ahli Islam.” 

Seorang peneliti kontemporer mengatakan, “Sungguh telah kuat riwayat 
yang mengatakan bahwa Umar Rawdhiyullahu Aniw bertekad untuk menjadikan 
uang dari kulit karena banyaknya kecurangan dalam dirham! Hanya saja 
karena mengkhawatirkan punahnya unta, maka beliau membatalkan 
rencananya tersebut. Juga tidak diriwayatkan bahwa seseorang menyanggah 
Umar bin Al-Khathab dengan alasan nilai penciptaan perak ketika beliau 
berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta.” 

Para ekonom sepakat dengan pendapat kelompok kedua tersebut 
dalam mengatakan bahwa uang adalah masalah terminologi, Karena itu 







tr ang bandar in pe dan perak Lia St Ab Jay Amat Ap Mim 
daanah, a/ (357) daa bandiagksa Al Dahuti Ka 

Iga A-Fuumo(19249, 251) dau bandingkan (19235) 
Al Maha (TAS) 
DI. Abd fa 








ar Humad As Sobat,“ Na Alia bkn 266 372, dan bandingkan DR Syaai Dony, Dan fi Nanah 





328 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


mereka berpendapat bahwa uang itu berarti segala sesuatu yang beredar 
penggunaannya dan terjadi pencrimaannya.'! 


Sesungguhnya perbedaan pendapat tentang hakekat uang itu bukan 
perbedaan lahiriah saja, namun perbedaan substansial yang berdampak 
pada kongklusi-kongklusi penting yang berindikasi dalam kehidupan 
perekonomian. Di antara contoh kongklusi tersebut adalah sebagai berikut: 
. Posisi zakat dan riba, dan keabsahan uang dari selain emas dan perak 

sebagai modal harta dalam mudharuhuh dan sulam. Sebab pendapat pertama 
tidak memberikan hukum uang kepada selain emas dan perak yang dicetak 
(dinar dan dirham), dan menilai /ivus walaupan dia berharga seperti emas 
dan perak- sebagai barang:” sehingga mereka tidak mewajibkannya zakat, 


tidak berlaku riba di dalamnya, tidak boleh sebagai modal harta dalam 
3 


mudharabah atau salam, dan lain-lai: 
2, Dari sisi terapi terhadap dampak perubahan nilai uang, fugaha' membedakan 





antara uang penciptaan dan uang peristilahan. Mereka berpendapat -secara 
@lobal- tentang tidak wajibnya melakukan terapi terhadap perubahan nilai 
uang pada selain emas dan perak dalam kondisi murah dan mahal, karena 
keduanya adalah harga ciptaan. Lain halnya dengan apa yang dijadikan 
harga dengan peristilahan, maka fugaha' berbeda pendapat tentang apa 
yang wajib dalam kondisi murah dan mahal4 


w 


. Para penganut pendapat pertama menyatakan tidak seyogianya imam 
mencetak uang dari selain emas dan perak murni. Dimana Al-Magrizi 
-sebagai contoh- mengatakan bahwa sikap manusia dalam menjadikan /ivdus 
sebagai uang adalah bid'ah yang mereka ada-adakan dan kerusakan yang 
mereka ciptakan: tidak ada dasarnya sama sekali dalam ajaran Nabi, dan 
dalam menjalankannya tidak bersandarkan pada sistem syariah, Dan fugaha 





kelompok pertama erpendapat bahwa membuat uang dari selain emas 


dan perak adalah yang menjadikan rusaknya segala urusan, kehancuran segala 
keadaan, dan menyebabkan manusia kepada ketiadaan dan kebinasaan. 
Juga merusakkan nilai uang, merugikan orang-orang yang memiliki hak, 
mahalnya harga, terputusnya suplai, dan bentuk-bentuk kerusakan yang lain 


1 Lahar DK, Mukaramd Laki SyaSu gp hlm 32-39, DK Muhammad Kail Bar apa hlm, 3401 
2 Sraikh Ahmad bin Muharsamd bin AtHaim, gst/klm. bendingkan An- Nawawi, AAlaen (9403) 

3 Shatrinsun hal eoebut pala An Nawawi. up (0205, 499, 432 Al Mawardi, YA ndberwtl,tahgig DR, Abdul Wakbadi Hawwas, 
R. Ali Aonad Ae Salus, Ar Nogrd ya ie Umat, Dernah ya Hovr hlm. 32. LS 

4 Ia seo (9153-835) DR. Musa Adaa ls, iso“ 1vhaymrut 8 im AN und vv Kopo Melia pi lebat 
Zhu #0 

5 Host Ai CnanahteK99 AI Ghana hk. 77. 

8 Vii him 40 

7 Lahat AuNawaws ebui 5498) AsSuyuthi, AA Lari LiTufown LAI), 














Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 329 


Kebalikan dari kelompok pertama tersebut adalah pendapat kelompok 
kcdua yang menyatakan bolehnya mencetak uang dari selain cmas dan 
perak. Sebagai contohnya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa 
Imam dapat mencetak uang untuk rakyatnya yang menjadi nilai ganti dalam 
muamalah mereka," 


2, Manajemen Keuangan 


Sub kajian ini terdiri dari dua pokok pembahasan, yaitu: pengeluaran 
uang, dan perbaikan uang. 


a. Pengeluaran Uang 

Barangkali sangat berguna bila kita mengetahui sistem moneter pada 
masa jahiliyah dan pada masa kenabian, sehingga kita memiliki konsep 
tentang sistem moneter sebelum masa Umar bin Al-Khathab, yang dengan 
itu akan menjadi jelas upaya yang kerahkan oleh Umar untuk mengeluarkan 
uang, Berikut ini penjelasan hal tersebut: 


Pertama: Uang Pada Masa Jahiliyah 


Sebelum masa Islam, bangsa Ouraisy telah memiliki hubungan dagang 
dengan beberapa negeri jiran. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki 
mata uang sendiri yang dicetak, di mana dinar berasal dari negeri Romawi, 
sementara dirham berasal datang dari Persia, dan hanya sedikit dirham yang 


dari Yaman," 





Dikarenakan uang tersebut beragam sumbernya dan berbeda dalam 
bentuk dan timbangannya, maka kaum Ouraisy bermuamalah dengannya 
dengan menggunakan timbangan yang disebut #ihr!N8 Hal itu seperti 
dijelaskan oleh Al-Baladziri dengan mengatakan, “Kaum Ouraisy telah 
memiliki ukuran uang pada masa jahiliyah, lalu ketika Islam datang, Islam 
menetapkan sistem yang telah berlaku ketika itu. Di mana kaum Ouraisy 
menimbang perak dengan ukuran yang dinamakan dirham, dan menimbang 
cinas dengan ukuran yang disebut dinar, dengan perbandingan untuk setiap 


1 Mugen AI beta BAG) 

2 TihatAl Bahezuri,anrihlm, 681, DRAhmad laun AH Iasani, Tekun te Napndf #0 Sah Allediotah hla 75, Sesungguhnya 
sebab perhatian beberapa samber menyebutkar ireraks keuangan kaum Otany, dan dak bangsa Aab yang ain. adalan ikursakan 
banya Curaisy sebagai penduduk Makkah, di mana Makkah “lengan adanya Kabah di "menjadi 
tempat pertwuan buas Azab dasi seluruh penjara Jazirab,tebiaaga Makkah racivadi pusat perdagangan yang besar, das Ibukota 
perdagangan dua beagaswat: bagi banya Arab, Lia: DR, Husan Tobi, Hasta, Fonih.1 sem Salwa linu Tia 
am! Ja (0463) dan TI, Ali Irahian Hasan, “4 Toikb 4 ikmm11 mm, lt, 7-10. Io berarti bahvws apa yang dijadikan 
#esiomam bangga Gurta dalarn interaksi keuengat akan mendapatkan pada ursurunya semburan po goa Arab. Karena 
pebubscbali tulah Nabi "hadi “Ui wo Suhun wewetapkan Hubangan mangan pacy dijadikan pedon.an wch bangsa Owvahny 
(penduduk Maktaah dalam interaksi kenangannya, 

3. Tapadalahtemun dan perak yang belu dicetak mejadi mata uang dan ik telah dicetak dalam benvuk dinar dan dirham, maka 
disebut win Lahar, Lt Ara em abon 














330 Fikih Nkonomi Umar bin Al-Khathab 


sepuluh dirham sama dengan tujuh dinar. Mereka juga memiliki ukuran 
sya'irah dengan senilai seperenampuluh dirham, ungiyah dengan nilai cmpat 
puluh dirham, dan ranuh dengan nilai lima dirham. Mereka melakukan jual- 
beli dengan sibr sesuai nilai tersebut. Maka ketika Nabi Shallalhu Alaihi wa 
Sallam datang ke Makkah, beliau menetapkan hal tersebut kepada mereka,” 

Dalam prespektif riwayat di atas dapat diajukan pertanyaan berikut ini: 
Apakah bangsa Ouraisy telah memiliki sistem moneter? 

Untuk jawaban pertanyaan tersebut seyogianya dimaklumi bahwa setiap 
sistem moneter memiliki tiga unsur pokok, yaitu: dasar moneter, kesatuan 
hitungan (kesatuan mata uang), dan sarana-sarana tukar menukar! 


Dengan mengaplikasikan hal tersebut kepada interaksi keuangan bagi 

bangsa Ouraisy, maka nampak sebagai berikut: 
1. Bangsa Ouraisy berpedoman kepada sistem kaidah dua hasil tambang: 

emas dan perak.” 
2. Dirham dan dinar merupakan dua kesatuan uang dalam sistem ini, di mana 
keduanya merupakan ukuran emas dan perak yang tidak dicerak (sibr). 
Demikian itu seperti dijelaskan oleh Al-Baladzuri dengan perkataannya 
yang telah disebutkan sebelumnya, “Kaum Ouraisy menimbang perak 
dengan timbangan yang dinamakan dirham, dan menimbang emas dengan 
timbangan yang disebut dinar,” 
Dalam sistem keuangan bangsa Ouraisy tidak terdapat alat tukar-menukar, 
karena mereka bermuamalah dengan emas dan perak, kecuali jika kita 
menilai ukuran yang lain, yakni ya'irah, nanah, naty8! dan angiyah sebagai 
alat barter, karena pada kenyataannya beberapa ukuran tersebut sebagai 
alat yang tidak cukup dalam memudahkan tukar-menukar, 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa bangsa Ouraisy 
-sebelum Islam- telah memiliki sistem keuangan. Meskipun demikian, bangsa 
Arab tidak mengeluarkan mata uang khusus bagi mereka. Tapi, sistem 
keuangan mereka bersandarkan kepada dirham dan dinar yang dikeluarkan 





oleh Persia dan Romawi. Sebagai sebabnya yang mendasar adalah tidak adanya 





edanglkan perkataannya, “Maks ketika Nahi Yoatw Asi va Fla dang cc Matah," harangkali 
Ting dimaktulkan adalah keoka datang ke Malah untuk penakannya pad 





2 Liat DI Mursaumad Lai Sya gus lan. 181-S-bagai cook demikian it. adalah sistem keuangan di Sud Arabia, ika kita 
anggap dasar cangnya dar. emas dan kesatuan Iitunganaya-iyal, sedangkan la tukar adah senirieui yang dikeluarkan Var kertas 
pbankan. 


tadikan dua tambang emas dar. pocek sebegai dasar uang adelah bila hubungan antara dua tambang terebut tetap, dan 

“1 na etiapsepulh diatarn (tak) sama denpaat jab diwar Graoh Libatcefanisi kaka dua tan bung, 

IR Muhammad Zaki Syafi atu him 159-160 

4 Ningaf(diwarjadalah sebaga: dasar timbangan dengan kadar: 
idah maklum Lihat, Abdul Cadim Zallum, “45 lawai Ds 

5 Nag adalah vama dengan stcngah sngah yairu 20 dirvam. Li 











ibangan yang -xlah dikenul, Yan hubungannya dengan dirhatn juga 
Kinta, bu. 
Mer Majas, ai Bam GEMA) 








Bab I: Dasar-dasar Ekonomi” 331 


tuntutan pencetakan uang dan pengeluarannya. Dimana yang terpenting dari 

tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:' 

3. Adanya kekuasaan politik kesatuan yang kuat, sedangkan bangsa Arab 
merupakan suku-suku yang tercersi-berai dan saling bermusuhan. 

b. Ekonomi yang kuat dan kokoh, sedangkan ckonomi bangsa Arab ketika 
itu lemah dan tradisional. 

c. Adanya kemampuan teknis yang lazim untuk mengeluarkan uang. 

Akibat demikian itu, maka perekonomian yang kuat bagi negara-negara 

yang berinteraksi dengan bangsa Arab mewajibkan mata uangnya kepada 

bangsa Arab, sebagaimana halnya kondisi interaksi kelompok ekonomi kuat 

dengan kelompok ekonomi lemah di setiap zaman, Sebaai contoh paling 

jelas dalam hal ini adalah dominasi dolar Amerika dalam perdagangan 

internasional dan keunggulannya terhadap mata uang regional milik negara- 

negara lain? 


Kedua: Uang Pada Masa Kenabian 


Nabi Shallallahu Alaihi na Sallam menetapkan sistem moneter yang telah 
dipergunakan bangsa Ouraisy sebelum Islam, Itu berarti bahwa terminologi 
sistem moncter merupakan hal yang mubah dalam syariah," dan bahwa 
manusia -dalam prespektif komitmen dengan Islam- boleh membuat 
terminologi tentang nilai uang dan bentuknya, dan hal-hal lain yang sesuai 
dengan kondisi dan zaman mereka. 

Pa 
adalah membuat kaidah-kaidah penetapannya, menjamin keselamatan 
interaksi keuangan, dan tidak menyeleweng dari ketentuan yang ditetapkan 
untuknya, Inilah yang dilakukan Nabi Sahallalahu Alaihi ma Sallam. Sebab 
beliau meninggalkan kepada manusia untuk membuat terminologi tentang 
uang tertentu, disertai komitmen kepada kaidah-kaidah yang merealisasikan 
kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan, Di antara contoh dernikian 





sisi Jain, bahwa yang terpenting dalam kaitannya sistem moneter 





itu adalah larangan segala sesuatu yang mengarah kepada goncangan 
nilai uang (ay, beli), seperti riba, menimbun, dan berlebihan. Demikian 





1 Rita DR, Mubin Khai  him.6h, 

3 Lihat DK Ilaeyim Iludar,opsct, hlm. 8402, Dimana randhar3r yang berdampak pada halir akon terbatas jika mata ut 
dari Sian dan perak, Sebab dengan duanya bercarapak pda bertambalinya pengawasan megara yang meapakil dan 
Iurtagaya peragawasan megata yang menyerahkan, Kareaaicu mata ag tervebuc mengarah sebagai van dua, Las hulnya Jengat 
mata ang kens yang mer. mengeluarkan dengan tanpa kerugian sedikit pun. DIL Mories 
Aliyah berkat, "Sesungguhnya penggur la dvnekun wang, 
juula tingkat int uk pajak yan orang kaya” 
Hatiku. Jingkan DR Ma'hat Abarihi, Te Nirghaa 

8 Lihan, ul Oayyun, Un AI Mmnvapiint2A7) DR. Mahar um AI Anygar, “ra 1r Rasul Shell “Wi va Sotawwa 
Dilukanoas 72 Yuka yaa ya (2 
















332 Pikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


juga larangan mempermainkan mata uang atau kecurangan di dalamnya, 

karena dampaknya terhadap hilangnya kepercayaan manusia kepada uang. 

Sebagaimana Nabi Suha/lallahu Alaihi wa Sallam juga berupaya keras tentang 

kesatuan uang, yang penjelasannya akan disebutkan setelah membicarakan 

tentang uang pada masa Umar Radjiyaliahu Anbiw. 

Selanjutnya, bahwa Nabi Saha/lullahu Alaihi wa Sallam juga tidak 
mengeluar-kan mata uang bagi kaum muslimin, Nampaknya, bahwa hal itu 
terkembali kepada beberapa sebab berikut:!! 

1, Lemahnya aktifitas perekonomian kaum muslimin pada waktu itu, 

2. Tiadanya penambang di bumi kaum muslimin -ketika itu- untuk 
mengeluarkan emas dan perak darinya, dan juga tiadanya kemampuan 
seni yang lazim untuk mencetak uang. 

3, Uang yang beredar adalah dalam bentuk barang (emas dan perak), di mana 
uang tersebut memiliki karakueristik sebagai berikut: 

a. Kesamaan nilai mata uang dengan nilai barangnya. 

b. Jumlah uang tersebut ditetapkan dengan sejauh mana banyaknya 
tambang untuk pembuatan uang, dan faktor-faktor penawaran dan 
permintaan kepadanya, 

€. Uang tersebut mengarah sebagai uang internasional, karena itu jika di 
sana tidak ada perbedaan dalam bentuk dan timbangan antara uang- 
uang yang dikeluarkan beberapa negara, maka setiap uang regional dan 
uang impor layak sebagai pengganti bagi yang lain. 

d. Uang yang diambil negara yang dalam bentuk barang (emas dan 
perak) bertambah pengawasannya, sedangkan pengawasan negara yang 
mengeluarkannya berkurang: yang selanjutnya negara yang mengeluarkan 
uang dalam bentuk barang tersebut tidak dapat merampas kekayaan 
negara-negara yang berinterkasi dengan mata uangnya, Lain halnya 
dengan mata uang kertas yang tidak membebani sedikit pun negara 
yang mengeluarkannya, namun justru meraup keuntungan besar dari 
penuangan triliuan mata uangnya ke pasar dunia yang menerima mata 

ana barter dan tolok ukur nilai. 





uang tersebut sebagai 

4. Nampaknya bahwa kecurangan tidak meretas di dalam uang yang 
berbentuk barang (emas dan perak) pada masa itu. Sebab bangsa Arab 
bermuamalah dengan emas dan perak dalam bentuk sibr (belum dicetak 


L ih, DI, Ma'bac Allaribi, (aci iku 2229, 2027, Ahanat Akbandaub, awet NaglrahfesAlyihiae Widhi. 33, 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 333 


sebagai uang), dan selanjutnya tidak tersisa selain penentuan timbangan 
tertentu untuk kesatuan mata uang. Demikian itulah yang dilakukan Nabi 
Sahallallahu Maibi wa Sulam, di mana beliau menjadikan ukuran penduduk 
Makkah sebagai ukuran yang dinilai secara syar'i, seperti akan disebutkan 
pejelasannya kemudian, 

5. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya kebutuhan belum mendesak 
untuk mengeluarkan mata uang khusus bagi kaum muslimin, Karena 
itu segala upaya diarahkan kepada apa yang lebih penting daripada hal 
tersebut: sementara perihal pengeluaran uang diserahkan kepada faktor- 
faktor perkembangan dan kebutuhan terhadapnya. 


Ketiga: Uang Pada Masa Umar Radhiyallahu Anhu 

Tidak terjadi perubahan uang pada masa Abu Bakar AshShiddig 
Radhiyallahu Anbu dikarenakan pendeknya masa khilafahnya, kesibukannya 
dalam memerangi kemurtadan, dan kokohnya pilar-pilar kekhilafahan. Lalu 
ketika masa khalifah Umar Radhiyu/luhu Anbu maka terjadi sebagian perbaikan 
uang, di mana pembicaraan di sini akan dibatasi pada pengeluaran uang, 
sedangkan pembicaraan tentang perbaikan yang lain dalam masalah keuangan 
ditunda pada sub kajian berikutnya, 

Terdapat perbedaan pendapat tentang orang pertama yang mengeluarkan 
uang di dalam Islam, namun riwayat terbanyak dan termasyhur menjelaskan 
bahwa Abdul Malik bin Marwan adalah orang pertama yang mencetak dirham 
dan dinar di dalam Islam." 


Sedangkan riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa Umar 
Radhiyallahu Anbu adalah yang mencetak dirham pada masanya. Tentang hal 
ini, Al-Magrizi mengatakan, “Maka ketika Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu 
Auhu menjabat sebagai khalifah, dia menetapkan uang pada kondisinya 
semula dan tidak terjadi perubahan sesuatu pun padanya, hingga tahun 18 
H. dalam tahun keenam dari kekhilafahannya, maka Umar Radhiyaltahu Anu 
mencetak dirham ala ukiran Kisra dan dengan bentuk yang sama. Hanya 
saja dia menambahkan dalam sebagiannya dangan kata Alhamdulillah, 
dalam sebagian yang lain dengan kata Rasulullah, dan pada yang lain lagi 





| Tiar bra Sad, Ah Toba (6177) Tb Gussihah, A/ Akan hlm, 854, AKRa'adruri, yss hlm, 243, 6556, Ah-Thabari, 
Tarih #4 Iweow al Muvuk (2387), AlMawardi, #4-1sbaw Ab Suthaspak, lm. 18, AmeNowawi, ati (801) Ibnul Air, #1-Kawi/ 
Ai Tank (487), nu Katsa, Ai Buhyuh rr Nipah (9:16), Bil: kita cermati bahwa banyaknya rujujan terebut adaah bahwa yang 
belakangan wxcgumbil dari yeng datang cbeluany, sedangkan orang orang yang tcriwayatkan deagan isnad adalah dari At Wagidi, 
da didalamnya Nil, yang lirnsikan uleh DR-Akran AK Umam dalam kitanya, At Grid 











As Navunyul A Inn. 685, Ibaul Asst 
(et67) bru Kas ira, bahwa orang pertama yang mescrak 
“liham adala M4 





334 Fikih Ikonomi Umar hin Al-Khathab 


dengan kata Lu ihiha ilallalah, sedangkan gambarnya adalah gambar raja Kisra, 
bukan gambar Umar." 


Pendapat yang mengatakan bahwa Umar Radhiyallahu Anhu adalah yang 
mencetak dirham pada masa khilafahnya dikuatkan beberapa riwayat lain, 
yang diantaranya adalah sebagai berikut ini: 

1, Al-Baihagi (Ibrahim bin Muhammad) menyebutkan bahwa dirham biu)al 
(percampuran antara kuda dan keledai) dinamakan dengan nama ini karena 
kepala bivbul dicetak oleh Umar dengan cetakan Kisra di dalam Islam- dan 
tertulis di atasnya gambar raja, dan di bawah kursi tertulis kalimat dengan 
bahasa Persia, nu Ehur artinya: makanlah dengan nikmat: dan timbangan 
dirham sebelum Islam adalah mitsga/, sedangkan ukirannya ala Persia.” 

. Ketika Umar Radhiyallahu Anh melihat perbedaan dirham, yang 
diantaranya ada dirham hig)uli dengan nilai delapan danig, ada dirham 
Mluburi senilai empat danig, dan ada dirham Yaman dengan nilai satu dunig 


tw 


maka dia berkata, “Lihatlah dirham yang terbanyak digunakan manusia 
dalam muamalah mereka dari dirham yang tertinggi dan terendahnya." 
Maka ternyata dirham Big/a/i dan dirham Tabari adalah yang terbanyak 
dipergunakan, lalu keduanya digabungkan sehingga jumlahnya duabelas 
danig, kemudian diambil separuhnya sehingga menjadi enam danig, lalu 
Umar Radbhiyalahu Anu menjadikan dirham Islam dalam enam danig”3 


Sesungguhnya riwayat tersebut mengukuhkan bahwa Umar Radyallahu Anbu 
adalah yang mencetak dirham, dan tidak benar jika dikatakan bahwa riwayat 
tersebut berarti bahwa yang dilakukan Umar adalah penetuan timbangan 
dirham yang legal. Sebab sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi ma Sallam 
telah menentukan timbangan dirham yang legal ketika beliau mengatakan, 
“Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah.” Di mana timbangan 
dirham bagi penduduk Makkah adalah enam denig."' Imam An-Nawawi 









tan dinhamdiebam tertebwe dengan garubar 5 alah memunyukkan bahwa dis meslapan dicesae pada mata Umur. mak 
da dicetak dengan ukiran asing senerti akan diseburlan menielaarnya kemudian 

Hn aa! #ltasF. hlm. $25, dan bandingkan Syaikh Karmalusddin A4Dumairi, Hasur 16) Amanan -4Kedra Ci 14) 
tata “imun hlm. 1/4 LM wani pa hlm. ?0.Apa yang rwroatkan dh can menunjukkan bahwa 








Kaka Bet 

Tuglai juga sebgai penisbatan kepstl: 

Ni Shan alay “tabnya, 2 Nae #lpahodpah£ Mihnmsan p-pnm he A74 ieayebaikan bala kawi mudi 

mena ch pakan ang, peci bapak da oi ang elu di bwah kanan Bwnyum Lahu, Natan 
Yasin 16 ladbe' 44 risa mur Kanidin, him 

4 HRAhu Dawud, Ale 
Coba badut no 1 

5 Lihat, Abkhuthabi 


Kum mudimia megan 
mtukat Uma, sehinga ia memukas dh 















Bab I: Dasar-dasar Fkonomi 335 


berkata, “Pendapat yang benar dan dapat dijadikan pegangan, bahwa dirham 
pada masa Rasulullah Shaladiahe Alaihi wa Sallam telah diketahui timbangan 
dan kadarnya." Ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Umar adalah 
sesuatu yang lain, yaitu pencetakan dirham sesuai timbangan syar'i. 


ya 


Di antara bukti yang menunjukkan pencetakan uang dirham oleh Umar 
Radbiyallahu Anlu adalah bukti material yang bisa dilihat secara nyata 
(peninggalan). Sebab terdapat uang Islam yang dicetak pada masa Umar 
Radhiyalahu Anbu sekitar tahun 20 H., dan uang tersebut menggunakan 
ungkapan Arab dan Persia secara bersama, dimana museum Irak menyimpan 
sebagian darinya,” seperti dikatakan, “Sesungguhnya dirham telah dicetak 
pada masa khilafah Umar Radhiyallalahu Anhw oleh para gubernur Syam, 
hanya saja dia menggunakan ukiran Bizantium Romawi.” 

Bukti material ini sesuai dengan substansi riwayat sebelumnya bahwa 
Umar Radhiyallahu Anbu telah menerbitkan dirham dengan ukiran Persia 
dan ditambahkan kepadanya ungkapan-ungkapan Arab, 

Di antara substansi riwayat yang menyebutkan bahwa Umar Radhiyallaha 
Anu berkata, “Aku berkeinginan menjadikan dirham dari kulit unta,” lalu 
dikatakan kepadanya, “Jika demikian, tidak ada unta” maka dia manahan 
diri" adalah, bahwa Umar Radhiyullahu Anhu berkeinginan untuk mencetak 
dirham. Barangkali demikian itu terkembali kepada keragaman bentuk 
dirham, perbedaan timbangannya, dan banyaknya kecurangan di dalamnya. 
Sebab Gudamah bin Ja'far berkata, “Ketika kekuatan bangsa Persia meredup, 
kekuasaan mereka lemah, perencanaan mereka rusak, dan politik mereka 
guncang, maka rusaklah uang mereka, lalu Islam tegak dan uang mereka dari 


1. 


cmas dan perak tidak murni." Dan Al-Mawardi menyebutkan pembahasan 
itu, lalu mengatakan, “Maka ketika dirham Islam dicetak, maka jelaslah 
perbedaan antara yang campuran dan yang murni.” 


andingkan AsSuyuthi, par 02187), Ibnu Khaldun, A4 Magaktmh, hlm, 26264, dan lihat apa yang dikatakan 
karena dia berguna dalarn menyelsskan maksud 

ra, “et Durutie “6:1todbroah ada te Tarag 4 Sasa LH Koala Anton 8 ALMutmef “Aragi kasa di 
ni jas 3, Baghdad, 969 hlm 19 pang dinakil oles DI Ahdul Ae br Ibrahim Almari da'ara tega, 
WA al Ala Ale Asri AK If Ar Rapid (11336) 
ian, Abilul Wakil Tost,iiruh Bia Aom hi 301-300, yang linukiloleh DR Abdel Air bin rahim AK mur, gpsi(107) 
terdapat banyak penukklan pentingyang menunjukkan daemukaneya uang yang beragara i beberapa tecapat yang dicetak pada 
Umar hin Al Khathab sebelurs tahan 20 FT Lihat, DR Hasves Hala, Toteh ia Nagadne 14 Downaria fi Asem, 
2624, Atasi ATKat uli, Az Nnged 41 Aris xg AI Islamibah ay Lhen 0 Narepus lu. 99-100, 
ita -ituhob, alm, 59, dan bandingkan Isu Khaldun, -21!nyarifwa), hlm. 261. Dan Al-Baladrari,ap.irtlmm 
mays atkan, "Bahwa lor Mas'ud Kodvjadtw AA memerincahkia urtuk wceuccalikan uang pahu seraya magatakan,"Itu 
pemalsuan yang d.lakukan orang orang non Arab lalu mereka ingin memalsukan denganava”" Dar. daara sut kaian berikutnya 
akan kami sohatlan beberpa tiwayar yang menjelaskan adanya peralwan terhatap dirham dan sikap Umar Rudiputaka #elu 
tentang hal tesebut, 
AlMawardi, is, 1967197. 



































336 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


5, Pada masa Umar Rudhiyullahu Anbu, kaum muslimin dapat menaklukkan 
mayoritas wilayah Persia dan Romawi. Ini berarti telah terjadi penguasaan 
terhadap rumah pencetakan uang di kedua ncgera tersebut, dan barangkali 
tempat-tempat pengeluaran emas dan perak, Ini adalah yang memudahkan 
kaum muslimin mengambil manfaat dari hal tersebut dalam mencetak 
uang. Akan tetapi nampaknya kaum muslimin pada masa Umar tidak 
mampu mengarabkan cetakan itu secara penuh, maka dicetak pula 
dirham dengan bentuk Persia dengan bukti bahwa riwayat-riwayat tersebut 
menunjukkan bahwa dirham telah dicetak pada masa Umar sesuai ukiran 
Kisra, dan tidak terjadi perubahan di dalamnya. Juga masih dengan gambar 
raja, padahal hal ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan syariah. 
Karena itu sebagian ulama menganggap tidak mungkin jika dirham- 
dirham yang terdapat gambar manusia telah dicetak pada masa Khulafa'ur 
Rasyidin, seraya mengatakan, “Ini merupakan hal yang diharamkan 
agama Islam, Lalu bagaimana mungkin demikian itu dilakukan para 
khalifah?” Dan dia menguatkan jika cetakan tersebut palsu." Akan tetapi 
dapat dikatakan, bahwa uang tersebut telah dicetak pada masa Khulafa'ur 
Rasyidin sesuai ukiran ala Kisra dan tidak mampu mengubah ukiran 
lersebut. Sebab melakukan pengubahan ukiran bukan hal yang mudah, 
mengingat tuntutan hal tersebut tentang proses seni yang rumit agar uang 
tersebut selamat dari pemalsuan, maka para khalifah melakukan sesuatu 
yang dapat dilakukan. Pekerjaan ini meskipun tidak sampai pada tingkat 
penyelamatan dari ukiran tidak Islami, namun meringankan mudharat 
yang lain, yaitu kecurangan yang diderita oleh dirham, seperti akan datang 
penjelasannya kemudian. Dan bentuk cetakan uang tersebut masih berlaku 
hingga datang Abdul Malik bin Marwan, dimana menjadi mudah baginya 
pencetakan dirham dan dinar sesuai ukiran Arab yang Islami secara murni. 
Terlebih bahwa kebutuhan kepada pekerjaan tersebut telah menjadi lebih 
banyak mendesak daripada masa yang lalu, 

Pada sisi lain bahwa adanya dirham Yamani (Himyari) menunjukkan 
bahwa di Yaman terdapat rumah pencetakan uang. Tapi, nampaknya itu 
sebelum Islam dalam tempo lama: yaitu pada masa Daulah Himyariyah 
yang ditumpas oleh kaum Habasyah (Etiopia) pada tahun 525 H. Dan kaum 
Habasyah masih berada di Yaman hingga diusir oleh bangsa Persia pada 


1 Downldan itu dikatakan oleh Syaikh Mubapumad Armin din Syaikh Hasan Al Halawari Al Madani dalam rangka menyanggah Ali 
George Eaian, dalam rnalahnya yang dinamakan, Naer4I bauyoe mm York lori akar Lahat AbKitari, Larut Urip 
(1818419), DK, Alowsal Hasan Ab Misani ye Ii. 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 337 


tahun 599 H. kurang lebih, karena ketika Islam datang, Yaman masih di 
bawah kekuasaan Persia."! dan beberapa sumber -yang ditelaah penulis- tidak 
menyebutkan, apakah pengeluaran uang berlanjut di Yaman ataukah tidak? 


Semua keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa uang telah 
dicetak pada masa Umar Radbijullahu Anu, dan seyogianya diberikan catatan 
sebagai berikut: 

a. Penerbitan uang pada masa Umar Radhiya/lahu Anhu hanya terbatas pada 
dirham)?! sementara dinar udak dicetak melainkan pada masa Khalifah 
Abdul Malik bin Marwan." 

b. Pencetakan dirham tidak dengan ukiran ala Arab murni, namun dicetak 

dengan ala gium dengan penambahan ungkapanungkapan Arab kepadanya. 
Dan yang penting bahwa uang tersebut sesuai tolok ukur syariah (enam 
danig) dan dicerak dengan murni, selamat dari kecurangan yang diderita 
oleh dirham pada masa pemerintahan Persia. 
Pada sisi lain bahwa dirham merupakan mata uang pokok dalam muamalah 
pada wakru itu. Sebab gaji dan pemberian santunan dihitung -pada 
umumnya- dengan dirham. Sebagaimana dirham juga sebagai mata uang 
Persia, dan harta yang banyak mengalir ke negara khilafah (Islam) dari 
daerah Persia. Ini berarti bahwa dirham mencerminkan prosentase besar 
dari perputaran keuangan negara Islam, dan itu menuntut perhatian dan 
perlindungan terhadapnya. 

. Beberapa sumber tidak menyebutkan bahwa Umar mengumumkan 
dirham yang dicetaknya tersebut sebagai mata uang resmi dan meniadakan 
muamalah dengan dirham yang lain. 


a 


Nampaknya, hahwa kebutuhan mengeluarkan uang pada masa Umar 
Radhiyallahu Auhu menjadi lebih besar daripada sebelumnya dikarenakan 
luasnya wilayah negara khilafah, banyaknya harta yang mengalir ke negara 
khilafah dari daerah-daerah yang ditaklukkan, bertambahnya kegiatan 
perekonomian kaum muslunin, dan adanya pemalsuan dirham, dan lain-lain. 
Meskipun demikian, negara khilafah belum memiliki kemampuan untuk 
mengeluarkan mata uang yang independen bagi negara Islam pada waktu 
itu, namun hanya mampu mengeluarkan sebagian dirham yang tercermin 
dalam pengeluaran dirham sesuai ukuran yang syar'i. 


1 Lihat, Ahrrad Husen Syarafuddin, At Yoman Aira (Tik, hlm. 187-161, LDR. Hasan Ibrahim Ilasan, encr(12832) 

2 DR. Hassan Hallg epva, hlm. 20:21) wenyebutkar,“Secunggaaya telah terdapat juga uang yang dicetak pada masa Umar Iadipa 
dub Ashu " Tapi pendapat im tidak terdapat dalil dalil yang memadai untuk mengustkannya, 

Tila, DR. Ia Alalul, 47 Negivor AI Mato ji Al Isa, hun 145, 





338  Tikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


Adapun penerbitan uang pada masa Abdul Malik bin Marwan, maka 
ia memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Pencetakan dirham dan dinar dengan ukiran Arab murni dengan cetakan 
Islam yang sesuai tolok ukur syar'i. 

b. Abdul Malik bin Marwan menjadikan uang yang diterbitkan pada masanya 
sebagai mata uang resmi bagi negara Islam dan melarang muamalah 
dengan yang selainnya. Sebab dalam suatu riwayat disebutkan, “Dan dia 
memerintahkan lalu menyerukan agar tidak seorang pun melakukan jual 
beli dengan dinar Romawi setelah tiga hari dari pengumumannya, lalu 
dia mencetak dinar Arab dan membatalkan dinar Romawi." 

Dalam prespektif keterangan di atas dapat dipadukan antara riwayat- 
riwayat yang menunjukkan bahwa Umar bin Al-Khathab telah mencetak 
dirham pada masa khilafahnya dan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa 
Abdul Malik sebagai orang pertama yang mencetak uang dinar dan dirham 
dalam masa Islam. 


Keempat: Otoritas Penerbitan Uang 


Penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi kaidah-kaidah umum 
syariat Islam.” Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan 
hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main 
dalam penerbitan uang akan berdampak pada terjadinya mudharat besar bagi 
ekonomi umat dan kemaslahatannya. Di antara bentuk mudharat tersebut 
adalah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, 
pembengkakan jumlah uang dan turun nilianya (inflasi), dan kerugian orang- 
orang yang memiliki irmmu tetap akibat hal tersebut. Karena itu fugaha' Islam 
berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak 
diperbolehkan bagi inidividu untuk melakukan hal tersebut karena dampaknya 
yang merusak. Imam Ahmad mengatakan, “Tidak boleh menerbitkan uang 
melainkan di percetakan negara dan dengan seizin pemerintah. Sebab, 
jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan 
melakukan bahaya yang besar.” Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, 
“Seyogianya pemerintah mencetak uang untuk mereka (rakyat) sebagai nilai 
pengganti dalam muamalah mereka.” 


AsSuyuthi, ri (1:137) dan bandingkan ibnu Khalkan, aris ham. 263 
Lahat, Ahmad Maidrub Amad, yasi blm 34. 

Abu Ya'la Ak Petra", puti hlm. 181 

“ tamu (1168), dan bandingkan A' Babuti. Kana? “1Gione! (22374 As South an sriIIA 135 Tm Khaldtun, apa, 









Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 339 


Apa yang ditetapkan di dalam fikih Islam tentang penerbitan uang 
oleh pemerintah dapat dicermati dengan jelas di dalam fikih ckonomi Umar 
Radbiyullahu Anbm. Sebagai bukti hal itu adalah sikap beliau dalam tataran 
praktis, di mana negara khilafah pada masanya melakukan kebaikannya 
dalam penerbitan uang, Sebagaimana perkataan beliau, “Aku berkeinginan 
untuk menjadikan dirham dari kulit unta” juga menunjukkan bahwa beliau 
berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas pihak yang berwenang 
(ulil amri): karena beliau mengatakan hal itu dengan statusnya sebagai 
khalifah bagi kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan ulil arnri di sini 
adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk menerbitkan uang sesuai 
ketentuan-ketentuan tertentu, di mana pihak otoritas keuangan -berdasarkan 
karakteristiknya dalam bidang ini, dan dalam perspektif komitmen kepada 
nilai-nilai Islam- melakukan pembatasan jumlah uang yang sesuai bentuk 
produksi keseluruhan umat dan tingkat perkembangannya, dan mendorong 
lajunya kegiatan ekonomi ke depan." 


b. Reformasi Moneter 


Peranan Umar Radbiyallahu Anlw dalam reformasi moneter tidak hanya 
terbatas pada apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang pengeluaran uang, 
namun beliau juga memiliki upaya-upaya lain yang bertujuan melindungi uang, 
kebenaran muamalah dengannya, dan tidak mengekspolitasinya di dalam hal- 
ha yang merugikan umat. Dimana upaya yang dilakukan Umar Radhiyallahu 
Anbu dalam bidang ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut: 
1. Islam melarang setiap hal yang berdampak pada bertambahnya gejolak 

dalam daya beli uang, dan ketidakstabilan nilainya yang hakiki, di antara 
contohnya adalah seperti berikut" 





Dertama: Pengharaman memperdagangkan uang, yaitu dengan meng- 
haramkan riba yang merupakan salah satu sebab terbesar problematika 
moneter pada khususnya, dan perekonomian pada umumnya." Ibnul Oayyim 


| Telah dibuatkan karina. 

2 Oles kareas itu pendapat orang sejarawan, Mile bahwa Khalid bin Walid mendabulai Khalifah Umur Rudipvsila- Into dlam 
mencetak uangdi Tabaria paca tahun 18 Il adelia pendapat yarg tidak cermat Sebab Khalid melakukan hal terebut pada masa 
itahfah Umar Iadpaias Ian da dis sebagi alah ata gubernurnya, dan ci tidak meitukwn yang lebih kecil peranannya 
daripada ini anpa merujuk kepada khalifa, U'siser 90x Lihut, DR, Hassan Halla, pss hrs. 28, ds mana di menyebutkan 
pendapat Miller.dan diis9ackarnya kepada Alarmal d.ama bikunyu.to-Vagid-14 Indah him. 91.dam Ceorge Zaidandalam 
Tari At-amading -iskam (12) 

3 Tibat, Ahmad Majdru3 Ahmac, ant him. $$, 

4 Fiah/Omar Radvtudidm Ask savpek dalam bal yang beskasan dengan pes t-webut dalam prlawanannya teluadap gala bentuk 
pelanggaran terhadap ajwmajaran lelam dalam: itihadnya dalam merempatkar #aranaistan tencburdi dalam yealit 
"Telah maklum hahe riba yang disebut dengan alah bunga adalah mersilki demak besar dalam harga wang: hanena ra kera 
ega ingin wenguatkaa rai vangnya, maka mumkan pepusupar petstnsse bunga terbadap peminiarnan Pada sis lin, 
idak amar lag apa yang diwanucslka r2socaratha erbadap kemerosotan nilai mata wang regara-pata di 
“Ass Longgata Bahkan dunia menadileruah di bawah tekaaaa utang dengan sistem ba yang mengbarucrkan pervtoaomaan,dan 
merumculkan infiasi das rerosoteyadaya beli ng, Lihat DI Mata Aliyah, Arr Sora 4x Nagpal itil Al lag, him Id, 



























340 Fikih Tekonomi Umar bin Al-Khathah 


berkata tentang wali dishub, “Dan dia melarang perusakan uang manusia dan 
pengubahannya, dan melarang menjadikan uang sebagai perdagangan, karena 
hal itu memasukkan kepada manusia suatu kerusakan yang tidak diketahui 
melainkan oleh Allah Tu ulu. Bahkan yang wajib adalah jika uang sebagai 
modal yang dijadikan alat perdagangan, dan bukan diperdagangkan.” 
Sesungguhnya Umar Rudhiyallahu Anhu melakukan berbagai aktifitasnya 
sebagai khalifah kaum muslimin dalam memerangi riba dan tidak 
memperbolehkan meremehkan kondisinya. Karena begitu kuatnya perhatian 
terhadap hal tersebut, maka dia menyampaikan khutbah kepada kaum 
muslimin seraya mengatakan, “Wahai manusia! Ketahuilah, bahwa dirham 
dengan dirham dan dinar dengan dinar adalah harus kontan, setara, dan 
sepadan." Lalu Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, “Terdapat 
pemalsuan uang kita, apakah kita memberi yang buruk dan mengambil 
yang bagus?” Maka Umar berkata, “Tidak! Tapi, juallah dia dalam bentuk 
barang. Lalu jika kamu telah menerimanya dan menjadi milik kamu, 
maka juallah dia dan berikanlah apa yang kamu mau, dan ambillah uang 
manapun yang kamu mau,” Dan dalam hal yang sama, Umar Rad/iyallahu 
Inbu mengirimkan surat kepada kaum muslimin di beberapa wilayah yang 
berbeda untuk memperingatkan mereka untuk tidak terjatuh ke dalam riba." 
Kedua. Pengharaman penimbunan, dikarenakan dampaknya terhadap 
harga, lalu daya beli bagi uang. Di mana Umar Radhiyallahu Anbu memiliki 
sikapnya yang kuat dalam menghadapi penimbunan dan para penimbun, yang 
pembahasannya akan dipaparkan di dalam bab ketiga dari kajian ini, insyu Allah. 
Ketiga. Sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anbu mengerti bahaya kenaikan 
harga dan turunnya daya beli uang (inflasi). Karena itu beliau melakukan 
pengawasan terhadap hal tersebut dan berupaya keras dalam menyelesaikan 
dampak-dampak yang terjadi akibat padanya, yang dapat kita ketahui dengan 
merenungkan beberapa riwayat berikut ini: 
Dari "Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, “Nilai 
diyat pada masa Rasulullah ShaWulkihu Alaihi wa Sallam adalah delapan 
ratus dinar atau delapan ribu dirham, dan diyat Ahli Kitab pada waktu 
itu adalah separuh dari diyat kaum muslimin, Itu berlangsung hingga 
Umar menjadi khalifah, maka dia berdiri menyampaikan khutbah seraya 


, dan libatrinetan pengaruh riba terhadap daya beli vsng pads: DR, Ahmad Hasan Alasan, yi Won, 3842, DR, Musa Adat 
-xa, Air At Laghamusvf Gina “laNugad va KatpnahAti uiinibe 4 Aelyaitad Ardian alm, 127192. 

Lah Tong AI Indnpah blum, 300: 

2 Abu arm, W0lolli (7 AN1, NS) 

N Gihadah beberapa mowdensi Dower Radit Adi dala At Mala 2424, H5) 












Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 341 


mengatakan, "Ketahuilah bahwa unta telah mahal! Maka aku menetapkan 
diyat kepada pemilik cmas sebanyak scribu dinar, pemilik perak sebanyak 
dua belas ribu dirham, pemilik sapi sebanyak dua ratus sapi, pemilik 
kambing sebanyak dua ribu kambing,” 

Dalam 4/Mushananaf karya Abburrazzag diseburkan, “Maka kerika pada 
masa Umar harga unta mahal dan emas turun, maka Umar menetapkan 
harga unta satu setengah angiyah (enam ribu dinar), kemudian unta mahal 
dan emas turun lagi, maka Umar menetapkan harga unta dua angiyuh, 
yaitu delapan ribu dinar. Kemudian unta selalu naik harganya dan emas 
turun harganya, hingga Umar menetapkan diyat sebanyak dua belas ribu 
dirham (uang perak) dan seribu dinar (uang emas).” Dan dalam riwayat lain 


disebutkan, “Umar memutuskan diyat terhadap penduduk kota sebanyak 
dua belas ribu dirham, dan dia berkata, “Sesungguhnya aku melihat 
perbedaan zaman menjadikan perbedaan diyat sesuai naik dan turunnya 
harga unta, dan aku melihat harta telah banyak, Dan, aku mengkhawatirkan 
kepada kamu para pemimpin setelahku, dan bila seorang muslim terkena 
musibah lalu diyatnya rusak dengan cara yang batil, dan diyatnya naik 
dengan tanpa alasan yang benar, lalu dibebankan diyat kepada kaum 
muslimin sehingga diyat tersebut memberatkan mereka.”? 

Dari beberapa riwayat tersebut di atas dapat kita yaris bawahi sebagai 

berikut: 

- Terjadinya kebaikan harga unta dan turunnya nilai uang, Demikian 
itu terkembali kepada semakin bertambahnya jumlah uang disebabkan 
banyaknya harta yang mengucur ke negara khilafah pada masa Umar 
Radhiryallah Anlu, yang secara eksplisit disebutkan dalam perkataannya, 
“Dan aku melihat harta telah banyak." Dengan kata lain, bahwa interaktif 
penawaran dan permintaan adalah yang menyebabkan turunnya daya beli 
uang dan naiknya harga unta, di mana jumlah harga yang disebutkan 
menunjukkan persentasi perubahan harga yang mencapai sepertiga dari 
harga semula. Sebagai buktinya bahwa Umar menaikkan harga diyat dari 
delapan ribu dirham menjadi dua belas ribu dirham, karena memperhatikan 
kadar perubahan harga." 

Umar Radhiyallahu Anu menjelaskan dampak mudharat kenaikan harga 
kepada dua belah pihak: pengambil dan pemberi, dan bahwa dalam kondisi 





ana). 





342 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


tidak adanya keadilan -dalam penentuan harga diyat dalam kondisi murah 
dan mahal, bila seorang muslim terkena musibah, maka diyatnya rusak 
dengan cara yang batil, dan diyatnya naik dengan tanpa alasan yang benar, 
lalu dibebankan diyat kepada kaum muslimin sehingga diyat tersebut 
memberatkan mereka. 


Umar Radhiyallahw Anhu menyelesaikan dampak kenaikan unta dan 

turunnya nilai uang, dimana beliau menambahkan kadar diyat dengan emas 

atau perak untuk menggantikan kekurangan harga uang (daya beli). Ini 
menunjukkan peranan ulil amri dalam melakukan pengawasan kestabilan 
uang dan mengambil kebijakan politik yang mengarah kepadanya. 

- Bentuk hubungan analogik bagi sebagian hak, dimana unta dijadikan 
sebagai dasar yang dianalogkan, namun ia merupakan bentuk khusus 
untuk jenis yang khusus pula yang tidak menimbulkan problem riba. 

Meskipun demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh Umar Rudhiyallahu 

Arhin tersebut mengisyaratkan -dari sisi prinsip- kepada urgensi memperhatikan 

kenaikan dan turunnya harga, dan dampaknya terhadap nilai uang, Akan 

tetapi penentuan cara itu dan penjelasan hak-hak yang dicakupnya tersebut 
membutuhkan ijtihad bersama yang di dalamnya saling kerjasama antara 
pakar hukum Islam dan pakar ekonomi. 

2. Agar uang berperan pada fungsinya dan terlindungi nilainya, maka 
seyogianya jika dia mendapat kepercayaan dan penerimaan masusia kepadanya. 
Dan di antara yang menjadikan hilangnya kepercayaan orang-orang yang 
berinteraksi dengannya adalah terjadinya pemalsuan, apa pun bentuk pemalsuan- 
nya. Terdapat riwayat dari Algamah bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata, 





sulullah Shalallahu Alatbi wa Sallam melarang memecah check kaum muslimin 
yang berlaku di antara mereka, kecuali karena kondisi yang memuntutnji 





Dan ketika terjadi pemalsuan dalam pengeluaran uang emas (dinar) 
dengan berlebihan dalam menambahkan materi yang lain kepadanya, maka 
melemahlah kepercayaan manusia terhadap perusahaan percetakan uang, lalu 
mereka menyimpan dinar yang mereka miliki dan tidak mereka serahkan ke 
percetakan untuk kembali dicetak, sehingga turunlah nilai intrinsik uang dinar 
yang dikeluarkan oleh percetakan, dan dinar yang bagus hilang dari peredaran 
secara bertahap dan tempatnya digeser oleh dinar yang berkualitas buruk?! 


1 IN Ahnta, AM mah hadita te. haditnno, 15031, Abu Dawud, 4 Taman hadit mo, 449, Un Majah, Ap Sam bai 
Allah Ahtenapak hain po, 293. Dan yang dimakunian dilan bai ii dalah em dia? da perak Gb) yang 
uctak dalam bentuk uang. 

2 Sihat Ibou Tairtiyeh, Mamy'“16Notaww (29169 470,AI Maarizi, AK kobarh AI Manianes (1206207), DR, Abdorihman Wasri 
Als Pius Hot A Agak 1, 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 343 


Sesungguhnya Umar Radiyallabw Anbu melarang manusia bermuamalah 
dengan uang palsu. Bahkan juga melarang Abdullah bin Mas'ud sebagai 
bendaharawan baitul mal untuk menjual sisa dirham yang buruk yang terdapat 
di baitul mal, ! karena di dalamnya terdapat penipuan terhadap kaum muslimin. 
Sebab para pembelinya boleh jadi mencampurnya dengan dirham yang bagus 
lalu digunakan untuk membeli pada orang yang tidak mengeru kondisi uang 
tersebut! Bahkan Umar tidak hanya memberikan pengarahan secara teoritis, 
namun juga mengambil langkah-langkah praktis dalam menghadapi pemalsuan 
uang, khususnya dirham yang banyak terjadi pemalsuan kepadanya setelah 
melemahnya pemerintahan Persia yang mengeluarkan uang tersebut: dimana 
Umar berniat keras untuk membuat dirham dari kulit-kulit unta, Dan ketika 
kaum muslimin menguasai negeri Persia, maka Umar mencetak uang di 
percetakan Persia, seperti telah sebelumnya. Di antara manfaat pencetakan 
tersebut adalah pengeluaran dirham murni tanpa campuran, 


3, Di antara yang berkaitan dengan reformasi moneter adalah melindungi 
inflasi dengan menghimbau untuk menginvestasikan uang dan sederhana dalam 
pembelanjaan, melarang berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan."! 

4. Di antara reformasi moneter yang dilakukan oleh Umar bin Al- 
Khathab Radhiyallahu Anhu adalah berupaya menyatukan uang. Di mana telah 
diketahui bahwa kesatuan uang merupakan faktor kesatuan ekonomi dan 
kesatuan politik, dan merupakan fenomena kepemimpinan, Karena itu, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berupaya merealisasikan kesatuan moneter dengan 
mengumumkan, “Timbangan cilaluh timbangan penduduk Makkah, sedangkan 
takaran adalah takaran penduduk Madinah.” Di mana beliau menjadikan kesatuan 
uang Ouraisy sebagai kesatuan yang dijadikan pedoman, dan mengaitkan 
hukum syariah dengannya. Hal itu, dijelaskan oleh Al-Khathabi dengan 
mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan timbangan dalam hadits 
adalah timbangan emas dan perak secara khusus, bukan timbangan yang 
lain, Artinya, bahwa timbangan yang berkaitan dengan hak zakat uang adalah 
dengan timbangan penduduk Makkah, yaitu dirham ala Islam (enam duaniy), 
dikarenakan dirham di sebagian daerah dan tempat lain terdapat beragam 
timbangannya. Dan, penduduk Madinah bermuamalah dengan dirham 







ni bahwa terdaoar bal lin 
Sud lk diketahuinya kadar 
Pa da ba ea da aa ar abah Mk Maa 
Maka (IA, 116) 

Tlah linekutkan taklu nya 





344 Tikih Ikonomi Umar bin Al-Khathah 


dengan hitungan (bukan timbangan) ketika kedatangan Nabi Shalktahu Ali 
na Sallam ke Madinah. Sebagai dalil hal tersebut, bahwa Aisyah Rudhiyallahu 
Anba berkata dalam hadits shahih tentang kisah Barirah, “Tika keluarga kamu 
man jika aku menghitung dirham kepada mereka dengan sekali hitungan, niscaya aku 
akan melakukan," Jalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan 
bimbingan kepada mereka timbangan di dalamnya, dan menjadikan tolok 
ukur dengan timbangan penduduk Makkah terhadap dirham lain yang 
timbangannya berheda dengannya di berbagai daerah yang lain."! 





Sebelumnya juga telah disebutkan upaya yang dilakukan oleh Umar 
Radivallahu Anbu dalam menyatukan moneter, di mana beliau mencetak dirham 
sesuai timbangan syar'i (enam dismig) setelah sebelumnya dirham beragam 
timbangannya. Sedangkan dinar memiliki satu timbangan dan tidak berubah 
timbangannya dalam Islam dari timbangan yang berlaku pada masa jahiliyah. 

Penyatuan uang yang dilakukan Urnar Redipalain nbw adilah berbeda 
dengan penyatuan uang yang dilakukan Nabi Sha/luluhu Alaihi wu Sallang Sebab 
Nabi Slulkillahu Aluiti nu Sallam menyatukan timbangan yang dinilai legal secara 
syar'i, namun hanya sebatas konsep, dimana tidak dilakukan pencetakan mata 
uang dengan kadar ini secara nyata di lapangan, Sedangkan yang dilakukan oleh 
Umar Rudhiyallahu Aahu adalah mencetak uang yang beredar di pasaran, dimana 
dia menentukan dirham syar'i sebagaimana telah maklum dalam benak. 

Di antara yang seharusnya dijelaskan adalah bahwa penyatuan yang 
telah disebutkan adalah bukan penyatuan secara penuh. Sebab meskipun 
Nabi ShuMallahu Alaihi wu Sallam menetapkan timbangan dengan timbangan 
penduduk Makkah sebagai timbangan yang legal, namun itu berkaitan 
dengan hukum-hukum syariah, seperti zakat dan kaffarat, bukan dengan 
muamalah manusia dalam jual-beli dan urusan penghidupan mereka, Sebagai 
buktinya bahwa muamalah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi uu Sallam masih 
menggunakan dirham yang berbeda di samping menggunakan dinar." 










Toe Bai(5:2262291 
Jan dikemuin #imbengnnya. 
benmuamalah dengan dilan vxcara 

nba aa diem Sea ah Br bi blngan dapat beyanga No Suka tapa Se Mamin 
kurang 'hih tahun Tapi bole jadi perkataan Ayah itu berarti: "Aku serahkan dirhan kepadz meraka dengan sekali penye-ahan", 
dan yang dimaksudkan bugan dlam bkikat penghitungan, Ita iv dikvotkan oleh perkataan Ayah dalarn lan Uantah dalam sah 
setelahnya, ““Wbu smvenghan Agu meoba iga hiu dagas sub povaangya "Dan diantara yang renunjukan penggunaan tirihangan 
malah, "au. Un He kta msh dn Nah nh nba kepulupe “ira mp meramal 
pula! tata “Tobat enak dorm (MR AVDUblut dalam Ohh adi 20.967, dan Muli dala “All, 
badit 20, 1421) Di mana mm dalah satu €cogan lina dirhaaa Lihat, Isov Hajat, wovr(9:142 149) Dan lihasah beberapa dalil yaag 
1 Ulaggahnya eludap Sunu An Nasi 7200, 














Jain yang sebutkan 
2 Sihat DI Ahv 

4 jahat, Ibn Khaleur, yo 
A Sikat AbKhathubi, yo? 







Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 345 


Demikian pula yang dilakukan oleh Umar Rad/iyaltah Anhuj kerena 
dia tidak mengharuskan manusia bermuamalah dengan dirham yang telah 
dicetaknya, sebagaimana dia juga tidak meniadakan muamalah dengan uang 
yang lain: dimana hal ini telah disebutkan sebelumnya, Meskipun demikian, 
bahwa apa yang telah terjadi adalah yang bisa dilakukan kerika waktu itu, 
dan di dalamnya terdapat isyarat tentang urgensi penyatuan mata uang, dan 
itulah yang dilakukan kaum muslimin ketika mereka memiliki kemampuan 
hal tersebut. Wallahu Alam, 


5. Sesungguhnya dalam perkataan Umar Radhiyalahu Anhu, “Aku 
berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta,” lalu dikatakan 
kepadanya, "Jika demikian, tidak ada unta,” maka dia menahan diri,” terdapat 
substansi yang penting dalam kaitannya perkembangan dan reformasi moneter, 
di mana yang terpenting dari substansi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama: Bahwa Umar Radbiyallahu Anbu ingin menjadikan dirham -bukan 
uang secara keseluruhan- dari kulit unta, di mana dirham merupakan timbangan 
perak. Ini berarti tidak lepasnya hubungan antara kulit unta sebagai sarana 
barter -jika hal itu benar-benar terjadi- dan dasar uangnya (perak). Itu adalah 
yang mengukuhkan urgensi hubungan uang dengan dasar uang. 


Keduy Riwayat tersebut menunjukkan bahwa masalah pencetakan uang 
telah menjadi perhatian Umar Radhiyallahu Anbu, dan bahwa beliau ingin 
pindah dari uang logam -khususnya perak- kepada uang lain yang serupa 
uang kertas. 

Itu berarti bahwa Khalifah Umar Radhipallahn Anbu tdak kagum terhadap 
penggunaan manusia terhadap dirham Persia sebagai uang, dan mencari 
bahan lain yang tidak memiliki nilai besar untuk dibuat uang, seperti kulit 
unta, namun beliau membatalkan rencananya tersebut. Di mana pembatalan 
pembuatan dirham dari kulit unta ini dapat dijelaskan dengan dua penafsiran: 
a. Kekhawatiran terhadap bertambahnya permintaan kulit unta dan 

melampaui manfaat-manfaat yang lain bagi unta dan jauh lebih penting. 
Dengan kata lain, bahwa Umar Radliyallahu Anbu mengkhawatirkan 
Jika permintaan uang kulit unta menjadi besar, sehingga menyulitkan 
pemenuhan permintaan barang yang akan berdampak pada ketiadaan 
unta, sedangkan kebutuhan kepada unta sangat mendesak."! 


| Uihar, DR. Matbad Ali Alhariji yasit hlm. 2027, DI. Rafig AKMisari, op.t hlm. 1, Penafissan Ini sesuai lahvtnya riwayat, 
di mana dalamrya diebutkin, Tika dmiksun Ea at mna da euw mein din?”Akan tetap: seyogianya kata mengatahu: daawa 
bbangaa Arab -dimara mereka banyak memillik anta: tidak menerima penyembelihan unta cengen mudah dikarenakan be- 
sarnya keterkadtan mereka kepada unta dan kecintaan mereka kepadanya dsuana seorang di antara mereka baranpkah tmenghadapi 
kebinasaan, atowa 





346 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


b. Kekhawatiran jika penggunaan kulit unta sebagai mata uang berdampak 
pada bertambahnya kebutuhan uang yang jauh lebih besar daripada 
kebutuhan ekonomi, lalu harga menjadi naik dan keseimbangan ekonomi 
menjadi rusak." 

Ketiga» Sesungguhnya keinginan Umar Radhiyallahu Anhu untuk 
menjadikan dirham dari kulit unta adalah dikarenakan terdapatnya di dalam 
kulit unta sifat-sifat yang dituntut dalam materi yang dipergunakan dalam 
pembuatan uang, seperti berikut ini: 

a. Relatif langka: karena unta sangat mahal bagi bangsa Arab dan tidak 
disembelih hingga dalam waktu paceklik, seperti telah dijelaskan 
sebelumnya, 





b. Kulit unta kuat bertahan hingga puluhan tahun dengan tanpa pengaruh. 
Di antara yang mengukuhkan kekuatannya adalah bahwa api tidak 
berpengaruh padanya dengan cepat. Karena itu, ia merupakan bahan 
yang lebih mudah untuk dipergunakan dan tidak rusak dengan mudah 
akibat banyaknya peredaran, 

« Dapat dipilahnya kulit unta ke unit yang kecil sehingga memudahkan 
penggunaannya untuk lempengan yang berbeda, baik kecil maupun besar. 

d. Mudah dibawa, memindahkan dan menyimpannya, sehingga bisa 
digunakan sebagai alat barter tanpa disertai kesulitan. 

Keempat, Terakhir, bahwa riwayat tersebut menunjukkan bahwa 
perkembangan kepada uang kertas pasti akan terjadi jika terdapat kesempatan 
mengembangkan lembaga-lembaga perekonomian Islam, dan kaum muslimin 
selalu melaksanakan syariat Allah dalam berbagai bidang kehidupan, dan apa 
yang lahir dari hal tersebut berupa kekuatan dan kesatuan, 

Sesungguhnya munculnya uang kertas adalah akibat beberapa 
perkembangan yang dilalui bentuk-bentuk uang, di antara yang dapat 
membantu penggunaan uang -pada masa ini-adalah kemajuan seni percetakan, 
dan pembuatan tanda-tanda kuhsus dengan kertas yang tidak mungkin ditiru, 
Dan jelas bahwa faktor-faktor tersebut tidak terdapat pada masa Amirul 
n Umar bin Al-Khathab Radhiya/lahu Anhu" 








NI ntanya Lahar, bro Syah, e00/(2 112) dan Ibnu Sik, ap oeCR2 80) ai di 
Arab dan kecintaan mereka kepadanya, bahwa banyak d antara nah-mash hi 

base daripada "unta merah”, diantaranya adalah hadit yang mengataka 
toa abah bawa aduh (bt lt derpuda Rom work aa we 

obi hadits ne Ll, Unta merah adalah harta terbaik bagi hanya 


ang menetas 







1 
kan ngga uat 
dehutkan bahwa puhalanya 
jika tb arvboitar sayah ky 
bada 0, YAN, dan Muslim 
Sharah huh Min) 
Lihat, DR MaTbad Akari, wd hun. 27 

Tenteng peakeavar sfotsiat yang ditursat dalam mati (rvcbut lihat, DK. Muhammad Khai Ba pr blm. 20-21 
Au diberitahukan hal tersebutoleh sebugsan orang yang memiliki keahlian tentang urta 

hat, DR Masal APE, toa il. 2,37 











Bah I: Dasar-dasar Tkonomi 347 


Pada sisi lain, bahwasanya Umar Rudhiyalahu Anbu telah menggunakan 
cck, dan memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menulis kepada manusia 
cek dari kertas kemudian mengecap di bawahnya, dimana Umar adalah 
orang pertama menggunakan cek dan memberikan cap di bawah cek." Dan 
seorang peneliti berpendapat bahwa cek merupakan cara pengamanahan, 
yaitu perintah tertulis tentang penyerahan sejumlah uang kepada seseorang 
-atau lembaga- yang disebutan namanya di dalamnya. Dan terdapat isyarat 
sedikit tentang telah digunakannya cek di masa-masa awal Islamy karena gaji 
terkadang diserahkan dengan bentuk cek: dimana Al-Ya'gubi mengatakan 
bahwa Umar bin Al-Khathab Rudhiyallahw Anhu adalah orang pertama yang 
menggunakan cek dan memberikan cap di bawah ceknya-! 

Akan tetapi yang disebutkan beberapa sumber bahwa cck yang 
dipergunakan oleh Umar bukan untuk sejumlah uang, namun sejumlah 
makanan! Meskipun demikian, pengeluaran cek dengan bentuk tersebut 
merupakan langkah baru dalam model pengeluaran uang yang diamanahkan, 
terlebih setelah dipastikannya penggunaan cek tersebut dalam sejumlah uang 
pada masa berikutnya.1(”J 


1 ALYE ubi TargAh AL Vagah d1S8-189 
bedul Arit Ad-Dur, ii Hy Ahtporhad h AKu Ipa Wali hlm. 170 dan lihat DK Abdllih Nuhammad At: 

1 taat A!Yoiobyal va AI Dramma: Ngjava SIT bah Al Adm AI Umat Him 144 

ijiaskan secara rinci di dalam pasal kelima dari bab in: mati ts it, 

IR. Abdullh Muhamraad As-Say yua il Idd-145, 













348 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathab 


Pasal S 

PERUBAHAN EKONOMI DAN 
SOLUSINYA (KRISIS TAHUN 
RAMADAH) 


Pengantar 

Masyarakat muslim sebagaimana masyarakat yang lain- akan menghadapi 
perubahan ekonomi, suatu ketika dalam keadaan senang dan sejahtera, dan 
pada suatu saat dalam keadaan susah dan pacel ii mana Al Ouran dan 
hadits telah mengisyaratkan perubahan kondisi kepada orang-orang yang 
beriman. Allah berfirman, 








“Tiapwiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan 
keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada 
Kamilah kamu dikembalikan.” (Al-Anbiyaa': 35) 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan barta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira 
kepada orang-orang yany sabar," (Al-Bagarah: 155) 

Dan Rasulullah Sha'aiahu Alatlu wa Sallam bersabda, 


“Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman: karena semua perkaranya 
baik, dan demikian itu tidak dimiliki seorang pun melainkan orang yang beriman: 
Jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan demikian itu baik baginya: dan 
Jika tertimpa kesusahan, dia bersabar, dan demikian itu baik baginya." 
Sesungguhnya masyarakat muslim, meskipun dia menghadapi 
perubahan ckonomi dan non-ckonomi, namun di sana terdapat perbedaan 


1 HILAhmad, 4Mriwa hadits 10. 23495, dan Muli, Asri, hadits n0.29995 dimana ayat dan hadits yr berkaitan dangan 
(esa jai bayak usnlahnya. Lihat Ao-Nayawa, Rawas Shabtsn bias 3346, 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 349 


antara masyarakat muslim dan non muslim dari sisi cara mengantisipasi 
perubahan tersebut, dan dari sisi kongklusi akhirnya. 


Sebagai penjelasan hal tersebut, bahwasanya ketika seorang muslim 
dalam kondisi senang dan sehat, maka kondisi seperti itu tidak disertai sikap 
sombong dan lacur, bahkan dihadapinya nikmat tersebut dengan bersyukur, 
schingga Allah menambahkan kebaikan kepadanya di dunia dan di akhirat. 
Sedangkan ketika tertimpa musibah, maka dia bersabar dan mengharap ridha 

Allah Tu'ala, sehingga hal itu akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan 
keburukannya. Hal itu dijelaskan dalam hadits, 





“Tidaklah menimpa seorang muslim suatu ben 
duri, melainkan baginya salab satu dari dua kondisi: 


hingga walanpun hanya tertusuk 
adakalanya Allah mengampuni 
sebagian dosanya yang tidak diampuninya melainkan dengan hal yang seperti ita, 
atau Allah menyampaikannya kepada suatu kemuliaan yang tidak dapat dizapa 
melainkan dengan bai yang seperti itit." 





Adapun bagi selain orang muslim, maka nikmat akan dihadapi dengan 
sombong dan lacur, sedangkan musibah dihadapi dengan resah dan gelisah. 
Akibatnya itu menjadi petaka di atas petaka baginya. 

Pada sisi lain, bahwa seorang muslim ketika tertimpa musibah, maka 
dia akan menghadap kepada Tuhannya mengakui dosanya dan mengharap 
rahmat-Nya seraya mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat- 
Nya, sedangkan sclain orang muslim, maka dia tidak mengenal Tuhannya 
dalam kesenangan, dan baru akan menghadap kepada-Nya ketika dalam 
kesusahan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kongklusi kesenangan dan kesusahan 
lebih mendalam daripada yang sering muncul bagi manusia di dunia. Sebab, 
seringkali kenikmatan disertai dengan kesombongan dan kelacuran, sehingga 
kongklusinya penyesalan dan kerugian di dunia. Sebaliknya, seringkali 
kesulitan hidup dihadapi dengan kesabaran dan keimanan, sehingga hasilnya 
adalah kebahagiaan dan kesenangan di dunia dan di akhirat. 

Sungguh mengimani apa yang telah yang disebutkan akan menjadikan 
seorang muslim dalam keyakinan bahwa menerapkan Islam dalam seluruh aspek 
kehidupan, termasuk dalam masalah ekonomi, akan merealisasikan kebaikan 
bagi kaum muslimin, baik ketika sedang dalam kesenangan ataupun kesusahan, 





ke, ilm 291, AL Bihagi, Yyu'ob 1Elmuam hadits mo. 0194, 
Lakipubadisimdia'd. mantu raksasa dikuatkan 
501: 


II Diktum obi Ai Adang dlam ba: Orang Saida 
ln sanadinya dha'if Liha iri, i-nhib aa Tari ATI 
ker (Ni Muri ec budi me As 











350 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


bahkan seringkali keberhasilan dalam kesabaran terhadap kesulitan lebih besar 
kebaikannya daripada yang didapatkan ketika dalam kondisi kesenangan."! 


Sesungguhnya mengatakan seperti yang telah disebutkan di atas 
adalah lebih utama daripada yang seringkali dikatakan -di bawah pengaruh 
emosional- bahwa pengaplikasian ckonomi Islam berarti menjadikan 
kondisi manusia selalu dalam kesenangan dan kesejahteraan tanpa sedikit 
pun tercampuri kekeruhan dan kerugian, arau tidak pernah disertai dengan 
keterputusan, kemudian realitanya kebalikan dari demikian itu, karena ada 
hikmah yang dikehendaki Allah Ta'ala. 

Terakhir, seyogianya diketahui bahwa dengan iman dan takwa akan 
didapatkan keberkahan dalam materi yang sedikit dan juga yang banyak. 
Allah berfirman, 








Linanya penduduk wegeri-negeri itu beriman dan bertaknu, pastilah 
Takan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 

perbuatannya," (ALA'rak: 96) 

Sesungguhnya “keberkahan yang didapatkan bersama iman dan takwa 
adalah keberkahan dalam materi, keberkahan dalam jiwa, keberkahan dalam 
perasaan, dan keberkahan baiknya kehidupan: keberkahan yang menumbuhkan 
kehidupan dan mengangkatnya dalam waktu yang bersamaan, bukan hanya 
sekedar dalam banyak materi, namun disertai kesengsaraan dan dekadensi 
moral. Sesungguhnya keberkahan itu terkadang besama materi yang sedikit jika 
bagus dalam memanfaatkannya, dan disertai kebaikan, ketentraman, ridha dan 
kelapangan jiwa. Berapa banyak umat yang kaya lagi kuat, namun mereka hidup 
dalam kesengsaraan, terancam keamanannya, terputusnya hubungan, diliputi 





keresahan dan ditunggu oleh kehancuran: sehingga ia menjadi bangsa yang 
kaya tanpa ketentraman, kesenangan tanpa keridhaan, dan banyak materi tanpa 
kebaikan. Hal itu adalah kesenangan kekinian yang ditunggu oleh masa depan 
yang penuh kekeruhan, dan bencana yang diiringi dengan kesengsaraan.”! 
Dalam prespektif pemahaman tersebut di atas, maka dalam pasal ini 
akan dikaji tentang sebagian krisis ekonomi yang terjadi pada masa Umar 
Radivailahu Anbu yang tercemin dalam dalam bencana kelaparan umum, dan 
akan diketahui bagaimana cara Umar Radiyallahu Anhu dalam memberikan 
terapi terhadap krisis tersebut, yang dapat menjadi model percontohan terapi 








| Sayyid Ootab 17 Zhit.281)nlve 423772978) 
DH NAM) 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 351 


krisis dalam ekonomi Islam. Di mana kajian dalam pasal ini akan dibahas 
dalam dua sub-tema, yaitu karakteristik perubahan ckanomi, dan terapi 
perubahan ekonomi. 


1. Karakteristik Perubahan Ekonomi 


Untuk mengetahui sejauh mana tabiat perubahan ekonomi yang 
terjadi pada masa Umar Rudhiyallahu Anhw, sebab-scbabnya dan indikasinya, 
maka sub-tema ini akan dibagi dalam tiga pokok kajian, yaitu: (a) Definisi 
perubahan ekonomi, (b) Sebab-sebab krisis tahun Ramadah, dan (c) Dampak 
krisis tahun Ramadah. 


a. De anisi Perubahan Ekonomi 

Pertama: Makna Perubahan Ekonomi 

Kegiatan ekonomi akan mengalami perubahan yang beragam dan 
berindikasi terhadap perekonomian dan sosial: di antara yang terpenting 

adalah indikasinya dalam pekerjaan, produksi, pemasukan, dan harga, di 

mana para ekonom membagi perubahan ekonomi dalam empat kelompok:"! 

1. Perubahan musiman, yaitu perubahan yang menimpa sebagian kegiatan 
perekonomian yang memiliki tabiat musiman, di mana kegiatannya menjadi 
bertambah dalam suatu musim, dan berkurang dalam musim yang lain. 

2. Perubahan baru, yaitu perubahan yang tidak teratur dan muncul karena 
peristiwa dan kondisi yang baru: adakalanya disebabkan faktor alam, seperti 
kemarau, gempa bumi, dan wabah, dan adakalanya karena faktor sosial, 
seperti perang, dan seringkali terjadi akibat adanya model baru. 

3. Pergubahan yang terarah): yaitu perubahan yang terjadi dengan perlahan 
dan tersebar dalam waktu lama, seperti perubahan penduduk. 

4. Perubahan berkala: yaitu perubahan yang terjadi secara teratur dalam waktu- 
waktu yang beriringan dengan larisnya perdagangan dan kerugian dagang, 


Kedua: De anisi Tahun Ramadah 


Yang dimaksudkan dengan tahun Ramadah dapat dikenali dari 
penyifatan para sejarawan terhadapnya. Di mana Ath-Thabari mengatakan, 
“Manusia tertimpa bencana kelaparan berat sebab kemarau panjang dan 
paceklik, dan demikian itu adalah tahun yang disebut: Tahun Ramadah,” 


| Lihat, DR Husen Jimat, Mexalah 4 Mahal “4 Ppsihanyah Nu 75, DK. Muharwnad Akcul Mum'im 'Alar,-1 Ipa? 4 iko 
(W27037I) dan odik siar gi. bahwa perabahua ekeromu terkadang dilam kenrak invis, dan Saleh :adi dalam bescara makmar. 
Mi muaa perubahan ckenomd yangakan dikali di sin adalih perubahan bar yang terccrazin dala kritis ced0o1m., seperti akan 
"nampak dalam penjelasan yang tidak Tama Jagi akan disebarkan, 

2 Terdh AN imongul Med 











352 Fikih Tikonomi Umar hin Al-Khathah 


Dan Ibnu Sa'ad menyifati tahun Ramadah dengan mengatakan, “Manusia 
tertimpa bencana berat, di mana dacrah-dacrah kekeringan, binatang mati 
bergelimpangan dan manusia kelaparan, hingga manusia terlihat mengangkat 
tulang yang rusak dan menggali lubang tikus untuk mengeluarkan apa 
yang di dalarnnya.”" Dan Ibnu Katsir berkata, “Pada tahun Rarnadah cerjadi 
paceklik yang mewabah di daerah Hijaz, dan manusia sangat kelaparan.” 
Sedangkan Ibnu Khaldun mengatakan, “Pada tahun 18 H. manusia tertimpa 
paceklik berat dan kekeringan yang herakibat kelaparan yang belum pernah 
terjadi yang sepertinya disertai wabah yang datang kepada semua manusia. 
Dari keterangan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa definisi tahun 
Ramadah adalah krisis ekonomi yang tercermin dalam kelaparan umum 
yang berat, yang menimpa sebagian daerah khilafah pada masa Umar bin 
Al-Khathab Radhiyailahu Anbud 
Adapun sebab penamaan tahun krisis tersebut dengan Ramadah, maka 
terdapat beberapa pendapat: 
« Krisis ini dinamakan tahun Ramadah adalah dikarenakan bumi menghitam 
akibat sedikitnya hujan hingga warnanya seperti ramai (abu). 
2. Dikarenakan bumi menghembuskan angin debu seperti abu." 


» 


. Sesungguhnya hal itu merupakan kebinasaan. Dimana Ibnu Manzhur 
berkata, “Ramadu dan armutdw adalah ungkapan jika terjadi kebinasaan, dan 
tahun Ramadah telah maklum. Dinamakan seperti itu karena manusia 
banyak yang meninggal dan harta banyak yang rusak dalam tahun 
tersebut." 


Ketiga: Batas Waktu dan Tempat Krisis Ramadah 

1. Batas Waktu 

Mayoritas riwayat sepakat mengatakan bahwa krisis Ramadah terjadi 
pada tahun 18 H." Tapi terdapat riwayat yang memberikan pengertian bahwa 
krisis ini terjadi pada akhir tahun 17 H. dan awal tahun 18 H. Dan, dalam 
suatu riwayat disebutkan bahwa tahun Ramadah terjadi setelah haji tahun 








an Kan :8M0) Di raana dapat Kita par bawahi, bahwa pata srurawan tesebut mnrebadkan maka ria 
rapaknya. 
#oklan sesuai pembaruan para ckonoc dalam bentuk per bahas barusangsa pertunangan bahwa 
Peintira tmbut bukan brc batu rar Lu dilan pernbabinramsinan pom Sa nyak la dlu ur hr meet 
bandingkan ova Sal po (22 Ton Mag times tn.93 
( 








Ibagungattantebetpa.nt yag dab dicek patandacoan leh 
rumus dis merguatkya hawa ramatih Berari kehinaan Mundingkar,Iboul Arit, “le Vitae 2969) 

Lihat, Aib Flubi Iimu Katst, pa (292), Ion Kilduru uan (220) 

Zihar Ah Thu 2) dari reryat Savin Umur, Toar Karir, or (201 












Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 353 


18 H4 artinya mencakup mayoritas tahun 19 H."! Juga terdapat orang yang 
berpendapat bahwa tahun Ramadah terjadi pada tahun 17 H2 





Adapun lamanya masa krisis, maka Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Tahun 
Ramadah adalah bencana berat yang menimpa banyak orang selama dua atau 
tiga tahun yang hujan tidak pernah turun kepada penduduk Hijaz, sehingga 
kondisi mereka memburuk. Tahun itu disebut tahun Ramadah adalah karena 
bumi berdebu disebabkan sangat kering, dan debunya naik di antara langit 
dan bumi seperti abu. Dan, orang yang mengatakan tahun Ramadah adalah 
mengisyaratkan tentang betapa beratnya musibah tahun itu." Sedangkan Al- 
Ourthubi menyebutkan, bahwa tahun Ramadah terjadi lima atau enam tahun, 
ada yang mengatakan dua tahun, dan ada yang mengatakan satu tahun yang 
di dalamnya terjadi wabah berat beserta kelaparan.” Dan sebagian riwayat 
menunjukkan bahwa masa krisis Ramadah adalah 9 bulan." 


Beberapa pendapat tersebut dapat dipadukan bahwa tabiat krisis Ramadah 
mempunyai konsekwensi bahwa dia memiliki awal yang berlangsung sampai 
waktu tertentu, sebagaimana dampaknya juga berlangsung sampai masa tertentu. 
Di mana permulaannya belum menghentikan pergerakan kehidupan ckonomi 
secara langsung. Sebab terputusnya hujan dan dampak kekeringan, kemudian 
gersangnya rumput, tempat penggembalaan dan ladang pertanian, dan 
dampaknya terhadap manusia, kekayaan hewan dan pertanian kemudian terjadi 
secara bertahap. Hal yang sama juga dapat dikatakan, bahwa setelah turunnya 
hujan, kehidupan perekonomian juga lidak kembali kepada tabiatnya secara 
sekaligus. Bahkan ketika rumput tumbuh dan kembali dengan kemanfaatan bagi 
binatang kemudian bagi mansuia, maka itu membutuhkan tenggang waktu. 
Sebagaimana beratnya bencana juga terjadi perbedaan di dalamnya dari satu 
waktu kewaktu yang lain. Barangkali puncaknya adalah pada masa cksodusnya 
manusia ke Madinah, di mana beberapa referensi membicarakannya secara rinci 
dan menyebutkan bahwa hal itu terjadi selama 9 bulan seperti disyaratkan 
oleh Thnu Abdil Barr dalam pembicaraannya yang telah disebutkan di atas. 





Sesungguhnya pemahaman yang telah disebutkan di atas sangat 
membantu terhadap penyelesaian banyak problematika dan perselisihan yang 
terjadi tentang permulaan dan akhir krisis tersebut, dan sebagian peristiwa 


yang berkaitan dengannya."! 





1 AMbaladrri, trah U-Aprnd' An Syaikh. him 291 
Lemb Woklm37, hlm IBL 

126329) 

Aram A! Cadar) 

MSxrad, mhur1223S), Ibnu Kari, #puni(7A2) EmalJauai, port Hlm 83. , 5 
Diantare drtikian ru adalah wadad Aswan, #pakah dia teradi »c3e'um ataakah serdah Ramadih, lau keluarnya Umar xeSyam, 
peuklukan Mais, meninggal ya Alm Ubsilihudeu lines 









354 Fikih Tikonomi Umar hin Al-Khathah 





2. Batas Tempat 


Terdapat perbedaan riwayat tentang penentuan luasnya daerah yang 
tertimpa krisis Ramadah, di mana mayoritas riwayat menunjukkan bahwa 
kriis ini menimpa seluruh wilayah Hijaz"! sedangkan riwayat yang lain 
menunjukan bahwa krisis ini menimpa wilayah di luar Jazirah Arab, yaitu 
di Najd, Tihamah, dan Yaman, di mana Umar mengutus dua orang kaum 
Anshar ke daerah tersebut dengan membawa banyak unta yang dimuati 
makanan dan kurma untuk dibagikan kepada orang-orang yang lapar di sana. 

Nampaknya, krisis ini terpusatkan di Hijaz dan sekitarnya: adakalanya 
karena beratnya kekeringan dan kelaparan di sana, dan adakalanya karena 
eksodusnya orang-orang yang tertimpa krisis tersebut ke Madinah ibukota 
khilafah. Tapi. itu tidak menutup kemungkinan adanya krisis di beberapa 
daerah lain di luar Jazirah Arab. 





b. Sebab-sebab Krisis Ramadah 

Pertama: Sebab-sebab Material 

Kegiatan ckonomi utama yang dilakukan bangsa Arab di jazirah Arab 
adalah perdagangan dan pertanian dengan kedua sisinya: tanaman dan 
peternakan. Dimana sebab-sebab material krisis ini tercermin dalam beberapa 
faktor dan kondisi yang menimpa kegiatan perekonomian tersebut, khususnya 
pertanian. Di antara yang terpenting dari kondisi tersebut adalah sebagai berikut. 

Adapun sebab utama krisis -sebagaimana disebutkan mayoritas riwayat- 
adalah sangat sulitnya atr disebabkan terhentinya turun hujan, dan itu sangat 
berdampak besar terhadap kegiatan pertanian. 


Sedangkan faktor kedua adalah yang berdampak terhadap kegiatan 
perdagangan bangsa Arab, yaitu munculnya wabah pes di negeri Syam, dimana 
banyak orang yang meninggal dalam wabah tersebut, sehingga manusia sibuk 
terhadap diri mereka, sedangkan para pedagang yang mondar-mandir ke Syam 
menjadi berhenti dari melakukan aktifitas dagangnya setelah mereka mendengar 
tersebarnya penyakit tersebut di Syam! Bahkan ajaran Islam mengharuskan 













(ta 2) 
Lihat Tya Sid, gear (II), na Sa, robar Ata 
97 





Ie MSanat Kake (KSID Wal aer wa 





nah Nanda Hhe-5? der AL Iman Wan MUI, 
na ltidalra5 MN laninak AU Munervanadt Sati AI Lam" 





ag. CLIIA Mba Kat, aux CAS), Tbmu Khatdlun, us (2.80, IR, Alnlalaa bin Muhawnad AxSyif, tan 
Im. 115-116, dan teberaps tumber menuayukkan betrea abah penyakut memumpa Irak dan Mesir juga. caruun kemudian 
“Jan mesibtoelanJadiSyan, Tayilbau Har memo ehwayat yang raonatukbar. bahwa wakali Atvwzo tlah terjade Lena, 
“Si berarti balnra dampakora dalut. perdagangan bangsa Arab sangzdih #akit Wat. Yo. Lihat. terb Nom 198 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 355 





tidak masuk ke daerah yang terkena wabah, atau keluar darinya. Hal ini 

tentunya berpengaruh ncgatif terhadap pergerakan perdagangan dari dan ke 

Syam, dan berpengaruh negatif pula terhadap kegiatan perdagangan di Hijaz. 

Itulah sebab-sebab terpenting terjadinya krisis ekonomi pada tahun 

Ramadah. Namun sebagian peneliti menambahkan sebab-sebab lain yang 

perlu didiskusikan. Berikut ini penjelasan yang terpenting beberapa scbab- 

sebab tersebut: 

a. Terjadinya urbanisasi besar-besaran ke Madinah. Akan tetapi karena 
sumber-sumber perekonomian di Madinah terbatas, dan tidak kesiapannya 
Madinah dalam menyambut orang-orang yang cksodus ke sana, maka 
terjadilah kesempitan perekonomian? 

b. Sibuknya kaum muslimin dalam pergerakan jihad dan penaklukan wilayah 
di Irak, Syam dan Mesir, adalah menyebabkan sedikitnya perhatian 
terhadap pertanian dan sumber-sumber air dan tempat penggembalaan 
ternak. 

&. Rasulullah Sa/tiltaku Alaihi ma Sallam memutuskan penduduk Khaibar yang 
Yahudi untuk tetap tinggal di Khaibar agar mereka mengerjakan lahan 
pertanian dengan bagian separuh dari hasilnya, sedangkan separuh yang 
lain bagi kaum muslimin. Di mana sebab yang mendorong Rasulullah 
memberlakukan hal ini adalah, bahwa kaum muslimin sibuk dengan jihad 
dan menyebarkan dakwah, sehingga mereka tidak memiliki waktu atau 
tidak adanya jumlah tenaga pekerja yang mencukupi untuk menggarap 
lahan pertanian di Khaibar. Sebagaimana mereka juga membutuhkan bahan 
makanan, khususnya dari Khaibar yang merupakan dacrah pertanian yang 
luas lagi subur yang mengeluarkan banyak hasil pertanian yang menjadi 
andalan banyak masyarakat di daerah Hijaz. Dari sanalah tidak jauh bila 
yang dilakukan Umar Radfiyullahu -nfu dalam mengusir orang-orang 
Yahudi dari Khaibar menjadi sebab berkurangnya produksi pertanian di 
Khaibar dan daerah-daerah pertanian yang di sekitarnya. Terlebih jika kita 
mengingat bahwa kaum muslimin dalam waktu itu lebih banyak sibuk 
dalam jihad dan pergerakan penaklukan wilayah daripada waktu yang 
sebelumnya." 







mwb kepatunye derita Ha 
nya, badr-sno.5728) Karena 
geri Syam Lihat, AHDok Lari, 


ren menduse avpe! penyebad iman darah ja 
La ayal Vo berurgemes "IK Bukaridalam 
ah peranannya ke Syara ketka merdenjar wabah 


uikata Ateh ma Seo henabala, 













1 Kastrnaely Avi kenebal 3 
dit oo 5729. 

2 arit salah parlayan DRAbdullah b-o Matummal AvSy 
& Kelus sebab pada bagian" dan € diebutkanokh Salah Au Tu 
(mari, ILK bales! BN yilah 1 Malah Am Ar Yama. yang diru 
(Aiko jl I-ahun 3409/1989, alan 3142. 





bakunya yu hlm 176119 
roudi dalam kasian dengin jeena Ii'airub AP KlohGh 
kan di mjalah Um Abdul Ara, Hip 










356 Tikih Tikonomi Umar hin Al-Khathah 


Dalam mendiskusikan beberapa sebab tersebut dapat kami katakan 
sebagai berik 

Pertama, Dalam kaitannya dengan urbanisasi -pada masa Umar 
RadhiyaHahu Anbw- ke Madinah, maka seyogianya dibedakan antara dua 
bentuk urbanisasi, yaitu urbanisasi yang terjadi sebelum krisis, dan urbanisasi 
setelah krisis. Sebab yang pertama boleh jadi sebagai sebab krisis, khususnya 
jika urbanisasi tersebut berdampak pada -terlebih tentang problematika 
kependudukan: ditinggalkannya kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh 
kaum urban tersebut di daerah asli mereka. 








85 


Adapun urbanisasi ke Madinah setelah krisis, maka dia merupakan 
dampak dari beberapa krisis tersebut, seperti akan nampak lebih jelas ketika 
membicara-kan tentang beberapa dampak krisis. 


Kedua: Bahwa mengatakan sibuknya kaum muslimin dengan jihad dan 
dampaknya tentang sedikitnya perhatiannya terhadap lahan pertanian dan 
ladang penggembalaan ternak, maka hal itu bukan sebagai sebab krisis. Sebab 
krisis tersebut bersifat baru, maka seharusnya faktor-faktor penyebabnya 
pun juga baru, sedangkan jihad kaum muslimin merupakan perkara yang 
berkelanjutan baik ketika sebelum krisis maupun setelahnya. Pada sisi lain, 
bahwa kerika kaum muslimin sibuk dengan jihad, maka Allah memberikan 
ganti kepada mereka daerah-daerah yang ditaklukkan dan merupakan 
wilayah yang subur. Dan kaum muslimin menctapkan penduduk daerah 
tersebut sebagai penggarapnya dengan bagi hasil yang diserahkan kepada 
kaum muslimin, yang merupakan sebab mengucurnya harta kepada kaum 
muslimin dan membaiknya kondisi perekonomian mereka.!! 


Ketiga Adapun tentang Yahudi Khaibar, maka sesungguhnya mercka 
meminta Nabi Shtilkakihn Akiihi wu Sallam setelah penaklukan Khaibar agar 
menetapkan mereka di sana seraya mengatakan, “Biarkanlah kami, wahai 
Muhammad tetap di bumi Khaibars kami akan menggarap dan mengelolanya." 
Dan Rasulullah, demikian pula para sahabatnya tidak memiliki budak-budak 
untuk mengerjakan lahan pertanian Khaibar, dan pura sahabat juga tidak 
meluangkan waktu untuk mengerjakannya. Karena itu, Rasulullah mempekerja- 
kan Yahudi Khaibar untuk menggarap lahan pertanian Khaibar dengan imbalan 
separuh dari hasil tanamannya, dan beliau berkata, “Kami tetapkan kamu di 


dalamnya atas demikian itu sesuai yang kami kehendaki.” 





1 Akan deburan tumbuhan riaziar: haltersebut ketika mersbicaraksn tentang Larangan Umar terhadap para mulahidin untuk wbur 
ular peranian di drerahdaerah taklukan, yaitu dalam paul $ dari hah ketus rarti, my 

DM Baihagi, si LV, Ash Shalii, Tata? UH av. In anda Sek Khair Bad SAI 5 
tato AL Dot har, it hadis mu. 23. 





| dan sebagiannya terdapat dalam 








Bah I: Dasar-dasar Ekonomi “357 





Maka ketika pada masa khilafah Umar Rudhiyalahu Aubu, beliau 
berpendapat untuk mengusir Yahudi Khaibar, dimana Ibnu Hajar menyebut- 
kan bahwa Umar melakukan hal tersebut dikarenakan tiga sebab sebagai 
berikut: 

Pertama, Melaksanakan wasiat Nabi ShaYallahu Alaihi ma Sullam, “Tiga 
boleh berkumpul dua agama di jazirah Arah" 

Kedur, Riwayat yang discbutkan Ibnu Syabah dari jalur Utsman bin 
Muhammad Al-Akhnasi, bahwa dia berkata, “Ketika telah banyak keluarga -yakni 
para pelayan- di tangan kaum muslimin dan mereka mampu mengerjakan 
lahan pertanian, maka Umar Radliyallahu Anim mengusir kaum Yahudi dari 


Khaibar.”! 


Kerigs, Pengingkaran mereka terhadap janji dan serangan mereka kepada 
kaum muslimin: di mana Abdullah bin Umar pergi ke ladangnya di Khaibar, 
maka dia diserang oleh orang-orang Yahudi. 

Dari penjelasan tersebut nampak jelas bahwa Rasulullah menetapkan 
orang-orang Yahudi di Khaibar adalah karena permintaan mereka akan hal 
tersebut, dan kaum muslimin membutuhkan pekerjaan mereka di ladang 
pertanian dengan syarat kaum muslimin memiliki hak untuk mengeluarkan 
mereka kapan dikehendaki. Kemudian ketika Umar melihat bahwa kaum 
muslimin tidak membutuhkan lagi pekerjaan orang-orang Yahudi, maka dia 
menetapkan pengeluaran mereka dari Khaibar. Ini adalah proses yang bagus, 
bahkan harus dilakukan dari sudut pandang ekonomi karena dampaknya 
dalam mempekerjakan tenaga kerja baru di masyarakat muslim yang tercermin 
dalam para tawanan perang yang dimiliki kaum muslimin setelah beberapa 
penaklukan berbagai wilayah oleh Islam, dan menempatkan tenaga kerja 
tersebut pada tempat orang-orang Yahudi yang memotong separuh hasil 
Khaibar, dan dalam waktu yang sama mereka membuat bahaya terhadap 
keamanan dan ketentraman masyarakat muslim. 


Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka pengeluaran orang-orang 
Yahudi -karena beberapa sebab cersebut- tidak akan berdampak pada kerugian 
pertanian di Khaibar, dan selanjutnya ia bukan merupakan sebab terjadinya 
krisis Ramadah. 





1 Lihat, Lirzerari(S 386387. JAM AL ME Au hadits no. 2730, Abu Uond.15“dmuut hlm. 6142. DR. Yahya in Itcah:m At Yahya. 
Wek alah Arltaryetana ALI Mou Abi ara hlm Z/63 4. Dan A-Balseruridalam Yatus1!iadta, blm 193, 
bu orang, di mana Marsiyah mengirimkan mereka kepada 





358 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khaihah 


Dan, di antara yang mengukuhkan kekeliruan pendapat yang mengatakan 
pengusiran Yahudi Khaibar merupakan sehab krisis tahun Ramadah adalah 
riwayat yang mengatakan bahwa pengusiran Yahudi Khaibar oleh Umar adalah 
setelah tahun Ramadah, dimana beberapa referensi menyebutkan bahwa 
pengusiran tersebut termasuk dalam peristiwa yang terjadi dalam tahun 21 H.' 
Atas dasar tersebut dapat kami katakan bahwa krisis Ramadah adalah 
krisis baru yang terkembali dalam sebabsehab materialnya- kepada faktor-faktor 
baru, yaitu terhentinya hujan dan dampak kekeringan, dan munculnya wabah 
penyakit di Syam dan dampaknya tentang terputusnya perdagangan antara 
Jazirah Arab dan daerah Syam. Dengan kata lain, bahwa krisis tersebut kembali 
kepada sebab-sebab alam yang akan bisa menimpa sistem apa pun dalam masa 
kapan pun, dan bukan karena kekurangan atau kecacatan dalam sistem ckonomi 
yang berlaku, sebagaimana halnya dalam krisis ekonomi kontemporer! 





Kedua: Sebab-sebab Maknawi 


Beberapa sebab yang telah disebutkan di atas merupakan sebab material 
yang nampak nyata bagi krisis Ramadah, namun sistem kajian dalam Islam 
tidak hanya berhenti pada sebab-sebab krisis dan terapinya yang seperti 
itu saja. Bahkan Islam peduli tentang kajian sebab-sebab maknawi yang 
berdampak pada perilaku indi 








du masyarakat dan kelompoknya, dan sejauh 
mana komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, 


Sesungguhnya seorang muslim percaya bahwa keraatan dan kemaksiatan 
Juga- memiliki dampak material yang bisa dirasakan di dunia dan akhirat. 
Karena itu seorang muslim ketika melihat terjadinya kemarau panjang, 
umpamanya, maka dia menuduh dirinya dan mencari sebab tersebut dalam 
perilaku dan perbuatannya, Dalam hal ini Umar Radlialiihu Arhu mengatakan, 
“Sesungguhnya musibah disebabkan banyaknya perzinahan, dan sesungguhnya 
tertahannya hujan disebabkan para hakim yang jahat dan para pemimpin yang 
zhalim.” Dan ketika terjadi gempa bumi pada masa Umar RadhiyaMtahn Anh, 
maka beliau menyampaikan khutbah kepada manusia seraya mengatakan, 





1 Lihat, Aib Thabar,ed(3 IA) Tbna Kamir, ga 
2 Lihat DR Syaugi Durya, A/Iumro 
3 





PAN), TorulArsir ane (24I) 
bps kai AMS 
M4 (E221, Thu Ahdil Madi, 91 (2:71), dar da'am haditi isebutkan, 
Ravulullah $Avibifalw. Its rw Valen berabidi, "N sh rabohat maha! Wa fall tebar Em baka au tai barusan 
taben ee p| dalan ain kaum dan mereka 
Inbek sb meta hem mergraraban lbanats2 





















Melani Ke meuda ibmya Lema ro dejrde merak asian PA he art 


Hao meat Jai UD tap oaea ob Mio Ka targei tere mts 
Silria pendapin mer kaan ask betubam de Lorar) melinkaterpedmekcka .cewramoka "HN bau Maa, 
2Yaren Iadits 104019, dat temalaya batuk, Lihat A-Albui, Ar-Jihabst-tn8/odiho, hadits to. TO. 








Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 359 





“Wahai manusia! Tidaklah gempa ini melainkan dari sesuatu kemungkaran 
yang telah kamu lakukan. Demi Dzat yang diriku di Tangan-Nya, jika gempa it 
terulang lagi, maka tidak akan aku tempatkan kalian di sana selama-lamanya." 
Dan beliau berkata tentang krisis Ramadah, “Wahai manusia! Sesungguhnya 
aku khawatir jika kemurkaan Allah merata kepada kita semua.” 





Boleh jadi dikatakan, bahwa demikian itu merupakan masalah gaib 
yang tidak diketahui dengan mata telanjang, dan karena itu dia tidak bisa 
diterima sama sekali dalam ilmu pengetahuan! 

Sanggahan tersebut inkonsisten. Sebab meskipun beberapa konsep 
tersebut tidak bisa disaksikan secara intrinsik. hanya saja indikasinya dalam 
perilaku manusia dan perubahan ekonomi dapat disaksikan dengan kadar 
itu sendiri yang di dalamnya disaksikan “tangan yang tersembunyi” bagi 
kekuatan pasar, atau “keutamaan” dan “kemanfaatan” yang dalam peranannya 
merupakan konsep yang tidak bisa disaksikan secara kasat mata. 

Sesungguhnya yang terpenting adalah bukan pada eksitensi konsep hal- 
pada 





hal yang tersirat tersebut dapat disaksikan atau tidak, namun tercerm 
indikasi konsep tersebut dalam perilaku manusia dan perubahaan ekonomi 
secara nyata ataukah tidak." 


c. Dampak Krisis Ramadah 

Dampak krisis Ramadah tidak hanya terbatas pada kelaparan umum, 
namun juga berdampak pada hal-hal hain, di mana yang terpenting diantaranya 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 


Pertama: Dampak Krisis terhadap Kegiatan Ekonomi 


Air hujan dan air sumur adalah sumber dasar bagi pengairan pertanian 
di jazirah Arab," dan di antara yang telah maklum bahwa terputusnya hujan 
berdampak pada sedikitnya air bumi (air sumber dan air sumur). 


Sesungguhnya berbagai referensi tidak merincikan tentang dampak 
kekeringan terhadap tanaman dan rumput, namun cukup kiranya jika 


| Tw AS Srattah, A Mah 
ALAMugi A-Hindi Cow 
2 ImuS, 






Me Sur hi, Kurir Ah-ShutAutab te Ws ee Zahla blm 4d, 
Iv arperi dikatakan oh pentahgpg kitab Kana AD adhi 






pan AAS AI Baladzari, Marah Al rn, 
alhana. Selalu, 
Lan ekomotai 3 


a 
Wira. 428 
komit alan A55, 

Lan rkonoral konvemional kl mrergiinani al yaag paid: dan 
nya das tenterapinya berdasarkan muter semati Namun 

otw yang rasulin: «cegan dalih pengosongun. obyektifias. dan 
Wawuginga Sasa masalah yang vep botak 




















Akantara gara peculi 


disayangkan serinpkalikea dapa 1 


ncagikuu metodologi enetaan 
memavitanga dalam bijian ekanera" 
4 ihat, DL Abtullah Mahar At Sayt, 4/1 leh 1 (eihudpan ya! ntime pa! Ngalo Igar#! La UU harai ale S5, Naurah 


inti Alodud Malik AI Scaskh judi lan 119-121. 





360 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathah 





berbagai referensi menunjukkan bahwa bumi -pada masa krisis tersebut- 
menjadi menghitam karena sedikitnya hujan dan beterbangannya debu 
seperti abu, dimana bumi yang sifatnya seperti itu tidak diharapkan bila bisa 
menumbuhkan tanaman dan rumput. 

Di antara yang menjelaskan hal itu, bahwa hewan ternak sangat 
terpengaruh dengan krisis tersebut. Sebagai buktinya adalah riwayat dari 
Ashim bin Umar bin Al-Kharhab bahwa dia berkata, “Manusia mengalami 
paceklik pada masa Umar selama setahun sehingga kambing menjadi kurus. 
Lalu keluarga dari kabilah Muzainah dari kalangan orang-orang badui 
(kampung) berkata, “Kami telah sampai, maka potonglah kambing untuk 
kami!” Ia berkata, “Tidak terdapat daging sedikit pun.” Namun mereka 
selalu mengatakan hal tersebut, sehingga disembelihlah kambing untuk 
mereka, lalu dia mengupas tulang tulang yang merah.” Sementara Ibnu 
Sa'ad meriwayatkan dari Hausyab bin Bisyr Al-Fazari, dari ayahnya, ia berkata, 
“Kami melihat tahun Ramadah, dan peceklik itu melenyapkan harta kami, 
dan tersisa hanyalah sesuatu yang tidak ada nilainya.” 


Dari keterangan tersebut nampak bahwa krisis lebih banyak memudharat- 
kan penduduk desa daripada yang selain mercka: karena mayoritas andalan 
penduduk desa adalah hujan, dan terputusnya hujan berdampak pada kegiatan 
pokok mereka, yaitu menggembala dan beternak hewan. Dan, kekayaan 
hewan ini merupakan tolok ukur kaya dan miskinnya penduduk desa: karena 
kehidupan mereka bersandar padanya, di mana mereka meminum susunya, 
memakan dagingnya, dan berpakaian dengan bulu dan kulitnya. 

Adapun penduduk Madinah, maka mereka menyirami tanaman mereka 
dari air sumber dan sumur, dan barangkali tidak terpengaruh dengan kekeringan 
satu tahun. Kemudian bahwasanya penduduk Madinah itu memadukan antara 
pertanian dan perdagangan, dan seringkali mereka menyimpan di rumah 
mereka makanan untuk satu atau dua tahun. Di antara bukti yang menunjukkan 
hal tersebut adalah riwayat Ibnu Sa'ad bahwa Umar Rudhjyahulhu Anhw pada 
tahun Ramadah melihat semangka di tangan salah seorang putranya yang 
masih kecil, lalu beliau berkata, “Bagus, bagus, wahai putra Amirul Mukminin! 
Kamu makan buah-buahan, sedangkan umat Muhammad kelaparan?" Maka 
anak kecil tersebut keluar berlari seraya menangis. Lalu Umar mendiamkannya 








052579) dun dala rovaya iian dibuatkan. "Hingga saworangmunyewbalh kan angle menolak untuk meruban- 

ja karcaa burakaya kambing " Lihat. ut G:781 

2 1inM(0248). dan barcdinglan Abu Ubali, wf. bla. $5 
wan ternab Liat! nih entri mana, DP. 

ID Dha, DR Allan va Aspal po lila 





8. babwa kartu bagi crangerang badui (pedenan dimutlikkan pada 
Harimad, itafhoeke AMLgtilsdiah Latah, WA paka" him. 28) 








Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 361 





setelah beliau bertanya tentang hal tersebut, lalu mereka mengatakan, “Dia 
membelinya dengan segenggam biji kurma.” Dimana semangka datang kc 
pasar Madinah adalah dari lahan perranian yang disirami dengan air sumur. 
Sebagaimana juga menunjukkan bahwa penduduk Madinah memiliki makanan 
ketika krisis Ramadah cersebur, bahwa Umar ingin memasukkan kepada setiap 
keluarga dari orang-orang yang kaya sejumlah mereka dari orang-orang yang 
membutuhkan, hingga Allah mendatangkan hujan." 


Kedua: Dampak Krisis terhadap Akti stas Perdagangan 

Antara Hijaz dan negeri Syam terdapat hubungan kuat dalam 
perdagangan, dimana ncgeri Hijaz mengimpor banyak kebutuhannya dari 
negeri Syam, dan yang terpenting dari barang yang diimpor oleh Hijax 
dari Syam adalah bahan makanan dan pakaian. Dan sebagaimana telah 
disebutkan sebelumnya, bahwa munculnya wabah di negeri Syam berdampak 
pada melemahnya pergerakan perdagangan antara Hijaz dan Syam, yang 
selanjutnya berdampak sedikitnya makanan pokok dari Syam ke Hijaz, 
sehingga harga menjadi naik, dan manusia menimbun barang! Di antara 
bukti yang menunjukkan kenaikan liarga pada saat krisis tersebut, bahwa 
harga satu bejana susu dan satu kantong keju mencapai empat puluh dirham." 


Ketiga: Dampak Krisis terhadap Masalah Sosial 


Diantara dampak sosial bagi krisis tahun Ramadah adalah sebagai 
berikut: 

1, Urbanisasi besar-besaran ke Madinah merupakan dampak sosial 
paling menonjol bagi krisis tersebut: di mana bangsa Arab dari segala penjuru 
datang ke Madinah. Sebab kaum badui yang bertempat tinggal antara 
Tsaniyah Atas sampai Ratij, Bani Haritsah, Bani Abdul Asyhal, Bagi' dan 
Bani Ouraizhah, dan terdapat sekelompok dari mereka yang berada di arah 
Bani Salamah: mereka semua mengelilingi Madinah.”"! Dan karena Madinah 
terbatas sumber ekonominya dan tidak siap menyambut jumlah besar dari 
orang-orang yang eksoudus ini, maka itu menyebabkan problem tersendiri 
di Madinah, yang digambarkan oleh Umar Raribiyaltuhu Anhw dalam berbagai 





at 





PAT 
MANA Oni ptndkata who ee. tengah Dan ade ma nur alam Tndfeya 
Han dia berkas. ”1larps maniadi pzabaldan manutis meaiibun baracg, mala Unsur rasluriag manumbur-” 

















dapat, (2A02AN), AlBalidzuni, 
Mudimah, Dandi tempat yung tema, Tonu Si'ad menyebutkan bahwn telah 
“didapatkan ya sebanyak ecats puluh tiba hai dalah juralah yang Lesar 


rang orangyarp edan dan 


362 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathah 


suratnya kepada para gubernurnya seraya mengatakan, “Sesungguhnya bangsa 
Arab darang berbondong-hondong kepada kami, dan dacrah mercka tidak 
mampu menampung mereka, maka harus ada pertolongan terhadap mereka."! 
Dan masih ada lagi orang-orang badui yang jumlah mereka berlipat dari 
Orang-orang yang eksodus ke Madinah, dan Umar RadJiyallahu Anbu peduli 
terhadap urusan mereka? 

2. Habib hin Abi Tsbait meri tkan bahwa Umar Radhigaltah Anbu 
berkata, “Jika masa paceklik, maka kaum badui tidak boleh menikah.” 
Dan dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan bshwa Umar Radhiyaltabu Anbu 
berkata, “Demi Dzat yang diriku di tangan-Nya, sungguh aku akan melarang 
perempuan yang memiliki kemuliaan untuk menikah melainkan dengan 














i kemuliaan, karena sesungguhnya orang-orang Arab 
ag 


laki-laki yang memili 
badui jika musim paceklik, maka tidak ada nikah bagi mereka. 

Jika dipastikan keshahihan larangan menikahnya orang-orang badui 
pada musim paceklik, lalu apa alasan pelarangannya? 





Sesungguhnya nampak jelas alasan pelarangan dari perkataan Umar 
dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Outaibah -dan yang lainnya: yang di 
dalamnya dikarakan, “Adalah Umar tidak memperholeh nikah pada tahun 
paceklik seraya mengatakan, “Barangkali kesempitan akan mendorong 
mereka untuk menikahi orang-orang yang tidak setara.””! Dan bahwa Umar 
sangat tegas dalam kesetaraan, dan dia berkata, “Sungguh aku akan melarang 
perempuan yang memiliki kemuliaan menikah melainkan dengan orang 
yang setara. 





ma 


Barangkali Umar mengkhsuskan pernikahan orang-orang badui 
dikarenakan dua sebab: 


Pertama: bahwa orang-orang badui lebih banyak terkena dampak krisis 


ekonomi daripada selain meraka. 












an (RL Ih), (dapa As 
ui (e:154) dan dil 
dat MSI) 
M0-241), dan bet kru Abi Hadic, YurdA Nelpai Bara! (121585 Apa 
hat am surtu krim ekenemi 
It krsebut, yaitu sedapat adi onanin batam rutd 
merumpi ketutahannya 
8 Antunazan, pai 6ISNAMBulset, A4 Awnor-4/Kotra (215) Kowayat um dan Ibrahum bia Mahatma dir, Malah dar Unas, 
“dam sanad thahia. “ika Ibrahim mendapoti Urnar. Lihat, Al Mari, Tahi .V Rona FALWU, A-Albar,, Inu 2U Gi hadito pe. 
MAR. Sevenyguliny: dalam al ini terdapat has hitua Nadi Shela Aatima Satombenaala, Pdhiahamar daan ama Leba 
Wait eta dan rilabhbaah Ma MRI basa Blah, li Senam Jadi ro. Ivet, AH laku, Alavatrah (B17EATT5, 
M Paing. 001 BAZUS dan saradnya ahahih, Lihat, Albani, 4 Kiba Ah Snelihah hadira no, 1067, 





vi anadinya terdanar katenputasan, Karna AssZulv tidak mendapatkan Unar, Lihat, Ibaw 


4 dikhaatrkar oleh Uanar 
apa yang kbih parah dari 
yat ata sedia: rauis 






















Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 363 





Kedua: bahwa orang-orang badui lebih banyak memperberat dalam syarat 
kesetaraan daripada selain mereka. 

Karena itu Umar Radhiyallahe Anbu mengkhawatirkan jika kebutuhan 
mendorong orang-orang badui untuk menikah dengan perempuan yang 
tidak setara, sehingga hal itu akan berdampak banyak keburukan bagi mereka, 
diantaranya: 

- Terzhaliminya perempuan sebab dinikahkan dengan orang yang tidak 
setara dengannya. 

- Terjadinya penyesalan ketika hilangnya sebab-sebab yang mendorong 

khususnya bahwa bangsa Arah mencela orang yang 





menikahkan tersebut, 
menikah dengan yang tidak setara. 

- Anak-anak akan tercampakkan kepada tekanan psikologis, dikarenakan 
ketidakserasian antara ibu-bapaknya ketika tidak adanya kesetaraan di 
antara keduanya." 

- Terpenuhinya syarat kesetaraan merupakan salah satu faktor ketentraman 
hubungan pernikahan dan keberlanjutannya2 

'Apa yang disebutkan di atas menjelaskan sisi dampak krisis dalam 
hubungan sosial, dan apa yang seringkali terjadi tentang kezhaliman dan 
perlakuan buruk terhadap perempuan karena dinikahkan dengan orang 
yang tidak setara baginya, sehingga itu berdampak dalam banyak keburukan. 

3. Umar Radhiyallahu Anbu menganulir hukum potong tangan 
dari pencuri dalam waktu peceklik sesuai kaidah-kaidah tertentu, yang 
penjelasannya akan disebutkan di dalam sub kajian kedua setelah ini. 





Penganuliran Umar Radhiyulluhe Arlw terhadap hukum potong tangan dari 
pencuri yang terdesak mencuri karena keadaan darurat pada waktu kelaparan 
adalah memberikan inspirasi tentang pemahaman beliau tentang dampak 








1 Abu dberitatu deli seotang dat produduk Madinah yarg telah laniutusia dan wewilk. penyetabuan dan penelaahan, bahwasaat 
perang una ke Ita, rbaparn kabilah terpalsa menikahkan potrya lengan wang yang pilik tara dalem wan belatganya, maka 
rika kondiw perang telah seorg, rrumalan dengar mertui dan anakanak merels Sethec2 te 
interska ocatar tersadan pihak metua dan arukaraknyadari orangyarg meras bahwa tn-vsha 
selain dengan rvasmalahaterhadarwpihak mertu yang mera 

120 ndak tamar ago darnpat ra bnlogs dan yang! 

one Sabuk Jl 































katbah kepada miadusa tera 
In Perempuan mer tih dengan at leh yang wehayau arya. Tan kerita kami 
Arpadukan Seminar Hukum law Xi lal hari de 20 ulama, 
Lantas s3) Lilam pernikahan Diana Tembaga terebur 
pakaian batowa pevtikaaan yang dilikusan 

Ja hebukan dan dampak barakya dik terbatas pada 











mci 








kesetaraan anzaa lak laki din perempcan gada umupnva tdk merdetaa us 
Sel tj main jaga Kenali bluaya meetka Koma pulahIdam ro 1 retaraan termasuk hatuwr dala bah” Tit, 
mandi da 1230, Ghar 1120 81 blm S1 Dua liat pencopatugahs tentang Kowtsraan dalam rkah polda bau 





Oudamak, urai 6 A80A87, Sayyid Sabig, 1574 Aam (227216) 


364 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 





sistem sosial terhadap akhlak, dan tekanannya secara langsung dan tidak langsung 
terhadap perilaku individu dan kelompok. Karena itu, beliau mewasiatkan kepada 
para gubernurnya, “Janganlah kamu memukul kaum muslimin, maka berarti 
kamu menistakan mereka, janganlah kamu halangi mereka dari hak-hak mereka 
maka berarti kamu menjadikan mereka tidak taat, janganlah kamu perlama 
mereka dalam keterasingan dari istri mereka, maka berarti kamu menjerumuskan 
mereka kepada fitnah: dan janganlah kamu menempatkan mereka di hutan 
belantara, maka berarti kamu menyia-nyiakan mereka.” 


Ini adalah bimbingan dari seorang khalifah yang mengerti realita dan 
apa yang akan timbul darinya,” dan kajian-kajian dalam hal ini menunjukkan 
tentang naiknya persentase sebagian kriminalitas dalam waktu krisis ekonomi, 
dan turunnya sebagian kriminalitas ketika waktu kemakmuran ckonomis 


Keempat: Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kesehatan 


Beberapa referensi menunjukkan tentang tersebarnya wabah penyakit pada 
tahun Ramadah yang berdampak pada banyaknya kemarian, khususnya dalam 
barisan orang-orang yang cksodus ke Madinah pada tahun Ramadah, yang 
diperkirakan oleh Aslam dengan perkataannya, “Sungguh terjadi kematian di 
antara mercka, dan aku melihat duapertiga dari mereka yang meninggal, dan 
tersisa sepertiga.“ Barangkali wabah ini adalah yang dimaksudkan oleh Abu 
Aswad Ad-Dailami dengan perkataannya, “Aku datang ke Madinah, maka aku 
dapati telah terjadi penyakit di dalamnya, dan mereka meninggal dengan cepat.” 





2. Terapi Perubahan Ekonomi 

Bagian kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang posisi Umar 
Radliyululw Anbu dalam krisis tahun Ramadah dan cara-cara terapi yang 
ditempuhnya. Di mana kajian ini akan dibagi ke dalam cmpat pokok pembahasan, 
yaitu: () Tindakan Umar pribadi dalam masa krisis, (b), Manajeman krisis, (c) 
Cara-cara material, (d) Cara-cara maknawi, dan (e) Pemberlakuan pengecualian. 









1 Dow Sat, pai (J21), 227), AlDuihagi, pg, Car hatAI Baladrari, yuk be. 258, 
2 Mahatma! AlGharali, 1 id wa? Amati” Tpahokak lm 9 












tuba) je An. um /1-Letihak mu. 44, dan lihat hlm, 42-5 
hm 561, Yan LK. Muhyaddin ALMuotuk, Ata iv (Acar 
yang -ernklur mi terdapat Jalar kurapulan ketan dengan 


Marten 1 Ine Lai Diss 













keimanan, Tihas, DT Ahxlul Gudir Ao Zaghil Mantuh 
him WA Kesan fi eror 
Ahn ga 


Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 365 





a. Tindakan Umar Pribadi dalam Masa Krisis 


Tindakan pribadi Umar Radhiyallahu Anhu dalam masa krisis Ramadah 
memiliki banyak pengaruh yang penting dalam menterapinya dan 
memperingan indikasinya: sehingga perilaku beliau merupakan contoh 
indah yang seyogianya diteladani oleh seriap pejabat muslim ketika dalam 
kondisi yang seperu itu. Di mana berbagai sumber penuh dengan banyak 
riwayat yang menjelaskan berbagi sisi dari perilaku ini. Tapi dalam kajian 
ini akan dibatasi pada beberapa contoh dari perilaku tersebut, dan pembaca 
dapat merujuk sumber-sumber kajian ini secara langsung untuk mendapatkan 
tambahan informasi. 

Berikut ini sebagian contoh dari beberapa sisi perilaku Umar Radhiyallahn 
Anbu dalam masa krisis Ramadah: 


Pertama: Merasa Bertanggung Jawab 


Jika Umar Radhiyuilahw Anbu takut dimintai pertanggungjawaban oleh 
Allah Ta'lz tentang kambing yang mati terlantar di tepi sungai Eufrat'! 





maka perasaannya tentang tanggung jawab terhadap kebinasaan dan 
kemudharatan rakyatnya dari anak manusia tentu jauh lebih besar. Karena itu 
beliau berdoa pada tahun Ramadah seraya mengatakan, “Ya Allah, janganlah 
Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad pada tanganku dan di dalam 
kepemimpinanku.”2 

Sesungguhnya perasaan tanggung jawab adalah penggerak utama dalam 
melaksanakan segala sesuatu yang mungkin dilakukan untuk menghentikan 
krisis dan menterapi indikasi-indikasinya. Sebab tanpa itu, hati akan menjadi 
bebal dan semangat pun menjadi mengendur. 


Sesungguhnya krisis Ramadah menjadikan Umar merasa bertanggung 
jawab dalam menterapi indikasi-indikasi krisis dan membantu orang- 
orang yang terkena eksesnya. Tentang sejauh mana sikap dan kepedulian 
Umar terhadap hal tersebut dapat dipahami dari riwayat Zaid bin Aslam 
dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa dia berkata, “Adalah kami 
mengatakan, Jika Allah Tiru/s tidak mengangkat kesulitan tahun Ramadah, 
maka sesungguhnya kami yakin bahwa Umar akan meninggal karena 
memperhatikan urusan kaum muslimin.” 





4 Teahdinkurkan takhrinya 
Z2 Ibau Si'mhep.s (3237| AbBalaeari, ons, klon 295. 
3 Metu Saad, #zon (L2IOL AE Balai nat klw ML. 


366 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 








Kedua: Andil dalam Mengemban Penderitaan Krisis, dan 

Memberlakukan Keteladanan bagi Umat 

Umar Radhiyaltahm Aahu berpendapat bahwa andil dengan umat dalam 
kesulitan mereka merupakan kewajiban pemerintah. Karena itu beliau 
tidak menyukai memakan sesuatu yang manusia tidak mendapatkan yang 
sepertinya agar ia tidak mengutamakan dirinya atas rakyatnya, dan beliau 
lebih mengutamakan mereka atas dirinya. Dan jika ia mendengar harga 
menjadi mahal di suatu wilayah kaum muslimin, maka beliau menghapuskan 
kelebihan harga yang sampai kepadanya, dan beliau mengatakan, “Bagaimana 
mungkin mereka mendapatkan kepedulian dariku jika tidak menimpaku 
apa yang menimpa mereka?" Dan beliau memperberat dirinya dengan selalu 
makan roti gandum. Hingga ketika pada suatu hari perutnya keroncongan, 
maka beliau mengatakan, (pada dirinya sendiri) “Ttulah apa yang kamu lihat 
hingga penduduk Madinah pun hidup begini!" 





Pada masa krisis tersebut, Umar tidak pernah makan di rumah salah 
satu putranya, dan tidak pernah merasakan di rumah salah satu istrinya 
melainkan apa yang beliau makan malam bersama rakyatnya, sehingga Allah 
menghidupkan manusia seperti semula mereka hidup.? Beliau bersumpah 
untuk tidak makan keju dan daging sehingga manusia hidup seperti hidup 
mereka semula. Hingga walaupan dibelikan orang lain, maka beliau juga 
menolaknya. Sebagai bukti demikian itu, bahwa ketika istrinya membelikan 
keju untuknya pada tahun Ramadah, maka beliau berkata kepadanya, 
“Apa ini?” Ia menjawab, “Ia dari hartaku, bukan dari nafkahmu.” Maka 
Umar berkata, “Aku tidak akan mencicipinya hingga manusia hidup (tidak 
kelaparan)! 








Iyadh bin Khalifah menyifati kondisi Umar Radhiyallahu Aniu pada 
tahun Ramadah dengan mengatakan, “Aku melihat Umar pada tahun 
Ramadah dan dia berwarna hitam, padahal dia berkulic putih: dan dia adalah 
seorang Arab yang memiliki tardisi makan keju dan minum susu: namun 
ketika manusia kelaparan, maka beliau mengharamkan keduanya terhadap 
dirinya hingga mereka hidup tidak kelaparan, lalu dia makan zaitun sehingga 
berubah warna kulitnya, dan dia sering lapar.” Sedangkan Sa'ib bin Yazid 
menggambarkan pakaian Umar Radhiyatlahn Anhu pada tahun Ramadah 





Bab I: Dasar-dasar Ekonomi 367 


dengan mengatakan, “Aku melihat Umar bin Al-Khathab pada masa Ramadah 
memakai baju dengan enam belas rambalan.”"! 


Pemberatan Umar Radhiyallahu Anhu terhadap dirinya dalam masa 
krisis tersebut dapat merealisasikan beberapa tujuan besar, diantaranya yang 
terpenting adalah: 

- Merasakan penderitaan rakyat adalah yang mendorong pelipatgandaan 
kerja keras dalam memperhatikan mereka dan berupaya menghilangkan 
n dari mereka. Hal ini disyaratkan dalam perkataan Umar 
villahm “Inhu yang telah disebutkan sebelumnya, “Bagaimana mungkin 
mereka mendapatkan kepedulianku, jika tidak menimpaku apa yang 
menimpa mcrcka?” 
Umar Rudhiyalluhn Anhm berpendapat bahwa pejabat negara harus 
menjadikan hidupnya sama dengan tingkatan kehidupan rakyatnya. 
Karena itu beliau makan bersama mereka, dan beliau tidak rela makan 
di rumahnya agar tidak terdapat seseorang yang berprasangka bahwa dia 
mengutamakan dirinya dengan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang 





yang miskin di antara rakyatnya. 

- Andilnya pejabat negara bersama rakyat dalam mengemban kesulitan 
krisis adalah yang akan meringankan rakyat dari perasaan menderita dan 
keterhalangan, dan menjadikan mereka lebih banyak tabah mengemban 
dampaknya yang berbeda, selama mereka melihat orang yang terbesar 
di pemerintahan ikut merasakan kekurangan dan penderitaan mereka. 
Scbab umat -tcrutama dalam waktu krisis ckonomi- membutuhkan 
adanya teladan dalam kesederhanaan, kesabaran, mengemban kesulitan, 
mengutamakan orang lain, membantu orang yang membutuhkan, dan 
lain-lain, adalah yang berdampak pada penghiasan umat dengan sifat-sifat 
tersebut yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan krisis dan 
sabar menghadapi kesulitannya. 

Sesungguhnya Umar memahami urgensi perilaku pribadi pejabat negara, 
keluarganya, dan para aparatnya dalam masa krisis seperti itus karena manusia 
akan melihat mereka dan terpengaruh dengan kondisi mecka. Dalam hal ini 
Umar mengatakan, “Sesungguhnya manusia akan senantiasa istigamah, selama 
pemimpin mereka istigamah terhadap mereka."? Dan dalam suratnya kepada 








'Abu Musa AAsyari, beliau mengatakan, “Sesungguhnya manusia akan 





| Ibu Si'mb ops (LAI) AH Baladcari, modi bca 319. 


D Iban Sial 


368 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





melakukan kepada imam apa yang dilakukan kepada Allah, dan sesungguhnya 
imam jika menycleweng maka rakyat pun akan menyeleweng."! 

Pada sisi lain, bahwa ketika Umar melarang suatu perkara, maka beliau 
mengundang keluarganya lalu berkata, “Sesungguhnya aku melarang demikian 
dan demikian, dan bahwasanya manusia akan melihat kamu seperti burung 
melihat daging: maka jika kamu jatuh, jatuhlah manusia, dan jika kamu 
takut maka takutlah manusia. Sungguh demi Allah, tidaklah seseorang di 
antara kamu jatuh dalam sesuatu dari apa yang aku larang kepada manusia, 
melainkan aku gandakan kepadanya hukuman karena posisinya dariku.” 
Karena itu, ketika pada tahun Ramadah Umar melihat semangka di tangan 
salah satu putranya, maka beliau berkata, “Bagus, bagus, wahai putra Amirul 





Mukminin! Kamu makan buah-buahan, sedangkan umat Muhammad 
kekurangan?!” Maka keluarlah anak kecil itu seraya berlari dan menangis. Lalu 
Umar membiarkannya ketika diberitahu bahwa putranya tersebut membeli 
semangka dengan segenggam biji kurma! 

Umar telah menjadikan diri, keluarga dan para aparatnya sebagai teladan 


bagi semua manusia dalam sesuatu yang seyogianya dilakukan dalam masa 
krisis seperti itu. 


b. Manajemen Krisis 


Keberhasilan suatu pekerjaan apa pun tidak mungkin terjadi secara 
kebetulan: sebab manajemen merupakan syarat keberhasilan pekerjaan: 
yaitu “perencanaan kemudian pelaksanaan untuk mengeksplorasi segala 
kemampuan yang bisa dilakukan dan mengkoordinasikan diantaranya untuk 
merealisasikan tujuan yang diharapkan dalam perspektif pengarahan dan 
pengawasan.”! 


Terdapat banyak bentuk manajemen, diantaranya manajemen krisis, 
yaitu manajeman spesifik dalam menghadapi hal-hal yang baru terjadi 
dan krisis yang tidak abadi“! Dimana terapi krisis seperti krisis Ramadah 
mengharuskan adanya manajemen yang rapi, dan itulah yang dilakukan oleh 
Umar Radhi 





Ikahu Anu dalam terapinya terhadap dampak krisis tersebut. 


Sesungguhnya Umar Rudfijalahw Anlu dalam melakukan terapi terhadap 
sebab-sebab krisis Ramadah mengambil berbagai sarana disertai manajemen 





Tah d meutlan takhsjaya. 





' 
2 Yah dacoutdan takhta. 
3 ZR Awal Mahamraid Al Oural, Hato La Tatar Ket, biru 197, dar, bandingkan, DR Mahraud AH Asal, Veda Lot hat, 


TA 
4 DR Anal Mekanis sad Ak 


yi po il IRR, 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 369 





yang rapi dan saling koordinasi antara satu upaya dengan upaya lain untuk 

menanggulangi krisis tersebut. Itu dapar kita lihat dalam beberapa riwayat 

sebagai berikut:" 

1. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Aslam dari ayahnya, bahwa dia berkata, 
“Ketika tahun Ramadah, bangsa Arab dari segala penjuru datang ke Madinah, 
dan Umar memerintahkan beberapa orang yang bertugas mengurusi para 
pengungsi dan membagikan makan dan lauk kepada mereka, yaitu Yazid 
bin Namir, Miswar bin Makhramah, Abdurrahman bin Abdul Oari, dan 
Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Dimana mereka ketika sore berkumpul 
di sisi Umar, lalu memberitahunya segala sesuatu yang telah mereka kerjakan. 
Dan seorang di antara mereka tinggal di wilayah Madinah, dan orang-orang 
Arab badui bertempat di Tsaniyah atas sampai Ratij, sampai Bani Haritsah, 
Abdul Asyhal, Bagi”, dan sampai Bani Ouraizhah, dan di antara mereka 
terdapat kelompuk di perkampungan Bani Salamah, dan mereka mengelilingi 
Madinah. Maka aku mendengar Umar KadhiyaMahu Anlu berkata pada suatu 
malam, dan manusia telah makan malam di sisinya, “Hitunglah orang- 
orang yang makan di sisi kami." Maka mereka menghitung dari depan, dan 
ternyata jumlah mereka tujuh ribu. Lalu beliau berkata, “Hitunglah keluarga 





yang tidak datang, orang-orang yang sakit, dan anak-anak!” Maka setelah 
dihitung, didapatkan jumlah mereka empat puluh ribu. Kemudian kami 
diam, lalu manusia bertambah, maka dia memerintahkan agar menghitung 
mereka, dan didapatkan orang-orang yang makan di sisinya sebanyak sepuluh 
ribu, dan yang lain sebanyak lima puluh ribu. Mereka selalu dalam kondisi 
seperti itu hingga Allah mengirimkan hujan. Dan, ketika hujan, aku melihat 
Umar mewakilkan beberapa orang untuk seriap kelompok untuk mengantar 
mereka pulang ke kampung mereka masing-masing, dan memberikan mereka 
makanan dan kendaraan unta yang membawa ke kampung mereka. Dan 
sungguh aku melihat Umar ikut menangani sendiri dalam pemulangan 
mereka." 

2. Bagi penduduk badui (kampung) yang terkena dampak krisis yang tidak bisa 
pindah ke Madinah, maka Umar Rudhialiuhu Arlw mengirimkan kebutuhan 
mereka di tempat mereka, dan beliau memberikan pengarahan kepada para 








sub kaitanyang lai tentanng orayayang 


ni sebagian cooh,dam apa yang akan datang tencang rire 
meniran ongdmhlahk Usardan 


tut menterapi bia, semusnya-juge sebagai conhtentang: 
mentor alun du daricdab slah demikan jubcbeapa si mane 
NN pa Barinastenlayn mb bnyak tag yaneteay Ai meneh eeka ci ebitr Madina 

menghudis jatwuan makan Umar Kodeetuha desa Maka Umat mengirimkan kepada orang-orang tnggaldi turaan 
rarceka, Padasisi kir, bab tap di ramah mereka dan tidak sksodus ke Madinah berlipat 
amgamang yang aksndun he lah Jnelwikan sdaluwn ya 











370 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


utusannya dengan perkataannya, “Apa yang kamu dapatkan dari makanan, 
berikanlah kepada orang-orang badui, sedangkan kain maka jadikanlah 
selimut yang mereka pakai. Adapun unta, maka sembelihlah untuk mereka 
agar mereka makan dagingnya dan mereka bawa gajihnya, dan janganlah 
kamu menunggu jika mereka menyatakan, "Kami menunggunya hidup!" 
Sedangkan tepung gandum, maka biarkanlah mereka buat makanan dan 
mereka simpan sehingga Allah mendatangkan kelapangan kepada mereka.” 


» 


. Di antara perhatian Umar Ruadhiyulktim Anhu terhadap orang-orang yang 
terkena krisis adalah dengan mencermati orang-orang yang di sisinya pagi 








dan sore, dan beliau sendiri mengedarkan piring besar seraya berkata, 
“Wahai Yarfa'! Tambahkanlah mereka daging, tambahkanlah mereka roti, 
tambahkanlah mereka kuah!” Dan beliau berkata kepada Yarfa', “Bawalah 
piring besar ini kepada keluarga di Tsamagh, karena aku tidak mendatangi 
mereka sejak tiga hari, dan aku kira mereka membutuhkary lalu taruhlah 
dia di depan mereka." 

4. Umar Rudhiyallahu Anhw mengirimkan kepada setiap kaum apa yang 
maslahat bagi mereka secara berkala, di mana seseorang dari Bani Nashar 
berkata tentang Umar Radbiyallahu Anhn, “Dia mengirimkan kepada 
kaumku apa yang maslahat bagi mereka bulan demi bulan." 

Beberapa riwayat di a 

Radbiyatlahu Anbu mengikuti sistem manajemen yang sukses dalam menterapi 

dampak krisis tahun Ramadah. Di antara sisi manajemen yang disebutkan 





as menunjukkan dengan jelas bahwa Umar 


beberapa riwayat tersebut adalah sebagai berikut: 

- Pembagian tempat para pengungsi di beberapa lokasi dengan bentuk 
yang seimbang, di mana setiap arah di Madinah mengambil bagian dari 
Orang-orang yang cksodus ke Madinah, schingga tidak terjadi kepadatan 
penduduk di sebagian daerah dan tidak pada daerah yang lain. 

Pada sisi lain, bahwa pembagian orang-orang yang eksodus ke Madinah 
dengan bentuk tersebut merupakan faktor yang dapat memudahkan dalam 
memberikan bantuan kepada mereka. Di mana Umar Radhiyaluhu Anbu 
mengatur berbagai upaya dengan mengoordinasikannya, dan menjadikan bagi 
setiap dacrah seorang penanggung jawab yang mengatur orang-orang yang 





| bon Sie, mor 116), Akbaladrur, yaa, hlm. 202291 
2 MeThabar btw Syadas, yow(2312) Yang cma bukan puring besar ini adalah yang singa bisa murga 






adlah aan Jaban nik Uenar Ralirat 





him 39 bau AbJU Madi ma OL2-Ta 
Lahar, ab dan L-Zareai BAM oi yu 
4 £ Hapus du 315 





Rab I: Dasar-dasar Pkonomi 371 





ada di dalamnya dan membagikan makanan dan lauk pauk kepada mereka, 
serta menugaskannya untuk mengatur pengembalian mereka ke kampung 
semula setelah hilangnya krisis. Sebagaimana beliau juga mengirimkan 
bantuan kepada orang-orang yang masih tetap di perkampungan mereka, 
dan mengatur waktu untuk bantuan tersebur, ada yang bulanan, ada yang 
harian, dan lain-lain, sesuai dekat dan jauhnya dari Madinah. 

- Umar Radhiyalluhu Anbu membekali para pegawainya dengan pengarahan 
yang lazim secara terinci untuk berjalannya pekerjaan dengan teratur, 

- Umar Radhijallahm Anbu mengikuti pekerjaan dan melakukan pertemuan 
setiap sore dengan orang-orang yang bertanggung jawab di suatu daerah 
agar mereka melaksanakan ketetapan-keterapan yang terperinci tentang 
proses pekerjaan. 

- Umar Radhiyallahu Anlu memerintahkan menghitung jumlah orang yang 
tertimpa krisis, dan penghitungan kembali setiap kali jumlah orang yang 
terkena krisis bertambah, agar dapat dilakukan perencanaan berdasarkan 
informasi yang cermat dan terperinci. 

- Umar Radhiyallahu Arbu melakukan bimbingan lapangan secara langsung 
terhadap sebagian amal, dan melakukan kunjungan secara teratur terhadap 
orangorang yang terimbas krisis untuk mengetahui kondisi mereka, 





- Disamping itu, bahwa Umar Radhhallahu Antu membuat perencanaan 
strategis untuk menghadapi perubahan di masa mendatang, diantaranya 
penggalian teluk untuk menghubungkan antara Mesir dan Hijaz untuk 
memudahkan dalam mendatangkan makanan pokok ke daerah Hijaz."! 

Sebagaimana Umar Radhiyallahu Anbu juga membuat sebagian 
perencanaan kehati-hatian dalam kondisi berlanjutnya krisis. Di antara contoh 
hal itu adalah perkataannya setelah turunnya hujan, “Segala puji bagi Allah. 

Demi Allali, jika Allah tidak menurunkan kelapangan terhadap krisis ini, 

maka aku tidak akan membiarkan satu keluarga dari kaum muslimin yang 

memiliki keluasan rizki melainkan aku masukkan kepada mereka sejumlah 
mereka dari orang-orang yang miskin: karena tidak terdapat dua orang yang 
binasa sebab makanan yang cukup bagi satu orang." 

Dari keterangan di atas nampak jalas bahwa terapi Umar Radliyallahu 

“Anhu terhadap krisis tersebut bukanlah secara serampangan, namun sesuai 

rencana yang terprogramkan dan pelaksanaan yang terarah dengan sesuatu 





| Akar diebutkan dalam vab kajian berikurnya. 


372 Fikih Tikanomi Umar bin Al-Khathah 





yang menjadi tuntutan hal tersebut, seperti pengarahan dan pencermatan. Ini 
berarti bahwa seyogianya kaum muslimin mengatur kehidupan perekonomian 
mereka -dan yang lainnya: sesuai sistem manajemen terbaik yang dicapai oleh 
pemikiran manusia.” 


c. Cara-cara Material 

Sungguh Umar Radiyaltahu Anhu mengumpulkan seluruh kemampuan 
meterial yang dimiliki negara pada masanya untuk menterapi krisis Ramadah 
dan memperingan dampaknya, yang dapat dijelaskan dalam beberapa cabang 
permasalahan sebagai berikut: 


Pertama:Mengaralikan Berbagai Sumber untuk Penanggulangan 

Krisis 

Adapun metode yang ditempuh dalam hal ini adalah penentuan 
pengeluaran dan penertiban prioritasnya agar sesuai dengan kondisi krisis, 
seperti tercermin dalam pemberian bantuan kepada orang-orang yang terimbas 
krisis. Berikut ini rincian singkat tentang hal tersebut: 

1. Politik Hidup Sederhana 


Politik hidup sederhana dan penentuan pengeluaran (infak) merupakan 
metode yang diikuti dalam waktu risis, dimana metode ini akan berdampak 
pada banyaknya sumber-sumber penting yang memiliki andil dalam 
meringankan tekanan krisis. Seba, 








imana metode ini juga merupakan bentuk 





takaful (solidaritas) dalam kondisi yang seperti itu, di mana orang-orang 
yang terimbas krisis merasakan bahwa teman-teman mereka bersama mereka 
dalam mengemban kesulitan dan meninggalkan sebagian kebutuhan sendiri 
untuk kemaslahatan mereka. 


Sesungguhnya Umar Radhiralluhn Anbu mengerti keurgensian mengikuti 
politik tersebut dalam tahun Ramadah. Karena itu beliau memulai dirinya 
sendiri dan keluarganya, dimana telah discbutkan sebelumnya beberapa sisi 
dari pola hidup sederhana yang ditempuh olehnya dan keluarganya. Schab 
beliau sangat memahami bahwa politik hidup sederhan tidak akan sukses 
jika pejabat tinggi negara tidak menjadikan dirinya, keluarganya dan para 
aparatnya sebagai pantuan bagi orang lain. 









low pevalu mearosiayarngdiwmbil lea duga marusia dari bagian yang kir: 
za bal ini Gsyarataan barus Udak kontradiksi dangan baku aya? ditanaa 
Ursar Kudiputia, Intu mengambil sitem dewan dari Pers, seperti akan ditebatkan renjelaanaya dalam: pasal Lodua daribab 
Kata aw pepe Ah 


Rab 1: Dasar-dasar Fikonomi 373 





Pada sisi lain, bahwa Umar Radhiyuttahu Anbu menyerukan kepada kaum 
muslimin agar hemat dalam pola konsumstif dan menyerahkan sebagian 
harta kepada orang orang yang membutuhkan. Di antara sikap Umar dalam 
hal tersebut adalah melarang -pada tahun Ramadah- memadukan antara keju 
dan daging di satu jamuan makan. Dan ketika beliau melihat Ahnaf memakai 
baju yang dibelinya dengan 12 dirham, maka beliau berkata kepadanya, 
“Hendaklah kurang dari itu, dan kamu gunakan selebihnya pada tempat 
yang mencukupi orang muslim." 

Di antara langkah taktis yang diambil oleh Umar Radhiyallahu Anhu 
dalam merealisasikan pola hidup sederhana adalah pembatasan jumlah dan 
bentuk konsumsi, seperti telah disebutkan sebelumnya, dan penguatan hal 
ini pada tahun Ramadah. 


Terakhir, bahwa Umar Rudhijatiahw Anhu mempersiapkan umat untuk 
mengemban kondisi yang terjadi dalam krisis seperti ini dan menerimanya. 
Di antara cara yang dilakukan beliau dalam merealisasikan hal tersebut adalah 
larangan selalu bersenang-senang, dan menyuruh untuk membiasakan pola 
hidup sederhana, seraya menjelaskan alasannya bahwa kenikmatan tidak 
abadi, dan beliau menilai demikian itu sebagai tindakan prefentif ketika 
terjadinya krisis dan perubahan keadaan. 

2. Menetapkan Prioritas Infak 


Umar Radliyallahu rbu berpendapat mendahulukan menutupi kebutuhan 
orang-orang yang terimbas krisis pada tahun Ramadah, dan mengarahkan 
sumber-sumber ekonomi untuk hal tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa politik 
hidup sederhana dan memproritaskan bantuan orang-orang yang tertimpa 
krisis berarti mendahulukan infak untuk memenuhi kebutuhan orang-orang 
yang terimbas krisis atas bentuk-bentuk infak yang lain. Meskipun demikian 
terdapat beberapa sikap Umar yang menunjukkan prioritas infak dengan bentuk 
langsung, diantara contohnya adalah sebagai berikut: 

- Sa'ib bin Yazid berkata, “Umar bin Al-Kharhab mengendarai unua, lalu unta 
mengeluarkan kotoran berupa syair (jenis gandum) dan Umar melihatnya, 
maka Umar berkata, “Kaum muslimin mati kelaparan, dan unta ini makan 
syair? Tidak, demi Allah aku tidak akan mengendarainya hingga manusia 
hidup (tidak kelaparan).""! Dalam riwayat lain discbutkan bahwa Umar 
Radhiyaliabu Arbw pada tahun Ramadah melihat pur di dalam kotoran 








374 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 








kudanya, maka beliau berkata, “Sungguh akan aku jadikan untuknya dari 

arur apa yang mencukupinya.”! 

Abdullah bin Abi Rabi'ah beternak kuda di Madinah, maka Umar bin 

Al-Khathab melarangnya, lalu para sahabat menyampaikan pembicaraan 

kepada Umar agar mengizinkannya, maka Umar berkata, “Aku tidak 

mengizinkannya, kecuali jika mendatangkan makan kudanya dari luar 

Madinah." Maka Abdullah bin Rabi'ah membawa makan kudanya dari 

tanahnya yang di Yaman." 

- Di antara yang berkaitan dengan penertiban skala prioritas adalah, bahwa 
Umar Radhiyallahu-dnhu memerintahkan para pegawainya agar menyembelih 
unta untuk orang-orang badui yang terimbas krisis kelaparan dan tidak 
memberikan kepada mereka unta yang masih hidup, karena orang-orang 
Arab tidak menyembelih unta walaupun mereka sangat membutuhkan 
untuk dimakan dagingnya. Dalam hal ini Umar Radhiu/lahu Anh berkata 
kepada seorang pegawainya, “Adapun unta, maka sembelihlah dia untuk 
mereka agar dimakan dagingnya dan dibawa gajihnya, dan janganlah kamu 
menunggu jika mereka mengatakan. “Kamu menunggu dia hidup.” Dalam 
hal ini terdapat makna mendahulukan kebutuhan kekinian terhadap 











daging unta untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang terkena krisis 
kelaparan atas kebutuhan mereka yang lain terhadap unta. 


3. Pemberian Bantuan Makanan 


Umar Radtiyallabu Auhu mengambil beberapa cara dalam upaya 
membantu orang-orang yang terkena krisis Ramadah, di antara contohnya 
adalah sebagai berikut: 

a. Umar Radfiyallahu Anku mengarahkan sumber-sumber baitul mal untuk 
membantu orang-orang yang terkena krisis Ramadah dan memberikan 
mereka makanan dan harta dari baitul mal hingga habis." 

b, Umar Radiyallahu Anhw mengirimkan surat kepada para gubernur di berbagai 
Gacrah agar mereka memberikan bantuan kepada penduduk Madinah dan 
sekitarnya, dan orang pertama yang datang kepadanya adalah Abu Ubaidah 











Ja Sidak mendapatbar, makna yarg wwuai rangkaian cerita barangtali 
imtthan hiduo di perkampungan yang disebut: Teamam, | 
| karya Ibtul Ari diveburcan bahwa Umur Kodensbeta taka media 
TANK Naga eren UEA PAKE AKA UN untukoya 
ln karun polok kaum mastszn, Anunya cukup untulaya ri adan sar ltena poli 
kok pada urusunya: bagi manusia 
aa lak ocoveoutlan seara jl bahwa da teradi pa uhur Ramadah. nan tidak yk 
mntat lal iebu at posiitrnayai Ana tenda enda lan datuadah salah 
on keratanya dengan beojkan pang lpk eh na Keaa ta 














Kemungkinan yong Sre-rika 
3 Telah d erutkan talhsyaya. 
AMihay AKuagi Lian UKetra (6 20SAD Ubua Kabsis.. hri wu. te Nikung (792) 


Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 375 


bin Jarrah dengan membawa empat ribu unta penuh dengan muatan 





makanan, lalu Umar menugaskannya untuk membagikan kepada orang- 
orang di sekitar Madinah, dan dia pun membagikannya. Lalu datang para 
pemimpin daerah secara berurutan dengan membawa bantuan, sehingga 
penduduk Hijaz mendapatkan kecukupan. Dan, "Amr bin Ash memperbaiki 
Laut Gulzum (Laut Mati) untuk pengiriman makanan melalui jalur laut ke 
Madinah. sehingga harga makanan di Madinah seperti harganya di Mesir."! 
Bagi orang-orang yang terkena krisis dan datang ke Madinah, maka Umar 
Radhisulluhu Anu membantu kebutuhan mereka dengan mewakilkan di setiap 
wilayah orang yang mengurusnya, seperti telah disebutkan sebelumnya, dan 
beliau juga memperhatikan orang-orang yang sakit di antara mereka, dan 


» 


memberikan kain kafan terhadap orang yang meninggal di antara mereka?! 
Bahkan beliau membuat makanan, dan pesuruhnya menyerukan, “Barangsiapa 
yang ingin menghadiri jamuan makan lalu dia makan, maka dipersilahkan, 
dan barangsiapa yang ingin mengambil apa yang mencukupinya dan untuk 
keluarganya, maka hendaklah dia datang lalu mengambilnya.” 

. Sedangkan bagi orang-orang tetap di rumah mereka dan tidak datang ke 
Madinali, anaka Umar Radhiyallaha Anhu mengirimkan kepada mereka 


-. 


beberapa orang dengan membawa rombongan unta penuh dengan muatan 
makanany dan beliau mengerahkan segala upaya untuk memberangkatkan 
mereka ke Madinah agar memudahkan dalam memenuhi kebutuhan 
mereka: di mana beliau memberikan pengarahan kepada para utusannya, 
seperti perkataannya kepada seseorang di antara mereka, “Keluarlah kamu 
i menuju ke Naid, lalu bawalah 





dengan membawa kafilah pertama unta 
setiap keluarga yang kamu mampu bawa kepadaku. Sedangkan orang yang 
tidak dapat kamu bawa kepadaku, berikanlah kepada setiap keluarga satu 
unta dengan scluruh muatannya dan dua pakaian untuk masing-masing 
orang dari mereka, dan perintahkanlah kepada mereka agar menyembelih 
untanya untuk dimakan dagingnya dan dimanfaatkan kulitnya, hingga 


.mip 21 Testi CNN), dan lunlinpkan, Aib Thahati 9 42878410) Apn beberapa kota yarg done oleh 
Deba Lek ad.lga yr let dan Nesur dengante-Yapat perbedaan pengarah anta para Icatsan dalam katannya 
(konern Ml rdtakotcaskan pe-bodear mmcaka tem Ie animan Noer dusar depaham dalam 
peenpekaf ketiga kerawagkinan. Penama, dansa We teperu ditebuceaa dalami sebagian 
Perapat Kec hal wadamik Bamaah masing ber Aji ban 
Aan yang berkelaandan yang edi ada hubungan detgar yang 
Aitecdpha watuk tmengbadapi km d. mana mendung dan 
kadar kenman yangdilanvatan k uh. 
ane (RN ANA) Mor 

Du teabupat 21) da tg 
penapak en pnben lin mesrla memerikan makan kepada nrargorang yang 1 dimana mer rae 
Ia dengan Zatan wan, bajakan kepada mama. 

Tono Sad pan DG) 





7 















Ekonomi Umar hin Al-Khathah 





376 Fi 





Allah mendatangkan rezki kepada mereka.” Dan, Hizam bin Hisyam 
meriwayatkan dari ayahnya, bahwa dia berkata, “Aku melihat para utusan 
Umar di antara Makkah dan Madinah memberikan makanan yang datang 
dari AlJar dari pihak “Amr bin Ash.” 

& Sebagaimana Umar juga memberikan bantuan cuma-cuma secara berkala 
melalu tulisan cek, seperu akan dijelaskan pada bagian berikutnya. 


Kedua: Penyelesaian Berkesinambungan 

Upaya-upaya yang telah disebutkan di atas adalah cara penanggulangan 
krisis yang sedang terjadi pada tahun Ramadah, namun Umar Ruadbiyallahu 
Anh dalam menterapi dampak krisis ekonomi tidak mencukupkan dengan 
hal terebut, bahkan beliau mengambil sebagian kebijakan politik jangka 
panjang untuk menanggulangi dampak krisis Ramadah dan menghadapi 
krisis sepertinya yang mungkin saja terjadi di masa mendatang, Hal ini 
menunjukkan urgensi mengambil manfaat dari problematika yang sedang 





terjadi dalam mengantisipasi problematika yang serupa di masa mendatang. 

Di antara yang terpenting dari politik tersebut adalah penggalian teluk 
yang menghubungkan Madinah dan Mesir agar bantuan dari Mesir sampai 
ke Madinah dengan cepat dan mudah: di mana beliau berkata kepada "Amr 
kralkah “Sesungguhnya Allah membukakan Mesir kepada 
kaum muslimin, dan dia memiliki banyak harta Jan makanan. Sungguh telah 
sampai di benakku -karena kecintaanku kepada penduduk dua tanah suci 
(Makkah dan Madinah) dan memberikan keluasan ekonomi mereka ketika 
Allah memberikan kemenangan kepada mereka dalam menaklukan Mesir dan 
menjadikannya kuat bagi mereka dan bagi kaum muslimin, jika aku menggali 
untuk mereka teluk dari sungai Nil hingga laut Merah. Sebab itu akan lebih 
memudahkan apa yang kami inginkan tentang mebawa makanan ke Madinah 


dan Makkah: karena membawanya dengan unta melalui darat sangat jauh 





jaraknya dan tidak menyampaikan apa yang kami inginkan maka pergilih 
kamu dan teman-temanmu, lalu bermusyawarahlah kamu dalam hal tersebut 
schingga sepakat pendapat kalian." Dan sebagian sejarawan mengatakan 








51 Masa uh (61) dan tetek bagi ALA Laki, dan Ja berkata, Halit 
Ubukbarndan Muvt.m) cadak mengeltarkannya dan dverakany oleh AsrDrababi. Dan 
nengutan pata utusannya dengan membawa bantaan ke Irak, Syata, Najd, 


| "Ron Khurzimah, "hlihilan Kiegamaiate9) Ak my, 
tv ahahuh sn 













24 (3:148) SeZ aan Al Jar alalah Ket di pam last Mesab dengan jarik 
malam dari Madiaan. daa merapakan pelabuhan laut yang datang dari Mesir, Iasnyuh 'Etiopish Ade. Cina, 
ul dartah Hurdintan, Lihat Yogu- AP amavi, yui (282331 

kam, Catat Msmme teMola, alm, 1? Yerdipat Peberapa raraya tentang penggatar wlatiri dan dir-aranyatreeipar 
secakat perbecsan. Lihat, Abdul Hakan, ig hlm, 112 M1, AI Mur heh layngra(I2/R 250. Dowara bagian 
“iwayattatavebutkan bala penggalun selat tenebut wenghabulka. waktu wtalun, dan Jindurkan.Se-at Anditul Mukuduin » 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 377 





tentang dampak penggalian selat ini, “Dan “Amr bin Ash memperbaiki Laut 
@alzum (Laut Merah) dan dia mengirimkan makanan ke Madinah melalui, 
sehingga harga makanan di Madinah sama dengan harganya di Mesir, dan 
penduduk Madinah setelah krisis Ramadah tidak melihat lagi yang sepertinya, 


Iingga mereka dihalangi dari melintas laut ini setelah terbunuhnya Utsman,.”" 





Dan, sebagian referensi menyebutkan bahwa Umar Rudhiyallaha 
Anbu membuat gudang logisrik yang di dalamnya tersedia tepung, kurma, 
anggur, zaitun dan apa yang dibutuhkan kaum muslimin, dimana Sa'ad 
AlJar menangani bantuan yang datang dari Mesir melalui laut, kemudian 
menyimpannya di gudang logistik dan dibagikannya kepada manusia?! 

Pembagian makanan di antara orang-orang yang berhak menerimanya 
berjalan secara rutin dengan cara penulisan cek. Sebab terdapat riwayat 
yang menunjukkan bahwa ketika kapal datang ke Al-Jar dengan membawa 
makanan, maka Umar Rudhiralkebw Anhw membagikan makanan tersebut 
kepada manusia dan menulis cek untuk mereka ke AlJar, di mana mereka 
keluar dan menerima cek tersebut." Cek ini adalah yang serupa dengan 
apa yang dikenal pada saat sekarang di sebagian daerah dengan pembagian 
bantuan secara langganan: di mana Umar menentukan keberhakan setiap 
orang akan makanan dengan harga murah pada waktu bahan makanan 
tersebut di pasar bebas lebih mahal dengan perbedaan presentase yang 
sangat signifikan." Dan, Haikal berkata, “Dan dia -yakni Umar Radiyallahu 
Anh mengirimkan tepung, kurma, dan Jauk pauk ke rumah orang-orang 
yang menyediakannya bulan demi bulan dengan membagi kepada mereka 
dengan cara yang serupa dengan sistem kartu pada masa perang di waktu 
kita sckarang. Ia menambah dan mengurangi menurut jumlah persediaan 
makanan yang terdapat padanya,” 


Latan Lau an lin hadap ea ii lb unyu yang mengatakan bawa 
memberiahikan tepedaryateouar Lraltan peducuk Madinah, 
an memainkan kepakana un edi Jpa kan dar be Matah malah La Tata Am 
Ain mengkal bow us (LAS Aib at 1 Moo lm. 0), Colamah biar. cV Krn Sai 

in enyebualan pergarwnan bana u Aa mela Lain 
2 deontnpa tarakan pejabat Kawal yo 900397 Kat 

LAB ai. tas Fasa han 391) 
Le tobabar UI 

25 Dan Al 'gabimrovebutkan batown ketika 
EA Jaruank meriman tapal bla merabilan 
edm membavgendun edanga ana wntuk menyimpannya laht, (on ta lagud 
Taot Tama tuhasa Lime bin AkKkulah Jangdipeberuandi pelabuhan 






padatltur 21 IL utan menulis next ke 



















keemadorimayang, 
(2159 Sadankan S'ad) 
“AliJar Libae Vagu: All: 

D Udit MK AMorurt 
5321) 

8 DR. Rak Yan 
Aiomp(1 268)dwa lihat Tera 





AHahagk Ab Seno Kabru 


Sai, Akcuwarzag, pur (20), Ibou Abdi Bar. (19251 


Wind Ar Rabi le NG. 
Sae not 23 


Tekonomi Umar hin Al-Khathah 





378 ri 





d. Cara-cara Maknawi 


Cara-cara maknawi yang dimaksudkan di sini- tercermin dalam apa 
yang wajib dilakukan kaum muslimin ketika terjadi bencana dan krisis seperti 
bertaubat, mohon ampunan (istighfar), mendekatkan diri kepada kepada 
Allah dengan amal shaleh, dan menghadap kepada-Nya dengan doa untuk 
mengangkat apa yang telah menimpa kaum muslimin. 

Banyak kalangan ekonom yang sepakat bahwa kestabilan kondisi 
ckonomi dan sosial merupakan syarat mendasar dan keniscayaan untuk 
kesiapan proses pengembangan perekonomian, menghilangkan hambatan- 
hambatan di depannya, dan menterapi krisisnya. Hanya saja mereka berbeda 
pendapat tentang maksud kestabilan ini, 


Sesungguhnya dalam konsep Islam, kestabilan kondisi ckonomi dan sosial 
adalah berarti komitmen kepada ajaran-ajaran Islam dan melaksanakannya, 
dan tidak jatuh ke dalam sesuatu yang dilarang Allah Tu'ula. Jika terjadi suatu 
pelanggaran, maka kita harus bertaubat, mohon ampunan, dan kembali kepada 
Allah 7a'ul:. Dan mungkin pembaca kontemporer akan merasa heran terhadap 
pernyataan ini, padahal seharusnya dia heran jika kalimat syar'i tersebut 
ditinggalkan dan pada tempatnya diganti dengan istilah-istilah impor."! Karena 











itu seringkali kata istighfar atau taubat terasa asing di dalam bidang kajian 
ekonomi, sementara ungkapan “perbaikan perjalanan", “penilaian intrinsik” 
atau “kritikan intrinsik" 





"nampak diterima sepenuhnya dan mendapat sambutan 
khusus yang menunjukkan keurgensiannya. Padahal dalam kenyataannya 
masing-masing ungkapan terebut mencerminkan suatu sisi dari beberapa 
substansi istghfar atau taubat, baik dalam tingkat umat ataupun individu?! 





Sesungguhnya Umar Radiiyallahu 
Ramadah telah menggunakan cara 


AAnbu dalam menanggulangi krisis 





cara spiritual di samping cara-cara material, 
dimana cara-cara spiritual merupakan cara yang dengannya Allah akan 
menghilangkan sebab-sebab mendasar krisis, sedangkan cara-cara material 
andil dalam menterapi indikasi-indikasi krisis tersebut. 


Bei i penjelasan yang terpenting dari cara-cara spiritual yang 
dijadikan pedoman Umar Rudhijallahu Anu dalam menterapi krisis ckonomi: 








ut i 









ra cara rerang yang paling berbahaya alim metmezn Idam adilih rerang term mologi yang Name dimana maryaratat mudim 
-Tada mas lak- menggunkan lart-afarh yang mem iki makna Islami yang otak teerang pun kerdada dalam pemahamannya 
Alan pegas serta titah tidaput perdebaun 4. sektutnya, kemudian dtang petang mer he dasrihlaerah Tatum yang 
@lust okt perang pcen-kiua yaag bekcis dilan merukah lafah lifarh sp4/'.dan meri bah makrarya par kaum mulrciaberlan 
dabem Paratdan menitagal an Eden Salursa Can malulsi AlUntade Ah Al Oli dalam mukalitnys, 
4 Juan Laba bal eracbut car yang lanora yang docbutkaa secita kagkupckli 

jan. UML V Lardepah, lee. 23 20,102 197.200 
2 DL Anu ahamo Yasi Aharad, Doni lor. 1Lgtabal, Ubtoms llan 108109. 












Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 379 





Pertama: Taubat dan Istighfar 

Sesungguhnya orang yang beriman meyakini bahwa setiap musibah 
atau krisis yang menimpanya adalah disebabkan dosa yang telah dilakukan, 
minimal karena pengabaiannya terhadap dosa. Allah berfirman, 


“Dan apa musibah yang menimpa kartu maka adalah disebabkan oleh perbuatan 
tanganrun sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan- 
kesalahanmu)." (Asy-Syura: 43) 

Di mana ayat tersebut menyerukan kepada setiap orang agar segera 
introspeksi diri ketika terjadi musibah: agar dia mengetahui darimana 
datangnya pengabaian, lalu segera bertaubat darinya dan menghadap kepada 
Allah untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan.!! 

Sungguh Umar Rudhiyallahu Anu mengembalikan musibah dan krisis 
kepada apa yang terjadi di dalam masyarakat tentang kemaksiatan dan 
kejahatan, dimana beliau mengatakan, “Sesungguhnya bencana disebabkan 
banyaknya perzinahan, dan kemarau panjang disebabkan para hakim yang 
buruk dan para pemimpin yang zhalim.”? Ini berarti mengharuskan bertaubat 
dan mohon ampunan kepada Allah Tu wu ketika terjadinya musibah tersebut. 
Karena itu, Umar Rudhiya/lahu “Inhu menyerukan kaum muslimin -pada 
tahun Ramadah- untuk bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah, seraya 
mengatakan, “Wahai manusia! Sungguh aku khawatir jika bencana merambah 
kepada kita semua, maka carilah ridha Tuhan kamu, tinggalkanlah perbuatan 
dosa, bertaubatlah kepada-Nya, dan lakukanlah kebaikan," Dan Asy-Sya'bi 
menyebutkan bahwa Umar Rudfiyallahu Inhu keluar untuk memohon hujan 
seraya berdiri di mimbar, lalu membaca ayat, “Mohorluh ampun kepada Tuhanmu, 
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun" (Nuh: 10), dan ayat, "Molonlah ampun 
apada Tuhanmu lain bertsubatlah kepade-Nya." (Hud: 52) Kemudian dia turun. 
Lalu dikatakan kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin! Apa yang menghambat 


kamu untuk memohon hujan?” Ia berkata, “Aku telah meminta hujan dengan 
4 

















istighfar yang menyebabkan turunnya hujan." 


iseuya Dia akan mengirimkan 





Di mana lanjutan ayat yang pertama adalah, “rivw 
1, dan membanyakkan harta dan anak-anakrru, dan 





ujan kepadamu dengan leb 
mengadakan untukmm kebur-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu 





At At Dope! Tomtab Al Avtru Ser 6 3) 

2 Tah disebrtkan ikhrinya 

& Tlah Jictunkan atnringa dan liha beberapa tiwayar pang lin pada: Ton S3. ipar (MS) A Palaburi, Aasek A7 Ayeg Him, 

325 

& nu Siadopak 
Iu Karst, Ml 





148240 Ton Abi Srsibah 161) na Sabah, AMI, Alaladruri, Sesib Ai Arm! blm. 380, dan 
Harus MN) -EBatrad ye lean (TOM) 








380 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 








sungai-sungai." Nuh: 11-12) Sedangkan lanjutan ayat kedua (Hud: 52) adalah, 
"nivaya Dia menurunkan hujan yang sangat derat atavma, dan Dia ukan merambahkan 


kekuatan kepada keknatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dusa." 





Dengan memperhatikan lanjutan kedua ayat tersebut nampak jelas 
hubungan langsung antara istighfar dan taubat dengan terjadinya kemak- 
muran, banyak rizki dan kekuatan. 


Kedua: Amal Shaleh 


Sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah Yu'uls dengan amal shaleh 
merupakan cara terpenting dalam menghilangkan krisis dan terangkatnya 
kesusahan. Dimana Ibnu Umar menyifati kondisi bapaknya dalam masa 
krisi tersebut dengan mengatakan, “Umar bin Al-Khathab pada masa krisis 
Ramadah melakukan sesuatu yang beluam pernah dilakukannya. Dimana dia 
shalat Isya' dengan manusia, kemudian keluar hingga masuk rumahnya, lalu 
dia tidak berhenti shalat hingga akhir malam, kemudian keluar mendatangi 
jalan lalu mengelilinginya. Dan sungguh aku mendengar dia pada waktu 
sahur berdoa seraya mengatakan, 'Ya Allah, janganlah jadikan kebinasaan 


umat Muhammad pada tanganku dan dalam kekuasaanku.”!! 


Di antara amal shaleh terpenting yang menjadi sandaran seorang muslim 
disamping doa-doa mutlak ketika terjadinya krisis adalah doa khusus yang 
disebut: istiga, yakni mohon hujan dari Allah ketika terjadinya kemarau 
panjang, dengan cara-cara tertentu?! 


Sesungguhnya Umar RaWhiyallaha Anhu pada tahun Ramadah melakukan 
istisga' Di antara yang menjelaskan hal tersebut adalah riwayat dari Anas bin 
Malik Radbiyallalu Avbm yang mengatakan, “Bahwa Umar bin Al-Khathab 
Radiyahiabu Anbu ketika kaum muslimin tertimpa paceklik karena kemarau 
panjang. maka dia memohon hujan kepada Allah seraya bertawassul dengan 
paman Nabi Shallallahu #aihi wa Saliam, Abbas bin Abdul Muthalib seraya 
mengatakan, “Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepada-Mu dengan 
Nabi kami Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu Engkau menurunkan hujan 
kepada kami, dan sekarang kami tawassul kepada-Mu dengan paman Nabi 
kami, maka turunkanlah hujan kepada kami.” Anas berkara, “Lalu Allah 


| Jhou Solat, out (ILITL AkBaladrarl, suit hlrs 295. Dan ketika nerlampurgan Lala dikat dari Malinale renealirkan xi 
'Uria: Kaf'yxtx. ate macmerintahkan bershudagah. ata runata Serhaduah, mika api pan menjadi padam, Lihat, Ate! 
#ANYAL8), baal Air“ Kam AY Tepdk (0204), Ibau Katir, 

2 Tdah dirut umi bahwadar iis terkadang disertai dengan shabe,di 
Fa We K2 





ak ye Ae Nobrah 221) 
 lvag banya doa tarpa dita ihalat Lihar,Teru jin, 








Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 381 





menurunkan hujan kepada kaum muslimin."4 Dan, pada kesempatan yang 
lain beliau keluar memohon hujan, dan diantara doanya adalah, “Ya Allah, 
para penolong kami tidak mampu membantu kami, daya dan kekuatan kami 
tclah lemah, dan diri kami juga lemah. Sungguh tiada daya dan kekuatan 
melainkan dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, berikanlah hujan kepada 
kami, dan hidupkanlah hamba-hamba-Mu dan bumi-Mu.”?! Maka Allah 
Tu'ale mengabulkan doa kaum muslimin dengan menurunkan hujan dan 
mengangkat masa paceklik dari mereka! 


e. Memberlakukan Pengecualian 
Umar Radhiyallahu Anhu mengambil kebijakan dengan menetapkan 


beberapa pengecualian untuk menyesuaikan dengan kondisi krisis Ramadah, 
yang diantaranya dapat kita cermati sebagai berikut ini: 


Pertama: Penundaan Penarikan Zakat Hewan Ternak yang 

Terkena Dampak Krisis 

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hausyab bin Basyar Al-Fazari, dari 
ayahnya, bahwa dia berkata, “Kami melihat tahun Ramadah, dan paceklik 
mengurangkan ternak kami, sehingga tersisa pada banyak orang harta yang 
tidak ada arrinya maka Umar tidak mengutus pada tahun itu para petugas 
pengumpul zakat. Lalu di tahun depannya, dia mengutus para petugas 
zakat untuk mengambil dua zakat kepada pemilik hewan, lalu separuhnya 
dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka dan separuhnya 
yang lain dibawa kepada Umar. Dimana tidak didapatkan pada Bani Fazarah 
dari semua zakat melainkan enam puluh kambing, lalu yang tiga puluh 
dibagikan, sedangkan tiga puluh yang lain dibawa kepada Umar.” Dimana 
Abu Ubaid berpendapat tentang bolehnya seorang imam menunda penarikan 
zakat ternak jika terjadi krisis yang menimpa manusia, kemudian dibayar 
pada tahun depan secara penuh, seperti dilakukan oleh Umar pada tahun 
Ramadah:! 











1010, nu Kantir, jae” 41 Morin (UKM, da ihar Tana Hajit, gusi 
Ih pada tahun Kasidah Sandingkan beberapa rewayat yang Lam pada: 
Ade Delta, Sar Mn -le Nania 1282) Ibma Kutut, exs1(7984) 













ai 3) 

Ld yha! (248204 AL Bala bear, pot, hl 

malah dacukan dam banyak" 
5 ah 










ES Arab derita mendapatkan Ieva Ketvartote tato lihat, ALRa ari, 
ab bak pong DIAN aoi Lan gih mar HIU SI) daa APM ALI nd #93) 





& Tit hlm 8, 


382 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





Pada sisi lain, bahwa Umar Rudbijullahu Anbu memerintahkan para 
amilnya pada saat krisis Ramadah dengan perkataannya, “Berikanlah zakat 
kepada orang yang pada masa krisis i seratus kambing, dan 
tidak kepada orang yang dalam krisis ini masih memiliki dua ratus kambing,” 





Abu Ubaid menjelaskan riwayat tersebut dengan mengatakan, “Hadits 
ini mursal, dan tiada sanad baginya. Tapi, jika riwayat ini shahih dari Umar, 
maka maksudnya -menurur saya- bahwa Umar berpendapat tentang dispensasi 
tersebut pada tahun paceklik, yaitu masa terjadinya kelaparan dan kemarau 
panjang yang menyebabkan harta manusia dan ternak mereka terkena 





imbasnya schingga tidak tersisa darinya ternak yang memiliki daging dan susu, 
sedangkan buah-buahan dan hasil ladang menjadi puso, seperti disebutkan 
dalam firman Allah, Wan sesu nya Ko 
dengan (merditangkanj musim kemaran 
Maka ketika dalam kondisi seperti italih Umar berpendapat agar orang yang 
ki seratus kambing diberikan zakat. Tidakkah kamu melihat bahwa dia 






Gun dan) karmny uya 








mg panjang dan kekunargan bubbnahan.?! 





memil 
mengatakan, Barangsiapa yang tersisa padanya saat krisis ini seratus kambing," 
di mana dia mensyaratkan adanya krisis. Sebab nilai seratus kambing dalam 
kondisi seperti itu tidak melebihi sepuluh kambing pada masa makmur karena 
tertimpa kemarau panjang dan tidak ada rumput yang menjadi makanan. 
Ketika demikian itulah Umar memberikan dispensasi dalam masalah zakat 
karena kasihan kepada rakyatnya. Bahkan beliau melakukan kepada mereka 
lebih banyak daripada itu pada tahun Ramadah, yaitu mengakhirkan zakat 
dari mereka pada tahun itu dan tidak mengambilnya hingga mereka hidup. 


Sesungguhnya sikap Umar Kudhijullahu Anhu tentang penarikan dan 
pembagian zakat dapat dikomentari schagai berikut: 

1. Penundaan zakat -jika hal itu shahih- adalah khusus pada harta zakat yang 
terpengaruh dengan krisis, yaitu hewan ternak. Sebab ketika itu banyak 
hewan yang mati, sedangkan yang tersisa menjadi berkurang manfaat yang 
diharapkan darinya, yaitu tiada daging dan susu. Bahkan ketika seseorang 
menyembelih kambing pada tahun Ramadah, maka dia tidak mendapatkan 
selain tulang merah: dimana pembicaraan tentang dampak krisis ini telah 
disebutkan sebelumnya. 

2. Selama kondisi ternak seperti itu, maka dia tidak memenuhi kebutuhan 
pemiliknya walaupun jumlahnya banyak. Karena itu Umar menctapkan 


4 Telah dweutkan takhsjnya. 
2 OSAKA 
3 Yak ton 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 383 





pemilik kambing termasuk orang yang berhak menerima zakat, walaupun 





kambingnya mencapai seratus ckor. Pada sisi lain, bahwa jika zakat diambil 
dari ternak yang kondisinya seperti itu maka tidak akan bisa dimanfaatkan 
oleh orang-orang yang miskin, sehingga yang lebih laik adalah masih tetap 
dibiarkan pada pemiliknya hingga Allah menurunkan hujan dan hewan bisa 


hidup karena tumbuhnya rerumputan, lalu diambil zakat dua tahun darinya."! 


Kedua: Penganuliran Had Pencurian Jika Memang Terdesak 

Kebutuhan 

Dari Hisyam hin Urwah dari bapaknya dari Tbnu Hathib, bahwa para 
hamba sahaya Hathib bin Abi Balta'ah mencuri unta milik scscorang dari 
kabilah Muzainah dan mereka mengakui perbuatan tersebut, maka Umar 
berkata, “Wahai Katsir bin Shalt, pergilah kamu lalu potonglah tangan mereka.” 
Maka ketika dia akan melaksanakan eksekusi, Umar melarang mereka kemudian 
berkata, “Demi Allah, jika aku tidak mengetahui bahwa kamu mempekerjakan 





mereka dan melaparkan mereka hingga jika seseorang dari mereka makan 
apa yang diharamkan Allah dan halal baginya, maka aku potong tangan 
mereka. Demi Allah, jika aku tidak melakukan, maka akan aku denda kamu 
yang memberatakan.” Kemudian dia berkata, “Wahai Muzani! Berapa kamu 
menghendaki harga unta kamu?” Ta berkata, “Empat ratus dinar.” Maka Umar 
berkata kepada Iathib, “Pergilah kamu, lalu berilah dia delapan ratus dinar.”? 

Dan diriwayatkan bahwa Umar berkata, “Tiada hukum potong tangan di 
dalam (pencurian) kurma, dan tidak ada potong tangan pada masa paceklik.” 
Sebagaimana disebutkan bahwa Umar bertanya kepada salah seorang amilnya, 
“Apa yang kamu lakukan jika datang kepadamu pencuri?" Ia menjawab, 
Umar berkata, Jika demikian, maka jika datang 











“Aku potong tanganny 
kepadaku dari mereka orang yang lapar atau menganggur, maka Umar akan 
memotong tangan kamu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kita sebagai 









AL Hambali berpenuliputkohwa Imamnilan per 
tan, seperu ketika mata pacekLk. Lahat bukanya, (-Avta Az Alenuha Jom Berna-di lgu" 
dapat Pugaha tentang penundaan peraayaran pahat pada FDR Yusuf AlOaradhri, Fiyh 





Igou Har, oat (IBAN, Ibn Gedamah, 

SR) BAN mengarnen tari ata emeayat i 
arie yanad bon Abs Sraibah, "Dha'if” namun dia 
dia Akad bin 





epan(1: 2484, Ibuu ABI Syarbah, nat 
#51 Ndan AlHafieh Ibnu Hajar dalam 4: 
dirmya cin ber | dah 

'odak mengomentari sznzd Abduria:z2g. Dan dalam Mom -1'Mavng ja GAN) disebutkaa bahwa AsSa'di berkat 
Kai darat dengannya Tamergowab Yi dri Alah” Saya ber 





























 penggcmbul- d. arah lapungd-laa 
penggembil, mars inlak diberan an bebacsan koculi ika maan digaulnya. ulu watita merata dengan benmpah 
Tepak Ati bala di arpar mer itu kar 3 ya un perege mbl tebun ineaw'ak arm member nya 27 Hung tika dla 
telah vangat kepayaan da rocay catikan durnya. untuk dipau clzh perggemmbala tasebuti mala Umar mengasuli bukaan hd 
ari wanita tertcbxe discbabkan dia berrina karang dilam kradiaerderuk. 


datangi perempuan yan di 








384 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





khalifah terhadap hamba-hamba-Nya agar kita memenuhi kebutuhan mereka, 
menutupi aurat mereka, dan mempersiapkan pekerjaan bagi mercka. Jika 
kita memberikan mereka beberapa kenikmatan ini, maka kita bisa menuntut 
mereka untuk mensyukurinya. Ingatlah, bahwa Allah menciptakan tangan 
untuk bekerja. Jika dia tidak mendapatkan pekerjaan dalam ketaatan, maka 
dia akan mencari beberapa pekerjaan dalam kemaksiatan, maka sibukkanlah 
dia dengan ketaatan sebelum dia menyibukkan kamu dengan kemaksiatan." 


Berdasarkan kedua riwayat di atas dapat disimpulkan, bahwa jika pada 
tahun paceklik menyebabkan manusia terdesak kebutuhan dan kedaruratan, 
maka hampir dipastikan jika pencurian terjadi karena tuntutan keadaan darurat 
yang mendorong untuk menyambung hidup. Itu adalah alasan kuat yang 
menyebabkan teranulirnya hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri 
karena terdesak kebutuhan. Sebab pada masa peceklik terdapat orang-orang 
yang membutuhkan, dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka beli atau 
apa yang dipergunakan untuk membeli, dan tidak bisa dibedakan antara orang 
yang memiliki kecukupan di antara mereka dan orang yang mencuri karena 
alasan lainnya, sehingga hukum had harus dianulir. Tapi jika dikecahui bahwa 
pencuri itu tidak dalam kebutuhan, atau dia kecukupan karena adanya harta 
yang di sisinya yang cukup untuk menyambung hidupnya, maka dia dipotong 
tangannya karena gugurnya kedaruratan dalam haknya?! 

Sesungguhnya apa yang ditetapkan oleh Umar Radhiyalahu -“buhu berupa 
penganuliran pemotongan tangan pencuri pada musim kelaparan bermakna 
perhatian kondisi manusia dalam masa krisis tersebut, dan beraru -pada sisi 
Jain- tentang keharusan menghilangkan sebab-sebab kriminalitas sebelum 
menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku tindak kriminalitas. Ini adah 
sebagai tuntutan jika masyarakat harus menegakkan segala aspek kehidupan 
sesuai manhaj Allah dan syariat-Nya, mengatur seluruh urusan dan segala bentuk 
interaksinya berdasarkan manhaj tersebut dan sesuai hukum-hukum syariah. 
Dalam prespektif sistem inilah yang akan menjadikan istigamahnya orange 
orang yang jahat dalam kebaikan dan menjauhi dorongan-dorongan tindak 





kriminalitas dari kehidupan individu dan jamaah. Sebab masing-masing individu 
dalam masyarakat muslim harus mendapatkan setiap sarana kebutuhan primer 
untuk menjaga hidupnya, adakalanya dengan cara mempersiapkan lingkungan 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 385 





kerja bagi orang-orang yang mampu, dan adakalanya dengan jaminan sosial yang 
tercermin dalam pemerintah- bagi orang-orang yang tidak mampu."! 

Setelah itu, bahwa orang yang mencuri di dalam masyarakat yang 
telah terjamin segala unsur keadilan, kecukupan, dan ketentraman, juga 
terhindarkan dari segala bentuk eksploitasi dan mementingkan diri sendiri, 
segala bentuk faktor kezhaliman dan serangan, dan segala faktor kebutuhan 
dan kedaruratan, maka pencuri dalam kondisi seperti iru berarti tidak mencuri 
untuk menutupi kebutuhannya, namun untuk memperkaya diri dengan cara 
meresahkan masyarakat muslim, karena itu harus ditegakkan hukum had 
potong tangan kepadanya untuk melindungi masyarakat, sistemnya, nilai- 
nilainya dari agresi para kriminal? 


Ketiga: Jaminan Sosial Wajib 

Dalam hal ini akan kami scbutkan dua riwayat -scbagai contoh- scpcrti 
berikut ini: 
. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Al-Khathab ketika tahun 
Ramadah yang merupakan tahun peceklik, setelah beliau berupaya keras 
memberikan bantuan kepada masyarakat Arab dengan unta, gandum, dan 
zaitun di berbagai wilayah, maka beliau berdiri dan berdoa, “Ya Allah, 
jadikanlah rizki mereka di atas gunung!” Maka Allah pun memperkenankan 
permohonannya dan kaum muslimin.” Lalu dia berkata setelah hujan 
turun, “Segala puji bagi Allah. Demi Allah, jika Allah tidak mengangkat 
paceklik ini, maka tidak aku tinggalkan satu keluarga dari kaum muslimin 
yang memiliki keluasan rizki, melainkan aku masukkan kepada mereka 
jumlah yang sama seperti mereka dari orang-orang miskin: karena tidak 
mungkin dua orang binasa disebabkan makanan yang mencukupi satu 
orang” 
Imam Syaff'i berkata, “Sungguh telah diriwayatkan dari Umar Kadfiyalluhu 
Anbu bahwa dia berkata, Sungguh jika manusia tertimpa peceklik, 
niscaya aku bantu mereka dari harta Allah (baitul mal) hingga aku tidak 
mendapatkan satu dirham pun. Dan jika aku tidak mendapatkan dirham, 
maka aku wajibkan bagi setiap orang untuk membantu satu orang.” 


» 


| Lihat, Sinyal andi, ap2/(2 573, ANA 
Sayyid Gank, gui/(2:802883), Abdurrahman Abdul Khalig, I'yad Ter. 14 UrdhUp-Yparhas biro. 2627. DK Husen Ular 
Manaa, Diarog di matah 4 Lgu Inem, cdi 162. Jual Ul: IAIS H bila? 

tvihan kriya 
betkan taka jiya 








386  Pikih Tikonomi Umar bin Al-Khaihah 





Dari kedua riwayat tersebut -dan yang selainnya- dapat kita ketahui 
dengan jelas bahwa Umar Rudjijullihu Anlw melakukan strategi cadangan untuk 
diterapkan jika krisis ini terjadi berlarut-larut dan persediaan baitul mal habis, 
dimana strategi tersebut merupakan bentuk jaminan sosial wajib yang ditetapkan 
oleh ulil aruri kepada semua orang yang mampu, adakalanya dengan keikut- 
sertaan dalam sumbangan dana sesuai ungkat kebutuhan, atau setiap keluarga 
yang mampu menampung orang-orang miskin sesuai jumlah keluarga mereka. 


Jaminan sosial ini merupakan bentuk pengecualian yang harus dilakukan 
ketika terjadi krisis seperti itu: di mana pembicaraan ini telah discbutkan 
secara terperinci ketika menjelaskan jaminan sosial dalam pasal ketiga dari 
bab ini. 





Keempat: Pemulangan Kembali Orang-orang Arab Badui ke 

Kampung Mereka 

Umar Radhiyailahn Anhu merncrintahkan orang-orang Arab badui yang 
eksodus ke Madinah disebabkan krisis ekonomi untuk kembali lagi ke 
kampung halaman mereka setelah Allah menurunkan hujan kepada mereka 
dan hilang sebab-sebab yang mendorong mereka eksodus ke Madinah: 
dimana Umar berkata kepada mereka, “Kembalilah ke desa dimana kamu 
biasa melakukan kegiatan!” Dan, Umar membawa orang-orang yang lemah di 
antara mereka dengan kendaraan yang telah disiapkan hingga mereka sampai 
di dacrah masing-masing."”1 Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa ketika 
krisis telah hilang, Umar mewakilkan kepada setiap kaum dari orang-orang 
yang ditunjuk sebagai pengatur bantuan orang-orang yang eksodus di daerah 
mereka masing-masing, untuk mengatur pemulangan mereka ke daerah 
dan memberikan makan dan kendaraan yang membawa mereka sampai ke 
kampungan mereka, Dan dalam hal ini perawi mengatakan, “Dan sungguh 
aku melihat Umar mengatur sendiri pemulangan mereka” 22 

Sesungguhnya upaya Umar Radhjyatluhw Arim dalam memulangkan 
kembali orang-orang Arab badui ke kampung halaman mereka setelah 
terhentinya krisis terdapat beberapa kongklusi positif, yang terpenting 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Memperingan kepadatan penduduk di Madinah, di mana Madinah 

menjadi padat penduduknya setelah terjadinya krisis hingga sumbernya 
tidak mampu mencukupi mereka. 


| Han Sad, m1 MN 
2 Mid damar ppai (24243) 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 387 


2. Orang-orang Arab badui berpenghidupan dengan penggembalaan dan 
beternak hewan. Jika mereka tetap di Madinah maka akan berdampak 
pada terabaikannya kegiatan tersebur, padahal merupakan kegiatan penting 
dan mendasar dalam ekonomi. Pada sisi lain, bahwa jika mereka tetap di 
Madinah, maka mereka tidak mampu melakukan selain kegiatan yang 
telah mereka ketahui tentang penggembalaan dan beternak hewan, dan 
akibatnya mereka menjadi pengangguran. 

3. Umar Rudhijalalbm Anhu berupaya keras untuk bertahannya bahasa Arab 
yang fasih. Tidak diragukan lagi, hahwa tetapnya orang-orang Arab 
badui di kampung mereka dengan tidak berbaur dengan selain mereka 
merupakan faktor pemeliharaan terhadap bahasa Arab dan tradisi mereka 
yang bagus. 

Setelah pemaparan di atas dapat kami katakan bahwa metode Umar 
Radhiallilm Arindalam menterapi krisis ekonomi tahun Ramadah merupakan 
prinsip terapi krisis dalam setiap zaman. Karena itu seyogianya jika metode ini 
menjadi pelajaran yang diambil manfaat oleh kaum muslimin dalam menterapi 
krisis yang menimpa mereka di setiap zaman dan tempat disertai keharusan 
mengambil manfaat dari sarana-sarana yang dimiliki dalam setiap masa. 

Berikut ini rangkuman prinsip-prinsip terpenting yang menjadi fokus 
dalam terapi Umar Rudiiiluhw Anhu terhadap krisis Ramadah: 

Pertama: Sikap pribadi ulil amri, keluarganya dan para aparatnya, di 
mana Umar telah membuat percontohan terindah yang seyogianya dilakukan 
Oleh setiap pejabat tinggi negara ketika terjadi krisis ekonomi. Adapun pola 
perilaku pribadi Umar yang terpenting dalam krisis ini adalah sebagai berikut: 
a. Merasakan tanggung jawab secara langsung terhadap krisis dan dampaknya 

terhadap umat, hingga para sahabat khawatir jika Umar Radhiyallahn Anu 
meninggal karena memperhatikan urusan kaum muslimin jika Allah tidak 
mengangkat krisis tersebut. 





b. Seyogianya ulil amri mengemban apa yang diderita oleh rakyatnya ketika 
dalam krisis ekonomi dan merasakan sendiri penderitaan keterhalangan 
dari kesenangan agar dia peduli tentang prohlematika orang-orang yang 
terimbas krisis ckonomi. Sebagaimana itu akan menjadikan rakyat lebih 
sabar terhadap beratnya krisis ketika mereka melihat pemimpin mereka 
bersama dengan mereka dalam mengemban kesulitan krisis. Dimana Umar 
Rarlhsallahu Anhu merangkum hal tersebut dengan perkataannya, “Bagaimana 
terperhatikan olehku urusan rakyat jika tidak menimpaku apa yang menimpa 
mereka?” 


388 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 








n 


. Umar Radiyalahu Aniw menjadikan dirinya, keluarganya dan para 
aparatnya sebagai panutan bagi umat dalam masa krisis tersebut, di mana 
beliau sebagai orang pertama yang segera komirmen terhadap apa yang 
menjadi tuntutan umat untuk dilakukan, dan memerintahkan keluarganya 
untuk melaksanakan hal tersebur sebelum memerintahkan rakyat, dan 
mengancam keluarganya dan aparatnya yang melanggar hal tersebut. 

Kedua: Umar Radhiyaiiihw Anhu menggunakan segala kemampuan materi 
yang ada pada masanya untuk menterapi krisis, dan untuk merealisasikan 
hal tersebut, beliau mengikuti beberapa langkah, yaitu: 





a. Mengikuti politik hidup sederhana, mengarahkan pola yang benar dalam 
berint 





ak, menggunakan sumber-sumber ekonomi untuk menterapi krisis, 
membantu setiap orang yang terimbas krisis, baik yang dekat maupun 
yang jauh, dan mengirimkan bantuan ke daerah-daerah lain. Dalam hal 
ini terdapat makna penjelasan tentang wajibnya peduli terhadap kaum 
muslimin dalam masa yang berat dan krisis meskipun saling berjauhan 
tanah air mereka. 

Pada sisi lain, bahwa Umar Rudhiyahahu Inhu mempersiapkan umat untuk 
mengemban krisis, yaitu dengan cara larangan keras selalu bersenang: 
senang, dan memerintahkan untuk membiasakan hidup sangat sederhana. 





b. Umar Radhiyallahu Anbu menetapkan penyelesaian kekinian untuk 
menghilangkan dampak krisis dari umat, sebagaimana beliau juga mengguna- 
kan penyelesaian abadi untuk menghadapi krisis di masa mendatang. 

Ketiga, Terapi Umar Radhiyaltahu Arm terhadap krisis tahun Ramadah 
bukanlah dengan cara serampangan, namun dilakukan dengan sistem yang 
rapi dengan mengikuti sistem manajemen yang dikenal pada masanya. Bahkan 
dapat dikatakan, bahwa beliau mengikuti prinsip manajemen terpenting yang 
dikenal manusia dalam era kontemporer. 


Kampat Sebagaimana Umar Radhiyaltuhu Anlu berupaya keras untuk 
mengenali sebab-sebab spiritual bagi krisis Ramadah, maka beliau juga 
berupaya menggunakan carawara spiritual untuk menghilangkan krisis 
tersebut Jika sebab-sebab spiritual tercermin pada dosa dan maksiat, maka 
cara-cara spiritual tercermin pada taubat dan istighfar, mendekatkan diri 
kepada Allah dengan amal shalih, dan menghadap kepada-Nya dengan doa 
untuk terangkatnya bencana dari umat. Di mana Umar Radbiyallahu Anbu 
memperhatikan cara-cara tersebut dan dijadikannya sebagai landasan dalam 
menterapi krisis, sehingga Allah memperkenankan doa kaum muslimin 
dengan mengangkat dari mereka masa paceklik dan menurunkan hujan. 





Bah I: Dasar-dasar Ekonomi 389 


Demikianlah Umar RudIiyulluhu Anhu tidak mengabaikan cara apa 
pun, baik material maupun spiritual untuk menterapi krisis tersbut, yang 
menunjukkan korelasi keduanya dan keharusan mengambil keduanya 
sekaligus, tanpa mengabaikan salah satunya atas yang lain. 

Kaum muslimin pada hari ini- dan di setiap masa- discrukan untuk 
mengambil cara-cara material dan spiritual untuk menghadapi problematika 
mereka dalam ekonomi dan yang lainnya, Sebab, sebagaimana keridakpedulian 
dalam mengenali sebab-sebab spritual bagi krisis akan berdampak pada 
kemunduran dan kelangsungan krisis, maka tidak mengambil cara-cara 
spiritual juga merupakan sebab keridaksuksesan upaya apa pun bagi 
kebangkitan, sebagaimana juga berdampak pada ketidaksesuaian bagi 
pengambilan cara-cara material 

Kelimas Terapi Umar Radbiyalluhu Anhu terhadap kri: 
karakteristik dalam fleksibelitas, seperti tercermin dalam memperhatikan 
kondisi yang menyebabkan krisis: di mana Umar Radhiyallatw Arm mengambil 
sebagian proses pengecualian untuk menyesuaikan kondisi tersebut, dan kaum 
muslimin dapat mengambil manfaat dari hal tersebut ketika menterapi krisis 
dan problematika ckonomi -dan non ckonomi- dengan syarat bahwa cara- 
cara terscbut tidak kontradiksi dengan nash-nash syariah dan dasar-dasarnya 
yang baku.|") 


terscbut memiliki 











390  Tikih Tikanomi Umar hin Al-Khathab 





BAB II 
PENGEMBANGAN EKONOMI 
DAN HUBUNGAN EKONOMI 

INTERNASIONAL 


Bab ini dimaksudkan untuk mengenali hakhal terpenting yang terdapat 
di dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Awbu yang berkaitan dengan 
pengembangan ekonomi dan hubungan ekonomi internasional, yang dalam 
kajiarnya akan dibagi ke dalara empat pasal sebagai berikut: 

Pasal 1: Makna Pengembangan Ekonomi dan Penanggung Jawabnya. 

Pasal 2: Tuntutan-tuntutan Pengembangan Ekonomi. 

Pasal 3: Kendala-kendala dalam Pengembangan Ekonomi. 


Pasal 4: Hubungan Ekonomi Interuasional 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Ilubungan Ekonomi Internasional 391 








392 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





Pasal 1 

MAKNA PENGEMBANGAN 
EKONOMI DAN PENANGGUNG- 
JAWABNYA 


Dalam pasal pertama dari bah kedua ini akan dikemukakan konsep Islam 
tentang pengembangan ekonomi, dan perbedaannya dengan pengembangan 
ekonomi dalam sistem konvensional. Juga akan dikenali sifatsifat lingkungan 
yang harus dipenuhi untuk terealisasinya pengembangan ekonomi. penjelasan 
Siapa yang bertanggung jawab dalam merealisasikan pengembangan ekonomi 
dan pemaparan tentang hubungan antara upaya individu dan upaya pemerintah 
dalam merealisasikan pengembangan ekonomi. Semua itu adalah dalam 
prespektif fikih ekonomi Umar, dimana kajiannya akan dibagi dalam dua 
topik, yaitu makna pengembangan ckonomi dan penanggung jawabnya, dan 
pengembangan ckonomi antara upaya individu dan upaya pemerintah. 





1. Makna Pengembangan Ekonomi dan Lingkungannya 


Dalam sub kajian ini akan dibicarakan dua topik pembahasan, yaitu 
makna pengembangan ckonomi, dan lingkungan pengembangan ekonomi. 


a. Makna Pengembangan Ekonomi 

Pertama: Konsep Islam tentang Pengembangan Ekonomi 

Umar Rad/fsuliahu Abu berkata, “Sesungguhnya Allah Tu'ule mewajibkan 
kamu bersyukur, dan memberikan untuk kamu dalam apa yang Dia berikan 
kepadamu kemuliaan akhirat dan dunia dengan tanpa permintaan dan 
keinginan kamu kepadanya, di mana Dia menciptakan kamu tidak lain untuk 
mengabdi kepada-Nya, sedangkan Dia Mahakuasa untuk menjadikan kamu 


Dab 1: Pengembangan Ekonomi dan Ilubungan Ekonomi Intemasional 393 





bagi mahluk-Nya yang paling rendah: kemudian Dia menyediakan untuk 
kamu semua ciptaan-Nya, menundukkan untuk kamu apa yang di langit 
dan apa yang di bumi, menyempurnakan kepadamu nikmat Nya yang lahir 
dan yang batin, membawa kamu di darat dan di laut, dan memberi kamu 
rizki dari hal-hal yang bagus agar kamu bersyukur, Di antara nikmat Allah 
kepadamu adalah nikmat yang merambah kepada semua anak manusia, dan 
ada nikmat yang khusus bagi orang-orang mengikuti agama kamu. Sebab 
kamu dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi yang mengatur 
penghuninya, dan Dia memenangkan agama kamu, mudah-mudah demikian 
itu menyebabkan bersyukurnya orang-orang yang bersyukur, sadarnya orang- 
orang yang ingat, dan kerja kerasnya orang-orang yang bekerja. Sebab berapa 
banyak nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya, tidak dapat ditentukan 
kadarnya, dan tidak ada yang mampu melaksanakan haknya melainkan 
dengan pertolongan, rahmat dan kelembutan Allah: maka seyogianya kita 
bermohon kepada Allah yang menguji kita dengan hal ini agar kiranya Dia 
memberikan karunia kepada kita amal dalam menaati-Nya dan bersegera 
dalam mencari ridha-Nya: karena sesungguhnya tiada sesuatu yang lebih 
menghilangkan nikmat daripada mengkufurinya, dan bahwa bersyukur 
sebagai keamanan dari perubahan keadaan, menjadikan berkembangnya 





kenikmatan dan respon terhadap penambahan."!! 

Dari apa yang telah dikemukakan oleh Umar Radhiyaltahu Anbu tersebut 
di aras, nampak jelas bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk tujuan 
besar seperti dijelaskan dengan firman-Nya, 


dan dy nira Tata yee 

entar Dyoead oi DEL) 

"Dum tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi 
kepada-Kn."3 

Di mana bentuk pengabdian tidak hanya sebatas pada formalitas, 

namun mencakup berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan yang menjadi 


tuntutan dijadikannya manusia sebagai khalifah di muka bumi, seperti 
disebutkan dalam firman-Nya, 





Ka DT yA AK SI IN 








Jun bandingkan dengan Tom Abi Al Hadid, Ssxrai Nala 4ataah IBI Uh 
"is Umar ika Ah Lateban ya Ka lure, Him 2031 


394 Fikih Tikanomi Umar hin Al-Khathah 








“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Sesunggnbuya Aku 

akan menjadikan khalifah di muka bumi." 

Dan bahwa Allah Subarahw wa Ya'ala mengatur untuk manusia apa yang 
di langit dan apa yang di bumi untuk dijadikan sarana dalam melaksanakan 
tugasnya dalam kehidupan. Sebab, “khilafah menuntut berbagai bentuk 
kegiatan kehidupan dalam memakmurkan bumi, mengenali potensi, kekayaan 
dan kandungannya, dan merealisasikan kehendak Allah Tu'u/e dalam memper- 





gunakannya, mengembangkannya, dan meningkatkan kehidupan dengannya, 
Sebagaimana khilafah juga menuntut penegakan syariat samawi di muka 








bumi untuk merralisaikan manhaj Ilahi yang selaras dengan hukum alam 


secara umum. Ini berarti bahwasanya tugas khilafah dapat dipastikan masuk 





dalam substansi makna ibadah.” 

Pada sisi lain, bahwa tujuan Allah Tuudx dalam menciptakan manusia 
berkisar pada pemeliharaan lima dasar kebutuhan primer manusia, yaitu 
agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu segala sesuatu yang 
mencakup pemeliharaan kelima dasar tersehut adalah maslahat, sedangkan setiap 
apa yang mengabaikan kelima dasar tersebut atau sebagiannya adalah pafiuduh. 
Lima dasar ini merupakan sarana dalam merealisasikan tujuan universal yang 
satu, yaitu agar orang-orang mukallaf sebagai hamba bagi Allah S1henahn ma 
Ta'ala dalam tindakan dan pemilihan, sebagaimana mereka juga sebagai hamba 
bagi-Nya dalam penciptaan dan hakhal yang tidak ada hak pemilihan baginya! 

Sesungguhnya politik pengembangan ckonomi dalam Islam itu berarti 
bahwa perhatian terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari politik 
syariah dan apa yang menjadi tuntutannya tentang pemeliharaan sumber- 
sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan 
produksi dengan mengembangkan seni dan metodenya, dan hal-hal lain 
yang menjadi keharusan dalam merealisasikan kesejahteraan ckonomi 
umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan. 
Dengan demikian itulah pengembangan ekonomi akan memiliki saham 
dalam mereal an tujuan politik syariah tentang pengembangan yang 
komprehensif bagi kehidupan manusia, yang menjadikan terealisasinya tujuan 





syariah dan berjalannya kehidupan dengan seluruh aspeknya sesuai sistem 
yang ditetapkan Allah Subdwouha wa Ta'ala. 


S. AL Bugarate 30, dm lihat itirnya pocar Adhi hari. Jam Bonar 2 Ya bir AeGjrren (44951), dam Ibr Kamir, Tire 
Laran A6 Aek 111850) 
2 Seryid Oneib i 
3 Sha, DR. Muluwtud Sial Ramalan Akhi, Pierwat Maika F Ag Sp Aidompah Um 110, M2 









Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 395 





Agar pengembangan ekonomi dapat melaksanakan peranannya dalam 
mercalisasikan tujuan syariah, maka seyogianya jika dia memiliki beberapa 
kriteria, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut: 





1. Pengembangan ekonomi -dalam Islam- tidak akan dapat merealisasikan 
tujuannya jika terpisahkan dari sisi-sisi Iain tentang pengembangan yang 
komperhensif yang menjadi tujuan politik syariah dalam merealisasikannya. 
Demikian itu karena sesungguhnya politik syariah tidak mengenal 
pemisahan kehidupan ekonomi dari kehidupan sosial, kehidupan politik, 
atau bidang-bidang akhlak Sebab penyebutan beberapa istilah seperti itu 
hanyalah untuk tujuan kajian dan pemaparan. Jika tidak, maka setiap 
bidang tersebut berlandaskan pada akidah yang satu, dan metodenya 
bersumber dari syariah yang satu, dan semuanya saling melengkapi 
dalam merelasasikan tujuan Allah dalam penciptaan manusia. Jika salah 
satu bagian terpisahkan dari bagian yang lain, maka akan menghambat 





terealisasinya tujuan tersebut." 

. Sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat 
penghidupan umat adalah tuntutan dalam syariah. Karena itulah Umar 
Radiallahu Anbu bertanya tentang harga dan makanan kaum muslimin! 
seraya mengatakan, “Aku sangat mencintai kebaikan kamu, dan terasa berat 
olehku kesulitan kamu.” Dan beliau berpendapar bahwa merealisasikan 
kesejahteraan dan meningkatkan tingkat penghidupan individu rakyatnya 

an syariah, dan sebagai amanat yang harus dilaksanakan 


» 








merupakan kewaji 
olch pemerintah. Dalam menjelaskan demikian itu, beliau mengatakan, 
“Sesungguhnya aku, demi Allah, bukanlah seorang raja lalu memperhamba 
kamu, namun aku hanyalah hamba Allah yang Dia berikan amanat 
kepadaku. Karena itu jika aku mengembannya, mengembalikannya kepada 
gga kamu kenyang di rumah 





kamu dan aku memperhatikan kamu sc| 
kamu maka aku bahagia, dan jika aku mengembannya dan aku merepotkan 
kamu agar datang ke rumahku, maka aku celaka, karena aku gembira hanya 
sebentar saja dan akan susah dalam tempo yang lama." 


1 Diantisa contot korelasi antar ekonermi dan h damebidarg ibadah mahdtah, bahwa lilam rarmperbelehian bari junuah haji 
'untuk melikukan dagang C1 dalam hati yang merurakan salah sx-u rakun Idam Diriana pada mulanya sebgian bahat mengira 
#eihukan dagang di dlu har aban enufihan nil hai, ala Alah menurunkan Firman Nya, "Tas ba buru meat mess 
ima (AL Bagaran: 198: Dan ebelumirya tlah dibutsar dari Abu 5aash mauli Lunar, 
Karma berdagang Ulet haiZ” La entavab, "Apakah pengladupan 
Dan laa nampak Kls bahaya pengerbatgn ekunomi Jengin bidang bidang peluk eyaruh yang 
Iin ketika membicalan tenang Lrekuntan sono.ni pada sub kajian "b" asi. 
KP alat Ppa: 1 ente teh Has Kawi Atika ae Sio uh 




















» Kiitaun, po0feat 
& Keldnedo lain 


396 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 





Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya pengembangan perekonomian 
dalam Islam terdapat kesamaan dengan pengembangan perekonomian 
dalam teori konvensional dalam sisi memperhatikan bidang material, 
seperti bertambahnya income yang hakiki bagi umat, pengembangan sumber- 
sumber ekonomi dengan bagus dalam mempergunakannya, mengeksplorasi 
yang terlantar darinya, dan mengembangkan seni produksinya. Tapi, 
pengembangan ekonomi dalam Islam masih memiliki keistimewaan atas 
sistem ckonomi konvensional dalam sisi tujuannya, cara mercalisasikannya, 
dan kaidah-kaidahnya. Sebab tujuan pengembangan ekonomi Islam tidak 
hanya terbatas pada bidang material seperti telah disebutkan, namun juga 
andil dalam merealisasikan semua tujuan umum syariah yang mencakup 
semua kebutuhan umat, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat! 
Pada sisi lain, bahwa sarana-sarana pengembangan ekonomi dalam Islam 








tidak hanya terbatas pada hidang material saja, namun seorang muslim 
meyakini bahwa ketaatan memiliki indikasi positif dalam pengembangan 
ckonomi, sedangkan maksiat memiliki indikasi negatif di dalamnya. Secara 
umum, bahwa pengembangan ekonomi dalam Islam harus komitmen 
dengan kaidah-kaidah syariah dalam segala aspeknya2 

3. Seyogianya pengembangan ckonomi dalam Islam mencakup semua rakyat 
negara dan wilayahnya berdasarkan asas keterpaduan dan kescimbangan 





sesuai garis-garis perekonomian yang saling berkaitan dari sisi tujuan dan 
cara, dan korelasi realitas kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan 
dalam melaksanakan." 


Karena itu nampak sekali perhatian Umar Radhiyallahw Antu kepada 





semua rakyatnya di semua wilayah neg 
khalifah setelahnya, dimana beliau men kan, “Aku berwasiat kepada 
khalifah sctelahku tentang kaum Muhajirin generasi pertama agar dia 
mengerti hak mereka dan menjaga kchormatan mereka, dan aku berpesan 


Islam dalam wasiatnya kepada 








kepadanya tentang kaum Anshar, yaitu orang-orang yang telah menempati 





1 Sebagai conah bahwa dum utan el malang apanma aitalah HLe Umar itu kuat dar disegani musuh 4g 


























cun mendaki mp3 sarxzewi "MAPAntak 60). Diwara kekuatan yang diturtut mentakup segala 
kekuatan, dan td 3 para tdk alah pentingnya Caripadi kekuatan miluer.K 

pengembarwan kekuatan umat Dengan sezala artinya. Lihat tentangutakta beb 
pada: At-Ihubuni peer Hei nd Tu, Rob 114 ori (5220), Lau Sid, Tapir “Instutawn 
Nelam. YA bamya, bima 286246, 





2 Tdahdieborkan sebelumnya ajian eren inci tentang Sendhiko, nanya din #andahukadahrya: kanctM, ksidak-karlahnya. dan 
Imbingannya: disribua, cara czranya dan kaidah bawahnya. Sex ngguhnya pembicaran #rtang peodebu, dsariburi 
Aalikan pn bicara setia cina Jatan ur toba Tam allah naa alam, 
Tan, jiks Semwihan antara pengeri nganekmnerai da ari lem dengan hir & Sebaya bilik 
#ibersrkin, maka pemmahan eapsanterastem-a ekonom dan sebapian yang Lan adalh lebih dsk Daleh lega, daa sebagaurnnan 
reah dinebarkan bahwa didaatnya pembagian dala: x' ini adalah ntuk man kajian dan pemaparan, 















Bab II: Pengembangan Ekonomi dan lubungan Ekonomi Internasional 397 





kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin agar 
dia menerima kebaikan mercka dan memaafkan kesalahan mereka: dan 
aku berpesan kepadanya tentang penduduk kota, karena sesungguhnya 
mereka sebagai pilar Islam, pengumpul harta untuk negara, dan benteng 
dari musuh Islamy yaitu agar tidak diambil dari mereka melainkan 
kelebihan dari harta mereka dan dengan kerelaan mereka, dan aku berpesan 
kepadanya tentang orang-orang Arab Badui, karena sesungguhnya mereka 
adalah akar bangsa Arab dan materi Islamy dan agar diambil dari mereka 
dari kelebihan harta mereka dan dikembalikan kapada orang-orang miskin 
di antara mereka, dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang yang 
mendapat perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya (kafir dgimmi), agar 
dia menepati janji mereka, berperang dalam membela mereka, dan tidak 
membebani mereka melainkan yang sesuai kemampuan mereka,”'! Dan 
di antara dalil lain tentang perhatian Umar Radhiyallahu Anhu terhadap 
semua wilayah dan distrik khilafah Islam, bahwa beliau berkata sebelum 
beberapa hari meninggalnya, “Sungguh jika Allah Ta'ala menyelamatkan 
aku, niscaya aku akan tinggalkan para janda penduduk Irak tidak akan lagi 
membutuhkan kepada seseorang setelahku selama-lamanya.” Sebagaimana 
beliau juga mengatakan, “Sungguh jika aku masih ada, niscaya akan datang 
kepada penggembala di gunung Shan'a (Yaman) bagiannya dari harta ini 
(baitul mal) dan dia menggembala di tempatnya”! Dimana semua ucapan 
Umar tersebut mengukuhkan tentang wajibnya peduli terhadap seluruh 
wilayah negara, baik desa maupun kota, yang besar maupun yang kecil, 
dan yang dekat maupun yang jauh," 

Pada sisi lain, bahwa seyogianya tujuan pengembangan ekonomi juga 
memperhatikan hak-hak generasi yang akan datang dalam sumber-sumber 
ckonomi dan kekayaan ncgara. 

4. Pengembangan ekonomi dalam Islam adalah suatu kewajiban syariah dan 
ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah jika dilakukannya 
dengan ikhlas karena-Nya. Oleh karena itu ketika Umar Radhiiyallahu Anbu 
ditikam oleh seorang Majusi, maka Abdullah bin Abbas masuk kepadanya 
untuk melipurnya dan menyebutkan sebagian keutamaannya, diantaranya 


1 Teahdisebutkanukbirinya 

2. Telah diseburkanskhirnya 

Telah disebutkan taklniya Balikan hingga hewan pun eyogianya mendapat manfat dari penpetabangan ckonceni dala Ida 
dan dipcihatikaneya meskipun jauh tempatnya Dilnaaa olah d-wbutkan perkatar. Limar, Jika kambing mu di pingit sungai 
Futrt karena terlantar, mia: aku yakin bahwa Alah akan meminta prtamgungaowalun kepalaku tentangnya pada hari kiawat,” 
Jika demikian Wu pcihatiar Umar dan wa. tanggung jawabaya tentang, Bowan yangterlaaea di arak lalu bagaiman: lagi perhalan 
Umar hepada memusiz di yana dn tsa tanggung jewabnya tertang apa yang menuudharatkannya! 

& Lihat, DK. Mulutttad Abul Mun Lai AZt. DK. Muat bin SW Nabi ALGIhamud, Uap! blk. 370 

















398 Fikih Tikonomi Umar hin Al-Khathab 


adalah dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, di 
mana Ibnu Abbas berkata kepadanya, “Kemudian kamu diangkat sebagai 
pemimpin yang membawa kebaikan bagi manusia. Sebab dengan anugerah 
Allah Ta'ala kamu dapat menaklukan beberapa kota, mendatangkan banyak 
harta, menafikan musuh, dan memasukkan kepada seriap keluarga orang 
yang akan membantu kelapangan mereka dalam agama dan rizki mereka, 
kemudian Dia mengakhiri hidupmu dengan syahid, maka berbahagialah 
kamu," Lalu dia berkata, “Sungguh orang yang terpedaya adalah orang 
memperdayakan kamu.” Maka Umar berkata, “Apakah kamu, wahai 
Abdullah akan bersaksi bagiku di sisi Allah pada Hari Kiamat?" Ia menjawab, 
“Ya.” Maka Umar berkata, “Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu.”"! 
Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi yang berdampak pada 
bertambahnya pemasukan (1ncume) itu menjadi tidak dibenarkan jika 
berakibat terhadap rusaknya nilai-nilai dan prisip-prinsip Islam. Karena 
itu di antara doa Umar adalah, “Ya Allah, janganlah Engkau perbanyak 
kepadaku dari dunia yang menyebabkan aku melampaui batas, dan 
janganlah Engkau persedikit kepadaku darinya yang menyebabkan aku 
lupa, karena sesungguhnya apa yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik 
daripada yang banyak dan melalaikan,” 

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya bertambahnya incowr yang 
hakiki bagi umat, meskipun itu merupakan sebuah tuntutan, namun 
bukan sebagai satu-satunya tolok ukur bagi pengembangan ekonomi di 
dalam Islam, Sebab Islam mengarahkan upaya pengembangan untuk 
merealisasikan tujuan yang lebih utama daripada sekedar bertambahnya 


ai 


income. Sebagaimana seyogianya juga diperhatikan sejauh mana kesesuaian 
politik pengembangan ekonomi dengan tujuan Islam, dan mencermati 
dampak politik pengembangan ckonomi terhadap nilai-nilai dan akhlak 
dalam masyarakat muslim. 

, Sesungguhnya berbagai upaya pengembangan ekonomi pada masa Umar 
Radbiyallahu Anbu tertokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan 
pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat. Dimana Umar 
mengatakan, “Sungguh aku berupaya keras agar aku tidak meninggalkan 
kebutuhan umat melainkan aku tutupinya, sclama sebagian kita 
mendapakan keluasan bagi sebagian yang lain," Dan beliau mengatakan, 


(3 





Bab Ul: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 399 


“Sungguh jika aku masih ada, niscaya akan datang kepada penggembala 
di gunung Shan'a (Yaman) bagiannya dari harta ini, dan dia berada di 
tempatnya.” ! 
upaya Umar Rudbiyallahu Anhu dalam menanggulangi kemiskinan dan 
memenuhi kebutuhan dasar bagi individu masyarakat! 


Dan sebelumnya telah disebutkan penjelasan tentang upaya- 


Sesungguhnya strategi kontemporer pengembangan ekonomi dalam 
konsep konvensional mengikuti politik yang sejalan dengan politik 
pengembangan yang dilakukan oleh Umar tersebut yaitu terlokuskan pada 
penanggulangan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar individu 
masayarakat, dan teori kontemporer dalam tolok ukur pengembangan 
ckonomi menjadi terfokuskan pada tingkat penanggulangan kemiskinan, 
pengangguran dan keadilan dalam pendistribusian! 


Kedua: Makna Pengembangan Ekonomi dalam Teori 

Konvensional 

Meskipun perekonomian kontemporer memiliki perhatian besar 
terhadap tema pengembangan ekonomi, namun para ekonom berbeda 
pendapat tentang definisi pengembangan ekonomi 'itu sendiri. Dan 
yang penting -di sini- adalah menggarisbawahi beberapa catatan umum 
-tentang berbagai pendapat yang muncul tentang definisi pengembangan 
ekonomi dalam teori konvensional: yang seyogianya diketahui oleh orang 
yang mempelajari ekonomi Islam, agar jelas baginya faktor-faktor yang 
mempengaruhi penentuan teori konvensional terhadap pengembangan 
ckonomi, sehingga dia tidak hanya sekedar mengikuti kulit permasalahan 
tanpa mengerti inti dan titik tolak pemikirannya. Di antara hal-hal terpenting 
yang seyogianya diketahui adalah sebagai berikut 


. Tujuan dasar yang menjadi tujuan toeri konvensional secara umum adalah 
menjelaskan cara yang dapat digunakan dalam mengeksploitasi berbagai unsur 
produksi: tenaga kerja, sumber alam, dan modal, di samping kemajuan seni, 
sehingga memungkinkan tercalisasinya perkembangan yang diharapkan.”'"! 
Perbedaan definisi pengembangan ekonomi adalah dikarenakan adanya 


» 


perbedaan arah pandangan tentang urutan urgensi unsur-unsur produksi 
terhadap' protes pengembangan ekonomi. Maka bagi yang menilai unsur! 
modal sebagai faktor dasar dalam merealisasikan kemajuan ekonomi, 





Tlah disebutkan takhr-inya 
Yanto ketica membicarakan tentang jaminan sosial 
Lihat, DR. Fayiz Ibrahim AlHabib, Nagburia/ 4: Tevaypa s0 Nomvs 








stud) npaklunai), dan Lihat bukunya yang bin, 
1s Tasorsah 4-leibudnab Dai Ar.Nurburzah » Wr” Agan An-Namiah, hlm 122. 
Tia, DR. ayia Iabisn Halo Naglanggat 4 Tararyah z0 Ao Ntmw Al Ipilik (Mnpatlimal 


400 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


akan berpendapat bahwa proses pengembangan ekonomi harus menjadi 
tujuan bagi bertambahnya kumulatif modal sampai setinggi mungkin atas 
perjalanan waktu. Sedangkan bagi yang melihat bahwa perkembangan seni 
produksi merupakan unsur yang terpenting daripada unsur yang lain, 
maka dia akan mendefinisikan bahwa perkembangan ekonomi sebagai 
mata rantai perubahan dalam metode dan arah yang mencampurkan unsur: 
unsur produksi, Dan sebagian ekonom berpendapat bahwa pengembangan 
ekonomi berkaitan dengan meningkatnya produksi yang hakiki bagi unsur 
kerja dengan cara membagikan unsur kerja di antara kegiatan yang berbeda 
pada tingkat ekonomi bangsa.'! 

. Meskipun disertai dalih tentang kosongnya pengembangan ekonomi dari 
faktor-fakor non ekonomis, namun sesungguhnya teori pengembangan 
ekonomi yang dikenal oleh ekonomi konvensional tidaklah -dalam suatu 
waktu- kosang dari realita masyarakat di mana ekonomi itu muncul di 
dalamnya, sehingga perkembangan ekonomi berkaitan dengan kondisi 
politik masyarakat, sosial, dan kemaslahatannya pada tingkat regional 
dan tingkat internasional. Dengan kata lain, bahwa teori tersebut -pada 
umumnya- adalah untuk menyelesaikan problematika yang dialami 
masyarakat Barat di mana dalam pembuatan teori tersebut diperhatikan 
kondisi dan kemaslahatan masyarakat terscbut. Scehagai contahnya adalah 
adanya keterpengaruhan konsep para pedagang dengan keyakinan khusus 
mereka dalam merealisasikan kekuatan ekonomi bagi negara untuk 
melayani tujuan politiknya, di mana titik tolak pandangan seperti itu 
masih berlaku dalam era sekarang?! 

. Telah mulai banyak ekonom Barat yang mengerti bahayanya tidak 
memperha 1. Di mana seseorang 





an bidang moral dan fakor-faktor s0 





dari mereka mengatakan, “Di antara yang berlaku pada tahun lima 
puluhan dan enam puluhan, bahwa kita memikirkan pengembangan 
ekonomi dalam poros ekonomi semata, sedangkan bagi sejumlah pakar 
ekonomi, ahli politik dan para pejabat pemerintah bahwa pengembangan 





Dina har Atgtuhad Alang Wo 04 Matic mencermati beberapa derinisi lir tenang 
pengembangan ekonomi, hat: DK. Averet Hal, Lytitudjat 4? Iaannh him. 2324, Jono L Sar,“ Sjauf.A? unmjah Mual 
“imih Umi AH atoa nu Masa Alim, hlm. 540, DR. Nabil AwSamalathi, Tanah Rtne Wilninot ApN ah av Ab 
Dimpuh Dini Waysimoh hlm. 3-15, DR. Muhamrud Abdul Az:z Aimiyah Dki, Mat adam 4 Tsawbat ma. Tok, bl, 
AM, dan DD. Faiz Ibrahsn Al Habib, gpurimakaddirah, Sebab dh sana masih terdapat ba »sesab lai yang menjadikan perbedaan 
delik pengembangan ckonom, dan bole edi sanga urgea yang ever dala mara peluk dan, Melo yang menjod Ulik 
tolak seorang ekonem ketika mendefiisira pengembangan clomomi. uga tentang perbedaan tentang prioritas pengembangan, 
dan sap: manek AvSima ubi #pst hlm 113 
Sahat, DR, Fay 1 emperhatican lomsep pare pedagang da ahli ilmu al 
galitan tasebut mespeilatikan kemaslahatan ux 
ng ketik: 1m memerhatikan kemaslahas 
oriteoipenyemanngan ckoneru sampasre 
Tri ike luwak bra 5556 
































“dapatkan sa 
mom Sebah pendapat para red 
-mperhutikan kemaslahatan Perancis 
kkonsep tesebus Libur. gavt his 413, dan DR. $ 








Bab 11: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 401 


ekonomi adalah berarti bertambanhnya iycome bangsa bagi setiap inidividu 
atau bertambahnya produksi bangsa secara global, serta jumlah barang 
dan jasa yang dihasilkan. Sesungguhnya telah berkembang pemahaman 
dalam tahun tujuh puluhan -bagi masing-masing bangsa yang berkembang 
dan bangsa industri yang maju- bahwa sebagian perubahan sosial yang 





datang bersama perkembangan ekonomi adalah tidak disukai, dan banyak 
manusia yang memahami bahwa jika mereka menghendaki pengembangan 
ckonomi yang bisa mewujudkan kebahagiaan di antara manusia, maka 
mereka harus menambahkan perhatian rentang dampak yang ditinggalkan 
perkembangan ekonomi dalam faktor-faktor sosial.”"' Bahkan sejumlah 
kalangan ekonom ketika melihat dampak buruk bagi perkembangan 
ekonomi yang kosong dari nilai apa pun dalam masyarakat mereka, 
maka mereka mulai bertanya-tanya tentang pentingnya perkembangan 
ekonomi tersehut. Hingga seseorang dari mereka mengatakan, “Negeraku 











disebut negara yang maju, namun dia tertimpa berbagai problematika yang 
menakutkan yang menghalangi pergerakan produksi: diantaranya polusi 
udara, kriminalitas, materialisme, dan tindak kekejian. Demikianlah yang 
terjadi. Hingga aku bertanya kepada diriku, “Apakah hakekat kemajuan 
itu? Apakah dia hal yang bagus ataukah buruk? Jika di sana terdapat 
keistimewaan yang bagus sebagaimana diyakini oleh banyak orang di 
dunia, lalu bagaimana cara melaksanakannya? Dan bagaimana caranya 
dapat mengatasi berbagai sisi yang membahayakan?" Sementara yang lain 
mengatakan, “Sungguh seringkali negara yang sdikit kemajuannya jauh 
lebih sedikit kriminalitasnya, kenistaan yang lebih sedikit bagi anggota 
keluarga yang dewasa dan anak-anaknya, ketidakharmonisan keluarga yang 
lehih sedikit daripada yang ada pada kami, dan seringkali negara tersebut 
menilai dirinya lebih maju daripada kami dalam pembinaan keluarga, 
agama dan filsafat. Sesungguhnya termionologi hanya menunjukkan bahwa 
cara produksi mereka lebih sedikit hasilnya secara pendapatan perkapita 
dari kami"! 

5. Meskipun konsep konvensional tentang definisi pengembangan ekonomi 
dalam sebagian sisi mendekati makna pengembangan ekonomi dalam 
konsep Islam, namun pada hekekatnya tidak akan ada kesesuaian di antara 








itotang yarg berpengagat kahea perhatian #ommorn: konvensional terhacap faktor. 


om, 10 Dan di tang 
om bulormpak Wasik pada abhir ahad 


hati penraruh yang pening dalam rengombangan ckonem: padi 
? lip sa. hlm, Is, 

dexcn pegal yang diperbantukan di Univ. Welford Carolina Seltan, 

Iniv. Watcdsirsar, Madison, 













abad 

Panen Asi blm. 8, dimana penulis #dalih wc 

JUSA. dan rsemperoleh doktor dalam Imu poli di 
DDR. Amat Haiineguathlvi 24 





402 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


keduanya: maka tidak seyogianya bila terpedaya dengan kesesuaian lahiriah 





saja. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan dalam akidah dan akhlak yang 
menjadi titik tolak masing masing: baik ckonomi Islam maupun ckonomi 
konvensional. Sebab konsep Islam tentang pengembangan ekonomi 
berdasarkan pada asas keseimbangan dan keadilan dalam semua bidang, 
juga keunggulannya dalam upaya kerasnya dalam menjaga lingkungan 
dari berbagai tindak pelanggaran. Bahkan demikian itu dinilai sebagai 
kewajiban syar'i bagi setiap individu untuk melindungi dirinya dan 
melindungi umatnya. Juga sebagai kewajiban sosial yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk merealisasikan kesimbangan ekosistem dan mencegah 
segala perbuatan yang merusak lingkungan."! 


b. Lingkungan Pengembangan Ekonomi 


Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala tuntutan non ekonomis 
dalam pengembangan ekonomi, yang tercermin pada asas dan tanah yang lazim 





untuk kesuksesan pengembangan ekonomi, yang tanpanya, maka upaya apa 
pun untuk merealisasikan pengembangan ekonomi akan mengalami kesulitan”! 

Pembicaraan tentang tuntutan-tuntutan tersebut mengukuhkan konsep 
yang komprehensif bagi pengembangan ckonomi dalam Islam, dan sekaligus 
mengukuhkan bahwa pengembangan ekonomi tidak terpisah dengan bidang- 
bidang kehidupan yang lain. Artinya, tidak mungkin bisa merealisasikan 
pengembangan ckonomi sesuai konsep Islam melainkan di dalam masyarakat 
yang menyakini Islam sebagai akidah dan syariah, dan berjalan sesuai metode 
Islam dalam seluruh aspek kehidupan, seperti telah disebutkan sebelumnya 
secara terperinci. 

Sesungguhnya kualitas lingkungan pengembangan ekonomi akan 
terealisasi dengan terwujudnya lingkungan yang Islami dalam segala aspek 
kehidupan, di mana pilar-pilar terpenting yang menopang lingkungan tersebut 
adalah sebagai berikut: 


Pertama: Keshalehan Umat 


Sesungguhnya keshalehan umat adalah dengan mengimani Islam sebagai 
akidah dan syariah, dan pengaplikasiannya dalam segala aspek kehidupan. 












tuntutan materil bagi engemDuazan ckoocrai 
bicarzan tentang tvntitan turtutin non dkonomis 





dibicarakan panti dada Faal Keda Adapun sebabdidahulakaanya 
enakan korelarinya dengan pernahaman yarg keraprekensif” 
uya 





Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 403 





Sebab ketika seorang muslim meyakini bahwa dia sebagai khalifah dalam 
kehidupan ini, yang salah satu peranannya adalah memakmurkan bumi dan 
mengembangkannya, maka keyakinannya ini akan mendorongnya dalam 








melakukan pengembangan ekonomi dengan menilainya sebagai sarana yang 
harus dimiliki umat dalam melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan ini, 
Bahkan jika dilakukannya dengan ikhlas, maka akan menjadi ibadah yang 
mendekatkan seorang muslim kepada Allah Tu'uhi. 

Pada sisi lain, bahwa bagi ketaatan dan kemaksiatan memiliki dampak 
dalam kehidupan ckonomi umat: di mana ketaatan akan menjadi sebab 
diperolehnya keberkahan dalam segala sesuatu, sedangkan kemaksiatan akan 
menjadi sebab tercerabutnya keberkahan dari segala sesuatu, Allah berfirman, 

Ia Sami Hide CASN G5 Gas SAI YA 2 3 

Mar Aa HAL AAS LUNA 

koe 

“Jikalau sekiranya penduduk negeri negeri beriman dan bertakara, pastilah Kami 

akan melimpabkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 

mendustukan (ayat-ayat Kari) ilu, maka Kami siksa mereka disebabkan 

perbuatannya." (ALA'Taf: 96) 

Karena itu kita dapatkan Umar Radhiyallahu Anhu menegaskan dalam 
pernyataannya, “Sesungguhnya dunia adalah kesenangan yang manawan, maka 
berangsiapa yang mengambilnya dengan cara yang benar, diaakan mendapatkan 
keberkahan di dalamnya, dan barangsiapa yang mengambilnya dengan cara 
tidak benar maka dia seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang?” 

Dan beliau juga mengatakan, “Tidak berkurang sedikit pun sebab 
kebaikan, dan tidak tersisa sedikit pun bersama kerusakan." Dan beliau 
menilai bahwa ketaatan sebagai bekal bagi orang-orang yang beriman yang 
memudahkan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Karena 
itu beliau menilai ketaatan umat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan 
mengatakan, “Keduanya adalah bekal kita yang menjadikan kita memperoleh 
apa yang kamu lihat. Jika harta ini sebagai nilai agama seseorang di antara 
kamu, maka binasalah kamu.” 





1 Ielah dinekerkan takhrinya 
2 Telah disebttkan takhrinya. 
3 Ath Taburi Tort3 22 Ino Wa ANEH (RAIN dan bandingkan, Al Naldsiri, “Lae, 12 ine Him. 2G1,Tbna AN Nadi, Made 


Ah Chavubj Feni! Smart Al Khaheh BAM) 


404 Pikih Tikonomi Umar bin Al-Khaihah 


Kedua: Kebaikan Sistem Pemerintah 


Adapun dimaksudkan sistem pemerintah adalah perangkat polirik dan 
apa yang muncul darinya terkait sistem pemerintah. Sebab dengan kadar 
kebaikan perangkat politik, kosistensi pemahaman politik bagi individu, dan 
kebaikan hubungan antara rakyat dan pemerintah, maka akan meletakkan 
laju pesatnya pengembangan ekonomi pada jalan yang semestinya." Urgensi 
kebaikan sistem pemerintah bersumber pada kesadaran individu umat yang 
merasakan bahwa di sana terdapat lembaga yang memberikan hak-haknya, 
menentukan kewajiban dan konsekuensi untuknya, dan memberikan peluang 
kepadanya dalam kehidupan. Dan itulah yang akan mewujudkan keamanan 
dan ketentraman, dan kepatuhan pada aturan dan kekerapan (pemerintah)! 

Sesungguhnya dalam fikih ekonomi Umar Kudiyalithw-Anhm kita dapatkan 
bahwasanya politik ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah merupakan 
tolok ukur terpenting tentang baik atau tidaknya sistem pemerintah, sekaligus 





merupakan karakteristik sistem pemerintah itu. Sebagai bukti hal itu bahwa 
Umar Rudhiyalkahu Inhu mengatakan, “Demi Allah, aku tidak mengerti, apakah 
aku khalifah ataukah raja. Jika aku raja, maka demikian itu adalah perkara 
besar!” Maka seseorang berkata, “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di 
antara keduanya terdapat perbedaan.” Ia berkata, “Apakah itu?” Ja menjawab, 
“Khalifah tidak mengambil melainkan dengan cara yang benar dan tidak 
meletakannya melainkan dalam kebenaran, dan Anda -a#hamdu hilluh seperti 
demikian itu. Sedangkan raja adalah menindas manusia, lalu dia mengambil 
dari ini dan memberi yang ini.” Maka Umar pun diam." 








Dalam masa sekarang ini negara-negara di dunia terbagi menjadi negara 
kapitalis, negara sosialis, dan lain-lain, sesuai dasar sistem ekonomi yang 
diikuti oleh setiap negara. Ini menunjukkan begitu kuatnya hubungan antara 
politik dan ckonomi serta keterpengaruhan masing-masing dari yang lainnya. 
Dan bahwasanya Umar Rudiiyatkehu “Inhu telah menjelaskan bahwa kerusakan 
sislem pemerintahan dan dikuasainya 1 





urusan oleh orang-orang 
yang fasik merupakan sebab terbesar kehancuran pilar-pilar umat: di mana 





abu raengemtalikannya kepada kau dim ata mengikut kara hingga kamu keavang ci remah-turah kamu aka aku bahuglzi 
Man juka aku raengem bannya Jan merepotkan kamu he rurasaku, maka 362 colika,Latena aku Sanga ne1ang sebentar dan pelan 


dalan waktu Lawa” 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 405 








beliau mengatakan, “Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur.” 
Mereka berkata, “Begaimana suatu negeri hancur scdangkan dia makmur?" Ia 
menjawab, “Jika orang-orang yang lacur menjadi petinggi, dan harta dikuasai 
oleh orang-orang yang fasik." 

Sesungguhnya ckonomi kontemporer mengakui dampak-dampak 
yang menghancurkan terhadap kerusakan ckonomi, dan bahwasanya itu 
merupakan faktor terpenting sebab kehancuran pada saat sekarang ini terhadap 
usaha-usaha pengembangan ekonomi, khususnya di negara-negara yang 
berkembang. 

Oleh karena itu, Umar Radhiyallahu Anbu berupaya keras dalam 
mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Bahkan seringkali beliau 
bertanya kepada sebagian sahabatnya agar mereka mengemukakan pendapat 
mereka untuk mengetahui faktor-faktor kebaikan. Di antara contohnya 
adalah perkataannya kepada Mu'adz bin Jabal, “Apakah pilar perkara ini, 
wahai Mw'adz?” Ia berkata, “Islam, karena dia adalah fitrah, ikhlas, karena 
dia adalah substansi agama, dan keraatan, karena dia adalah perlindungan.” 

Secara umum dapat disebutkan beberapa kriteria sistem pemeritahan 
yang baik yang dapat disimpulkan dari fikih ekonomi Umar Rudbiyalluhu 
nur, di mana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pemerintah terhadap tugasnya: di mana Umar 
RadIiyallahu Ambu telah menyebutkan yang terpenting di antara tugas tersebut 
seperti berikut ini: 

- Perkataan Umar Radliyalkahu-Intw kepada para gubernurnya, “Sesungguhnya 
aku tidak menguasakan kepadamu atas urusan darah, harga diri, dan harta 


kaum muslimin, namun aku mengutus kamu untuk menegakkan shalat, 
wa 





membagi fir' mereka, dan menetapkan hukum dengan adil. 
Perkataan Umar Radliyulluhu Anin “Sesungguhnya hak yang paling utama 


menjadi perhatian pemimpin terhadap rakyat adalah mengingatkan mereka 
ny 


tentang hak Allah atas mereka dalam tugas agama mereka. 


ANN dan Alah Uh mengisyasi 


Lang ena Ap mes 
an peler jneinak 

















Hok adi 14 November IV mampahikaikanmatala peti 
Sbaokan berbagi konsep munaremcat 
ea pt dala pengen bongar slonom yamg set beraba atas cneadengan 
Infirh Al-Syanta, Tato Abi Yun WE onala AI ptkad aa AN Arap, 











La bamai (WA) 
Ahulversrsg 4ps#(11-023), bru Abi Syathah, tMahamag AW .dih-Thabari,apat (5191197) 
“Abu Yus. Kitas AU Kang, Ela. A8, Iboul jav ssi: hlm. 216217, Ibas Abdul Hadi gas (2681633, AhMottaa: AblLadi, spa 
(ulah 








406 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





- Umar Rudbryaluhu Anbu menulis surat kepada para komandan pasukan, 
“Perintahkanlah manusia agar pergi haji, dan barangsiapa yang tidak 
mampu, maka hajikanlah diz dari harta Allah." 

- Perkataan Umar Rudhiruiiahu Anim, “Sungguh aku sangat berupaya agar tidak 
melihat kebutuhan manusia melainkan aku penuhinya, selama sebagian 
kita terdapat keluasan atas sebagian yang lain. Tapi, jika demikian itu tidak 
dapat dilakukan, maka kita akan memberi contoh dalam kehidupan kita 
schingga kita sama dalam kecukupan." 

- Ahnaf bin Oays datang kepada Umar Radhijullahn Anbu dalam utusan Irak 
yang datang kepadanya pada hari kemarau yang sangat panas dengan 
bertudungkan pakaian yang menikmati unta zakat, maka diu berkata, 
“Wahai Alwaf, letakkanlah bajumu, dan kemarilah, lalu bantulah Amirul 
Mukminin dalam hal ini! Sebab dia dari unta zakat yang di dalamnya 
terdapat hak anak yatim, para janda, dan orang miskin.” Maka sesenrang 
berkata, “Semoga Allah mengampuni kamu, wahai Amirul Mukminin! 
Mengapa kamu tidak memerintahkan hamba sahaya dari hamba sahaya 
zakat, dan dia akan mencukupi kamu!” Maka Umar berkata, “Hamba 
manakah yang lebih hamba daripada aku dan Ahnaf? Sesungguhnya 
orang yang memimpin urusan kaum muslimin wajib melayani mercka 








seperti kewajihan hamba sahaya kepada tuannya dalam nasehat dan 
menyampaikan amanah.” 

- Umar Radbiyalkibw Anbu menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, dan 
diantara yang dikatakan kepadanya adalah, “Dan enyahkanlah orang- 
orang yang fasik, dan jadikanlah mereka tangan dengan tangan dan kaki 
dengan kaki." 

Dari beberapa riwayat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas 
terpenting pemerintah adalah sebagai berikut"! 

a. Menjaga agama, yaitu dengan cara menerapkan hukum-hukumnya, 
menyerukan kepadanya, dan berjihad melawan musuh-musuhnya. 

b. Menjaga harta kaum muslimin, yaitu dengan cara mengumpulkan dan 
membagikannya sesuai hukum syariah. 






1269281), Ibmu Abdil Hal, Asi/(1266267) 
DA Mc Tebar 1. AM Al Hindi, 1. da 

921/Gn'ne (102708) dnobtkan, bahar Lir 

tangan mereka” 

Sat cal. Uinasakan seledam-aya. dan selugiannya abandibivasakan kevudun aa 
“kam berukugan bagi neangantarg yang membawakan lah diehrastan pevelatanya trota merabirariean tentarg jaminan wil 
Sedangkan yang akta cixcaracan kemud-ar adalah kentang pengawasan pemenatah: terdadap ckoneru. yatt pada Jab Ksuga pant, 
ine AIA Sebagaimana ga aken disebutkan tidak lima lgi pembizaraan tentang keadilim, kearanan, dan kebebauan, 






abis Aid Tuas, ame" 
Keriikop tegadah terhadap para pencuri 





bin AlKhathwb berky 








Bab II: Pengembangan Ekonomi dan ubungan Ekonomi Internasional 407 





c. Menegakkan keadilan dengan cara merealisasikan keamanan dan ketentraman. 
d. Berupaya mewujudkan kesejahteraan umat dengan memperhatikan orang- 
orang yang membutuhan dan berupaya merealisasikan kecukupan mereka. 
Kesimpulannya, bahwasanya peranan pemerintah terangkum dalam 
mencgakkan segala hal yang dapat mercalisasikan tujuan umum syariat Islam. 


2, Sesungguhnya pengembangan ekonomi tidak akan terealisasi hanya 
dengan mempersiapkan perencanaan kemudian mengawasi pelaksanaannya 
bagi kalangan khusus ataupun umum, namun harus juga disertai mobilisasi 
umat untuk andil dalam merealisasikan pengembangan ekonomi. Dimana 
mobilisasi ini menuntut andilnya umat dalam perjalanan urusan umum 
dengan cara membuka pintu dialog bagi setiap individu umat dan 
mendengarkan berbagai pandangan yang berbeda untuk keluar dengan 


penyelesaian yang menjadi komitmen semua pihak sehingga pengembangan 
8 





ekonomi menjadi proses mayoritas dan kehendak bangs: 

Dengan kata lain, bahwa diantara syarat kebaikan sistem pemerintahan 
adalah bila hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan saling 
percaya antara umat dan pemerintah, di mana umat komitmen dalam 
menaati pemerintah dalam selain kemaksiatan, sebagaimana pemerintah juga 
seyogianya memberikan kesempatan kepada umat hak andil dalam kebijakan 
pemerintah dengan cara sebagai berikut: 





a. Musyawarah, karena diantara hak umat atas pemerintah adalah 
pemerintah harus bermusyawarah dengan umat dalam hal-hal yang di 
dalamnya terdapat unsur permusyawaratan: dimana musyawarah merupakan 
salah satu dasar politik syariah, bahkan sebagai dasar yang terpenting dalam 
politik s 

Sesungguhnya Umar Rudbiyaliabw -Anbw selalu melaksanakan musyawarah 
dalam bidang yang sangat luas dan tidak memutuskan perkara dengan 
mengabaikan kaum muslimin, bahkan mengarahkan kaum muslimin 
untuk menghadapi ororitarian dengan segala kekuatan seraya mengatakan, 
“Barangsiapa yang menyerukan kepada kepemimpinan dirinya atau yang 
lainnya dengan tanpa musyawarah kaum muslimin, maka tidak halal bagi 
kamu melainkan jika kamu membunuhnya." Dan ketika Umar Radhiyalhahu 
Anhu menghadapi suatu masalah yang sulit, maka beliau mengumpulkan 
para pemuda untuk bermusyawarah dengan mereka dengan mengharap 


Ao Spukae-i, Ar Tarang “1 Insha FA Mamka AJ lain AMA 
ASonoeh “ln Siargad Ii IDR Alndul Karim amar, 4! Hamaras “Ul Dondeip Aaj Spon A esa hlm. 
LS), Aan kar eayat ai padar Ath-Thobari, TerPA AYU Tmaey9 AE Atalah (DI) 


riah3 












408 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathah 





ketajaman pemikiran mereka.” Dan Ibnu Sirin berkata, “Sungguh Umar 
selalu bermusyawarah dalam suatu masalah, hingga dia bermusyawarah 
dengan perempuan: barangkali dia mendapatkan dalam perkataannya sesuatu 
yang dianggapnya baik lalu dijadikannya pedoman.”! 

Sesungguhnya pembicaraan tentang pelaksanaan Umar terhadap 
musyawarah dan metodologinya dalam berpedoman dengannya adalah 
pembicaraan yang panjang. Diantara pelaksanaan Umar terhadap musyawarah 
dalam urusan umum adalah musyawarahnya dengan kaum muslimin tentang 
pembagian tanah di daerah yang ditaklukan, penetapan manajemen negara, 
sebagian sumber pendapatan umum, masalah wabah Amwas. dan lain-lain, 
yang rincian bentuk-bentuk musyawarah tersebut akan disebutkan kemudian, 

b. Pengawasan umat terhadap pemerintah: sebab diantara kewajiban rakyat 
adalah mengawasi pemerintah dalam pekerjaan dan tindakannya, menasehati 
dan meluruskannya jika salah. Di mana Umar menyerukan kepada umat 
untuk mengawasinya seraya mengatakan, “Aku bersumpah demi Allah, agar 
tidaklah seseorang mengetahui kesalahanku melainkan dia menyebutkannya 
kepadaku.” Dan beliau berkata, “Manusia yang paling aku sukai adalah 
orang yang menyampaikan segala aibku kepadaku." Sebagai salah satu bukti 
pelaksanaan Umar terhadap pernyataannya tersebut, bahwa sescorang berkata 
kepadanya, “Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai Umar!" Dan orang tersebut 
menyebutkan banyak hal kepada Umar, hingga seseorang berkata kepadanya, 
“Djamlah kamu! Karena kamu telah banyak menyebutkan sesuatu!" Maka 
Umar berkata kepada orang yang menegur tersebut, “Biarkanlah dia berbicara! 
Tiada kebaikan bagi manusia jika mereka tidak mengatakan kepada kami, dan 
tiada kebaikan bagi kami jika tidak mencrima.” 


Karena keinginan kerasnya Umar Radpiyallahu Anhu untuk mengetahui 
penegakan umat terhadap kewajiban dalam mengawasi pemerintahnya dan 
meluruskannya, maka dia menguji mereka untuk mengukuhkan hal tersebut, 
Di antara contoh demikian itu adalah riwayat yang disebutkan Ibnu Syabah 
bahwa Umar berkata kepada sekelompok orang yang di dalamnya terdapat 
Ubay bin Ka'ab, “Bacalah ayat inil Ayat mamorits (tentang warisan)!” Maka 
sescorang membacanya. Ketika seseorang selesai membaca, Umar berkata 





, 
2 


Holi, e2i/(2693) bar da'aru sesadnya terdapat kelernahan dan keterpatuaar, karya 





sa bandingkan Ibas Abi Syaibah. ear (729) 
AA Oknon(L 16), Tboal Jauri, ci hlm. TFI, Tanu Adi lai giat (2893) 
25 lm 128. Two Jaar cu Ira IR 





Dar 
Ala Yasat, us, Wu 47, AtRulakin 





Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 409 





kepadanya, “Kamu salah!” Maka dia terdiam. Lalu Umar berkata kepada 
yang lain, “Bacalah ayat munurit!" Ketika orang yang kedua tersebut selesai 
membacanya, maka Umar berkata kepadanya, “Kamu salah!” Hingga Umar 
datang kepada Ubay bin Ka'ab, maka Umar berkata kepadanya, “Bacalah 
ayat mawarits!” Ubay pun membacanya, lalu Urnar berkata, “Kamu salah!” 
Maka Ubay berkata, “Bahkan kamu yang salah!” Maka Umar menangis ketika 


itu, lalu berkata, “Sesungguhnya aku hanya ingin melihat apakah masih ada 
" 








seorang dari kalian yang mengingkari kemungkaran." 

3. Bahwasanya Umar Radhiyalluhn Arbu takut bila mengabaikan dalam 
melaksanakan hak umat. dan berpendapat bahwa di antara hak umat adalah 
menuntut haknya kepada pemerintah jika pemerintah mengabaikan dalam 
melaksanakannya. Karena itu, Umar peduli untuk mengetahui pendapat 
umum dan bertanya kepada Malik, sahabat dekatnya di rumah seraya 
mengatakan, “Wahai Malik, bagaimana keadaan manusia?" Ia menjawab, 
“Manusia dalam keadaan baik." Lalu Umar berkata kepadanya, “Apakah 
kamu mendengar tentang sesuatu?" Malik menjawab, “Aku tidak mendengar 
melainkan kebaikan.” Pertanyaan itu berulang kepada Malik sampai tiga hari, 
maka Malik berkata kepadanya pada hari ketiga, “Apa yang kamu khawatirkan 
dari manusia?” Umar menjawab, “Bagaimanakah kamu ini, wahai Malik! Aku 
khawatir jika Umar mengabaikan sebagian hak kaum muslimin, lalu mereka 
datang kepadanya dengan bendera mereka menanyakan hak mereka?! Dan 
di antara wasiat Umar kepada para gubernurnya adalah, “Janganlah kamu 
memukul kaum muslimin, karena dengan itu kamu menistakan mereka. 


Dan janganlah kamu menghalangi hak mereka, karena dengan itu kamu 
- 








menjadikan mereka untuk mendurhakai kamu. 

4. Diantara yang seyogianya menjadi kriteria sistem pemerintah 
yang baik adalah kestabilan sehingga tidak mengarah kepada pergolakan 
dan keguncangan. Sebab pengembangan ckonomi menuntut lingkungan 
yang aman dan stabil" Karena itu, Islam sangat berupaya keras dalam 
merealisasikan kestabilan politik dengan mengharamkan seorang muslim 
mendurhakai pemimpinnya, atau keluar kepadanya "selama kamu tidak melihat 









rerreinya big, mx 
.Ibakar, gosi6 22-21) Tana | 





abal 
DPN d Ion had no 285, on sad. ar 9::20 AN Bakti. ln 184 ru Ak Had sha/(138) 24000 dan 


Anas ati wahana ibatlan pena aa. anobaaTbaa Ab Tadi 
Stabian akan Jeritan (AHA laa legi, 








410 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


Reknfiwran yang nyata dan kamu memiliki bukti jelas dari (hukum) Allah." Di mana 
tidak samar tentang bahaya keluar kepada imam, diantaranya keguncangan 
internal dan banyak fitnah, kegagalan segala upaya pengembangan ckonomi, 
dan ketamakan musuh-musuh Islam di bumi kaum muslimin ketika terjadinya 
problematika internal disebabkan tiadanya ketaaran, Maka dikarenakan 
pemahaman Umar tentang bahaya hal tersebut, beliau mewasiatkan kepada 
rakyatnya dengan apa yang diwajibkan syariat tentang menaati ulil amri dan 
haramnya keluar kepadanya dengan tanpa alasan yang pasti. Schagai contohnya 
adalah wasiat Umar kepada Suwaid bin Ghaflah seraya mengatakan, “Wahai 
Abu Umayah, sesungguhnya aku, demi Allah, tidak mengerti barangkali kita 
tidak bertemu setelah hari kita ini, maka bertakwalah kamu kepada Tuhanmu 
seakan kamu melihat-Nya sampai hari kamu bertemu dengan-Nya, dan 
taatilah Imam meskipun dia seorang hamba sahaya Etiopia yang rambutnya 
keriting: jika dia memukul kamu maka bersabarlah, jika dia salah kepada 
kamu maka bersabarlah, dan jika dia menghina kamu maka bersabarlah." 





5. Terakhir, bahwa pengembangan ekonomi menuntut adanya 
sistem mia 





ajemen yang memudahkan lajunya roda pengembangan dan 
menghilangkan rintangan dari jalannya, di mana tentang sebagian bentuk 
manajemen dan sistem pengawasan yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar 
Kadal lnhu akan dibicarakan secara rinci dalam bab ketiga dari buku 
ini" 


Ketiga: Adil 

Pengembangan ekonomi tidak akan berjalan dalam lingkungan yang 
diliputi kezhaliman, karena kezhaliman merupakan sebab hilangnya nikmat 
dan datangnya adrab: kemudian bahwa umat yang kehilangan keadilan maka 
akan kehilangan kemauan untuk bekerja sama dalam pengembangan. Umar 
Rudhiyaluhu Anhw menjelaskan dampak kezhaliman terhadap kehidupan 
dengan mengatakan, “Tertahannya hujan disebabkan hakim yang jahat dan 
pemimpin yang zhalim.” 

Dan tentang urgensi keadilan dalam mengalirnya sumber ekonomi, 
dan dampak kezhaliman dalam kehancuran negeri, Abu Yusuf menasehati 
Khalifah Harun Al-Rasyid dengan perkataannya, “Ketahuilah bahwa keadilan, 





| mebagun dar had 

2 Hau Zenjunaih, 1, 
Wurinya pacar Wo P1 Kolam, hai 

3 Hiavtemtng kendal daun ran penpeabangua dooomi dian ana Lotcmpoer iri pads DEL Fayar Ibesim AbHabi 
Teserrah Lp iba Nara aa asi ukm ladang hlm 36 

AT mein 












lapang dada orang yang dizhalimi, dan menjauhi kezhaliman disamping 
terdapat pahala maka juga akan menambahkan hasilbumi dan memperbanyak 
pemakmuran bumi. Keberkahan akan ada bersama keadilan, dan dia akan 
sirna bersama kezhaliman. Hasil bumi menjadi berkurang sebab kezhaliman, 
dan negeri akan mengalami kehancuran dengannya.” 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keadilan merupakan 
sistem segala sesuatu. Jika urusan dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia 
akan tegak, meskipun pemiliknya tidak memiliki bagian di akhirat, dan jika 
urusan dunia tidak ditegakkan dengan kedilan, maka dia tidak akan tegak, 
meskipun pelakunya memiliki iman yang mendapatkan balasan di akhirat. 
Karena itu dikatakan: Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang 
adil meskipun negara kafir, dan Dia tidak akan menegakkan negara yang 
zhalim meskipun negara Islam! 

Sesungguhnya Islam menjadikan keadilan memiliki urgensi yang besar, 
dimana Islam menjadikannya sebagai dasar hukum. Allah berfirman, 

“Sempoubnya /ah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (onyuruh kamuy apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kam menetapkan dengan adil (An-Nisaa': 38) 





Sesungguhnya tema keadilan mendapat perhatian besar dalam fikih 
ekonomi Umar Radhiraltahu hu, baik dalam perintahnya untuk menegakkan 
keadilan ataupun antusiasnya dalam pengaplikasiannya dalam segala aspek 
kehidupan. Di antara bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut: 
. Di antara wasiat Umar Radhiyallahu Anbu ketika menjelang wafatnya adalah, 
“Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu dua hal, yang kamu 
akan senantiasa dalam kebaikan jika kamu komitmen kapada keduanya, 
yaitu: adil dalam hukum, dan adil dalam pembagian." 

hu Anhu menulis kepada kaum muslimin yang menaklukkan 








» 


Umar Rais 
daerah surat yang mewasiatkan kepada mereka untuk adil dalam berinteraksi 
dengan penduduk daerah yang diraklukkan. Di antara isi suratnya tersebut 


adalah, “Sesungguhnya Allah 4xz0 mz Jailr menurunkan dalam segala sesuatu 
ecuali dua hal: adil dalam tindakan dan 


' 








keringanan dalam sebagian kondisi 
dzikir. Adapun dzikir maka tidak ada dispensasi dalam kondisi apa pun, dan 
Allah tidak meridhainya melainkan dengan memperbanyaknya. Sedangkan 


kutub MK hem lo 2, 


, 
2 Mur" tiatana 
& Tedalidiutikan takln 





dan lihat Ak Mawark, 419, LADiya ne debt, blon IAI dan (kownin, LAN gan hlm B7KE, 








412 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 


adil, maka tidak ada dispensasi di dalamnya terhadap orang dekat maupun 





orang jauh, dalam masa paceklik maupun masa makmur. Dan keadilan 
meskipun terlihat lembut, maka dia lebih kuat dan lebih memadamkan 
kezhaliman, dan lebih memangkas kebarilan daripada kezhaliman,”"! 
3. Umar Radhiyaitahm Anbu melaksanakan keadilan secara komprehensi 
dapat lihat seperti berikut ini: 
a. Adil antara pemerintah dan rakyat, di mana Umar Radhiyalluhu 
Anbm adil terhadap rakyat dari diri i 





ang 





ya sendiri. Dalam hal ini, Asy-Sy 
menyebutkan bahwa antara Umar bin Al-Khathab dan Ubay bin Ka'ab terjadi 
perselisihan, lalu Ubay berkata kepada Umar, “Jadikanlah seseorang sebagai 
hakim di antara aku dan kamu!” Maka Umar menjadikan Zaid bin Tsabit 
sebagai hakim di antara keduanya, dan Umar berkata kepada Zaid, “Kami 
datang kepadamu agar kamu menetapkan hukum diantara kami.” Dan di 
rumah Zaid dilakukan penetapan hukum, Ketika mereka datang kepadanya, 
'Zaid mendudukan Umar bersamanya di arah depan hamparannya, maka 
Umar berkata kepadanya, “Ini adalah pertama kezhaliman kamu. Kamu 
zhalim dalam hukum kamu. Dudukanlah aku dan lawanku di tempat yang 
sama. Lalu keduanya menceritakan permasalahan kepadanya, maka Zaid 
berkata, “Amirul Mu'minin harus bersumpah, dan jika kamu mau maka kamu 
dapat memaafkan kepadanya!?” Maka Umar bersumpah atas demikian itu! 

b. Umar Radhiyallahw Anbu menegakkan keadilan bagi rakyat dari para 
pegawainya, dimana belian mengatakan, “Ketahuilah, sesungguhnya aku, 
demi Allah tidak mengutus para pegawaiku kepada kamu agar mereka 
memukul kulit kamu dan bukan pula untuk mengambil harta kamu, namun 
aku mengutus mercka kepada kamu agar mercka mengajarkan kepada kamu 
tentang agama dan Sunnah. Barangsiapa yang diperlakukan pegawaiku dengan 
selain demikian itu, hendaklah dia melaporkannya kepadaku. Demi Dzat 
yang diriku dalam genggaman-Nya, sungguh aku pasti akan membalaskannya 
darinya.” 














»Thabari year (HA), 
iharwan, dan dalatarya 
tenadi dan kamu: 





nya disewikan curan Har yang. lam yang da alukan kepada Vihah 
tua ant keusluman, dan tgatah pa duancpsikaa kepadama karcas 















Mstag tapidalamn sanadIeya pendapat Mu 
berhnnpy: tm kep 





Tung sebagianara dar Asy-$a” 
Ikaw Hajar, Tagor WMA 
trn Atr', padi: how Syah, yi 
Arabika. pal. Im Ab Srabel 
ig elapur dih ya podo Ion Ja 
Ahrasd. 2 Mo mut bsditsno. 388, Lou Sad, ci JATI AMbalidun, gout hlm 102 Ibn! lawan yui Bln. 116119, Ibnu Abdil 
|. apse11249, BAG), dam sanadnya nah'h, seperi dikatakan oleh pentaha'g Mlati AA Sharup arya Tomo Abdi Hadi.» 












anna dengan Ibnu Musda 
perelkahanya dergan seorang 
apa 





ks 











Bab Il: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 413 








& Umar Radliyulkutw Anlm menegakkan keadilan terhadap orang dekat dan 


n itu adalah riwayat yang menycbutkan 








orang jauh. Diantara contah demi 
bahwa putranya, Abdurrahman dan Abu Suru'ah ketika sehabis minum khmar, 
maka keduanya pergi kepada “Amr bin “Ash yang saat itu sebagai gubernur di 
Mesir, lalu keduanya berkata, “Sucikanlah kami, karena kami mabuk sebab 
minuman yang lelah kami minum!" Dan ketika itu mereka mencukur rambut 
, namun Abdullah bin 
a, dan meminta kepada 


kepala orang yang meminum khamar dan menderanya, 





Umar menolak pencukuran saudaranya di depan manu: 
“Amr bin “Ash untuk mencukurnya di dalam rumah. Maka “Amr bin “Ash 
mendera Abdurrahman, kemudian mengizinkan Abdullah untuk mencukurnya 
di dalam rumah. Lalu hal itu didengar oleh Umar, maka beliau menulis surat 
kepada "Amr, “Utuslah kepadaku Abdurrahman pada pelana?” Maka "Amr 
pun melakukannya. Kerika Abdurrahman datang kepada Umar, maka Umar 
menderanya kerena hubungannya dengannya, kemudian melepaskannya. Lalu 
dia diam beberapa bulan dalam keadaan sehat lalu meninggal, maka banyak 
manusia yang mengira bahwa dia meninggal karena deranya, padahal dia tidak 
meninggal karena deranya.”" 





d. Umar Kudhiyalthu Arim berlaku adil terhadap orang muslim dan 
non muslim. Itu terlihat ketika seorang muslim dan Yahudi mengadukan 
perkara kepada Umar, dan Umar melihat bahwa kebenaran pada pihak orang 
Yahudi, maka Umar memutuskan kepadanya”! Sebagaimana Umar juga 
mengirim surat kepada para gubernurnya agar mencegah kaum muslimin 
dari kezhaliman kepada seorang pun dari ahli dzimmah," dan beliau 
berupaya keras dalam menentukan kharaj kepada mereka sesuai keadilan! 
Dimana politik keadilan yang diikuti Umar terhadap zhli dzimmah telah 
menghasilkan buahnya seperti dikatakan Abu Yusuf, "Umar bin Al-Khathab 
berlaku adil terhadap orang-orang yang mengeluarkan £harg/ di Irak..." 

c. Pada sisi lain, bahwa Umar Rudhiyaltuhu Inhu berpendapat tentang 
wajibnya keadilan dalam segala bi baik politik, peradilan, ekonomi, 
maupun yang lainnya, dimana sebelumnya telah disebutkan perkataan beliau, 


















(Dan Iihar ledilan Hera sethadap takyatnya €ati ika, gubernurya Aya Mata, dan seorang yang bin dari eangehernunya Amr 
,x Blm. 1102121 dimana keadilan Umar terbacap secrang Mor din mkap paca "Amr 
beban, 
beberapa rnexyat yang bin dalam 3:39:92) Tanul Jauzi gs blm. 
ih Likat, 47 Labah (9:38) 
20) dalih 221214) 










#bduzrareng, ms (0222294 Ira : 
alan barus tiwayotisi #enaday 





& Ful him, BS dan mawr ilapat banyak lag rwayat tenang kesdilan Umar tmbadapahli deimruh yang sebagiannya dapa lihat 
snula Ibnu Syabala 4122930, daa Ibuu Zasiawaili ui (ISS) 





414 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





“Sesungguhnya telah aku tinggalkan kepada kamu dua hal, yang kamu akan 
senantiasa dalam kebaikan jika kamu komitmen dengan keduanya, yaitu: adil 
dalam hukum, dan adil dalam pembagian.” Dan sebentar lagi akan disebutkan 
tentang kebebasan dan persamaan, di mana kedua hal ini merupakan buah 
keadilan dan tenomenanya. 

Sesungguhnya keadilan yang komprehensif tidak dikenal oleh sejarah 
kemanusi 





n melainkan di dalam Islam. Sebab meskipun sistem ekono' 
konvensional berupaya merealisasikan keadilan, namun mereka tidak 
mengenal sistem keadilan yang komprehensif, karena keadilannya berkurang, 
dan di dalamnya masih terdapat unsur kezhaliman, baik terhadap kelompok 
untuk kemaslahatan individu, seperti yang terjadi di negara-negara kapitalis, 
atau kezhaliman terhadap individu untuk kemaslahatan kelompok, bahkan 
untuk kemaslahatan sekelompok masyarakat (partai), seperti yang terjadi di 
negara-negara sosialis yang mengaku menegakkan keadilan dan menghilangkan 
kezhaliman para pemilik modal bagi para pekerja, namun hasilnya adalah 
kezhaliman terhadap semua pihak untuk kepentingan partai pemerintah 





yang berdampak pada keredupan sistem sosialis dan kejatuhannya. Sehingga 
kesimpulan keadilan yang komprehensif hanya menjadi karakteristik Islam, 


bukan yang lainnya. 


Keempat: Kebebasan dan Persamaan 

Pembicaraan tentang kebebasan dan persamaan bukanlah hanya sebatas 
tcori dan konsep belaka, namun pembicaraan tentang hal yang dinamis, 
menyentuh relung kehidupan individu dan kelompok, serta berdampak pada 
perjalanan umat dalam kemajuan atau ketertinggalannya.' 

Sesungguhnya pembicaraan tentang kebebasan dan persamaan di dalam 
Islam sangat berbeda dengan yang terdapat di dalam sistem konvensional. 
Yang terpenting diantaranya adalah seperti berikut ini: 

1. Makna Kebebasan dan Persamaan 

a. Kebebasan dalam sistem kapitalis memberikan individu hak 
kepemilikan, produksi, dan mengkonsumsi menurut apa yang dikehendaki 
tanpa mengharuskannya untuk komitmen terhadap kaidah-kaidah moral 
(akhlak) atau nilai-nilai sosial. 


1 Lihat DR Hizim Al Bablrei. HAM Lemas mu. LA aah Sm 80. 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan ubungan Ekonomi Internasional 415 





Sedangkan dalam Islam, individu diberikan kebebasan yang terbatas: 
dimana Islam menctapkan kaidah-kaidah yang mengatur kebebasan 
yang bertujuan untuk merealisasikan manfaat kebebasan dan ketidak- 
mudhararannya terhadap kemaslahatan orang lain, baik individu maupun 
kelompok. Tapi pada sisi lain, kebebasan di dalam Islam -dalam prespektif 
kaidah-kaidah syariah- adalah kekebasan yang komprehensif, yaitu dengan 
tidak memberikan suatu bidang dan melarang bidang yang lain. Sebagai 
contoh, bahwa Islam memberikan urgensi kchchasan ckonomi yang 
tidak kurang dari keurgensian yang diberikannya bagi kebebasan politik: 
dikarenakan jika kebebasan ekonomi hilang, maka hilanglah kebebasan 
politik. Sebab orang yang membutuhkan orang lain dalam ekonominya, 
meskipun dia memiliki pendapat yang mandiri dan bebas dalam urusan 
politik, maka dia tidak akan bebas dalam pekerjaannya untuk selama- 
sclamanya.!! Dalam hal ini, Umar berpendapat bahwa manusia jika dikehiri 
kebebasan dan hak memilihnya, maka dia akan kehilangan keseimbangan 
dan kepribadiannya yang mandiri. Sebab dalam kondisi seperti itu seluruh 
ucapan dan segala tindakannya tidak memiliki nilai. Dalam menjelaskan hal 
tersebut, Umar mengatakan, “Seseorang tidak akan percaya terhadap dirinya, 
jika kamu membuatnya lapar, atau kamu ikat, atau kamu pukul.” 

Pada sisi lain, bahwa Umar menilai kebebasan merupakan hak asasi bagi 
manusia yang tidak seorang pun boleh merampasnya. Bahkan hukum asalnya 
adalah bahwa manusia dilahirkan sebagai orang yang merdeka. Sebagai bukti 
hal itu adalah perkataan Umar kepada "Amr bin “Ash ketika putranya 'Amr, 
Abdullah memukul seorang Mesir, "Kapan kamu memperbudak manusia, 
sedangkan mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?” 

b. Dalam Islam, persamaan merupakan substansi keadilan, di mana 
persamaan merupakan buah dari keadilan dan dan salah satu fenomenanya. 
Sebab keadilan mengharuskan persamaan di antara manusia dalam segala 
bidang, seperi disebutkan dalam firman Allah, 


ai Uya Selang al jasa ya IS Gi AT Ubi 
real Kai mnta ybs 





2 Abdurarng, mar(eall. 1193, AMtahagi 91 42998). ono Godaraah, LAM 
sebagai ali tentang ketidakabwahan pengakuan orar, yang dipaksa. 
Kam. Fatd Miras Rb 111 118, Tool Jar, onar him 12 Iban Abdi ladi 





iman ibnu Ondarrah menyebutkan 








473) den Al Mutasi Al lindi, 





416 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seurang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-hangsa dan bersuku-suku 





supaya kamu saling kenal mengenai. Sesungguhnya orang, yang puting mulia di 








antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kam 


(Al-Hujurat: 13) 


Dan, Rasulullah Shulkallahm Aluihi ya Sullam menyampaikan khutbah 
pada pertengahan hari tasyrig dalam haji wada', 





bai manusia! Ketaimilah bahwa sesungguhnya Yuhan kamu adalah satu, dan 





bapak kamu adalah satu, Ketahuilah, tiada kentamaan bagi orang Arab atas 
orang ajar: (non- Anin). dan orang ajum atas orang Arah: dan tiada keutamaan 
bagi orang merah atas orang bitam, 
deng: 





lan arang bitam atas orang merah, melainkan 


1 takan." 





Kedua dalil tersebut menunjukkan bahwa Islam menjadikan takwa 
sebagai tolok ukur keutamaan di antara manusia, dan dengan kepastian tolok 
ukur ini maka gugurlah semua perbedaan. Sebab manusia jika dikaitkan 
dengan Adam dalam penciptaan dari tanah adalah sama, namun yang 
membedakan keutamaan mereka adalah dengan menaati Allah dan Rasul- 
Nya, bukan karena besarnya rumah atau banyaknya keluarga. 

Pada sisi lain, bahwa keadilan itu bukan berarti persamaan secara mutlak. 
Namun itu berarti adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban”! Karena 





itu keutamaan di antara manusia harus berdasarkan upaya yang mereka 
kerahkan, baik dalam amalan dunia maupun amalan akhirat. Dengan kata lain 
diberikannya hak kepada setiap yang memilikinya, dan mendahulukan orang 
yang memiliki kemampuan. Meskipun demikian, Islam meletakkan sebagian 
kaidah dan hukum yang meringankan perbeda: 
Islam juga ikut campur dalam merealisasikan jaminan sosial di antara individu 





» dalam kekayaan, sebagaimana 





dan masyarakat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya secara terperinci! 

Sesungguhnya sistem ekonomi konvensional mengalami kerancuan 
dalam interaksinya dengan persamaan. Dimana sistem kapitalis menganggap 
persamaan dalam perundang-undangan sebagai kesamaan dalam kesempatan, 
namun tanpa memperhatikan realita. Lalu dalam fase berikutnya, negara- 








1 Arsa, A/ Nacaod haditinex 2277, dan saratny dinyatakan sbabah oleh AAIhani dalaw takher Sai 
Thatahoreh Flm, 361. 

2 That Ab Thu Jom 21 Rao be Tapi Ape! Du Kasi, Tar Daron 4 Alim (ZA) SHU Ob bf 
ear GL 












Betah wa As Tirai, Wlm, 130, 

antar lag babina kesdilan distibusi adalah Udik 
"ergharuskan peruman angka dilim Singkat pengaidupan di ntar iridrila, bamur. berarti memberilan bal: kepada setiap yang. 
werallikicya. dan berati mergerhatiian Ctangorung yan meniliki kebutikan dan juninan halup mereka 





Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 417 





negara kapitalis berupaya memperhatikan tentang perealisasian dalam 
distribusi, namun juga dengan tingkatan terbatas. Sedangkan sistem sosialis 
yang mendalihkan pergalisasian persamaan dalam perundang-undangan 
dan realita di antara individu dan masyarakat, khususnya dalam tingkat 
penghidupan, maka upayanya pun mengalami kegagalan, karena kontradiksi 
dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah kepadanya dan tuntutan fitrah 
tersebut tentang persamaan di antara yang sama, membedakan diantara yang 
berbeda, dan memberikan hak kepada scriap yang memilikinya. 


2. Hubungan Antara Kebebasan dan Persamaan 


Sistem konvensional tidak mampu merelasiasikan kesesuaian antara 
kebebasan dan persamaan disebabkan perbedaan sistem tersebut dalam 





melihat prioritas antara kebebasan dan persamaan. Kapitalisme berdiri 
pada landasan kebebasan individu dan dijadikannya sebagai tujuan utama 
di atas persamaan, sehingga ini membuat jarak yang jauh di antara individu 
dalam kekayaan dan kepemilikan, dan perbedaan yang besar dalam strata 
sosial. Sedangkan sosialisme mengorbankan kebebasan dengan dalih untuk 
merealisasikan keadilan, lalu politik ini membatasi kebebasan individu dalam 
an, dan kebebasannya dalam menyampaikan pendapat, schingga 
hak manusia dalam bentuk umum."! 











kepem 
sistem ini mengebiri ha 

Adapun metode Islam, maka dia memiliki karakteristik dalam kesesuaian 
antara kebebasan dan persamaan, dimana keduanya dinilai sebagai dua 
prinsip dasar yang masuk di bawah tujuan umur syariat Islam. Atas 
dasar tersebut, maka tidak mungkin pembatasan kebebasan dengan dalih 
merealisasikan persamaan dalam tingkatan penghidupan di antara individu 
dan masyarakat: sebagaimana memberikan kebebasan individu itu bukan 
berarti tidak memberikan hak-hak orang lain dan andil dalam merealisasikan 
solidaritas sosial. 





Apa yang ditetapkan dalam persamaan dalam Islam tersebut terdapat 
beberapa bukti aplikatif dalam fikih ckonomi Umar, di antaranya bahwa 
Umar menghimbau para gubernurnya untuk selalu mempersamakan di 
antara manusia dalam hal yang wajib dipersamakan, seperti suratnya kepada 
Abu Musa Al-Asy'ari, “Persamakanlah di antara manusia dalam pandangan 
kamu, di majlis kamu, dan dalam keadilan kamu: sehingga orang yang 


1 lih DE im Alto pot Alm BAGI DK Muhamad AHA A Cor bi Id. igaCes 1 du Ade. 


38, SilrsasALAtalah, Maga'y-Yurredmot IL Ianenyat, “M0 latah Ai, hlm, 4 
2 Lihu, DR Muhammad ALAHAI Car bin Id, Salt fl PU, MEA ad Jkari “lea. 99 Of, Car Sihat Pasal Kriga dari Bab 
ai 1 


Patana dlambuku 





blm, 





418 Pikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 





lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang yang mulia tidak tamak 
dalam kezhalimanmu.”" Sebagaimana beliau juga menulis dalam suratnya, 
“Jadikanlah manusia di sisimu sama dalam kebenaran: orang yang dekat 
seperti orang jauh, dan orang yang jauh seperti orang yang dekat.” Dan ketika 
suatu kaum datang kepada salah satu gubernur Umar, lalu dia memberikan 
orang-orang Arab dan meninggalkan para mantan hamba sahaya (non-Arab), 
maka Umar menulis surat kepadanya: 


“Amma ba'du, maka cukuplah keburukan sesorang, jika dia meremehkan 
saudaranya yang muslim." Dalam riwayat lain, bahwa Umar menulis 
kepadanya, “Hendaklah kamu mempersamakan di antara mereka."! 

Sesungguhnya Umar sangat memperhatikan kesetaraan kesempatan 
dalam menuntut ilmu, bekerja dan mendapatkan ghanimah bagi semua orang 
dengan sama, dan beliau menerapkan prinsip ini kepada orang yang terdekat 
dengannya. Karena itu Umar menolak jika putra-putra Amirul Mukminin 
memiliki keistimewaan atas orang-orang mukmin yang lain. Di antara bukti 
halitu adalah riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidullah, 
dua putra Umar ikut dalam pasukan perang di Irak. Ketika pulang dari 
perang, keduanya melewati di depan Abu Musa AKAsyari yang saat itu sebagai 
gubenur Basrah, maka Abu Musa menyambut keduanya kemudian berkata, 
“Jika aku mampu melakukan hal yang berguna bagi kalian berdua, niscaya aku 
akan melakukannya.” Kemudian dia berkata, “Ya, di sana terdapat sebagian 
harta Allah yang ingin aku kirimkan kepada Amirul Mukminin, maka aku 
pinjamkannya kepada kalian, lalu kalian belikan barang dari Irak, kemudian 
juallah di Madinah, lalu modalnya kalian berikan kepada Amirul Mukminin 








dan keuntungannya untuk kalian berdua." Maka keduanya berkata, “Aku 
suka hal tersebut!” Lalu Abu Musa pun melakukannya. Ketika hal tersebut 
diketahui oleh Umar, maka beliau tidak menyetujuinya dan berkata, “Apakah 
setiap tentara dipinjaminya sebagaimana dia meminjami kalian berdua?” 
Keduanya menjawab, “Tidak!” Maka Umar berkata, “Dua putra Amirul 
Mukminin, lalu dia meminjami kalian berdua! Berikanlah harta itu dan juga 
keuntungannya.” Akan tetapi keduanya selalu mengkofirmasinya, sehingga 
Umar menjadikan harta tersebut sebagai girudh (pinjaman), dan membagikan 
keuntungan kepada keduanya"! Dimana Umar tidak menyetujui hal tersebut. 


| AkBaihagyoous(ID2OO) Ibuu Oaderuh, mori 

2 Mesin, aus (19229) Alona Alitadi. cp ana 

9 Abu Utsid. gus klon. 224, Tbou Zarireuh, .c/ 02525526) dan para perawinya bigo, hanya ta din dari rhesyat Hasan Albasi, 
dim €ia odik mendapeti Umar, setingga dia maya 

4 Tah adukan tikhiinya. 














Bab II: Pengembangan Ekonomi dan ubungan Ekonomi Internasional 419 





Sebab kesempatan itu hanya diberikan kepada kedua putranya, dikarenakan 
keduanya dari keluarga pejabat tinggi, dan tidak diberikan kepada tentara 
yang lain. Ini menjelaskan sikap keras Umar tentang keharusan kesamaan 
kesempatan di antara kaum muslimin dan keharusan memotong jalan dari 
cara-cara yang meragukan dalam mengeksplorasi, mendapatkan manfaat 





individu, dan menggunakan perantara untuk meraih kesempatan dengan 
jalan apa pun dan dengan harga apa pun." 


Pada sisi lain, Umar berpendapat bahwasanya persamaan tidak melarang 
pengutamaan sesuai senioritas dan kapabilitas, namun seyogianya jika 
pengutamaan itu berdasarkan tolok ukur yang benar. Adapun pengutamaan 
dikarenakan kecintaan atau kekerabatan, maka merupakan bentuk 
pengkhianatan. Tentang hal ini, Umar menegaskan, “Barangsiapa yang 
kerabatan, 





menjadikan seseorang sebagai pegawai karena kecintaan atau ke 


dan tidak mengangkatnya selain demikian itu, maka sesungguhnya dia 
ri 


mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. 


Kelima: Keamanan dan Ketentraman 


AL Gur'an menyejajarkan antara nikmat kemakmuran dan nikmat 
keamanan dan ketentraman. Allah berfirman, 


aing pro a SL ad wet ta Ii Uta 
Ir IG 


“Maka bendaklah mereka menyembah Tuhan Perrilik rumah ini (Ka'bah), yang telah 
memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan 
mreka dari ketakutan." (@uraisy: 3-4) 

Dan Allah berfirman, 

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang 
xkinya datang kepadanya melimpah ruab dari 





dahulunya aman lagi tenteram, ri 








cenap tempat, tetapi (penduduk) -nPmat Alli 
Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan 
apa yang selutu mereka perhuat." (An-Nabl: 112) 








' : #erbapah Hlm, 116. 
Isu fauas 4) bra. 100, Lou Tatanyah,. balraseb-tsipernah hlm 16, bau Kat, Alamat teng (2537, Eoow Aodil Hadi, 
“rar (LATA Atu tai Al Hindi, yer215761070). 





420 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathah 





Beberapa ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa kemakmuran dan 
kesenangan hidup tidak akan terelaisasi melainkan di dalam lingkungan yang 
aman dan tentram, dan bahwa demikian itu semua akan tercalisasi dengan 
mentaati Allah Tu ulv, dan akan lenyap dengan mendurhakai-Nya. 





Sesungguhnya para pengamat dalam cra kontemporer mengetahui 
hubungan antara keamanan dan pengembangan ckonomi, di mana 


mereka meng: 











tkan konsep pengembangan ekonomi dangan keamanan, 
hingga dikatakan, “Keamanan adalah pengembangan ekonomi. Tanpa 
pengembangan ekonomi, maka di sana tidak mungkin ada keamanan. Karena 
itu negara-negara berkembang yang “tertinggal” yang tidak merealisasikan 
pengembangan ekonomi tidak merasakan adanya jaminan keamanan." 
Keamanan atau ketentraman (stabilitas) yang dituntut oleh pengembangan 
perckonomian adalah keamanan yang komprenhensif: yaitu mencakup 
keamanan masyarakat dari bahaya di dalam negeri apa pun bentuknya, dan 
mencakup pula keamanan masyarakat dari bahaya luar negeri apa pun bentuk 
dan sumbernya. Sebagaimana keamanan juga seyogianya mencakup segala 
aspek kehidupan. Sebab, merupakan hal yang sulit sekali bagi masyarakat 





manapun untuk menjaga keamanan, jika masyarakat tersebut berada di bawah 
bayang-bayang krisis kemiskinan dan pengangguran, menurun atau rendahnya 
tingkat penghidupan, lemahnya kebersamaan, rendahnya solidaritas sosial, 
bertambahnya perasaan kezhaliman, dan seterusnya?! Sebagaimana umat 
juga tidak akan pernah mendapatkan jaminan kemampuan pengcmbangan 
kreatifitas dan pemikiran jika mereka di bawah pijakan ketakutan dan 
kekacauan yang beruntun: di mana potensi tidak akan stabil dan produktif 
melainkan di lingkungan yang tenteram." 

Sesungguhnya para fugaha' telah menjelaskan bahwa diantara tugas dasar 
negara dalam prespektif Islam adalah merealisasikan keamanan dalam negeri, 
r manusia dapat pergi ke ladang penghidupan mereka dengan tenang 





dan bertebaran dalam pergi mencari rizki dengan aman, juga merealisasikan 
keamanan luar negeri dengan menjaga perbatasan dengan perangkat dan 


kekuatan yang menghadang dan menghalau kekacauan! 


« 
ls 
8 
: 
£ 
j4 
Fi 
F 
z 
z 
3 
# 
: 
3 
8 
3 
F 
13 






Khai bln. 242 
IL likam “L-5ablaejuh hlm 27, dan Abdul Gadir Audat, 





ILam “Snbhumph birn, 25, Ava VeaAl Fama 
BATAK. 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Ilubungan Ekonomi Internasional 421 








Dalam hal ini, Umar mengerti tentang tanggung jawabnya dalam 
memberikan keamanan terhadap umat, di mana beliau sendiri terjun langsung 
dalam merealisasikan hal tersebut Seperti beliau keliling kota untuk menjaga 





kaum muslimin dan mengamati kondisi mereka. Hal ini beliau banyak lakukan 
sendiri, dan terkadang diternani oleh sebagian kaum muslimin." Sebagaimana 
beliau juga peduli dalam memberikan keamanan bagi para pedagang asing 
agar mereka dapat melakukan aktifitas mereka dengan aman dan tenteram, 
schingga banyak komoditi yang datang ke Madinah. Ath-Thaha 
lainnya- meriwayatkan, bahwasanya Umar Radjiyallabu “Inhu darang kepada 
Abdurrahman bin Auf pada suatu malam, maka Abdurrahaman bin Auf 
berkata kepadanya, “Apa yang menyebabkan kamu datang pada waktu seperti 





dan yang 





ini, wahai Amirul Mukimin?" la menjawab, “Sekolompok pedagang datang, 
lalu singgah di samping pasar. Aku mengkhawatirkan mercka dari para 
pencuri Madinah, maka pergilah kamu bersamaku untuk menjaga mereka." 
Lalu keduanya pergi ke pasar, di mana keduanya semalaman menjaga mereka 
dan shalat yang diterapkan Allah kepada keduanya. 





Sesungguhnya penegakan negara terhadap kewajibannya dalam 
memberikan keamanan dengan maknanya yang komprehensif menuntut 
penegakan kewajiban-kewajiban Allah Tu'ur dan mengaplikasikan syariat- 
Nya dalam segala aspck kehidupan: diantaranya penegakan hukum-hukum 
yang ditetapkan Allah sehingga para pelaku tindak kriminal menjadi takut. 
Karena itu, Umar sangat keras terhadap orang-orang yang dicurigai dalam 
kejahatan." Dan dalam suratnya kepada Abu Musa, beliau mengatakan, 
“Buatlah rasa takut terhadap orang-orang yang fasik, dan jadikanlah mereka 
tangan dengan tangan, dan kaki dengan kaki.” 





Pada sisi lain, bahwa perealisasian keamanan menuntut adanya kestabilan 
politik dan keadilan ekonomi dan sosial: di mana pembicaraan tentang 
beberapa hal ini telah disebutkan sebelumnya sehingga tidak perlu lagi 
mengulanginya kembali di sini, 

Adapun yang berkaitan dengan keamanan luar negeri, maka dapat 
dilihat dari beberapa sisi, yang terpenting diantaranya adalah penjagaan 
Thu Ave oi SINI ding dis mengkankanhabumtuk tmn Hal yng ama uadilikukan eh Tanu 


“Abdi di pai (LISA) 
2 AiboTaabu, Tantl A!1 memas MAA 









Ton Salah uu (I22U). Tenu Katir, yo (BAM, Ton Abdi Hadi, yoat(1:336- 
31238) 


$ Pepuliha Anto memoteog tengan peaturi ketika pertaca kali mercuri, dan memotong 
kakinya knika mescuri yang kedan bali. Lala rla mengulangi lagi. vaba beliaa merrasuldkanya kedalam bui Lihat, Abdunareag, 
Sa 0.161 ILew ALidon bah, mac (5488 Alda on (ee A77 dan DR. Kuwari ban Aoi Aru wa (12300) 





422 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





perbatasan, kesiagaan dalam jihad menghadap 





musuh yang menunggu 
kelengahan kaum muslimin, dan mengkhususkan para mujahid dalam tugas 
tersebut, sehingga negara kaum muslimin selalu aman dari serangan luar yang 
datang dari siapa pun. Dalam hal ini kita dapatkan bahwa Umar Radhiyaltahu 
“Inbm selalu mengirimkan para mujahid ke daerah perbatasan negara dan 
memberikan gaji dari baitul mal. Sebagaimana beliau juga selalu melakukan 
persiapan yang lazim untuk hal tersebut, diantaranya dengan menggunakan 
kuda yang merupakan sarana perang terbesar pada masa itu. Di mana 
beliau mempersiapkan empat ribu kuda di Kufah, demikian pula di Basrah. 
Sedangkan di setiap daerah yang lain disesuaikan dengan kondisinya." Bahkan 
beliau mempersiapkan tiga puluh ribu onta dan tiga ratus kuda dalam setiap 
tahun, dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau mempersiapkan 
empat puluh ribu kendaraan dalam sctiap tahun! 

Sesungguhnya negara-negara kontemporer berupaya seoptimal mungkin 
untuk merealisasikan tingkat keamanan dan ketentraman, juga menjaga 
kestabilan sistem dan undangundang agar menarik investasi dan modal 
luar negeri sehingga ekonomominya menjadi kuat sebab hal tersebut. Tapi 
demikian itu telah didahului oleh Islam, dimana Islam memerintahkan untuk 
menepati janji dan mengharamkan pekhianatan."! Sebab merusak janji dan 
syarat perdamaian, merubah dasar-dasar interaksi akan menjadikan orang lain 
(non muslim) tidak percaya kepada negara Islam, dan selanjutnya berdampak 
pada tidak dilakukannya interaksi dengannya yang akan berimplikasi pada 
kehilangannya negara Islam banyak kemaslahatan yang besar. Karena itu kita 
dapatkan Umar sangat berupaya keras menepati janji dan akad perdamaian 
dengan selain kaum muslimin. Sebagai contoh, bahwa seseorang datang kepada 
Umar lalu berkata kepadanya, “Sesungguhnya penduduk daerah ini dan ini 
mampu memberikan pajak (pembagian hasil bumi) lebih banyak daripada 
yang ditetapkan kepada mereka!” Maka Umar berkata kepadanya, “Tiada jalan 
untuk menaikkan #haryj mereka, karena sesungguhnya kami telah melakukan 
kepada mereka dengan suatu kesepakatan.” Dan Umar mengharuskan kaum 
muslimin menepati janji keamanan yang mereka berikan kepada selain kaum 








pada masa Umar Koasirateo. Hose jauh ld 
lebi banyak pala Mabrasd Asemad Maharmad Sulir-ar Awwad, 
108-108, TILAL8 Pada xai lin, babra:sanya Unit menjam 

3 Sebagai centoknya adalah OS AIMu'dihil, dun An Nabi) 
Mam andatah dLerampnsa 4D var krpetk Dewarmprm emut ba Umat mn yang Ras pada pemirayin tenebur 
Hragam bui jang kuat menarat eyarah Trmmsiptm adalah yang Berdampak pads ketahui ar erarm remeerangah ian terpeliharadari 
#eolak an kader, sehingga orang Luntnetasa tentram kepaca kemuparan negara Ielarmdar kertasnya. 

A Maluncezag yo) (6.20NACI Alai Laik pai ha. 153 AHihuy, ses G 239) dan ALSattagi AR Ni yui 9.533) 





jalal tersebut” 
fiktor ketentraman terpenting yang ditcupkan oleh 











Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 423 





muslimin, hingga walaupun yang memberikan janji perlindungan itu seorang 
hamba sahaya dari kaum muslimin. Sebagai buktinya, bahwa ketika kaum 
muslimin mengepung suatu benteng, lalu seorang hamba sahaya dari kaum 
muslimin menulis surat di lembaran kertas dan diikat pada anak panah lalu 
dilemparkannya kepada penduduk tersebut, kemudian mereka mengambilnya 





dan keluar dari benteng, lalu kaum muslimin berkata, “Jaminan keamanan 
seorang hamba sahaya tidak dinilai.” Maka mereka berkata, “Kami tidak 
mengerti siapa yang hamba sahaya dan yang merdeka di antara kamu." Lalu 
kaum muslimin menulis surat kepada Umar Radhiyallahu Anhu dalam hal 
menulis surat jawaban yang isinya, “Sesungguhnya 








tersebut, maka bel 
seorang hamba sahaya yang muslim termasuk kaum muslimin, dan jaminannya 
adalah sama dengan jaminan kaum muslimin.”" Di mana pelaksanaan jaminan 
keamanan seorang hamba sahaya merupakan langkah yang pertama dilakukan 





oleh Umar dan belum pernah ada sebelumnya?! 

Sungguh keamanan dan ketentraman yang teraalisasi pada masa Umar 
benar-benar mencengangkan para duta Persia ketika mereka datang ke Madinah, 
lalu mereka mencari Umar dan tidak mereka mendapatkannya di rumahnya, 
takan kepada mereka bahwa Umar berada di masjid. Mereka 


Umar tidak terdapat penjaga dan scorang 
oa 





kemudian di 





pun mendatangi Umar, dan di s 
pun, maka mereka berkata, “Demi Allah, dialah benar.raja, dan bukan Kisra. 





2. Pengembangan Ekonomi Antara Upaya Individu dan Upaya 
Pemerintah 
Negara-negara Islam -pada masa sekarang: terbagi menjadi dua bag 
dalam perspektif merode yang ditempuhnya untuk merealisasikan pengembangan 
ekonomi. Sebab di sana terdapat negara yang mengikuti ekonomi kapitalis yang 
berpendapat bahwa pengembangan dapar terealisasi melalui jalan upaya individu, 
dimana setiap inidividu diberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bentuk 


upaya ckonomi mereka, dan pasar memberikan jaminan dalam pengarahan 
am 








n 














kegiatan ckonomi bagi individu untuk mercalisasikan kemaslahatan umum. 











1 alm395:396, Aldtunagi 
mah, #nat ha BIAN 
Hei Laore miko dept melaiahareya 
tambur ulama berpendapr: tentang 
Anta Sie dan masa Abu 
Ke leludam ban rudipe-bo, 
Kudipvsfw Anda lalu Inian 





Abdrrarsa sir i:22 
(AL Mind: exa/(3 ZALIMO), dan erat Peherapa rae 


s 
£ 
z 
5: 
E 
z 
E 
5 
E 
z 
H 
t 
z 


Lihat, Ibnul Ati, Jong LA we hadits no. 580). Bendasazkan hadis 
dilaksanakannya pengamanan teotang bumba tahaya.mancus Telak teradi pada mn 
Pakar adiralietn lanr bahwa sescang hamba haya memberikan pengamanan kepada 
tekan, Secatubat 

memperseehkanny: lihat, 
Abu Syakah. ui (22572584 Iooata'ad. si 






BALOUrnyi, Wowhar 
I Abal Jana y doll 283, Ibau Abal Had yoo 125971 
(Pada! kapital» berpendapa: sereh 1 serta kerutan intervensi pemeinuah dalam kehidupunekonomu.dan tidak meniaggallan 
Rewpnyutan hag nat va rtuk riang ri diranm menjalar kan rda per ernbangar elomani, Hanya ajinegata kupas sbesar dan dengan 
ali rtem dansa baru-rasli casnyetukan, bakaa ran antar negarrcpan Derkambang tentang perguatin ke.ompok rtcnta dalam. 
'metea'iwsikan pengerrhargan ekovomi, vaitu dengan cara mengallhkan 4uhesuaht kdompok tmum kepada kelompok khusus! 














Tikanomi Umar hin Al-Khathah 





424 Ti 





Sebagaimana di negara-negara Islam juga terdapat orang-orang yang 
mengikuti ekanami sosialis, yaitu dengan cara membatasi perelisasian 
pengembangan ekonomi pada negara, dimana negaralah yang mengatur dan 
melaksanakan, dan membatasi peran individu dalam melaksanakan perintah- 
perintah yang dikeluarkan oleh negara, dan mengabaikan upaya individu 
kecuali sebatas pengambangan yang digariskan oleh ncgara. 

Pada hekekatnya, metode Islam berbeda dengan hal tersebut, dimana 
Islam mengakui kebebasan individu. Akan tetapi Islam tidak menafikan 
kekuatan pasar, 
dipastikan tidak akan mencukupi upaya produktifitas sosial, tidak akan 





imana pekerjaan yang tidak mengetahui kekuatan pasar 


mampu melawan eksploitasi, dan tidak akan membantu orang-orang 
lemah dan yang membutuhkan. Oleh karena itu, penghalangan secara total 
terhadap pasar seperti kondisi dalam ekonomi kapitalis, sebagaimana tidak 
memungkinkan menerima penghalangan secara total terhadap otoritas negara 
dan meniadakan peranan individu seperti dalam kondisi cnonomi sosialis"! 

Paia sisi lain, bahwasanya Islam menilai individu sebagai khalifah di 
muka bumi, memberikan kepercayaan kepadanya, Jan mengukuhkannya 
dalam melaksanakan peranannya dalam khilafah. Inilah yang menuntut 
penegakan negara Islam terhadap peranan positifnya dalam mengarahkan 
dan mengatur ekonomi, membina akhlak inidividu, dan melarang segala 





bentuk penyelewengan. Semua itu adalah dalam rangka merealisasikan tujuan 
ah Islam. 


Dengan kata Jain, bahwa pengembangan ekonomi di dalam Islam 


umum sya 





adalah pengembangan yang komprehensif dalam tujuan dan sarananya 
yang memiliki pandangan jauh ke depan dalam segala speknya. Dimana 
pengembangan ini tidak mungkin tereliasasi melainkan dengan peran 
serta upaya individu masyarakat muslim dan lembaga-lembaganya secara 
keseluruhan. Akan tetapi upaya ini tidak akan akan memberikan peranannya 
dalam merealisasikan pengembangan ekonomi jika tidak dikendalikan oleh 
lembaga politik (negara) untuk menentukan perjalanan dan kescimbangan 
pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan untuk terjadinya saling koordinasi 
ka tidak 


terdapat otoritas yang mengarahkan upaya-upaya ini dalam merealisasikan 





dan tidak kontraktif antara berbagai upaya yang berbeda. Sebab j 


| Lihat DR Maharemad Umat Syabira. Note Istom Naga Aa lm. 7071 
2 bid 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 425 





tujuan yang diharapkan, maka segala bentuk upaya yang dikerahkan untuk 





merealisasikan pengembangan ekonomi akan mengalami kesia-kesiaan.! 


Kesimpulan keterangan di atas, bahwasanya dalam perspektif ekonomi 
Islam mengharuskan adanya keterpaduan antara upaya individu dan upaya 
pemerintah, di mana masing-masing memiliki peranan dalam merealisasikan 
pengembangan ekonomi, dan seyogianya peranan masing-masing selaras 
dengan kemampuan dan tanggung jawabnya, dimana peranan individu tidak 
melampaui peranan negara sehingga berakhir dengan penguatan kepentingan 
individu saja, dan seluruh kekuatan saling bertikai dengan bentuk yang 
membahayakan dan ekonomi menghambat. Sebagaimana tidak seyogianya 
jika peranan negara melampaui batas pada peranan individu, dimana negara 
jadikan mereka sebatas alat yang dikendalikan oleh negara sehingga 
hasilnya sangat jauh dari pengembangan ekonomi yang semestinya. 





Scsungguhnya penjelasan yang telah discbutkan di atas tentang 
peranan masing-masing dari pemerintah dan individu dalam merealisasikan 
pengembangan ekonomi dan urgensi keterpaduan peranan masing-masing 
tersebut memiliki banyak bukti di dalam fikih ekonomi Umar Radhiyalihu 
, diantaranya seperti berikut ini?! 





Anh: 
Pertama: Negara pada masa Umar Radhiyallahn Anhu tidak menjauhkan 
diri dari upaya-upaya yang dikerahkan untuk merealisasikan pengembangan 
ckonomi. Bahkan negara mengatur upaya-upaya tersebut dan mengarahkannya, 
mengawasi kehidupan ckonomi, dan campur tangan untuk memperbaiki 
kesalahan atau penyelewengan dari jalan yang benar, Penjelasan itu dan 
rinciannya terdapat dalam pasal-pasal kajian ini dan segala cakupannya"! 





Pada sisi lain, bahwa diantara tuntutan terpenting dalam pengembangan 
ekonomi adalah pembuatan perencanaan pengembangan yang mencakup 
pemilihan pengganti terbaik untuk merealisasikan tujuan yang diharapkan. 
Umar Radhijallahu Arhu memiliki perhatian besar dalam perencanaan 
pengembangan ekonomi, bahkan mempunyai perencanaan ekonomi jangka 
panjang: Sebagai contohnya bahwa beliau membiarkan tanah yang ditaklukan 
oleh negara Islam tetap dikelola oleh para pemiliknya dengan mewajibkan 





hat, DR-Ahdut Asep AbdluTat Tol, Tarnat AV sa Tathatef Ar Tonat, Ktm 7 

2 Lihat, DK Arhir Asdanyid, Donat “b-Torhai “1 hgtihatheh hlm, 27037 

& Pala jawa beritataya han diilakin irclam xbsisikeerpabuan antara negara daninlivid, Janjogatla ebutkan sebelumya 
'encida esngian isi kewrpaduan kaka membucarikan tema produksi deli Pase! Pertama dari Bab Ferama 

4 Dalam Bat Ketiga nanti akam dijrlakan tentang pengawasan kelodupat konon dalam proopeif iki, ckoriami Use, Dimana, 
(dah temar lai petanan pigawasan tercucdalum pergerakan roda pengembangan ekonomi. menghilangkan ksda-pkeadala 
diri jalannya. dan pengraran uasyi upaya pergerabangan. ada si Ikin bahwa yetag pasal dari bebagai pas di datar kar ini 
AAL way, ni pemelnan sebagian peranan mecata pada masa Ucaa eilundap puooes penge-abangan sko.ocal. 























Tekonomi Umar hin Al-Khathah 








kepada mereka kadar yang disepakati ke Baitul mal kaum muslimin. Diantara 
tujuan terpenting yang dimaksudkan oleh Umar Radhiallahu Anbu dari sistem 
ini adalah mercalisasikan keadilan distribusi, menjaga hak-hak generasi 
mendatang dalam sumber ekonomi tersebut, dan merealisasikan sumber abadi 
bagi Baitul mal kaum muslimin. Dimana Umar Radhnahahu Antum menetapkan 
pemberian tersebut sesuai kaidah-kaidah tertentu, yang diantara tujuannya 
adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi individu dan memerangi 
kemiskinan. Scha 








mana Umar Radhiyallahu Anim juga merencanakan 
perealisasian kecukupan bagi semua rakyat yang membutuhkan, Di antara 
ucapannya dalam hal tersebut sebelum beberapa hari meninggalnya adalah, 
“Jika Allah menyelamatkan aku, niscaya aku tinggalkan jandajanda penduduk 
Irak tidak membutuhkan lagi kepada seseorang setelahku selama-selamanya.” 
Dan, dalam setiap pasal kajian ini terdapat beberapa contoh perencanaan 
yang dilakukan Umar Radhiyaluhu Anfu dalam mercalisasikan tujuanekanomi 
dan pengembangannya. 





eyogianya negara memotivasi upaya individu yang andil dalam 
merealisasikan pengembangan ekonomi, sehingga di sana tidak terdapat 
pekerjaan ganda atau saling benturannya antara usaha-usaha yang melakukan 
pengembangan ekonomi, atau mempercepat dalam pemilihan, namun 
seyogianya bila negara memberikan pendapat tentang bentuk usaha yang 
menguntungkan dan bermanfaat yang dapat dilakukan oleh individu disertai 
dengan memberikan kemudahan yang memungkinkan untuk melaksanakan 
usaha tersebut, seperti penetapan dan penghapusan pajak, dan lain-lain, 
Sesungguhnya negara pada masa Umar Kudbiyallabu Anbu telah 
memberikan dukungan material dan spiritual terhadap individu untuk 
mercalisasikan pengembangan ckonomi, 
dimana beliau menghimbau rakyatnya untuk kerja sama dengan pemerintah 
(negara) dalam segala bentuk kebaikan dengan mengatakan, “Wahai rakyat! 
Sesungguhnya kami memiliki hak atas kamu, yaitu memberikan nasehat 
dan membantu dalam kebaikan.” Sebab tidak diragukan lagi bahwa 
pengembangan ekonomi termasuk bentuk kebaikan yang seyogianya 





memotivasi mereka dalam an 





dilakukan dengan kerja sama di antara kaum muslimin. Berikut ini beberapa 
contoh pemberian negara pada masa Umar Radhiallahhm Anhu terhadap 
individu tentang dukungan material dan spiritual: 


rabi A-Babib, 41Tarorrst Mokailatrat Boom LSN re 
(522201 Ibau Syatah 422712340) 





seba Vig" Aa Donal 20 N cma bin S7. 





Bab II: Pengembangan Ekonomi dan ubungan Ekonomi Internasional 427 








1. Di Basrah terdapat seseorang yang discbut Abu Abdillah dan merupakan 
orang pertama yang peduli terhadap peternakan kuda di Basrah. Ia datang 
kepada Umar Rudhisallahu Auhu di Madinah seraya berkata kepadanya, 
“Sesungguhnya di Basrah terdapat lahan yang bukan tanah kharaj dan juga 
tidak memudharatkan seseorang pun dari kaum muslimin.” Maka Umar 
menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah sebagai gubernur Umar di 
Basrah, "-Immu hain. Bahwa sesungguhnya Abu Abdullah menyebutkan 
bahwa dia herladang di Basrah di wilayah Ibnu Ghazwan, dan dia memelihara 
anak-anak kuda ketika tidak seorang pun dari penduduk Basrah yang 
memelihara-nya. Sungguh sangat bagus pendapatnya. Maka bantulah dia 
atas pertaniannya dan beternak kudanya, karena sesungguhnya aku telah 
mengizinkan dia untuk bercocok tanam, dan berikanlah kepadanya tanah 
yang ditanaminya, kecuali jika tanah teresebut terdapat kewajiban jizyah dari 
tanah orang ajam atau dialiri air dari tanah yang wajib jizyah, dan janganlah 
kamu memberikan kepadanya melainkan dengan yang b 

. Di antara bentuk kerja sama antara pemerintah dan individu dalam 
merealisasikan pengembangan ekonomi adalah membantu individu- 











» 


individu yang membutuhkan materi untuk melakukan kegiatan ekonomi, 
yaitu dengan memberikan mereka pinjaman dari Baitul mal untuk 
mereka pergunakan langsung dalam kegiatan ckonomi, kemudian mereka 
kembalikannya ke baitul mal. Sebab terdapat riwayat bahwa Hindun binti 
Utbah meminjam kepada Umar uang dari baitul mal sebanyak empat ribu 
dirham untuk dijadikan modal dagang, maka Umar pun meminjaminya. 
Kemudian Hindun keluar membawa uang tersebut ke daerah Kilab membeli 
barang untuk dijualnya kembali. Ketika dia datang ke Madinah dan menjual 
barang, dia mengadukan kerugiannya, maka Umar berkata kepdanya, 
“Jika dia hartaku, niscaya aku akan membeiarkanmu, tapi dia harta kaum 
muslimin!" Lalu Umar mewajibkan Hindun untuk membayarnya.” 

Di antara bentuk dukungan spiritual yang diberikan oleh negara kepada 
individu pada masa Umar Radiyaluhhu Anh adalah himbauan melakukan 
akrifitas ekonomi, mengarahkan dan memotivasi kegiatan-kegiatan 
ekonomi yang bermanfaat. Sebagai contohnya adalah seperti berikut ini: 


Ia 








Umar menu yuzat 
ketikan kepadaku dala 
bapiah bark kepala Abu 


bata nlerati dar hsiril malin katahtaslah 
pangiear dan punanan yurg buat amuk teramunyya peneparan pembayaran, dan tmentasa harta k. rindari permsiran dan 
kenasiaau Dewakian Lulah yang Atuniukan rcap Umar terhadap Hhudua bini. Libalu dinsana Uesar tmlah mengalikan dalan 
mmenghanskan Hindun untuk menyembalikan pirja-rannye dar hsiro kaum mun mun. 





428 Tikih Tikonomi Umar hin Al-Khathah 





a. Khalid bin Arfathah datang dari Irak ke Madinah, maka dia ditanya 
oleh Umar Radhivallihu Anhu tentang apa yang diketahuinya kerika di Irak, lalu 
dia memberitahukan kepadanya bahwa jumlah pemberian yang dils 
negara kepada manusia cukup banyak dan mereka terkadang membelanjakannya 
untuk sesuatu yang seyogianya dan terkadang untuk sesuatu yang tidak 
semestinya, maka Umar berkata, “Alangkah jika keluar pemberian sescorang 
dari mereka itu dipergunakannya untuk membeli kambing lalu digembalakan 
di ladang mereka. Kemudian jika keluar pemberian kedua, maka dia membeli 
satu kambing lagi lalu digembalakan di ladang mereka. Sebab, sesungguhnya 
aku. wahai Khalid, mengkhawatirkan jika sepeninggalku nanti kamu dipimpin 
para pejabat yang pada masa mereka tidak dipersiapkan pemberian harta kepada 
manusia, Lalu fika seseorang dari putranya masih hidup, mereka memiliki 





n oleh 


sesuatu yang tclah mereka yakini, lalu mereka mengandalkan kepadanya. 
Maka nasehatku kepadamu sedangkan kamu duduk di sisiku adalah seperti 
neseharku kepada orang yang di tempat terjauh dari daerah kaum muslimin. 
Demikian itu dikarenakan Allah memikulkan kepadaku tentang urusan mereka, 
dan Rasulullah pernah bersabda, Barurs 
Terhadap rakyatnya, maka dia tiduk akan mendum 






wal dalam keaduan curang 


Dalam riwayat di atas kita dapatkan bahwasanya Umar Radhiyallahu 
Anbu mewasiatkan untuk menabung dan berinvestasi seraya mengisyaratkan 
sebagian bentuk investasi. Demikian itu adalah untuk kehati-hatian jika 
terdapat kebutuhan mendesak dan jika terjadi perubahan kondisi, dan beliau 
berpendapat bahwa demikian itu adalah sebagai kewajibannya terhadap rakyat 
yang harus dilakukannya agar dia tidak termasuk orang yang curang terhadap 
rakyatnya atau mengabaikan apa yang diwajibkan Allah kepadanya! 

b. Ketika Umar Radhiyaihihi Arbw dalam bepergian dan telah dekat 
dari Ar-Rauha' mendengar suara penggembala di gunung, maka beliau 
mengarahkan kendaraannya ke sana. Talu ketika telah dekat darinya, Umar 
berseru, “Wahai penggembala kambing!" Kerika penggembala itu menjawab, 
Umar berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku melintasi suatu tempat yang 
lebih subur rumputnya daripada tempat kamu, dan bahwa sesungguhnya 


| Teah disebutkan takhriinya. 
Zungdisatnpsakannga 
din tidak meringgalkan as 
@sebutkan elsh Imam Bahar dx TSI HISI dengan redaksi yang ianya 
Sea aa dg kp tan TT TA Aga TAP Den Parag eko 
Kuliah kaam mudirin 

2 hat Muhammad Muhumersd ALMcdsrs Nochont£ eibal 41 Hirup. bra 184. 











dah pe temp yag ema tang cadat da: Ur kepeda Abu Zhibra Al Andi seen 
Ae kaka dagang 






Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 429 








setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya.” Kemudian Umar memutar 


balik kendaraannya.” 


Perkataan Umar Rudhiyallahu Antum, “Setiap pemimpin akan ditanya 
tentang rakyatnya” dalam riwayat tersebut menunjukkan bahwa penyampaian 
nasehatnya kepada penggembala merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban 
pemimpin terhadap rakyatnya, yaitu mengarahkan mereka terhadap apa yang 
bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka. 


c. Umar Radhiyulluu Anin memberikan pengarahan kepada para pedagang 
agar memperdagangkan sebagian barang yang berguna. Dan, ketika beliau 
melihat banyak makanan dilemparkan ke pintu masjid, lalu dia kagum 
banyaknya makanan tersebut, maka beliau berkata, “Makanan dari manakah 

i2!" Mereka menjawab, “Maknanan yang didatangkan (diimpor) kepada 
kami.” Ia berkata, “Semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya dan 
orang yang mendatangkannya." Beliau juga pernah berkata, “Jika seseorang 
membeli unta, hendaklah dia membeli yang panjang dan besar, karena jika 
dia salah dalam kebaikannya, maka dia tidak salah untuk pemasarannya.” 
Dan beliau berpesan kepada para pedagang untuk pindah dari dagang sesuatu 
jika telah dilakukannya tiga kali dan tidak beruntung, Sebaliknya beliau 
mengatakan, “Barangsiapa yang memiliki rizki dari sesuatu, maka hendaklah 
dia menckuninya." Sebagaimana beliau juga menghimbau kaum muslimin agar 
variatif dalam berinvestasi untuk membagi resiko investasi, dan mengarahkan 
para pedagang sebagian kemahiran pemasaran seperti yang telah disebutkan 











penjelasannya secara rinci. 

Pada sisi lain, bahwa Umar Kadliyullalu Anhu memotivasi para pedagang 
untuk mendatangkan barang-harang kebutuhan pokok dengan diberikan 
insentif penurunan pajak, sedangkan terhadap barang-barang tersier tidak 
diberikan insentif penurunan pajaknya. 





4d. Sebagaimana Umar Radhiyallahu Anlm juga memotivasi kegiatan 
ekonomi yang lain, seperti pertanian dan perindustrian yang dilakukan oleh 
kalangan tertentu, dan memotivasi untuk mempelajari ragam profesi dan seni 
produksi, seperti telah discbutkan penjelasannya secara terperinci schingga 
tidak perlu untuk diulangi lagi di sini?! 

Negara pada masa Umar memiliki peranan yang jelas dalam 
1 keadilan dalam pendistribusian kekayaan dan pemasukan, 


| Tdalidieluikan baklu juya 
2 dihur #talVerzmadan Bah Keatnyarg menjelskan tema produksi 
emotwasi yang dikervukakan Umar terhadap berhagai kegiatar ekonani. 















A Tapi untuk mengetihsi beotikbertuk 





430 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathah 





dan apa yang menjadi tuncutan hal tersebut berupa pengaturan kepemilikan 
sumber-sumber alam. Sebagaimana Umar juga menilai bahwasanya ncgara 
bertanggung jawab dalam memberikan jaminan hidup bagi orang orang yang 
membutuhkan, di mana beliau mengatakan, “Sesungguhnya aku berupaya 
keras agar tidak ada satupun kebutuhan melainkan aku penuhinya selama 
sebagian kita mendapat keluasan bagi sebagian yang lain. Jika itu tidak dapat 
kami lakukan, maka kami akan menjadi teladan dalam hidup kami sehingga 
kita sama dalam kecukupan." Di mana tidak samar lagi dampak demikian 
itu dalam pengembangan ekonomi." 

K 


yang b 
penjelasannya. Sebagai contohnya, bahwa apa yang menjadi tuntutan 









tmpat: Negara melakukan peran besar dalam merealisasikan lingkungan 
bagi pengembangan ekonomi dengan cara yang telah disebutkan 


pengembangan ekonomi tentang keamanan dan ketenangan, keadilan, 
kebebasan, dan lain-lain tidak mungkin terpenuhi dalam kondisi ketiadaan 
peranan negara. 

Kelima: Negara bertanggung jawab terhadap pengaturan hubungan 
ekonomi dengan dunia luar dalam hal-hal yang dapat merealisasikan 
kemaslahatan ekonomi umat dan membantu percalisasian pengembangan 
ckaonomi, dimana k 
Keempat dari bab ini, 





n tentang itu akan dipaparkan kemudian pada Pasal 
Wah. 





Keenang Keterpaduan peranan negara dengan peranan individu 
dalam mere 





asikan pengembangan ekonomi akan mampak -juga- dalam 
pembicaraan tentang pengembangan sumber alam, di mana negara adalah yang 
mengatur kepemilikannya dan pengeksplorasiannya. Bahkan dalam sebagian 
kondisi, negara adalah yang menangani langsung pengeksplorasiannya. 
Sebagaimana negara juga memiliki peranan penting dalam pengembangan 
sumber daya manusia. Dimana masing-masiag demikian itu akan dijelaskan 
pada pasal berikutnya, insya Alah, 





juhx Di antara bentuk terpenting dalam kerja sama antara negara dan 
individu dalam merealisasikan pengembangan ekonomi, bahwa seyogianya 
negara memberikan sebagian sumber alam yang menginduk ke Baitul mal 
kepada individu untuk dikembangkan, dan memungkinkan jika terdapat 
perseorangan yang menanggung modal investasi tersebut. sebagaimana juga 
memungkinkannya negara untuk andil dalam permodalannya, di mana 


Telak disebutkan takariinya dan dalar: Bab Pertama Panal Ketiga juga telah drebutkan pembicaraan tentang tona disaibsidan 


jamin hidup 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Wlubungan Ekonomi Internasional 431 





pembagian hasil sesuai presentasi modal yang disertakannya. Dalam hal ini 
terdapat beberapa riwayat dari Umar Radhiyullarw Ariug diantaranya riwayat dari 
Ya'la bin Umayah yang mengatakan, "Ketika Umar bin Al Khathab mengutusku 
untuk mengumpulkan kharaj daerah Najran, dia menulis surat kepadaku, 
“Perhatikanlah setiap tanah yang penduduknya ditaklukkan kaum muslimin, 
maka serahkanlah kepada penduduknya tanah yang bertanaman kurma atau 
pepohonan yang disirami dengan irigasi atau hujan. Lalu apa yang dikeluarkan 
Nllah dari hasilnya, maka bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga darinya, 
dan bagi mereka seperriganya. Dan serahkanlah kepada mereka tanah kosong 
agar mereka tanami. Jika tanamannya disirami dengan irigasi atau hujan, maka 
bagi mereka seperitiga dari hasilnya, dan bagi Umar dan kaum muslimin 
duapertiga yang selebihnya. Sedangkan tanah kosong yang ditanami dengan timba, 
maka bagi mereka duapertiga, dan bagi Umar dan kaum muslimin sepertiga. 





Kedelapan: Negara melakukan penanganan sebagian usaha yang memiliki 
manfaat umum yang tidak bertujuan keuntungan, Diantara contohnya 
bahwa Umar membuat gudang logistik untuk penyimpanan gandum, sawig, 
kurma, anggur dan hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk membantu orang 
yang kehabisan bekal di perjalanan dan untuk tamu. Sebagaimana beliau 
juga membuat rumah singgah di jalan antara Makkah dan Madinah untuk 
kemaslahatan musafir dengan dipersiapkan minuman. 


Pada sisi lain, bahwa negara menangani bidang-bidang usaha besar yang 
tidak mampu dilakukan oleh individu atau memiliki keuntungan rendah. 
Sebagai contohnya adalah bangunan dasar, seperti jalan, pelabuhan, penggalian 
sungai, dan hakhal lain yang perinciannya akan disebutkan kemudian. 

Kesembilan: Negara menangani sumber-sumber baitul mal, mengurus 
pendapatannya, mengatur pengeluarannya serta mengawasi semua itu, dan 
menjadikan berbagai sarana untuk menjaga sumber-sumber tersebut. Tidak 
samar lagi bahwa menjaga sumbersumber baitul mal, baik pendapatan maupun 
pembelajaannya adalah yang akan memiliki dampak positif yang besar dalam 
pengembangan ekonomi, Sebaliknya, mengabaikan harta tersebut merupakan 
kendala terhesar dalam pengembangan ekonomi. Di mana Umar telah 
membuat percontohan terindah dalam melindungi harta kaum muslimin, yang 
perinciannya akan disebutkan kemudian." 


1 Ieahdiseberkanukhrinya 
1 TahSiubutantkhrinya 
2 Sooriakandidokan dalem pasal berikutnya peda bagian 
& xi la Pra Kedua ati Pal Ke iga 





432 Pikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 





Kesepuluh: Kegiatan perekonomian yang menjadi tuntutan pengembangan 
ekonomi dinilai sebagai kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi umat yang 
wajib dilakukan oleh orang-orang 





yang mampu melaksanakannya, dan ulil 
amri (pemerintah) dapat memaksakan kepada orang-orang yang mampu 
untuk melaksanakan kewajiban terscbur. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
berkata, “Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan yang fardhu kifayah bila tidak 
dilaksanakan selain seseorang maka dia menjadi fardhu 'ain baginya, terlebih 
jika orang yang selainnya tidak mampu melakukannya. Maka jika manusia 
membutuhkan pertanian mereka, tenunan mereka atau bangunan mereka, 
maka pekerjaan ini menjadi wajib yang ulil amri dapat mengharuskan mereka 
kepadanya, jika mereka menolaknya dengan upah yang lazim." 

Dalam hal ini Umar mengharuskan sebagian orang yang mampu 
melaksanakan sebagian fardhu kifayah, ketika Umar melihat bahwa mereka 
sebagai orang-orang yang terbaik dalam melaksanakannya, Sebagai contoh 
demikian bahwa Umar mengutus Sa'id bin “Amir bin Hudzaim Al-Jumahi 
untuk menjadi gubernur di sebagian wilayah Syari, namun dia menolak, 
maka Umar berkata, “Demi Dzat yang diriku di genggaman-Nya, janganlah 
kamu membebankan amanat di pundakku sedangkan kamu duduk di 
rumah kamu." Ketika Sa'id melihat keseriusan Umar, dan Umar tidak akan 
meninggalkannya, maka Sa'id pun berpesan kepadanya... 

Contoh yang lain adalah riwayat yang mengatakan tentang dipaksanya 
orang-orang yang mampu untuk berjihad ketika jihad menjadi fardhu “ain 
bagi mereka, Sebab diantara yang telah maklum bahwa jihad pada asalnya 
merupakan fardhu kifayah. Karena itu keikutsertaan individu di dalamnya 
merupakan bentuk sukarela. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, jihad 
menjadi fardhu “ain. Disanalah jihad wajib bagi orangorang yang mampu 
melakukannya, dan ulil amri dapat mewajibkan mereka untuk melakukan hal 
tersebut"! Karena itu ketika penduduk Persia berpadu kepada Yazdajird dan 
kondisi mereka menjadi kuat, sedangkan kondisi kaum muslimin melemah 
dalam menghadapi kaum Persia dikarenakan kemurtadan bangsa Arab, lalu 
Mursanna menulis surat kepada Umar untuk memberitahukan keriskanan 








Lam biru 1s.don bandingkan DK Yevef Ibeahem Yauruf,Lovy, 1:/ilara ALlitan dala As Nssbuiebaw tb, 





Ablurnazzng, (pe (UNM Iban Ju, Jake LA ham: ag mur 198 Ale Deal Ii Liam “hn 
Kado Ai Lae Km 215. Dada sidak akar tenluggalkan Kam 

Kemana deh kam kan  memalknDK Cbalbbin Jul Kah Al Ouruyi menyebulan 

bulrea Umar adalah erang pertama yang mmowafsian orang yang memiliki kemampuan #hsanakan tugas kenegarian, 

Hihat AovutuhA! Lurnga Ai barat ra Dae UD) 

(RB 317), DR. Ah bri Nai Al Ulyar, #hamoeyat-11jEhat5 Nur AM Demak AL koryah mar Italati 

46an? AI Soha ella 19K235. 











Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 433 








kondisi di sana, maka Umar menulis surat kepada para gubernurnya di 
berbagai wilayah agar mereka tidak meninggalkan orang yang memil 
kekuatan, kuda, pedang, atau pendapat, melainkan harus dihadapinya." 
Sebagaimana Umar juga menulis surat kepada Mutsanna agar kaum muslimin 
tidak membiarkan seorang pun dari kabilah Rabi'ah an Mudhar serta sekutu 
mereka yang memilki kekuatan dan kuda melainkan diperanginya dengan 
suka rela atau pun terpaksa.) 








1 Ibaul Anis, 1tKamp. U-TaritM(2295), dan bandingkan, Ath'Thaburi 
Im. A1 Dan liat, DP Ghalih Alslul Kafi AL Ourasyi, Irnatut Fong 
tesebut tecara kum dalam vub katus Vengantopki "AlFatue, Ora 
“Yardaird adalah slah saru putra ca Peria yang dargkar sebagai rata 
dalam menganga. 

spt USO1) Hal Anis, gor 
kenadanya."Ketawilah. Lal, 





.dr44:300 Mahmud Ahrasi Sulaimar Awwad. ms. 
Vrutmat bom 270 213, dia membicarakan hul 
Penama yang MaveratahLan Wajib Militer” Sedangkan 
bangsa Pensa padauna2I tuhan, Jan mereba komvents 














Dan betiks Umar menagatkan Srad bin Asi Waggarl kerak, beliau berkata 
ndak ucaingga Ikan saw tang pum yang kuat menunggu! senja welamban abu wenugakan 
peparta Karin" Derrikian itu hbitakan Umar via dinebabukan bands di Irak yang. mengharasban Pal eesebar Liat, Es 
(55K (LT3) yang dinukil oleh DK Abal Azir bin Ioahirs Al Ururi dalam bukunya, “1 Weoed Mel Hallan 

Tornikati 30) 


















434 Fikih Tikonomi Umar hin Al-Khathah 


Pasal 2 
TUNTUTAN-TUNTUTAN 
PENGEMBANGAN EKONOMI 


Dalam pasal sebelumnya telah disebutkan tentang tuntutan-tuntutan 
imaterial bagi pengembangan ekonomi dengan tema “Lingkungan 
Pengcmhangan Ekonomi", maka dalam pasal ini akan dipaparkan apa yang 
terdapat di dalam fikih ekonomi Umar tentang tuntutan-tuntutan material 
bagi pengembangan ekonomi: di mana tuntutan terpenting dalam hal ini 
adalah peduli terhadap sumber daya manusia (SDM), pengembangan sumber 
daya bumi (SDB), pembentukan modal, dan bangunan-bangunan yang 
mendasars"! dan dalam kajiannya akan dibagi dalam tiga sub tema, yaitu: (1) 
pengembangan sumber daya manusia, (2) pengembangan sumber daya bumi, 
dan (3) pembentukan modal. 





1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 


Kajian tentang sumber daya manusia ini akan dibagi dalam tiga pokok 
pembahasan, yaitu: (1) makna sumber daya manusia dan urgensinya, (2) 


pengembangan kuantitas sumber daya manusia, dan (3) pengembangan 
kualitas sumber daya manusia. 





1 Hubungan tera pengembangan ckomersi din beberps temuan im adalah um berjanesainya bahawa tuntotangu mm kendbur 
setagal keharun uaruk meri 


an rengembarganclonomi Icdargkan dlam waltuyang ima rengendangi kamen an 
#ratalicadkan Lebrapa buatan terebut Jan Saman aa EN kepada 


pengeabuntan to: 20001 rpesteg. yaa peruaian biang na 

Sumbu merjakan tune Mateduln 
Ian Mkucn psen nan tuna Gea na GOD dun oa si on alan Nu BE un 
Yang belum disinggung dau teri treat sedangkan ear icyang Ai Pada pam Mba aa Ioi Pot 
disebutkan sebeluannya is basi 3 ah Saka dengan eng 


























Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Ilubungan Ekonomi Intemusional 435 


a. Makna Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Urgen- 

sinya 

Pertama: Makna Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Sesungguhnya Allah Suoharahu na Ta'ala memuliakan manusia dan 
mengutamakannya atas banyak mahluk yang 1 lain. Firman-Nya, 


pe Okah Ha pera Ag sal 


“Dan sesunggubnya telah Karri muliakan anak-anak Adam, Karai angkut mereka 
di daratan dan di lantan, Kami beri mereka regki dari yang baik-baik dan Kami 
kebitikan mereka dengan kelehikan yang sempurua atas kebanyakan makhluk yang 

telah Kami ciptakan.” (Alsraa': 70) 

Allah menciptakan manusia untuk mengabdi kepada-Nya, dan sebagai 
khalifah-Nya di muka bumi seraya ditundukkan baginya apa yang di langit 
dan apa yang di bumi, dan diperintahkan untuk mengeksplorasi apa yang 
ditundukkan baginya untuk memakmurkan bumi dan melaksanakan tugasnya 
di dalamnya. 





Agar manusia dapat melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan, maka 
dia membutuhkan persiapan yang sesuai manhaj Islam, di mana asas manhaj 
tersebut adalah pendalaman iman kepada Allah, memahami nilai-nilai Islam, 
memerangi nilai-nilai yang buruk, peduli terhadap manusia baik jiwa maupun 
raga, meningkatkan kemampuannya, memotivasi dalam mengambil hal-hal 
yang positif, dan mendorong terhadap pengkajian, mencari ilmu yang berguna, 
melatih kemahiran yang menjadi tuntutan dalam aktivitas yang baragam, dan 
hal-hal lain yang dapat membantu manusia dalam melaksanakan tugasnya 
di dalam kehidupan, mendorong aktif dalam merealisasikan pengembangan 
ekonomi, mengeksplorasi apa yang ditundukkan Allah untuknya tentang 
sumber-sumber alam dengan sebaik-baiknya, dan menggunakannya sebagai 
bantuan sepenuhnya dalam merealisasikan pengabdian kepada Allah Ta'uls. 
Persiapan inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya 
manusia (SDM). 


Lihat, DR Muhamnud Akule Mlun'in Afi, ln kab Tha ag (tar. Hemat oboadbai 
Wo bjnbyi Uta hn, 58, DR Alila Hamid Al Glurah, kr Menpar“ Tetarnat 45 
bandingkan apa yang telah bebutkan tb ag mina perientangan korea Seagsanana 3 Ieah dibulan dlam 
Paul ebelurtayatentang penbean kar jang esengebangankan dan ermSentuk kepridudian blemnyang, 
maki Fala ii bir. angina daya englanyarnyadidelan 'oliuan yanpuh pLslatik 1 

















436 Fikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 


Pemahaman Islam tentang pengembangan sumber daya manusia ini 
berbeda dengan konsep konvensional dari sisi tujuan, cara, dan bidang- 
bidangnya. Sebab sebagaimana manhaj Islam peduli tentang kualitas dan 
kuantitas dalam pengembangannya terhadap manusia, maka syariat Islam 
juga menghimbau untuk memperbanyak keturunan kaum muslimin dan 
penyebarannya, seraya menilai keturunan sebagai nikmat dan karunia besar 
dari Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Demikian ini didukung banyak dalil 
syar'i dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya," dan Allah menganugerahi 
sebagian umat dengan memperbanyak jumlah mereka, di mana Allah 
berfirman yang ditujukan kepada Bani Israil, 

“Dum Kami membantumu dengan barta kekayaan dan anak-anak dan Kamijadikan 

kamu kelompok yang lebih besar." (AlIsraa': 6) 

Sebagaimana Allah Tu'ula juga memberitahukan tentang Nabi Syu'aib 
Aaihis Salam bahwa dia berkata kepada kaumnya, 

“Dan ingatlah di waktu dabulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah 

memperbanyak jumlah kamu." (NEN'raf: 86) 





Dan, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menghimbau umatnya untuk 
menikahi wanita yang penyayang dan banyak anak seraya menjelaskan alasan 
hal tersebut dengan sabdanya, 

"Karena sesungguhnya aku berbangga kepada umat-umat yang lain sebab 

banyaknya kamu," 

Akan tetapi kuantitas tidak terpuji secara mutlak, karena tiada nilai 
baginya kecuali jika kualitasnya bagus, dimana setiap individunya memiliki 
kekuatan (potensi) dan amanah, seperti akan dijelaskan kemudian, dan Nabi 
Shallailahu Alaihi wa Sullam menyerupakan kondisi banyaknya umat yang 
kosong dari komitmen pada nilai-nilai dan akhlak Islam dengan buih yang 





terhempaskan arus. Beliau bersabda, 


“Hampir umat umat yang lain mengepung kamu sebagaimana orang-orang yang 
makan mengepung nampannya." Maka seseorang berkata, “Apakah karena kita 


Jim tujuan urausa #yariahi de muana ga dai Luna tuan Gresbut adalah mengarah langsung kepada pengembangan peruber daya 
manusia yaitu melindungi va, melindungi akal, dan melinduagi keturunan. Sedangkan dua yang lairnya, yaitu melindunri 
agama dan melidungi bata adalah sebaai Cu kaurwsar Dag pengembaryan sumberdaya jai dat pembeovuknya 
pembentukan yang sean mu dapat dikatakan bahw, tujuan wnum syartsh malah ntuk mergombangaan » 
secara komprehensif bai jiwa saupua suga, 

1 Dani tels yang ditetapkan Konleresi Tiki) Islam (“Ae a/mw' «75789 di Makkah Al Mukarraruah yang dimokil oleh Abdullah bin 
Nodutrahman Al Bawam dalam bukunya, Tn -U-ikam mor Bwg 462), lia: juga kehetapan Lesbaga Ulat 
Besar Sawi Arabi mapan msi Tembaga Hukum Islam yang rasi Kuwait pede tahun 1109 H.Sermas ketetngan 
sesvebu melarang pembatasan eturuman, Jan be psuKdapat baba demktan ka bericutangan dengan ayasiatyang menjadikan slah 
satu tujuanaya untuk melinclungs keruranan. Lihat, Tamil 6 bbs (ANAK) 

dn 3237 AI ami Namari Ag Zhao ie ama ni 
om AI Una adit ro, 940. 






















Bab Il: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 437 





pada hari im sedikit?” Belian bersabda, “Bahkan kamu pada bari itu banya 
namun seperti buihs dan sungguh Allah akan mencabut dari dada musuh kamu 
rasa takut kepadaman, dan Allah akan melemparkan wabn di dalam bati kamu." 





Seseorang bertanya, “Apakah wabn itu, ya Rasulullah?” Belian bersabda, "Cinta 
dunia dan takut mati." 


Kata “buih digunakan untuk sesuatu yang dibawa arus air, seperti busa, 
kotoran, dan hal-hal lain yang hina. 

Sementara dalam ekonomi konvensional, unsur manusia dalam 
ckonomi hanya dilihat dari sisi meteri semata, dimana pengembangannya 
hanya berlandaskan pada asas materi dan untuk mercalis 
tujuan materi! Oleh karena itu, para ekonom konvensional terbiasa 
memandang populasi penduduk dengan pandangan materi dari sisi beban 
dan keuntungan dibalik penyandaran individu baru kepada masyarakat." 
Karena perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tentang 
makna pengembangan sumber daya manusia inilah, terdapat dampaknya 
dalam menyikapi populasi penduduk, seperti akan dijelaskan kemudian. 





sikan tujuan- 


Dalam fikih ekonomi Umar Rudhiyallahu Anhu, perhatian terhadap 
pengembangan sumber daya manusia diarahkan kepada pengembangan 
kuanitas dan sekaligus pengembangan kualitas, yang perincian masing-masing 
akan dijelaskan secara lengkap dalam dua sub kajian berikutnya. 


Kedua: Urgensi Sumber Daya Manusia 


Manusia adalah tujuan final dari pengadaan kemanfaatan dan 
pertambahannya, namun dalam waktu yang sama, manusia juga sabagai 
sarana untuk hal tersebut. Sebab manusia sebagai pengeksplor sumber-sumber 
alam yang tersedia dalam memproduksi barang dan jasa, kemudian manusia 
juga sebagai konsumen barang dan jasa tersebut. 


Perbedaan yang mendasar dalam perekonomian antara negara-negara 
maju dan negara-negara berkembang adalah meningkatnya produktifitas 
sumber daya manusia di negara-negara maju bila dibandingkan di negara- 
negara berkembang. Di antara contoh terpenting dalam hal ini adalah Jepang 
yang maju dan berkembang dalam ekonomi, sehingga dia mendominasi 


3D HK Abumad,,4Mumuh dadi no, 2199 Abu Dad As aw hadi no 4287, dat taradaya kuat, Let, jam Ud bas 7484 

2. Lihat Lam dbrlndenti gluta 

3. Ol karena ana dapatkan menta me 
a kerdatpedulian mereka 

» Abah imei 

DK Mulisumad Hamil Abduh: Ipinditowt 











emajuan besar dalam materi, namun terpuruk di di'ar pershewtukan kepribadian 
sitoprtual 

Bsive In Nesgoeubov Wap MD Nuno hlm 20,dan bandingkan 

harurah alan 183 








438 Pikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


pasar seluruh dunia dengan berbagai produknya disebabkan sumber daya 
manusianya yang luar biasa: padahal Jepang merupakan ncgara yang 
membutuhkan semua materi dasar untuk barang-barang produksinya, dan 
membutuhkan -juga- bahan makanan dan bahan bakar."! 


Insan muslim -yang merupakan sarana pengembangan ekonomi dan 
tujuannya- mendapatkan perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar 
Radbiyallahu Anbu, Diantara pernyataan beliau dalam hal ini adalah, “Sungguh 
jika aku menyelamatkan seorang muslim dari tangan orang-orang kafir lebih 
aku sukai daripada jazirah Arab." Sebagaimana beliau juga mengatakan, 
“Demi Dzat yang diriku di dalam genggaman-Nya, sungguh tidak 
menggembirakanku jika kamu menaklukkan kota yang di dalamnya terdapat 


empat ribu orang terbunuh dengan mengorbankan seorang muslim,” 


Sedangkan bukti lain yang menunjukkan perhatian Umar yang 
besar terhadap sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi 
adalah perkataan beliau kepada para sahabatnya, “Berharaplah kamu, lalu 
berharaplah!” Maka seseorang berkata, "Aku berharap jika aku memiliki negeri 
ini penuh emas yang aku infakkan di jalan Allah!” Kemudian Umar berkata, 
“Berharaplah kamu!” Maka sescorang berkata, “Aku berharap jika negeri ini 
penuh permata dan mutiara yang aku infakkan di jalan Allah, dan aku dapat 
bershadagah dengannya!” Kemudian Umar berkata, “Berharaplah kamu!” 
Mereka berkata, “Kami tidak mengerti, wahai Amirul Mukminin!” Maka 
Umar berkata, “Aku berharap jika negeri ini penuh dengan orang-orang yang 
seperti Abu Ubaidah bin Jarrah.” Dimana riwayat ini menjelaskan urgensi 
sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi, dan keberadaan 
sumber daya manusia seperti itu jauh lebih penring daripada adanya harta 
yang banyak dan mahal. 

Sebagaimana Umar juga menjelaskan bahaya pengabaian pengembangan 
sumber daya manusia dan penyiapannya, dan bahaya penugasannya dalam 
pekerjaan dengan tanpa persiapan, di mana beliau mengatakan, “Barangsiapa 
yang memimpin kaumnya dengan ilmu, maka akan ada kehidupan baginya 
dan bagi mercka, dan barangsiapa yang memimpin kaumnya dengan selain 
u, maka kebinasaanlah baginya dan bagi mereka."! 


at DRL Muhammad Harrid Abdullah, pit lm. 117, 183, Hamdi Hamzak ARu Zaid, 2 Vahan, Dararwa Namki/ mx inn! 








7 

Ai en Ke aku (TP deal brapa Pegang pekan dngn pad ATA TV ah 
oo Syabali, Aehbar AI Mine (82829) 

Ac Stafval (167-168), dan hat beberapa tiwayat dengan makna ini pad ba 

Winboiat (4896), dan Muhamrsad Yuruf Al Kandahlswi, Hayat Sdubahi 

dam (1791 





'ad.A/8 Thaapu Al Kubra (596), 





Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional “439 


b. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia 
Pertama: Apakah Pertambahan Penduduk Sebagai Problem? 


Terdapat banyak diskusi di kalangan para ekonom tentang fenomena 
kependudukan pada masa sekarang ini,"! dan terdapat arah pandangan yang 
berbeda di dalamnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi tersebut, bahwa 
fenomena kependudukan tidak mungkin dilihat sebagai problematika atau 
kendala bagi proses pengembangan ekonomi, namun harus dilihat dari realitas, 
sehingga dengan penilaiannya secara komprehensif terhadap fenomena tersebut 
dapat diambil dari tiga sisi, yaitu kumulasi perkembangan penduduk, pembagian 
penduduk terhadap bangsa, dan karakteristik penduduk: sebagai ganti dari 
fokus terhadap satu sisi, yaitu kumulasi perkembangan dan pertambahannya.' 


Dengan kata lain, pertambahan jumlah penduduk bukan sebagai problem, 
selama pertambahan ini tunduk terhadap pengembangan dan pendidikan yang 
memiliki peran positif di dalam kehidupan. Sesungguhnya problemnya kembali 
kepada beberapa sebab, yang terpenting diantaranya adalah penyelewengan 
dari menaati Allah, tidak berhukum kepada syariat-Nya, mengabaikan 
pengembangan sumber daya manusia (SDM), kemalasan besar manusia 
dalam mengeksplorasi sumber alam (SDA) yang ada dan ketidakmampuan 
dalam melakukan apa yang harus dipenuhi untuk pengembangan dan 
kemajuannya tentang kemampuan baru. Sebagai buktinya, bahwa manusia 
tidak menggunakan kawasan bumi kering yang laik untuk pertanian melainkan 
10 Yo saja, dan manusia menggunakan dalam makanan dan kebutuhannya 
kurang lebih 6 Yo dari hasil tanaman yang ada. Meskipun demikian, dunia 
mengeluhkan kekurangan bahan-bahan makanan." Diantara bukti lain yang 
juga menunjukkan kedangkalan manusia dalam mempergunakan sumber alam 
yang dipersiapkan Allah untuk manusia adalah tidak mempersiapkan potensi 
-hingga sekarang- untuk mempergunakan air tawar yang tersedia di muka 
bumi melainkan hannya 1 06. Persentasi yang kecil ini terjadi persaingan 


1 Dana menyaksikan popula penduduk secara besar sja taun 1650 M, dimana jumlah penduduk Cuns pade ari imi bertambah 
MU Dacaipada yag nadi pas tabur 1680 Nan pogulan erebut slh bertambah hinga eateg. yi menidikanfenoeta 
ine sebaga! bidikan pandangan para peneliti din par pakar. Lihat, Siman Cermets -Ir-Nmas-1bi7shas adm bra 34 DK. 
Muhamad Hamid Abdullah, 91 hlm, 112-124 Dia at dahi pentarehahan besar penduduk terebut 
disenai uga pertaribahan produksi dunia tentang barang: Bp 

kangan penduduk sangat kecil sehinga gugurlab pendapat Mita dan 

terdapat bakti bag: orang yang berikir, yaitu bahwa Allah yang menitipial 

mimeka din memudahkan bgi manus arng sarana uncak mengalkrkan di Tea enda 
yang ayak dun Cat bishup dngawnya, Kala buka karna pesilku aruk mamasiaauda mpokuye dala pesiwlan 
pendite-buntan yang salih, niscaya produks tersebut mencukupi can ebi 

1. Tika DR Toyo nahan Alabama hn Oh an han. Sr 4 Uas Tah Nm 

ai pe-nvatuan Organisasi Makanan dan Pertanian duria (WTIO) gada tahun 1081 M. Lihat. DR. Muhamad Tamid Abdul 

Ka PKS Aa Aek Yan! pm Mm TMP Skin ab Ta Bb 

Hal toa iss Hai dalum Malah A4 Lyeswai-A/ don, cin 164, UAS H, il, 3, dan D£ Muswumad Mahrvud lbrarimn 

MADih, AU jngbnfiv Jana, lm 63 
































440 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


antara manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Meskipun demikian, dunia 
mengeluhkan krisis air yang mengancam kehidupan manusia.!! 





Disamping kedangkalan manusia dalam mengeksplorasi sumber-sumber 
ekonomi yang ada, maka di sana juga terdapat fenomena kependudukan -yang 
tidak kurang bahayanya daripada kedangkalan pengeksplorasian sumber alam, 
jika tidak lebih bahaya darinya- adalah apa yang dialami manusia tentang 
keburukan dalam pendistribusian sumbersumber alam yang dipersiapkan oleh 
Allah bagi manusia. Ini merupakan salah satu sebab terbesar keterhalangan 
yang dialami manusia. Sebagai buktinya bahwa 20 orang terkaya di dunia 
menguasai 80 Ob produksi dunia!” Sebagaimana ncgaranegara Uni Eropa 
juga menganggarkan dalam setiap tahun lebih dari 36 milyar dolar untuk 
penghancuran kelebihan produksi pertanian dan makanan, disamping untuk 
mendukung para petani yang rugi akibat hal tersebut." Dalam pernyataan 
lembaga kajian pasar, pasar disebutkan bahwa orang-orang Inggris pada 
tahun 1992 menganggarkan untuk hewan mereka kurang lebih tiga kali lipat 
daripada yang dibelanjakan untuk anak-anak mereka, dan menggunakan uang 
untuk hewan jinak mereka sebanyak 3.9 juta dolar, sedangkan untuk membeli 
makanan dan kebutuhan pokok mereka sendiri hanya sebanyak 1.368 juta 
dolar. Sementara bangsa Amerika menggunakan uang untuk mainan anak-anak 
mercka kurang lebih 17 milyar dolar,”! dan untuk anjing dan kucing mereka 
sebanyak 5.4 juta dolar dalam setiap tahun." 

Sungguh mayoritas negara berkembang, diantaranya negara-negara 
Islam- meskipun telah merdeka dari imperialisme militer, namun masih 
menjadi tawanan bagi pemahaman dan teori yang dibuat oleh negara-negara 
yang maju ckanominyas dimana negara-negara berkembang menggaungkan 
teriakan negera-negara maju tersebut, khususnya tentang problematika 
kependudukan, dan mendalihkan bahwa pemangkasan sebagian penduduk 


Taat, Slwihaih Jas, “Ia ALMjph m0 (htber klip ji, Majalah AS poams" Kuwait, sisi NY, les A0 

2 Hai betaribabrs pertambahan besar jumlah penduduk ken merjud: peoblen ka cak dibarengi dengar keslapan yang bagus deagan 
“serta kamuwnya pengekap'orasian dan perdaribusian sumbersumber ekunori yana ada. Peringatan ii penting: sehinga tidak 
Seoraag pen beranggapan kahre Islam idak melihat problem pertumbuhan jumlas penduduk secara mutlak. namun pandangan Islam 
tehadap #riomena kependudukan berbeda dengan pandangan pita ekerrom dsn otangorang yang berpendapat bahwa pertambahan 
julah penduduk secara wes hatus dihinda-g sedangkan peobiken yang sebenarnya sesuai kunsep slam adalah terkerbali kepada 
#ebabaebah yang teh cisebutkan di atas: 

3 Zihat Majalah 4/Mgtcwi' isi 1319, blm. 4£ 

4 Angka 2ngke ini berwber dari kajian yang dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh Uni Eropa Lihat, 17 Memes) edisi 











228, Cimana dis menyebutian (alim, S4) bawa bangsa Amerika 

iken kaleng. Negarsnegara lin di Timar dan Barat juga buruk 
nlapat informasi lainya 

ekoplorsi can dserbust par tasinosi, Lihze. Hasan An: 
« ud An Nusrat, dan DR. Sraugi Ahmad Dornya, “Tia -4 ob! 









Boa As 
Au Shah hlm 6365, 





Bab U: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 441 


akan meningkatkan perkembangan ekonomi dan memperbaiki tingkat 
kehidupan, meskipun hal itu harus dengan melalaikan hubungan timbal 
balik antar penduduk dan perkembangan ekonomi." 


Kedua: Pengembangan Kuantitas Sumber Daya Manusia 

Dalam Fikih Ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu 

Setelah kita mengetahui sebab-sebab yang sebenarnya bagi fenomena 
kependudukan, maka dapat dikatakan bahwa politik kependudukan yang 
dilakukan oleh Umar adalah berlandaskan seruan terhadap setiap hal yang 
berdampak bertambahnya individu umat (pengembangan kuantitas)! Diantara 
cara terpenting yang dilakukan untuk hal tersebut adalah sebagai berikut: 


1. Seruan menikah untuk mendapatkan keturunan: di mana Umar 
mengatakan, "Nikahkanlah anak-anakmu jika telah dewasa, dan janganlah 
kamu menanggung dosa mereka” 

2. Umar menyerukan untuk tidak berlebihan dalam mahar untuk 
memudahkan behan pernikahan bagi semua pihak. Di mana Abul Ajfa” 
As-Salami berkata, “Umar ruhimahullah menyampaikan khutbah kepada 
kami seraya mengatakan, “Ingatlah, jangan sampai kamu memahalkan 
mahar perempuan! Sebab jika mahar sebagai kemuliaan di dunia atau 
ketakwaan di risi Allah, niscaya yang lebih utama daripada kamu tentang 
mahar adalah Nabi Shallaahu Alaihi mu Sallam. Sesungguhnya Rasulullah 
tidak memberikan kepada salah seorang istrinya -dan tidak pula seorang 
putrinya pun- mahar yang lebih banyak daripada dua belas augiyeh."” 

3. Umar menetapkan pemberian insentif 100 dirham bagi setiap anak yang 


baru dilahirkan. Jika menginjak akil baligh dinaikkan menjadi 200 dirham, 


DDR. Pejie aini AkHaa, asi Wen 108. Dalan disisi Kian Kezmanan Bangsa yang menjadi pesoman paweriwah Amerika 
(untuk melekvanakan polihik Kependudakannya di dual: Uebutkan bah pertambahan pendudak di negaraeegara berkembang, 
mengancam kepentingan Amerika dalarn bidang mi iter, strategi, ekonomi dan politik. Sebagaimara kaca Wsndenyun Pur pada 
Ibulan Janti 1993 snconuat #takalah pengamat politik, Clar cs Cosatuc yang menyabatkan bahwa pertambahan kawa asli 
sebagai kesurukan besar melebihi kehutan immpertum Rusia yang haruwcikikis.car da menuntut tambahan harewan keradainrang- 
tang yang aclakukan pembatwan keturunan (KB) erbadap aura muslinun Seb dia mengaralkan argkah pengembalian 
(pembentukan persahaman Islam dengan permahaman Amerik:terara mengukuhkan keharutan sampa:nya persentase perkembangan: 
penduduk kapada nol, Lihat rincisn pentirg tentang tema ini di dalam Maialah A/ Mpormw, disi 1274, Rajab ISIK H. Io, 20-24. 
Dan dalam beberapa tahun belakangan, negaramegara besar di bawah naungan PB melakukan korferensi tenzng krpendudukan. 
“as peibungunate Diantara malah penting yang dibicarakan kondereasi tesebut adalah hubungan antara pertambahan penduduk. 
dam kemiskinan, dan kemustabilan pengerabangan ekonersi. dan bahwa pembatuan pertambahan perdudul 
untuk anerelisatikan pengembangan ekonomi, Jesjahteraan soral, dan pemberantasan kemiskinan. Liha 
Titans. 4-atde, lo, 47, Dad isi Jis, bahwa buryak di entara negarenegara yang maju pc 
penduduk di dalatanya berupaya menawbah irgkat perkembangan penduduknya dergan segae tata, oepers yang akan dibutkati 
Ikemudian dalam catatan kaka pede halaman beritutrya 

2 Jangan lups kehorasan disertatnya bal tersebut dengan bagusnya pendiswiasian an pengekeplotasian sammber yumber ekonomi, 

Java manusia yang konpeehensif seperi. yang akun disebutkar dalawu subkaian ke2. 


st, Mere LEhwrag (DT dan Iban Ahalil Hasi, Mahttn “to Vameeb Dana lari 



























4 HR. Abdurtarrag anoi(4175, 170, IMO) Abe Dad, As Soma 
badits ro. 349, Ibn Majah, As Tarst, hadis ro. 1887, dan la 





low 2106 Tirmidri, As Susen badiwno,1II4, Ar-Nasri, 46 Saman 


dan sanasnya shahih. Lihat, AlAlbami, fav” “4G hadits no. 





442 Pikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 





dan jika telah akil baligh ditambahnya lagi. Pemberian insentif ini 
merupakan cara mendorong banyak anak: karena akan ditambahkan sctiap 
bertambahnya anak yang dilahirkan. Gara ini diambil oleh sebagian negara 
pada masa sekarang ini, di mana negara tersebut memberikan insentif yang 
beragam bagi para suami yang memiliki keluarga besar, dan pidato-pidato 
kampanye di sebagian negara Barat menekankan pengembalian penilaian 
kepada keluarga, peranan perempuan di rumah, dan memotivasi untuk 
melahirkan. Bahkan sebagian negara Barat memberikan insentif mingguan 
bagi setiap anak-anak?! 

4. Mendakwahkan Islam merupakan sarana pengembangan sumber daya 
manusia, yaitu pengembangan kuantitas dengan menilai orang-orang yang 





masuk ke dalam Islam sebagai cermin pertambahan jumlah individu umat 
Islam, dan sebagai pengembangan kuantitas dalam kaitannya orang-orang 
yang masuk ke dalam Islam, karena dampak positifnya yang besar dalam 
masuknya mereka ke dalam Islam. 
Kaum muslimin generasi awal sangat antusias di dalam mendakwahkan 
manusia kepada Islam, dan memulai demikian itu sebelum berperang 
sebagai pelaksanaan terhadap perintah Nabi Shulizliahm Alaihi ma Sallam 
Untuk mengaplikasikan hal tersebut, Umar menulis surat kepada Sa'ad bin 
Abi Waggash yang isinya, “Sesungguhnya aku menulis surat kepadamu agar 
kamu menyerukan manusia kepada Islam dalam tiga hari. Barangsiapa yang 
merespon seruan kamu, maka dia seseorang dari kaum muslimin, baginya 
apa yang bagi kaum muslimin, dan dia memiliki bagian di dalam Islam.” 
5. Hijrah internal, yakni perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah 
lain di dalam negeri. Ini juga merupakan faktor yang berpengaruh 
dalam populasi penduduk pada tingkat daerah Islam. Sehagaimana 
hijrah cksternal, yakni perpindahan dari satu ncgara ke negara lain, 
juga berpengaruh dalam populasi penduduk di negara tersebut tanpa 
mempengaruhi populasi penduduk dunia," 





pv(s220, Abdur, pd (081231 om Jawiopa hlm S1, Sebagian ivoat ini dbutkancleh 
Aotowatam Ab taun Anyaakan abi nadi am hukunya, Din Nae Ir Ringn ALMBoA UN Um dn 
ih Mi 
2. Lihat fob ie psi him 4, 
Musa Atasi Ga Taksi“ 
mengatakan, "“Seunggahny penenta perkembangan 
keluy yang mem anak dangan berbaai car. Li, kor 
Akar flem 6. Dosumuk mawaran keladi lnpeme 
Ga tag orngerang at bau ema Lihat koran ly 
ntar, ant Not Eh ie Sdn terbadap bemunan 
bowl bejo jl mek menja kamu mela om 
Shohenya, hadits mo, 1781: da lihat TOR Facihl Mahi, AE irdur Ata aka Au, 
Abu Ubah yi k19, Aba Yus, hu 6 Yahya bim Adaa Kim Ktu, bl 0 
“Sha DR Mohammad Tu Abult es im LO dn DRL Muhamad Arr Amma, tut hlm, A20 









ah Mayora edisi 1152, ln, 43, dam edisi 113, ha, 31, 





mu Kalisumn Yahya 
an keluarga diJerman 
























Bah II: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 443 





Hijrah dengan kedua bentuknya tersebut merupakan problem bagi 
negara-negara berkembang. Di antara bentuk hijrah paling riskan adalah 
hijrahnya sumber daya manusia profesional, atau yang disebut dengan 
hijrahnya pemikiran dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju 
perekonomiannya, Sebugaimana negara-negara berkembang -pada khususnya 
mengalami kesulitan hijrah internal dari desa ke kota (urbanisasi): karena 
di dalamnya terdapat banyak dampak negatif, seperti tersebarnya penduduk 
secara sporadis di dalam kota, meningkatnya tindak kriminalitas, pencemaran 
lingkungan, bertambahnya tekanan pelayanan umum, disamping dampaknya 
dalam kegiatan pertanian di pedesaan. Tapi hal itu tidak berarri bahwa hijrah 
internal tidak baik untuk selama-lamanya: bahkan terkadang ia menjadi 
tuntutan ketika dia memberi andil dalam spesialisasi sumber daya manusia 
yang bekerja karena akan berdampak pada pemasukan umat dan menjadi 
sarana bertambahnya kemahiran produksi bagi para pekerja, dan seringkali 
sebagai penyelesaian bagi problem pengangguran dalam segala bentuknya,!! 

Sesungguhnya Umar memiliki metode politik dalam menyelesaikan 
dampakcdampak hijrah (migrasi), yang rambu-rambu politiknya tersebut 
dapat dikenali dalam beberapa poin berikut ini: 

Pertama, dalam kaitannya hijrah eksternal, negara khilafah pada masa 
Amirul Mukminin Umar tidak mengalami kesulitan hijrah eksternal dengan 
makna yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan sebaliknya di mana 
beberapa kaum masuk ke dalam Islam, dan beberapa kaum masuk ke dalam 
perjanjian dengan kaum muslimin, schingga mercka dengan ketetapan 
perjanjian tersebut menjadi warga negara Islam. 

Kedua, dalam kaitannya hijrah internal, politik Umar dapat dirangkum 
sebagai berikut: 

a) Negara-negara kontemporer berupaya menjadikan sebagian sistem 
perekonomian untuk membatasi hijrah internal (urbanisasi) yang tidak 
disukai, diantaranya dengan cara meningkatkan tingkat ekonomi bagi 
penduduk desa, dan tidak memberikan keistimewaan bagi penduduk kota 
atas pembiayaan penduduk desa." 

Politik ini telah didahului penerapannya oleh Umar, di mana beliau 
berupaya merealisasikan keseimbangan antar daerah dengan cara 


1 Untuk tambahan riasan, lihat DI Mutammad lamid Abdullah. opci. hlm. 34125, 

1D Pada pasal ke4 dari babi akan disebarkan penjelasan cata pemanfaatan negara bslrn pada teasa Umar terhadap non munliny dan 
kemudahan kermudahan yang dijadikan kebialkennya untux rercalisasikan hal tersebut. 

8 That, DR Muhomowad Hamil Abnallhs yes hm 126. 





444 Fikih Bkonomi Umar bin Al-Khathab 





memperhatikan penduduk kota dan penduduk desa, yang dekat dan yang 

jauh, dengan cara memberikan bagian masing-masing dari baitul mal 

dengan tanpa memindahkan mereka dari tempat mereka, Diantara contoh 

demikian itu adalah sebagai berikut: 

- Umar berkata, "Jika aku masih hidup, niscaya akan sampai kepada 
penggembala di gunung Shan'a bagiannya dari baitul mal ini, dan dia 
berada di tempatnya,” 





- Umar membawa buku induk nama-nama kabilah Khuza'ah hingga 
singgah di Gudaid. Maka tidaklah hadir kepadanya perempuan gadis 
maupun janda, melainkan beliau memberikan bantuan langsung kepada 
mereka, Kemudian pergi dan singgah di Asfan seraya melakukan hal 
yang sama, Hal seperti ini dilakukan hingga beliau wafat! 

« Pada tahun Ramadah, perhatian Umar terhadap penduduk desa yang 
masih tetap di tempatnya adalah seperti perhatiannya terhadap orang- 
orang yang pergi ke Madinah." 

b) Ketika hijrah internal disukai, maka Umar mengambil cara-cara yang 
mercalisasikannya, diantara contohnya adalah seperti berikut ini: 

- Pada masa Umar terdapat seribu keluarga yang keluar dari Hamadan. 
Ketika mereka sampai Madinah, Umar berkata kepada mereka, 
“Dimanakah kalian hendak pergi 





“Ke Syam," jawah mereka. Umar 
berkata, “Tidak! Seharusnya ke Irak: karena di sana terdapat jihad yang 
bagus, dan di sana terdapat irigasi dan ladang pertanian.” Umar selalu 
memberikan pengertian kepada mereka sehingga dapat memuaskan 
benak mereka dengan hijrah ke Irak, lalu mereka tinggal di Kufah."! 

- Ketika membangun Basrah dan Kufah, Umar memindahkan ke masing- 
masing kota tersebut setiap orang yang dilihatnya maslahat di dalamnya, 
agar tidak bertemu di dalamnya para musafir sehingga menjadi scbab 
tersebarnya fitnah dan pertumpahan darah." 






(8222) dan lihatah apa p 
sa teradap kaum janda di man teja maca berada baikan ketakatan bau ka dmir pergurgswaban oh Ala nang 
ta atax kan bing yarg tersliasirdi tepi sanga: Eup 
lomu Si'a, gps 3:226) dan jalan Al-Vagili. Sedangkan Avan dan Odi adalah dua desa ci antara Makkah dan Madinah, uamun 
ya Asfam beriarak kurang Jebh KOkm dari Makkah, sedangkan Ondid sebagairnana dikatakan oleh 
mpat yang dkk Makkah,” Lihat Yacut AlHamawi, #drjxm Ulidan “121, 213) can bandingkan 
“Abdul ML bin Duh dalan Ihgnaterbadap itb ee kat baya AL aki (1-33) Saham buhwn Oadadualah 
kkurnmrag lebih 190 km dari Makkah" 
To 


















In amnyak paca. Bndur tarzan ayo (11563) 

tahta, lm 206, don lihat him: 348, dia menyebutkan perempat 
diaklukannya “ear damai Selaagkan Codetnah bi ear rsayebu'kar bovtapacontol 
Sitara A4 Kitahah Wo 808, 314, 319, dan 379. 





katum dar Arab di Jarirah ketika 
uk hal rsebut, Lahat, 








Bab 11: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 445 


c) Boleh jadi hijrah internal merupakan tuntutan bagi kemaslahatan ekonomi 
individu atau kelompok. Sebagai contohnya, bahwa ketika sebagian dacrah 
negara Islam mengalami kepadatan penduduk atau kekurangan sumber 
ekonomi, maka seyogianya dipermudah hijrahnya sebagian penduduk 
daerah tersebut ke satu atau beberapa daerah lain yang tidak menyalami hal 
sama, dan memungkinkan mengambil cara-cara yang dapat membantu 
dalam perealisasian hal tersebut ketika sedikitnya keinginan penduduk 
dalam berhijrah. 

Di antara contoh hijrah yang terjadi pada masa Umar adalah hijrah 
dari dan ke Madinah pada tahun Ramadah, di mana Umar mengutus 
aparatnya untuk datang kepada penduduk desa yang tertimpa kelaparan 
dan menghimbau untuk membawa orangorang yang mampu dibawa ke 
Madinah, Lalu ketika krisis telah mereda dan Allah menurunkan hujan, 
Umar memerintahkan rombongan tersebut untuk kembali lagi ke daerah 
mereka masing-masing seraya mengatakan kepada mereka, “Keluarlah dari 
desa ini ke daerah di mana kamu terbiasa hidup.” @ 

Pada sisi lain, Umar menghimbau untuk berpindah dari suatu dacrah 
ke daerah lain untuk mencari rizki dengan mengatakan, “Janganlah kamu 
bertahan di daerah yang lemah." Maksudnya, janganlah kamu menetap di 
daerah yang menjadikan kamu lemah dalam mendapatkan rizki dan pekerjaan 
di dalamnya, tapi berpindahlah kamu ke daerah lain.” Sebagaimana Allah juga 
menghimbau hijrah yang positif dan menganjurkannya, seraya menjelaskan 
kemaslahatan agama dan dunia yang terdapat di dalamnya. Allah berfirman, 


. 
Pa ANTA Tap TA mei “ PENA P3 
Pen aan attoe ARAA AN Dia Ai Jin 9 9 
Toe “setang 
“Barangsiapa berbijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini 
tempat bijrah yang luas dan rigki yang banyak," (An-Nisaa': 100)" 
€. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia 


Tujuan manhaj Islam dalam pengembangan kualitas sumber daya 
manusia adalah merealisaisakan dua sifat yang mendasar di dalamnya, 
yaitu kuat dan amanah. Kedua sifat ini mencakup setiap sifat positif, dan 


| Adab disebutkan ebeluwanya tentang roncian hal ini 
D Lihat, Abduztalipa bin Nauhur Asu Ui, KrirM/Kariw “ln Kadomar 4 Yati Kadir. VeManman hlm. 100. 





446 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathab 


terjadi pengulangan dalam Al-Gur'an penyebutan sifat para pemilik peranan 
penting lagi besar dengan kedua sifat tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
menjelaskan hal ini dengan mengatakan,'! 
“Kepemimpinan memiliki dua pilar, yaitu kekuatan dan amanah, seperti 
disebutkan dalam firman Allah Tu'ulu, 
Sesunggubnya orang jang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 
ialah orang yang kuat lagi dapat dipervaya." (Al-@ashash: 26) 
Dan raja Mesir berkata kepada Yusuf Alsihis Salam, 
Sesungguhnya kamu (mulai) bari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi 
lagi dipercaya pula di sisi kami.” usut: 54)! 
Dan Allah berfirman dalam menyifati Jibril, 
Sesunggehnya A-Gur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan 
yang mulia Jibril). yang memiliki kekuatan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 
arasy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya." (AtTakwir: 19-21)” 





Sesungguhnya dalam pidato pertama Umar Rudhiyalluhu Anu seiring 
diangkatnya sebagai khalifah telah menentukan sifat terpenting yang dituntut 
bagi orang yang mengemban urusan kaum muslimin dengan menyebutkan 
dua sifat, yaitu kuat dan amanah, lalu berkata, “Maka apa yang dihadapan 
kami akan kami tangani sendiri secara langsung, sementara apa yang jauh 
dari kami akan kami kuasakan kepada orang-orang yang kuat lagi amanah.” 
Dan Umar melihat sedikitnya keterpaduan kekuatan dan amanah di dalam 
diri manusia seraya mengatakan, “Aku mengadukan kepada Allah tentang 
kekuatan orang yang berkhianat, dan kelemahan orang yang amanah.” 

Ibnu Taimiyah menjelaskan apa yang dimaksudkan kedua sifat tersebut 
dengan mengatakan, “Kekuatan dalam setiap kepempinan adalah sesuai 
porsinya: dimana kekuatan dalam kepemimpinan berarti memiliki keberanian 
hati, pengalaman dalam perang, tipu daya di dalamnya, karena perang adalah 
tipu daya, dan menguasai bentuk-bentuk peperangan. Sedangkan kuat dalam 
bidang penetapan hukum di antara manusia adalah berarti berlaku adil 


1 hat 414 9peh Ap paripan 

2 Sedangkan dalim ayat 5, Nabi Yusuf berkata tentang dirinya, "alba uke pondabunwwas me (Mu: enno aw shah en 
aengpusid menga dg berpcestabuan,” Dimana kata "pandai menga” berarti amanal, sementara "berpengetahuan" berara meniliki 
potensi kuat) Kedua la ia disebxakanoleh Yusuf dikasenakan lecuanya merupakan tuntutuan dalam pekerjaan, Lhususnya dalam 
kebendahan 











208), Abi tzzag se 1326 on Syabuh- tut (2240) Albalad 
beberapa raya lak pacar Ibnul Jane, csi, km 138 Ali Arbionthuor dun Naji At 
A Sboul Juri, et him M5, Ibas Abdil Hadi, yss (2522, dan loma Teitsyah, ya ion. 27 menyebut 

"YAAILL al mengadukan kepadeMda kekuatan otg yang lur dan kelemahan crang yang aman” 












Bab Il: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 447 


berdasarkan A-Our'an dan As-Sunnah, dan mampu melaksanakan hukum. 
Sementara amanah adalah berarti takut kepada Allah dengan tidak menjual 
ayatayatNya dengan kehidupan dunia, dan meninggalkan rasa takut kepada 
manusia.!! 

Dari keterangan tersebut nampak jelas bahwa kekuatan berbeda dari satu 
bidang ke bidang yang lain, di mana kekuatan dalam bidang perang, sebagai 
contoh, tidak sama dengan kekuatan dalam bidang industri. Karena itu 
seringkali seseorang yang kapabel dalam suatu bidang, namun tidak kapabel 
dalam bidang yang lain. Sebagaimana faktor kekuatan juga mengharuskan 
terpenuhinya kecakapan ilmu pengetahuan, di mana sescorang harus 
pandai dalam pekerjaan, mengetahui tabiatnya dan tuntutan-tuntutannya, 
disamping mampu dalam melaksanakan-nya.” Iingga dapat disimpulkan 
bahwa “kekuatan” di sini merupakan kata universal yang mencakup segala 
hal yang menjadi tuntutan pekerjaan, seperti kemahiran dan kemampuan. 
Ini yang pertama. 

Sisi kedua, bahwa pekerja boleh jadi menguasai pekerjaan dan mampu 
melaksanakannya, namun menjadi malas dan tidak mengerahkan upaya yang 
bisa dilakukan ketika melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, pekerja harus 
juga memiliki sifat amanah disamping harus memiliki kekuatan (potensi). 
Dimana amanah merupakan tuntutan di dalam setiap pekerjaan. Sebab 
amanah berarti harus ikhlas ketika melaksanakan pekerjaan, disamping harus 
mengerahkan upaya dalam melaksanakannya, dan merasa dalam pengawasan 
Allah. Secara umum, amanah adalah kata universal yang mencakup segala hal 
yang menjadi tuntutan pekerjaan tentang akhlak. Dan dengan makna yang 
komprehensif ini, amanah tidak mungkin terealisasi melainkan dalam payung 
iman kepada Allah dan komitmen kepada hukum-hukum Islam. 


Pada sisi lain, bahwa terpenuhinya unsur amanah dalam tenaga kerja pada 
khususnya dan manusia pada umumnya adalah faktor yang akan mencegah 
kerusakan dalam segala bentuknya, dan dampaknya tentang penghamburan 
sumber ekonomi, kelemahan dalam melaksanakan, merebaknya suap, dan 
perampasan harta kaum muslimin, dan seterusnya. 


ID Uut hlm 2428, 

2 Lihat, DR. Syaugi Ahmad Danya, “-Liom aa Ar Tawmbab-46eihsayat, him. 150 

D Sebulikuya, bawa seseorang boleh sd tananah, amua di kuah, tidak kuat terbadup pekerjaan, Maka ke-ika Aba Ticar pertaa 

kepada Nab: Sudah Ubi pu Sulkun "Hendaklah engkau renjacikan ala sebagai gubernur)" Nabi #laibutie- Ul 

Wala hu Dar wwteyudma kaum erat yag mel, dar pekerja toclahmenah "FR Muslim 

(2:36) Daa kita akan mengetahui metode Umar dalam pengangkatan pc 

rika tidak mendaptkan orang yang meryadukan kedue sifat ini, pada sub kajian 
Dab Ketiga mani jypa Lah 












448 Tikih Tikonomi Umar bin Al-Khathab 


Berikut ini penjelasan hal terpenting yang terdapat dalam fikih ekonomi 
Umar Radhiyalluhu Arm tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia 
dan perealisasian kedua sifat tersebut. 


Pertama: Tazkiyah dan Taklim 


AlOur'an mengkaitkan antara tackiyah dan taklim, karena salah satu 
dari keduanya tidak akan baik melainkan dengan yang lain. Allah berfirman, 
“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang bata huruf seorang Rasul di antara 
mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensusikan mereka dan 
mengajarkan kepada mereka Kitab (ALOur an) dau Hikmah (AsSmmah)." 

(Al-Tumw'ah:2) 

Tazkiyah adalah berarti: “menjelaskan akhlak yang baik dan meng- 
himbau kepadanya, dan mencegah dari akhlak yang buruk," Sedangkan 
yang dimaksudkan ilmu adalah "ilmu tentang AlOuran dan As-Sunnah 
yang mencakup ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan"?! 
yang termasuk di dalamnya ilmu-ilmu duniawi, kemahiran, dan mengambil 
manfaat dari ilmu-ilmu yang berguna, karena ilmu AOur'an dan As-Sunnah 
menghimbau demikian itu, dan mengarahkan kepade kaum muslimin segala 
hal yang dapat menguatkan umat 


Umar Radhijallahu Anhu benar-benar telah mengerahkan segala upaya 
dalam tazkiyah dan pendidikan, yang dapat kami sebutkan beberapa 
contohnya seperti berikut: 

1, Pendidikan merupakan tugas dasar bagi para gubernur yang ditugaskan 
Umar di berbagai daerah. Sebagai buktinya adalah pernyataan Umar 
bahwa dia mengutus para aparatnya, “agar mereka mengajarkan manusia 
tentang agama dan Sunnah Nabi mereka.” Sedangkan tentang peranan 
para gubernur dalam tazkiyah, Umar mengatakan, “Sesungguhnya yang 
paling berhak dalam perhatian pemimpin terhadap rakyatnya adalah 
apa yang menjadi hak Allah atas mereka dalam tugas agama yang Allah 
telah menunjuki mereka kepadanya. Sesungguhnya tugas kami adalah 
menyuruh apa yang diperintahkan Allah kepadamu tentang menaati-Nya, 
dan melarang apa yang dilarang-Nya tentang mendurhakai-Nya,” Dan, 





Bab 1: Pengembangan Ekonomi dan Ilubungan Ekonomi Internasional 449 


para gubernur Umar melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. 
Sebagai contoh, bahwa Abu Musa ketika ditugaskan Umar sebagai gubernur 
di Basrah, maka dia mengajarkan Al-Gur'an dan agama kepada mereka." 
Hal ini bukan hanya sebatas teori, namun Umar juga menulis surat 
kepada para komandan pasukan yang isinya, “Perintahkanlah manusia berhaji. 
Barangsiapa yang tidak mampu, maka hajikanlah dia dari harta Allah.” 
Dari keterangan diatas dapat dipahami, bahwa peran terbesar dalam 
tazkiyah dan pendidikan terletak pada pundak pemerintah, Maka untuk 
melaksanakan tanggung jawab terscbut, Umar mengutus para pengajar dan 
pendidik ke daerah-daerah Islam untuk membantu para gubernur dalam 
malaksanakan tugas pengajaran, Sebagai contoh bahwa Umar mengutus 
sepuluh pengajar ke Basrah untuk mengajar manusia,! dan mengutus ke 
penduduk Kufah orang-orang yang mengajar mereka." Dan ketika gubernur 
Syam, Yazid bin Abu Sufyan menulis surat kepada Umar, “Sesungguhnya 
penduduk Syam telah banyak, memenuhi kota-kota, dan membutuhkan 
orang yang mengajarkan mereka Al-Our'an dan agama mereka, maka bantulah 
aku dengan orang-orang yang akan mengajar mereka” Maka Umar pun 
mengutus kepadanya beberapa sahabat senior." 
Di antara contoh lain, bahwa Umar menulis surat kepada para 
komandan pasukan, “Sampaikanlah kepadaku setiap orang yang hafal Al- 
@ur'an, sehingga aku dapat memberikan yang terbaik kepada mereka, dan 








akan mengutus mereka ke berbagai daerah untuk mengajarkan manusia. 
Maka Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepadanya, “Sesungguhnya telah 
sampai kepadaku orang-orang yang hafal Al-Our'an sebanyak 300 orang 
lebih." Dimana setiap pengajar tersebut mengadakan halagah (sekolah) 
yang bergabung di dalamnya jumlah besar, dan dibantu oleh sekelompok 
pengajar. Sebagai contoh, bahwa orang-orang yang ikut dalam halagah 
Abu Ad-Darda' lebih dari seribu orang, yang dalam setiap sepuluh orang 
terdapat scorang pengajar, dan Abu Ad-Darda" mengelilingi mereka 
dengan berdiri. Jika seseorang dari mereka telah bagus bacaannya, dia 
pindah kepada Abu Ad-Darda” untuk memaparkan kepadanya. Dan 





Ade Drahabi, Sar 
H Tdah discbuskantukl 
5 Tila, Ibnu Sa'i, pat 






610,35) ANBalabii,Fwtah-Y Bus, hm, 484, Ad Dzahabi,yoot (LAM), Ton Kasir, -/Balpuh 
mu. te Siapa (098) Jen Hajar, pi (1207) 








« 
$ MrPubatk, fl a14) 
& AL Mutagi AI lindi,a4vr(2:288), Muhamarsd Yusuf Al Kandablawi,“e(3211) 
PAdirDrahabis psi (233) 





450 Fikih Rkonomi Umar bin Al-Khathab 


ketika itu Umar menetapkan gaji bagi para pengajar sebagai imbalan 
tugas merek 
2. Umar tidak hanya memperhatikan tazkiyah dan pendidikan di daerah- 
daerah jauh dan melupakan Madinah sebagai ibu kota khilafah, namun 
penduduk Madinah juga mendapatkan bagian terbaik dalam hal ini. 
Diantara cara terpenting yang diikuti oleh Umar untuk merealisasikan 
hal tersebut adalah sebagai berikut: 
3) Umar mengajarkan sendiri secara langsung kepada kaum muslimin, di 
mana beliau mengajarkan mereka dari atas mimbar?! dan mengajar di 





tempat mereka." 

h) Umar sangar antusias dalam mengajar anakanak kaum muslimin. 
Sebagai bukti hal tersebut adalah adanya #atati! (sekolah-sekolah) pada 
masanya, di mana di Madinah terdapat tiga orang yang mengajar anak- 
anak, dan Umar memberikan gaji kepada setiap pengajar sebanyak 15 
dinar dalam setiap bulan! 

c) Umar mempertahankan para sahabat senior agar tetap tinggal di 
Madinah untuk dimintai bantuan dalam mengatur urusan umat, 
mengajar kaum muslimin, dan bermusyawarah dalam hal-hal yang rumit. 
Dimana penduduk Madinah ketika iru memiliki spesialis dalam ilmu 
dan pemahaman, hingga mereka menjadi rujukan kaum muslimin dari 


seluruh penjuru wilayah Islam. 





Al-Kitani menyebutkan, bahwa ketika banyak penaklukan wilayah dan 
masuknya orang-orang ajam dan orang-orang pedusunan (badui) ke dalam 
Islam, dan banyak anak-anak, maka Umar memerintahkan membangun 
rumah-rumah belajar seraya mengangkat beberapa orang untuk mengajar 
dan mendidik anak-anak, dan mereka selalu mengajar dalam sepekan penuh. 
Lalu ketika Umar menaklukkan Syam dan kembali ke Madinah, maka dia 
disambut penduduknya bersama anak-anak mereka, dimana hari pertemuan 











| Hhat Ibu Sad, oa (DOK AI Khutbah AI Boga, Tenit5 Aduguol (281), Ibnu Kat, 
2 Hae Ibnu Abi Svabuhi cise(1261) A-Muttagi AM Tindi, ct (8.150) 
3 Lhar Ibrul bur, .se Wi. RO, Lana Aodil adi an.re(IOSA4, dar lihat sebagian rewayat restang bimbatar, terhadap Ulu yang 
“nehurkan Inul 25153 
tibeanah membaca, 























Lean kaita 
#IshIkuu Hum, UMtee(22021) AlMunaji 
aharrar Sin Auf berra 
Rawtegolap yang meta Ud 
Dam Ie Bakti mwomebuttan my Umar memberikan lam 
ditempat bls ar roreka tiba, Alka, ALI Taja! ee ttd hadongka bsa Ah Ac Dangri 
Pub. Mk Dlm 29, tuna da memebackan bahwa Umar meribenkan dua bau kepuda arak ragu dan memminuhkan amuk 
PeLSIdI elangpe pa dana tepar elo 
6 Hse Ibow ba, hetrtort 201) Adonara 4 Tant2-4/ Morjak (2 BI) UK. Nai bin Aa Ahelburnn, A1 Gab'p dai 
Time 1 Real (1301 dan Muhammad Mubamrac zam Sarah. 27 dauh 1 Manatera 24540) 


















Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Ilubungan Ekonomi Internasional 451 





mereka dengannya pada hari Rabu, sehingga mereka bersamanya pada sore 
hari Rabu, hari Kamis, dan permulaan hari Jum'at. Lalu Umar menjadikan 
hari-hari tersebut untuk anak-anak sekolah dan menetapkan bagi mereka 
sistem istirahat, dan mengkritik orang yang meniadakan cara ini." 
Di samping itu, Umar juga membangun beranda di samping Masjid Nabawi 
yang disebut Al-Bathha', dan beliau mengatakan, “Barangsiapa yang ingin 
bicara, mendendangkan syair atau mengeraskan suara, maka hendaklah 
dia keluar ke beranda ini.“ Al-Kittani berpendapat bahwa “beranda ini 
sangat tepat bila dikatakan sebagai asal bangunan sekolah dan pondok 
yang bersambung dengan masjid untuk menjadi tempat tinggal orang- 
orang yang belajar.”! Sedangkan penulis lain mengatakan, “Sesungguhnya 
keterpaduan agama dan ilmu merupakan pandangan Islam yang dapat 
dilihat bentuk terbaiknya dalam perpaduan masjid dan sekolah, dimana 
orang pertama yang menetapkan pembangunan sekolah di dekat masjid 
adalah khalifah kedua, Umar bin Al-Khathab. Dan sekolah tidak terpisah 
dari masjid melainkan setelah itu dalam tempo yang lama, yaitu ketika 
dibangunnya sekolah An-Nizhamiyah di Baghdad.”! 
&. Di antara para pengajar anak-anak juga terdapat yang dari kalangan non 
muslim. Sebab buktinya, bahwa ketika Muawiyah mengirimkan kepada 
ah yang jumlahnya mencapai 4N0 orang, maka 





Umar tawanan Ogisariy 
Umar menugaskan sebagian mereka di £uttah (sekolah) dan mengerjakan 
pekerjaan bagi kaum muslimin. Sebagaimana juga terdapat riwayat bahwa 
Jufainah adalah scorang Nasrani dari Al-Hirah yang didatangkan oleh Sa'ad 
bin Abi Waggash ke Madinah, lalu dia mengajar anak-anak di Madinah"! 
«. Umar memberikan perhatian tentang pentingnya menghormati pengajar, 
dan berpendapat bahwa meremehkan hak pengajar merupakan tanda 
kemunafikan, dimana beliau mengatakan, “Ada tiga kelompok orang 
yang tidak akan meremehkan hak mereka melainkan orang munafik, 











(9 MDA) dan lin. DR Muhamad Sayyid APK skil dalam bukunya, “(au 
ulah merndapar can ara yang Isebankan ALKitram di dalam beherapu tefreni yang kam 
Ibau Abdil ber, Loidokar (63352383 As ambudh, IA Uut. hu L Maca (249) 







unylan ALooon dan UK. Muhammad Sapne ALWael meryebutksabatwa kerika Umar 
mereba d: masi menjadi mengerugea orargworang yang 







Saat, sedangkan mei tidak deras 
Sitaahkanuy etug hebbingan atu peng 






lan Ya : 
al tanah IL yag (pda 3e7alan bandingern Aih-Ibakan, (JI SPN. yang, 
pa dengan tebak, Dan dia mengaiarkan menuli di Madinah, Dan Jutatnah ini kemudian dibunah oleh 

ice yang saru das peda halaman 





da dalamnya disebar 
Ubaidillalibin Umar kutena ditudah bersekorglol dalam membi uh Umzar, Lihat beberapa 


pama pala 








452 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 





yaitu: imam yang adil, orang yang mengajarkan kebaikan kepada 
manusia, dan orangtua di dalam Islam," 
3. Pengajaran ketika itu mencakup wilayah kora dan desa. Sebab Ibnu Hajar 
menyebutkan, “bahwa Umar pada masa khilafahnya mengutus seseorang 
yang bernama Abu Sufyan untuk mengajar membaca Al-Ouran kepada 
orang-orang desa, dan barangsiapa yang tidak mau belajar, maka dia 







Riwayat ini -jika shahih- menunjukkan bahwa hukum asal pendidikan 
adalah keharusan, khususnya dalam hal yang dalam mempelajarinya sebagai 
fardhu ain. Ini serupa dengan apa yang diupayakan oleh negara-negara pada 
saat sckarang -termasuk ncgara kapitalis- untuk mendukung pendidikan 
atau membebaskan semua biayanya, terlebih pada tingkat dasar (SD) hingga 
tingkat lanjutan atas (SMU). Dimana pendidikan pada beberapa level ini 
menjadi keharusan di negara-negara yang maju ekonominya. Sedangkan 
di hanyak negara berkembang. konsep wajib belajar terschut telah menjadi 
perhatian, hanya saja tidak mampu direalisasikan"! 

4. Dalam kaitannya dengan bentuk pengajaran dan batasan-batasannya, dapat 
kami sebutkan hal-hal terpenting yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai 
berikut: 

2) Umar sangat memperhatikan hubungan antara ilmu dan amal, dan 
tidak menyukai tenggelam di dalam ilmu yang tidak akan menghasilkan 
pengamalan: dimana beliau mengatal tlah periwayatan 
dari Rasulullah Sta/lalhahu Alaihi wa Sallam, kecuali dalam hal-hal yang 
diamalkan." Dan ketika Abu Musa menulis surat kepada Umar, “Tahun 
ini terdapat banyak orang yang hafal Al Our'an," maka Umar menulis 
surat kepadanya agar menetapkan pemberian kepada mereka. Namun 
ketika tahun berikutnya Abu Musa menulis surat kepada Umar dan 





an, “Perse 








memberitahukan bahwa orang yang hafal AlOur'an berlipat ganda 
jumlahnya daripada tahun sebelumnya, maka Umar menulis surat 
kepadanya, “Tinggalkan mereka: karena saya takut jika manusia sibuk 
menghafal Al-Our'an dan meninggalkan pemahamannya.” 





Di antara yang tlah 
, ee Kamitaruman pak 
mia por berkah axxr mriba mewencitan zat aye" (Shut 20) Karena itu yika maruris ubah werghalalnya dan menenggalkan 
pete ungamnsa taka sesnggulinga weseka tab jatuh he dalun lal yang dang 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional “453 





Umar memerintahkan mempelajari tentang ilmu nasab, dan ilmu 
perbintangan (astronomi)" dalam batas-batas kebutuhan, dimana beliau 
mengatakan, “Pelajarilah tentang silsilah nasab kamu yang menjadikan 
kamu dapat menyambung kerabarmu dan mengerti ahli warismu, dan 
pelajarilah ilmu perbintangan yang menjadikan kamu dapat mengerahui 
waktu malam dan siang, sebagai petunjuk jalan, dan mengetahui tempat 
peredaran bulan." Bahkan Umar memberikan sanksi kepada seseorang 
yang seluruh keinginannya untuk bertanya tentang mutaryahihui yang tidak 
ada kaitannya dengan hukum amaliah, bahkan seringkali menimbulkan 
perdebatan yang tiada ujung pangkalnya melainkan penyia-nyiaan waktu, 
kebodohan pemikiran, dan menyesakkan dada." 
Seringkali pengajaran memiliki dampak negauil terhadap kemauan masyarakat, 
jika metodologinya tidak berkaitan dengan realita umat dan kebutuhannya! 
Karena itu berbagai rekomendasi pendidikan dan ekonomi tidak kosong 
dari seruan penghubungan antara ilmu dan amal, teori dan praktik untuk 
tercalisasinya pembangunan yang komprehensif dan scimbang." 
b) Di antara ilmu yang penting dipelajari adalah hukum-hukum syariah 
yang berkaitan kegiatan yang dilakukan seseorang. Maka seseorang tidak 
bolch hanya pandai dalam melaksanakan pekerjaan tanpa mengetahui 





hukum syariahnya. Sehab ketidaktahuan tentang hukum tersebut akan 
berdampak pada pelaksanaan pekerjaan atau usaha yang dilarang syariah. 
Dalam hal ini Umar mengatakan, “Barangsiapa yang tid 
hukum Islam, maka janganlah dia berdagang di pasar kami 


memahami 
wat 








) Seyogianya pendidikan memiliki andil dalam membangun pemahaman 
yang benar tentang urgensi produksi dan keindahannya, nilai pekerjaan, 
khususnya pekerjaan tangan, urgensi hubungan konsumsi dan 
kebutuhan, dan memerangi fenomena berbangga-bangga diri: urgensi 
percalisaisan keadilan dalam distribusi, dan hal-hal lain tentang nilai- 
nilai ckonomi yang positif. 

Sungguh Umar sangat antusias dalam menanamkan pemahaman yang benar 

tentang produksi, konsumsi, distribusi, dan lain- lain, serta memerangi 







LD ega, rebah pat, AI Memagi Abi 
 Oaradbu:. se Bin Ulet (arrwk bia 48, Adat secucang yang diberikan 
ini pal: Ad-Darimi. ami (L-S4S6) Tonul Juri, hlm. 150. 





lah Jlal Tampak 27 





4 
So Kak alm 960 

& Tdah dielutkan tukhrinya. 
7 DI Abilu Aziz ALculah Jala. 4po7, hu 781482 


454  Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 








pemahaman dan tindakan yang salah, dimana sebelumnya telah disebutkan 
rincian hal ini ketika membicarakan tentang beberapa sub tema tersebut," 
d) Seyogianya ilmu dimiliki sebelum pengamalan, dan harus memperluas 
wawasan sebelum mencari kepemimpinan dan kedudukan! Dalam hal 
ini Umar mengatakan, “Belajarlah sebelum kamu menjadi pemimpin.” 





Kedua: Pelatihan dan Meraih Ketrampilan 


Pelatihan dan meraih ketrampilan mendapat perhatian besar dalam 
fikih ekonomi Umar, di antara buktinya adalah sebagai berikut: 

a) Umar mengutus para komandan dan para gubernur ke beberapa daerah 
seraya memerintahkan mereka untuk memberikan pembekalan dan 
pelatihan terhadap kaum muslimin yang tua maupun anak-anak. Sebagai 
contohnya, bahwa Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah, “Ajarkanlah 

k kamu berenang, dan pasukan perangmu memanah.” Dan 

kepada Abu Musa, Umar menulis surat yang isinya, “Jika kamu berm: 

bermainlah memanah, dan jika berbincang-bincang, perbincangkanlah 
faraidi Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar menulis surat 
kepada para amir di Syam agar mereka mempelajari memanah, dau berjalan 





anak-ana 














di antara dua tempat memanah dengan talanjang kaki, dan mengajarkan 
anak-anak mereka menulis dan berenang.” 

b) Seorang peneliti mengatakan, bahwa orang pertama yang menerapkan 
profesionalisme di seluruh dunia adalah Sang Khalifah yang adil, Umar bin 
Al-Khathab, dimana sejarah mencatat bahwa beliau melintasi sekelompok 
orang di samping Masjid Nabawi pada musim haji dan menanyakan 
pekerjaan mereka, lalu mereka menjawab, “Kami adalah para veteran tentara 
yang dilemahkan oleh luka perang dari penghidupan kami." Maka Umar 
memerintahkan untuk mengajar mereka scbagian profesi yang dikenal 
pada waktu itu yang sesuai dengan anggota tubuh mereka yang sehat, 
yaitu profesi yang berkaitan dengan produksi daun kurma, pohon Arab 
yang subur. Kemudian pada tahun berikutnya, Khalifah Umar bertanya 
tentang para veteran tersebut, lalu mereka datang kepadanya, dan Umar 





1 Dalam parat pal perang, kedua, dan kenga dri bob pertama cr hemurarcarut dah dibicarakan tema produksi konsumsidin 
@aribus secara lengkap 

2 Ima Mulih A6 kteb, LrimrmaA GS) 

3 Sirmayukan ohhar lum Shaluhay' erat niy dalam Kiub Ilmu, Bab Menguat lo dan Hikmah, bl 
eriwaratkar, "et si kamp mental penjamin” Dan lihat Ibau Ab: Syibahu epva (3165) Ad Dari op 

p2124751 Suk riwayat ini dinyatakan ahahih cieh Ibuu Hatar alam Sola Ye (LA) edi 

ibadah Itru |laa: pada tujukan dan halaman yang tarna. 

Telah d enakan tak 

Aliisug, move(i 134) AMortay Alilindi.ypch(135) dan kanchngkan Abeturrarran.a PARI) 

Abdurrazsac, mat POIN), AI Mutag Al Hind y pss I167) Adapun yang dimaksudkan alan dengan telanjang kat adala terbasa 

Lilup uaih Sna das utuk tuengetasian dit 

















Rah II: Pengembangan Tkonomi dan Hubungan Tikanomi Internasional 455 





menanyakan kondisi mereka, maka mereka berkata kepadanya, “Kami 





mengeluarkan zakat harta kami yang kami dapatkan dari pekerjaan kami. 

€) Umar menyerukan kaum muslimin untuk meninggalkan hidup bermewah 
mewahan, dan membiasakan hidup sederhana, untuk mempersiapkan 
mereka dalam mengemban segala kondisi dan keadaan. Sebagai contohnya 
adalaah surat beliau kepada Utbah bin Fargad di Azarbeijan, “Pakailah kain 
dan sandal, dan lemparkanlah khuf dan celana. Tinggalkanlah kendaraan 
dan berjalanlah. Hendaklah kamu menyerupai kehidupan Ma'ad bin 
Adnan. Tinggalkanlah kemewahanan dan pakaian orang-orang ajam, dan 
hindarilah sutera.” Maksud Umar dalam pengarahan ini adalah himbauan 
untuk hidup sederhana dan menjaga mereka terhadap cara bangsa Arab 
dalam hal tersebut" 

d) Umar selalu melatih dirinya dan melakukan sebagian latihan yang 
dihasilkan oleh kemahiran, dan membiasakan diri untuk sabar dan 
menahan diri. Diantara contohnya, bahwa Umar memegang telinga 
kanannya dengan tangan kanannya, dan memegang telinga kudanya dengan 
tangan kirinya, kemudian memadukan badannya dan melompat: seakan 
beliau diciptakan pada punggung kudanyas! 

Diantara bentuk olah raga yang biasa dilakukan oleh Umar adalah 
bertahan di bawah air selama mungkin. Sebab Ibnu Abbas berkata, “Seringkali 
Umar bin Al-Khathab berkata kepadaku, 'Kemarilah kamu untuk berlomba 
menyelam denganku: siapakah di antara kita yang terpanjang nafasnya 











dalam keadaan sedang ihram!” Riwayat ini menunjukkan kebiasaan Umar 
berenang, menyelam, dan bertahan di bawah air dalam tempo tertentu, 
bahkan berlomba dengan orang yang lebih muda darinya dalam hal tersebut." 
c) Umar menghimbau untuk mempelajari kecermatan dalam segala sesuatu. 
Karena itu ketika beliau melintasi suatu kaum yang sedang memanah, lalu 
mendengar sebagian mereka berbicara dengan bahasa yang salah, maka 


beliau berkata, “Keburukan bahasa adalah lebih buruk daripada keburukan 





pa Indnd Aoderthamar Abdalrutmrantrikanwarsirsn terpa 
Ailalam bukunya, Panin UK lada, hlns, (282139, marun kami radik mc pat tenebut di 
berbagai referensi yang kami cerman, Saif makadnya koin. btw enda beber ali ari Sungai Nabreiyah yang 
Tar juga menganjurkan untuk mempeliari profesi trtentu dan wergimbau bekerja sesi telah 
aa wet: stoduwt 
omi", IidkawedA U82E2) Al Bahagia 10: 231) Ki 
1 SADASSN dan iM0278 silam hacits mx 2040 
Iman Al Bana, Ir tahbe(1? 221) dengan pengungkapan behat. 
1931 dan bundiunhar Akbaladeln, gais Nan, 24, dau A-Mu tag APU 
om 117 Ikrat Kator, ata Lho (PNGSn), ALMurran Ali lari esai OAT dini Kar 



























berkata, "Sunadnya shubuh. 
6 Tihar, DAN Afmad A-Khar3ib, Unursia 41 Koveelah: Lena, Dira, Adabahu stm 8. 


456 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





memanah.” Dan Umar memberikan sanksi terhadap orang yang tidak 
cermat dalam pekerjaannya. Sebab ketika sekretaris Abu Musa menulis 
surat untuk Umar dengan redaksi, “Min Abu Musa” (dalam bahasa Arab 
seharusnya dengan redaksi: Min Abi Musa: pen), maka Umar menulis surat 
kepada Abu Musa, “Jika suratku ini darang kepadamu, maka pukullah 
sekertarismu dengan cambuk, dan pecatlah dia dari pekerjaannya,” 

£ Umar menghimbau untuk berkreasi baru dan mendorong para pembuat 
model baru. Diantara contoh hal itu, bahwa Umar mengistimewakan 
Ibnu Abbas dengan memasukkannya bersama para sesepuh Badar dalam 
majlis musyawarah, meskipun Ibnu Abbas muda usianya. Demikian itu 
adalah karena keistimewaan Ibnu Abbas dalam ilmu dan pemahaman."! 
Dan ketika Umar mendengar Abu Lu'luah Al-Majusi mengaku mampu 
membuat gilingan yang berputar dengan udara, maka Umar menemuinya 
dan meminta kepadanya untuk melaksanakan apa yang didalihkannya.! 
Kemudian sebagai motivasi Umar untuk mengetahui hakekat sesuatu, maka 
kita dapatkan bahwa ketika manusia diterpa angin di jalan Makkah saat 
beliau sedang berhaji, lalu hembusan angin semakin keras terhadap mereka, 
maka beliau berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, “Siapakah 
yang akan menceritakan kepada kami tentang angin?” 


Ketiga: Makanan 

Makanan sehat merupakan kebutuhan primer bagi kelangsungan 
hidup manusia dan dalam melaksanakan peranannya di dalam kehidupan. 
Makanan sehat adalah yang kuantitas dan kualitasnya seimbang, yaitu 
memenuhi kebutuhan badan tentang kekuatan yang lazim bagi manusia untuk 
melaksanakan kegiatan yang menjadi tuntutan di dalam hidup dan kehidupan. 





Di dalam Al-Our'an terdapat isyarat tentang kualitas dan kuantitas 
makanan yang sehat. Dimana tentang kualitas makanan, Allah berfirman 
-entang peranan Nabi Shalilluhu Alaihi we Sallam, “Dan (dia) mengulalkan bagi 
mereka segala yang bd ngharamkan bagi mereka segala yang buruk, "(ALA raf: 
157). Oleh karena itu, setiap apa yang dihalalkan Allah tentang makanan 


dan m3 





d0 1 Aktiladren, ai hlm. Z1, car Sandingkan ALA bom, (11617 s1 144 taat him Su dan beberapa 
(Tega Ula Ah Mara Aim mer SDS) 
Arina 








lam Cluk Patury hai m4870. 

at Ibas Av Seth. at AM) aa Syah 40016 1055 bau Seto on 23 

Netamh(716D, APMS (RN 

9 Moiinaann pUS5 dangan pesneagkasan ber Nampikaya Dubes Umar mergbendai hadis Nabui bontang angin 
tebagatmana dapat dil ht pede "ewayat yang selebuhnya. Meskipun demnican, ayat terebut sebagai ht tema yang talang kita 


ditukar ai 


262163) Ibou Katir,. Won ae. 












Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 457 





adalah baik dan berguna bagi fisik dan agama, dan setiap yang diharamkan- 
Nya adalah buruk dan berbahaya bagi badan dan agama." Sedangkan tentang 
kuantitas dan sekaligus kualitas makanan, Allah berfirman, 


Pa) 


NA Wi dion 3833 S9 hap Ipltm3 


“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, Sesunggulnya Allah tidak 
: 31) Berlebih-lebihan 
(israf) itu adakalanya karena melebihi kadar yang mencukupi dan 
senang mengkonsumi makanan-makanan yang membahayakan badan: 





menyukai orang-orang, yang berlebih-lebikan.” (ALA'T 





adakalanya bermewahanewahan dalam makanan dan minuman, dan 

adakalanya discbabkan melanggar yang halal kepada yang haram?! 

Tapi karena scbclumnya telah dikaji secara rinci apa yang terdapat di 
dalam fikih ekonomi Umar tentang makanan, yaitu ketika membicarakan 
tentang konsumsi, maka di sini tidak perlu lagi mengulang kembali. 

Peranan Umar Lidak hanya berhenti pada penjelasan urgensi konsumsi 
dan berbagai batasannya, namun beliau juga mengerahkan segala upayanya 
untuk memperbanyak makanan sehat bagi orang-orang yang membutuhkan. 
Sebagai bukti hal itu, bahwa ketika Umar keluar ke Syam, maka beliau 
menetapkan bagi setiap muslim yang berada di bumi jihad makanan 
dengan kadar yang mencukupi, dan memerintahkan para gubernur untuk 
memberikan kecukupan kepada setiap muslim dalam setiap bulan, dan 
diserahkannya secara berkelanjutan." 

Pada sisi lain, Umar sangat senang terhadap scgala hal yang dapat 
menguatkan badan dn menghindarkan penyakit. Oleh karena itu ketika 
beliau datang ke Syam dan penduduknya mengadukan kepadanya tentang 
wabah berat yang terjadi di Syam, maka beliau memerintahkan mereka untuk 
meminum madu. Lalu mereka mengatakan bahwa madu tidak bagus bagi 
mereka, dan sebagian hadirin mengisyaratkan untuk meminum Mita, maka 
beliau pun memerintahkan agar mereka meminum Mita 





Taja 22N9 

it ulama salaf turngatakan “Allah memadukan kebukteran selurahnya di dilam potongta ayat. 

jaan han Tou Ka Al Karna (298) Ar 
Bari. ep(S210 DNAN Alus, Kab BAL 30. siri 

3 Pasal Kan dari Bab Penawa diklesakan untuk membicarakan hal ini 

& Tedih dnebutkan tahnjaya. Sedargkar teetang perhatian Umar dalara mencukupi ksbu-uban pelek bugi orarg-oting yang macbu- 
eka dapat Cdihan dialam pembicaraan yag slah diebutkan tentang pmnnan sos 

£ Yeah diselutkantakluiaya 









458 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Khathah 





Sebagaimana Umar juga bertanya tentang makanan kaum muslimin 
yang bertugas di medan perang seraya mengatakan, “Bagaimana persediaan 
daging untuk mereka? Karena daging merupakan makanan pokok bangsa 
Arab, dan tidak bagus bagi bangsa Arab melainkan makanan pokoknya." 


Keempat: Kesehatan 


Kesehatan manusia berkaitan dengan makanan yang sehat, tempat yang 
sehat, kebersihan, dan pengobatan! Berikut ini pemaparan hal-hal terpenting 
yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar tentang kesehatan: 

1. Umar menjelaskan bahwa makanan yang schat merupakan asas kesehatan 
dan penangkal dari penyakit: di mana Umar mengatakan, “Hindarilih 
pemenuhan perut dengan makanan dan minuman karena akan merusak 
badan, menyebabkan sakit, dan memalaskan dari shalat, dan hendaklah 
kamu sederhana dalam keduanya, karena lehih hagus bagi tubuh dan lebih 
jauh dari berlebih-ebihan (isru/)." 

2. Dalam perhatian terhadap rumah yang sehat, Umar sangat memperhatikan 
dalam memilih tempat yang laik untuk menjadi tempat tinggal. Oleh karena 
itu, ketika terjadi wabah penyakit di Syam, Umar menulis surat kepada 
Abu Ubaidah “Amma ba'du, sesungguhnya kamu telah menempatkan 
manusia di bumi yang basah dan lembab, maka pindahklah mereka ke 
daerah yang tinggsi lagi bersih.” 

Kemudian ketika utusan dari Al-Oadisiyah datang kepada Umar, dan 
beliau melihat perubahan warna dan kondisi mereka, maka beliau menulis 
surat kepada Sa'ad bin Abi Waggash, “Beritahukanlah kepadaku, apa yang 
menyehabkan berubahnya kulit orang-orang Arab dan daging mereka?” Lalu 
Sa'ad menulis surat balasan kepadanya, “Sesungguhnya yang merubah mereka 
adalah daerah yang tidak laik huni,” Maka Umar menulis surat kepadanya, 
“Sesungguhnya bangsa Arab tidak laik melainkan apa yang menjadikan 











baiknya unta dan kambing, maka utuslah Salman dan Iudzaifah agar 
keduanya membuat rumah darat dan laut," 


1 Telah dwebatlan takhrinya. 

2 Shut DK Yuni Mud Dana (Vas is la Asem tuah Mail ai 5find AMasiatelit 
24, Rlrs 187, dam DIUM thatmmtat Aslul Meri At 

3 Adi Thaben. pos S3S), Ibnu Kasir, Tidore tr 
Sedangkan pal Mag Ahad uda bra ts an iebadan babma Um tertata 
tan lembah,» 












tikap yang serupa bersama. 

Lima P7 dan Sarat Uma bepasa Sralese (hua in Gharean yang aratkan Aek Tahun, gi 
ab kajian ke dar pasal ini nanti elan disebutkan tentang cara pembanganan dan pereneanyarnnya dalim memperbutikan ssi 
kondutan. 





Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Mluhungan Ekonomi Internasional 459 





3. Dalam perhatian terhadap bidang kebersihan umum, Umar menghimbau 
kaum muslimin agar peduli kebersihan rumah, halaman dan jalan scraya 
mengatakan, “Wahai manusia, perbaikilah tempat tinggal kamu." Bahkan 
Umar menjadikan sebagian tugas para gubernur untuk mengarahkan 
umat terhadap kebersihan umum, di mana Ibnu Sirin mengatakan, 
“Ketika Abu Musa Al-Asy'ari datang ke Basrah, dia berkata kepada mereka, 
“Sesungguhnya Amirul Mukminin mengutusku kepada kamu untuk 
mengajarkan Sunnah Nahi kamu, dan agar kamu membersihkan jalan-jalan 
kamu." Dan ketika Umar membuka Baitul Magdis, beliau mendapatkan 
di dalamnya sampah besar, maka beliau membentangkan selendangnya 
lalu menyapu dengan selendangnya, dan manusia menyapu bersamanya."! 

Di samping menyuruh kebersihan umum, Umar juga bersikap tegas 
terhadap orang-orang yang meremehkan hal tersebut. Sebagai buktinya, bahwa 
ketika Umar datang ke Makkah, mmaka beliau melintasi lorong-lorongnya dan 
berkata kepada para pemilik rumah, “Bersihkanlah sampah halaman rumah 
kamu!" Lalu beliau melintasi Abu Sufyan, maka beliau berkata kepadanya, 

“Bersihkanlah sampah halaman rumah kamu.” Abu Sufyan menjawab, “Ya, 

Kemudian setelah 





wahai Amirul Mu'minin, hingga datang pembantu kami. 
itu Umar lewat dan melihat halaman rumah Abu Sufyan masih seperti kondisi 
semula, maka beliau berkata, “Wahai Abu Sutyan! Bukankah aku telah 
menyuruh kamu untuk membersihkan halaman rumah kamu?!" Ia menjawab, 
“Benar, wahai Amirul Mu'minin: dan kami akan melakukan jika pembantu 





kami datang!” Maka Umar mengangkat cambuknya, lalu dipukullah Abu 
Sufyan di antara kedua telinganya." 

Sedangkan perhatian terhadap kesehatan individu, Umar mengatakan, 
“Sungguh menakjubkanku pemuda ahli ibadah yang bersih pakaiannya dan 
harum baunya?" 

4. Dalam upaya menjaga kesehatan umum, Umar mengharuskan pengisolasian 


orang-orang yang sakit menular Sebagai buktinya adalah riwayat Ibnu 

















| Tihar, Ahrcad, Ama hadiri aa 25) Tbno Karir, oma" 4 arueiM(1492 03) dan Ibru Kanir meng 
Ani hatan. Bandirgkar Mortal Syalit, T-hyey il Lag hadits no.2 
2 Mtv Asilir, Tar? Tloriag 2SAYL AI Mutuci ATI 








z Dilan adit disebuikan bahwa Nabr Sdaslahw Mala 
» Ketemeneroora1g Dab Ilah membara bau Itbonan ramah muda (HI 
“Car disandarkanoleh AI Albau kepada Aih Tlubaranid: lilara Maju. Vla, 
ehh Att Mhabatani. Likat 1 Suaba Alt Aadehah hadits LSI 

dan diteluarkaa oleh Malik dalam . IA epadk" dengan sedikit, Downgtobtatuks ma Ela mekbatulh 
104) bakat, "Out bugi tne:cha adalah alih kondom alanta” Kaca ai 














menunaikan hi re beta rermabii baju boardan Ivaih 
4 Yangdisasudkan pengnolaviar otang yang cakit menelan di tni adalah pengewlanan cs suraah ataa ruria kit dan larang 
benda orang ato Lita DR, Alduraluman Muhun ye Ac-N ia, $5/dasn bigo, hlim 3839. 


460 Fikih Tikonomi Umar hin Al-Khathah 





Malikah bahwa Umar melintasi seorang perempuan yang sakit lepra 
sedang thawaf di Ka'bah, maka Umar berkata kepadanya, “Wahai hamba 
perempuan Allah! Janganlah kamu membuat sakit manusia, Hendaknya 
kamu duduk di rumahmu!” Maka perempuan tersebut pun pulang,” 
Dan ketika wabah penyakit menimpa Syam, Umar melakukan muktamar 
Islam pertama untuk hal ini dalam rangka mengkaji pengisolasian kesehatan?! 
Rincian muktamar tersebut dapat kita lihat dalam riwayat Ibnu Abbas, 
“Bahwa Umar bin Al-Khathab pergi ke Syam. Hingga ketika sumpai di Saragh, 
dia ditemui oleh komandan pasukan, Abu Ubaidah dan para sahabatnya, 
lalu mereka memberitahukan bahwa wabah penyakit telah terjadi di Syam, 
maka Umar berkata, “Panggilkanlah sahabat muhajirin generasi pertama 
untuk menghadap kepadaku" Lalu aku pun memanggil mereka, kemudian 
Umar bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa wabah 
penyakit telah terjadi di Syam. Maka mereka berbeda pendapat. Sebagian 
mereka mengatakan, "Kamu telah keluar untuk suatu urusan, dan kami 
berpendapat agar kamu tidak mengurungkannya.” Sementara sebagian yang lain 
mengatakan, “Kamu bersama orang lain dan para sahabat Rasulullah. Kami 





berpendapat agar kamu tidak membawa mereka ke wabah ini!" Maka Umar 
berkata, Tinggalkanlah aku!' Kemudian dia berkata, “Panggilkanlah sahabat 
Arshar untuk menghadap kepadaku? Maka aku memanggil mereka, Jalu 
Umar bermusyawarah dengan mereka, maka mereka menempuh cara sahabat 
Muhajirin, dan berbeda pendapat seperti perbedaan mereka. Maka Umar 
berkata, Tinggalkanlah aku!" Kemudian dia berkara, 'Pan, anlah orang- 
orang yang di sini dari para sesepuh Ouraisy yang hijrah pada saat penaklukan 
Makkah" Lalu aku panggil mereka, maka mereka tidak berselisih sama sekali 
dan mengatakan, 'Kami berpendapat agar kamu kembali beserta manusia dan 
jangan kamu bawa mereka pada wabah penyakit ini!” Lalu Umar menyerukan 
di antara manusia, “Sesungguhnya aku besok akan pulang, maka pulanglah 
kalian” Maka Abu Ubaidah berkata, “Apakah kamu lari dari takdir Allah?!” 
Umar menjawab, “Alangkah jika selain kamu yang mengatakan demikian itu! 
Ya, lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Bagaimanakah pendapatmu, jika 
kamu memilki onta dan melihat ada dua lembah, yang salah satunya subur, 








sedangkan yang lain gersang?! Bukankah jika kamu menggembalakannya di 


HR. MIL dlam AE rnviha' (1420) Allarrazag, 404GPU. Lihat hui adit mabawi tentang sai: menular pada Shah 
0), 977-8TIdaa ba beb pendapatulima ertag tak. meal pd bas Mala. o Sjlkh Muhari- 
IKEA Tae 100 102) 
og Spesa lin. et 










Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Ilubungan Ekonomi Internasional 461 





daerah yang subur itu dengan takdir Allah: dan jika kamu menggembalakannya 
di dacrah yang gersang maka kamu juga menggembalakannya dengan takdir 
Allah?! Ibnu Abbas berara, “Lalu Abdurrahman bin Auf datang -di mana saat 
itu dia tidak hadir karena sebagian keperluannya- lalu berkata, “Sesungguhnya 
aku dalam hal ini memilki ilmu, Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, 





Jika kamu mendengar di suatu daerah terdapat wabah penyakit, jangalah 
mendatanginya: dan jika wabah terjadi di suatu daerah dan kamu berada di 5 
Janganlah kamu keluar karena lari darinya." 


Lamu 





d, 


Maka Umar memanjatkan puji kepada Allah, kemudian pulang."'! 

5. Dalam bidang pendidikan jasmani penguatan tubuh, Umar menghimbau 

sebagian kegiatan olah raga, scperti berenang, berkuda, dan memanah, 

dan beliau melakukan sebagian bentuk olah raga, seperti telah disebutkan 
sebelumnya. 

Umar sangat peduli tentang kedokteran dan kajian tentang penyakit, di 

antara fenomena hal tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Umar sangat peduli dalam menterapi rakyatnya dan aparat pemcrin- 
tahnya. Sebagai contoh bahwa beliau mengutus dokter kepada para 
mujahidin! Bahkan sebagian pengamat berpendapat bahwa Umar 
adalah orang pertama yang mengkhususkan dokter untuk menyertai 
tentara: dan ketika Mw'aigib Ad-Dausi tertimpa lepra, di mana saat 
itu di baitul mal Umar terdapat kajian untuknya tentang kedokteran, 
maka dia berkata kepada dua orang yang datang kepadanya dari Yaman, 
“Apakah kaian memiliki obat untuk orang yang shalih in, 

b. Ketika ditikam oleh seorang Majusi, Umar berkata, “Kirimkanlah 
kepadaku tabib untuk melihat lukaku ini!" Maka datanglah kepadanya 
lebih dari saru dokter. 


» 








c. Umar memiliki perhatian tentang ilmu kedokteran, sebagaimana dia 
juga memiliki sebagian pengarahan dan pendapat kedokteran, diantara 
contohnya adalah sebagai berikut: 

- Umar berkata, “Bepergianlah, niscaya kamu sehat”, dan dia mengatakan, 
“Janganlah kamu duduk lama pada terik matahari: karena sinar matahari 
dapat merubah warna, mengelupaskan kulit, dan merusakkan baju.” 














5720, Mualum dalam Ab htA hadits c.2219, das bhtlah puser hadi 





Smg team lea 305 307, 


& Mw Sendupait AK Tova Hajar, A1 2haud EAS:, Ale Dual ali ati (2491002) 





462 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





- Ibnu Rafi" berkata, “Umar melihat tanganku -atau kakiku- berbalut, maka 
dia membawaku pergi ke dokter, lalu berkata, “Bedahlah dia! Karena 
sesungguhnya nanah jika dibiarkan antara tulang dan daging, maka dia 
akan memakannya.” Dan beliau selalu menterapi sebagian luka dengan 
pembedahan, dimana metode Umar ini diikuti hingga sekarang, 

- Diantara perhatian Umar tentang ilmu kedokteran, bahwa beliau bertanya 
kepada Harits bin Kildah, seorang dokter Arab, "Apakah kedokteran itu?" 
Ta menjawab, “Dict?” Yakni, menjaga kesehatan dengan cara menahan diri 
dari banyak makan, dan tidak memasukkan makanan di atas makanan.!! 


Kelima: Kepedulian Sosial 

Kemiskinan berdampak buruk terhadap pengcmbangan sumber 
daya manusia disebabkan sedikitnya produktifitas orang miskin, karena 
orang miskin -pada umumnya- lebih sedikit daripada orang kaya dalam 
makanan, kesehatan, pengajaran, dan pelatihan. Pada sisi lain, kemiskinan 





juga berdampak negatif bagi produktifitas masyarakat karena tersebarnya 
tindak kriminal dan keguncangan keamanan dan ketentraman, terlebih jika 
kesadaraan agamanya lemah. 

Oleh karena itu, terapi terhadap problem kemiskinan akan meminimalisir 
penyia-nyiaan sumber daya manusia ini dengan cara memberikan perlindungan 
sosial terhadap orang-orang miskin penjaminan hidup mereka, dan meningkat- 
kan taraf hidup mereka dengan andil secara aktif dalam merealisasikan 
pengembangan ekonomi. Tapi karena sebelumnya telah disebutkan 
pembicaraan secara rinci tentang apa yang terdapat di dalam fikih ckonomi 
Umar perihal jaminan sosial, dan bagaimana cara Umar mewajibkan orang 
orang yang kaya untuk menafkahi kerabat mereka yang berkesulitan: yaitu 
dalam Pasal Ketiga dari Bab Pertama, maka tidak perlu diulangi lagi di sini. 


2. Pengembangan Sumber Daya Bumi (SDB) 

Yang dimakusdkan sumber daya bumi adalah sumber-sumber alam 
yang diatur oleh Allah bagi manusia di muka bumi ini dengan cara 
mengeksplorasinya untuk menjadi kebutuhan pokoknya tentang barang dan 
jasa. Di antara yang terpenting dari sumber tersebut adalah tanah (bumi), 
air, rumput, tambang, dan lain-lain. 





1 Abu Ubsid, (hr? ALI hate (BP) Fool Ater, Ie Amuk 5 Gaork AE dir (ds Ibu Hajar, ec, Dasar AL Arun 
Im 











ma Hans Alalatl pas, Him ALS 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 463 





Sumber-sumber ekonomi tersebut dinamakan sumber daya bumi adalah 


karena berkaitan crat dengan bumi, adakalanya berada di atas, di dalam atau 





di udara bumi. 

Kajian di sini akan difokuskan tentang bumi dan air, karena keduanya 
merupakan sumber daya alam pada masa tersebut. Dalam kaitannya tentang 
k pribadi, di mana pengembangannya 
nya: dan adakalanya tanah mati (lahan 






bumi, maka adakalanya sebagai mil 
menjadi tanggung jawab para pemil 
tidur), atau dimiliki oleh negara (pemerintah), dimana cara pengeksplorasiannya 
dapat dilakukan dengan membudidayakannya, mengkaplingnya kepada pihak 
tertentu, atau dijadikan sebagai lahan yang dilindungi (u/-hima). Sebagaimana 





negara (pemerintah) juga dapat memberikan tanah yang dimilikinya kepada 
orang yang mengembangkannya dalam bidang pertanian. Oleh karena itu 
kajian tentang apa yang terdapat di dalam fikih Umar dalam tema ini akan 
dibagi ke dalam beberapa sub tema sebagai berikut: 

a. Menghidupkan lahan mati, 

b. Penyaplingani 

c. Peranan pengembangan pengelolaan lahan tidur dan pengaplingan, 

d. Lahan yang dilindungi: 

c. Pengaturan pengeksplorasian bumi di daerah taklukan, dan 

L. Air. 





a. Menghidupkan Lahan Mati 

Penamaan seperti ini mengisyaratkan urgensinya pengembangan 
tanah (bumi) di dalam Islam, di mana bumi diserupakan dengan manusia 
dalam jasad dan ruh: karena tanah merupakan jasad bumi, sedangkan 
pembangunannya sebagai ruh. Jika bumi diterlantarkan hingga rusak, maka 
hilanglah ruhnya, sehingga dia kembali mati lagi. 

Sungguh bumi mati (lahan tidur) mendapat perhatian besar di dalam 
fikih ekonomi Umar, Berikut ini pemaparan apa yang terpenting yang 
terdapat di dalam fikih Umar tersebut tentang menghidupkan bumi yang 
mati. 

1. Umar menghimbau untuk menghidupkan bumi mati (menggarap lahan 
tidur) sebagai cara mendapatkan hak milik, dan memutuskan pada masa 
khilafihnya dengan rujukan hadits Nabawi, “Barangsiapa yang menggarap 
tanah yang tidak dimiliki sescorang, maka dia lebih berhak untuknya.”' 


| HR Buklundal 
“Umar memutuskan engan 





Ja Urwah berkata wilih menyebutkan hadits tersebut, 





9 19, 335 Abang ef 
masa kblafahrya" 





464 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 


Pada sisi lain, Umar memberikan tanah mati (lahan tidur) kepada pengelola- 





nya, bahkan membantunya untuk pengelolaannya: di mana penjelasan 
tentang pemberian seperti ini akan dibicarakan kemudian. 

2. Umar tidak menjadikan pembiaran lahan yang mencukupi bagi kepemilikan 
tanah, bahkan mengharuskan pengelolaannya dalam masa tertentu, jika 
lidak, maka tanah tersebut akan menjadi milik orang yang mengelolar 
Sebagai bukti hal itu bahwa sebagian kaum menelantarkan tanah mereka 
pada masa Umar, kemudian mereka mengakuinya dan tidak menggarapnya, 
maka Umar berkata, “Barangsiapa yang menghidupkan bumi mati, maka 
ia menjadi miliknya.” Dan Umar memberikan tempo kepada orang yang 
menelantarkan tanahnya selama tiga tahun, jika dalam tempo tersebut 
lidak dikelola, maka akan menjadi milik orang yang mengelolanya, Sebagai 
dalilnya adalah riwayat 'Arar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa 
“Rasulullah memberikan tanah kepada sekelompok orang dari kahilah 
Muzainah atau Juhainah, namun kemudian mereka menelantarkannya, 
lalu datang suatu kaum dan menggarap-nya, maka Umar berkata, “Jika 
pemberian tanah itu dariku atau dari Abu Bakar, niscaya aku akan 
mencabutnya kembali, tapi pemberian itu dari Rasulullah. Barangsiapa 
menelantarkan lahan tanah selama tiga tahun dengan tidak digarap, lalu 








orang lain datang dan menggarapnya, maka tanah itu menjadi miliknya."2 
. Ketika seseorang menggarap tanah yang diterlantarkan oleh pemiliknya, 
dan Umar melihat bahwa di sana terdapat alasan yang membenarkan 
pencabutan kembali hak tanah dari pemilik yang menclantarkannya 


w 


tersebut, maka Umar tidak meremehkan hak penggarap tanah tersebu 
bahkan menilai tanah yang digarap dan tanah yang tidak digarap, kemudian 
memberikan pilihan kepada pemilik tanah antara membayar harga 
tanaman yang ada di tanah tersebut, atau mengambil harga tanahnya! 

4. Umar mensyaratkan agar tanah yang ingin digarap bukan milik sescorang. 
Dalam hal ini, beliau menyatakan, “Barangsiapa yang menggarap lahan 


tidur yang bukan milik seorang muslim atau kafir dzimtni, maka lahan 
ny 





itu menjadi miliknya, 





AA), AEBe hagi, rc! (217,206) dan diwkttkan oleh Irvem Butar dengan diterikar komentar 
pada tak: Pesiar as lean 4, hah: Airetitayar taruh mas. hlra A6I.din nadanya sannih. 
In AISI Yahya Sio Aden yr hlm 1 
Adam, ce. Kim. V5, Abu Yusuf ui Kla LIL Au Ubud, souit hlm Jl. Ibu Zanjawalt, .sepu(262341 
mal Barcimgkon beberapa insya Lim Jam beberapa mrrenm yang: mara samharadnya jura 
soyi dat komentar Ulm:- Litat kevasater DR. Syakin Disb Fevyadi tardadap beberapa ayat tersebut dalam tahglenya terhadap 
kktad, 1 beru'kaya Iber Zanpraih 251115) 
& Yaya bin filim. yi il. 89. 















Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 465 








Itulah beberapa hal terpenting yang terdapat di dalam fikih ckonomi 
Umar tentang menghidupkan tanah mati, sedangkan subtansinya dalam 
perspektif ekonomi akan dijelaskan ketika membicarakan pengkaplingan 
tanah, karena hubungan yang kuat antara menghidupkan tanah mati dan 
pengaplingan, seperti akan nampak jelas kemudian, 


b. Pengaplingan Tanah 

Adapun yang dimaksud pengaplingan tanah di dalam fikih Islam adalah, 
Jika para imam memberikan suatu lahan tidur atau tanah yang dimiliki negara 
kepada orang yang karena kemaslahatan menuntut hal tersebut, yaitu dengan 
tujuan untuk digarap dan dimilikinya, atau dimanfaatkannya dalam tempo 





tertentu (hak pakai) sesuai kaidah-kaidah tertentu." 

Politik Umar di dalam pengaplingan tanah ini memiliki karaktersitik 
sebagai berikut: 

Pertanur, Umar menetapkan beberapa syarat tentang tanah yang dikapling- 
kan: diantara yang terpenting adalah sebagai berikut: 

1. Bukan sebagai milik pribadi. 
2. Tidak merugikan orang muslim atau kafir dzimmi. 

Di antara dalil yang menunjukkan kedua syarat tersebut adalah riwayat 
yang mengatakan bahwa ketika Umar diminta oleh Abu Abdullah Ats-Tsagafi 
agar memberinya tanah di Basrah, maka Umar menulis surat kepada Abu 
Musa agar memberikan kepadanya tanah tersebut dan mensyaratkan “agar 
tidak merugikan seorang muslim atau pun kafir dzimmi, bukan sebagai 
saluran air atau jalan, dan bukan milik seseorang.” Dalam riwayar lain 
disebutkan, “Jika bukan tanah jizyah, dan bukan tanah yang menjadi aliran 
air jizyah, maka berikanlah kepadanya." 

Pada sisi lain, Umar menolak untuk memberikan tanah di tempat tertentu, 
an kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. 





jika tempar tersehut mencermin 
Sebagai bukti demikian itu adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Umar 
ingin memberikan lahan tanah di daerah Persia kepada Abdullah bin Badil 
Al-Khuza'i. Namun ketika beliau diberitahu urgensinya tempat tersebut bagi 
kaum muslimin, maka beliau menolak untuk memberikan lahan tersebut." 





1 Lihat Oudmulibin/n, yes bila. 228, AsvSraukani. Dad Bata 

2. Teahihuttilan ukhrinya 

9 Ate Ihaban, ku (S175) dan sanadaya dla'k. hat, Anduslan Aluli, 
SAW dalam perban 9 
yang ditekan kaum mvaltmum. Lihacrendin al tere ar pada Yatya bim Adaa, 
Dansa hero CA) dan samidaya dinyatakan ehahih oles Ahmac Srakrdalam tahghgnya tenbagapkirah AlKhari kaya Yahya 
Lin Alam dala taat ternsbu: 2: rivaya iniendapat di alun Senar ta Noel Yaman Yewidedan (nara Maa Lahat en 
ita bau no. 818. 








466 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





Kedua: Abu Yusuf menyebutkan bahwa Umar memilih sebagian tanah 
AsSawad (di Irak) yang -pada umumnya- telah bertanamang dimana Umar 
memberikan sebagiannya kepada orang yang ingin diberinya."! Diantara contoh 
hal itu adalah riwayat yang mengatakan bahwa Umar memberikan kepada 
kabilah Bujailah seperempat tanah As-Sawad, lalu mereka memakan dari 
hasilnya selama tiga tahun, kemudian Umar menariknya kembali dari mereka. 





Ketiga, Umar mensyaratkan tanah yang dibei 
tiga tahun." 

Keempar, Sebagian riwayat menunjukkan bahwa Umar membatasi luas lahan 
tanah yang diberikan, yaitu disesuaikan kebutuhan seseorang yang diberikan 
dan kemampuannya, di mana Umar tidak memberikan lahan tanah melebihi 
kebutuhan seseorang, dan tidak pula memberikan kepada orang yang tidak 
mampu menggarapnya. Sebagai buktinya bahwa Umar berkata kepada Bilal 
bin Harits, “Sesungguhnya Rasulullah tidak memberimu lahan itu agar kamu 
menghalanginya dari manusia, namun beliau memberimu agar kamu kerjakan: 
maka ambillah apa yang kamu mampu mengelolanya, dan kembalikanlah yang 
selebihnya.” Bahkan Umar menolak pemberian lahan tanah dalam jumlah yang 
Iuas sebelum menjabat sebagai khalifah, yaitu pada masa khilafah Abu Bakar. 
Dimana Abu Bakar memberikan tanah kepada Thalhah bin Ubaidillah seraya 
menulis untuknya tentang tanah tersebut dan meminta persaksian kepada 
manusia, termasuk Umar, lalu Thalhah membawa surat tersebut kepada Umar 
seraya berkata, “Tanda tanganlah kamu pada surat ini!” Maka Umar berkata, 
“Aku tidak akan tanda tangan. Apakah ini untuk kamu, sedangkan orang lain 
tidak?" Lalu Thalhah kembali seraya marah kepada Abu Bakar dan berkata, 
h, ataukah Umar?!” 


annya agar digarap selama 





“Aku tidak mengerti, apakah kamu yang menjadi kh 
Maka Abu Bakar berta, “Umar, namun dia tidak mau. 


Jika Umar memberikan tanah adalah karena tujuan tertentu: 
dimana beliau tidak memperbolehkan peruntukannya diluar tujuan 
pemberiannya. Sebagai bukti demikian itu bahwa manusia meminta kepada 











buk va Mbah Ae kai Mptihal 


“Abu Yarat, psi ham BO, Yanya bra Adam-oruzt him 4847, AMbaikaei #15 19:227.220) Dalam sebacian riwayat Yahya bin Adam 
in Al Baihagi 8 sebutkan balowa Umar berkata hepandaJar1,"Apubah kamu mau Catang he Hak, dan kamu akru mendapatkan 
patata mpesupa setelah sepesiwna pkaranah dar: wu Sebagian fogaha' berpendapa tertang 











Tha Ahekarsang et (115), pra peradnya Mo, namun serut (nsegat) Riwayat ni hokan rekan tntang geng- 
progam hana Bendergkan,AI Moetak, yu hlm. 216, tau Zanjaweh, (261) 
Taha utan takkan 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 467 








Umar lahan tanah di Andzarkaisan, Damaskus, untuk tambatan kuda mereka, 
lalu Umar memberikan kepada mereka sebagian tanah terschut namun 
kemudian mereka menjadikan tanah tersebut sebagai ladang pertanian, maka 
Umar mencabutnya dari mereka, dan memberikan denda kepada mereka 
karena memperuntuk-kannya sebagai lahan pertanian." 


Pada sisi lain, bahwa dalam sebagian kondisi Umar menolak penjualan 
tanah yang diberikannya. Diantara riwayat yang seperti ini, bahwa ketika 
penaklukan Syam, Tamim Ad-Dari datang kepada Umar dengan membawa 
surat yang berisi bahwa Nabi jahu Alaihi wa Saliam memberi Tamim 
desa di Betlehem -di mana Tamim telah meminta kepada Nabi Sha/talluhu 
Alaihi wa Sallam agar memberikan kepadanya desanya di Betlehem2 ketika 
ditaklukannya Syam-, maka Umar memberikan tanah tersebut kepada Tamim 
dan berkata kepadanya, “Kamu tidak berhak untuk menjualnya,” 





Kecram, Umar menarik kembali tanah yang diberikan jika diterlantarkan 
oleh penerimanya atau tidak mampu dikelolanya. Sebagai buktinya adalah 
riwayat Harits bin Bilal bin Harits Al-Muzani dari ayahnya bahwa Rasulullah 
memberi Bilal bin Harits seluruh tanah Al-Agig: maka ketika masa Umar, 
Umar berkata kepada Bilal, “Sesungguhnya Rasulullah tidak memberimu 
melainkan untuk kamu kerjakan, maka ambillah sebagian darinya apa yang 
kamu mampu mengelolanya, dan kembalikanlah yang selebihnya!” Lalu Umar 
memberikan tanah Al-Agig kepada manusia.” Dalam riwayat lain disebutkan, 
“Bahwa Umar ketika menjabat khalifah berkata Bilal bin Harits, “Wahai Bilal, 
sungguh kamu meminta kepada Rasulullah tanah yang lebar, Jalu beliau 
memberikannya kepadamu. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah menolak 
sesuatu pun yang diminta kepadanya, dan kamu tidak mampu mengelola apa 
yang kamu miliki!” Ia berkata, “Ya.” Maka Umar berkata, “Perhatikanlah apa 
yang kamu mampu mengelolanya: maka tahanlah dia! Sedangkan apa yang 
kamu tidak dapat menggarapnya, maka serahkanlah kepada kami untuk kami 
bagikan kepada manusia!" Maka Bilal menolak, Lalu Umar berkata, “Demi 
Allah, sungguh kamu harus melakukan!" Maka Umar mengambil dari Bilal 


apa yang tidak mampu dikelolanya, lalu dibagikan di antara kaum muslimin.” 






SH Lihat Ade Deshab, mei HAM) 
ab Yin AL Mutagi Al Hindi, yoor-kina 1267, Lita bin $x'ad (walit 175 H) mengatakan bahwa Balebetn 
kokesmai 


Tanim Singe: sekusang. Tapi lbou 0: (Asi BY lou Asakit, Tundh 
1 Bajurdilam Cikan rivasatpemberau una 


@engaa tanpa menysbattan latangan menjualaya Scbdurrnya jua telah diwebukan dengan rodabi yan 
(AN Bashoagu 002 2210) Ar Samehli, xp (BIO), Al Mutag Al Hindi, ce (39), dam sebeluung 
redaksi yang Lain 









Jah dseburkan dengan 





468 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 


Dalam masalah pemberian tanah Al-Agig ini terdapat beberapa catatan 
penting yang laik dicermati, yaitu: 
. Sebagian riwayat menunjukkan bahwa Nabi S/talhilahu “Maili wa Sallam 
memberikan kepada Bilal bin Harits seluruh daerah Al-Agig, baik yang 
dekat maupun yang jauh: sementara yang diberikan oleh Umar kepada 


manusia adalah yang terdekat dengan Madinah," dan mayoritas riwayat 
menunjukkan bahwa Umar menarik kembali dari Bilal bin Harits sebagian 
lahan Al-Agig yang tidak mampu 
rincian hal tersebut”! 


rapnya dengan tanpa menyebutkan 





» 


. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa ketika Umar menarik kembali 
dari Bilal bin Harits sebagian tanah Al-Agig yang tidak mampu digarapnya 
itu kemudian diberikan oleh Umar kepada kaum dari kabilahnya Bilal, 
kabilah Muzainah.! 

3. Pencabutan Umar terhadap sebagian lahan Al-Agig yang tidak mampu 
digarap oleh Bilal bin Harits ini bukan sebagai penarikan kembali terhadap 
pemberian Nabi, sebagai buktinya adalah sebagai berikut: 

a. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa ketika Nabi Sha/lillaha Alaihi 
na Sallam memberikan lahan Al-Agig kepada Bilal bin 1Iarits adalah dengan 
mensyaratkan kepadanya agar digarap, di mana beliau menulis, “Ini adalah 
yang diberikan Muhammad Rasulullah kepada Bilal bin Harits dari lahan 
AH-Agig yang laik untuk dikerjakan." Hal ini nampak lebih jelas lagi dalam 
dialog antara Umar dan Bilal bin Harits yang di dalamnya terdapat pelengkapan 
riwayat yang sebelumnya, “Lalu Bilal tidak mengerjakan sedikit pun lahan Al- 
Agig, maka Umar berkata kepadanya ketika dalam masa pemerintahannya, Jika 
kamu mampu mengerjakan Al-Agig yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka 
kerjakanlah! Lalu apa yang kamu kerjakan itu menjadi milikmu sebagaimana 
yang diberikannya kepadamu, sedangkan apa yang tidak kamu kerjakan, maka 
akan aku berikan di antara manusia, dan kamu tidak boleh menghalanginya 
dari mereka” M. 





ka Bilal berkata, "Apakah kamu mengambil dariku apa yang 



















2 Ghar, an Srabah, men (PTEKIAM AeSam tali yet 

A Lihat Ibnu yoang, 2:21 MAKIAV), Muhammad tan Syarah, Isl 
ARYA Dan terdapat mwxyat yang bbuh buat dan lebah banyak yan 

@zarikeya kembali dan Eid! ban 

pai 7 Bag, co 

Abdi Ariz be: Abduiridman Aku berrgangan 








Ma 
erwayat yna menuainkhan bales mar menaikan bembali 
Ira Hento Jav mela bateraya KIMI In-bata han 











tidak berkak mervilikirya m 
rar bia Musun Ak: 

» Ipa ANTAM) 

A7) AsSamabud. sos (1021, dan bandingkar Ibau Asaki:, 








Bab II: Pengembangan Ekonomi dan ubungan Ekonomi Internasional 469 





telah diberikan oleh Rasulullah kepadaku?” Umar menjawab, Sesungguhnya 
Rasulullah menctapkan syarat di dalamnya kepadamu untuk kamu kerjakan!" 
Karena Bilal tidak mengelola lahan yang diberikan oleh Rasulullah, maka Umar 
mengambil darinya, lalu dibagikan di antara manusia.” 

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallaim Alaihi ya Sallam 
mensyaratkan kepada Bilal bin Harits agar mengelola lahan yang diberikan 
kepadanya, lalu ketika dia tidak mampu mengelola sebagiannya, maka lahan 
yang tidak dikelola itu diambil oleh Umar dan diberikan kepada orang yang 
lain. 

b. Perkataan Umar kepada Bilal, “Beliau tidak memberimu agar kamu 
menghalanginya dari manusia, sesungguhnya beliau memberimu adalah agar 
kamu kerjakan" menunjukkan bahwa pemberian lahan berarti keberhakan 
orang yang diberinya dalam mengelola dan mengeksplorasinya: dan tidak 





dapat memilikinya melainkan dengan mengelolanya. Ibnu Gudamah 
berkata, “Barangsiapa yang diberikan tanah mati oleh Imam, maka dia tidak 
memilikinya sebab itu, tapi dia lebih berhak dalam menggarapnya. Sebagai 
dalilnya adalah hadits Bilal bin Harits ketika Umar mencabut darinya apa 
yang tidak mampu dikelolanya dari lahan Al-Agig yang diberikan olch 
Rasulullah kepadanya, dan scandainya sebagai miliknya, maka tidak dapat 
dicabut kembali,” 


Kernjul, Umar berpesan kepada para gubernurnya untuk membantu 
sebagian orang yang diberikan lahang terutama jika kegiatan mereka 
yang berkaitan dengan pemberian tersebut penting dan merealisasikan 
kemaslahatan kaum muslimin. Di antara bukti yang menunjukkan demikian 
itu adalah surat Umar kepada gubernurnya di Basrah, Mughirah bin Syu'bah, 
“Amma ba'du, sesungguhnya Abu Abdullah menyebutkan bahwasanya dia 
menggarap ladang di Basrah di wilayah Ibnu Ghazwan, dan beternak anak 
kuda di kala tidak seorang pun penduduk Basrah yang melakukannya. 
Sungguh bagus apa yang dilakukannya: maka bantulah dia atas pertanian dan 
peternakannya, karena aku mengizinkannya untuk berladang, dan berikanlah 
kepadanya tanah yang ditanaminyas kecuali jika di lahan tersebut terdapat 
jizyah dari tanah bangsa ajam atau irigasi untuk tanah jizyah, dan janganlah 


ny 


kamu memberikan kepadanya melainkan yang baik. 






| Ibau Sabah. ap, 
Moe” talanaa 
2 bau Oudanahepsit( 
Zehsll, seee(s: 
2 Telahdalurkan 


8), AeSambudi pai BA082, 
") 





A28 dan bandingkan Ibu Nukir, Tenth Dimanya I0A26) AbRsihui, 








dan bandingkan AMrwardi ust him 249, AbKasan Back Aib home” (3 ICS) DEL abah Az- 











470 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 





Kegiatan ini memiliki peranan besar, di mana kekurangan kendaraan 
merupakan problem terbesar yang dihadapi kaum muslim, dan semakin 
dibutuhkan setelah banyaknya daerah taklukan, dan bahwa Rasulullah pernah 
memberikan lahan khusus bagi kuda yang dipersiapkan untuk jihad, dan 
Umar memberikan lahan khusus juga untuk tujuan ini: dan para pasukan 
tempur mendapatkan motivasi untuk beternak kuda, khususnya di daerah 


perbatasan! Oleh karena itu, pelaku kegiatan ini sangat laik dibantu sebagai 





motivasi untuk heternak kuda, terlehih karena dia sebagai pionir dalam 
kegiatan penting ini, sementara orang yang lain tidak mempedulikannnya. 





& Peranan Pengembangan Ekono: 
Mati dan Pengaplingannya 


agi Penggarapan Lahan 


Setelah memaparkan apa yang terdapat di dalam fikih ekonomi 
Umar Radhiyallahw Anbu tentang manajemen penggarapan lahan mati dan 
pengaplingannya, maka dalam kajian berikut ini akan diupayakan untuk 
mengenali makna terpenting hal tersebut dalam prespektif ekonomi, dan riwayat- 
riwayat pengembangan ekonomi bagi apa yang telah disebutkan penjelasannya: 





Pertama, sesungguhnya Umar memberikan perhatian besar terhadap 
pengaturan pengaplingan dan pengelolaan lahan mati dengan tujuan mengambil 
manfaat hal tersebut dalam pembangunan bumi dan pengeksplorasiannyas 
dimana Umar berupaya menghadapi setiap upaya penelantaran sumber 
ekonomi yang penting tersebut atau mempermainkannya, Perhatian dari Umar 
ini bersumber dari pemahamannya terhadap pengarahan-pengarahan syariah 
dalam mengeksplorasi bumi dan mengembangkannya dalam ekonomi, dan 
tidak menclantarkannya 
sehingga bumi akan memili 


karena luas bumi terbatas dan tetap jumlahnya, 





i tambah dengan mengeksplorasi tanah yang 
terlantar, menghidupkan lahan yang mati dan bagus dalam pengksplorasiannya 
untuk menghadapi tuntutan yang semakin bertambah terhadap bumi untuk 
memenuhi aneka ragam kebutuhan manusia. 

Sesungguhnya Allah Taat: memberikan kaum muslimin jumlah yang 
luas dari bumi ini, dan pelaksanaan umat Islam dalam mengembalikan peran 
kepeloporan terhadap manajemen pengelolaan lahan mati dan pengaplingannya 





Lihat Bukt, 
Hihat Cena, 
Pengarahan tgeri in banyak tr-dapatdi dalam Al uan daa As Sunan. 
"ati Lan pengembangannya. atau dalam biang nil ca 
diakukan 







1 
2 
5 





2 pengsana 
Nabi Uhalilie Mari va Velam “Meranyiara pe pare memaki blom tan, benda dia mengaminyeaton dar sera hpaka mukena," 
AU Dukhari Jalan “ts-diat6, adit vc. 2215, Dust dalata tx deh Lacy a0, 1595, daa lihat Ibnul Ati, umr" lat al, 
had tsno PAS A) 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan lubungan Ekonomi Internasional 471 





-sesuai kaedah-kaedah syariah- merupakan cara terpenting untuk membangun 
lahan yang terlantar, memperingan meningkatnya belantara, penguatan kegiatan 
pertanian dengan kedua sisinya: tanaman dan peternakan, merealisasikan 
keberhasilan pembangunan, perluasan kota dan desa, dan mengikis problem 
kependudukan, bahkan mengembangkan berbagai sektor perekonomian, dan 
menyelesaikan banyak problem sosial dan ekonomi, seperti pengangguran, 
kemiskinan dan ketertinggalan. Secara umum, seyogianya politik yang benar 
dalam pengaplingan dan pengelolaan lahan mari mengikuti dasar-dasar yang 
menjadi landasan pengembangan ekonomi di dunia Islam." 





Kedua, seyogianya dilakukan himbauan dan penyadaran kepada individu 
bahwa diberikannya lahan mati kepada mereka adalah agar dieksploriasi 
untuk mercalisasikan kemanfaatan bagi mercka dan bagi umat, bukan 
sebatas berlomba memperbanyak dan penguasaan sumber ekonomi tersebut. 
Dimana Umar sangat berupaya jika pemberian lahan tanah dimaksudkan 
untuk kemanfzatan seoptimal mungkin bagi individu dan jamaah, dan 
kaum muslimin generasi pertama memahami hal tersebut. Sebab terdapat 
riwayat bahwa Utsman bin Abil Ash berkata kepada Umar, “Wahai Amirul 
Mukminin, sesungguhnya di sisi kami terdapat lahan tanah yang bukan 
milik seseorang: maka berikanlah dia kepadaku untuk kumakmurkannya, 
schingga dia bermanfaat bagi keluargaku dan bagi kaum muslimin!” Maka 
Umar menetapkan tanah tersebut kepadanya. 


Ini berarti bahwa harus ada kehati-hatian bagi pemerintah ketika ingin 
memberikan lahan mati kepada pihak tertentu, yaitu dengan mencermati 
permintaan individu yang ingin mengolah lahan tidur untuk mengukuhkan 
tkan lahan dan kemampuannya 





keseriusan dan antusiasnya dalam memani 
dalam hal tersebut: bukan hanya ingin menguasainya atau mengeksplorasinya 
dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat apapun kepada individu 
dan jamaah. 

Ketiga, pemerintah dapat memberikan dukungan dan bantuan 
kepada sebagian individu untuk mengeksplorasi lahan tidur yang diberikan 
kepada mereka dalam menggarapnya. Dimana hantuan ini dapat dilakukan 
jika mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi yang penting ini tidak 


Tera AN gnesas6 21 Mesin 







Layan min yang bagur bagai 
ata Perrapigar are manlahpkan 








Seram ni ke 

So Malapone dun gpu yng bah e . 
an oleh Ahmad, 1) Mucaad 122855 AI Balbaci, year (6268), Toni Atsir, sle-Nikras (206 
Tilit AbA Yuni, JlebehA) Ahvsts Ash Ghabihak adit ms Sik. 





472 Vikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





menguntungkan atau menuntut modal besar, Sebagaimana memungkinkan 
juga jika orang-orang yang miskin diberikan lahan tanah dan diberikan 
bantuan dalam mengeks-plorasinya sebagai suatu bentuk jaminan sosial." 
Pada sisi lain, dukungan kepada sebagian individu atau kegiatan ekonomi 
dapat dilakukan dengan memberikan sebagian lahan produktif yang menginduk 
ke baitul mal, seperti dilakukan Umar untuk memotivasi kaum mujahidin 
dan memotivasi sebagian kegiatan yang berkaitan dengan jihad: dan dapat 
dilakukan dalam hal yang lebih umum, yaitu memotivasi setiap kegiatan 
penting bagi kaum muslimin. Sedangkan ketika mengambil pendapat yang 
tidak memperbolehkan pemberian tanah negara kepada individu sebagai 
hak milik, maka pemerintah dapat memberikan lahan untuk dimanfaatkan 
dengan mewajibkan orang yang memanfaatkan lahan tersebut menyerahkan 
sejumlah nilai sewa yang dapat ditentukan sesuai ukuran yang wajar dan 
diserahkan ke baitul mal secara kontan atau berangsur, menurut kondisi 
pengelolanya:! dimana sebagian uang sewa lahan tersebut dapat dipergunakan 
untuk pemeliharaan pengembangan lahan tanah dan produktfitasnya, dan 





sebagian yang lain untuk kemaslahatan umum. Hal ini dapat kita cermati 
dalam sikap Umar terhadap lahan produktif di Syam yang diberikan Rasulullah 
kepada Tamim Ad-Dari?! dengan menjadikan sepertiganya untuk ihnu sabil, 
sepertiganya untuk pembangunan, dan sepertiga lagi untuk penduduknya. 
Keempat, penarikan kembali oleh Umar terhadap lahan tanah dari 
orang yang menclantarkannya atau tidak mampu mengelolanya merupakan 
pendukung pendapat jumhur bahwa pemberian lahan tanah -sebagaimana 
halnya penguasaan lahan- memberikan makna hak pengkhususan atau 
prioritas dalam pengelolaan lahan mati dan pengeksplorasian bumi, dan 
tidak menunjukkan kepemilikan selama tidak diikuti dengan pengolahan 
lahan mati tersebut, dan Umar mensyaratkan terhadap orang yang menguasai 
lahan dan orang yang diberi lahan untuk mengolahnya selama tiga tahun, 
jika tidak, maka tanah akan dicabut darinya. Ini adalah yang mengukuhkan 
hubungan antara pemberian tanah dan pengolahannya, karena yang asal dari 
tujuan pemberian tanah adalah pengolahan lahan tidur, dan pensyaratan 
pengolahan lahan pemberian akan menghindarkan penelantaran lahan 
tersebut, jika tidak dikelola akan dicabut darinya. Dengan demikian terjadi 
korelasi dan keterpaduan antara pemberian tanah dan pengolahan lahan 





1 Sebelumnya Wah Eiebutkan tentang cara memanfastkan bapling dan pengela'aan lahan siar alim mereahtasikan jaminan voiil 
2 Hat, bom Abbas Muamead Ali Nadi, TAS LA ser Aiptihadi fe 1 hr. ni. 16 Loyal ln AIA. 
3 Dina Abu Ubsih apr Iin 22 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan ubungan Ekonomi Internasional 473 





mati, dan keduanya memiliki peran dalam pengembangan bumi dan 
pengeksplorasiannya secara benar yang memiliki andil dalam mendorong 
roda pembangunan ekonomi ke arah depan. 

Sesungguhnya penentuan Umar selama tiga tahun bagi pengolahan 
lahan tidur dapat ditafsirkan -sesuai pendapat sebagian fuyaha- bahwa beliau 
menctapkan keputusan dengan tradisi yang berlaku pada masanya. ' Ini 
berarti tidak mengharuskan terikar dengan masa tersebut dalam setiap masa 





dan setiap kegiatan, sehingga pemerintah dapat memberikan lahan tidur dan 
mensyaratkan pengolahannya dalam masa tertentu yang ditetapkan pihak 
tertentu dengan memperhatikan kondisi individu dan bentuk kegiatan mereka. 








Pada sisi lain, bahwa pencermatan terhadap individu ketika diberi lahan 
tidur untuk mengolahnya dalam masa tertentu, namun dia tidak mampu 
mengolahnya atau menerlantarkannya, maka dapat diambil kesimpulan 
tentang dapat ditariknya kembali lahan tersebur darinya” Scbab dalam 
perkataan Umar kepada Bilal bin Harits, “Perhatikanlah apa yang kamu bisa 
kelola, maka ambillah dia, sedangkan lahan yang kamu tidak bisa kelola, 
maka serahkanlah kepada kami untuk kami bagikan ...”" terdapat arahan 
yang menunjukkan bahwa seyogianya pihak tertentu -di dalam pemerintah 
Islam: untuk melakukan pengawasan terhadap lahan yang dibagikan, dan 
mengingatkan individu bahwa kesempatan yang diberikan kepada mereka 
telah habis atau mendekti habis, dan memberikan pilihan kepada mereka 
antara mengelolanya atau mengembalikannya. Lalu jika telah habis masanya, 
dan mereka tidak mengelola lahannya, maka lahan itu dicabut dari mereka dan 
diberikan kepada selain mereka. Ini adalah yang akan dapat menghindarkan 
perselisihan, selama semua pihak mengetahui hak dan kewajihan mereka. 

Kelima, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Umar dalam pengaturan 
penggarapan lahan mati dan pemberiannya adalah berarti memungkinkannya 
bagi pemerintah Islam untuk mengatur pengolahan lahan mati dan 
pemberiannya sesuai kaedah-kaedah yang dapat merealisasikan kemaslahatan 
dan menghindarkan dari kerusakan seoptimal mungkin. Berikut ini pemaparan 






1 Ulum Syiiyahberpsadaps sinn3 rang yang menguta lihanekter dameoring yang dberirya diba-ban meta yang cukup tuk 
Mala ayu dana pengaluan mat Ii eiemmbah pada adi tawa tumtutan ama dan keadaan LibatAl Mavarei lin. 
2 ad Natib Al Matbi' totaralal « Ve tsira (16 137) sardinekan pendapat madzhab ying ia pida. Al Marghani, 

di par rAM Tw An 

ap Bl bin las da kap Umar rd 

arit sepalama agat mengemuka lihan yang dbunkana 

kemas “yang dapar dilihatoleh rat diary pergararan proses pengkaplingan unah. 

9 Mikael Ianyagbrya menyerakan gal pernlihr ni ermarsenparacan Jika bela ralanya muaparedtertukryurtuk 
pengelolaannya, rsaxa dikatakan bepadanya “Adakalanya karvu rt-ngclolanya, laka ietapkan di tangan karra, dar adakalanya kamu 
angku tangan dirinya agar dis diker-balikan kepada kondisinya sebelum pemiberannya "Lihat. 14 Litanr, L-sntusjna Hm. 349 










Ltd eCN AP, 





ng kak de dukarsandarsa bagu bal tenesut: 
but. ada davrnya tindakan imi ererapkan 











Tekonomi Umar hin Al-Khathah 





474 Vikil 





sebagian kacdah tersebut yang terpenting," dan cara penyimpulannya dalam 

pengaturan penggarapan lahan mati dan pengkaplingan-nya: 

1. Umar tidak memberi! 
bagi umumnya kaum muslimin, sebagaimana beliau juga mensyaratkan 
tanah yang diberikan atau ingin digarap bukan milik seorang muslim 
atau kafir dzimmi, tidak merugikan keduanya, tidak memotong jalan dan 
saluran air. 

Kaedah ini berarti bahwa pemerintah dapat menentukan daerah yang 
laik digarap atau diberikan kepada pihak tertentu untuk dikelola sesuai 
perencanaan yang dipelajari yang memperhatikan kemaslahatan umum 
bagi umat pada masa sekarang dan masa mendatang. 

Pada sisi lain, juga memungkinkan -dalam perspektif kaedah-kaedah 





an tanah yang memiliki kemaslahatan dan manfaat 








perencanaan tersebut- dikenali dekat dan jauhnya pembangunan dengan 


tanpa harus komitmen kepada pendapat sebagian fugaha' tentang 





penentuan luas dekat dan jauhnya pembangunan: 
dalam hal ini, namun fugaha' hanya sebatas memperhatikan kemaslahatan 
umum sesuai tolok ukur dan tradisi masa mereka dan demikian itu 


rena tidak adanya nash 





menjadi berbeda discbabkan perbedaan zaman dan keadaan. 

Sesungguhnya kebenaran perencanaan dan kecermatannya tersebut akan 
dapat merealisasikan pengeksplorasian sebesar mungkin terhadap sumber 
ekonomi tersebut, dan menghindarkan kontradiksi antara kemaslahatan 
khusus dan kemaslahatan umum. Sebagaimana hal tersebut juga akan 
menghindarkan sikap serampangan dalam memanfaatkan lahan tidur dan 
dampaknya tentang kesia-siaan sumber ekonomi. Sebagai contoh, ketika 
terjadi pengelolaan lahan tidur tanpa perencanaan yang dipelajari, maka 
perluasan pembangunan -umpamanya- setelah masa tertentu boleh jadi 
akan mengharuskan dirariknya kembali lahan terscbut dari orang yang 
mengelolanya, dan seringkali dia telah mendirikan pada lahan tersebut usaha 





pertanian atau perdagangan, dan yang seperti itu, dimana kesalahan seperti 
ini akan menjadikan pengelola tanah tersebut harus memberikan ganti, 
terlebih lagi hilangnya usaha-usaha yang didirikan pada lahan tersebut 

Pada sisi lain, tidak samar lagi bahwa keinginan Umar dalam menghargai 
milik pribadi dan tidak merugikannya akan berdampak pada keamanan dari 
ketentraman yang dapat memotivasi terhadap pengembangan ekonomi 


| Sibagiakaadah trveber elih dam akar dwebumkan ketika membicarakan temu tema 


3 Han Gadanih, msi(5 566568) Untuk mengatas madzhab yang air, ilutahi 
Parag (A04 Li Master AI Mare 12 JAS Ao 


#berkairncerjanrya, 
ni Bada Ao hama 











Bab Il: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 475 





dan investasi, dan menghindari terjadinya perselisihan dan dampaknya 
tentang kebencian yang berujung pada terhambatnya kegiatan ckonomi. 

2. Sesungguhnya penentuan Umar tentang tujuan tertentu dalam pemberian 

sebagian lahan dan larangan peruntukannya dalam hal yang lain adalah 
yang menjadikan negara dapat melakukan perencanaan penggunaan lahan 
dan membagikannya ke dalam ragam kegiatan ekonomi sesuai peraturan 
yang memperhatikan kemaslahatan dan menghindarkan kerugian. 
Sebagai contohnya, kegiatan produksi harus jauh dari tempat tinggal 
karena dampaknya tentang kebisingan dan membahayakan kesehatan. 
Sebagaimana juga dapat dilakukan larangan mendirikan tempat tinggal 
di daerah subur yang dapat dieksplorasi dalam kegiatan pertanian. 
Pada sisi lain, bahwa ketika pemerintah ingin memotivasi sebagian kegiatan 
yang penting, maka dia dapat memberikan lahan tanah kepada orang yang 
ingin melakukan kegiatan terscbut dengan menggunakan lahan terscbut 
untuknya: karena penggunaan lahan dalam selain tujuan pemberiannya 
adalah kontradiksi dengan rencana pemerintah dalam memotivasi kegiatan 
tersebur. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dapat mencabut hak 
penggunaan lahan dan menetapkan denda ketika mendatangkan kerugian 
terhadap kemaslahatan umum."! 

. Pemerintah dapat mengambil manfaat dari politik Umar dalam melarang 
menjual tanah yang diberikan pemerintah dalam sebagian kondisi -seperti 
dalam kasus pemberian lahan kepada Tamim Ad-Dari- jika demikian itu 
mendatangkan kemaslahatan. Sebagai contohnya adalah pemberian lahan 
kepada orangorang yang membutuhkan untuk dikerjakan agar mendapat 
penghidupan dari hasil kerja mereka, dan melarang mereka untuk 


w 


menjualnya (tanah tersebut), agar mereka tidak kembali lgi membutuhkan 
bantuan orang lain. Sebagaimana larangan menjual lahan yang diberikan 
ini juga akan menghindarkan pengalihan fungsi sumber produksi tersebut 
(tanah) menjadi barang yang dijual-belikan dan mendapatkan keuntungan 
dari perbedaan harga tanpa melakukan kegiatan apa pun yang produktif. 
Keenam, Umar sangat antusias agar luas tanah yang diberikan kepada 
seseorang sesuai tingkat kebutuhan, tidak kurang dan tidak lebih, di samping 
kemampuan mengelolanya. Sesungguhnya memperhatikan kedua kacdah 
ini sekaligus memiliki urgensi yang besar, khususnya pada masa sekarang 


)Sendunnatadisbakan oya bahes Uu mencabut lanaa cari orang menggunakannya Jari selain tujuan pemberiannya, 
(anda mereka. Barangkali Jenda tersebu: sebagai helcamman terhadap pertuatwa mezeka yang salah. 


476 Fikih Tikonomi Umar hin Al-Khathah 





ini yang menyaksikan perkembangan besar dalam alat-alat produksi yang 
memungkinkan bagi orang yang mempu untuk menggarap lahan luas yang 
terkadang cukup bagi ratusan bahkan ribuan orang: dimana tidak diragukan 
lagi dampak hal tersebut dalam proses pembagian lahan di masyarakat muslim. 

Ketujuh, sebelumnya telah disebutkan riwayat bahwa Umar memberikan 
tanah di Syam kepada sekolompok orang, Dari hal ini dapat dipahami bahwa 
pemerintah dapat memberikan sebidang lahan tanah kepada sekelompok 
orang secara bersama. Pemahaman ini dikuatkan pendapat Al-Mawardi ketika 
membicarakan pemberian lahan tambang , “Tidak seyogianya bagi seorang 
Imam untuk memberikan sescorang darinya melainkan kadar yang bisa 
dikerjakannya. Jika yang diberi satu orang, maka Imam memberinya kadar 
yang laik bagi satu orang: dan jika yang diberi sepuluh orang, maka imam 
memberikan mereka kadar yang laik bagi sepuluh orang,” ! 

Bardasarkan hal tersebut, maka jika terdapat individu yang memiliki 
potensi dalam pengelolaan lahan tidur, dan yang lain memiliki modal, maka 
mereka dapat mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk diberikan 
lahan tidur untuk dikelola bersama: sebagian mereka bertugas dalam 
mengerjakannya, dan sebagian yang lain dengan modalnya, sehingga semua 
pihak mendapatkan keuntungan darinya, dimana orang yang menganggur 
mendapatkan pekerjaan, harta yang beku menjadi produl dan sumber 
ekonomi tidak tertelantarkan. Wa/lahu alam. 





Kedelapan, banyak di antara peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan 
lahan tidur dan pengkaplingannya yang tidak mungkin terlaksana tanpa proses 
pengelolaan lahan tidur di bawah pengaturan pemerintah, bahkan kesepakatan- 
nya terhadap hal tersebut. Dalam ini fugaha" berbeda pendapat tentang syarat 
pengizinan imam dan tidaknya: di mana ulama Hanafiah dan Malikiah 
mensyaratkan pengizinan imam dalam hal yang dekat dari pembangunan: 
sementara jumbur fugaha' tidak mempersyaratkan pengizinan imam, Lalu apa 
yang dapat kita temukan di dalam fikih ekononu Umar dalam hal tersebut? 

Boleh jadi tidak terdapat teks yang jelas di dalam fikih ckonomi Umar 
tentang topik ini, namun di sana terdapat sebagian keumuman yang dalam 
perspektifnya dapat dikuatkan pengambilan pendapat Abu Hanifah dalam 
pensyaratan izin Imam atau wakilnya (pemerintah) untuk keabsahan 
kepemilikan dengan menggarap lahan mati, diantaranya adalah sebagai berikut: 





Mari UIN 


Bab Il: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 477 





L. Dalam sebagian riwayat dapat dipahami bahwa Umar tidak mensyaratkan 
persetujuan atau sepengetahuan imam (pemerintah) terhadap pengelolaan 
lahan mari. Di antara riwayat seperi tersebut, bahwa manusia menguasai lahan 
mati pada masa Umar, dan beliau tidak mensyaratkan persetujuannya terhadap 
mereka dalam hal tersebut, namun mensyaratkan agar mereka mengelolanya 
selama masa tertentu." Tapi syarat ini berarti bahwa Umar ikut campur dalam 
pengaturan proses pengelolaan lahan mati, dimana beliau berpendapat bahwa 
syarat tersebut sebagai keharusan dan penting bagi pengelolaan lahan mati 
dan untuk menghadapi penelantarannya, lalu dia menetapkan syarat tersebut 
karena memperhatikan kemaslahatan pada masanya. 

2. Umar mensyaratkan agar dalam pemberian Jahan mati tidak berdampak 
pada kerugian seorang muslim atau kafir dzinuni, dan tidak pula merugikan 
kemaslahatan kaum muslimin, seperti jalan, sumber air, dan lain-lain. 
Hingga fugaha' yang tidak mensyaratkan izin imam dalam penggarapan 
lahan mati, maka mereka pun mensyaratkan pengolahan lahan harus 
tidak berdampak pada kerugian khusus atau umum: sedangkan pemastian 
tentang terealisasinya syarat ini menuntut adanya pengaturan pemerintah 
dalam pengelolaan lahan mati. 

3. Bahkan di dalam fikih ckonomi Umar kita dapatkan apa yang serupa 
pengambilan kembali lahan yang telah diberikan. Sebagai contohnya adalah 
pengambilan kembali oleh Umar terhadap lahan di Irak yang diberikan 
kepada kabilah Bajilah seraya menyebutkan alasannya dengan mengatakan 
kepada Jarir Al-Bajali, “Aku melihat bahwa manusia telah banyak, maka aku 


K3 





berpendapat agar kamu mengembalikannya kepada merek: 
Contoh Izin adalah ketika penduduk Madinah pada masa Umar 
semakin banyak, maka Umar mencabut kembali lahan yang dikelola oleh 
Bilal bin Harits atas pemberian Rasulullah, terlebih karena Bilal merusak 
syarat pengelolaan lahan yang di tangannya yang ditetapkan oleh Rasulullah. 
Diantara alasan yang dikatakan Umar kepada Bilal dalam hal ini adalah, 
“Sesungguhnya kaum muslimin telah banyak dan mereka membutuhkan.” 
4. Umar sebagai khalifah kaum muslimin tidak alpa dari mengamati 
pengelolaan lahan mati, bahkan menentukan masa pengelolaannya, dan 
beliau memutuskan perselisihan yang terjadi dalam hal tersebut. Pada 


in Adawsans hlm 943 
hlm 67. Di antam yan pening dipahami, bahwa Umar memcnta kerelaan arang yang menyuasai lahan jika di 
Jl pergakalan dalia: pengslolisanya Scbigai contchara, Uaar mcrniata kercban kabisah Daidah ketika lngin 
“mengambil kembali lahan yang telas diberikan kepuda mereea. 
3 Multamwal Muhamad Han Spare au (I AM) 






478 Pikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 





isi Jain, bahwa pengelolaan lahan mati merupakan otoritas pemerintah: 
dimana pemerintah dapat memberikan lahan mati kepada orang yang akan 
mengelolanya, dan dapat pula menyetujui atau menolak permintaan individu 
yang diajukan kepadanya. 

5, Dalam masa yang kita saksikan semakin besar pertumbuhan penduduknya 
dan bertambahnya kebutuhan manusia dan ragam kegiatannya seperi 
sekarang ini, maka semakin bertambah pula ragam kebutuhan terhadap 
lahan tanah untuk tempat tinggal, pertanian, dan kegiatan ckonomi yang 
lain. Semua itu adalah yang menjadikan syarat pengizinan pemerintah 
bagi kepemilikan lahan tanah sebagai keharusan yang menjadi tuntutan 
zaman, karena demikian itu memberikan kesempatan untuk menetapkan 
perencanaan yang memperhatikan hakhal sebagai berikut: 

2. Merealisakan manfaat sebesar mungkin terhadap lahan mati dalam ragam 
kegiatan kemanusiaan, dan mewujudkan kescimbangan antara kegiatan- 
kegiatan tersebut dalam memanfaatkan lahan mati dan jaminan atasnya. 

b. Keselarasan antara pemberian umum dan pemberian khusus dalam 
memanfaatkan lahan tanah. 

c. Menghindarkan para pemilik modal dan perusahaan besar dari 
penguasaan lahan mati yang luas dan mengeksploitasi potensinya 
dalam mengga 
dengan harga tinggi yang tidak mampu dijangkau banyak orang, yang 
berakibat pada keterhalangan umat dari memanfaatkan lahan mati, dan 
selanjutnya berdampak pada kerancuan disebabkan pembagian kekayaan 





apnya, kemudian menimbun hasilnya dan menjual 





bagi kepentingan para penimbun tersebut. 

d. Menghindarkan terjadinya pertikaian di antara individu dan dampaknya 
dalam kemadharatan khusus dan umum, diantaranya kendala proses 
pengembangan ekonomi. 

c. Jika ketiadaan mudharat terhadap individu dan jamaah sebagai syarat 
keabsahan pemberian dan pengelolaan lahan mati, seperti telah 
disebutkan penjelasannya, maka mudharat yang akan dihadapi ekonomi 
umat jika pengelolaan lahan mati dibiarkan pada keinginan individu 
(penyerobotan lahan) tanpa persetujuan pemerintah- adalah akan lebih 
besar daripada mudharat yang telah disebutkan dalam beberapa riwayat 
dari Umar, dan yang disebutkan pula oleh fugaha" dalam kitab-kitab 
mereka. Ini adalah yang menguatkan pendapat yang mengatakan 
keharusan persetujuan pemerintah dalam pengelolaan lahan mati sebagai 
syarat kepemilikannya. 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 479 





6. Terakhir, bahwa pemerintah ketika membuat perencanaan yang dipelnjari 
untuk pengembangan lahan, maka dia dapat menentukan lahan yang 
ingin digarap, dan membuat peraturan pembagiannya terhadap individu. 
Sebagaimana pemerintah juga dapat menentukan lahan yang dilindungi 
untuk merealisasikan kemaslahatan umum pada masa sekarang dan di 
masa mendatang. Cara ini adalah yang akan menjadikan pegelolaan lahan 
mati sesuai perencanaan yang memperhatikan kemaslahatan individu 
dan sekaligus kemaslahatan jamaah, dan tidak akan terjadi kesempatan 
penyerebotan individu yang tunduk terhadap ijtihad dan keinginan 
mereka tanpa merujuk kesepakatan pemerintah. Dengan demikian itulah, 
maka pengelolaan lahan mati harus dengan persetujuan pemerintah tidak 








kontradiksi dengan hadits, “Barangsiapa yang mengelola lahan mati, maka luhan 
Hr menjadi milu "Sebab hadits ini menjadikan pengelolaan lahan sebagai 
cara untuk memiliki lahan mati. Wallahu alanr. 





d. Tanah Larangan (A/-Hima) 

Pemerintah memiliki otoritas melarang pengelolaan sebagian lahan (“/- 
hima) dengan tujuan agar lahan yang dilindungi tersebut dapat dipergunakan 
dalam kemaslahatan umum." 

Sebelumnya telah disebutkan sebagian riwayat yang terdapat di dalam 
fikih ekonomi Umar tentang tanah laranyan, khususnya dalam kaitan 
penggunaannya sebagai cars pengaturan kepemilikan lahan mati dan 
pengaturan pemanfaatannya dengan hal yang dapat merealisasikan keadilan 
distribusi. Oleh karena itu, kajian di sini akan difokuskan pada penjelasan 
Tiwayatriwayat yang memaparkan pengembangan tanah larangan. Diantara 
riwayat termasyhur yang menjelaskan politik Umar tentang tanah larangan 
ini adalah yang disebutkan Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa Umar bin Al- 
Khathab menjadikan Ilunai sebagai pegawai yang mengurusi tanah larangan 
seraya mengatakan kepadanya, “Wahai Hunai, perhatikanlah kaum muslimin, 
dan takullah akan doa orang yang terzhalimi, karena doa orang yang terzhalimi 
dikabulkan Allah. Masukkanlah para peternak kecil, dan hindarilah ternak 
Ibnu Auf dan ternak Ibnu Affan. Sebab jika ternak keduanya mati, maka 
keduanya akan kembali ke kebon korma dan ladang pertaniang sedangkan 
para peternak kecil, jika ternak mereka mati, maka mereka akan mendatangiku 
dengan membawa anak-anaknya.” 


| Nihat,AMincardi, so htm. 241, Aha Ya'la, AL YAtcm tiInikarred, hlm. 4, AspSaukani, apr (0329), bm Ha 
(55258) dimana menda mencontohkan bahwa di antara kartastahutan umum adalis mengeenibalakan kuda perarg, 
Alan Lilain. 

















salim 
zakat, 


480 Fikih Tikonomi Umar hin Al-Khathah 





Maka Hunai berkata, “Wahai Amirul Mukminin, apakah aku 
meninggalkan mereka? Itu adalah hal yang berat. Scbah air dan rumput lchih 
mudah bagiku daripada emas dan perak. Demi Allah, sungguh mereka akan 
berpendapat bahwa aku menzhalimi mereka, karena tanah itu adalah daerah 
mereka, dimana mereka beperang padanya dalam masa jahiliyah, dan mereka 
berada di sana dalam Islam." Umar menjawab, “Demi Dzat yang diriku di 
gengaman-Nya, kalau bukan karena harta yang aku tanggung di jalan Allah, 
maka aku tidak melarang mereka sejengkal pun dari dacrah mercka."! 


Riwayat tersebut memiliki beberapa makna penting dalam perspektif 
ekonomi, di antara yang terpenting adalah sebagai berikut: 

1. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa jika Umar ingin memberikan 
suatu lahan tanah, maka beliau mensyaratkan agar lahan tersebut bukan 
milik scorang muslim atau kafir dzimmi. Syarat ini juga dituntut dalam 
tanah larangan. Oleh karena itu tidak sah dilakukan pelarangan terhadap 
tanah yang menjadi milik pribadi, namun pelarangan adalah pada lahan 
mati atau lahan yang menjadi milik umum. 

“Tapi ketika sosialisme menjadi hal yang menyilaukan dan menipu pandangan, 
maka sebagian orang berupaya mendapatkan sandaran legalistik bagi sebagian 
politik sosialisme, di antaranya politik 4 717m Dimana letak kesalahan orang- 
orang yang memperbolehkan 44 7rim adalah, bahwasanya Umar mengikuti 











politik 4r'primr ini. Mereka menyatakan bahwa Umar melakukan pelarangan 
terhadap tanah milik khusus dan menjadikannya berlaku bagi semua kaum 
muslimin, lalu para pemiliknya datang mengadu kepada Umar seraya 
mengatakan, “Wahai Amirul Mukimin, ini dacrah kami. Kami berperang 
padanya dalam masa jahiliyah, dan kami berada padanya dalam masa Islam. 
Atas dasar apa engkau melarangnya?” Dan jawaban Umar dalam hal ini 
adalah, “Harta adalah harta Allah, dan manusia adalah hamba Allah. Demi 
Allah, kalau bukan apa yang aku tanggung di jalan Allah, maka aku tidak 
akan melarang sejengkal pun dari bumi ini," Bahkan dalam riwayat yang 
sebelumnya disebutkan bahwa Umar mengatakan, “Sesungguhnya daerah 
itu daerah mereka: dimana mereka berperang padanya dalam masa jahiliyah, 
dan mereka tunduk padanya dalam masa Islam." 








kegagalan sistem tosdalisme dn politk yang muncal dunya. KG 
3 Telah disebutkan takh-iinya. Tema ini radah didiskusikan secata rinci oleh DR-Abdustalam Al Tadi, /LW-Iinal foto Sube 
Iilurihah (2374-1735) dar DI Abdullah Al Mushilha Grar. LANGO sah. £Kjaluhah liluu M0A6). 





Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Wlubungan Ekonomi Internasional 481 





Pendapat tersebut ini tidak tepat. Sebab yang dimaksudkan kepemilikan 
mereka terhadap tanah tersebut bukanlah kepemilikan khusus, namun yang 
dimaksudkan adalah seperti yang dikatakan fugaha', yaitu bahwa tanah 
tersebut dinisbatkan kepada mereka, seperti dikatakan, “Al-Haram (Makkah) 
adalah daerah suku Ouraisy, dan Yatsrib (Madinah) adalah daerah suku Aus 
dan suku Khazraj.” Maksudnya, bahwa mereka adalah yang paling banyak 
menempatinya. Dan apa yang disebut orang Arab bahwa daerah ini bagi Bani 
Fulan itu hukan berarti bahwa daerah tersebut milik mereka, seperti apa yang 
mereka bangun atau yang mereka tanam, karena lahan itu lahan mati, dan 
mereka tidak memiliki hak di dalamnya melainkan apa yang telah mereka 
kelola."! Atas dasar ini, maka lahan yang dilarang oleh Umar termasuk lahan 
mat, dan pengaduan kaum tersebut berdasarkan dalih mereka bahwa mereka 
lebih berhak atas lahan tersebut, karena mereka telah hidup di dalamnya, 
dan pelarangannya akan mengharuskan mereka mencari lahan lainnya?! 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kita tidak boleh menisbatkan kepada 
Umar bahwa beliau mengikuti politik taim yang secara realita terbukti 
kegagalannya, bahkan kegagalan teori yang bersumber dari politik ini. 

Sesungguhnya pelarangan itu berarti larangan pengelolaan lahan mati. 
Ini adalah yang mengharuskan pengukuhan adanya kemaslahatan 


» 


umum bagi pelarangan tersebut. Jika tidak, maka larang pengelolaan dan 

pengeksplorasian lahan mati ini sebagai bentuk kerugian dengan tanpa 

imbalan: padahal Umar sangat berupaya keras agar pelarangan penggunaan 
lahan mati itu agar dapat dipergunakan dalam kemaslahatan umum, 
dengan beberapa bukti sebagai berikut: 

a. Umar menghadapi dengan kuat terhadap upaya apapun dalam 
pembentukan lahan khusus untuk kepentingan khusus, karena 
mengabaikan hal ini akan berdampak pada munculnya dacrah- 
daerah khusus dan dampaknya tentang penelantaran lahan tanah dan 
keterhalangan pengelolaannya, terlebih mudharat yang akan menimpa 
para petani kecil dan berdampak negatif terhadap keadilan pembagian 
lahan, seperti telah disebutkan sebelumnya. 

b. Perkataan Umar, “Demi Drat yang diriku berada di dalam genggaman-Nya, 
kalau bukan karena harta yang menjadi bebanku di jalan Allah, niscaya aku 
tidak melarang sejengkal pun dari daerah mereka” adalah menunjukkan 
bahwa Umar berpendapat bahwa penetapan daerah larangan sebagai 


1 AsySyali,e171 rem 44647) dengan ungkapan beban. 
D Lihat, Ibov Haar. #257(6209), DEL Abdssalam A bud: 0112372) 





482 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 








proses pengecualian yang menjadi tuntutan kemaslahatan umum, Jika 





tidak, maka hukum asalnya adalah tidak menjadikan lahan mati scbag: 
daerah larangan, dan membiarkannya bagi orang yang ingin mengelolany 
bahkan seruan dan pemorivasian untuk mengelolanya. 

& Seyogianya jumlah dan luas lahan larangan sesuai tingkat kebutuhan, 
maka setiap yang lebih dari itu berarti sebagai penelantaran lahan dengan 
tanpa imbalan, karena itu daerah larangan yang ditetapkan Umar sedikit 
jumlahnya dan terbatas luasnya." 

d. Untuk terealisasinya tujuan penetapan lahan larangan (dilindungi 
negara), maka seyogianya dilakukan pengeksplorasian dengan baik: 
diantaranya dengan memprioritaskan lahan bagi orang yang sangat 
membutuhkan dalam memanfaatkannya, Oleh kerena itu, Umar 
melarang orang-orang kaya berdesakan dengan orang-orang miskin jika 





tempat penggembalaan di lahan larangan tidak mencukupi ternak kedua 
kelompok, dan menjadikan prioritas untuk ternak orang-orang yang 
miskin: seraya menjelaskan bahwa orang-orang kaya memiliki ladang 
korma dan pertanian yang bisa menjadi andalan ekonomi mereka jika 
ternak mereka mati. Sedangkan jika ternak orang-orang miskin mati, 
maka mercka akan datang kepada pemerintah untuk meminta bantuan, 
dan demikian itu akan membebani baitul mal sejumlah dana yang boleh 
jadi dipersiapkan untuk pembiayaan bidang yang lain? 

Pada sisi lain, Umar tidak memperbolehkan pengeksploitasian kedudukan 

dalam memanfaatkan lahan larangan: karena demikian itu bertentangan 

dengan tolok ukur kebutuhan. Diantara contoh yang seperti itu, bahwa 





ketika Umar melihat unta yang gemuk di pasar dan diketahui bahwasanya 
unta tersebut milik putranya, Abdullah, maka beliau berkata kepadanya, 
“Unta apa ini?” Ia menjawab, “Unta yang aku beli, lalu aku kirim ke 
tanah larangan untuk mencari apa yang dicari kaum muslimin." Maka 
Umar berkata, “Mereka mengatakan, “Gembalakanlah unta putra Amirul 
Mukminin! Berikanlah minum unta putra Amirul Mukminin? Wahai 










Aematk d/dalamny, Ruodean Alupur Dtaryak dalih 
buricar Malah: derara erihlarampndh Darrnyid cu teh 
dun merupakan dahinya yag te 





engan: CM Yr PPA AT 
'ura Oleh bim im darah arragan tretrt" tera wenget sehingga Beny dian diped 





oleh Utsman pala asa tilafhnya lihat 
kedua pelerent diatas pada kalamun yang tera, dan DR Abenad Asy Syarasshi, 41 Mljam-V tershad 1 Tilor hlm A9 50, 
2 Dhatoyarah reayit tenebar pasa Ibuu Majer,op.ar 120425) 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional 483 





Abdullah, ambillah sesuai modal hartamu, dan jadikanlah yang selebihnya 





di dalam baitul mal kaum muslimin! 





3. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, “Bilal 
datang kepada Rasulullah dengan membawa sepersepuluh hasil lebahnya, 
dan meminta kepada beliau agar diberikan lahan khusus untuknya yang 
disebut: Salabah, maka Rasulullah memberikan lahan tersebut kepadanya. 
Kemudian ketika Umar bin Al-Khathab menjadi khalifah, Sufyan bin 
Wahb menulis surat kepadanya untuk bertanya, maka Umar menulis surat 
kepadanya, “Jika dia memberikan kepadaku apa yang diberikan kepada 
Rasulullah tentang sepersepuluh hasil lebahnya, maka berikanlah tanah 
Salabah kepadanya untuk ituj jika tidak, maka sesungguhnya madu adalah 





curahan hujan yang dapat dimakan siapa saja yang mau." Dalam riwayat 


lain disebutkan, “Maka mereka memberikan apa yang mereka berikan kepada 
Rasulullah, dan Umar memberikan lahan khusus di daerah mereka." 

Sesungguhnya terdapat perbedaan pendapat ulama tentang zakat madu. 
Jumbur ulama berpendapat tidak wajibnya zakat madu, dan menyatakan 
bahwa riwayat tersebut tidak menunjukkan tentang wajibnya zakat madu, 
namun apa yang diambil itu sebagai imbalan dari pemberian lahan khusus, 
seperti dapat dipahami dari surat Umar." Dimana Al-Khathabi menafsirkan 
makna lahan khusus tersebut dengan mengatakan, “Demikian itu adalah 
disebabkan diberikannya lahan khusus kepada mereka yang dipergunakan 
untuk ternak lebah, sehingga tidak seorang pun boleh mengambil madunya 
dengan mengambil dari sarangnya. Demikian itu karena sesungguhnya 
jalan madu adalah jalan air, tambang, dan buruan: dimana tidak seorang 
pun boleh memilikinya, namun dapat dimiliki oleh sescorang yang 
mengelolanya. Oleh karena itu, jika dia diberikan lahan tersebut, dan 
manusia dilarang darinya, maka dia wajib memberikan sepersepuluh sebab 
diberikannya lahan khusus tersebut. Kebenaran penakwilan ini dikuatkan 
perkataan Umar, "Sesungguhnya madu adalah curah hujan, yang dapat 


dimakan siapa saja yang mau." 


| Telah disebarkan 1 riinya, Bo'eh jadi Tonu Umar adalah orang yarg membotahian. namun Umur khavatirlika orangeraneyang, 
Potangur arab ratapan ranan mereka pekan Abe ae/udn tata putranya karen porsinya sebagi patra 
tu maka Yenar menilai pes terebut sebaga benak kolusi putranya" 
2 Digapalan Abu Dawud dalam Llonin hadi po 2E2.dantanadeyadinytakan haun oleh bau All Ba. co 
ingatkan babi: lb ALA alam Ime“ a(3280 28) Sedangkan Salasah #cali lembah milik Bani 
Hn 







Inn LAMA MAHOOI APA ati Tamren 
At us ALXhortubu, Alor Inzear 290, Ibn 
Oka 2sf dan na ey, Lal? Me dizT2 le. 





& Tonl6225356) 


484 Tikih Tkanomi Umar hin Al-Khathah 





Berdasarkan hal tersebut, maka muncul pertanyaan, apakah negara boleh 
memberikan sebagian lahan yang boleh dipergunakan umum untuk 
sebagian kegiatan ekonomi yang dilakukan individu, dan menetapkan 
kerentuan yang harus diserahkan ke baitul mal sebagai imbalan tersebu? 
Penulis tidak mendapatkan seorang pun dari kalangan fugaha” yang 
memaparkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut dalam diskusi mereka 
tentang tema ini, meskipun pernyataan Al-Khathabi di atas mengisyaratkan 
bahwa jalan madu adalah jalan yang mubah bagai umum, dan pemberian 
lahan khusus adalah yang mengharuskan mengeluarkan sepersepuluh 
darinya sebagai imbalan pemberian lahan khusus tersebut, hanya saja 
pernyataan Al-Khathabi ini tidak jelas dalam kebenaran penganalogian 
hal-hal yang mubah lain kepada madu dalam diberikannya lahan khusus 
bagi sebagian individu sebagai imbalan sepersepuluh yang mereka berikan 
kepada baitul mal. 

Tapi tidak samar lagi dampak diperbolehkannya pemberian kesempatan 

tersebut untuk memotivasi sebagian kegiatan ekonomi dan merealisasikan 

sumber baitul mal, dengan syarat bahwa demikian itu dilakukan sesuai 
landasan yang benar yang memperhatikan kemaslahatan, dan jauh dari 
sikap nepotismes maluku dlam. 

4. Terdapat beragam tujuan ditetapkannya lahan larangan (a/)ima) pada 
masa Umar, di mana Umar menjadikan d//ima untuk penggembalaan 
kendaraan jihad, ternak orang-orang miskin, ternak zakat, ibnu sabil, dan 
unta yang ditemukan.!! Dimana ragam tujuan fungsi u/-hiya ini memberikan 
kesempatan seluas mungkin bagi negara dalam memanfaatkan ahhima 
untuk merealisasikan banyak kemaslahatan umum disertai memperhatikan 
kaidah-kidah yang telah disebutkan diatas, dan menyelaraskan antara politik 
akhimu dan politik pengaplingan tanah dan pengelolaan lahan mati untuk 
mercalisasikan manfaat setinggi mungkin dalam pengeksplorasian tanah. 
Berikut ini beberapa contoh kemaslahatan umum, di mana politik uX/imu 
Japat andil dalam mercalisasikannya: 

a. Alkhima memiliki andil dalam merealisasikan jaminan sosial bagi orang- 
orang yang membutuhkan di dalam masyarakat muslim: yaitu dengan 
memberikan prioritas kepada orang-orang yang membutuhkan untuk 
memanfaatkan afhima ketika dia tidak mencukupi semua orang: di 
mana sikap Umar dalam hal ini sangat jelas: yaitu bahwa tanggung jawab 








"201 (1), Abu Utsid, cad bla. 31). 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Iubungan Ekonomi Internasional “485 





pemerintah terhadap orang: orang yang membutuhkan tidak terbatas pada 

pemberian barang konsumtif dan pengalihan uang, namun juga dengan 

mendukung kegiatan ekonomi bagi orang orang yamg membutuhkan, 
khususnya ketika terjadi persaingan antara orang kaya dan orang 
yang membutuhkan dalam memanfaatkan sumber-sumber umum, 

Dimana dampak demikian itu tidak samar lagi dalam mengantisipasi 

pengangguran. Sebab jika orang-orang yang miskin kehilangan kegiatan 

yang menjadi andalan dalam memenuhui kehutuhan mercka, maka 
mereka akan menjadi pengangguran, lalu mereka akan meminta kepada 
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka." 

b. Penetapan lahan larangan (a/-/ima) memiliki peranan dalam pengkhususan 
sumber umum antara orang miskin dan orang kaya, karena orang 
kaya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lahan mati dengan 
mengelolanya, sedangkan orang miskin tidak memiliki kemampuan 
tersebut: sehingga mereka diberikan kesempatan untuk memanfaatkan 
lahan yang dilindungi dengan tanpa imbalan. Hal ini adalah yang 
dapat merealisasikan keadilan distribusi di dalam masyarakat muslim. 

«. Politik penentuan ulhima (lahan larangan) -beserta politik pengaplingan 
tanah dan pengelolaan lahan mati- dapat mengkhususkan sumber- 
sumber umum di antara kegiatan ckonomi yang herheda: dimana 
melindungi sebagian lahan mati untuk mendirikan sebagian kegiatan 
produksi, pertanian atau perdagangan, dan perambahan kegiatan sesuai 
kcurgensian dan tingkat kebutuhannya. 

d. Penetapan u£/imu dapat andil dalam mercalisasikan kescimbangan 
antara kepemilikan umum dan kepemilikan khusus terhadap lahan 
tanah: karena pengelolaan lahan mati akan berdampak pada kepemilikan 
khusus, sedangkan penctapan lahan larangan adalah berarti masih 
tctapnya lahan yang dilindungi tersebut dalam kepemilikan umum 
yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umum. 

Sesungguhnya banyak di antara negara Islam pada saat ini memperluas 
dalam menetapkan lahan larangan dan membentangkan penerapannya 
pada lahan mari! yang pada umumnya tanpa adanya kemaslahatan yang 
kuat sehingga berdampak pada keterlantaran sumber ekonomi yang penting 
annya dengan 








tersebut, sedangkan umat sangat membutuhkan pengeksplora 


| Vihat apa yrng Hah kami sebatkan sebelumnya tentang sumbangan al kmu dalim mewaliusikan jaminan sil 
Dan at tanah yang d Iiudung hay sad bit. inka bokh sale lelan 
mayoritasrya lihat, Cu alm 

Kami rebutkan babwa tanah yang Clondungi pala mexa Umat terbatas luasnya, Jan hanya sehata bepar! 






lia tdak baki 
ms tebeltmnnya telah 












486 Fikih Tikonomi Umar hin Al-Khathah 





sebaik-baiknya untuk mengatasi problem kebutuhan makanan, tempat 
tinggal, dan lain-lain. Sebagai jalan keluarnya adalah dengan menerapkan 
politik penetapan lahan tertentu sebagai lahan larangan/dilindungi (a//hima), 
sebagian yang lain dikaplingkan, dan sebagian yang lain lagi dikelola sesuai 
peruntukannya, dengan disertai kornitmen kepada kaidah-kaidah syariah 
dalam politik tersebut. 


e. Pengaturan Pengeksplorasian Tanah di Daerah Taklukan 


Umar sangat antusias dalam pengaturan pengeksplorasian tanah 
di daerah taklukan: khususnya yang ditaklukan dengan perang. Dimana 
daerah yang ditaklukkan dengan damai, kaum muslimin sepakat dengan 
penduduk daerah tersebut tentang cara pengeksplorasiannya dan bagi siapa 
kepemilikannya, dan apa hak kaum muslimin di dalamnya. Sedangkan 
terhadap daerah yang ditaklukan dengan perang, maka Umar memiliki politik 
yang mayshur dalam kepemilikan dan pengeksplorsaian tanah di daerah 
tersebut, dimana poin-poin politik Umar dalam hal ini dapat dipaparkan 
sebagai berikut: 


Pertama, Tanah Masih Ditempati Penduduknya 


Sebagian kaum muslimin menghendaki agar tanah di Irak, Syam dan 
Mesir dibagikan di antara para mujahidin yang menaklukkannya. Hal ini 
mereka minta kepada gubernur mereka di daerah masing-masing, lalu para 
gubernur mengirimkan surat kepada Umar tentang hal tersebut," maka Umar 
mengadakan konferensi ekonomi dan bermusyawarah dengan kaum muslimin 
untuk mengkaji tema ini? di mana konferensi ini bukan sebatas formalitas, 
namun terjadi diskusi keras dan terdapat ragam pendapat yang muncul di 
dalamnya. Berikut ini akan kami sebutkan sebagian yang terjadi di dalam 
konferensi tersebut agar dapat disimpulkan tentang bagaimana metode terapi 
yang diambil Umar terhadap masalah tersebut, dan argumentasi yang menjadi 
sandaran masing-masing kelompok dalam mengemukakan pendapatnya, 


Abu Yusuf berkata, “Umar bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam 
masalah pembagian tanah yang dikaruniakan Allah kepada mereka di Irak dan 
Syam, maka kaum berbicara tentang hal ini dan menghendaki agar hak-hak 
mereka diberikan kepada mereka, begitu pula tanah yang mereka taklukkan." 





Bab 1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 487 


Umar berkata, “Lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang akan 
datang nanti, dimana mereka akan mendapatkan tanah ini dan hasilnya telah 
dibagi dan diwariskan dari bapak-bapak mereka? Ini bukan pendapat yang 
tepat!” Maka Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, “Lalu apa pendapat 
yang tcpat? Bumi adalah dikaruniakan Allah kepada mereka?” 

Umar menjawab, “Pendapat adalah seperti yang kamu katakan, namun 
aku tidak berpendapat seperti itu. Demi Allah, tidak akan ditaklukkan setelahku 
daerah besar seperti Nil, bahkan boleh jadi menjadi beban atas kaum muslimin: 
jika tanah Irak dan hasilnya dibagi, tanah Syam dan hasilnya dibagi, lalu apa 
yang digunakan untuk menutup benteng, dan apa yang menjadi milik anak 
cucu dan kaum janda di daerah ini dan orang yang di luar Irak dan Syam?” 

Maka mercka mengarahkan banyak pembicaraan kepada Umar dan 
mengatakan, “Kamu memberikan apa yang Allah berikan kepada kami sebab 
pedang kami terhadap kaum yang tidak ikut berperang, dan bagi anak-anak 
mereka yang tidak ikut berperang?” Namun Umar tidak menambahkan selain 
mengatakan, “Ini adalah pendapatku!” 

Mereka berkata, "Maka bermusyawarahlah kamu!” Lalu Umar bermusyawarah 
dengan kaum muhajirin generasi pertama, namun mereka berbeda pendapat: 
dimana Abdurrahman bin Auf berpendapat agar hak mereka diberikan kepada 
mereka: sementara Utsman, Ali dan Thalhah berpendapat seperti Umar. Lalu 
Umar mengutus seseorang untuk menghadirkan sepuluh orang kaum Anshar, 
lima dari suku Aus, dan lima dari kabilah Khazraj, masing-masing dari senior 
dan bangsawan mereka. Ketika mereka berkumpul, Umar memanjatkan puji 
kepada Allah lalu berkata, “Sungguh aku tidak mengundang kamu melainkan 
agar kamu andil dalam menangani amanahku yang aku panggul dari perkara 
kamu: sesungguhnya aku adalah seseorang seperti seseorang di antara kamu, dan 
kamu pada hari ini akan menetapkan kebenaran. Silahkan berbeda denganku 
bagi orang yang akan berbeda, dan silahkan setuju bagi orang yang menyetujui 
pendapatku! Aku tidak ingin jika kamu mengikuti seleraku. Bersama kamu 
kitab dari Allah yang mengatakan kebenaran. Demi Allah, jika aku mengatakan 
suatu perkara, maka aku tidak menginginkan melainkan kebenaran." 

Mereka berkata, “Katakanlah, wahai Amirul Mukminin, kami akan 
mendengarkan!” 

Ia berkata, “Kamu telah mendengar perkataan kaum yang menggangap 
bahwa aku menzhalimi hak-hak mereka, dan aku mohon perlindungan 


488 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


kepada Allah Yu'4/4 jika aku melakukan kezhaliman. Sungguh jika aku 
menzhalimi sesuatu yang menjadi hak mereka dan aku berikan kepada selain 
mereka, niscaya aku celaka. Tapi aku berpendapat bahwa tidak tersisa sesuatu 
pun yang ditaklukkan setelah bumi Kisra, dan Allah memberikan kepada 
kita harta dan bumi mereka sebagai ghanimmah, lalu aku bagikan ghanimah 
mereka di antara penduduknya dan aku keluarkan seperlima serta aku 
arahkan pada tempatnya, dan aku berpendapat untuk menahan bumi beserta 
tanamannya dengan kami tetapkan Aharaj kepada mereka: sedangkan pada 
tiap orang diantara mereka kami tetapkan jizyah yang mereka berikan kepada 
kaum muslimin sebagai je!" untuk para pejuang dan kerurunan mereka, dan 
orang-orang yang datang setelah mereka. Perhatikanlah daerah perbatasan 
ini? Ia harus dijaga oleh pasukan yang selalu siaga padanya. Perhatikanlah 
kota-kota besar ini: Syam, Jazirah Arab, Kufah, Basrah dan Mesir? Semuanya 
harus dijaga oleh pasukan, dan mengucurkan bantuan kepada mereka. Lalu 
dari manakah mereka harus diberikan, jika bumi dan hasilnya dibagikan?" 
Mereka semua menjawab, "Pendapat kamu tepat, dan betapa indahnya 
pendapatmu! Jika kamu tidak menjaga daerah perbatasan ini dan beberapa kota 
ini dengan para tentara dengan memberikan mereka apa yang dapat dijadikan 
perlindungan, maka orangorang kafir akan kembali ke kota-kota mereka.” 


Maka Umar berkata, “Sungguh perkara telah jelas bagiku. Lalu siapakah 
orang yang cerdas dan kapabel untuk menetapkan tanah sesuai porsinya, 
dan menetapkan kepada para budak apa yang sanggup diemban mereka?” 
Lalu mereka sepakat untuk menunjuk Utsman bin Hanif, dan berkata, 
“Tugaskanlah dia kepada yang lebih penting dari hal tersebut, karena dia 
memiliki pandangan yang luas, akal yang cerdas dan pengalaman.” Maka 
Umar segera menunjuk Utsman bin Hanif dan diangkatnya sebagai pejabat 
urusan tanah di Irak ..."'! 

Terdapat banyak kongklusi dan pelajaran yang dapat disimpulkan dari 
diskusi interakuf dalam konferensi tersebut, namun di sini akan kami batasi 
dalam hal-hal yang terdapat korelasinya dengan daerah yag ditaklukkan, 
diantara yang terpenting adalah sebagai berikut: 

Pertama, Perhatian Umar tentang masalah ekonomi dan tidak tergesa- 
gesa mengambil ketetapan di dalamnya melainkan setelah perenungan dan 
memperhatikan tentang masa kini dan masa mendatang, Demikian itu 






1. KitobAbKhwng) blm. 68-70, Bandingkan 
@urtubi. Liam Ham cu6ar an 18: 


co yang lin: Yaya bin dun, ws kn 4238 Abu bs, yo him. 6249, Ab 
Mung Aldi us 4393) 





Bab Il: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 489 


nampak jelas dalam konferensi yang di dalamnya muncul diskusi interaktif 
yang berakhir dengan pengambilan ketetapan tidak dibagikannya dacrah 
ditaklukkan tersebut dan masih diberikan kepada penduduknya untuk 
dikelola sebagai ladang pertanian dengan menerapkan &hany yang maklum 
yang mereka serahkan kepada kaum muslimin. 

Kedua, Umar meminta kepada orang-orang yang bermusyawarah 
dengannya untuk kembali kepada nash-nash syariah barangkali seseorang di 
antara mereka mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain dalam 
masalah yang dikaji. Hal ini mengukuhkan bahwa ketika mendiskusikan 
masalah ekonomi -dan yang lainnya, seyogianya pertama-tama dipaparkan 
kepada nash-nash Al-Our'an dan Sunnah untuk mencari hukum syariah 
di dalranya Jika terdapat nash yang jelas dan shahih di dalaranya, maka 
tidak boleh beralih darinya, karena didalamnya pasti terdapat kemaslahatan. 
Tapi jika tidak terdapat nash, maka masalah dilontarkan untuk dikaji dan 
dimusyawarahkan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan di dalamnya. 


Pada sisi lain, Umar juga meminta kepada orang-orang yang 
bermusyawarah dengannya untuk mencermati kebenaran dan mencari 
pendapat yang dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umumnya kaum 
muslimin di masa sekarang dan masa mendatang, dan memperingatkan 
mereka dari mengikuti keinginan khalifah dalam hal tersebut." 

Ketigas Pada mulanya Umar tidak mengambil ketetapan untuk 
dibagikannya tanah kepada orang-orang yang menaklukkan. Sebab diriwayatkan 
bahwa beliau -dalam awal permasalahan ini- ingin membagikannya, sehingga 
sebagian sahabat mengusulkan agar beliau tidak membagikannyar!! sementara 
orang-orang yang lain meminta untuk membagikannya, lalu beliau 
bermusyawarah dengan para sahabat, kemudian mengambil ketetapan untuk 
tidak membagi daerah yang ditaklukkan berdasarkan beberapa alasan yang 
menguatkan, diantara yang terpenting adalah sebagai berikut: 

1. Penyimpulan dalil dari Al-Our'anj dimana beberapa hari setelah 
musyawarah yang mengalami kebuntuan dan mendapat sanggahan dari 
Bilal dan Abdurrahman bin Auf ini, Umar berkata, “Sesungguhnya aku 












aU ang saka ep 
, Abu Ubail, gi, im, 6165, 
u Zanjawaik (k195-1961 








Mbalusalam Alu ba, #c93 


490 Fikih Rkonomi Umar hin Al-Khathah 


mendapatkan hujjah!” Lalu beliau membacakan beberapa ayat /a7' dalam 
surat Al-Hasyr yang dinilai menguatkan pendapatnya, maka beliau 
melaksanakan pendapatnya." Diantara yang perlu dicermati di sini, 
bahwa Umar tidak menyimpulkan beberapa ayat tersebut sebagai larangan 
pembagian bumi yang ditaklukkan atau keharusan pewakatannya, jika 
tidak, maka beberapa ayat tersebut merupakan nash yang gath'i, dan tidak 
ada tempat untuk bermusyawaraah atau ijtihad di dalamnya. Akan tetapi 
Umar menyimpulkan bahwa hukum tanah yang ditaklukkan adalah seperti 
hukum fa yang diserahkan kepada Imam untuk mengelolanya dengan 
cara yang dilihatnya dapat mendatangkan kemaslahatan kaum muslimin.” 
Pada sisi lain, Umar menyimpulkan dari beberapa ayat tersebut bahwa 
semua kaum muslimin yang ada dan generasi mendatang memiliki hak 
di dalam fa', dan hak ini tidak akan sampai kepada orang yang berhak 
menerimanya melainkan dengan mewakafkan tanah, karena dia merupakan 
sumber abadi, sehingga dapat dimanfatkan oleh generasi mendatang, lain 
halnya dengan hal-hal yang hanya bisa dimanfaatkan secara temporal." 

2. Pendapat mayoritas, dimana mayoritas sahabat yang diajak bermusyawarah 
oleh Umar menyetujui pendapatnya untuk tidak membagikan tanah! 

3. Nampaknya kemaslahatan dalam hal tersebut. Dimana Umar berpendapat 
bahwa Imam diberikan pilihan antara membagi tanah yang ditaklukkan 
dengan perang, atau mewakafkannya, dan seyogianya Imam mengambil 
ketetapannya berdasarkan pandangan tentang kemaslahatan kaum muslimin 
pada masa sekarang dan di masa mendataang. Sebagai buktinya adalah 
perkataan Umar, “Demi Dzat yang diriku di dalam genggaman-Nya, jika 
aku tidak khawatir meninggalkan generasi akhir tidak memiliki sesuatu, 
maka tidaklah suatu daerah yang ditaklukkan melainkan akan kubagikan 
sebagaimana Rasulullah membagi Khaibar, tapi aku meninggalkannya 
sebagai simpanan bagi mereka yang akan mereka bagikan." 












an beberapa ayat /r'yang makvcdi 
at yang akan disebutkan pada pon ketya aanti 
Abd! Aris bin Muhammad Artahahi Al-Harafi, swt IIA, Ihrul Oayyim, ypsir 





dalah ayat 710 dari sur 





la. 








$ Telah disebutkan, takknjnya dan bandingin: Ay Syangiti, Idww  Iklinne (21276377) Kiwayat ini jug Ciebutkan dengar redksi, 
“Jika ks ia vanpa tata pit. maha ok ec dasub uk hkkma kowe merem mehabukur uban aka kar diwra mo bayar 
INI 








ben Sal diragukan ole 
Ai 


diwarsikamoleh Ibaui Mubarak da Ibnu Wabb dari Hvyam binSi'ad sendiri dai Za bin Alas dar aanya dergan ed 
tersebut. Lihat Yahya bin Adaa, y.vt Nm. d4, AKhathi, yudi :8) Absihagi, av (0223) Deagan demikian. tmays: ALMumad 
dan Jaan" ANlayangi menyalah: beberapa riwayat yang lebih kuat sehingga menunjukkan kegangiarnya dan ketemu annya Waah 
dam Sebugatmane #wayat Minyarn lha dinyatakan Icenah oleh Abduma ar Alu Is, pa ion. 9, 





Bab Il: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 491 


Berikut ini sebagian bukti terpenting tentang kemaslahatan ekonomi 
yang menjadi landasan ketetapan tidak dibagikannya daerah yang ditaklukkan 
tersebut, namun diserahkan kepada penduduknya dengan ditetapkan K/aryj 
kepadanya: 

a) Tenaga kerja, sebab penduduk daerah tersebut lebih potensial dan lebih 
berpengalaman dalam mengelola lahan. Oleh karena itu Umar mengirimkan 
surat kepada para gubernurnya agar menyerahkan tanah dan sungai kepada 
para pekerjanya, seraya menyebutkan alasan bahwa para pemilik lahan lebih 
mengetahui dan lebih kuat dalam pengelolaannya daripada yang selain 
mereka, dan bahwa kaum muslimin tidak memiliki potensi untuk mengelola 
lahan pertanian," Terlebih lagi bahwa sistem pertanian dan caraxcaranya di 
daerah tersebut tidak dikenal di daerah Arab. 


Oleh karena itu, kaum muslimin pada masa Nabi Sha/lallahu Alihma 
Sallam membiarkan orang-orang Yahudi mengelola tanah di Khaibar setelah 
ditaklukan-nya, karena ketiadaan tenaga kerja ahli yang mencukupi untuk 
melakukan kegiatan pertanian. Tapi kerika tenaga kerja dari kalangan kaum 
muslimin menjadi banyak pada masa Umar dan kapabel dalam melakukan 
pertanian, maka Umar mendeportasikan orang-orang Yahudi ke Syam, 

Untuk menjaga tenaga kerja di daerah penaklukan, maka Umar mewasiat- 
kan kaum muslimin dengan perkataannya, “Bertakwalah kepada Allah tentang 
urusan para petani: janganlah kamu membunuh mereka, kecuali jika mereka 
melakukan serangan kepada kamu," Dan Umar memerintahkan untuk 
tidak menyibukkan para petani dalam selain urusan lahan pertanian mereka: 
seraya mengatakan, “Berikanlah kesempatan mereka untuk membayar #hanyj 
mereka, dan janganlah membebani mereka di atas kemampuan mereka.” 
Sebagaimana Umar juga menjelaskan tentang urgensi memperhatikan mereka 
ketika penentuan jumlah #/aryj, dengan menyatakan, “Ini adalah kekuatan 
bagi mereka untuk membangun daerah mereka,” 

Pada sisi lain bahwa pemilik lahan dengan adanya kesepakatan dengan 
kaum muslimin, maka mereka menjadi abi dyimmah, dan termasuk rakyat negara 
Islam, maka membiarkan tanah di tangan mereka dengan menetapkan #haraj 
yang adil padanya adalah sebagai sikap yang lembut kepada mereka, dimana 






Im. 8, Abu Yusuf vi hlm 8,1235, Aliinihagi, 26 
Rajab, A/Liikhrg's Anbuw Al Khung, hlm 25, 
va 30, A Baibugi, cti:1955, dan Abu Ubaid menyebvikam bahwa Umar memuwintalikan pemakan perang 
eta endapakan musa mr madpaoan Woksg. ps pal Lu, Kah ANp Dk 
4 Abu Yosat og hlm, 77, Aeh Tabari an oe(:179) 
Tana NIM AE ASN 





492 Pikih Tikonomi Umar bin Al-Khathab 


mereka dibiarkan melakukan kegiatan ekonomi mereka dan menyerahkan 
kepada kaum muslimin apa yang dahulu mereka serahkan kepada para Kisra, 
bahkan lebih sedikit," dengan tidak diperbolehkan mempersempit kesempatan 
mereka dalam pertanian dan penghidupan mereka. 

Terdapat riwayat bahwa Umar ingin membagi tenaga kerja tersebut di 
antara kaum muslimin, dan memerintahkan untuk menghitung mereka, maka 
seseorang muslim mendapatkan bagian tiga petani: lalu Umar bermusyawarah 
dengan kaum muslimin tentang pembagian tenaga kerja ini, namun kaum 
muslimin berpendapat agar pembagian tersebut tidak dilakukan." Pendapat 
ini menujukkan urgensi pemahaman kesalahan struktur sosial yang boleh saja 
terjadi ketika dalam pembagiany sebab bagaimana mungkin kurang lebih 75 
Yo masyarakat menjadi budak bagi 25 Yo masyarakat yang lain?!" Sebagaimana 
pembagian tenaga kerja tersebut akan berdampak negatif dalam pengeks- 
plorasian lahan tanah. Oleh karena itu, kaum muslimin mengisyaratkan 
kepada Umar agar membiarkan para petani tersebut sebagai bantuan bagi kaum 
muslimin." 

b) Pada sisi lain, bahwa tugas inti para penakluk daerah adalah jihad. 
Maka Umar berupaya untuk tidak menyibukkan para mujahid dalam urusan 
pertanian dari jihad dan penjagaan benteng pertahanan, dimana beliau 
mengatakan, "Jika kamu mengandalkan tanah dan pertanian, maka kamu 
akan meninggalkan jihad.”! Oleh karena itu Umar menetapkan tanah yang 
ditaklukan masih tetap di tangan para penduduknya untuk mereka tanami, 
dan menetapkan &ruj yang maklum kepada mereka, agar menjadi /v' bagi 
kaum muslimin dan kekuatan dalam jihad melawan musuh merek: 














c. Umar menginginkan agar dacrah yang ditaklukkan menjadi sumber 
abadi baitul mal untuk dipergunakan dalam kemaslahatan kaum muslimin, 
dan sebagiannya menjadi dana cadangan bagi hal- hal yang baru, Hal ini 
dapat kita pahami dari perkataan Umar, “Akan tetapi akan menahannya 
untuk sesuatu yang berlaku pada mereka dan bagi kaum muslimin.” Juga 
dalam perkataannya, “Akan tetapi aku meninggalkannya sebagai tabungan 


1 Mereka menyerahkan Aara' kepada Kurs sebelum penaklukan bla. Sebagaaa eteocus: mmcnyebutkar: bahwa jupalah yang cmereka 
serabkan kepada Kiwa jauh lebih baryak daripada yang ditetapkan Umar kepada mereka. Libat, Al Mavarti,stsis kim, UM, DR, 
M “AW, bm, 

mh daerah takde 


peni akandisb 










spa 


tida 





kam ng 
Yaa bi Aam, gs Mo 42 Abu Ui, yo lu 44 Colamh 

gi Ahmad Dunya “ibumu 1 Tanngyah AI lakebadnah hlm, MU, 
Patin mk 
bon Zarjawaih, 9 
AI Murtagi Al Hani, aoi (5300) 
“bu Ubaid, ape hias 6), dam Ton Har, Tart Ded(6201) 








ily, 42,Abou Libaid, oi, hu 64, A-Baihagi, vii (9.220) 





Bab U: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 493 


bagi mereka yang akan mereka bagikan kemudian.""! Dan Umar menulis 
surat kepada “Amr bin Ash untuk tidak membagikan Mesir sehingga generasi 
berikutnya dapat berperang darinya,” 

Pejagaan benteng petahanan oleh pasukan merupakan bidang terpenting 
yang didanai dari &buraj daerah tersebug sebab jika daerah tersebut tidak 
dijaga oleh mujahidin, maka orang-orang kafir akan kembali ke kota mereka." 

Pembentukan dana abadi merupakan model ckonomi yang ingin 
direalisasikan semua negara untuk menghadapi berbagai kondisi yang akan 
terjadi, dan karena mengandalkan sumber kekinian seringkali menghadapi 
berbagai guncangan ekonomi: dan Umar memahami urgensi sumber dana 
abadi ini, dimana beliau mengatakan dalam suratnya keapda 'Amr bin Ash, 
“Demi Allah, jiryuh yang berjalan dan berguna bagi kita dan kaum muslimin 
yang setelah kita adalah lebih aku sukai daripada fui' yang dibagikan, 
kemudian seakan dia tidak pernah ada." 


d) Keadilan distribusi, dan menjaga hak generasi mendatang dalam 
kekayaan negara, Dimana Umar mengatakan, “Kalau bukan karena khawatir 
meninggalkan generasi belakangan tidak memiliki sesuatu, niscaya akan aku 
bagikan daerah taklukan.”'! Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa Umar 
ingin membagi tanah, lalu Mw'adz berkata kepadanya, “Sungguh jika kamu 
membagi-nya, maka kekayaan besar akan berada di tangan kaum, kemudian 
mereka meninggal, lalu menjadi milik seorang laki-laki atau perempuan, 
kemudian datang setelah mereka kaum yang memenuhi Islam dan tidak 
mendapatkan apa pun: maka perhatikanlah putusan yang mencakup generasi 
awal dan akhir mereka." 


Sesungguhnya perhatian Umar tentang hak generasi mendatang dalam 
kekayaan negara adalah menunjukan bukti rasa bertanggung jawab Umar 
dalam memperhatikan kemaslahatan rakyat, dan bahwa tanggung jawab ini 
tidak terbatas pada generasinya, namun memanjang pada generasi mendatang, 
sehingga seorang pemimpin muslim tidak boleh mengabaikan hak generasi 
tersebut, atau memperkenankan pelanggaran kepadanya.”! 


1 aah dbtkan akhvinya. Sebab niaga dapat kita cemmaridalam maslah tanah Khaibar, dimana Nabi Malih AN wnhaw 
menggunakan separeh matinya untuk dincara yang menimoanya Lahat, bm lap, (200) 
2 RHatsani, Naas -IoZam (1618419) Ada-deabab, Lonk-Abldaw bondan kid, bli, 197, Al Matagi AL Hiadi, 
dna (5700) 
8 Abu Yosal, ps it. 6870, 
ed Tabari, m4585 Ibnul Ai 
: ikan tki 
4 Yeah diebetkantikhrinya 
DR, Abdulah bin Ahumad adin, ws hlm. 70. Tanggung jowab ini menjadi semakin besar ika berka 
yang Capal babisepertambiag, ata te nas julaheya, oper Wa 

















494 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


&) Diantara hal yang telah maklum bahwa bumi merupakan dasar 
produksi yang penting, bahkan unsur produksi terpenting, Hal inilah yang 
menjadi sandaran Umar dalam pendapatnya untuk ridak membagikan tanah, 
seperti nampak dalam penolakannya terhadap orang-orang yang menuntut 
dibagikannya tanah, dimana beliau mengatakan kepada mereka, “Tidak, ini 
adalah hakekat harta!" Di samping itu bahwa tanah yang dimusyawarahkan 
pembagiannya memiliki urgensi yang signifikan, diantaranya lahan subur, 
terdapat sungai dan banyak tanamannya, Ini adalah yang diisyaratkan dalam 
perkataan Umar ketika menjelaskan alasannya tidak membagikan tanah, 
“Demi Allah, tidak akan ditaklukkan setelahku suatu daerah, lalu di dalamnya 
terdapat sungai besar seperti Nil, namun boleh jadi menjadi beban terhadap 
muslimin.” Maka dapa dianalogikan dengan sumber umum yang bermanfaat 
ini setiap hal yang memiliki manfaat umum, sehingga dia harus tetap menjadi 
milik bersama kaum muslimin yang dapat dimanfaatkan oleh semua. 

f) Terakhir, dikhawatirkannya perbedaan di antara kaum muslimin 
dan perselisihan tentang pengeksplorasian tanah adalah yang menjadi salah 
satu penyebab tidak dibagikannya tanah terscbuy dimana Umar berkata, 
“Aku khawatir jika kamu saling merusak disebabkan urusan air, dan aku 
khawatir jika kamu saling membunuh karenanya." Ini menunjukkan tidak 
seyogianya jika sumber umum dijadikan dalam kekuasaan kalangan tertentu 
(individu), jika akan berdampak peda pertikaian dan buruknya manajemen 
yang berdampak pada buruknya pengeksplorasian sumber tersebut. 

Keempar, serelah menetapkan untuk tidak membagikan tanah dan 
membiarkannya di tangan penduduknya, maka Umar berupaya keras 
untuk merealisasikan produkufitas setinggi mungkin bagi tanah tersebut, 
sebagaimana beliau juga berupaya untuk tidak menelantarkannya sedikit 
pun. Sebagai bukti hal tersebut adalah sebagai berikut: 

1, Umar menetapkan &/uruj bagi tanah yang laik dijadikan lahan pertanian, 
baik ditanami maupun tidak. Sebagaimana beliau juga menentukan £/uryj bagi 
setiap orang yang memiliki luas tertentu, dan tanah menjadi miliknya, baik 
laki-laki, perempuan, anak-anak, mukatab, ataupun hamba sahaya! Sebagai 


mu Adil Madi ps2 490). Oudarsah bin Ja 
a kamu bila karmu ling melakukan serosakan 





2 Xu (bal, you, 78 Daan ska peraliknya mavuk Il, taka Iayaa gugur dal irinya, sedangkan Aluny mah berlaku 
tanahnya, tarera tart ini merupitan alam muslim. Lihat. Yahya bin Adam, at hlm 81, Abu bai gps hlm 
Maa 11920620) 





Bab Il: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional “495 


tujuannya sebagaimana dikatakan Ibnu Outaibah adalah, “Agar manusia 
tidak mengabaikan pertanian, dan agar dilakukan pengelolaan tanah.”"! 
Umar menjadikan &hargj dalam bentuk barang dan sekaligus uang? dengan 


ad 


mendorong pengeksplorasian bumi sehingga &hany diserahkan dalam 
bentuk hasil pertanian. Sebab jika &haruj hanya dalam bentuk uang, maka 
boleh jadi sebagian petani meninggalkan pertanian dan bekerja dalam 
bidang lain, yang menurut mereka akan memperbanyak kadar Aharuj 
uang dengan mudah, Ini akan berdampak pada penelantaran tanah. Pada 
sisi lain, bahwa Alarvj dalam bentuk barang akan memperbanyak kaum 
kebutuhan pokok kaum muslimin, disamping banyaknya aliran uang dan 
penggunaannya dalam kemaslahatan kaum muslimin. 

Kaum muslimin pada masa Umar melakukan sebagian perbaikan 


» 


yang menjadi tuntutan kegiatan pertanian, seperti pelebaran sungai dan 
pembangunan jembatan.” Bahkan terdapat riwayat yang menyebutkan 
bahwa Umar megkhususkan sebagian hasil pertanian untuk pengelolahan 
lahan pertanian dan memperbaikinya." 

Ibnul Gayyim berpendapat bahwa Imam harus mengolah lahan pertanian 
dengan dana dari baitul mal, bagian kemaslahatan, dan tidak boleh 
mewajibkan para petani untuk mengelolanya dari harta mereka. Jika Imam 
meminta mereka untuk membangun lahan pertanian dari harta mereka 
dengan menghitung &harvj yang mereka keluarkan, dan mereka rela 
terhadap hal terebut, maka diperbolehkan. Mereka tidak boleh dipaksa 
melainkan jika bagian kemaslahatan tidak bisa menangani hal tersebut, 
dan tidak boleh memberatkan mereka dengan #huruj dalam pembangunan 
lahan pertanian. Dalam hal ini terdapat kemaslahatan bagi mereka dan 
bagi orang-orang yang memiliki hak dalam harta fv/'. Maka dalam kondisi 


ini, Imam boleh mewajibkan mereka kepadanya.” 


YG AM ada IN) 
3 Sebupiup ewayat menunjukkan bahwa Alur pede masa Urat adalah sebunyak satu dirham dan sekarung makanan dari setiap petak 
tanah, dan cikatakan selain tu. Lihat, Abu Ubaic, yo hlm. 45, 7479, Oudamah bi m. 366-367, Iin Rajab “4 








Dan Oang pelik enain we yag saji bwulkann nol meng Dp In 
Ab 





bendurgan Li Alie hlm. 104, ALMscnri, Aexueh (ll 

1 Zaluruh( 

(179485) menyebutkan pasal dengan ceria Perbaikan 

dalamnya disebutkan sehagian rincian yang berguna “entang.upaya Umur dalary bidang ini. 





lihai Ad Dgimmsl YAOI) dan Aoa usut meracalaa pendapat tang kewanbunpenerirtah dn kewaiba petai dlam 
melakukan perbaikan pertarian, Lihat bukuaya, Ker UKhoat hlm 230:2 


496 Fikih Ikonomi Umar hin Al-Khathab 


4. Umar melarang kaum muslimin membeli tanah #/urup" di mana makna 
ckonomi dalam hal ini dalah melindungi tanah terscbut sebagai wakaf bagi 
kaum muslimin disertai membiarkan para pekerjanya melakukan kegiatan 
di dalamnya. Sebab dengan dibelinya tanah £saryj berarti akan sunyi dari 
para pekerja, dan seorang muslim akibatnya dituntut tetap membayar 
klunjnya. Sebab itu berdampak pada tersibukannya seorang muslim dalam 
pertanian dari kegiatan jihad atau menyiakan-nyiakan pengelolaan tanah, 
dan terabaikannya hak kaum muslimin di dalamnya. 

Pada sisi lain, Umar juga melarang pembelian budak ahli dzimmah,! 
karena hal ini berdampak negatif dalam produktifitas tanah, barangkali 
pemilik tanah tidak bisa menanami sehingga hilang #luryinya. Abu Ubaid 
berpendapat bahwa jika ahli dzimmah memiliki budak, tanah, dan harta 
lahir, maka akibatnya semakin banyak jisyah yang harus mereka bayar, karena 
Umar memperhatikan kemudahan dan kesulitan dalam penetapan jizyah 

Kelima: Sebagian pengamat berpendapat bahwa ketetapan Umar untuk 
tidak membagi daerah yang ditaklukkan dan membiarkannya tetap di tangan 
penduduknya merupakan dasar “sosialisme” dalam pengertian ilmu pengetahuan 
kontemporer." Sementara pengamat yang lain menyimpulkan ketetapan Umar 
tersebut sebagai legalitas sistem “4 im”: karena tanah tersebut-menurut anggapan 
mereka- merupakan jar” bagi para pejuang yang harus dibagikan di antara 
mereka, sedangkan upaya pemerintah mempertahankan tanah tersebut tanpa 
membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk 
pengambilalihan pemerintah terhadap hak rakyat jika terdapat kemaslahatan 
yang menjadi tuntutan kebahagiaan mayoritas rakyat"! 

Sesungguhnya apa yang dilakukan Umar tidak sedikit pun seperti yang 
disebutkan para pengamat di atas, karena tanah tersebut bukan sebagai milik 
khusus bagi seorang muslim pun, namun merupakan tanah yang ditaklukkan 









Baibagi, 1. (0236). Abu Ubaid 
im Kei, Lang pal 4st 





Sebab larangan pembelia -anohi Boeni Pertama, dhan ueagai Fak 

 Ubaid menyebutkan dadali tereour dar fikih Umar Lahat bukunya, Kah M. tmus im. EKO. Nampaknyi, 

seba pertama adalah yang ka, karena #tng arah sebagaimana dikatakan AweSya!e- bukanlah bal yang keci, ca bih seru 

dengan pengekiploraian bumi tebab ema: dan perak Lihat, ALBaihagi. Alai Hi Nitaw av rn 7d) 

2 “hat, Ahurmmang, po (07) Abu “bad, apa Hlm. d4, AB bagi, “banar Mira 9:21), dan Ibra Fanjawalh, mo 2 
hat, Kiu “mmk hot 103,AI-Baihag pi(0:236 Dan discb'akan balyang sma, Umar bin Abdul is kabimaindenc-arng 
peralatan abi daitomah. Lina, Abu Ubaie, el. 103 

4 Zihat DB, Mukaranad Dhiya uddin Arah. Khong yu-4o Noohte-/-Malhah klas 107 

$ That DRA Abdul Wahid WK, As Tutor? 1 Igvdad/ 4 irom hlm 62, Muhammad Abdul Jwrwad Mabamarrad, Mitra IL 
ind &| nov ibu 248250. Ieberaya papan tere dipaparkan dandi wunagayahkanulk: DR, Abdullah ALMtadliablaru 

iko ALK ubah Wan ASKAR9, lan DR, Akctusalam Ablhali alam ALMkpuh An. Santai Aidapeh D-NKI, 
disebutkan di sir, 23awa bunyak diantara yang menyimpulkan Aa: im: dan yang Lunaya atas Leplts time 

adalah tidak mengaku sistem & btn secara mutlak, den tidak bermaksud memerangi keperilikan individu dan pemberantasan 
m meteka berpendapat bahwa pemerirtah bot melakukannya ika tewaslahatan tmum menuntut Hai tercbut, Far kami 

“dapatkan scbagiin ktb yang udak racnyetutkan perukiran terscdut dalem ectakin barunya. Liha, Mahmud Abu AeSu'ud, Khuisii 

Nipah latabad-A Litan kan. 58-42, DR,-Abalumalam Allan, ya, (2906) 












































Bab (1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 497 


kaum muslimin, dan seorang Imam dapat membagi atau mewakafkannya 
sesuai pendapat yang dilihatnya dapat mercalisasikan kemaslahatan kaum 
muslimin yang menjadi tuntutan penahanan tanah tersebut dan membiarkan 
penduduknya untuk mengelola dengan menetapkan #hargj padanya." 


Keduaj Ash-Shawafi 
1. Makna Ash-Shawafi 


Yang dimaksudkan 4s)-8hangjFl adalah tanah yang dipilih oleh Umar 
dari As-Sawad (lembah rimbun di Irak) dimana Umar tidak menghapusnya 
dan menetapkan #haruj padanya seperti halnya As-Sawad yang lain. Av)-Shunafi 
ini terdiri sepuluh kelompok, yang terpenting di antaranya adalah: setiap 
tanah yang semula milik Kisra atau kerabatnya, setiap tanah milik seseorang 
yang terbunuh di dalam perang atau didapatkan di tanah perang, daerah 
yang menjadi berpadunya air schingga banyak pohon besar dan lebat: dan 
sebagian fasilitas umum, seperti rumah yang dibuat raja-raja Persia di jalan 
pos sebagai tempat tinggal para pegawai pos." 








Diantara tanda terpenting tanah -4v/-8/)unafi ini adalah sebagai tanah 
produktif dan tidak terdapat pemiliknya, karena merupakan milik keluarga 





pemerintah, atau milik umum bagi pemerintah Persia, atau pemiliknya 
terbunuh atau kabur darinya, atau di dalamnya terdapat sescorang pun, seperti 
hutan yang rindang lagi lebat pohonnya di tempat-tempat berkumpulnya air 
tanpa disentuh tangan manusia." 

2. Cara Pengeksplorasiannya 

Beberapa riwayat yang membicarakan cara pengeksplorasian Ash-Shunafi 
diliputi sedikit kerumitang karena para pemilik tanah As-Sawad masih berada 
di sana, namun diserahkan kepada mereka untuk dieksplorasi dengan imbalan 
keharaj tertentu yang diserahkan kepada kaum muslimin: sementara tanah -4s/- 


| Ulicna berbeda peadapa: tentang kepesalikan tanah yacg ditklukas didalam perug. diatana pendapat rang dikuatkan beberapa 


ali adalah yang menga-skar Sura tanah tersebut sebagai wakaf agi kaum runlimim. Lihat, Aa Ubaid, ui hlm 776, Tari 
Hajar, pi (6360) DR Taka 















4 Ibnu Manzher mendetinisikan bahwa 4st YAsagiada! ikan dan tarah yang penduduknya lari darinya ta meninggal 
dar tidak memilk shi waris Bento tunggalnya: Shatiyah,” lihat, toe 12 Iran entus Di mana pada masa Nabi Uhstuda 
Aleihim Salon tendapua lahsa Sioiims dan rur-wpakan Ijah Lirnnr “dalm menyatukan pandangannya tndurar tenah AvSowd di 
Irak. Dirtana Yhotvsini adalah semula milik Sai Nachir, Khaibar. dan Fadik. Lihat rnctan haltersebur sada Abu Daud, “stan, 
Ihadiveno, 2107, dan Yahya 3m Adam, yscv, hlm. 89. Dimana Shgfot ebi'a umur daripada heru ssta dalam bentuk tanah dan 
yang Isinnya, sebugaimana dia juga merupakan tanah khas bagi seorang pemimpin, dan terkadarg untuk kepentingan umum, 
Titan, Lama AL Am mari Sa, 

3 Liht,Abu Yusuf pot hlm. 126, Att-Thabari, aro (41 LAI, 461) Akbaladiiri, op.co hlm. 380-181, Yahya bin Acara, yo blom 
CA, 1 Beihaggi, 4p.t19:225 222), Abdul Aris bin Mahammad Ar Rshebi A' Hanafi, gnc(I:395 397) 

8 Niat pelutkantanah: an yang weruyakan han pertanian 
pora penguasa dan orenp pang Dudsmah Iv 208, SEL 314, Ton Asalir, Tasdh 
Duwanga (2175, Abdul Mahdi 





















498 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


Shuwafi merupakan lahan yang para pemiliknya tidak terdapat di dalamnya, 
sehingga cara pengeksplorasiannya berbeda dengan cara pengeksplorasian 
tanah As-Sawad yang lain, meskipun seluruh hasilnya dipergunakan untuk 
kemaslahatan kaum muslimin, seperti insentif bagi para tentara, gaji pegawai, 
jaminan orang-orang yang membutuhkan, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara 
pengeksplorasian lahan -4s)-8huwafi? 

Beberapa pendapat ulama memberikan pengertian bahwa As/-8humuji 
menjadi milik baitul mal, dan Imam boleh memilih cara terbaik dalam 
pengeks-plorasiannya, jika dia mau maka dapat menetapkan orang yang 
mengelolanya dengan menyerahkan ke baitul mal kaum muslimin sebagian 
dari hasilnya, sedangkan yang selebihnya untuknya, atau dikelola dengan 
dana dari baitul mal kaum muslimin seraya mempekerjakan orang untuk 
mengelolanya, dimana kelebihannya menjadi milik kaum musliming atau 
diberikan kepada orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin." 

Meskipun sedikitnya informasi, tapi dapat dikenali beberapa sisi 
politik Umar dalam pengeksplorasian lahan “1s)-8hanufi, dan dapat dilihat 
karakteristiknya dalam tiga metode sebagai berikut: 


Pertama: Muzgara'ah 

Tanah yang dibawah kekuasaan negara diberikan kepada orang yang akan 
menanaminya dengan pembagian hasil. Sebab terdapat riwayat bahwa ketika 
Umar mendeportasi kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab, maka beliau 
memberikan tanah mereka kepada orang-orang yang mengerjakannya dalam 
bidang pertanian, dan menjadikan sebagian hasilnya bagi para pekerjanya, 
dan sebagian yang lain bagi kaum muslimin. Dan Ya'la bin Umayah berkata, 
“Ketika aku diutus Umar bin Al-Khathab dalam urusan &bargj tanah Najran, 
dia menulis surat kepadaku, “Perhatikanlah setiap tanah yang penduduknya 
dideportasikan darinya: jika tanahnya diairi irigasi atau hujan, maka korma 
atau pohonan yang terdapat di dalamnya, berikanlah kepada mereka untuk 
dikerjakan dan disirami, lalu hasil yang dikeluarkan Allah darinya, maka bagi 
Umar dan kaum muslimin duapertiga darinya, dan bagi mereka sepertiga. 
Dan berikanlah kepada mereka tanah kosong agar mereka tanami: lalu apa 
yang disirami dengan irigasi atau hujan, maka bagi mereka sepertiga, dan 
bagi Umar dan kaum muslimin duapertiga, sedangkan tanah yang disirami 





1 ita 22, dan bandingkan Abu Yusuf, yyst hlm, 126127, AbManardi, yu, bila. 281 
nya. 


Bah Ul: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 499 


dengan timba, maka bagi mereka dua pertiga, dan bagi Umar dan kaum 
muslimin duapertiga.”"! 

Riwayat tersebut meskipun berkaitan dengan tanah yang penduduknya 
diusir darinya di Jazirah Arab, namun menjelaskan salah satu cara yang ditempuh 
oleh Umar dalam mengeksplorasi tanah yang menginduk kepada baitul mal. 

Kedua: Pengaplingan 


Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Umar memberikan 
tanah As)Shung/k di mana sebagian pengpalingan itu untuk kegiatan-kegiatan 
yang berkaitan dengan jihad, dan sebagian yang lain diberikan kepada kaum 
muslimin setelah penduduknya hengkang darinya, lalu kaum muslimin 
menjadikannya sebagai ladang pertanian, dimana mereka membuat saluran 
di beberapa tempat darinya, dan mereka menyerahkan 10 9 dari hasilnya ke 
baitul mal. 


Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa pengaplingan di daerah taklukan 
itu hanyalah terhadap lahan -4s)-S/anw/i saja, Sebab diriwayatkan bahwa Umar 
menulis surat kepada Hudzaifah bin Yaman, “Janganlah kamu memberikan 
tanah melainkan lahan yang dahulunya milik Kisra atau kerabatnya, atau 


milik orang yang terbunuh di dalam peperangan, atau rumah pos, atau tempat 
Ka 





tahanan, dan tempat berpadunya air, 

Nampaknya, pengaplingan ini bukan sebagai kepemilikan, namun sebatas 
persewaan: di mana tanah diberikan kepada orang yang mengeksplorasinya 
dengan keharusan menyerahkan hak /u' ke baitul mal, dimana penentuan 
kadar hak ai' ini terkembali kepada kebijakan Imam, jika dia melihat 10 Yo, 
maka dia dapat melakukan, dan jika dia melihat 20 Yo, maka dia juga dapat 
melaksana-kan."! 

Ketiga: Pengembangan Langsung 

Sebagian riwayat menunjukkan bahwa Umar memilih tanah ash-shunafi 
dan dieksplorasinya untuk baitul mal, di mana hasilnya dipergunakan 
dalam kemaslahatan kaum muslimin, dan tidak mengkaplingkan sedikit 
pun lahan terscbut. Kemudian ketika Utsman menjadi khalifah, maka dia 


1 Nelah dwebutkan okrynya.Ibew Asakir menyebutkan Sana ketiks bangsa Koraawi cabut dan megen Syam dan pemilik nahan” 
lean mera, male penocan due ren mejadi mlam eslin (hwa bgi ban nidibrhan 







Mn 12, Ab Thaba ea (AN, Ibn Za 





talarh(0:902:805), Ab aitiami, Bag yah A/ Bal av Lewat Mumaf.V Hari (2489), 
bina A1 Mat 
AbManardi yo lilin 291 


500 Fikih Tikonomi Umar hin Al-Khathab 


mengkapling-kannya, karena dia berpendapat bahwa pengkaplingannya lebih 
banyak hasilnya dari pada menelantarkannya, dan mensyaratkan terhadap 
orang yang menggarap-nya agar memberikan hak fai" darinya,"! 


Sebagaimanana Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa Jaza" bin 
Muawaiyah ketika menguasai sebagian wilayah di dacrah Syam pada masa 
khilafah Umar, maka dia menetapkan jizyah kepada penduduknya, mengelola 
daerah yang subur, dan mengalirkan air ke daerah yang rusak dan mati, 
sehingga sangat bagus pengelolaannya! 


Apa yang disebutkan beberapa riwayat tentang metode pengekplorasian 
langsung terhadap lahan “1sh-Shanufi pada masa Umar ini dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapat ini diliputi sedikit kerumitan, karena tidak dirincikannya metode 

pengeksplorasian Umar terhadap tanah tersebut, Dimana pendapat yang 
mengatakan bahwa Utsman sebagai orang yang mengkaplingkannya, 
karena dia melihat bahwa pengkaplingan lebih banyak hasilnya daripada 
penclantarannya, maka pendapat ini memunculkan pertanyaan tentang 
maksud penelantaran lahan tersebut: apakah penelantarannya pada 
masa Umar, ataukah pada masa Utsman, lalu dia melihat bahwa 
pengkaplingannya lebih baik daripada penelantarannya?! 
Sesungguhnya politik Umar terhadap tanah dan perhatiannya dalam 
memakmurkannya, bahkan penarikan kembali tanah mati dari orang yang 
menelantarkannya, jelas menolak kesimpulan bahwa Umar menjadikan 
tanah yang produktif, subur dan luas menjadi terlantar tanpa dieksplorasi!"! 
Bagaimana mungkin pendapat yang mengatakan penelantaran lahan 
tersebut dapat selaras dengan apa yang disebutkan sebagian riwayat bahwa 
Umar mengeksplorasi lahan tersebut untuk kemaslahatan baitul mal? 
Sebagaimana seluruh sumber tersebut juga menyebutkan kadar penghasilan 
lahan bagi baitul mal, seperti yang akan disebutkan kemudian. 

2, Al-Mawardi menyebutkan bahwa hasil tanah As)-$hanuji pada masa Umar 
sebanyak sembilan juta dirhamy lalu ketika dikaplingkan oleh Utsman, 


yu Al Yoni leg, Au Va, ur dlu 2 
Ihah (88), dan bardingan ibaw Atsir, Miom 9) dimana kedua referensi servebus tidak secara jelas 
h yang dimakonarkan terebat lohan WA 1Acwntetaukah bukan, 
ih tua yang 
termasuk orange 
nga cum, dan kodek 
din rindang timamannya, dan kebanyakan mereka hri didepan kium musimin 
“Abdul Mahdi Abdui Hae AlMishris yok, hlm. 106110, 


















hat ibnv Katon, Kapodhas Mim M86, 


Bab (1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 501 


hasilnya menjadi semakin banyak hingga mencapai -menurut suatu 
pendapat- lima puluh juta dirham,'! 

Seorang pengamat mengomentari apa yang disebutkan oleh Al-Mawardi 
di atas seraya mengatakan, “Sesungguhnya beberapa referensi yang terpercaya 
menyebutkan bahwa Utsman mempelajari produktifitas tanah tersebut dengan 
metode yang pertama, dan nampak jelas baginya bahwa metode tersebut 
dibawah metode khusus yang lebih banyak menghasilkan, maka kemudian dia 
mengkaplingkannya. Maksudnya, diserahkannya lahan kepada individu yang 
mampu mengeksplorasinya dengan metode khusus dengan sistem bagi hasil, 
dan eksperimen menunjukkan lebih bagusnya pengganti ini, dimana hasilnya 
mencapai lima puluh juta dirham, jika dibandingkan sembilan juta dirham 
dalam metode pertama.” 


Pengutamaan eksplorasi khusus terhadap lahan pertanian yang menginduk 
ke baitul mal, bahkan dukungan pemerintah terhadap individu dan pembagian 
beban investasi secara bersama, adalah politik yang diikuti oleh Umar dan 
diutamakannya di daerah taklukan. Di mana Umar menjadikan tanah masih 
tetap di tangan para pemiliknya yang lama dengan menetapkan khany padanya 
yang mereka serahkan ke baitul mal, dan pemerintah andil dalam mendirikan 
sebagian usaha yang lazim untuk mendukung kegiatan pertanian, bahkan 
membiarkan sebagian &haraj yang ditetapkan bagi baitul mal, adalah yang 
memiliki andil dalam membangun daerah tersebut Ini adalah kongklusi 
yang dicapai oleh pengamat yang telah disebutkan di atas, dan tersisa diskusi 
perbandingan hasil Ash-8hanuffi pada masa Umar dan pada masa Utsman, dan 
penyimpulan hal tersebut tentang keutamaan pengeksplorasian khusus terhadap 
tanah pertanian. Penyimpulan ini -dengan tanpa menyanggah konklusinya- 
dapat diberikan beberapa catatan sebagai berikut: 

a Pengeksplorasian lahan -4v/-8/wnufr pada masa Umar tidak terbatas pada 
pengembangan langsung oleh pihak pemerintah, namun dilakukan pengaplingan 
sebagiannya dengan diserahkan kepada orang yang akan mengeksplorasinya 
dalam pertanian, seperti telah disebutkan sebelumnya, sedangkan beberapa 
referensi yang menunjukkan tema investasi pemerintah terhadap tanah tersebut 
secara langsung tidak menafsirkan hal tersebut secara cukup. 


1 Liu, AM, yang hlm 231, dan Abu Ya'layepa ru Z8 Sedangkan beber 

ob pada mana Umar lbih vdiki daripada yang disebutkan A-Mawardi, dn mu 
Av na ebanyak tujuh ja dirham, Liat Abu Yan, gs ih 125126 Abu Ubi yu 
bla: 217 
DR, Desugi Ahmac Dunya, Tmoil. 4 andal HW katishde Al Islam, blom, 342 33), Adapan yang dircaksudkan metode pertama 
ultah penyidapawasa Tapung urhuda lahan AA Stang pada pin Lin 


va menyehatkan hasil tanah 
us menyebutkan bahwa basil 
1.296, Oudawah ba Ja'far yod 











502 Fikih Tekonomi Umar bin Al-Khathab 


b. Riwayat-riwayat yang menyebutkan jumlah hasil tanah sh-S/ianufi 
pada masa Utsman adalah tidak kapabel karena tidak disebutkan oleh 
beberapa referensi tersebut dengan redaksi yang meyakinkan, namun 
dengan bentuk keraguan, yaitu dengan redaksi “menurut pendapat”, Dan 
seandainya pun penjelasan bahwa pertambahan hasil Ash-Shawuji pada 
masa Utsman lebih dari yang terjadi pada masa Umar itu shahih, maka itu 
merupakan hasil dilakukannya tambahan perbaikan lahan, pengembangan 
cara pengeksplorasiannya, dan hal-hal lain yang terjadi sebab perjalanan 
waktu, Sebab sebagian referensi menunjukkan bahwa hasil -11)-8hanu/i pada 
permulaan masa Umar sebanyak empat juta dirham kemudian bertambah 
hingga mencapai tujuh juta dirham,' Pada sisi lain, DR. Abdul Aziz Ad-Duri 
berpendapat bahwa hasil tersebut bukan hasil semua Ash-Shanu/i pada masa 
Umar, namun hasil #bunuji pohon atau kebun saja. 

Dari keterangan tersebut nampak jelas bahwa tanah yang menginduk 
ke baitul mal tunduk kepada ijtihad pemerintah yang dinilainya dapat 
merealisasikan kemanfaatan terbesar bagi kaum muslimin, dan bahwa Umar 
mengutamakan pemberian tanah yang menginduk ke baitul mal kepada 
individuindividu yang mampu mengeksplorasinya agar mereka eksplorasi dan 
mereka serahkan hak baitul mal di dalamnya sesuai kesepakatan bersama. 
Adapun pelaksanaan pemerintah dalam pengeksplorasian tanah tersebut secara 
langsung, maka sebagian referensi menyebutkannya dengan tanpa rinci, 
barangkali demikian itu dalam kondisi tidak terdapatnya individu yang ingin 
mengeksplorasi tanah tersebut. 






Sesungguhnya politik Umar dalam mengeksplorasi tanah sh-8/anu/i 
merupakan politik yang memiliki karakteristik variatif metodenya dan 
fleksibel. Hal inilah yang menjadikan politik tersebut laik bagi perjalanan 
kondisi dan situasi yang berbeda. Barangkali Khalifah Umar ibn Abdul Aziz 
rahimahullah menyadur politik kakeknya, Umar bin Al-Khathab tersebut dalam 
pengekwplorasian ash-sluny/h lulu dia menulis surat kepada salah seorang 
gubernur seraya menghimbau untuk mengeksplorasi As)-Shamufi dengan 
mengatakan, “Perhatikanlah apa yang ada di sisi kamu tentang tanah As)- 
Shawafi, lalu berikanlah dengan akad muzarauh dengan separoh bagi hasil, 
sedangkan apa yang tidak ditanami, berikanlah dengan sepertiga. Lalu jika 
tidak ditanami, maka berikanlah hingga mencapai 10 90, Jika tidak ditanami 





lia eenyitpulkan hal ini cari ebagian ceerensi 
#4 Abu Yasa gor Is 123 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Imernasional 503 


oleh seseorang, berikanlah dengan gratis. Lalu jika tidak ditanami, maka 
berikanlah bantuan dana dari baitul mal kaum muslimin.” 

Di antara yang penting disebutkan di sini, bahwa Imam Ath-Thabari 
tersendiri dengan penyebutan riwayat-riwayat dha'if tentang kepemilikan 
Av-Shanufi dan cara pengeksplorasiannya, dan DR. Abdul Aziz Ad-Duri 
menyimpulkan beberapa riwayat tersebut dengan mengatakan, “Nampak 
jelas bahwa khalifah kedua menilai Ash-Shanafi di As-Sawad dan di daerah 
timur Dajlah sebagai /vi' bagi pasukan Oadisiyah dan Jalaula's yakni sebagai 
ghanimah, setelah memisahkan seperlima untuk baitul mal. Sebagaimana 
beliau juga memperbolehkan pembagiannya di antara mereka, bahkan 
meminta hal itu kepada mereka, namun mereka tidak melakukan karena 
terpisahnya “s/-S/anyfi di beberapa arah yang berbeda, barangkali karena sisi 
keamanan, lalu mereka menetapkan perjanjian kepada para gubernur untuk 
mengatur dan menangani-nya, dan membagikan hasilnya di antara mereka. 


Beberapa riwayat tersebut disamping dha'if sanadnya, juga tidak 
rasional maknanya. Sebab bagaimana mungkin Umar menolak membagi 
tanah As-Sawad di antara para pejuang karena alasan yang telah disebutkan, 
kemudian memilih tanah yang luas dan subur dan diberikan kepada para 
pejuang -bahkan sebagian mercka- dan meminta mereka untuk membaginya: 
sedangkan Umar adalah orang yang mengkhawatirkan sibuknya mujahidin 
dalam urusan pertanian sehingga melupakan jihad, dan terpusatnya kekayaan 
hanya pada orang-orang tertentu?! Pada sisi lain, fugaha' yang mengatakan 
pembagian tanah rampasan perang, maka tidak seorang pun di antara 
mereka -sesuai pengetahuan penulis- yang mengatakan bahwa Umar telah 
membagi sesuatu dari tanah tersebur, padahal mereka sangat tekun dalam 
mengkaji dalil-dalil yang menguatkan pendapat mereka. Hal ini adalah 
yang menguatkan pendapat yang mengatakan ketidakabsahan beberapa 
riwayat yang menyebutkan bahwa Umar memilih sebagian tanah As-Sawad, 


lalu dibagikan kepada para pejuang, dan meminta kepada mereka untuk 
membaginya. 





1 Yahya bin'Adam, sit blm 63 
2 Sebab beberpa riwavat tericbur dari Se'aib dar Savf bin Umar, dimana Srwsib ida dikenal (majhul) sedangkan Sif korang 
searawaa yang menilik buku, Lkayad, dan dalam “mwayataya terdapat 
ta smaudha' palu) at orangurang yang. 

ag adal dlam sejarah" Libat, Ibnu Haha, 
Tag ove li. 262, dan Lian liar (148) Sebarsimama covaytsiwayattenebat juga samanya. 













Unika Khan Aa Diormbf 


tepentikan oa penyekanlanata LA bun 
KdeTanban en eNois, s 


504 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


f. Air 


Kehidupan segala sesutau yang hidup terkait dengan air, dimana 
manusia, hewan atau tumbuhan tidak akan hidup tanpa air. Allah berfirman, 


“3 . » 
gb IS UI ja Wa) 
. . - 

“Dan dari air Kami jadikan segala senatu yang bidup?" 

Air memiliki urgensi yang besar dalam kehidupan ckonomi, karena air 
merupakan barang konsumsi yang dipergunakan manusia dalam minum 
dan kebutuhan rumah tangga. Sebagaimana sumber air, seperti laut, danau, 
sungai, mata air dan sumur mengandung banyak mineral dan sumber 
kekuatang khususnya minyak bumi. Disamping itu, air memiliki andil dalam 
proses produksi banyak barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
diantaranya dalam produksi pertanian dengan kedua sisinya: tanaman dan 
hewan, produksi industri, dan bangunan. Lalu tempat mengalirnya air -seperti 
air terjun- juga laik untuk produksi listrik, dan masih banyak lagi fungsi air 
yang lain. Secara umum, bahwa sumber air merupakan penopang dasar bagi 
pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, kita dapatkan korelasi yang j 
antara penggunaan air dan pengembangan ekonomi dalam aneka ragamnya, 
seperti industri pertanian, industri makanan, dan lain-lain. 

Sungguh Umar sangat memahami urgensi air dalam pengembangan 
ekonomi tersebut, dimana beliau menilai eksistensi harta tergantung pada 








las 


eksistensi air, seraya mengatakan, “Dimana ada air, disitulah ada harta: dan 
dimana ada harta, disanalah muncul fitnah!” 

Hujan merupakan sumber air terpenting pada masa Umar, lalu mata 
air, dan selanjutnya sumur, Kemudian ketika Irak, Syam dan Mesir dapat 
ditaklukkan, maka terdapat sumber air yang lain, yang terpenting adalah 
sungai. Bila kita cermati, maka unsur campur tangan manusia manusia dalam 
pembentukan mayoritas sumber air tersebut sangatlah terbatas, bahkan boleh 
jadi tidak ada sama sekali. 

Di antara fenomena perhatian Umar yang sangat menonjol terhadap air 
adalah memerintahkan para gubernurnya untuk menggali sungai ketika melihat 





& (G5 Alok dan Ht wi ltd pd MduomdA Ai Among hana Dra MA 
Gara YAA) 









mal Hamid Atuh, Jtidbudpat MA awasi Mor, 80-57, IR Abu ALihar, Mit AAA asrid AI bola 
idm on Asam aki 7 Natpot -Intubad hlm 531, DR. Anwar Abeul Ghati AlAggad dan DE. Muhmemae Abdul Hartid A, 
“laadi,tefpintna- idenya (2.895 dan Abdulah "sd Adu Jomail,16 nd su-16/ow Loka, Bagan. loyo Ara 17, 
Telah dkakam takbeijaya. 





Bab Il: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 505 


adanya kebutuhan terhadap hal tersebut.!! Bahkan beliau berpendapat bahwa 
air pada asalnya merupakan hak umum bagi kaum muslimin, dan yang lebih 
utama di antara mereka adalah yang paling banyak membutuhkan kepadanya. 
Sebagai bukti hal tersebut, bahwa ketika masyarakat yang bertempat tinggal 
di jalan utama antara Makkah dan Madinah meminta izin kepadanya untuk 
mendirikan bangunan, maka beliau mengizinkan dengan mensyaratkan kepada 
mereka bahwa “ibnu sabil lebih berhak terhadap air dan tempat teduh”! 


Pada sisi lain, Umar tidak memperbolehkan tindakan apapun 
yang menghalangi pemanfaatan air umum, bahkan berupaya keras dalam 
mercalisasikan pemanfaatannya sebesar mungkin, Diantara contohnya adalah 
penetapan Umar terhadap hak saluran air bagi pemilik tanah dari sumber air 
yang jauh meskipun dalam mengairinya harus melalui lahan tetangganya." 
Dimana Malik meriwayatakan bahwa Adh-Dhahhak bin Khalifah mengairi 
lahannya dari Al-Uraidh dan ingin melewati tanah Muhammad bin Maslamah, 
namun Muhammad menolak, maka Adh-Dhahhak berkata, “Mengapa kamu 
melarangku, sedangkan air itu bermanfaat bagimu, dapat kamu minum dari 
pertama hingga akhir, dan tidak merugikan kamu?!” Muhammad tetap menolak. 
Lalu Adh-Dhahhak menyampaikan hal tersebut kepada Umar, maka Umar 
memanggil Muhammad bin Maslamah dan memerintahkan kepadanya agar 
memberi jalan air kepada Adh-Dhahhak. Muhammad menjawab, “Tidak!” Umar 
berkata, “Mengapa kamu melarang saudaramu dari apa yang bermanfaat baginya, 
dan hal itu juga bermanfaat bagimu: di mana kamu dapat mengambilnya duluan 
dan belakangan, dan tidak merugikan kamu?!” Muhammad menjawab, “Tidak, 
demi Allah!” Maka Umar berkata, “Demi Allah, sungguh dia akan mengalirkan 
air meskipun harus lewat di atas perut kamu!” Lalu Umar memerintahkan untuk 
mengalirkan air, lalu Adh-Dhahhak pun melakukan." 


3. Pembentukan Modal 


Pembentukan modal -dalam ragam bentuknya- merupakan pilar terpenting 
yang menopang kesuksesan pengembangan ekonomi. Di mana sub kajian ini 








2 Welah diwebutkan takhrunya: 
Hatannya 

$Nihar, A-Kasani de 4298298), dan DK, Balhaj AF-Arabi bin Ahriad, Adritag/'#Sgh “um, kajian di majalah 1 Bulurs 
1 Fyhepah AM Manor, isi 35, Th. KAL Hun 8748. 

4 Mita 9 


batak apa yang telah disebutkan sebelumya tenting pengatwan kepenulikan airdan peman- 





Umar abucap kemas 
lah bim Abdul Azis Al Mulih menyesutkan perbedaan pendapa: tugaha' dalarn Serpedoman terludap riwayat Umar tersebut, dan 
dia menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa penuh ar tidak tmeniliki bak anus sacagali kannya di nah ceatg bin jika 





506 Fikih ikonomi Umar bin Al-Khathah 





berupaya mengenali hal terpenting yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar 
tentang pembentukan modal hakiki, dan pembentukan modal sosial (bangunan 
dasar) dengan menilai keduanya sebagian bentuk modal yang lazim bagi proses 
pengembangan ekonomi," di mana kajiannya akan dibagi dalam dua pokok 
kajian, yaitu pembentukan modal hakiki, dan pembentukan modal sosial, 


a. Pembentukan Modal Hakiki 


Yang dimaksud modal hakiki adalah barang-barang dasar yang dapat 
dipergunakan di dalam produksi. Karena sebelumnya telah dipaparkan 
berbagai sisi yang berkaitan pembentukan modal hakiki ketika membicarakan 
beberapa tema dalam pasal yang telah lewat, maka apa yang akan disebutkan 
di sini merupakan paduan beberapa sisi tersebut dan pemaparannya secara 
ringkas. 


Pertama, Pembentukan Investasi 


Menabung (investasi) merupakan keharusan untuk dapat dikembangkan 
dalam pembentukan kebutuhan dasar produksi dan melindunginya. Dimana 
perhatian terhadap pembentukan tabungan dalam fikih ekonomi Umar 
ini nampak dalam penanggulangan terhadap segala fenomena pemborosan 
dan melampaui batas kesederhanaan dalam konsumsi. Di antara perkataan 
Umar yang menunjukkan hal tersebut adalah, “Kecukupan yang disertai 
kesederhanaan adalah lebih mencukupi daripada kelonggaran yang disertai 
pemborosan.” Artinya, pemasukan yang sama dengan kadar kecukupan 
disertai hemat dalam pembelanjaannya adalah jauh lebih mencukupi dan 
lebih banyak daripada pemasukan banyak yang disertai pemborosan. 

Pada sisi lain, Umar mengecam kaum yang menjadikan seluruh rizki 
mereka dalam konsumsi, dan memperingatkan putranya, Ashim dari 
menyerupai mereka seraya mengatakan, “Wahai anakku, makanlah dalam 
separoh perutmu, dan janganlah kamu membuang bajumu sebelum rusak. 
Janganlah kamu termasuk kaum yang menjadikan rizki yang dikaruniakan 
Allah kepada mereka di dalam perut mereka dan pada punggung mereka.” 

Diantara bukti perhatian Umar terhadap menabung adalah pesannya 
kepada seseorang yang menjual tanahnya dengan harga tinggi seraya 
mengatakan kepadanya, “Perbaguslah tempat harta ini!” “Dimanakah aku 





tuk modal dan pemsuglannya lita'ah LIK, Bkri Jamil An-Nashir.virdwunwo Asta kls 


Uataa 
“Telah disebutkan takhriinya, 
». Tar bacmakan takhrijuya, 


3 


Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 507 


meletakkannya, wahai Amirul Mukimin?”, tanya orang tersebut. Umar 
berkata, “Letakkanlah di bawah tempat duduk istri.” Ja berkata, “Bukankah 
demikian itu berarti menimbun, wahai Amirul Mukimin?” Umar menjawab, 
“Tidak menimbun, jika kamu telah menunaikan zakatnya!”! Ini tidak 
berarti bahwa Umar bermaksud menelantarkan harta dan menahan dari 
peredaran, namun bermaksud peduli terhadap harta dan tidak berlebihan 
di dalim penggunaannya. Demikian itu dikuatkan antusias Umar terha- 
dap pendayagunaan harta, pengembangan sumber ekonomi, dan menang- 
gulanginya dari segala bentuk penelantarannya dan pembekuannya. 

Adapun penafsiran Umar bahwa timbunan adalah harta yang tidak 
diberikan zakatnya, maka maksudnya bahwa timbunan yang pelakunya diancam 
oleh Allah dengan siksa yang pedih'l adalah jika menolak memberikan zakat: 
dan tidak seyogianya jika dipahami sebagai sikap sctuju terhadap penahanan 
harta dan penelantarannya. Sebab dengan mengeluarkan zakat harta akan 
mendorong muzakki untuk mengembangkan hartanya agar zakat dapat 
diberikan dari keuntungannya, dan bukan dari modalnya, sehingga demikian 
itu sebagai bentuk pemeliharaan terhadap harta. Oleh karena itu Umar 
mengatakan, “Niagakanlah harta anak yatim agar tidak termakan oleh zakat.” 

Sesungguhnya sederhana dalam menggunakan harta agar dapat 
ditabung dan dipergunakan sebagai modal adalah metode ckonomi yang 
benar. Sedangkan mengandalkan hutang dari dalam dan luar tidak akan 
mencukupi, dan tidak akan mencukupi pembentukan tabungan regional! 
bahkan menyebabkan terjatuh dalam jeratan utang ribawi yang menyeret ke 
dalam berbagai bentuk problematika, diantaranya yang paling riskan adalah 
kehilangan kemandirian, mengekornya ekonomi negara yang berhutang 
terhadap model ekonomi negara pemberi hutang, dan berputar Jalam 
lingkaran pembayaran utang dan bunganya yang berlipat-lipat." 





1 Ini ungkapan metafora tentarg perhatian terhadap harta dan penjagaannya 

1 Absluriazzay, si (42081. ArSuyath., 4Dyr Akilantur (3418) Ibau Abi Syaibub, nur (2411), dan A-Mutatai AM Lindi, rasis 
(6317 

D Lihat OS, AeTaudah 3d 

4 Telah disebutkan sebelumnya bersaraa beberapa mewayat lain, Oleh karena it tidak benar perdapsr sebagian oran yang merilai 
bbahwatidak mengervdangkan hara termasuk dalam rrakra menimbun yang i dalamnya terdapat ancarran ker hwa makna 

dalam bahasa eeuz1 dengan makna #komtminya, situ sekedar reemahan wang dari permlaran, Tapi mara menimaun 

yanga 

menghunbau mengermbangkan baru dan membelanjakan: 

Faktorlaktor yang mendarong hal tersbut sera 












imana hukum veperi itu bisa jadi 

kondisi Tapi pem pat bahwa setiap penahanan ang, 

didalawanawan keras tesvebut adlah uda ben: Jari ssi oya ah, Jandar sudut konon juga, Sebagaitomal, bata 
tuntik kemaslahatan etonomi 1 telah adi dengar cara meniaga bertambahnya peredaran mang sebsgaikeaaransharan Rank Sentral 
ketika terjadi irlsi. Dan lihatlah akur investasi yang elahditebunkan sehelumnya 

& Lila DR. Mabummod Ust Syabita, Nuhun Nico bla NA, 

& Jolin Cow Pte meng yaraikan ebetaja iidomnpak yang "scan bagi hotang rbawi datar akunya,” Usang Dunia Ketiga” 
Tihatlaa 4ebagat contoh h-m. 66-75, Sebaga1masan majalah “4: ijtamy'KuwoiC ga rconpublikakaa kaan tertang bahaya utang 
dan dampaknya yang menghancurkan dalam perdkoromian segara gara yang berhutang. lihat edisi TISR hlm, 22:29 dan isi 
1169 him, 2024 



















508 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


Tabel berikut ini menjelaskan utang luar negeri sebagian negara-negara 


Arab, dan perkiraan bunganya yang harus dibayar sclama dalam periode 
tahun 1990 hingga tahun 1997: 


Negara Jumlah Hutang Perkiraan 
(Juta Dolar) Jumlah Bunga 
Th. 1987 Th. 1990-1997 





Aljazair 24394 15374 
Oman 3445 2211 
Yordania 4502 3416 
Tunisia 8671 6459 
Sudan 9096 & 
Siria 47376 3401 
Somalia 2710 1419 
Libanon 333 283 
Mesir 37816 17093 
Maroko 22221 14955 
Mauritina 2458 1429 
Jibouti 281 142 














Pada sisi lain, bahwa diantara sebab mendasar jatuhnya suatu ncgara 
ke dalam krisis utang dan kehancuran ekonomi adalah mengikuti politik 
utang yang berlebihan dan menghabiskan pinjaman untuk bidang-bidang 
konsumtif lahiriah. serta tidak merencanakan pengembangan dana tersebut 
dalam bidang-bidang produktif yang menguntungkan yang dalam sela-selanya 
dapat tercalisasi pengembangan ekonomi dan pembayaran utang.” 

Sungguh banyak diantara ncgara-ncgara Islam kontemporer jatuh kc dalam 
perangkap pinjaman riba (berbunga) sehingga terbelit utang yang menumpuk 
dan menjadikannya hidup dalam memikirkan utang tersebut, bukan memikirkan 
pengembangan dan produktifitas, karena utang dan bunganya menjadikan 
sebab habisnya kekayaan. Seakan Umar telah memikirkan kondisi negara-negara 
tersebut ketika membicarakan krisis utang individu dengan menjelaskan sebab- 
sebabnya dan kongklusinya, kemudian memperingatkan bahaya utang dengan 
menyimpulkan dampak-dampak negatifnya dalam beberapa kata, Demikian itu 


18, disadur DR Adul Karim Rakkar 





Bah U: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 509 


ketika beliau membicarakan tentang seseorang dari Juhainah yang pergi haji 
dengan membeli kendaraan mahal, kemudian cepat pulang mendahului jamaah 
yang lain, dan akhirnya dia pailit, Lalu perkaranya disampaikan kepada Umar bin 
Al-Khathab, maka beliau berkata, “Amma ba'du. Wahai manusia, sesungguhnya 
Usaif'? Juhainah rela terhadap utangnya dan amanahnya agar dikatakan sebagai 
haji yang tercepat. Ketahuilah, bahwa dia meremehkan utang sampai meliputi 
hartanya dan dia tidak dapat keluar darinya, Maka barangsiapa yang memiliki 
piutang padanya, hendaklah datang kepada kami besok untuk kami bagikan 
hartanya di antara mereka, dan hindarilah utang, karena sesungguhnya utang 
itu awalnya keresahan, dan akhirnya sebagai kehancuran.” 

Lihatlah bagaimana Umar menyelesaikan krisis orang tersebut 
disebabkan berlebihan dalam utang yang tidak dipergunakan untuk tujuan 
yang hakiki dan bermanfaat, namun untuk berbangga-bangga diri dan tidak 
memperhatikan pembayarannya, sehingga utangnya meliputi hartanya dan 
jatuh pailit! Lalu Umar menjelaskan bahwa tindakan seperti itu menafikan 
agama dan amanah. Dan disebabkan keriskanan perkara inilah, Umar 
menyampaikan pembicaraan kepada umat untuk memperingatkan dari 
tindakan yang seperti itu. Padahal demikian itu hanya dalam utang saja, lalu 


bagaimana jika disertai bahaya riba yang menghancurkan??! 


Kedua: Penggunaan Harta 

Kekayaan tidak akan memiliki fungsi yang signifikan jika tidak 
diarahkan pada bidang-bidang investasi yang berguna. Oleh karena itu, 
Umar menghimbau agar mengembangkan sumber-sumber ekonomi dan 
melarang penelantarannya, Diantara bukti hal itu adalah perkataan Umar, 
“Barangsiapa menelantarkan tanah selama tiga tahun dengan tidak dikelola, 
kemudian datang orang lain lalu menggarapnya, maka tanah itu menjadi 
milik orang lain tersebut,”" 

Pada sisi lain, Umar juga melindungi dasar-dasar produksi, dan berupaya 
keras untuk tidak menjual atau mengkonsumsinya. Sebab ketika sampai 
kepada Umar bahwa kaum muslimin di Irak menyembelih kuda rnereka seraya 
mengatakan, “Kami hidup hingga menunggang ini2!”, maka Umar menulis 
surat kepada mereka, “Perbaikilah apa yang dikaruniakan Allah kepada kamu, 








1 Lihat, heZargan, Speh A0 Zanyani AI Mumuhihi (425) dan Ibnu Katvr, Mma 16 Fa 

1 Nak aparlai ba denda inc menatap ungu beburnan yag batik dan menggunakan kdi paman degan 
sebaikbuiknya, dun tanpa jatuh ks dalas rib:: karzaa Umar indir memunjam dan meminjamkan. dan nasivaash At- Dur'an dan 
'As Sunnah jaga sangat jelas dalam bal trs 

» Tlah iahwtkan aki jnya 





510 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


karena dalam perkara ini terdapat keindahan.” Sebagaimana Umar juga 
pernah berkhutbah di atas mimbar dengan mengatakan, “Janganlah kamu 
makan telur, karena jika seseorang makan telur akan sekali habis, sedangkan 
jika ditetaskan akan menjadi ayam.” 

b. Pembentukan Modal Sosial 


Sesungguhnya pembentukan modal sosial (bangunan dasar) merupakan 
tuntutan mendasar untuk tercalisasinya pengembangan ckonomi: dimana 
modal sosial yang menjadi tuntutan ini berbeda sesuai kondisi zaman, tempat 
dan kegiatan." 

Peliksarian benguinambangunan dasar yang dilekukan pada mass 
Umar akan nampak kecil jika dilihat dengan tolok ukur masa kita sekarang, 
namun merupakan hal yang besar jika dilihat dari sisi kesejarahan dan tuntutan 
kehidupan ekonomi ketika itu," Berikut ini selayang pandang sebagian 
pembangunan dasar yang dilakukan pada masa Umar: 

Pertama: Pembanguan Kota 

Pembangunan kota merupakan sarana dan prasarana mendasar 
yang menjadi tuntutan dalam proses pengembangan ekonomis karena di 
dalamnya dilakukan banyak kegiatan ekonomi, dan di atasnya didirikan 
berbagai fasilitas dan pelayanan umum. Sebagaimana pembangunan kota 
juga merupakan faktor terpenting terjadinya stabilitas, di mana di dalamnya 
diberikan banyak sarana untuk pengembangan sumber daya manusia. 

Sesungguhnya hal ini mendapat perhatian besar dari Umar, di antara 
contoh yang paling menonjol adalah pembangunan kawasan perumahan 
bagi kaum muslimin di daerah-daerah yang ditaklukkan. Di antara kota 
terpenting yang dibangun pada masa Umar adalah Basrah, Kufah, Moshul, 
dan Fusthath. 


Ketika membangun beberapa kota tersebut, Umar memperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut: 


D Tedah disebutkan tki 
ser menjadikan sebagi 
peduli calam mengambangkan dan omenggcrmbalakannya 

2 Telah disebutkan takhrinya. 

3 Di 







5, da titah apa yang elah kami wbbutkan sebelumnya ten! 
Periberian yang mereka terima dari pemerintah untu mi 


hat Umar kepada taun muslimin 
denar produksi (kambing, dan 








| Kovah AL Ab dabadhus AH Indera, bl 418, dan DR. Muharamsad Abdul Munt'iet Alat, 
Loper lea 200. 
sogiswa perabac menyertai tolok ukur terebut dalam setiap tempat yang dipeliatirya di dalam ikih donor Viar tentang 
tu musalah ekorori dan tvintemanya 
Sarad, aci A28), Aeh Thaberi po (ALS AM 521621) Isu Katir, AI Bolouh px An Nihgpah (276 77) Yaga 











Bab 1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 511 


1. Memilih Tempat yang Sesuai 

Pemilihan tempat pembangunan kota mendapat perhatian besar, dan 
Umar berupaya keras untuk memilih tempat yang sesuai bagi para penghuninya, 
seperti sesuai tabiat mereka dan tidak berdampak buruk terhadap kesehatan 
mereka, Olch karena itu, ketika bangsa Arab singgah di sebagian tempat yang 
tidak sesuai tabiat mereka dan berdampak buruk pada kesehatan mereka, maka 
Umar memerintahkan untuk mencari tempat yang sesuai seraya menjelaskan 
kriterianya dengan mengatakan, “Sesungguhnya bangsa Arab tidak cocok 
melainkan dacrah yang sesuai dengan unta mercka.”! 

Diantara kriteria tempat yang sesuai adalah dekat dengan fasilitas umum. 
Maka ketika Umar membaca surat dari Utbah bin Ghazwan yang menjelaskan 
kondisi Basrah, beliau mengatakan, “Ini daerah yang bagus: dekat sumber air, 
tempat penggembalaan, dan kayu bakar," Lalu beliau menulis surat kepada Utbah 
dengan mengatakan, “Singgahlah di sana!”? Sebagaimana Umar juga antusias 
agar antara kota dan tempat yang dipilih untuk perumahan tidak terpisahkan 
laut agar memungkinkan perpindahan dari dan kepadanya dengan mudah! 








2. Perencanaan Kota 

Pembangunan kota-kota tersebut bukanlah dengan cara yang serampangan, 
namun Umar memerintahkan untuk merencanakannya sesuai metode arsitektur 
yang ada ketika itu. Dimana sebagian referensi memaparkan secara rinci tentang 
perencanaan sebagian kota tersebut. Diantaranya, bahwa Umar menjadikan Abul 
Hayyaj Al-Asadi sebagai pelaksana perencanaan pembangunan kota Kufah dan 
memerintahkan kepadanya agar menjadikan lebar jalan berbeda sesuai funginya 
masing-masing: di mana jalan protokol selebar 40 hasta (20 meter), jalan raya 
dengan lebar 30 hasta (15 meter), dan jalan yang lain lagi selebar 20 hasta (10 
meter), sedangkan jalan kecil (gang) dengan lebar 7 hasta (3.5 meter). Semua 
perencanaan ini dilaksanakan ketika pembangunan Kufah, dan didirikan 
berbagai fasilitas sesuai perencanaan yang mendetil tersebut" 

Sesungguhnya pembangunan rumah sehat merupakan tujuan perenca- 
maan yang tetap dalam pembangunan kota, baik dalam pemilihan tempat 
ataupun cara mendirikannya. Sebab demikian itu tidak diragukan lagi tentang 





dampaknya dalam pembangunan sumber daya manusia." 


7“ Aduh divebutkan takhtinya: dar batlah cenvang yekitar tema in: pada DIK. Muhammad Ar-Saryad ALWalo, Intad 2 in 
adlah: AI Mula an mang, blm, 12115, 

B AhBaladeur, wp hlin 443 

3 Inn ion. 387, dan Yagut AlHamavi, yu (4263) 

& Lihat rincian temebut padas Ato Thabari, opv15:16-17),Ablakira, 4AMvtatud (3293 Abu Kayyaf adalah "Anu bin Mali bin 
Tumadah,dinsana Jin sebagai epaladivs Astektar dalam kensliran, Tihat Al Baladeari, gw, iba 388, dan DR Sili bin Ali 

ALMadelu, «UM tadhnah-A/-Aralab Silam hlan. 3239. 

Lahar DIK Muhammad As Sayyic at, alm, 101 108, dimana beliau #enielskan urgensi perlaasa dan pengaturan 

jalaa, dampak seseharan, dan lansia 












512 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Pendirian sarana umum dan pembagian tanah tanpa imbalan, 
merupakan cara terpenting dalam memotivasi pembangunan dan memper- 
banyak perumahan yang sesuai. Jika negara-negara Islam pada saat sekarang 
mengikuti metode tersebut, niscaya akan memberikan peranan besar dalam 
menyelesaikan problematika perumahan. Oleh karena itu, kita dapatkan seruan 
para ekonom dalam hal ini pada khususnya, yang seakan-akan seruan tersebut 
meniru apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin pada masa Umar, di 
mana seseorang diantara mereka berpendapat bahwa “suku dinas tata kota harus 
mempersiapkan lahan yang laik untuk pembangunan rumah dan fasilitasnya 
dengan cara membebaskan lahan dan membuat jalan yang lazim untuknya, dan 
jika lahan tersebut milik negara, maka sebaiknya dibagikan setelah dilakukan 
perencanaan dan dilengkapi fasilitas yang lazim baginya? 


Kedua: Masjid dan Pasar 


Di antara fasilitas umum terpenting yang mendapat perhatian kaum 
muslimin dalam membangunnya adalah masjid dan pasar, dimana kedua 
fasilitas tersebut mendapat prioritas daripada yang selainnya. Perhatian 
terhadap kedua fasilitas ini secara bersamaan menunjukkan pemahaman 
kaum muslimin -ketika itu- tentang konperhensifitas Islam dalam masalah 
agama dan masalah dunia, Demikian itu karena masjid merupakan lembaga 
pendidikan universal, yang di dalamnya seorang muslim menerima ajaran- 
ajaran Islam secara kaffah, termasuk hal-hal yang berkaitan tentang ekonomi, 
dan sebagai titik tolak ragam kegiatan umat. Sebagaimana masjid juga sebagai 
tempat pembentukan kepribadian muslim yang istigamah. Dengan demikian, 
masjid memiliki peranan besar dalam penyucian pribadi dan pendidikan, 
dimana ebelusnnya telah dijdhskar dampak hal tersebut dilara pembangunan 
sumber daya manusia. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan peranan 
yang dimiliki masjid dalam permulaan Islam dengan mengatakan, “Tempat 
para imam dan berkumpulnya umat adalah masjid karena Nabi Shallallahu 
Aluihi wu Sallam membangun masjid yang penuh berkah berdasarkan takwa, 
di mana di dalamnya didirikan shalat, dilakukan pembacaan A-Gur'an dan 
dzikir, pengajaran ilmu, penyampaian khutbah, kebijakan politik seperti 
pengangkatan para komandan pasukan dan pemberian bendera perang, dan 
tempat berkumpulnya kaum muslimin di sisi beliau untuk hal-hal yang 
penting bagi mereka tentang urusan agama dan dunia mereka.” 


ihat, AtliThabari, exot O-l6-1), dan AlBaladzuri, 401 klim, 3, 


DI Haidas Ghaibah. Mensy Bes Ahfar Ar-Lawur ol 0 Moy wrn oh hlm 275, dengan ungkapan bebas. 
Mm? A Facusa BSA) 








Bab UI: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 513 


Adapun pasar, maka keurgensiannya dalam ekonomi bersumber dari 
cksistensinya sebagai tempat tranksaksi banyak kebutuhan hidup bagi 
produsen dan konsumen, Sebab di pasar, produsen dapat memasarkan 
produknya, sementara konsumen mendapatkan keinginannya. Dan hal itu 
akan semakin mendukung laju dan berkembangnya proses kegiatan ekonomi," 

Masjid dan pasar mendapat perhatian besar pada masa Umar 
Radhiyallahu Anhu, karena perencanaan keduanya nampak dalam setiap 
perencanaan pembangunan kota. Dimana tentang pembangunan masjid, 
Umar memerintah-kan agar di setiup kota dibangun masjid, disamping 
upaya pemeliharaan dan pengembangan terhadap masjid-masjid yang telah 
ada Sedangkan tentang pembangunan pasar, maka ketika "Amr bin “Ash 
mengirimkan surat kepada Umar untuk memberitahukan rencananya untuk 
membangun rumah untuk Khalifah, maka Umar menulis surat kepadanya 
agar tempat tersebut dijadikan pasar bagi kaum muslimin.! 


Ketiga: Jalan 

Urgensi jalan adalah disebabkan posisinya sebagai sarana yang 
memudah-kan mobilisasi dan peredaran unsur-unsur produksi, dan sebagai 
sarana yang menghubungkan antar pasar, dan menjadi tempat peredaran 
hasil produksi. 

Umar sangat memperhatian keurgensian jalan, baik jalan darat maupun 
jalan air, dimana Umar menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab dalam 
urusan ini. Sebagaimana Umar juga mensyaratkan kepada Ahli Dzimmah 
agar andil dalam perbaikan jalan dan pembangunan jembatan."! 

Beberapa referensi menyebutkan tentang perhatian Umar dalam memper- 
mudah transportasi laut antara Hijaz dan Mesir. Diantara ucapannya dalam hal 
tersebut, “Sungguh jika aku masih hidup, niscaya aku akan membawakan kepada 
penduduk Madinah makanan dari Mesir hingga aku meletakkannya di AlJar.”" 
Untuk melaksanakan keinginan ini, Umar memerintahkan gubernurnya di 
Mesir, “Amr bin Ash untuk menggali terusan yang menghubungkan laut 
Merah dan sungai Nil, yang pelaksanaannya selesai dalam setahun, sehingga 


1 ihat, DR. Mubanamd Abdul Mun'im Afar, As Vegkanjud Udgtihadfab Bah Aokow Ab: kr Utgbiod YAW-wdw 57) dai 
Sinugi Ahmad Dunya, Durmfi Agushad Adam, An Nerhurveb AI gabah win Monylur km hlm. 143 
Tn apebuhn banya Tw ttg peta bor Ur ubadp ni Humuay hap Mai Hum 
Tim Saad, yan (15-15) lal. 62, 574, Timul Jovi, yo blm. R3, Tonu Kasir, jom 
Kite Milad aib 19 0 













Al Tbabari p.c/ A82), Doudamah bin Ja'far, yui he, 2, Abbsihagi, 4 Smww Ai Kobra 
ALA ban Ine! Chad SON, 





514 Fikih Ikonomi Umar bin Al-Khathab 


kapal dapat berlabuh di AHar, dan Umar melakukan kunjungan ke pelabuhan 
tersebut, Bahkan Umar memerintahkan membangun gudang di sana yang 
disebut Pur /- Riggi untuk menyimpan makanan dan hal-hal lain yang datang 
dari Mesir, dan menunjuk Sa'ad AlJari sebagai penanggung jawab pelabuhan 
Al-Jar dan gudang logistik yang terdapat di sana." 


Keempat: Pelayanan Pos 

Sebagian riwayat menunjukkan adanya pelayanan pos pada masa Umar 
Radhiyallahu Anbu, dan bahwa beliau ketika ingin mengirimkan surat ke suatu 
tempat, maka penyerunya mengumumkan, “Siapa yang memiliki keperluan 
ke daerah ini?!” 

Pelayan pos pada masa tersebut telah mendapat perhatian dari sisi 
pengaturannya, penetapan kantornya, dan pengangkatan para pegawai yang 
khusus melaksanakannya, 


Kelima: Fasilitas Umum yang Lain 
Diantara fasilitas umum yang dibangun pada masa Umar bin Al-Khathab 

Raudhiyallahu Anhu adalah: 

a. Rumah untuk para tamu (Dur Adh-Dhiyafuh) dari berbagai daerah yang 
datang ke Madinah. Bahkan Umar memerintahkan para gubernurnya 
untuk membangun rumah seperti itu di kota mereka masing-masing." 

b. Dar Ar-Rikgi (gudang logistik), yang dibangun di berbagai daerah, yang 
di dalamnya disimpan bahan-bahan makanan dan dibagikan kepada kaum 
muslimin. 

c.Pembangunan bendungan untuk mencegah bahaya banjir terhadap ke- 
maslahatan umum," dimana pembangunan fasilitas umum seperti ini 
merupakan sumbangan terpenting terhadap modal sosial. 

d. Diantara pelayanan penting yang dilakukan oleh Umar adalah memberikan 
penerangan terhadap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebab sebagian 
referensi menyebutkan bahwa Umar membuat lampu untuk menerangi 


1. Lahatyangn al ceebut peda Adurtamny gor bay Abi yaa 4 Ibnu Swt) yaa(x214, 236) Ibnul Juut, 
Ma 















(0524333, 
| Jan bundingkan Ibau $yabah,gxiv(327 IkwulJauzi, put bla, 109, Al Mubib tt Tabur, 
sist 

910), ve Han, Hot Ban (LACCAOL), DR, Ghalis in Abklul Kai Al ata, bowl 4-Korn 
Who, Bal 116217, 221) 

ad, yaa (1214), Ai-Balazuri ul. Ban bi. 391, Ayat. Tanba av Kini lm 126 
pot hlm, 387 RAI Balidtari, ajal “1 “Agra him, 18, Ibnul Ara, Kam Tam (A98) 

Zakat, AliSalatzusi ndek Ank, bln 71, AbActayi, “Ur hodhd(2 167) AldMtutagi ABIadi yi AIA) 








Bab Il: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 515 


Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan lampu-lampu tersebut meru- 
pakan sarana penerangan terbaik dari apa yang dicapai manusia pada masa 
itu. Seorang pencliti berpendapat! bahwa penerangan ini bukan bersifat 
temporal, namun berkesinambungan dengan disiapkan dana khusus 
untuknya dan petugas yang mengurusinya. Penerangan tersebut merata 
di seluruh masjid, bahkan berlanjut hingga setelah masa Umar. Sebagai 
buktinya bahwa ketika Ali bin Abi Thalib keluar rumah dan melihat lampu 
gemerlapan di masjid, maka dia berkata, “Semoga Allah menerangi Umar 
di kuburnya, sebagaimana dia menerangi kita di masjid kita.” 

. Diantara fasilitas umum yang didirikan Umar adalah beranda yang 
dibangun di sisi masjid Nabawi, yang disebut: Al-Buthaiha”, dan dia 
berkata, “Barangsiapa yang ingin berbicara, mendendangkan syair, atau 
mengeraskan suara, hendaklah keluar ke beranda ini!” Beranda tersebut 
lebih serupa dengan fasilitas hiburan, yang dibangun negara pada masa 
Umar bagi umumnya kaum muslimin untuk saling mendendangkan syair 
dan pantun. Hal ini menunjukkan bahwa di antara fasilitas umum yang 
didirikan pemerintah Islam adalah fasilitas khusus untuk hiburan dalam 
batas-batas kaidah syariah.IP'T 





1 Allhabidonri ane, hlm 6? 

DDR Cibalis bin Akdul Kat Akar 

5 Iban Aakis, Tiri Dimany 4280). 
(re 

4 Nelah disebuckantakhrinya dar tebindisebul 
merupakan fsilitas hai peryjaran 

& Kalian kak menyinggung fsicavfasihts dasar yang berkaitan dengan tentara Can keamtaran meskipan Uraar memiliki upaya 
yaag istimewa dalam hal terebut, dimana tidak semar gi dumpak Saslitarfasilit tersebut dalam mervaltasikan keamaran dan 
kestabilan, yang lanjutaya berdarrpeh pada bertembahnya preciuaki dan tersalisianya pembangunan, Lihat, DR. Ghalibb Abdul 
Kaf AO lewat | Tinya Ac Sienguh Iin: 214-276. 





mob Ah org Elon 1 lau 86, Ibaul Abdul Hadi, yui 





ul Jauzi, 
ula bahwa di exns terdapat orang yang berpendapst bahwa beranda terebut 














516 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


Pasal 3 
KENDALA-KENDALA 
DALAM PENGEMBANGAN 
EKONOMI 


Pengantar 

Dalam dua pasal sebelumnya telah dibicarakan tentang tuntutan-tuntutan 
manusiawi dan materi bagi pengembangan ckonomi, dan lingkungan yang 
sesuai untuk teralisasinya pengembangan ekonomi, tapi terpenuhinya 
tuntutan-tuntutan tersebut tidak cukup jika individuindividunya tidak 
mengetahui hakekat pengembangan dan urgensi ekonomi, dan keharusan 
peran serta di dalamnya. 

Sesungguhnya sebagian individu terkadang menjadi onak dalam 
tercalisasinya pengembangan ckonorai akibat pemahaman yang salah 
terhadap sebagian masalah syariah atau keterpengaruhannya yang negatif 
terhadap sebagian politik ekonomi. Sebagaimana juga terdapat individu yang 
menganggap bahwa larangan Umar terhadap para mujahid melakukan aktifitas 
pertanian di daerah taklukan sebagai kendala dalam pengembangan ekonomi. 

Olch karena itu, pasal ini dimaksudkan untuk mengenali dampak sebagian 
pemahaman yang salah terhadap sebagian masalah syariah bagi tercalisasinya 
pengembangan ekonomi, cara membenarkan pemahaman seperti itu, dan 
menjelaskan sebab-sebab dilarangnya para mujahid melakukan kegiatan 
pertanian di daerah taklukan. Semua itu adalah dalam persepktif Fikih ekonmi 
Umar Rudhiyalluhu Anbu, yang dalam kajiannya akan dibagi ke dalam tiga pokok 
permasalahan, yaitu: (1) Dampak negatif pemberian bagi sebagian individu: 
(2) Dilarangnya mujahidin melakukan kegiatan pertanian di daerah taklukan, 
dan (3) Pemahaman yang salah terhadap tawakal dan zuhud, 


Bab II: Pengembangan Ekonomi Jan Hubungan Ekonomi Internasional 517 


1. Dampak Negatif Pemberian bagi Sebagian Individu 
Sebelumnya telah dibicarakan sccara rinci tentang politik Umar 
Radbiyallahu-Anbu dalam pembagian bantuan sosial, dimana nampak jelas bahwa 
Umar Radhiyallahu Anbu menetapkan pemberian tahunan tersebut kepada orang- 
orang yang merealiasikan kemanfaatan umum bagi kaum muslimin, dan kepada 
orang-orang yang memiliki kebutuhan, Sedangkan prioritas dalam pemberian 
adalah sesuai tingkat kemanfaatan seseorang bagi umumnya kaum muslimin, 
atau sesuai tingkat kebutuhannya, atau berdasarkan kedua-duanya sekaligus. 
Sesungguhnya politik tersebut memiliki dampak yang positif dalam 
pengembangan ekonomi, namun terkadang memiliki dampak negatif bagi 





sebagian individu yang mengandalkan pemberian dan mengabaikan kegiatan 
ekonomi sehingga berdampak negatif dalam pengembangan ekonomi, 


Sebelum membicarakan dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi 
akibat pemberian tahunan ini, seyogianya disebutkan terlebih dahulu 
dampak-dampak positif terpenting bagi pemberian tahunan tersebut dalam 
pengembangan ekonomi, sehingga sub kajian ini akan terdiri dari dua 
pokok pembicaraan, yaitu: (a) dampak-dampak positif pemberian bagi 
pengembangan ekonomi, dan (b) dampak-dampak negatif pemberian terhadap 
pengembangan ckonomi. 


a. Dampak-dampak Positif Pemberian bagi Pengembangan 
Ekonomi 
Diantara dampak positif terpenting dalam pemberian bagi pengembangan 
ekonomi adalah sebagai berikut: 


Pertama, bantuan sosial merupakan sarana penting bagi perluasan tenaga 
produksi ketika ekonomi memerlukan peningkatan kemampuan mengeks- 
plorasi sumbersumber ckonomi yang tersedia, penambahan pembentukan 
modal yang hakiki, dan memperbanyak bangunan dasar. Tapi agar bantuan 
sosial ini memiliki dampak besar dalam peningkatan produksi, seyogianya 
diarahkan kepada penambahan pembentukan modal dengan cara memotivasi 
bertambahnya simpanan dan investasi di dalam kalangan tertentu." 

Sesungguhnya negara Islam pada masa Umar Radhiyallahu Anhu yang 
masih dalam tahap awal pendiriannya sangat membutuhkan penambahan 
bantuan umum untuk menggerakkan unsur produksi, meningkatkan potensi 
pengeksplorasian sumber-sumber ekonomi, dan pembentukan modal yang 


1 Titan, DR, Ahilutlah Syatkh Mahal Aiu Thabit, MugadlomA inai AI Madya Ai Amma Win 177 


518 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


hakiki. Sedangkan politik bantuan kepada individu akan menjadikan semakin 
meluasnya daya beli, dan selanjutnya akan berdampak pada bertambahnya 
permintaan universal yang akan melahirkan kondisi yang sesuai bagi 
munculnya kekuatan pasar dalam pergerakan dan lajunya ekonomi yang luas, 
dan selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya kekuatan produksi. 

Kedua, sesungguhnya Umar Radhiyallahu AAnbu sangat antusias agar 
terdapat kalangan tertentu (swasta) yang melaksanakan peranan besar dalam 
ragam kegiatan ekonomi, dan tidak sebaiknya jika pemerintah melakukan 
kegiatan tersebut secara langsung dan berlomba dengan individu di dalamnya. 
Hal ini mengharuskan pengarahan modal kepada individu agar mampu 
melaksanakan peranan dalam pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, 
Umar Radhiyallahu Anhu menghimbau kepada individu untuk menabung 
dan mengarahkan tabungan tersebut untuk investasi dan pembentukan modal, 
seperti akan dijelaskan kemudian. 

Ketiga, bantuan pemerintah memiliki andil besar dalam memenuhi 
kebutuhan dasar individu, mengantisipasi kemiskinan, dan merealisasikan 
kesejahteraan ekonomi umat. Masing-masing tujuan pengembangan tersebut 
memberikan prioritas strategi baru bagi pengembangan ekonomi. 

Pada sisi lain, pemberian bantuan juga memiliki andil dalam 
pengembangan sumber daya manusia dengan cara peduli terhadap kaum 
papa, sehingga menjadikan mereka lebih banyak mampu untuk melakukan 
kegiatan ekonomi, dan lebih produktif. Sebagaimana di antara tujuan 
politik prioritas dalam pemberian adalah untuk memotivasi individu yang 
melakukan pekerjaan yang mendatangkan manfaat bagi umat, Pemotivasian 
seperti ini tidak ragukan lagi tentang dampaknya dalam mengembangkan 
kemampuan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan lain-lain, 

Sebagian negara yang maju perekonomiannya memberikan kepada 
sebagian rakyatnya apa yang disebutnya dengan pajak terbalik, yaitu 
pemberian bantuan yang diserahkan kepada orang-orang yang memiliki 
penghasilan lebih sedikit daripada kebutuhan mereka, dan sebagian ekonom 
menetapkan bahwa bantuan sosial seperti ini tidak bertentangan dengan 
kemampuan ekonomi, dan tidak berdampak pada timbulnya pengangguran. 
Bahkan bantuan sosial dan penyempitan jurang pemisah antara orang kaya 
dan orang msikin memiliki andil besar dalam meningkatkan kecakapan 
sumber daya manusia dan penambahan produktifitasnya! 





aka gkenomi Bau yang inai lek Ai bat Boy daa bakunya lan Ba 
balikan DR. seri Hagon, gishadyas As Tama Was A7 








Bab UI: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan ikonomi Internasional 519 


Pada sisi lain, bahwa dampak bantuan sosial terhadap meluasnya landasan 
produksi dan lajunya ckonomi adalah hal yang menyebabkan banyaknya 
kesempatan baru untuk menggerakkan tenaga kerja yang menganggur, 

Keempat, tujuan mendasar dalam pemberian adalah untuk merealisasikan 
kecukupan para mujahid, agar mereka meluangkan waktu untuk berjihad, 
dimana tidak diragukan lagi dampak demikian itu dalam terwujudnya 
keamanan negara, dan terlindunginya daerah Islam dari serangan lawan, 
yang merupakan tuntutan terpenting dalam pengembangan ekonomi, seperti 
telah dijelaskan sebelumnya. 

Kelima, diantara yang telah dimaklumi, bahwa Umar menetapkan tanah 
di daerah taklukan sebagai wakaf bagi semua kaum muslimin dan menolak 
membagikannya kepada mujahidin, seraya menetapkan kluruj padanya. 
Dimana motivasi terpenting dalam mengambil ketetapan tersebut adalah untuk 
mewujudkan sumber abadi bagi baitul mal kaum muslimin, merealisasikan 
keadilan pembagian kekayaan negara bagi seluruh kaum muslimin, dan 
melindungi hak generasi mendatang di dalam sumber ekonomi tersebut. Maka 
di antara tujuan politik dalam pembagian pemberian yang diikuti oleh Umar 
adalah menyampaikan hak setiap muslim dalam harta kepadanya dengan 
melakukan pembagian harta yang mengucur ke baitul kaum muslimin sesuai 
kaidah-kaidah yang merealisasikan keadilan pembagian. 


b.Dampak-dampak Negatif Pemberian terhadap Pengembangan 
Ekonomi 

Kekhawatiran pengandalan individu terhadap pemberian dan meng- 
abaikan kegiatan ckonomi adalah rangkuman dampak negatif yang mungkin 
terjadi akibat penetapan pemberian. 

Sesungguhnya kekhawatiran terjadinya dampak negatif seperti itu 
telah muncul gelagatnya pada masa Umar. Sebab Abu Sulyan berkata Umar 
ketika Umar menetapkan pemberian, “Sungguh jika kamu menetapkan 
pemberian kepada manusia, maka mereka akan mengandalkan pemberian 
dan meninggalkan dagang."" Dan ketika Umar bermusyawarah dengan kaum 
muslimin dalam menetapkan pemberian, maka semua setuju kecuali Hakim 
bin Hizam, dimana dia mengatakan kepada Umar, “Sesungguhnya orang- 
orang Ouraisy adalah para pedagang, Jika kamu menetapkan kepada mereka 
pemberian, maka aku khawatir jika mereka mengandalkan diri kepadanya, 





1 Alibaladzari Vntad AbBrklr bra 614642 





520 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


lalu mereka meninggalkan dagang. Kemudian datang setelah kamu pemimpin 
yang menahan pemberian dari mercka, sedangkan kamu telah mengeluarkan 
mereka dari dagang." Maka kemudian terbukti benar apa yang dia katakan."! 


Bahkan terdapat riwayat yang memberikan pengertian bahwa 
kekhawauran tentang dampak negatif bagi pemberian ini telah nampak 
gcjalanya pada masa Umar. Sebagai buktinya, bahwa ketika Umar pergi ke 
pasar, maka beliau tidak mendapatkan di dalamnya kecuali para hamba 
sahaya dan orang-orang non Arab, sehingga kondisi tersebut membuatnya 
tidak enak, lalu para sahabat berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin, 
sesungguhnya Allah telah mencukupkan kami darinya (dagang) dengan /zi, 
dan kami tidak suka jika melakukan kenistaan. Cukuplah bagi kami para 
mantan hamba sahaya dan budak-budak kami.” Dan tidak lama lagi akan 
kami sebutkan riwayat yang menunjukkan pemahaman Umar terhadap 
dampak negatif pemberian dan kekhawatiran beliau terhadap terjadinya hal 
tersebut. 

Politik Umar Radhiyalabu Anbu dalam menterapi dampak negatif 
pemberian tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut: 

Pertama, sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anhw menetapkan pemberian 
adalah bagi orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum, seperti para 
mujahid, dan bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan yang tidak bisa 
bekerja. Adapun terhadap orang-orang yang dapat bekerja, maka Umar 
Rudhayallahu Auhu melarang pemberian kepada mereka, dan mendorong 
mereka untuk bekerja. 

Kedua, jika dipastikan terjadinya pengandalan oleh sebagian individu 
terhadap pemberian, maka itu tidak sebanding dengan dampak positif 
politik pemberian tersebut. Di antara hal yang telah dimaklumi adalah tidak 
terdapatnya politik ekonomi yang semuanya positif. Bahkan jika nampak 
kuat kemaslahatannya, maka dapat dilaksanakan dengan disertai melakukan 
terapi terhadap dampaknya yang buruk, dan diupayakan menguranginya 
sesuai kemampuan tanpa harus mengorbankan dampak positif yang lebih 
besar darinya." 


1 Zubair bin Dakar, kewlarah inai Persi sx-Ukhtundo (3372, dau bandiagkan DI. Abdul Aziz Ad-Duri, Maguro Torieh 

Igohai A4 Avob, lw. 19, Molhatnairl Husen Haika', “Fara (12207) Daw Ivhar Ibra Ai Al Dunya, kat ALA Wan 138, 

Amar da ccayebtkn perkataan Hima ban Abdul Unao yang mendekati perataan Hki yang dtanpakan hepada Ur 
terebut, 





2 Telah sebutkan tkhsijaya, den nadanya dhatif 
& hat, DI AbdullahSyaieh Mahemad AihThahir, Mugadbmal) Ilyas 1-Atalyuh AL Imah hlm. 174, dan DIK. Adul Mariam 
Fawzi, Ai Mafyab A5 Awal hm58. 


Bab U: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 521 


Ketiga, sesungguhnya Umar Rudhiyalialw Anbu menetapkan pemberian 
adalah setelah pemahamannya tentang kemanfaatan sistem terscbut. Meskipun 
demikian, beliau tidak melalaikan dampak negatif yang mungkin terjadi di 
dalamnya, dimana beliau berupaya meminimalisirnya, dan memperingatkan 
umat darinya. Di antara upaya keras beliau dalam hal tersebut adalah seperti 
berikut ini: 

1, Memperingatkan akibat buruk karena mengandalkan pemberian, dan 
meninggalkan kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, ketika Umar Radjiyal- 
Jahu Anbu melihat sebagian sahabat tidak berdagang dan meninggalkannya 
kepada para mantan hamba sahaya, dan mereka mengatakan, “Sesungguh- 
nya Allah telah mencukupkan kami darinya dengan fx''..”, maka Umar 
berkata kepada mereka, “Demi Allah, jika kamu meninggalkan dagang 
kepada mereka, niscaya kaum lelaki kamu akan membutuhkan kaum lelaki 


mereka, dan perempuan kamu kepada perempuan mereka.” 


ad 


Sesungguhnya Umar Radbiyallahu Anbu mengamati kaum muslimin dan 
menanyakan kepada mereka tentang bentuk penggunaan pemberian, dan 
seringkali beliau berkata sescorang diantara mercka, “Apa yang kamu laku- 
kan dalam awal pemberian yang keluar bagimu?" Dan beliau menghimbau 
mereka untuk mengarahkan sebagian pemberian ke dalam investasi dan 
pembentukan modal yang produktif. Sebagai contoh, bahwa ketika Kha- 
lid bin Arfathah datang dari Irak ke Madinah, maka Umar Rudhiyallahu 
“Abu bertanya tentang apa yang diketahuinya di Irak. Dan ketika Khalid 
bin Arfathah memberi-tahukan bahwa pemberian yang dibagikan kepada 
manusia jumlahnya banyak, dan mereka menggunakannya dalam sesuatu 
yang seyogianya dan dalam hal yang tidak seyogianya, maka Umar Radhi 
yallahu Anhu berkata, “Sungguh alangkah bagusnya jika keluar pemberian 
seseorang di antara mereka itu dibelikan kambing lalu dilepaskan di lahan 
As-Sawad mereka, kemudian jika keluar pemberian kedua, dibelikan satu 
ckor lagi dan dilepaskan di sana. Sesungguhnya aku, wahai Khalid bin 
Arfathah, mengkhawatirkan kamu jika setelahku dipimpin oleh orang- 
orang yang pemberian harta tidak disediakan pada masa mereka,” 

Dan Oasim bin Muhammad berkata, “Ketika pada masa Umar, harta 
semakin banyak dan dilakukan pemberian kepada manusia, lalu manusia 
berhenti dari mencari penghidupan, maka Umar berkata, “Wahai manusia! 


1 Telah discbutkan takhrinya dan komentar kepadanya. 
3 Telah disebutkan takhuinya. 


522 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


Perbaikilah penghidupan kamu, karena di dalamnya terdapat kebaikan bagi 
kamu, dan menyambungkan hubungan kepada selain kamu.” 

Keempat, Muhammad Husain Haikal mengatakan, “Pemberian 
mendorong bangsa Arab kepada kemalasan dan merasa cukup dari mencari 
rizki. Lalu ketika terjadi perubahan kondisi, dorongan penaklukan daerah 
terhenti, dan kalangan non Arab pun andil di dalamnya, yaitu ketika 
ibukota pindah dari Madinah ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, maka 
terhentilah pemberian yang pernah ditetapkan bagi penduduk semenanjung 
Arab, lalu generasi yang tumbuh dalam pengangguran tidak bisa lagi kembali 
kepada dagang dan mencari rizki, maka Hijaz tertimpa krisis, dan krisis ini 
berlangsung hingga waktu kita sekarang.” 

Pendapat Haikal tersebut dapat diberikan beberapa catatan sebagai berikut 

a) Pemberian adalah dilakukan terhadap semua kaum muslimin, baik 
di jazirah Arab, Irak, Syam, maupun Mesir, bahkan pada asalnya adalah 
untuk mujahidin yang keluar dari jazirah Arab untuk jihad fi sebililah, 
bukan khusus bagi penduduk Hijaz, sehingga dikatakan bahwa pemberian 





itu sebagai sebab terjadinya krisis di Hijaz. Jika kita katakan pendapat Haikal 
tersebut benar, lalu mengapa dia membatasi dampak krisis bagi pemberian 
tersebut hanya di Hijaz, dan tidak di daerah-daerah yang lain? Maka tidak 
diragukan lagi berlebihannya pendapat Haikal yang mengatakan, “dan krisis 
ini berlangsung hingga waktu kita sekarang,” 

b) Perlu diingat bahwa pemberian ditetapkan bagi tentara yang 
berperang, orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum, dan orang-orang 
yang membutuhkan dan tidak mampu bekerja, dimana pemberian kepada 
komunitas seperti itu tidak akan berdampak pada pengangguran. 

c. Haikal mengakui bahwa Umar memprediksikan terjadinya dampak 
negatif bagi pemberian, menghimbau kaum muslimin untuk mengembangkan 
harta mereka, dan menetapkan pemberian untuk merealisasikan kemaslahatan 
yang lebih besar, yaitu tidak sibuknya kaum muslim dalam bekerja sehingga 
tidak mengabaikan jihad fi sabilillah. 


Pada sisi lain, bahwa Haikal membicarakan dampak negatif pemberian 
tersebut setelah habisnya masa Khulafa'ur Rasyidin dan pindahnya ibu kota 
khilafah dari Madinah ke Damaskus. Nampaknya, perselisihan dan perbedaan 
internal yang terjadi setelah masa Khulafa'ur Rasyidin adalah yang menjadi 


1 Ibou AbiAd Dunya, tt hlm. 175 
2 Muhammad Husain Haika. opsit 1207) 


Bab U: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 523 





sebab terbesar -bukan pemberian- ketika kaum muslimin terimpa problem 
politik dan ckonomi, dan Haikal sendiri mengisyaratkan hal tersebut.!! 
Pengamat lain berpendapat bahwa pemberian tidak sebagai sebab 
keberpalingan dari kegiatan ekonomi. Ja menyatakan, “Kapan para pedagang 
meninggalkan perniagaan mereka hanya karena diberikan pemberian seperti 
itu, atau hanya karena sumber baru ditambahkan kepada sumber mereka yang 
pertama?! Bahkan sebaliknya adalah yang benar di sana: karena penetapan 
pemberian ini, dan penambahan hasil baru bagi kaum Ouraisy yang berdagang, 
adalah yang lebih menambahkan giatnya mereka dalam berdagang, karena harta 
akan mendatangkan harta. Ini adalah hakekat yang tidak membutuhkan dalil 
teori dan dalil realita. Kemudian harta -jika kita pandang dalam perspektif 
psikologi- merupakan dorongan terbesar untuk menambahkan, semakin maju, 
dan melipatkan usaha, Adapun kerugian yang menimpa pedagang Ouraisy 
setelah itu adalah dikarenakan sebab-sebab khusus, di antara yang terpenting 
adalah bertubi-tubinya fitnah (kekacauan politik) setelah masa Umar dan 
banyaknya perselisihan di antara kaum muslimin, lalu berkesimbungannya 
urbanisasi dari Hijaz ke Syam, Irak dan Mesir, dan bertempat tinggal di 
beberapa kota tersebut, yang setelah itu memiliki dampak dalam kemunduran 
perdagangan kauam Ouraisy, bahkan kemunduran segala sesuatu di Hijaz,” 


2. Dilarangnya Mujahidin Melakukan Kegiatan Pertanian Di 
Daerah Taklukan 

Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Umar melarang 
tentara membeli tanah milik ahli dzimmah dan melakukan kegiatan pertanian 
di daerah taklukan, sehingga sebagian pengamat salah dalam memahami 
larangan Umar tersebut dengan menilai bahwa bangsa Arab meremehkan 
kegiatan pertanian." 

Sebelum masuk dalam mendiskusikan pendapat tersebut, maka sebaiknya 
kita kenali sebagian rincian sikap Umar Radhipa/lahu Anbu tentang kegiatan 
pertanian yang dilakukan oleh tentara di daerah taklukan dan sebab-sebabnya. 

Sesungguhnya Umar Radhiyalahn Ani ketika melarang tentara membeli 
tanah milik ahli dzimmah atau melakukan pertanian di daerah tersebut, beliau 
memerintahkan juru bicaranya keluar kepada para komandan tentara untuk 





10722060. Atas dawar ini, maka apa yang disabatkan dalam riwayat Zubair vin Haktar, Maka den 






#uadalah 


hui 
& DR. Halal Al Janhumi, 4 Taha) Hgonha ny A4 Lima Mopeama" Sl Aim Was RS, 


524 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


menyampaikan bahwa pemberian (gaji) mereka telah ada, dan rizki keluarga 
mereka mengalir, maka mereka dilarang melakukan kegiatan pertanian."! 


Adapun sebab terpenting larangan Umar terhadap mujahidin untuk 
berladang adalah antusias beliau agar mereka meluangkan waktu sepenuhnya 
untuk berjihad dan tidak sibuk di dalam pertania 
dalam pekerjaan pertanian, maka jiwa mereka akan condong kepadanya dan 
sibuk di ladang, sedangkan pejuang harus selalu siaga di medan jihad dan tidak 
boleh membiarkan daerah perbatasan menjadi rampasan lawan yang selalu 
mengintai kelengahan umat Islam, dan Umar menjelaskan sebab ini dengan 
perkataannya, “Sungguh jika kamu mengandalkan tanah dan pertanian, maka 
kamu akan meninggalkan jihad.” 





Sebab jika tentara terbiasa 





Sesungguhnya pengintaian lawan dan penantiannya terhadap kelengahan 
kaum muslimin di daerah taklukan adalah yang mengharuskan para mujahid 
di daerah taklukan selalu dalam kesiagaan penuh sehingga memudahkan untuk 
melakukan pergerakan yang cepat, sementara berkerja di ladang kontradiksi 
dengan hal tersebut: karena dia menahan manusia di bumi dan cenderung 
merasa aman. Sebagai buku demikian itu adalah perkataan Umar, “Hindarilah 
pekerjaan non Arab yang menahan kamu di tanah mereka setelah kamu singgah 
di dacrah mereka, karena hampir dipastikan kamu akan kembali ke dacrah 
kamu. Hindarilah kenistaan yang akan menimpa kamu, dan tekunilah pekerjaan 
bangsa Arab: beternak, di mana kamu dapat singgah dengannya di mana kamu 
singgah.” # Dan sebagai jaminan tidak akan menetapnya kaum mujahidin di 
daerah taklukan, maka Umar udak mengizinkan mujahidin membangun rumah 
mereka di daerah taklukan dari tanah dan bata, namun mengizinkan mereka 
membangunnya dari bambu. Di mana mereka jika akan berperang, maka mereka 
membongkar rumah tersebut dan mereka ikat lalu ditaruh hingga mereka 
kembali, dan jika telah kembali, mereka membangunnya lagi." 


Pada sisi lain, bahwa di antara yang mendukung tidak dibagikannya 
tanah di daerah taklukan kepada mujahidin adalah dikhawatirkan terjadinya 
perselisihan tentang pengeksplorasian air dan dampak negatifnya terhadap 
kesatuan mujahidin yang merupakan syarat terpenting dalam kemenangan." 


Mia io M1 
az don burdingkane Abu bid, Kian 1 au hlm Ma.dan AL 
slah disebutkan takhzyaya, 

AW Baladrari, tt Kira AAS ABI, Tana Katvis, 4 Didpah so 2 Nehaah (22767, dan ketika terjadi kebakaran di sunah tersebut, 
(rvar mengizinkan mereka membangun rumah dengan tanah, terlebih setlah terjadinya kesshilen dan kondisi yang amuan. 

lah berirman, "Isa jaygt ham hand Janger ya nye how menjadi ide iing akmatn Kama "(AVAnflie) Lihat 
#Syaukani, Fatin (par (2L452) Diantara yang pclu dangatkan di ini, bahwa dihhawatrcannya perselisihan kaus muslimin 
at pembagian tamah kepanla mereka adalah: hal yang biasa dalatn pembagian tatah baru. dar dampaknya tentang aawulenya 
Kaslitas da 






Tum tebdorhob(? A8) 













Bah Ul: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Intemasional 525 


Sebagaimana perselisihan juga akan berdampak negatif dalam kegiatan 
pertanian. Ini adalah yang mengukuhkan bahwa membiarkan tanah tetap 
dikelola para pemiliknya semula, dan larangan mujahidin bersaing di 
dalamnya dengan mereka, adalah sebagai bentuk ketetapan positif yang dapat 
membantu kegiatan pertanian, dan bukan sebaliknya. ! 

Sesungguhnya umat yang condong kepada dunia dan lalai dari 
mengamankan daerahnya akan menjadi umat yang nista, tunduk terhadap 
lawan yang menunggu kelengahannya, dan kehilangan keamanan dan 
kestabilannya, yang selanjutnya berdampak pada kegagalan rencana 
pengembangan ekonomi dan bidang yang lain. Oleh karena iru, semua 
negara-di setiap tempat Jan zaman- mengkhususkan tentaranya pada bidang 
kemiliteran, dan tidak menyetujui jika mereka sibuk dalam kegiatan apa pun 


yang menyebabkan meninggalkan tugas utama merek: 





Islam menilai mengabaikan jihad dan meninggalkannya karena 
mengutamakan bidang pertanian atau yang lainnya sebagai sebab kelemahan 
umat dan kenistaannya, Dalam hal ini Nabi Shalla/lahu Alihi na Sallam bersabda, 

P3 Anna eat dah an Lan 
P3 GA Penay PA SI HA Tanly pnAP BI 

- . CA Je PEP ATA SA 
aa (dl Koran SEA V3 (SG AN Sal. Stan 
"Tika kamu melakukan jual beli dengan cara 'inah,” mengambil ekor sapi, rela 
terbudup pertanian, dan meninggalkan jibud, maka Allah ukan menimpakan 
kemistaan kepada kam, dan Dia tidak akan mencabutnya hingga kamu kembali 











kepada agama kamu." 


Dari hadits tersebut dapat disimpulkan tentang kesalahan anggapan 
sebagian kaum orientalis bahwa Islam memandang negatif terhadap bidang 


pertanian," dan bahwa bangsa Arab meremehkan kegiatan tersebut. Di antara 


Iemuslabaane sementara poeda seprti pada umurnay tidak teradi dalam halangan pemilik tanah yang telah 
ancicka, dun tsinganasing ncxgetahu buk dan koraabunya. Catatan pes in. prluanai okukan agan eeorang 
(an hakawa perala han sebut ar hrger Arah Jang kw, :to mereka liat Lt melsktian kegatan pretarsan 

1 Wah isebutknrinan haltersekut Sebagsiman Juga telhdisya-akan urgenw:pehcargan waxta oleh mujahid untak tesis 
daesuh perbatasan dan mengamackan viavah Islam, dan Cimpuk bal sebut dalam stabilias dan keumanan, yang merapakan 





“yarr enperving dalam keberhasilan resrana pengembang mekanomi 

1 “Ingtadalah menjual sesuatu dengan pembayaran tempo car dilakukan penyerahan barang kenada pembeli kervudian penyaalnya 
"membdi kembali s-helum diterimanya pembayaran dari orang yang membelinya dengan pembayaran kentan yang lebih murah 
daripata pembayaran tempo, Dan dikxsakan selair demaktan itu. Lihar,Asy-Syaukani, Nat Is larner(5:31-319) 

8 HI Ahmad, Mrs haditean, 381U, Abu Daud, Jimer had:tene, Sad dsn redaksi boginya, Alihaihagi, 
517) dan sanadaya stakih, Lihat, A-Aibani, Sila! 161 habib, hadits 0. 1. 

4 Beberapa dalil yang menunjukkan perlatian Ita terlado: kegiatan pertanian lcsh smasy hr daripada disebuk 
mengapa bil di sii kau sebutkan sebagiannya, Allah berfimuun, Tw sate Pliiaon “Uh! yag Pe hap merebut di yotg, 
mati Koni bdutb Inn itsdu Kami belaria loyal babat maha donputua moeka makam Can Koe padi papa kian belum karaa 
adu weton dun Ko pamurkam pada tavapa mat ai, sgne2e merk dpat moba ses ban, dar dan pa yng inrstukan ih tmyan menbu. 
Maka menpnkah merona dee enakan (DS Yk ALAN Dalan beberpa ayat teteh 1, AAN mengisyaratkan kebassan mana 




















526 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


yang dijadikan sandaran kaum orientalis adalah sabda Nabi Sha/lalhubu Alih 
nu Sallam ketika melihat alat pertanian, “Tidaklah ini masuk di rumah kaum 
melainkan Allah akan memasukkan kenistaan kepadanya.” Padahal hadits tersebut 
mengisyaratkan dampak meninggalkan jihad akibat sibuk dalam pertanian, 
dan membiarkan daerah dari serangan musuh kepada kaum muslimin, 





sehingga mereka merampas daerah tersebut dan menistakan manusia, 


Di antara letak kesalahan dalih tersebut, bahwa kaum muslimin memiliki 
kegemaran dalam kegiatan pertanian ketika diberikan kesempatan dalam 
hal tersebut. Bahkan sebagian mereka berupaya -meskipun dilarang: untuk 
melakukan kegiatan pertanian di daerah taklukan, jika Umar tidak campur 
tangan dalam melarangnya 2! 

Pada sisi lain, bahwa Umar memotivasi kaum muslimin -hingga di 
daerah taklukan- untuk melakukan kegiatan ckonomi yang tidak mempersulit 
pergerakan mujahidin dan berdampak mengabaikan jihad. Sebagai contoh, 
bahwa Umar menghimbau perdagangan, peternakan, dan berbagai kegiatan 
yang berkaitan dengan jihad, seperti memelihara kuda." Bahkan beliau 
memperbolehkan kaum muslimin melakukan kegiatan pertanian di daerah 
taklukan ketika mereka menctap di sana dan kon: 
aman. Di antara contohnya, ketika kaum muslimin menaklukkan Himsh 
dan penduduknya eksodus darinya, maka kaum muslimin menggarap tanah 
mereka dan dijadikan sebagai lahan pertanian." Dan, Umar memerintahkan 
Mu'awiyah agar menempatkan bangsa Arab di daerah yang jauh dari kota 
dan perkampungan, dan mengizinkan mereka menggarap lahan yang tidak 
dimiliki oleh siapapun! 

Terakhir, bahwa dilarangnya mujahidin melakukan kegiatan pertanian 
di daerah taklukan tidak akan menelantarkan tanah di daerah tersebut, 
karena ketetapan dikeluarkan dengan masih diberikannya tanah kepada para 
pemiliknya semula untuk mereka tanami, dan kaum muslimin mendapatkan 





telah benar-benar 


dari mereka Lwruj yang maklum. 





Nabi Shalidula Ab an Salur heevahdh 
wes baoton banar mebinkan seba 
DRL Yusut AI Daradhavi, Kafe Nala mal Mara Ao Siosud An Nabanyjuh lm. 108-109, 
Lihat Ibuu Ablal Makara, yo. hlm. !!1, Ibn Haja, asi 68) 

hat lan A50: 

Tslah disebutkan tahh:iaya. 

Cudamah bin Ja'tar, 1 Kang va Minetah 4 Kitakah 
Yak ln MS 


LA wovay acha woman tanaman aw mnabur hah la don buya dumakar ehi burn 
ab bayipa "CAR. Bukhar, Motif, hadits n0,2821). Dan lihat Ibnu Hajar, Bidid Ma S7, 








Bab W: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 527 


3. Pemahaman yang Salah terhadap Tawakkal dan Zuhud 


Sesungguhnya pemahaman yang salah terhadap sebagian masalah syariah 
merupakan hal yang paling riskan terhadap umat Islam. Sebab itu berdampak 
pada munculnya sebagian orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan 
meninggalkan dunia, mengabaikan pemakmurannya, dan menjahui kegiatan 
ekonomi, sehingga di dalam kalangan umat Islam tersebar “pengangguran 
yang berdalih ibadah.”"! 

Zuhud dan tawakkal merupakan dua sifat dari beberapa sifat terpenting 
yang dikehendaki syariat Islam agar menjadi penghias bagi orang mukmin, dan 
dijadikan sebagai cara mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia.” Jika kedua 
sifat tersebut dipahami dengan benar, maka akan memiliki dampak positif yang 
besar, Sebaliknya, jika keduanya dipahami dengan salah, maka akan muncul 
dampak buruk dalam kelompok besar dari umat. Kelompok tersebut memiliki 
pandangan yang negatif tentang kehidupan pada umumnya, dan kegiatan 
ekonomi pada khususnya, di mana mereka meninggalkan kegiatan tersebut, 
suatu ketika dengan dalih tawakkal, dan suatu ketika dengan dalih zuhud. Dan 
itu merupakan kendala paling riskan dalam perkembangan ekonomi. 

Sungguh sebagian pemahaman yang salah seperti itu telah muncul sejak 
dini, dan Umar memiliki sikap dan pandangan dalam meluruskan pemahaman 
yang salah tersebut, dan mengantisipasi beredarnya dan pengaruhnya di 
dalam kalangan umat. Untuk kajian hal tersebut, maka penjelasannya akan 
dikelompok-kan ke dalam tiga pokok kajian, yaitu: (3) tawakkal, (b) zuhud, 
dan (ce) dampak ekonomi akibat pemahaman yang salah terhadap tawakkal 
dan zuhud. 


a. Tawakkal 


Allah Subhanahu wa Tu'ala mengaitkan segala sesuatu dengan sebabnya, 
dan menjadikan bagi segala sesuatu sebab atau jalan untuk meraihnya, dan 
sikap manusia terhadap sebab atau jalan itu terbagi ke dalam tiga kelompok, 
yaitu: eksuim kanan, ekstrim kiri, dan moderat. 

Kelompok ekstrim kanan adalah orang-orang yang mengandalkan sebab 
dan tawakkal serta percaya sepenuhnya kepadanya. Adapun kelompok ekstrim 
kiri adalah orang-orang yang meninggalkan sebab dan mengabaikannya sama 


1 Lihat, DR. Syaugi Abmad Dunya, A/llow ae Ar Tntaryab ASIpikakpak hlm. 310. 

1 Dianura dell demikiar iruadalah firman Alah, Seswepwena 121 ct erutsrueg yang ewaku? (AH Imran: 9), dan sabda 
Rasubalah, "Zulsdluh hm dhamurxsso doa sia Ale ate Gi Lgu hah apa yoga» mara, ma wetan 
mein kamu” (MB, Tbeve Majah, “-Sxtax, hadirsno. 4102, dan sanadnya #hahih. Lihat AD Atasi, Sisieh AL Wadis Ash Shadehah, 
Balimu 344) 











528 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


sekali, Sedangkan kelompok moderat adalah orang-orang yang berpedoman 
kepada sebab dan menempatkannya pada apa yang dikehendaki Allah. 
Artinya, mereka memadukan antara mentauhidkan Allah dan keyakinan 
bahwa segala sesuatu itu mempunyai sebab atau jalan meraihnya." 
Sesungguhnya Allah Agu yu Jalla menjadikan usaha di muka bumi dan 
melakukan ragam kegiatan ekonomi sebagai sebab bagi keberhasilan manusia 
terhadap penghidupan dan rizki mereka, dan menghimbau mereka agar 
melakukan hal tersebut. Di antara dalil hal itu adalah firman Allah Tual, 


D0 .. Bat ea aan s0 . 
on la Ke (Ipa YA NN GS ar ca ja 
Kr aa Ma 

bel Mo ai) 

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mulab bagi kamu, maka beri 

penjurunya dun makanlah sehagjan dari rigkiNya. Dan banya kepada-Nya-lah 
kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (Al-Mulk: 15) 

Dan ketika seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Aluihi ma Sallam, 

“Ya Rasulullah, aku membawa unta, apakah aku mengikatnya, ataukah aku 


melepaskannya dan tawakkal?” Maka beliau menjawab, “Ikatlah (unta itu), lalu 
tawakkaliah!" 





lanlah di segala 





Terdapat kelompok yang menganggap bahwa usaha dalam mencari rizki 
dan melakukan kegiatan ckonomi bertentangan dengan tawakkal, sehingga 
mereka duduk dari mencari rizki dengan dalih bahwa itu berarti mereka 
merealisasikan tawakkal kepada Allah Ta'ala. 

Sesungguhnya sikap Umar Kadbiyallahu Anbu terhadap orang yang 
duduk dan tidak mencari rizki dengan dalih tawakkal sangat jelas dan tegas, 
dimana beliau menjelaskan urgensi kedinamisan dan pengerahan usaha di 
dalam mencari rizki, dan menyampaikan pembicaraan kepada umat dengan 
perkataannya, “Janganlah seseorang di antara kamu duduk dari mencari 
rizki seraya mengatakan, Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku!" Sebab 
kamu mengetahui bahwa Allah tidak menurunkan hujan emas atau perak. 
Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada sebagian manusia dari sebagian 
yang lain," Lalu beliau membaca firman Allah, “Apabila telah ditunaikan shalat, 







Dana, Ibra Oa pw) 
2 Divawayatkan oleh udi Lerakhat Akh alm. 27, Av Tormidei dalam Sum, hadits no, 2517,dan AlMunawi 
"menyatakan sanib ebagian sanadnya, Lihat, tuidtw Dai (28) 


Bab UI: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 529 


maka bertebaranlah kamu di muka bumi: dan carilah karunia Allah, dan ingatlah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung," (AlJum'ah: 10)" 

Dan ketika Umar Rur 
berkata kepada mereka, “Siapakah kamu?” “Kami adalah orang-orang yang 
tawakkal (mutavukkilun)” jawab mereka. Maka Umar berkata, “Tidak! Bahkan 
kamu adalah orang-orang yang mengandalkan pemberian manusia (murtaksihun)! 
Maukah kamu jika aku beritahukan tentang orang yang tawakkal? Dia adalah 


lau Anhu melintasi sekelompok orang, beliau 





seseorang yang menabur benih di tanah, kemudian berserah diri kepada 
Tuhannya.” 

Beberapa riwayat dari Umar yang menjelaskan hakekat tawakkal tersebut 
memiliki beberapa substansi penting, dan yang terpenting di antaranya adalah 
sebagai berikut: 

Pertama, Umar membedakan antara tawakkal dan junuakah di mana 
tawakkal itu artinya berserah diri kepada Allah Ya'uts, yaitu bila seseorang 
yang menampakkan kelemahannya dengan mengandalkan dan percaya 
diri scpenuhnya kepada Allah Tu'aia disertai mengambil scbab-scbab 
yang lazim! Hal ini merupakan amal terbaik. Sedangkan ranauka/ adalah 
berarti meninggalkan sebab dengan menyiakan-nyiakan urusan, namun 
mengandalkan orang lain dalam mendapatkan apa yang diinginkan." 

Kedua, bahwa tawakkal tidak menafikan pengambilan sebab atau usaha, 
bahkan mengharuskannya: karena agama seseorang tidak akan istigamah 
melainkan dengan sebab, dan meninggalkan sebab atau usaha secara total 
ditolak oleh akal sehat, syariat dan panca indera! Bahkan menghapuskan 
sebab sebagai sebab adalah tertolak menurut akal, sedangkan berpaling dari 


sebab secara total tercela dalam syariat,” 


Berusaha dalam mencari rizki dan mengambil sebab yang menyampaikan 
kepadanya adalah ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah 
Ta'ala. Oleh karena itu Umar mengatakan, “Tidaklah datang ajalku kepadaku di 
suatu tempat -selain di dalam jihad fi sabilillah- yang lebih aku sukai daripada 
kedatangannya kepadaku ketika aku sedang di antara dua kaki untaku dalam 
mencari sebagian karunia Allah.”! Sementara dalam himbauan melakukan 












Tedah diebtkan aki rijiya. A-Baiagi berkas, “Perkataan Uraat: A7 Abetskise, an iya: erangan yang mengandalkan anta 
(pemberan) mami” Lita. Syria “Jam DAN) 

an 11 Anak Mb ori akal dan Thea 
Rashi Ala Wah Ajaran Akari, 
ita Kp) 
Syashul Islan bru Tauneyab, A/Iwows 4 Kalea(5232) 
AAL Daibagi.epsir @O5 1, dan sebelumansa telah cisebuskan dengan redaki Inin 





pa Uta 
1.5, 








530 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


kegiatan ekonomi, dan larangan tidak mempedulikan mencari rizki, Umar 
mengatakan, “Hendaklah kamu memperhatikan keindahan dan memperbaiki 
harta, dan hindarilah perkataan: Aku tidak peduli!" Atas dasar ini, maka kegiatan 
€konomi tidak kontradiksi dengan sikap tawakkal, bahkan sebagai pelengkapnya. 

Kutiya, sesungguhnya tawakkal merupakan pekerjaan hati: maksudnya, 
bukan ucapan dengan lisan, dan bukan pula pekerjaan anggota badan." 
Oleh karena itu, jika seorang muslim mengambil sebab dan melakukan 
kegiatan ekonomi dengan menyandarkan diri kepada Allah dan memutuskan 
ketertautan hati dengan selain-Nya, maka dia lebih banyak tawakkal daripada 
orang yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, namun hatinya tertaut 
kepada sebab seraya mengira bahwa jika dia mengambil sebab tersebut, 
maka dia akan dapat meraih apa yang diinginkan. Dengan kata lain, tidak 
akan membahayakan akidah seorang muslim dikarenakan mengambil sebab 
atau melakukan usaha secara langsung, selama hatinya tidak bergantung dan 
condong kepada sebab tersebut. Sebagaimana tidak berguna bagi seorang 
muslim jika mengatakan, “Aku tawakkal kepada Allah!” tapi hatinya 
bergantung kepada selain-Nya, condong dan percaya sepenuhnya kepadanya." 

Pada sisi lain, mengandalkan sebab dan ketergantungan hati kepadanya 
tidak lebih sedikit bahayanya daripada meninggalkan sebab, bahkan lebih 
besar. Oleh karena itu, sandaran seorang muslim harus kepada Allah Tu'ula 
dan percaya kepada gadha' dan takdir-Nya dengan tanpa mengabaikan sedikit 
pun pengambilan sebab untuk mencapai, 

Keempat, perkataan Umar Radhiyallahu Anhu dalam mendefinisikan 
tawakkal, “Maukah jika aku beritahukan kepadamu tentang orang tawakkal? 
Dia adalah sesorang yang menabur benih di tanah, kemudian bersandar 
kepada Tuhannya” menunjukkan bahwa tawakkal yang benar harus disertai 
kegiatan ekonomi yang membantunya dan mendorong kepadanya: karena 
tawakkal merupakan energi spiritual yang mendukung kekuatan material, dan 
melindunginya dari kelemahan, kesombongan, dan keterpedayaan. Sebagai 
penjelasan hal tersebut, bahwa kegiatan ekonomi -dan kegiatan yang lain- 
akan melalui tiga tahapan:" 


1. Tahapan sebelum melaksanakan kegiatan: dalam hal ini tawakkal 
mendorong seorang muslim masuk ke dalam pekerjaan setelah melengkapi 





' stik, 178,31 
2 sbnul Cayyir, p.or(2 Md). dun Al-Buhagi menyebatkan perkataan sebagian ulama. "Berkerjalah yecara lshiraya,dan trwakbollah 
s 
4 








Jilam Gatra," Lihat, yoo (297) 
bmul Oayyim, 12! unwl4 hlm 113, 
Lihat, DR Syanyi Aluwal Duruya, to ilun PETA 


Bab (1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 531 


pengambilan sebab-sebab material. Sebab kepercayaan seorang muslim kepada 
Tuhannya dan berpegang kepada-Nya akan menghilangkan keraguan dan 
kekhawatiran akan kegagalan, dimana dia mengetahui bahwa Allah tidak 
akan menyia-nyiakannya, tidak akan merugikan jerih payahnya, dan bahwa 
“larangsiapa yang tawakkal kepada Allah, maka Dia akan mencukupinya”" 

2. Tahap pelaksanaan: disanalah seorang muslim melakukan kegiatan 
ekonomi dengan disertai tawakkal kepada Tuhannyaj sehingga itu mendorong- 
nya untuk melaksanakan kegiatan dengan semangat dan cermat, karena dia 
yakin bahwa pertolongan Allah akan menyertai seorang muslim dengan 
mengarahkannya ke dalam kebenaran dan menolongnya kepada kesuksesan. 

3. Tahapan setelah pelaksanaan, disanalah kegiatan terkadang sukses, dan 
terkadang pula gagal. Jika sukses, maka tawakkal akan menghindarkan seorang 
muslim dari kesombongan, karena dia yakin bahwa kesuksesan tersebut sebab 
pertolongan Allah Tu'la, sehingga kondisinya tidak seperti kondisi Garun 
ketika membanggakan hartanya seraya mengatakan, “Sesungguhnya aku diberi 
harta ini adalah karena ilmu yang aku miliki""! di mana dampak demikian itu 
adalah kehancuran dan kerugian. 

Sedangkan bila kegiatan ekonomi seorang muslim gagal, maka 
tawakkalnya kepada Allah akan membangkitkan semangatnya dan 
menghilangkan perasaan menyesal dan minder untuk melanjutkan kegiatan: 
karena dia telah melakukan sesuai kemampuan untuk kesuksesan kegiatan, 
sedangkan apa yang terjadi adalah gadha' dan takdir Allah, dan kebaikan 
adalah dalam apa yang dipilihkan Allah kepadanya. 

Kelima, sesungguhnya tawakkal kepada Allah menuntut keyakinan bahwa 
rizki berada di tangan-Nya, dan apa yang ditakdirkan-Nya kepada manusia 
tentang rizki pasti sampai kepadanya. Ini tidak berarti mengajarkan seseorang 
duduk dari mencari rizki, bahkan megharuskannya berusaha. Sebab mencari 
rizki -dalam perspektif akidah tawakkal- akan menjadi benar jika kegiatan 
ekonominya dilakukan sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah Tu'ufu. Dalam 
hal ini Umar Radhiallahu Anhu mengatakan, “Tidak seorang pun melainkan 
memiliki rizki yang menjadi haknya, Walaupun seseorang lari dari rizkinya, 
maka akan diikutinya hingga didapatkannya. Maka bertakwalah kepada Allah, 


dan perbaguslah dalam usaha mencari.” 





532 Vikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Memperbagus dalam mencari rizki adalah dengan mengambil yang 
halal, meninggalkan yang haram, dan menjauhi keresahan terhadap dunia 
dan loba dalam mencari dunia." 


b. Zuhud 


Terdapat suatu kelompok yang mengira bahwa zuhud berarti 
meninggalkan usaha dan kesengajaan bermiskin untuk beribadah kepada 
Allah Ti'ata, sehingga itu berdampak pada munculnya banyak arang yang 
tidak bekerja dengan dalih bahwa demikian itu mendekatkan diri mereka 
kepada Allah Tu'uta. 


Pemahaman yang salah terhadap zuhud seperti itu muncul akibat 
mengutamakan kemiskinan atas kekayaan secara mutlak, dan mengira bahwa 
kekayaan itu kontradiksi dengan kezuhudan. Sesungguhnya dalam fikih 
ekonomi Umar Radhiyallahu Anin terdapat banyak riwayat yang memaparkan 
pemahaman yang benar tentang zuhud, dan menyanggah orang yang keliru 
dalam memahami makna zuhud, yang penjelasannya dapat disebutkan 
sebagai berikut: 

Pertama, Umar Radhiyallahn Anju menjelaskan bahwa zuhud dengan 
maknanya yang benar adalah salah satu akhlak mulia yang dianjurkan oleh 
Islam. Di antara perkataannya dalam hal ini adalah, “Zuhud terhadap dunia 
adalah ketenteraman hati dan jasmani." Dan dalam suratnya kepada Abu 
Musa, beliau mengatakan, “Sesungguhnya kamu tidak akan memperoleh amal 


akhirat dengan sesuatu yang lebih utama daripada zuhud terhadap dunia,” 


Sesungguhnya Umar Radhiyullabu Anhu mengerti zuhud yang dimaksud- 
kannya ketika dia mengatakan, “Zuhud adalah mengambil hak dari setiap 
orang yang di sisinya terdapat hak, dan menganggap cukup dengan apa yang 
mencakupinya: karena jika tidak tercukupkan oleh sesuatu yang mencukupi, 
maka tidak akan ada sesuatu pun yang dapat mencukupinya.” 

Dan, ketika Umar Radhiyallahu Anbu mengetahui bahwa sekelompok 
ahli ibadah mengabaikan dalam mencari rizki dan menjadi beban orang lain, 
maka beliau mengarahkan mereka dengan perkataannya, "Wahai ahli ibadah! 
Angkatlah kepalamu, karena jalan telah jelas, Berlombalah dalam kebaikan, 
dan janganlah kamu menjadi beban bagi kaum muslimin,” 







Lahat, Ubral Dayang ot hlen 77, AwSindi, (Tagih Sman le Majah (382), Ab Munuwi, Bika (Indi (240-451) 





2 hat, Ibnal ayyim, coc alm 79, Arsindi, (lagi damar tor Majah BAL AlMunswi,tulelw Jua ASASI) 
9 boa, : AbMutaci Ak indi, g.c (9748) 

1 Telah diwbatk beberapa riwayat lain pada Tbaul Jawi, ogcit, hr. 160,161 170,22122, 
9 Tala daiwika 


Bah U: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Intemasional 533 


Kedua, apa yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa zuhud 
tidak bertentangan dengan usaha dan kekayaan. “Bahkan zuhudnya orang 
kaya lebih sempurna daripada zuhudnya orang miskin karena orang kaya 
bersikap zuhud padahal ia memiliki kemampuan, sedangkan orang miskin 
zuhud karena memang tidak mampu. Dan di antara keduanya tentu terdapat 
perbedaan yang jauh. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alihi mu Sallam 
adalah orang yang paling zudud terhadap dunia.” Ibnu Jauzi berkata, 
“Zuhud itu bukan berarti meninggalkan yang halal dan menyia-nyiakan harta, 
karena boleh jadi orang kaya itu zuhud, jika hatinya kosong dari dunia, dan 
boleh jadi orang miskin itu gila dunia jika sangat loba terhadap dunia, dan 
hatinya dipenuhi dengan dunia.” Ini berarti bahwa zuhud -sebagaimana 
halnya tawakkal- berkaitan dengan hati, yaitu "tidak tertautnya hati dengan 
dunia, meskipun dunia di dalam kekuasaannya.” 

Sungguh Umar Radhiyallahu Anbu termasuk orang yang paling zuhud: 
dimana Thalhah bin Ubaidilah mengatakan, “Bukanlah Umar orang yang 
paling awal daripada kami dalam Islam, dan tidak yang lebih dahulu daripada 
kami dalam hijrah, namun dia adalah orang yang paling zuhud terhadap 
dunia dan paling mencintai akhirat di antara kami,” Tapi kezuhudan 
Umar Radhiyallahu Arnhu ini tidak menghambatnya dari melakukan kegiatan 
ckonomi dan menghimbau kepadanya. Bahkan ia menilai usaha mencari 
rizki sebagai jihad fi sabilillah, dan sikapnya yang sangat tegas terhadap 
orang-orang yang tidak bekerja, hingga meskipun duduknya mereka dengan 
alasan untuk meluangkan seluruh waktu untuk beribadah.” 

Ketiga, zuhud yang dituntut dalam bidang konsumsi berbeda dengan 
zuhud yang dituntut dalam bidang produksi. Artinya, seorang muslim 
dituntut berproduksi dan berusaha mencari rizki agar dapat menjaga dirinya 
dan keluarganya dari membutuhkan orang lain, dan dapat berinfak di dalam 
berbagai kebaikan. Di mana zuhud -di sini- dapat dicapai dengan menjauhi 
yang haram, menetapi kaidah-kaidah syariah dalam produksi, mengambil 
hak yang menjadi miliknya, dan menjaga kesimbangan antara hak dan 
kewajiban. Sedangkan ruhud dalam konstimsi -di samping harus menjauhi 
hal yang dilarang menurut syariah- juga harus berimbang, merasa cukup 











Ibnul Gayyi, Uadod “Sabit, hlm 263 
ah 


1 
2 Again ALT (ABS, Hal yang sana juga dikatakan ulel AH bit Alulissl pad AL Akun 
, 
4 








Masa 
AI Gara, li Dahmmh (92401 3089, dan bandirgkan, IR. Ahdusalars Al Tbadi, PAKA p Spa“ 
ae da3 Ai Me Abah ot Nut Ge San bandingkan Ata usa 
ara, Wan 212 

& Wolah ducbutkan tncasn bal tersebut 





534 Pikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


dengan apa yang mencukupinya, dan meninggalkan mengkonsusmi sebagian 
miliknya karena mengutamakan orang lain dengan tujuan mencari ridha 
Allah Subhanahu na Ta'ala" 

Dengan kata lain, bahwa zuhud yang hakiki berkaitan dengan kuantitas 
konsumsi dan kualitasnya, dan berkaitan pula dengan kuantitas produksi 
dan cara-caranya. Di antara yang menunjukkan hal tersebut, bahwa riwayat- 
riwayat yang membicarakan zuhud menyerukan -pada umumnya- untuk tidak 
mencintai dunia dan ketertautan hati kepadanya, tenggelam dalam kesenangan 
dan memperbanyak kenikmatan dunia, namun tidak menyerukan agar 
meninggalkan berusaha dan berhenti dari produksi, meskipun menyerukan 
keharusan komitmen kepada hukum-hukum syariah, baik dalam produksi 
maupun konsumsi?! 

Sesungguhnya membaurkan antara zuhud yang dituntut di dalam 
konsumsi dan zuhud yang dituntut di dalam produksi adalah yang 
menjadikan sebagian pengamat mengira bahwa Umar karena kezuhudannya 
yang keras itu berarti bahwa beliau “takut kepada kekayaan, dan menilainya 
sebagai dasar keburukan sosial”! 

Adapun yang benar, bahwa Umar Radhijallahu Anbu tidak takut kepada 
kekayaan, dan tidak menilai harta secara intrinsik sebagai keburukan, namun 
beliau khawatir jika kekayaan sebagai sebab penyelewengan dari kebenaran, 
atau kaum muslimin tersibukkan dengannya dan melalaikan ketaatan. Di 
antara bukti demikian itu adalah, bahwa ketika Umar Radhiyallahu Anbu 
melihat banyaknya harta yang mengalir ke Madinah seiring keberhasilan 
penaklukan daerah oleh Islam, maka beliau mengatakan, “Ya Allah, 
sesungguhnya kami tidak mampu melainkan gembira dengan apa yang 
Engkau hiaskan kepada kami, maka jadikanlah aku, ya Allah, agar dapat 
menggunakannya di dalam kebaikan, dan aku mohon perlindungan-Mu dari 
keburukannya.”4 Ini adalah yang benar, karena manusia khawatir terhadap 
dirinya, anaknya dan keluarganya, jika menjauhkan dari kebenaran atau 
melalaikan dari mengingat Allah. 

Pada sisi lain, perkataan Umar Radhiyallabu Anbm tersebut menunjukkan 


bahwa manusia cenderung mencintai dunia dan gembira dengannya. 
Oleh karena itu, Umar Radhiyallahu Anhu meminta kepada Tuhannya agar 








ti Salam sub kajian “Ka 
h- Ibnul /atzi, gd: hlm. 211-220, 

snadw'A/Tptubesal An Ar Koba we As Kari, bla 237. 

an Imara Bukhari menyebatkannja dengan diberikan anotasi (owukog. Lihas, Tomu Ihjar, 
(An Dot AL Memoar (2110) 





Bab Il: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 535 


disampaikan-Nya kepada kondisi terbaik dalam berinteraksi dengan harta, 
yaitu zuhud terhadap harta setelah menguasainya, berpaling darinya discrtai 
menyambutnya dan mengendalikan diri darinya." 

Sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anbu takut terhadap kemiskinan 
dampaknya dalam membutuhkan kepada manusia, atau tidak 
mampu melakukan kewajiban, dan melalaikan dari kebaikan. Di antara 
doa beliau adalah, “Ya Allah, janganlah Engkau perbanyak dunia kepadaku 


kari 





yang menyebabkan aku lacur, dan janganlah Engkau persedikit bagiku yang 
menyebabkan aku lupa." Dan Sa'id bin Al-Musayyab menjelaskan bahaya 
kemiskinan dengan mengatakan, “Tiada kebaikan bagi orang yang tidak ingin 
mengumpulkan harta yang halal, karena dengan harta, dia dapat menjaga 
dirinya dari meminta kepada manusia, menyambungkan kerabatnya, dan 
memberikan haknya.” 

Sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh Umar Rad/iya/uhu »nbw adalah 
berlebihan dalam konsumsi, selalu bersenang-senang, terpedaya dengan 
harta, atau mengambil hak kaum muslimin. Ini adalah zuhud yang hakiki, 
dan Umar tidak pernah menghambat usaha dan melakukan kegiatan yang 
produktif, seperti yang telah disebutkan penjelasannya di banyak tempat. 


Keempat, sesungguhnya zuhud tidak dapat diterapkan bagi orang yang 
berhenti dari bekerja agar menjadi beban bagi masyarakat. Sebagai dalil hal 
itu adalah sabda Nabi Sha/fullahu Alaihi ma Sallam, 


“Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintai kamu, dan zuhudlah 


terhadap apa yang di sisi manusia, niscaya manusia mencintai kamu? 


Dan, sebelumnya telah discbutkan bahwa Umar Radhiyallahu Anhu 
melarang orang-orang yang ahli ibadah untuk meninggalkan usaha, dan 
menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh menjadi beban bagi 
manusia, Sebagaimana Umar Radbijallahu Anbu juga mewasiatkan kepada 
umat Islam dengan perkataannya, “Hendaklah kamu memutuskan apa yang 
di tangan manusia: karena tidaklah seseorang memutuskan sesuatu melainkan 
dia tercukupkan darinya: dan hindarilah tamak, karena sesungguhnya tamak 
adalah kemiskinan.” 


Iban Mahar, andri 260) 

2 Telah diebetkantakhrinya 

5 Ibaul Oayyim, cpat hlm. 259, Ibau Mulih, 46 ida bySyorijuh (1269, dan Ali Ri 
mengaramgkan mama, meringankan akal Wan mengarah kepada kemurkari." 
jala 





Ida. Inn tazagatakan, “Kemiskinan tu 
at As Syuril'ArRilha, Nabi! Kakadat, 


37 
£ Telah disebutkantakhrjjaya 
Telah ncbutkan taklujuya. 


536 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


Berdasarkan keterangan di atas, bagaimana mungkin zuhud terhadap 
apa yang di sisi manusia, bagi orang yang berhenti bekerja dan tidak 
melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menjaga dirinya dari membutuhkan 
terhadap apa yang di tangan manusia? 

Sesungguhnya zuhud yang hakiki adalah zuhud terhadap apa yang 
dimiliki manusia, dan bukan terhadap sesuatu yang tidak ada atau yang 
tidak dapar diraih oleh manusia.!! Ini adalah yang dikukuhkan oleh Umar 
Radhiyallahu Anhu dalam banyak sikapnya. Diantaranya adalah dalam 
perkataannya, “Apakah kamu berpendapat bahwa aku tidak menginginkan 
makanan?! Sesungguhnya aku makan roti dan daging, kemudian aku 
meninggalkan daging dan aku memilikinya, namun tidak memakannya, 
Aku makan keju, kemudian meninggalkannya dan tidak memakannya. Jika 
aku mau, aku dapat memakannya, tapi aku meninggalkannya, Aku makan 
zaitun, kemudian meninggalkannya dan tidak memakannya. Dan aku 
meninggalkan garam, sedangkan aku memilikinya. Sesungguhnya garam 
adalah lauk utama, dan jika aku mau, aku memakannya, Demikian itu aku 
lakukan karena mengharap apa yang di sisi Allah.” Dan ketika sebagian 
sahabat enggan menyantap makanan Umar dengan alasan keras dan tanpa 
lauk, maka Umar menjelaskan bahwa beliau mengkonsumsi makanan seperti 
itu bukan karena tidak mampu, dimana beliau mengatakan, “Apakah kamu 
berpendapat bahwa aku tidak mampu menyuruh menyembelih kambing lalu 
dibuang bulunya, dan aku memerintahkan agar tepung diayak dalam kain 
kemudian dimasak sehingga menjadi roti yang lembut, dan aku menyuruh 
satu sha' anggur agar ditaruh di lumpang untuk digiling dengan dituangkan 
air kepadanya sehingga menjadi minuman seperti warna darah kijang?” 
Maka sahabat tersebut berkata, “Sungguh aku melihatmu pandai tentang 
makanan yang bagus?” Umar menjawab, “Ya, demi Dzat yang diriku di dalam 
genggaman-Nya. Kalau bukan karena takut kebaikan-kebaikanku berkurang, 
niscaya aku akan menyerupai kamu dalam kenikmatan penghidapan kamu.” 

Itulah zuhud yang sebenarnya, zuhud seseorang terhadap apa yang 
dimilikinya dan ia mampu mengkonsumsinya, namun dia berpaling darinya 
dan mengutamakannya bagi orang lain karena mengharap ridha Allah Tu alus 
dan sescorang tidak akan memiliki sesuatu yang dapat dizuhudinya jika tidak 
memiliki kegiatan yang menjadi sumber penghidupannya, 


aimakan oleh Ibu Osyyim dengan: "Zahud pal bukan zuhud mencintai Alah car negeri acsirat" Lihat bukunyi, 
Wm. 290 






Bab 1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Nikonomi Internasional” 537 


Kalima, adapun sikap mengutamakan ketniskinan atas kekayaan dan 
dampaknya dalim meninggalkan usaha dan tidak menyukai harta, maka ini 
tertolak oleh dalil-dalil Al-Our'an dan As-Sunnah. Bahkan terdapat pujian 
terhadap harta di dalam Al-Our'an, dimana Allah Tawa menyebutnya sebagai 
kebaikan (&hair), karena dapat digunakan dalam pintu-pintu kebaikan, Di 
antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah, 


esai Ga SU Ap 


“Dan sesunggubnya manusia sangat mencintai harta." 


Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
8 s Aa 
ali Fe Alba JUN 3 


“Sebaik-baik barta adalah yang dimiliki oleh orang yang shalih“ 





Dan, masih banyak lagi ayat Al-Our'an dan hadits Nabawi yang 
menjelaskan keutamaan harta! 

Sebagian ulama mengatakan, “Tidak terdapat satu ayat Al-Our'an pun 
atau hadits shahih dari Rasulullah yang memuji kemiskinan. Sedangkan 
hadits-hadits yang berkaitan tentang pujian zuhud dunia adalah tidak 
berarti pujian terhadap kemiskinanj karena zuhud mengharuskan memiliki 
sesuatu yang akan dizuhudi. Jadi, orang zuhud yang sejati adalah orang 
yang memiliki dunia, namun hanya diletakkannya di tangannya dan tidak 
di dalam hatinya." 

Atas dasar tersebut, miskin atau kaya secara dzatnya bukan sebagai 
kebaikan, namun bergantung dampaknya masing-masing dalam diri 





manusia: dan tidak ada pengutamaan dikarenakan kaya atau miskin, namun 
hanya berdasarkan takwa. Jika keduanya sama dalam takwa, maka keduanya 
sama dalam tingkatannya." 


1 OS. AlAdivat 8, daa lihat OS. Shad: 32, An-Nur 39, dan. Hd: B4, Mujahid berkata, "Kata Ahurdi dalam AlOur'an selurahnya 
Borimi hama "Lihat, AlMawardi, Idol At Pngera Ae hn, hlm. 212. Dan lihat makna "io hagi kata Aisordi dalam A-Iur'an yang 
divebutean leh Ad.Daighani dalam (sam Wardrataa lbih Uu ma echo Htm. 163. ALuhfahari meryehutkan 
basa harti terkadaeg buruk bagi sebogisa mama, jika tidak dipergunakan di dalam kebaikan" Lihat, Ma ham Mugwakt 44arlan 
.A-Kuti hlm. 169 dan bandingkan, ALA Ius, Rad LAM a15: 

2 HR Arsa, AL mat hadits na, 17403 AlIragi berkata dalam Taking Wari Ai (4248, Diriwayatkan oleh Ah dam 
Ba en ea 

Iwan tani adi kitab Mayaksd A1 Far karya ALOan adan, let 9, Sebelas ma anang, 

bebe den mencarhar, dana bei me deviana ala au pat ha ablMah 

Lihat sebaguran tentangnya peda: Tamil Cayyim, evi hl.. 258260) 

Ak OatadIiawi, Aldi sr na Kas pohon 13, da 

ue Dovkiand 1424), dan bandingkan, DR. Abdusalam Abadi, ya 
oleh Spaikhul Islem bru Jaumuyah, Lihat Ibrul Coyyun, Madi 

Tn Alm 479, 


























udiwgkan Hoya Hait,TishwSari(11284285) 





Yalkin 2442, dan bandingkan, Ibrul Jaw, Tani: 





538 





ih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


Keenam, berdasarkan hal tersebut di atas, zuhud yang sesuai makna 
syariah memiliki banyak dampak ckonomi yang penting, diantaranya yang 
terpenting adalah sebagai berikut: 

1, Zuhud dalam arti tidak memperluas konsumsi dan mencukupkan dengan 
kadar tingkat kebutuhan memiliki dampak terhadap terpcliharanya sumber 
ckonomi, dan kecukupan produksi untuk menutupi kebutuhan umat. 

Pada sisi lain, jika zuhud yang hakiki telah mendominasi dalam 
kehidupan, maka permintaan barang cenderung stabil jika tidak berkurang-, 
sementara penawaran menjadi bertambah, dan demikian itu berdampak pada 
turunnya harga, sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteran ekonomi 
bagi umat. 

2. Zuhud yang hakiki dapat membantu terealisasinya solidaritas sosial di 
dalam masyarakat Islam, karena orang yang zuhud sedikit keinginannya 
terhadap dunia, dan hatinya tidak tergantung kepadanya meskipun be- 
rada di tangannya. Hal ini akan berdampak pada pengutamaan terhadap 
orang lain tentang apa yang dimilikinya karena mengharapkan pahala di 
sisi Allah Ta'ake. 

3. Orang zuhud yang hakiki tidak mengenal pengangguran, karena karena 
dia mengetahui bahwasanya membutuhkan manusia dan mengharapkan 
apa yang menjadi milik mereka kontradiksi dengan makna zuhud, se- 
hingga dia berusaha melakukan kegiatan ckonomi yang produktif untuk 
merealisasikan kecukupannya sendiri dan keluarganya. 

4. Zuhud yang hakiki merupakan pilar keamanan yang dapat menangkal 
tersebarnya cara-cara usaha yang dilarang syariah: karena orang yang zuhud 
mengerti hakekat dunia, sehingga tidak mungkin jika dia mendapatkan 
hartanya dari jalan yang tidak sesuai syariah, dan demikian itu berdampak 
pada kelurusan kehidupan ekonomi. 

Kesimpulannya, bahwa zuhud yang hakiki tidak akan memiliki dampak 
negatif dalam bidang produksi, namun justru membuatnya disiplin dan 
teratur. Sedangkan dalam bidang konsumsi, zuhud mengharuskan pola hidup 
sederhana di dalamnya. Ini berarti bahwa zuhud yang hakiki mempunyai 
jasa penting dalam memberikan himbuan terhadap pengembangan yang 
berguna, dan meninggalkan hidup hura-hura, karena komitmen terhadap 
tuntutan-tuntutan kezuhudan yang mengharuskan mencermati usaha yang 
halal dan sederhana dalam kehidupan.!! 


| Lihat DK Syaugi Alumad Duaya, gpu il 76, 


Bab 1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 539 





c. Dampak Ekonomi bagi Pemahaman yang Salah Terhadap 
Tawakkal dan Zuhud 

Pembicaraan tentang tawakkal dan zuhud sebelumnya telah disebutkan 
sebagian dampak-dampak positif bagi pemahaman yang benar tentang tawakal 
dan zuhud dalam kehidupan ekonomi, sehingga tersisa penjelasan tentang 
dampak-dampak negatif yang terpenting bagi pemahaman yang salah tentang 
tawakkal dan zuhud dalam kehidupan ckonomi," yang penjelasannya dapat 
disebutkan seperti berikut ini: 

|. Merebaknya pemahaman yang salah tersebut di dalam umat adalah yang 

menjadikan kemiskinan dan kemunduran ckonomi sebagai akidah, dan 
meninggalkan pengembangan ekonomi sebagai ibadah," 
Sesungguhnya meresapnya pemahaman tersebut dan menyebarnya di dalam 
masyarakat muslim berdampak pada kesengajaan dalam penelantaran sum- 
bersumber ekonomi yang dimiliki umat, dan memangkas bentuk keinginan 
apa pun untuk pengeskplorasiannya: sehingga demikian itu berdampak 
pada terhambatnya pergerakan pengembangan ekonomi, dan keterlantaran 
seluruh kehidupan. Oleh karena itu, Imam Ahmad mengatakan tentang 
orang-orang yang berpegangan terhadap pemahaman tersebut, “Mereka 
adalah orang-orang jahat yang menghendaki penelantaran dunia.” 

. Sesungguhnya orang-orang yang tidak bekerja dengan dalih tawakkal 
atau zuhud akan menjadi beban bagi masyarakat muslim, karena mereka 
pasti membutuhkan harta. Sebab kehidupan mereka tidak akan istigamah 
tanpa harta. Tapi yang sangat mengherankan, bahwa sebagian orang yang 
mendalih-kan zuhud dengan meninggalkan usaha, maka Anda dapatkan 
mereka mengumpulkan harta dari jalan apapun karena mengutamakan 
santai dan mencintai nafsu, Padahal di antara mereka terdapat orang 
yang mampu berusaha, namun tidak bekerja dan duduk di pondok atau 
masjid seraya mengandalkan sedekah manusia, dan hatinya bergantung 
pada ketukan pintu. 

Sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anhu tidak menyukai pengangguran. Seb- 
agai buktinya, bahwa jika beliau melihat anak muda dan kagum kepadanya, 


» 





da amar gi adanya beborapa raat dalam bidang kehidupan yang Jain, tapitema kajian mengharuikan pembatuan dalam 

bidangekononi saja 

Dwi dat sisi 2coi, Sedangkan dalam realico, maka vidak dicepukan lagi bahwa terebazuya pemahaman tersebut merupakan sebab 
yang mengakibatkan kemunduran negara Jilam. Tapi pemangkasan dampaknya membutuhkan kajlas sejarah dan realitas yang 
“dapat mengikis ha tersebut Lihat. DR. Abdulah bis Mushlih Aw Towmali,124g75hw,16lhentbeme, 40 agine- W-le Lalin yang 
dipwlikasikan di naalah -W Balai EhApah AI-siuadurd, lis 24 ln 6 

Mau Jua ya him, 48 

1 hah him. 228 220, dan Ibnul Jauai mengssyaratkan tentang perbedaan entars zuhud yang hakiki dan zabud sebagian 
belakangan yang wenyelewang dari wakus £alua! yang sebenatnya, pel telah disebutkan peukeasaanya 








540 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


w 


3 


412 


maka beliau bertanya tentang dia, “Apakah dia memiliki pekerjaan?" Jika 
dijawab, “Tidak!” maka beliau berkata, “Dia jatuh dari mataku!” 

Di antara dampak buruk bagi perilaku tersebut adalah pengaruhnya 
terhadap simpanan dan investasi: karena orang-orang yang menganggur 
menghabiskan sebagian pemasukan umat -padahal mereka tidak memiliki 





peranan dalam mendapatkannya- dan mereka pergunakan dalam tujuan- 
tujuan konsumtif, bahkan seringkali mereka simpan, sehingga itu berdam- 
pak pada melemahnya kekuatan pembentukan modal, yang merupakan 
salah satu kendala dalam proses pengembangan ekonomi. 

Pada sisi lain, pengangguran mereka tersebut seringkali mendorong 
mereka untuk menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariah 
dalam mendapatkan harta yang menjadi kebutuhan mereka, diantaranya 
meminta-minta. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, “Barangsiapa selalu di 
masjid dan meninggalkan pekerjaan, dan dia menerima apa yang datang 
kepadanya, maka sesungguhnya dia adalah peminta-peminta.”” Bahkan 
seringkali lebih parah lagi, jika mereka tidak mendapatkan orang yang 
memberikan mereka, di mana mereka sengaja mencuri atau merampas, 
dan lain-lain." 


. Sesungguhnya merebaknya pemahaman yang salah tersebut juga berdam- 


pak pada pengabaian kegiatan ekonomi yang berakibat berkurangnya 
penawaran, sedangkan permintaan masih tetap seperti semula, sehingga 
berdampak pada meningkatnya harga dan terjadinya inflasi yang ber- 
akibat menurunnya tingkat penghidupan, dan selanjutnya berdampak 
pada terhambatnya upaya-upaya yang dikerahkan untuk mewujudkan 
kesejahteraan ekonomi umat. Di sanalah muncul kesulitan menghadapi 
kondisi, yang seringkali negara tidak mampu memecahkannya," selama 
orang-orang yang berpegangan pada pemahaman tersebut tidak menyadari 
kesalahan keyakinan mereka, lalu meninggalkannya.f”J 


Velah dseburkan takhrijnya 

at Won 386, dan perkataan 

Inal terebut 

Realita menunjukkan bahwa sebaga 
lm 











ae Taijadeba Anta “Dan janganlah kamu menjadi beban bi kaum muslimin" menguatkan 









ra yang mesisbatkan ri kepada tasawuf menghalalkan mendapatkan har 
IG Taham Abbas Nadi, "4087 ir, Alila Ab And AL Akar AL Ama 


segala 
o 338, 


Bab 1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 541 


Pasal 4 
HUBUNGAN EKONOMI 
INTERNASIONAL 


Pengantar 

Hubungan ekonomi internasional dipelajari secara tersendiri karena 
keistimewaan tema ini dari beberapa sisi perbedaannya dengan hubungan 
ckonomi dalam negeri: diantaranya kesulitan pemindahan unsur-unsur 
produksi dari satu negara ke negara lain, perbedaan mata uang, sistem 
perbankan dan keuangan antar negara, di samping perbedaan sistem dan 
politik ekonomi, pasar, harga, dan hal-hal yang lain dari satu negara ke 
negara lain."! 

Sesungguhnya cahang dari ilmu ekonomi ini semakin meluas satu masa 
ke masa yang lain karena mengikuti perkembangan hubungan dan keluasan 
ekonomi antar negara yang menuntut adanya perkembangan ilmu ini dengan 
cara memberikan sumbangan yang berkelanjutan, baik secara teori maupun 
praktik untuk memenuhi perkembangan besar tersebut dalam hubungan 
ekonomi dunia kontemporer? 


Meskipun tingkat hubungan ekonomi internasional pada masa Umar 
Radbiyalaliu Anbu tidak sampai level yang dicapai seperti pada masa sekarang, 
bahkan tidak mendekatinya dari sisi bentuk barang dagangan dan variannya, 
hanya saja sumbangan tikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anbu dalam ilmu 
hubungan ekonomi internasional telah melampaui masanya sangat jauh. 
Bahkan apa yang diletakkannya berupa dasar-dasar dan kaidah-kaidah 
bagi hubungan tersebut akan menjamin bagi kaum muslimin jika mereka 


In abmaah FA nga Ap badpah ALL Map, hben. 5, dan TOR. Masi Mahmud Husen, 





Wetan Aeatshalyab 
2 lihat DK Abdurrahman Yan Alunad. - Yeetslnt- BLDuwt Mukkaedirnah) 


542 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


komitmen dengannya -pada masa ini dan di setiap masa- dalam mendapatkan 
kemanfaatan terpenting di dalamnya, dan menghindarkan mereka dari berbagai 
mudharatnya. Itulah yang akan dijelaskan secara lengkap pada pasal ini, yang 
kajiannya dibagi ke dalam tiga sub tema, yaitu: (1) Urgensi hubungan ekonomi 
internasional, (2) Dasar-dasar hubungan ekonomi internasional, dan (3) U.syw: 


1. Urgensi Hubungan Ekonomi Internasional 


Terdapat beberapa dasar secara tekstual yang menguatkan urgensi perda- 
gangan luar negeri," dan peranannya di dalam mempermudah perkembangan 
ekonomi dan terealisasinya kehidupan yang nyamanj diantaranya bahwa Allah 
memberikan kepada bangsa Ouraisy kemampuan melakukan perdagangan 
dengan negara-negara tetangga. Firman-Nya, 

“Karena kebiasaan orang-orang Owraig: (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada 

musim dingin dan musim panas.” 

Hal itu karena Allah memberikan keamanan kepada mereka, dan 
menjadikan bagi mereka kemuliaan dan penghormatan di dalam hati 
manusia, sehingga tidak seorang pun yang menghalangi jalan mereka ketika 
mengadakan perjalanan ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri 
Yaman pada musim dingin untuk berdagang dan mendatangkan makanan! 


Akan tetapi kaum Ouraisy mengkufuri nikmat Allah yang diberikan 
kepada mereka dan mendustakan Rasul-Nya, maka Allah menutup keberkahan 
dagang mereka yang mendatangkan kepada mereka segala jenis makanan dari 
seliap tempat tersebut, baik melalui darat maupun laut, dan merealisasikan 
kehidupan yang nyaman bagi mereka dalam kondisi aman sentosa lagi 
tenteram. Dalam menjelaskan hal ini, Allah befirman, 


“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang 
dabuunya aman lagi tenteram, rigkinya datang kepadanya melimpah ruah dari 
segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari ni mal-ni'mat Allah: karena itu 

Ulah merusakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan 
apa yang selalu mereka perbuat." 


|. Sewngguhu nash yang menjeliakan urgensi hubungan ekonomi mer ski dleyartatcannya 
tali. Sabab yani: tidak memiberican urgray terhadao kegiatan apa pun yang dak sewa #yariat antara bal yang telah 
damahius bahwa perdgyayaaIestadonal lakukan meri goni mebut dala yarar ia dak diegaikan denpan di 
dum npedShasi kkal meah yeag alun divbabunyaa mb ba berkayu. 

2 GS Garinyikt 

3 Zihat Asy Syankani, Hdw/Cand? (569670), daa Abu ArSud, Taji 1S 023) 

AGS Anal LI2 Diuwane yong dimakvalka negeri dalam aya inimenuruc mayoritas) ubi adalah Makkah Sedangkan byarat yang 
Wurcyutkan dlam ayat ini mencakup perdagangan alam dan ar negeri Sebab dalam, Bemrar- Nya, “Risbis data dadang mulu 
rnb an 24014 tot menyebutkan kata "tempat" deras mutlak dari pembatasan agar mencakup rempat di da'am dar “War neer, 
Lahat, AK Uut. “What 4 Miku IC lan (IOA 0), Alus, Kat 26 Matan (7470 Aarsiyanguli. ru" aan (277.201) 






















Bab U: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 543 


Ketika menafsirkan firman Allah tentang penciptaan bumi, “Dan Dia 
menentukan padanya kadar makanan-makanan,” Al-Ourthubi mengatakan, “Dia 
menjadikan untuk setiap daerah: perdagangan, pepohonan, dan kemanfaatan 
kemanfaatan yang tidak dijadikan-Nya selain di bumi, agar sebagian mereka 
hidup dari sebagian yang lain dengan melakukan perdagangan dan bepergian 





dari satu negeri ke negeri yang lain.” 

Hal ini menunjukkan urgensinya saling melakukan perdagangan pada 
tingkat dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan saling melakukan 
pertukaran dagang dalam hal-hal yang bermanfaat. Sebab Allah menjadikan 
sumber alam ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan syarat 
mereka harus komitmen dengan cara yang baik dan benar dalarn mengeks- 
plorasinya. Jika tidak, maka di sana terdapat kelemahan dan kecerobohan 
yang kembali kepada perilaku manusia itu sendiri, Adapun pada tingkatan 
setiap negara, maka di sana terdapat kecerobohan dalam mengeksplorasi 
sebagian sumber alam dengan memperbanyak atau mencukupkan sumber 
yang lain. Semua itu mengharuskan pertukaran perdagangan dalam upaya 
mendapatkan kemanfaatan pada tingkat internasional. 

Oleh karena itu, hubungan ekonomi internasional menempati posisi 
penting di dalam ckonomi semua negara. Sebab suatu ncgara tidak akan 
mampu memproduksi seluruh kebutuhannya sendiri. Sebagaimana melakukan 
perdagangan luar negeri juga akan membuka pasar luar bagi negara-negara 
untuk menjual produknya. Dan itu berdampak pada pelaksanaan prinsip 
spesialisasi dan pembagian kerja pada level dunia yang akan berdampak 
positif dalam penggunaan yang terbaik terhadap sumber-sumber ekonomi 
dan mendapatkan apa yang dibutuhkan bangsa tentang barang dan jasa yang 
tidak tercukupi di dalam negerinya, schingga perdagangan internasional 
mendatangkan kemanfaatan sebesar mungkin bagi manusia." 





Sesungguhnya Umar Radbiyallahu Anim telah menghimbau untuk 
melakukan perdagangan dari satu negeri ke negeri lain untuk memenuhi 
kebutuhan kaum muslimin, dan tidak menyukai perdagangan dengan tanpa 
melakukan pemindahan atau bepergian, terlebih jika itu disertai penimbunan 
dan menunggu harga menjadi mahal. Di antara ucapan beliau dalam hal 
ini adalah, “Tiada penimbunan di pasar kami. Janganlah seseorang dengan 





pipa pon nba 
on Ahmad Dena, Lido timu aki Sd hlm, 881 
Tita DR Mukammad Aa Aceotah, 4 ISO ha 


544 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


kelebihan uangnya sengaja membeli suatu rizki dari Allah yang turun di 
dacrah kami lalu menimbunnya. Akan tetapi siapa pun yang mendatangkan 
barang pada musim dingin dan musim kemarau, maka dia adalah tamu 
Umar, dan dipersilahkan menjual menurut apa yang Allah kehendaki dan 
menahan menurut apa yang Allah kehendaki.” 

Sebagaimana Umar juga mengatakan, “Wahai para pedagang, janganlah 
kamu berdagang kepada kami pada masa kami! Janganlah kamu berdagang 
kepada kami di pasar kami. Maka barangsiapa yang datang kepada kamu 
ketika menjual dari kaum muslimin, dia adalah seperti sescorang di antara 
kamu di dalamnya. Akan tetapi berjalanlah kamu di berbagai daerah -dalam 
riwayat lain disebutkan: di muka bumi-, lalu datangkanlah barang kepada 
kami kemudian juallah menurut apa yang kamu kehendaki.” 


Di antara bukti perhatian Umar tentang hubungan ckonomi dengan 
negara-negara lain adalah riwayat yang mengatakan bahwa sebagian pedagang 
dari ahlwl barbi (penduduk yang sedang berperang dengan negara Islam) 
meminta izin untuk masuk ke daerah Islam dengan tujuan dagang, maka 
Umar bermusyawarah dengan para sahabat dalam hal tersebut, lalu mereka 
berpendapat bahwa kaum muslimin mendapatkan kemaslahatan dalam 
pemberian izin kepada para pedagang tersebut, maka Umar pun memberikan 
izin kepada mereka untuk masuk." Pengecualian ini menunjukkan perhatian 
kaum muslimin dalam merealisasikan keuntungan yang didapatkan dari 
melakukan hubungan ekonomi dengan dunia luar. Di antara dalil yang 
menunjukkan perhatian hubungan ekonomi internasional, bahwa kaum 
muslimin pada masa Umar melakukan perjanjian dengan sebagian negara 
non muslim yang berisikan kesepakatan saling melakukan perdagangan antara 
kaum muslimin dan penduduk negara tersebut, 

Pada tataran praktek, bahwa sebagian pedagang muslim keluar ke daerah 
non muslim -termasuk daerah yang sedang berperang dengan negara Islam- 
dengan tujuan dagang, dan tidak seorang sahabat pun yang mengingkari 
perbuatan tersebut"! Dan di antara bukti perhatian Umar terhadap para 
pedagang tersebut dan pencermatannya terhadap kondisi mercka, bahwa 
beliau bertanya kepada mereka, “Bagaimana yang diperlakukan kaum 







ah doedutkan takhriinya 
0ps1e(692, 102233351, Abu Yana, Kis 4 

Tarik! AI Uowon wa Mabik 5 38), 
AI-Anot 5-A8-Hagat-Ad-Abunky K-AI Lam, bls 
Aura, poh(690 do bandiagkn Ibnu Abi Sbb, 1/suma 15 Ab Ubah Kd 44K im PAI Muntag 
AN ga 3) 









276, NMuttagi AH di 
1 Biopar ma ANIS 


aman A8 Oma 4:512) 
11) Nadia Mulan! Musobuta 









Bah Ul: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 545 


Habasyah kepada kamu jika kamu masuk daerah mereka?” Para pedagang 
menjawab, “Mcrcka mengambil sepersepuluh dari apa yang bersama kami.” 
Maka Umar berkata, “Maka ambillah dari mereka seperti apa yang mereka 
ambil dari kamu." Dari sana kita dapatkan bahwa Umar memerintahkan 
untuk diambil 10 Yo dari pedagang dari daerah yang berperang dengan kaum 
muslimin seperti yang mereka ambil dari pedagang muslim dengan prinsip 
muamalah yang setara, 

Sesungguhnya tema ini mendapat perhatian para pakr hukuam Islam 
(fugaha'), dimana mereka memaparkan hukum ahli dzimmah dan hukum 
orang-orang dilindungi keamannnya dari penduduk negara yang sedang 
berperang dengan kaum mulimin (ahlul harb) yang masuk megara kaum 
muslimin dengan tujuan dagang dan lain-lain?! 

Terkahir, bahwa meskipun begitu urgensinya sisi ckonomi bagi 
hubungan ekonomi internsional bagi negara Islam dengan negara-negara 
non muslim, maka dia juga memiliki keurgensian dalam sisi dakwah kepada 
Islam. Sebab diantara yang maklum bahwa tugas mendasar bagi umat Islam 
adalah mendakwahkan kepada Islam, maka seyogianya jika umat menguasai 
ckonomi, politik, informasi, dan lain-lain untuk menyebarkan Islam dan 
menyampaikannya kepada seluruh manusia, dan mengaplikasikannya dalam 
realita kehidupan. Sesungguhnya diperbolehkannya hubungan dagang dengan 
non muslim dan kecemerlangan perdagangan luar negeri bagi negara Islam 
-dalam perspektif komitmen dengan akhlak mulia dan perlikau yang Islami- 
memiliki dampak besar dalam penyebaran Islam di Asia Tengah, India, Asia 
Tenggara, Afrika Timur, dan Afrika Tengah, sehingga dikatakan bahwa wilayah 
dunia Islam jauah lebih luas dengan jalan perdagangan dan hubungan budaya 
daripada dengan politik melalui penaklukan wilayah dengan peperangan"! 

Sesungguhnya tujuan mendakwahkan kepada Islam dari sela-sela 
interaksi dagang dengan non muslim telah ada buktinya dalam fikih ekonomi 
Uamr. Sebagai contoh bahwa ketika Bani Taghlib menolak penetapan jizyah 
kepada mereka, maka Umar berdamai dengan mereka dengan cara mengambil 
10 Yo dari harta mereka sebagai ganti dari jizyah, dan Umar menjelaskan 
tujuan dakwah dari pemberlakukan ini dengan mengatakan, “Sesungguhnya 


1 Untuk mengetabsi bukumdhskum 
Tihat'ah Ibnu Oadamah, 4/Mx 
karya Ibnul Oaitn, #d Ade 

2 Nadia Mahmud Mesthot: DI 
informasi merek: tepad 

8 Abu Yusuf put hlm 


berkaitan musulrya non musim ke negara Islam atau menatapnya mereka di dalamnya, 
36), Sedangkan dimarra ktub yang xstara khusus dalam membicarakan tama ini adlah: 














HA UihgAL kmealkAl Hape Ad Aceh il Yiw bls 8 da mer menyandarkan bafan 
| Khacuri dalam banya, Sik Soal “Ada, hee, 30S 307, 
an bavdingkam Am Ulaid oa lw. DAA AA 








546 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


mereka adalah dari bangsa Arab, bukan dari Ahli Kitab, mudah-mudahan 
mereka masuk Islam.” 


Pada sisi lain, bahwa pengizinan masuknya orang-orang kafir ke negara 
kaum muslimin akan memudahkan pengenalan mereka kepada Islam dan 
mendakwahkan mereka kepadanya, khususnya jika terdapat kesadaran 
dakwah bagi kaum muslimin dan menggunakan kesempatan baik terhadap 
hubungan ekonomi dalam melaksanakan kewajiban mendakwahkan Islam 
seperti kondisi pada permulaan masa Islam. 


2, Dasar-dasar Hubungan Ekonomi Internasional 

Sesungguhnya Islam tidak meninggalkan hubungan ekonomi dengan 
non muslim tanpa dasar dan kaidah yang jelas, dan kebutuhan terhadap 
dasar-dasar dan kaidah-kaidah seperti itu semakin kuat pada masa sekarang 
dimana hubungan ckonomi internasional semakin bertambah: dimana 
hubungan ekonomi berhadapan dengan hubungan politik, sosial, budaya, dan 
lain-lain, yang memiliki pengaruh dalam hubungan ekonomi. Atas dasar 
ini, maka tidak seyogianya jika hubungan ekonomi dengan non muslimin 
hanya berdasarkan penilaian ekonomi semata tanpa memperhatikan dampak- 








dampak negatif atau positif bagi hubungan tersebut dalam berbagai bidang 
kehidupan yang berbeda bagi kaum muslimin! 


Agar hubungan ckonomi internasional dapat mercalasasikan keman- 
faatan sebesar mungkin bagi kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari 
mudharat yang akan terjadi, maka hubungan tersebut harus memenuhi 
kaidah-kaidah sebagai berikut:"! 


| Mila DRLAN Maioh Mash, gadis Tit 21 Daaoad in 
2.201 berarti Sahwa kam muslimin harus menpuhi hubungan ekancrmi dengan selin mereka, meskipun di dalamnya terdapat 
Ikeimas'abatan ekuntcmi, jika hubtungat, sperti ta berdasarkan pada hal hal yang membahayakan akidah, akhla:, pandirian 
kamu mnliwnta, das alndain ca ia aneh jika permbicaruan tentang akidah, akik, keataaaaa, Yan busa masuk 
dalam pembicaraan tenarg Iv ona' AI dalam Tara, senen aken disebutkan keradian, Sccaa eslta bahwa setiap 
sebut ketika metakukan hubungan ekenomu dengan yang siany3, meskipun adanya 











pi 
bow adah ena erfa umum yag brakuurk bra tega ecorom yang bete, dan bannya khushi 
Ihabungan ekonomi ntermasioral 
4 Sebagisa ahli demmah dincbut 148 8imo(kelompok yang bencama), dimana negeri mereka sebagai negeri peranan (or UM 
eka disebut baum Mu'avalit. Beatua perjnjian antaze iereka den kaum pasir adalah agar neh masi di tangan 
dan mereka Irtap di daan test esuaisyaratayarat yang ditetapkan antara meroka dan kawan ontalimin, Diantara syarat 
pebut bahwa mereka wajib menyerahkan 16 9 jika berdagang di selai daerah mereka. janin bersanya mereka ini 
va Ole ka Ahbra Alh 
uk pegi ulingkan, Ace Sya, As 
16200, AbBahug, 1 fana A/Krire(9353:554) DR. Abdullah bin Ibrahim Ai Thug /Li'ana pi Cikar li Masdinf 
“hp bbm bis, 06147, 170178 Adapur. ahli dzlmamah rang seesihaya, maki dagat disimpulkan dengan sebagan ukur 
yang berkaitan dengan mereka dengan lunlatan bales wemberakan mereka Sebagai arangarangyangsliinlungi keamanannya 
adalah yang ebi baik 























Bab 11: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 547 


a. Kehalalan Barang dan Jasa di Tempat Perdagangan 

Barang dan jasa di tempat terjadinya transaksi di antara ncgara Islam 
dan dunia luar harus mubah menurut syariat, karena tidak diperbolehkan 
membawa masuk barang apa pun atau jasa yang diharamkan secara syar'i. Jika 
pedagangnya seorang muslim, maka dia harus menjauhi perdagangan hal-hal 
yang dilarang menurut syariat. Sedangkan jika para pedagangnya dari kalangan 
ablul barb, raaka sesungguhnya mereka diizinkan masuk membawa dagangan 





mereka ke negeri kaum muslimin dikarenakan adanya kemaslahatan bagi kaum 
muslimin dalam hal tersebut, Di mana telah diketahui secara pasti bahwa tidak 
ada kemaslahatan di dalam sesuatu pun yang diharamkan oleh Islam. 


Adapun ahli dzimmah'! dengan adanya kesepakatan perlindungan dari 
kaum muslimin terhadap mereka, maka mereka tidak dilarang minum khamr 
dan makan daging babi dengan syarat itu dilakukan di tempat khusus mereka 
dan tidak terbuka dalam melakukannya atau terangterangan di hadapan kaum 
muslimin. Meskipun demikian, Umar mensyaratkan kepada mereka agar tidak 
menjual khamr atau babi, dan yang sepertinya di kota-kota kaum muslimin, 
dan tidak pula memindahkannya dari daerah ke daerah lain di wilayah kaum 
muslimin," dan Umar memperberat sanksi kepada mereka jika melangggar hal 
tersebut. Sebab ketika sampai kepadanya bahwa seorang penduduk Irak menjadi 
kaya karena berdagang khamr, maka beliau menulis surat kepda gubernurnya 
di Irak dengan mengatakan, “Pecahkanlah segala sesuatu yang dapat kamu 
temukan padanya, dan lepaskanlah seluruh ternaknya.””! 


Sesungguhnya pembatasan perdagangan luar negeri dan tidak 
diperbolehkannya mengimpor barang-barang yang dilarang menurut 
syariat adalah yang memberikan kesesuaian antara produksi dan konsumsi. 
Maksudnya, bahwa konsumsi dibatasi dengan ketentuan syariah, lalu datanglah 
produksi lain yang menjauhi segala sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi, 
Karena itu tidak diperbolehkan memproduksi atau mengimpor segala sesuatu, 
kemudian dikatakan kepada manusia, Janganlah kamu mengkonsumsinya!" Ini 


1 Demilianir dalah di egeri me-eka yang kaue muslimin melakukan perdamaian kepada mereka agar mereka eradi daerah oo 
ba apa aci .n sendok ya Mac Tam au diwa kan pw dga pong maka cah tem dbakan 
adam Ietenak bai amp. Bro Abas berkas "Kota 
nga Arab (awan 
Gam berertak | bebidi dalnaya D Den kota mawapua yang dibunyun bangua 
tinggal tan maka bai bana apa yang dalaru perankan mctka, dan angsa ab wa menepati jan 
elaannya padi Abaul ayun, etsir (2121), Abu Ubsid wu lea. 106112, Ibuu Zangwaih, wo 
vakInifaya dengan teks yang #enekatdan Abu Ubaya, 
myehutkan boh Lmar menulis kepada par Bihernrnya apr mereka membamuh Sobi an mengurapgkan harganya bagi 
Aliyah dai yah merk 
(DK. Syuni Ahunad Dunya, ti low “ha Aiko, 155 Cngan pengungkapan belut. 

























548 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


kebalikan yang terjadi pada saat ini di dalam memproduksi serta mengimpor 
barang dan jasa yang membahayakan, kemudian dikatakan kepada manusia, 
“Ini berbahaya!" Sebagai contoh yang populer dalam hal ini adalah apa yang 
tertulis pada bungkus rokok, “Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan”, 
namun Anda akan mendapatkan rokok di setiap tempat. 





Pada sisi lain, bahwa pembatasan perdagangan dari luar negeri akan 
berdampak pada penjagaan akidah umat dan akhlaknya, serta perlindungan 
moral kaum pria dan wanitanya, Lain halnya dengan apa yang disaksikan 
pada hari ini dimana mayoritas pasar di negara-negara Islam dipenuhi 
dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan akhlak kaum muslimin, yang 
menjadikan banyak di antara mereka sebagai “tawanan” pola konsumtif non 
muslim, sehingga sering kali seorang muslim mencari -sebagai contoh- pakaian 
yang sesuai dengan para putrinya, namun dia kesulitan mendapatkannya, 
dan seringkali tidak mendapatkan sama sekali." 


Di antara bentuk pelanggaran terbahaya lainnya terhadap syariah dalam 
hubungan ekonomi internasional adalah masalah utang internasinal dengan 
sistem riba, yang merupakan problem terbesar yang mengancam ekonomi 
dunia, Yaitu mengancam keterpurukan sebagian negara yang berutang di 
bawah tekanan utang. Scbagaimana utang tersebut juga mengakibatkan 
menurunnya tingkat kehidupan di banyak negara yang berutang, dan kesulitan 
perencanaan pengembangan ekonnomi yang bentuknya lebih banyak tidak 
kembali kepada percalisasian kesejehteraan ckonomi dan mewujudkan 
kebutuhan umat, namun untuk menutupi utang dan bunga ribawinya yang 
seringkali lebih banyak -di sebagian negara Islam: nilai pemasukan seperti 
nampak jelas dalam tabel berikut ini?! 





mi bl, 292, saduran dari DI Abdul Kasian Bakar, Nadrs Fubwi UM ap 
bi ALAN AO in Ic, Wow Aan Hlumt AL cow Matbngiah bli A1, dan sel 
lvten muslim tarus menjauti precuksi dar" mmengekapor barang yang dibatarntas mengk: 
hingga walsapan dangan tusan ckvpor untuk nor, munliwe, Dan bahwa demikian itu berars andi dalam menyucikan pasar duria 
dari barang-barang. buruk yang memudharatkan. 
2 Abu Ubaid pun htm, 10-204,dan bandingkan Gudamah bir sar, “Mk bary ne Shah Itabh hr 272274, A-baladiin, 
Yteh “Ulu, bit Rf, Iso Zanjewaah, yo (2930481), 













Bah Ul: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 549 





Negara Persentase Tahun (H) 
Bunga Utang 
Tahunan dalam 
Pengeluaran 
Indonesia 19 Yg 1404 
Pakistan 27,1 Yo 1404 
Bangladesh 14,3 Yo 1402 
Turki 238 Yo 1404 
Sudan 104,8 Wo 1406 
Somalia 100,3 Yo - 
Kenya 106,9 Yo 1407 
Mauritania 10 Ya 1404 
Nigeria 33,7 Yo 1407 














Untuk menghindari bahaya riba dan melindungi kaum muslimin darinya, 
Umar Radhiyallahu Anbu mengeluarkan kauam Nasrani Najran ketika mereka 
tertimpa riba dan menyalahi apa yang dipersyaratkan oleh Rasulullah Shadlallahu 
Alaihi wa Sullam kepada mereka untuk tidak makan riba. Sesungguhnya 
terjadinya pemberatan terhadap mereka dikarenakan riba dan tidak pada dosa 
yang lain adalah untuk menghindarkan kaum muslimin dari jual- beli dengan 
mereka dengan riba, lalu kaum muslimin memakan riba karenanya."! 

Terakhir, bahwa penerapan negera Islam terhadap dasar tersebut dalam 
hubungan ekonomi internasionalnya mengharuskan penolakan secara mutlak 
terhadap seruan pembebasan perdagangan internasional dan membuka 
semua pasar dunia dalam semua bentuk produksi dengan tanpa batasan dan 
persyaratan. Scbab penerimaan hal tersebut tidak samar lagi tentang dampak 
madharatnya terhadap akidah, akhlak dan ekonomi, dan segala pilar umat 
Islam. 


b. Jika Hubungan Ekonomi Internasional Dapat Merealisasikan 
Kemaslahatan bagi Kaum Muslimin 
Sesungguhnya mengatakan disyariatkannya pertukaran dagang dengan 
non muslim adalah tidak berarti membuka kesempatan dilakukannya 
hubungan ekonomi tanpa memastikan adanya kemaslahatan yang kuat bagi 





550 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


kaum muslimin dalam hal tersebut, Kemaslahatan ini terkadang memberikan 
kesempatan ekspor produksi yang melimpah dari negara Islam atau mengimpor 
hal-hal yang sangat dibutuhkan kaum muslimin, dan terkadang untuk 
kesempatan mendakwahkan Islam, dan lain-lain." Di antara bukti perhatian 
terhadap dasar tersebut, bahwa ketika para pedagang dari kelompok all harb 
meminta kepada kaum muslimin agar mengizinkan mereka masuk ke negara 
Islam untuk tujuan dagang dengan imbalan 10 Yo dari perdagangan meraka, 
maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah dalam hal tersebut, 
lalu mereka menyetujuinya.” Tidak diragukan lagi bahwa musyawarah ini adalah 
untuk mengukuhkan tentang adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin dalam 
mengizinkan para pedagang tersebut untuk masuk ke negara kaum muslimin, 





dan kesepakatan para sahabat menunjukkan adanya kemaslahatan yang kuat 
bagi kaum muslimin dalam hal tersebut. Sebagaimana musyawarah ini juga 
menunjukkan bahwa pemastian adanya kemaslahatan mengharuskan untuk 
tidak tergesa-gesa dalam melakukan hubungan ekonomi, menggambarkan 
politik dagang, dan keharusan musyarawah dengan abi halli wal tagdi untuk 
sampai kepada kebenaran." 

Pada sisi lain, bahwa memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin 
adalah motivasi yang menjadikan Umar mengecualikan sebagian tawanan 
untuk diperbolehkan masuk ke Madinah karena memperhatikan kemahiran 
yang mereka miliki dalam masalah produksi. Demikian juga pengizinan Umar 
terhadap sebagian pedagang dari kaum Nabthi untuk masuk ke Madinah 
dan memberikan batasan para pedagang tersebut untuk tinggal hanya dalam 
waktu yang cukup untuk menjual dagangan mereka. Sebab keberadaan mereka 
lebih banyak daripada itu tidak terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin, 


Kaidah “maslahat” mendapat perhatian besar bagi kalangan pakar 
hukum Islam, dimana mereka tidak memperbolehkan pedagang muslim atau 
non muslim untuk keluar kepada musuh-musuh Islam yang menyebabkan 
kuatnya mereka dalam menghadapi kaum muslimin, Dalam hal ini, Al-Hasan 
mengatakan, “Tidak halal bagi seorang muslim membawa pedang (senjata) 
kepada musuh kaum muslimin yang menyebabkan kuatnya non muslim 
dalam melawan kaum muslimin, dan tidak boleh membawa apa saja yang 
dapat dipergunakan untuk melawan kaum muslimin."! 







in tabetinya 
IR. Abdurrahman Yasri Ahmad, evi hlm.106 201 
yi lu. 369. Sedangkan laa owayat Ibnu 

Perangsiapa yang melikutan & 
beberapa uwayat ats dalam sera 11 padalbnu Abi Yyatbah, s/(6 
AA Mwbavwumah Al Kaboet3 28) 







dapa tawnbalun, "Da tidak boleh pala membawa makanan 
ant yui dia fan” alus, Atm banny 67) dan lihat 


301) 








Bab U: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 551 


Imam Malik berkata, “Adapun segala sesuatu yang menyebabkan kuat 
non muslim dalam perang melawan kaum maslimin, scpcrti pedang, perabotan 
rumah atau hal-hal yang diketahui sebagai kekuatan dalam perang, seperti 
tembaga dan yang sepertinya, maka tidak boleh menjual hal tersebut kepada 
mereka.” 


Sedangkan Abu Yusuf berpendpat, “Tidak seyogianya jika Imam 
membiarkan seseorang dari ahlw/ harb masuk dengan aman, atau utusan 
dari raja mereka, lalu keluar dengan membawa sesuatu, seperti budak atau 
senjata, atau sesuatu yang menjadikan kuatnya mereka dalam melawan kaum 
muslimin. Adapun tentang baju, perkakas rumah tangga, dan yang sepertinya, 
maka mereka tidak dilarang darinya,” 





Pada masa sekarang ini, senjata ckonomi merupakan senjata terkuat 
dalam perang di antara negara-negara kontemporer, di mana dengan kekuatan 
ekonomi akan diperoleh kekuatan kekuatan politik, militer, dan lain- 
lain. Di antara hal terpenting yang menjadi kajian negara-negara industri 
untuk menguatkan perekonomianya adalah adanya pasar untuk menjual 
produksinya dan mendapatkan bahan pokok untuk produksinya, sebagaimana 
negara-negara yang mengalami melimpahnya tenaga kerja berupaya mencari 
pasar luar negeri untuk kesempatan kerja bagi para pekerja tersebut. 

Maka sudah selaiknya bila kaum muslimin pada saat ini meninjau kembali 
-sesuai kaidah "maslahat” tersebut-hubungan ekonomi mereka dengan yang lain: 
dimana hubungan tersebut -pada umumnya: zhalim terhadap kaum muslimin 
dan tidak memperhatikan kemaslahatan mereka yang menyebabkan terjadinya 
kemudharatan yang jelas terhadap ekonomi mereka, dimana negara-negara Islam 
menjadi pasar untuk barang-barang konsumtif milik negara-negara industri 
dan menjadi sumber untuk bertambahnya barang-barang utama yang mereka 
butuhkan," yang menyebabkan kemerosotan yang berkelanjutan dalam syarat 
pergantian perdagangan bagi negara-negara Islam dan berdampak pada saling 
benturannya antara hasil perdagangan luar negeri dan hasil pengembangan 
ekonomi yang tidak memungkinkan jika hasil perdagangan internasional dapat 
menggantikannya, bahkan harus diwujudkannya di kawasan ekonomi regional. 






Lihat, Mari Helen Lays 

Mudirat yang menimpa kawa jauh Iabia lads daripada dibutkan, dan mersilik banyak masalah yang berbeda dan 

'incisa yang membutuhkan lisan rseudiri 

4 Tihat, Gold Mete, “-Tiarai Ad Dondpah va Ar Tosmihah ho, 186, DR Abdurrahtian Vasi Ahmad, anet, hlm, 307308, 

£  Disobtrkan dalam hadit, “Rasulullah YAafilalu Akal: mx Sefuw nceputuk pemakan riba, orang yang mowakilkannya. penulisnya, 
dit no 189? 1598, Ahmad dalam AA ursad baditsro,€62, Abu Dawod dalam 

Asinan, badit wo. 3399, AtTinnidai dalam /L Susan hatis mo. 1206 dau taindait. 








552 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


Diantara yang harus ditarik kembali oleh kaum muslimin pada masa 
sekarang ini adalah harta terscbut dan uang yang pindah dari negara kaum 
muslimin ke bank-bank di Barat yang jumlahnya mencapai ratusan milyar 
dolar, bahkan lebih banyak lagi, dan selalu bertambah. Tidak diragukan 
lagi bahwa negara-negara Barat mendapat keuntungan dani harta tersebut, 
diantaranya sebagai modal usaha investasi di Barat, mengeksploitasi sumber- 
sumber yang menganggur, meringankan pengangguran, mewujudkan 
pengembangan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Diantara dampak 
tersebut adalah bertambahnya dan berlangsungnya kelebihan dalam neraca 
pembayaran bagi kemaslahatan negara-negra Barat atas tanggungan kaum 
muslimin. Sedangkan yang lebih riskan daripada itu, bahwa menaruh harta 
kaum muslimin di bank-bank Barat adalah yang menjadikan harta tersebut 
berada di bawah kendali bank-bank tersebut dan negara-negaranya, sehingga 
berdampak pada pemblokiran dan pembekuan karena suatu sebab atau yang 
lain, dan selanjutnya menjadikan posisi kaum muslimin lemah di hadapan 
banyak masalah mereka. Dan di antara bahaya paling kronis yang dihadapi 
investasi kaum muslimin di negara-negara Barat adalah penurunan besar 
dalam nilainya ketika nilai uangnya yang dihitung dengan kurs mata uang 
Barat, yang pada umumnya adalah dolar Amerika. Bahkan yang lebih riskan 
dari itu semua, bahwa bank-bank di Barat pada umumnya menggunakan 
uang kaum muslimin yang berada di sana dalam muamalah ribawi: dimana 
tidak samar lagi bahwa itu akan menyebabkan masuknya para pemilik harta 
tersebut dalam laknat Allah dan murka-Nya.'! Bahkan tercampakkan dalam 
perang dari Allah dan Rasul-Nya, seperti disebutkan dalam firman-Nya, 

“Tlai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Makajika kamu 

lidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan 

Rasul Nya akan memeranginwu, "” 

Sesungguhnya mengetahui riwayatriwayat yang berbilang dan penting 
bagi hubungan ekonomi antar negara pada masa sekarang ini, memahami 
perbedaan hubungan tersebut dari hubungan ekonomi regional, dan 
mengerti keurgensian pemerhatian percalisasian kemaslahatan yang kuat dari 
melakukan hubungan ekonomi dengan non muslim, adalah yang semuanya 


1 GS. Akbagarah: 276279 
2 AIAL Bukhari, Asihnluh had 
hudits 10, 2609 dengan redaksi 


2519, Mulan, Iv bulk hadits no, Its, dan tsinlan, Lihat, Ibnul Ate, 
ulllah Sboaheln AKAN yu Satew wafat dan baju perangoya cigadaikan padu 55 





abah 









Bab 1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 553 


menjadikan suatu kesalahan sebagai tolok ukur muamalah ekonomi antar 
ncgara Islam dan negara-negara yang memerangi kaum muslimin dengan 
pembelian Nabi Shallallahu “Naihi Wa Sallam tentang makanan dari seorang 
Yahudi Madinah dengan menggadaikan baju perang kepadanya," khususnya 
jika ketika hubungan ekonomi dengan negara-negara non muslim tersebut 
dalam selain kemaslahatan kaum muslimin. Sebagai contohnya adalah 
hubungan ekonomi dengan Yahudi di Palestina, dimana ekonomi mereka 
mengalami kesulitan akibat penyempitan pasar, sedikitnya tenaga kerja, dan 
kebutuhan terhadap modal, sumber-sumber potensi dan air, sedangkan strategi 
Yahudi menilai negara-negara Arab sebagai lahan yang strategis bagi ekonomi 
Yahudi, karena di dalamnya terdapat pasar yang pasti untuk mengarahkan 
barang-barang produksi Yahudi, yaitu sumber tenaga kerja, modal dan potensi. 
Karena itulah kaum Yahudi berpendapat tentang keharusan dilakukannya 
hubungan ekonomi terpadu dengan negera-negara Arab untuk merealisasikan 
kemaslahatan hidup atas perhitungan kaum muslimin.” 





Pada sisi lain, bahwa hubungan ckonomi dengan individu dari kalangan 
ahli dzimmah berbeda sepenuhnya dengan hubungan ekonomi dengan dunia 
luar, Sebab seorang Yahudi yang dengannya Nabi Sha//ulahu Alai na Sallam 
bermuamalah ekonomi tersebut termasuk ahli dzimmah yang rela hidup di 
antara kaum muslimin, merupakan rakyat negara Islam, dan membayar pajak 
kepada negara Islam" sehingga muamalah dengannya masih dalam ruang 
lingkup kegiatan ekonomi regional bagi negara Islam, dan bukan termasuk 
pintu hubungan ekonomi internasional. 


c. Jika Wilayah-wilayah Islam Sebagai Prioritas 

Secara mendasar bahwa kaum muslimin adalah satu umat yang memiliki 
wilayah yang satu: sedangkan keterpecahan kaum muslimin kepada beberapa 
negara dan berbagai wilayah adalah keluar dari hukum asal ini, sebab Allah 
berfirman, 

“Sesungguhnya (agama toubid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu 

dan Aku adalah Tubenmu, maka bertakwalah kepadu-Ku," (A-Mu'minun: 52) 


| Lihat DHL Maharamad Utsman Syubun, Mahhvili-A/ Wat AI Yul AM AJ Umuh li Sdoviut, bla. 51-63, Hal ii dikustkan 
bahwa negara negyra Islam mengerti bal ternebut 'ala mereka menetapkan pemutusan hubungan ekonemi kepada bangsa Yatudi 
Jar yang pie bagi konomi kaam Yahudi, bangsa Yahudi berapuya mengambif 
1g dapat diakukan amus rstecahkan Ikatan tersebar: dan mengoyakngoyaknya. 
(DR Farug Musabil, «U-Ta vm LeTjui Mau L6Yoladp- ikke bilas 45 
Nadiyali Mahmud Muvttafa, IL ops him, Y4, Yan DK. Mubiamauai Abadul Mun'ita Afar, “tp Nbaw/16lodshad AM ia, 
0, 










554 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


Sesungguhnya ketercerai-beraian kaum muslimin kepada beberapa 
ncgara dan beberapa kelompok sama sekali tidak menghilangkan kewajiban 
tolong-menolong dan keterpaduan di antara kaum muslimin, bahkan 
mengharuskannya: khususnya pada masa sekarang ini yang menyaksikan 
berdirinya berbagai kelompok ekonomi yang kaum muslimin tidak mampu 
menghadapi bahayanya melainkan dengan bekerja sama dan solidaritas di 
antara mereka seraya meningkatkan keterpaduan tersebut hingga mandiri 
yang menjadi landasan kesatuan yang diharapkan di antara kaum muslimin. 
Sesungguhnya syariat Islam -hingga dalam perspektif adanya keberagaman 
dan keterbagian wilayah di dalam umat Islam- menyambut dengan banyak 
kaidah yang menetapkan dan mengatur hubungan antar negara Islam dimana 
kaidah yang pertama tercermin dalam kewajiban memberikan prioritas 
kepada kaum muslimin dalam hubungan dagang internasional. Sebab tidak 
seyogianya jika mengadakan atau memperluas hubungan dengan selain kaum 
muslimin tersebut, namun masih terdapat pengganti yang Islami," 


Di antara manfaat terpenting dari pemberian terbaik kepada daerah- 
daerah Islam dalam hubungan dagang adalah merealisasikan kemandirian 
ekonomi bagi kaum muslimin dan mengikis sikap pengekoran ekonomi 
Islam terhadap ckonomi non Islam serta dampaknya dalam arah kumulasi 
hubungan dagang dalam selain kemaslahatan kaum muslimin yang 
selanjutnya akan mempersulit perealisasian pengembangan ekonomi di 
daerah-daerah kaum muslimin. 

Sesungguhnya diantara tuntutan terpenting dalam mendirikan 
dan menguatkan hubungan ekonomi di antara kaum muslimin adalah 
menghapuskan sistem perpajakan,!! dan membuka kesempatan di depan 
perpindahan unsur-unsur produksi yang berbeda di antara daerah-daerah 
Islam dengan tanpa hambatan dan ikatan, di samping melakukan koordinasi 
tentang politik perpajakan, keuangan dan produksi." 

Beberapa dalil tersebut masuk dalam kategori keumuman dalik-dalil yang 
membicarakan tentang persaudaraan antar kaum muslimin dan tuntutannya 
tentang saling mencintai dan tolong menolong: diantaranya adalah firman 
Allah Ta'ala, 


Lihat, DRL RiPat AbAvehi, As Tuban? Al Dnfohad Af dm, Won, 43, 

2 Kipican hal ini akan dseburkan ketika rembicaralar tentang anardalam sub ketiga. 

3 ikat, DR Muhammad Abdul Mua'im Af. hlm. 150-151, Nadiyeh Mahmud Mushaf, dil op.ci.hlm. 64-85, DR. Syaudi 
Ahmad Dunya, 1: Tam? As Tinanyah A-lgisbadah Alas A-lsoi, hloe, MA, 

4 Telah disdoa 

















Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 555 


“Dan orang-orang, yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) 
menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (At-Taubah: 71) 
Sedangkan dalam hadits disebutkan, 


“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling kecintaan dan kasih sayang 
mereka adalah seperti satu tmbuby jika salah satu anggota darinya mengeluh, maka 
seluruh anggota tubul yang lain terpanggil karenanya dengan berjaga dan demam," 
Jadi, kecintaan dan persaudaraan mengharuskan memberikan per- 

tolongan dalam segala bidang, termasuk diantaranya bidang ekonomi. Sebab 
tidak dibenarkan jika satu tubuh berceceran anggotanya, yang sebagian 
anggotanya melakukan pemindahan sebab-sebab makanan dan kekuatan 
ke tubuh yang lain, sementara anggota badan sendiri tersebut merasakan 
keterhalangan dari ketidakterpaduan anggota-anggota badan tersebut dan 
saling tolong-menolong diantaranya, dan larinya upaya untuk menolong 
serta menguatkan anggota dalam tubuh yang lain.” 


Sesungguhnya Umar sangat antusias untuk menguatkan ikatan dan 
hubungan di antara daerah-daerah negara Islam dalam waktu makmur dan 
waktu paceklik. Di antara bukti demikian itu adalah, bahwa ketika terjadi 
peceklik di Hijaz dan sekitarnya pada tahun Ramadah, maka Umar mengirim 
surat ke daerah-daerah lain untuk meminta dari mereka bantuan bagi saudara- 
saudara mereka yang tertimpa krisis peceklik pada masa tersebut, dan dacrah- 
daerah pun menyambut harapan tersebut dengan cara mengirimkan kafilah 
yang saling menyusual dengan membawa bantuan yang lazim bagi saudara- 
saudara mereka di Hijaz, Lalu di antara perkataan Umar yang menjelaskan 
urgensi tolong-menolong antar sesama daerah Islam adalah apa yang tertulis 
dalam suratnya kepada “Amru bin "Ash sebagai gubernur di Mesir, “Amma 
ba'du. Apakah engkau suka jika melihatku dan orang-orang yang di sekitarku 
binasa, sedangkan kamu dan orang-orang di sekitarmu hidup?” 

Sebagaimana Umar juga sangat memperhatikan dalam kemudahan 
pergerakan dagang antar daerah Islam, sebagai contohnya adalah penggalian 
terusan yang menghubungkan antara Mesir dan Hijaz, sehingga kapal dapat 
berlayar padanya dan membawa apa yang dia inginkan tentang makanan ke 
Madinah dan Makkah, schingga Allah memberikan kemanfaatan dengan hal 


389, Sayyid udah, Y7 heri (1675 Ton Ha, Paid Be (OA, 





Ai 
Rangkuman beberapa riwayat dari th Thabari, wsc 380), Ibau Adul Makam, Farah Miss hlm, 112 Al Maairi, “4 Kduhath 
“0 March 024) 


556 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


tersebut bagi penduduk dua tanah suci: di mana harga makanan di Madinah 
sama seperti harganya di Mesir, dan itu tidak menambahkan Mesir melainkan 
kemakmuran. Ketika itu kapal-kapal membongkar muatan dari negeri Mesir 
di A-Oulzum “Laut Merah”, lalu membawa apa yang terdapat di Al-ulzum 
dari apa saja yang sampai dari Hijaz dan yang lainnya untuk dibawa ke Mesir." 





Terakhir, bahwa diantara bentuk saling tolong-menolong dan keter- 
paduan terpenting antara daerah Islam adalah memberikan prioritas kepada 
para tenaga kerja muslim dan mengutamakannya atas yang non muslim, 
karena itu berarti melindungi kamu muslimin dari dampak-dampak negatif 
akibat dipckerjakannya sclain kaum muslimin, dan apa yang akan nampak 
jelas beberapa sisi darinya dalam kaidah berikut. 


d. Pengaturan Masuk dan Menetapnya Non Muslim di Bumi 
Islam 

Umar Radhiyallahu Anbu mengerti bahaya adanya non muslim di antara 
kaum muslimin karena itu beliau tidak meninggalkan daerah kaum 
muslimin terbuka bagi setiap non muslim yang ingin memasukinya. Akan 
tetapi beliau menetapkan sebagian peraturan untuk melindungi daerah kaum 
muslimin dan membatasi bahaya non muslim dan dampak negatifnya dalam 
kehidupan kaum muslimin ketika kondisi mengharuskan masuknya non 
muslim ke wilayah Islam, adakalanya karena tujuan dagang, investasi, atau 
yang lainya. Sebagaimana politik Umar Rudlipulluhn Ant berlandaskan pada 
meminalisir pengandalan diri terhadap non muslim dan membatasinya dalam 
hal yang sangat sempit. Berikut ini sebagian contoh sistem yang diambil oleh 
Umar Radhiyallahu Anbu dalam hal tersebut: 


Pertama: Larangan Masuknya Non Muslim ke Sebagian 

Daerah Kecuali Disebabkan Kebutuhan Kaum Muslimin 

Diantara contoh hal itu, bahwa Umar Radhiyallahu Anhu tidak 
mengizinkan tawanan yang telah dewasa untuk masuk ke Madinah"! seraya 
menulis surat kepada para komandan tentara, "Janganlah kamu mendatangkan 
kepada kami dari para tawanan yang telah akil baligh.” Nampaknya, di sana 










1 kattenagak Indan 
kerahat.Slany 


denganitu dia menci 








lah, berati orang yang tidak menda 
hal tidak boleh: dipeelakukau sama 
seorang muslira memliki As lain yang ditetapkan wsba seb serang mn 
basi mdaranya yang msolinla jga memilki bentasaan stan aga mamalia Lihat, Liur -2A ink c1AM barctf mh carikan 
dan Bah bis Mall bin Zaid, Mpum- tool Labuh Hlm 3570 

al, ga/(3265) 
pain An) 
4 Saat, Muhamad Mubiamorad Harun Syatvab, AMLadvuh be Noberiyai BA) 












Bah II: Pengembangan Tikonomi dan Hubungan Tikonomi Internasional” 557 


terdapat dua sebab yang mendasar terhadap pemberlakuan ini, yang dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 


Pertama, menjaga bahasa dan akhlak kaum muslimin di Madinah yang 
menjadi ibu kota kaum Muslimin dan darinya Islam tersebar luas, sehingga 
mengharuskan jika Madinah tetap jauh dari segala pengaruh negatif. 
Barangkali hikmah dari pelarangan non Arab yang telah dewasa untuk masuk 
ke Madinah nampak dalam eksistensi anak kecil ke masuk negeri Arab, 
karena dia memungkinkan bila menjadi orang Arab dan mudah mengatur 
lidahnya dengan bahasa Arab, sebagaimana tradisi masyarakatnya juga belum 
mengakar kepadanya, sehingga memudahkan untuk mendakwahinya kepada 
Islam dan masuk ke dalamnya, Lain halnya dengan orang dewasa yang 
kenyang dengan tradisi dan bahasa kautnnys: sehingga menyulitkannya untuk 
mempelajari bahasa Arab dan meninggalkan agamanya, maka keberadaannya 
akan berdampak bagi bahasa dan akhlak kaum muslimin.' 


Sesungguhnya bahasa Arab adalah syiar Islam dan kaum muslimin, 
dimana bahasa merupakan syiar terbesar bagi suatu bangsa yang menjadi ciri 
khasnya,” dan bahasa Arab merupakan pilar terpenting umat Islam, sehingga 
keberadaan tenaga kerja asing -khususnya non muslim"! akan berdampak 
negatif bagi bahasa Arab. Hal ini dikuatkan dengan apa yang telah -dan akan- 
menimpa bahasa Arab di banyak daerah Arab tentang berbagai keburukan 
besar akibat beragamnya kebangsaan kaum imigran dan mengharuskan 
berinteraksi dengan mereka di pasar, jalan, rumah dan tempat kerja. Diantara 
fenomena pengaruh hal itu adalah kelemahan yang dapat disaksikan pada 
iklan-iklan perdagangan dan yang lainnya. Bahkan banyak sarana informasi 
yang dipenuhi dengan gaya bahasa yang lemah." 

Sesungguhnya pembiasaan suatu bahasa memiliki pengaruh yang kuat 
terhadap akal, akhlak dan agama," Jika seorang muslim terbiasa dengan 
selain bahasa Arab, maka akan memperlemah pembentukan pribadinya dan 
menjadikannya taklid terhadap yang lainnyaj sehingga dia tidak mampu 


1. Syaikhul Jelam Sbcu Hawmeyah, Apit Aib 


Minat AI Mastur (VA62) 
2 Kavmmslimir aon Aib pada masi | 


pengaruh dengan bahasa Arab dan mempelajarinya, sekingga diantara mereka terdipat 
orang yang menjadi puru bear bagi bangsa Arab-dan non Amib-di dalamnya. Lain halnya dangan apa yang teriedi bari 
keumudan kaum muslimin non Arah terhadap bahasa mereka eran kau ionlgran ke wnlayiht Arab di 
ia pengaruh npati baai bahasa Arab. Salib laa lou Tiyah tlah ceycbutkan bahwa lau mu 
menyyangacui dserab-daetah yang di lu 

Sedangkan pada wa 






















vebut sehingga bahasa Arab menjadi diinggal 
alam: “26lattts (1d03-489) 
Opsi AL Ima A5 pnnjab vw Adu - Ka Dul Mario Au seven AbKabij, Mu. 
Nah ALOSAK “Tr ALL matt “Yah Too iiima 8 IAD asa Trapah, Hm 


Ez 





ba Ki 
Lahat, Khalid bsa Mibamanal 
11118, dan DK Luhra Ahi 








#3 
& Syah Islam Ibu Taianiya yui (140) 


558 Fikih konomi Umar bin Al-Khathah 


melakukan peranannya dalam merealisasikan pengembangan ekonomi, dan 
yang lainnya. Oleh karena itu Umar Radhipullahu Anhu menghimbau kaum 
muslimin di daerah-daerah yang ditaklukkan untuk mempelajari bahasa Arab 
dan memperdalamnya, seraya berkata, “Pelajarilah bahasa Arab, karena dia 
bagian dari agama,” Dalam riwayat lain disebutkan, “Pelajarilah bahasa Arab, 
karena dia akan menguatkan pemikiran dan menambahkan harga diri.”! 





Umar Radhiyallahu Auhu memahami bahaya bahasa yang datang terhadap 
bahasa Arab, bahkan terhadap akhlak dan nilai-nilai kehidupan keagamaan, 
dimana beliau mengatakan, “Tidaklah seseorang mempelajari bangsa Persia 
melainkan dia buruk, dan tidaklah dia buruk melainkan berkurang harga 
dirinya.” Oleh karena itu, Umar Radhiyallahu Anbu-terlebih dengan alasan 
yang telah disebutkan- memperingatkan pengaruh negatif bahasa asing 
terhadap bahasa Arab seraya mengatakan, “Hindarilah tradisi orang-orang 
non Arab.” 

Kedua, menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat, karena adanya 
kelompok tersebut di antara kaum muslimin -disebabkan dengki terhadap 
kaum muslimin- adalah yang akan mendorong kelompok tersebut terhadap 
rusaknya keamanan kaum muslimin. Diantara contoh yang terjelas adalah 
hal ini, bahwa terbunuhnya adalah pada tangan sescorang yang karena 
kondisi tertentu mengharuskan pengecualian mereka dan mengizinkan 
mereka masuk ke Madinah, Karena itu ketika Umar Radiyaahu-Anbm ketika 
ditusuk oleh seorang Majusi, beliau menjelaskan kepada para sahabat tentang 
pandangannya yang benar dalam melarang orang-orang asing dewasa untuk 
masuk ke Madinah,! dan berkata kepada Ibnu Abbas, “Sesungguhnya kamu 
dan bapakmu dulu menyukai jika banyak orang asing dewasa di Madinah." 











1 baut Jani any Umr bl25, nu Ontabah yet (L267) Lihat bebeapa dngak buruk bah ing bagi ke 
ipa Lama diran PDR Tuhna Abanlab Ata Dp ri Ion Be uimava an nya magenta ol? A81) bahu 
megotenngara Barat menmaradn pembeliarn busnya og pra Imigran yang beer diana 

Dek p ag pa 

























Ieanak yatg belum dewasa 
tncasnkan orangrorang yang kuat lagi dor 
#mbunuh Umar Radit “Intwodalah Abu 


Am elang 

brang Marus, beliau bc sunggubinya dula aku ancarang kamu agar tidak 
mereka uvuk kepada kta ” Dan, kekacavar keamanwa dalah menvadi slah satu sebab pengusiran orang-orang Yahudi an Nastani 
dari jarirah Ari, seoeru yang akan diwdyu kan kemudiar pada halaman bercanya, 

6 Zakat, Abiustazsag, psk (6:31:54, 10:397-I58), Ibu Aba Syaibah, Avi: de) Ibau Zanjawaih,ysi?(12764 AbMuttay Altlindi, 
apa ilen, 300) 





Bab 11: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 559 


Kedua: Pembatasan Masa Menetap 


Umar Radhiyallahu Anhu mengizinkan sebagian pedagang non muslim 
untuk masuk ke Madinah dalam rangka perdagangan, namun dengan 
memberikan batasan masa menetap mereka selama tiga hari yang di dalam masa 
tersebut mereka dapat menjual barang yang mereka milik, belanja di pasar dan 
memenuhi kebutuhan mereka." Sebagaimana juga dilakukan pembatasan masa 
menetapnya kafir harbi di daerah Islam ketika mereka diizinkan memasukinya.! 


Ketiga: Tidak Boleh Menampakkan Kemungkaran 

Membiarkan daerah terbuka bagi orang kafir yang datang ke wilayah 
Islam yang menjadikan pindahnya perilaku orang kafir dan tradisinya di 
daerah tersebut, kemudian melakukannya dengan terang-terangan di depan 
mata kaum muslimin, adalah yang akan memiliki dampak besar dalam akidah 
dan akhlak kaum muslimin, Untuk menghindarkan dampak terburuk tersebut, 
Umar menetapkan beberapa syarat bagi orang-orang kafir dzimmi untuk 
melindungi kaum muslimin dari pengaruh yang dibawa mereka tentang akidah 
dan perilaku, Diantara contoh syarat tersebut adalah larangan minum khamr 
di tempat terbuka atau memperdagangkannya, dan tidak melaksanakan pola 
ibadah agama mereka dengan cara yang terbuka atau mengundang seseorang 
kepadanya. Sebagaimana Umar juga melarang kaum perempuan mereka dari 
dandanan yang seronok, dan memerintahkan mereka untuk menutup aurat." 
Pemberlakuan syarat seperti itu bagi orang-orang yang dilindungi keamanannya 
adalah lebih utama. 

Sesungguhnya di antara syarat yang ditctapkan Rasulullah kepada orang- 
orang Nasrani Najran adalah “tidak boleh makan riba dan bermuamalah 
dengannya.” Tapi pada masa khilafah Umar, mereka melanggar persyaratan 
tersebut, dimana mereka makan riba, maka demikian itulah yang menjadi 
sebab pendeportasian mereka dari jazirah Arab." Pemberlakuan seperti ini 
menunjuk-kan bahwa lembaga-lembaga ribawi -dan kegiatan haram lainnya, 
meskipun untuk non muslim- tidak diperkenankan berdiri di daerah 
kaum muslimin dan bermuamalah dengan riba, karena pengharaman riba 
merupakan sistem umum di daerah Islam, yang tidak holeh dilakukan orang 
kafir sebagaimana dilarangnya hal tersebut bagi orang muslim." 





“ha Yaya bi Aam, Kiai A/ Kanit. 38 

Lihat ha bh pala Ablusizn, (684 10306367 boul Ops. yu BG Ikru Oodamd ai) 

Oudaryah bin Jaa, mu, hn, 2722273. 

Wit lo 279 

$ Tihat, DR. Ratig Yunus AbMishr, Ao Uban Riba, lm LAU 

4 Lihat nncian berta pendeportasian pada: Ibrul Oayyem, cr (L:14I-1sd), Ahmad, tMtervad hadits ni 91, Ibma Katsir, JA 
Aang la 18) Abal, pot lm 8:3 Sebaganulawa menebatan aw sabah endpotar av Yah Ari 
bar yaitu 





560 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


Keempat: Pengusiran Orang-orang yang Malanggar Persyaratan 


Ketika kaum muslimin menaklukkan Khaibar, mereka membiarkan 
orang-orang Yahudi di sana karena mereka dibutuhkan untuk menggarap 
ladang pertanian, sebagaimana kaum muslimin juga berdamai dengan kaum 
Nasrani Najran untuk tetap di dalamnya, dan menetapkan kepda mereka 
beberapa syarat. Tapi ketika mereka merusak perjanjian pemukiman, Umar 
Radhiyullahu Anbu memerintahkan untuk mendeportasikan mereka dari 
jarirah Arab: dan perusakan mereka terhadap keamanan merupakan sebab 
pendeportasian mereka, dimana Yahudi Khaibar menyerang sebagian kaum 
muslimin dan menipu kaum muslimin: sedangkan Nasrani Najran melanggar 
persyaratan yang ditetapkan terhadap mereka untuk meninggalkan riba, dan 
mereka semakin banyak sehingga Umar Rudlipallalw Anhu mengkhawatirkan 
cksistensi mereka terhadap kaum muslimin." 

Pada sisi lain, bahwa Umar menggunakan pendeportasian untuk 
merealisasi-kan tujuan-tujuan yang lain. Hal itu seperti yang nampak jelas 
dalam surat Umar kepada raja Romawi, “Sesungguhnya telah sampai kepadaku 
bahwa suatu perkampungan Arab meninggalkan negeri kami dan mendatangi 
negeri kamu, Demi Allah, sungguh kamu harus mengeluarkannya atau kami 
akan benar-benar melemparkan kepada orang-orang Nasrani, kemudian 
kami akan mengeluarkan mercka kepada kamu,” Maka raja Romawi pun 
mengeluarkan mereka." Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa Umar 
mengancam raja Romawi yang Nasrani untuk mendeportasikan sebagian 
kaum Nasrani yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin dari daerah 
mereka yang kaum muslimin melakukan perjanjian dengannya untuk 
membiarkan mereka di dalamnya, dan mengeluarkan mereka agar bertemu di 
wilayah raja Romawi. Demikian itu setelah memberitahukan kepada mereka 
bahwa perjanjian yang di antara mereka dan kaum muslimin menjadi batal 
jika raja Romawi tidak memenuhi tuntutan Umar dengan mengeluarkan 
bangsa Arab yang pindah ke wilayah Romawi, 








Sesungguhnya kaum muslimin pada saat sekarang sangat membutuhkan 
pemahaman dari politik Umar dalam pendeportasian ini. Sebab daerah 








“Tida boleh head di janrah Arah dna agama” 
sebab tersebut dan daliltalilya poca: Tau Hah 
rr Tora A!-Suranl Wi 195196. Sedangkan tentang bal 

bun ani, ih ban, 189124, 

Ai Thai, pt 56:28), Tonul Aoi, 1 Kam/(2 379, 'omu Khakh 
ban dlpsekan kepada otanyorang Nasark, adalah pemberitahuan k 
Wow min menadbatah Liar, Ls 20 rt ente met 

2 OSAIMuidak. 51 


Hakan Kerjadari kau 
11(5:940-387) din Syaikh Mubamunad 
va banyakuya tenaga kerja ton musin, 















ori bum Kluhine (21520) Pekat megah kawi 
la mereka bahwa pejantan dk antara merek: dan kaum 








Bah Ul: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 561 


mereka penuh dengan tenaga kerja non muslim yang datang dari berbagai 
dacrah, dan ncgara mercka mendapatkan keuntungan ckonomi yang 
besar dengan keberadaan mereka di daerah kaum muslimin, diantaranya 
pengiriman uang oleh para tenaga kerja tersebut ke negeri asal mereka yang 
merupakan salah satu sumber terpenting bagi negara tersebut. Sebagaimana 
pemberian kesempatan kerja kepada para tenaga kerja tersebut di daerah 
kaum muslimin berarti meringankan pengangguran yang menjadi kendala 
negara mereka, disamping dipenuhinya pasar kaum muslimin dari hasil 
produk negara asal tenaga kerja tersebut. 

Sebaliknya, kebanyakan negara yang mendapatkan keuntungan dari 
negara-negara Islam memiliki sikap politik negatif tentang berbagai masalah 
kaum muslimin. Bahkan sebagian sikap tersebut mendatangkan kerugian bagi 
kaum muslimin, baik dalam tingkat negara maupun minoritas. Jika kaum 
muslimin mengikuti pola Umar Radhiyallahu Antu, lalu mengancam dengan 
mengusir para pekerja negara-negara tersebut dan menutup pasar kaum 
muslimin di depan hasil produknya, niscaya negara-negara tersebut akan 
mencabut sikapnya terhadap kaum muslimin dan berbagai permasalahannya. 


Kelima: Menghindari Pemberian Mereka dalam Sebagian 

Pekerjaan 

Terdapat beberapa riwayat dri Umar Radhiyallahu Anhu yang menujukkan 
pelarangan mempekerjakan non muslim dalam sebagian pekerjaan. Di antara 
riwayat tersebut adalah yang disebutkan oleh Abu Musa bahwa dia mengatakan 
kepada Umar, “Sesungguhnya aku memiliki sekretaris seorang Nasrani." Maka 
Umar berkata, “Mengapa kamu demikian? Semoga Allah memerangi kamu! 
Bukankah kamu telah mendengar firman Allah Ta'atu, Hai orangcorang yang 
beriman, janganlah kamu mengambil orang orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin 
pemimpinru): sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di 
antara kamu mengambil meroka menjadi peminin, maka sesungguhnya orang itu termasuk 
#olongan mereka, Sesungguhnya Allah tidak: memberi petunjuk kepada orang-orang yang 


wbalim" Mengapa kamu menjadikan skretaris yang muslim?!” Ta berkata, 





Ia menyeburkar rwayatini.dan aku telak menemukannya dilam 41 ima! 


ebutiannya Jalan bukanya, -Uikam 4. as Oefmaai (12109), Da lihatlah Al 
1 -Asom 27071 







moupua kitab et 
Baihagi op. 
And 








“mengatakan, “Suaadnyabusua (bagun)" 


562 Fikih Ikonomi Umar bin Al-Khathah 


“Wahai Amirul Mukminin, bagiku tulisannya, dan baginya agamanya.” Umar 
berkata, “Aku tidak akan menghormati mercka jika Allah menghinakan mereka, 
tidak akan memuliakan mereka jika Allah menistakan mereka, dan tidak akan 
mendekati mereka jika Allah menjauhkan mereka.” 





Sesungguhnya Umar Radhiyulluhu Anbu selalu menghimbau kaum muslimin 
untuk mempelajari apa yang mereka butuhkan, dan tidak menyukai jika mereka 
mengandalkan non muslim. Oleh karena itu, ketika sebagian gubernurnya 
mengirimkan surat kepadanya untuk meminta pendapat dalam mempekerjakan 
orang-orang kafir seraya mengatakan, “Sesungguhnya harta telah banyak, dan 
tidak bisa menghitungnya selain mereka, maka tulislah kepada kami tentang 
pendapat Anda!” Mika Umar menulis surat kepadanya dengan mengatakan, 
#angarilah kamri masukkan mereka di dalam (urusan) agama kamus janganlah 
kamu serahkan kepada mereka apa yang Allah larang mereka darinya, janganlah 
kamu percayakan mereka terhadap harta kamu, dan pelajarilah tulis-menulis, 
karena tulis-menulis adalah (kewajiban) bagi para pemimpin.” 


Beberapa riwayat yang telah disebutkan di atas tidak berarti tidak boleh 
mengambil manfaat dari apa yang dikuasai non muslim dan tidak boleh 
mempekerjakan mereka dalam hal yang mendatangkan manfaat bagi kaum 
muslimin. Akan tetapi beberapa riwayat tersebut menunjukkan tidak bolehnya 
mempekerjakan non muslim dalam sesuatu yang menjadikan mereka memiliki 
otoritas terhadap kauam muslimin, seperti urusan zakat, kepemimpinan tentara, 
peradilan, dan hal-hal lain yang menuntut dipenuhinya amanat bagi orang 
yang menjalankannya. Adapun mengambil manfaat dari non muslim dalam 
selain hal tersebut, seperti ilmu pengetahuan dan pekerjaan duniawi, maka 
tiada larangan apapun darinya! 
adalah sebagai berikut: 

a) Perkataan Umar Radbuyallahu Anhu kepada Abu Hurairah, “ 
janganlah kamu meminta bantuan dalam suatu urusan kaum muslimin 
kepada orang musyrik.” Dan, Umar memiliki hamba sahaya Nasrani, dimana 
beliau berkata kepadanya, Jika kamu muslim, aku akan meminta pertolongan 





ntara dalil yang menguatkan hal tersebut 


dan 





1. sboul Onyyam, apcit(I:165) Ibau Ax-Nagsy,opecit bim 84, Nampaknya bahwa yang dimaksuckar. dengan perkataan Um: 
'obbungan dengan 
otoritas keagam, 






Lihat, DR Abdullah bin Iorubira Ath-Thuraigi, “1220mah Mai Urdinsinie 9 A61 AA la. 202294, 381-985, descrtasi 
“oktor yang metaukan test it Jari berbagai vsinys dat DR Yusuf Al Dorihawi, Ghe AI Media Al Mufomn" A! dam bli 
222, dan Muhammad Se'id Al Oahthan, -4/ Wa" ya.A/ Bora PA Lem, lan. 3389. 

1 Abal Gayam, pa (t00) Ibnu An Nagoya) Ul. 55 

& Au Sic, psi/(6202), Abu Usaid, ass il. 39, Lbuul Gani 














yi(1.l65-lo8h Abu 





Laggasy, apr lan 655 


Bab 1: Pengembangan Tkonomi dan Huhungan Tikonomi Internasional 563 


kepadamu dalam amanat yang dibebankan kepadaku: karena sesungguhnya 
tidak halal bagiku jika meminta tolong kepadamu dalam urusan amanat 
kaum muslimin, sementara kamu tidak pada agama mereka.”! 

Jadi, beberapa riwayat di atas -terlebih yang baru saja disebutkan- 
menunjuk-kan bahwa pelarangan terbatas dalam pekerjaan yang khusus bagi 
kaum muslimin yang memiliki bentuk keagamaan”! 

b) Ahli dzimmah pada masa Umar Radhiyallahu Anu ikut andil 
dalam pengembangan ekonomi, bahkan dipersyaratkan terhadap mereka 
untuk memperbaiki jalan, membangun jembatan, dan lain-lain, dan Umar 
menetapkan agar tanah yang ditaklukkan Islam masih tetap berada di tangan 
mereka untuk mereka tanami." 


Umar Radhiyalluhu Anlw tidak melarang mengambil manfaat da 





apa 
yang dimiliki non muslim tentang ilmu pengetahuan dan keahlian. Bahkan 
dia mengambil sistem dewan dari penduduk Persia ketika ditawarkan 
kepadanya dan mengetahui manfaatnya. Sebagaimana Uamr juga menugaskan 
sebagian tawanan di Madinah untuk mengajarkan putrarputra kaum muslimin 
tulis-menulis." Sebab terdapat riwayat bahwa beliau mengirim surat kepada 
gubernurnya di Syam yang mengatakan, “Utuslah kepada kami seorang 
Romawi yang melakukan perhitungan juraidh kami.” Sebab pekerjaan 
“ketika itu- hanya sebatas pada penghitungan, dan di dalamnya tidak terdapat 
otoritas terhadap kaum muslimin. Sebagaimana beliau juga mengirim surat 
kepada Hudzaifah dan Utsman bin Hanif agar masing-masing mengirimkan 
kepadanya seorang ahli pertanian dan tokoh daerah dari non Arab untuk 
ditanyai tentang penghitungan £hary di bumi As-Sayud sebelum daerah itu 
ditaklukkan Islam, maka masing-masing dari keduanya mengirimkan scorang 
ahli pertanian dan penerjemah, lalu Umar bertanya kepada keduanya tentang 
hal tersebut untuk mengambil menfaat pengetahuan keduanya, selama hal 
itu tidak berpengaruh terhadap akidah dan tidak menyalahi hukum-hukum 
syariah. 








Lihat, DI Yucuf ALLyadkawi, dk hlm. 2 

Tihat Abu Visa on hlm, 2R1 

Sesungguhnya kauta olinmin etmperpunakan kaus munyrikin yang menjadi cewanan dalam perang Badar untuk wengaisikan 

tulis menalis terhadap putra putra kau musisi, ih Abad, “4 Mo, hadits co, 2217, dan DR. Mahi Rieyallah 

'Ahumad,“4-8irab le Neural Dian Wasbae. kete lm, 389, 

4 AK Balati, Aa AL-tp Won II dat vsecupaban riwayat Mulantumad bin Tag, ditmana dia manpeA/: 

& Lihat, Abu Yusut, ci blm, 90, 185, dan DIR. Mubarumzad AxSayyid ALW Akil, AV Handa“ mail. Ap Kacau Kill, 
Win 























145, 
DA Ali aish Mambat, 





la, 200-209, 


564 Vikih Ikonomi Umar bin Al-Khathah 


€. Perjanjian Perdagangan 


Melakukan akad kesepakatan dagang antar ncgara merupakan hal 
yang tidak dapat dihindari untuk memotivasi dan pengaturan hubungan 
dagang agar dapat merealisasikan kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan 
kesepakatan, Sebagaimana kesepakatan tersebut juga mencakup penentuan 
barang yang mungkin diedarkan diantara negara-negara tersebut, cara 
pembayaran, dan hal-hal lain yang merupakan konsekuensi logis dari 
hubungan dagang di antara pihak-pihak yang melakukan kesepakatan.! 


Sesungguhnya negara khilafah pada masa Umar Radhiyadlahu Anhu telah 
melakukan sebagian perjanjian dagang dengan pihak-pihak lain: dimana 
sebagian perjanjian itu mencakup bidang ekonomi dan hal yang lain, seperti 
dalam perjanjian dengan ahli dzimmah. Sedangkan diantara contoh perjanjian 
dagang murni adalah kesepakatan yang terjadi antara "Amru bin "Ash dan 
orang-orang yang merespon perdamaian dari penduduk An-Naubah.! Dimana 
kesepakatan tersebut mengharuskan dilakukannya hubungan dagang antara 
kaum muslimin dan penduduk An-Naubah, dan agar “mereka tidak dilarang 
keluar dan masuk untuk melakukan dagang.” 

Sesungguhnya perjanjian dagang yang dilakukan pemerintah Islam 
dengan non muslim seyogianya memenuhi dasar-dasar sebagai berikut: 

1, Harus terdapat kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin, dan poin- 
poinnya tidak boleh mencakup hal yang diharamkan menurut syariah, seperti 
akad riba, umpamanya, atau ekspor dan impor hal-hal yang haram, atau berdampak 
mudharat terhadap kaum muslimin dalam akidah, akhlak, dan lain-lain, 

2. Harus memperhatikan sisi keamanan kaum muslimin, dimana Umar 
mensyaratkan kepada ahli dzimmah untuk tidak menjadikan rumah atau 
gereja mereka sebagai tempat spionase terhadap kaum muslimin, dan Umar 
menghadapi dengan tugas bentuk apapun yang mengacaukan keamanan 
kaum muslimin dari pihak lain. Oleh karena itu, perusakan terhadap 
keamanan kaum muslimin merupakan sebab terpenting yang menjdikan 


1 An-Naubih teresak di selassn Msi, car, oumpokuya dari penyalitan terebut banwa AN audal terktak di Sedan pada sat sekarang 









Tbaburi ana (3 
nb KAUah mm Kn 
ds sni baluwa cbagun relecemi te 
pala mw Allaah: 








), Lema Kat. Wtidrsebue ntah (3101 Bandingkan Ibuu Abdul Hikam. 

im R44, bru Zanjawaih,eno/(1:372510) AL aladiiri, Pin “Huta lm. 531-53 
sbukan bahwa ukad kesepakatan dilakukan oleh Abdullah bs 

Wpakuya bahwa dia enggantisan di alaanya ktika dia memimpin Mes, seperi disebutkan 










Sidak dilan eluanuasuhmdakuha gang” wah 
Wttinempnap ngidam 
Mey ak paha 
Safa Af pud00k Imo omi sai xdanbmu Gndanab opo) 


kebebasan pergerakan pat pedagang untar dur dctah, 
"Kamu mas Seger kami dengan melintasi, ting mi 


Bah U: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Intemasional 565 


Umar mendeportasikan Ahli Kitab dari Jazirah Arab." Sebagaimana Umar 
juga memerintahkan untuk menghancurkan kota di dacrah Romawi yang 
menjadi pusat intelejen terhadap kaum muslimin 


3. Menepati poin-poin perjanjian ekonomi yang dilakukan oleh kaum 
muslimin dengan selain mereka merupakan salah satu kewajiban dalam 
syariah! dan Umar sangat berupaya keras untuk menepati janji orang-orang 
yang memiliki perjanjian dengannya, dimana beliau memiliki kotak arsip setiap 
perjanjian antara beliau dan seseorang yang melakukan perjanjian dengannya! 
Bahkan beliau menanyakan kaum muslimin yang datang kepadanya dari daerah 
tentang pencpatan kaum muslimin terhadap janji mereka dengan orang-orang 
yang melakukan perjanjian dengan mereka, lalu mereka berkata, “Kami tidak 
mengetahui selaian menepati janji.” Dan ketika seseorang berkata kepadanya, 
bahwa tanah ini dan ini mengandung #huryj lebih banyak daripada apa yang 
ada padanya, maka Umar berkata, “Tiada jalan bagi mereka, sesungguhnya 
kami telah melakukan kesepakatan dengan mereka.” 

Dalam beberapa riwayat tersebut terdapat dalil tentang tidak diperboleh- 
kannya kaum muslimin setelah terjadinya perjanjian antara mereka dengan 
orang-orang kafir tentang sesuatu, jika kaum muslimin menuntut dari mereka 
tambahan kepadanya, karena derkian itu termasuk tidak menepati dan merusak 
janji, dimana keduanya diharamkan dengan yush A-Ouran dan As-Sunnah. 





Diantara yang menujukkan perhatian Umar Radhiyallahu Anhu 
terhadap menepati janji, bahwa beliau menjadikan itu sebagai bagian dari 
wasiat terpenlingnya kepada khalifah setelahnya seraya mengatakan, “..dan 
aku berwasiat kepadanya tentang orang-orang yang dilindungi Allah dan 
dilindungi Rasulullah (kafir dzimmi), agar janji mereka ditepati, dan agar 
berperang dalam membela mereka.” 


Jika negara Islam mengizinkan non muslim masuk ke buminya, maka 
pengizinan demikian itu menjadikan non muslim termasuk memiliki ikatan 





1 Lihat Abu Ubsid, yr blm, 163-483, AlBoladzwr, fit, hk 214215, 
2 Tengebaran alam tentang hidungan doromi dengan periarjar ini menunjukkan keurgemianaya, dan merupakan jani yarg Barus 
ma disebutkan alat firman Allah, "On plafon Loro mangesinya jap at dus JerongumPerwuny.” 








hlm. 67, dan bandingkan AlMagrii, ui (22814 AbK tani, As Tamiih Akta (2254) 





& AdeTbubari, m4357) 
3 “Teduh dnebetanakltfnya. Diantar ul yang menabjatikan adalah riwnyat yang inehantan te 
sagumpulkan banyak pasukan untuk renghadapi kaum musiman dan aampai kep 

kbary kerasa yonedak Huma yang take 

dl Sempat menolong can membela kamu. 










rang Yarmtk, makakas im nasi menebal 










turssar kamu?” Maka 
Dk alam teu aan .." Lihat. Ab-3aloezii, jus Blu 187, dau bandingkan Abu Yusuf, -1/ 
teman bin Jurmah Tohumariyah, Anak A0d4nmahp Kigt “MIwaw Matamuad bi Toar Ap 
Aelah duscbutkan takhrynya. 

Abu Yus, ya, hlm. 215, dam bandingkar Nadiyah Mahmurd Musthot: DIN, yp14 hlm. 100, 





566 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Kharhab 


perjanjian dan sebagai ahli dzimmah yang harus memberikan perlindungan 
dan keamanan sepenuhnya kepada mereka, tidak boleh mengganggu mereka 
atau merampas harta mereka, selama tidak muncul dari mereka apa yang 
merusak syarat perjanjian yang diberikan kepada mereka, Dalam hal ini, Umar 
mewasiatkan kepada Abu Ubaidah untuk tidak melakukan agresi terhadap ahli 
dzimmah seraya menegatakan, “...dan laranglah kaum muslimin menzhalimi 
mereka (ahli dzimmah), melakukan mudharat terhadap mereka, dan makan 
harta mereka kecuali dengan cara yang benar, dan tepatilah syarat mereka 
dalam semua yang kamu berikan kepada mereka," 


Sesungguhnya pelaksanaan kaum muslimin terhadap akhlak tersebut 
dalam muamalah mereka dengan non muslim memiliki dampak terbesar dalam 
masuknya banyak bangsa ke dalam Islam. Selanjutnya, bahwa penepatan janji 
sangat berdampak pada rasa percayanya umat lain kepada kaum muslimin dan 
perasaan tenang mereka terhadap kaum muslimin, sehingga mereka menjadi 
penolong bagi kaum muslimin terhadap musuh Islam, Sebagaimana akhlak 
tersebut juga membantu kaum muslimin dalam melakukan hubungan ekonomi 
dengan umat lain ketika kemaslahatan menuntut hal tersebut, 


Pada sisi lain, bahwa kaum muslimin pada hari ini harus mencermatkan 
pandangan dalam perjanjian ckonomi yang masuk di dalamnya beberapa 
pihak: baik perjanjian tersebut terbuka bagi seluruh negara dunia maupun 
perjanjian bersama pihak tertentu, dimana kaum muslimin tidak boleh masuk 
dalam perjanjian yang menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan 
sesuatu yang halal, atau mendatangkan mudharat bagi kaum muslimin, dan 
kaum muslimin harus menghindari setiap pasal di dalam perjanjian ekonomi 
internasional yang menyebabkan hal tersebut. 


f. Negara Islam Seyogianya Memiliki Otoritas dalam Pengaturan 
dan Pengawasan Hubungan Ekonomi Luar Negeri 








Penerapan dasar-dasar yang telah disebutkan dan komitmen dengannya 
dalam bidang hubungan ekonomi adalah mengharuskan jika pelaksanaan 
hubungan tersebut tidak tunduk terhadap ijtihad individu dengan tanpa 
pengawasan dan pencermatan, bahkan mengharuskan jika pemerintah 
Islam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap hubungan tersebut 


1 Abu Yusuf menyebutkan penenatan kau muslimin terhadap ary mereka dangan ahli ditmmmah pada masa Umar, dan bata ketika 
ahli czimumah melitat kaura muslimin merepat: jan, kepada mereka car, bagus perlakuan kaum muslimin terhadap mereka, maka 
eta menjadi ebi br waudap uh kaum mali danpad kaum glimin end hadap murah merk, ht ya 

Im 281 261 
2. That, Naliyah Malwwl Muna, , po blm! 


Bab NI: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional” 567 


dengan sesuatu yang menjamin kemaslahatan umum bagi Islam dan kaum 
muslimin." 


Dari keterangan di atas nampak jelas bahwa kaum muslimin dahulu 
selalu merujuk kepada ibu kota khilafah untuk mengetahui pendapat Amirul 
Mukminin dalam hal yang terjadi baru pada mereka tentang hubungan mereka 
dengan non muslimin, dan Umar melakukan pengaturan hubungan tersebut, 
menentukan jumlah xsyur (baca: pajak perdagangan), masa menctapnya non 
muslim di wilayah Islam, dan penentuan para pegawai untuk mengawasi 
hubungan tersebut dan pendapatan pemasukan negara (nur dan Umar 
mengeluarkan pengajarannya kepada para pegawai yang menangani syur 
tentang sebagian barang yang dibawa para pedagang yang non muslim2 

Para pegawai yang menangani sayur ini selalu mengawasi pergerakan 
be abaya Maan apa Agam ia ai ketan Han yaap 
berlaku, dan mereka membentangkan tali di atas sungai Eufrat untuk 


menjamin lalu lalangnya para pedagang kepada mereka." 


Umar Rudhiyallahu Anhu adalah orang pertama yang menetapkan taktik 
pengawasan di wilayah kaum muslimin untuk mengawasi perbatasan dan 
melindunginya. Lalu ketika beliau keluar ke Syam, beliau membagi datrah 
yang disebut: Asy-Syawati dan Ash-Shawaif, dan menutup tempat yang 
menakutkan di Syam dan pengawasannya." 

Abu Yusuf berpendapat bahwa seyogianya seorang Imam (kepala 
negara) memiliki tempat pengawasan di jalan-jalan yang tembus ke negara 
non muslim, sehingga para pedagang yang melintasinya dapat dilakukan 
pengawasan. Barangsiapa yang membawa senjata, maka dapat dirampas 
darinya, dan mereka harus mengembalikan para hamba sahaya yang 
bersamanya." 


g- Urusan Kegiatan Ekonomi Harus Dipimpin Seorang 
Muslim Jika Terdapat Non Muslim yang Andil Didalamnya 


Kaidah ini diambil dari salah satu syarat yang ditetapkan Umar Radhmullahu 
Inbu kepada ahli dzimmah, dimana beliau mensyaratkan agar tidak seorang 





» Lihat, Abu Uba hlm 5485, dan akan disebutkan persbicaraan tentang unurin: dangan rinci pada sub kajian kes. 
2 Lihat, Abu You Im. 275, dan bim Dayyom, (pe (U 125-128) 

3 AtbThaban, ss 

& Tn Il. 309 


bal Gayyim, yo (2192) da Ibnu udamah yoc/(8:524325) Tidak samar lgi bahwa apa yang dipersyaratkan kepada katix 
Sein tnng kesunanya dalam deang engan orang mui lbs ame lgi sih drraamkepadaoangyan mendiatan 
peridungan eamaan (ok mua) 


568 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


pun diantara mereka berserikat dengan seorang muslim dalam perdagangan, 
melainkan jika urusan perdagangan diserahkan kapada seorang muslim.' 


Kaidah tersebut tidak hanya menunjukkan diperbolehkannya 
persekutuan antara seorang muslim dan non muslim dalam kegiatan 
ekonomi?! dan keharusan bersihnya muamalah tersebut dari setiap hal 
yang menyalahi hukum syariah, tapi juga menunjukkan hal yang sangat 
penting, yaitu larangan dominasi orang-orang kafir terhadap umat Islam 
dalam kegiatan dan manajemennya, dan menjadikan seorang muslim hanya 
sebatas mengekor yang tidak maju dan tidak mundur, bahkan seringkali 
tidak mengetahui segala sesuatu, 


Sesungguhnya kebutuhan penerapan kaidah tersebut lebih sangat 
mendesak pada masa sekarang ini, yang di dalamnya negara-negara non 
muslim berupaya mengatur ckonomi kaum muslimin dengan menggunakan 
modal yang mereka miliki dan perserikatan-perserikatan negara produsen 
yang berupaya menguasai banyak kegiatan ekonomi penting di daerah-daerah 
kaum muslimin melalui interaksi langsung dengan fihak tertentu dan masuk 
bersamanya dalam usah-usaha bersama yang memiliki kepanjangan tangan di 
dalamnya, menetapkan manajemennya dan pendistribusian produknya, yang 
menjadikan ekonomi umat Islam berada di dalam kekuasaan perserikatan- 
perserikatan tersebut dan negara-negara yang berada di belakangnya." 

Diantara contoh yang membantu pemahaman kaidah tersebut, bahwa 
Islam tidak melarang menggunakan perserikatan milik non muslim untuk 
mengekspolrasi minyak bumi dari daerah Islam. Akan tetapi Islam melarang 
sebagian bentuk kesepakatan dengan perserikatan tersebut jika merugikan 
kaum muslimin, dan memberikan perserikatan terscbut otoritas dalam 
pengaturan kekayaan yang penting: seperti yang terjadi ketika sebagian 
negara Islam terpaksa -pada masa lalu- untuk melakukan akad pencarian 
sumber minyak bumi dengan perserikatan yang memiliki kemampuan dalam 
penambangan untuk pengeboran dan mengekplorasi minyak bumi, sehingga 
demikian itu menjadi sebab dirampasnya kekayaan umat dan membahayakan 
kemandirian negara Islam dan pengusaannya terhadap kekayaan sendiri, 
Lalu ketika negara-negara tersebut menyadari, maka dia mengerahkan segala 


| agan adah memuparan tema pesekran rang uli dangan ron musim dalam perdigangan din mayoios pendapat 
mverypesbolehkan hal tersebut ut, Tb Gaadarnah pssi (iba) IK, Absul Ari Igat Kbayyat 1, “Ips 
Sol “Akbkomu (19998) dan DIC Shulih bia Zebin AMaraugi Al bagami, Id Alah 8 0 Noer Tai 
ah Mayornab N-Ai Fi -Uidam Wo. 72:79 
2 Hihat DK Muharunad Iirhim Aodursahinan, Ap juikur Dandpah Ae Nugve, bla 22, 335, 
3 Sihutrindan beberapa kesepskotan yang tlah bera minyak bumi pada: DR Madihih Hasan Ad Dugbaidi, 
Iwa “Aas ./V2 Uh vw Mom “U6litn tbt Moda bihu.75:219. 












Bah 1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Intemasional 569 


upaya untuk melepaskan dari genggaman perserikatan tersebut: sementara 
perscrikatan tersebut selalu berupaya mencari sebab-sebab lain untuk tetap 
menguasai kekayaan kaum muslimin! 


3. Usyur 

Adapun yang dimaksudkan myv adalah apa yang diambil oleh petugas 
negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi dacrah 
Islam, sehingga wyur ini lebih serupa dengan apa yang dikenal pada masa 
sekarang ini dengan istilah “bea cukai.” 

Penetapan wsyur ini tidak terdapat dalil dalam A-Our'an ataupun As- 
Sunnah, namun merupakan ijtihad Umar Radhiyallah Anbu di hadapan 
para sahabat dan tidak terdapat seorang pun yang menyanggahnya, sehingga 
merupakan ijma” (konsensus). Dengan demikian, Umar Rudhiyullahu Anhu 
adalah orang pertama yang menctpakan wsyurdi dalam Islam," bahkan telah 
merincikan banyak hukumnya, membuat petunjuk teknis pelaksanaannya, 
mengangkat para pegawai yang menanganinya, dan hal-hal lain yang akan 
dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut: 


a. Dari Siapakah Usyur Diambil? 


Umar Radhiyullabu Anbu menentukan pedagang yang diambil usyur: 
dimana Ziyad bin Hudhair meriwayatkan, “Bahwa Umar bin Al-Khathab 
mengutusnya dalam masalah 1ywrke Irak dan Syam, dan memerintahkannya 
untuk mengambil 2.5 Yo dari kaum muslim, 5 Yo dari kafir dzimmi, dan 10 
Yu dari kafir harbi.”! 

Dari riwayat tersebut dapat dibedakan antara tiga kelompok pedagang, 
yaitu pedagang muslim, pedagang dari kalangan ahli drimmah, dan pedagang 
dari kelompok ahlul harbi. Dimana hakekat yang diambil dari masing-masing 
kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut: 


1 Uyur adalah bentuk plural dari kata ng artinya sepersepuluk (100) Dinamakan deni gang yang, 
"muslim. sebanyak seperempat dar 10 W (2.3 95), edvagkan karir deimai diambil etengah cari 10 6 (3 9), dam dai kar harbi 

diambil 1050 penuh Tidak samar lagi bihuwa meskipun apa yang diambil dar pedagarg muslin Gengan nama ur, maMUN berbeda 

dalatm penalasaneya sebaga taka yang diteapkan socara mash yang tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan, Lain banya dengar 

'eyuryang ditetapkan bagi pedagang n03 musi, maka dia tunduk kepada itihad, seoerd yang akan dijelskan rinciannya. 

Lha Alba ega (280) Ibau Oudamah 0p-716:322), DR. Ablullah Mulih AteT mali, -1/(4renjab4 Igshadd m9 

14 Dasdeh 9 In Nara Agt 
duho Anlu Jalar peonattat ara 





an karena dia darabil dari 

















(29) an Ymu Oa beras tenan Kara musim pada 






ANA AN 





Hepemidikatstan pentanggi 

Abu Yam pakde 20, Abdraran ma (KAM Abu Ubud po m3, Dalam bali Umur mengcudlika hafi dri 
NNasrasi Rani Taghtb dengan memerimiikan pegas anarumtuk mengaravi 108 penuh dari perdagangan mereka, agar teka 
mak lan, Lahat, Abdurtazzag, #7 UU3I70, Abu Ubiad, es, la 30-34, 538-59, Yahya bin Adu, rasi bln. 65-68 
Shebit Musur Sadis ro, 1695, Abu Dand, “tum, hadi ra 4442 





570 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


Pertama: Pedagang Muslim 


Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan tidak bolehnya peng- 
ambilan #syur dari pedagang muslim, dimana hadits yang paling shalih adalah 
yang diriwayatkan Imam Muslim -dan yang lainnya- dalam kisah seorang 
wanita yang berzina, kemudian bertaubat dan dilaksanakannya hukum had 
kepadanya, lalu Nabi Sullullahu Alaihi wa Sallam bersabda, 


“Sesungguhnya dia telah bertaubat, yang jika petugas pajak bertaubat sepertinya 


»j 


niscaya dia akan diampuni Allah" 
Dalam hadits lain disebutkan, 
“Tidak masuk sanga pelugas pajak. 


Dimana ulama menafsirkan bahwa petugas pajak ini adalah “orang yang 
mengambil wyurdari harta kaum muslimin, dimana dia mengambil secara paksa 
dari pedagang muslim jika melintasi daerahnya dengan mengatasnamakan susyur, 
dan bukan petugas yang mengumpulkan zakat. Adapun wsyur yang diambil 
dengan kesepakatan dari dagangan orang-orang yang memiliki perjanjian 
dagang dengan negara Islam, maka itu bukanlah bentuk pemaksaan, dan 
petugasnya tidak berhak mendapatkan ancaman tersebut: kecuali jika dia 
melampaui batas dan zhalim, maka dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya." 


Sebagaimana juga terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan dilarangnya 
mengambil wsyvr dari seorang muslim dan kafir dzimmi, diantaranya adalah 
perkataan Ziyad bin Hudair kepada Umar Radhiyallahw Anbu, “Kami dahulu 
tidak mengambil xsyur dari seorang muslim ataupun kafir dzimmi.” Umar 
berkata, “Lalu siapa yang kamu ambil xeyurnya?” Ta menjawab, “Para pedagang 
dari kalangan ahlul harbi, sebagaimana mercka mengambil #syur kepada kami 
jika kami datang ke negeri mereka.” Dalam riwayat lain Ziyad berkata, “Dan 
dia melarangku yakni Umar Raihiya/lahu Anlu- untuk mengambil xeyur kepada 
seorang muslim, atau kafir dzimmi yang menyerahkan #Jaryi” 

Juga disebutkan dalam surat Umar Ragbiyalkihu Anbw kepada Sa'ad 
ketika penaklukan Irak, “... dan tiada usyvr atas seorang muslim atau kafir 
dzimmi, jika seorang muslim telah menyerahkan zakat hartanya, dan kafir 









1 Ahwsad, /lokinimel hadits ne, 16543, Abu Daud, ii hadits 
"Madi ii salih sesuai syarat Musi, dun dazndingkan Alka -V-Madeht dengan tahap ALALDasi (2:10) 

2 MMKbatlubi, Aa'uhm As Susu (:394), da bendingkan ALB: jarb A4 Suenat (5313LL).Dudamah bin 25 
AI Mundrri, 17 Turen mg A4 Tarik Ulah AV Arhim Abadi, Aam 16 Mu bad 128 121) 

9 Telah sebutkan takisijaya. 

Am Abi Syaivin, apek Da1), Yahya hin Adam, yna hlm &4, AldMsikayi pace (S-1643n) 

5 Yahya bin Adem, yss, hlm 8 dan panadnya dh, karena dan ovsyat Yazad bin Abu Habib, demana dis tidak mendaguti Umar bin 
AK hathub ataupura Sa 26. Lina, DR Srakr Drib Faydh calam tahgignya terhadao kitab “1/ wo karya Tomu Zanjawaih (191-155) 


A-Hakim, libnimhut (11562) dan Ash 











mat, un. 281, 








Bab UI: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 571 


dzimmi telah menyerahkan jizyahnya yang ditetapkan dalam perdamaiannya. 
Sesungguhnya "syur adalah terhadap ahlul harbi, jika mereka meminta izin 
berdagang di bumi kita. Mereka itulah yang harus membayar xsy1r."" 

Dan, ketika Abdullah bin Umar ditanya, “Apakah kamu mengetahui 
bahwa Umar mengambil ssyur dari kaum muslimin?” Ia menjawab, “Aku 
tidak mengetahuinya! Aku tidak mengetahuinya!" 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tiada usyur terhadap pedagang 
muslim, namun diambil zakatnya jika dia melintasi daerah dengan 
dagangannya. Sebab diantara tugas negara Islam adalah mengumpulkan 
zakat, membagikannya terhadap kelompok-kelompok yang telah ditentukan 
Allah, dan menyerahkan hal tersebut kepada petugas xsyvr. Itu karena kasihan 
terhadap pemilik harta batin yang jauh negerinya dari pusat pemerintahan 
Islam, karena akan memberatkan mereka jika harus membawa zakat harta 
mereka ke ibu kota khilafah, maka Umar memerintahkan para petugas syur 
untuk mengambil zakat dari mereka! 


Kedua: Pedagang Ahli Dzimmah 

Beberapa riwayat yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa 
tiada 1syur terhadap dagangan ahli drimmah, dan ulama berbeda pendapat 
dalam hal tersebut, dimana ulama Syafi'iyah dan Ibnu Hazm berpendapat 
tentang haramnya pengambilan wsywr dari harta ahli dzimmah, selama tidak 
dipersyaratkan kepada mereka dalam akad perdamaian. Namun ulama 
Syafi'iyah mengecualikan daerah Hijaz, dimana mereka memperbolehkan 
pengambilan vsywr dari dagangan ahli dzimmah yang masuk daerah Hijaz 
dengan membawa dagangan." 

Madzhab Maliki berpendapat diperbolehkannya pengambilan wsyur 
terhadap dangan kafir dzimmi jika dia membawa dagangannya melewati batas 
daerah mukimnya, Tapi jika dia berdagang di dalam daerahnya, maka tiada 
kew: 





apa pun terhadapnya, Sebagai contoh jika seorang kafir dzimmi 
termasuk penduduk Syam, maka tiada wajib wywrbaginya jika dia berdagang 
dalam batarbata daerah Syam: Tapi ji kelar dengan dagangannya ke Mesir 
atau ke Irak -umpamanya-, maka diambil usur darinya," 


| Abdlorarg 
on. 

| DKYUf AHdedirawi, | Is /oban (23372), dan bandingkan DI.Abdullah Mushlik At umah yaa 12205) 

3 ihar AorByatii, gpu (216217) Al-Khat AI Mabia(4:287) Mb Har, 4 tah 

4 Ak 


ha (193 Abu Ubi Mim na Gn ps2 dan Wr beorp ia ain pda Ab Usil, 
HRAAIA 












Lihat, Mali ba 42200, ot Al kitebar 9-17 318), AI 
tut Abu Yan. ht.271274, Abu Uk, po him 3298 Tu Cw 





An 
#0 BSEFS LN) Tomul Clayyit, ap (ita 





572 Fikih Pkonomi Umar hin Al-Khathah 


Ulama Hanafi dan ulama Hanbali berpendapat diperbolehkannya 
pengambilan unwr dari para pedagang ahli dzimmah secara mutlak, baik dia 
berdagang di daerah tinggalnya sendiri atau membawa dagangannya dari satu 
daerah ke daerah lain."! Adapun beberapa riwayat yang menunjukkan larangan 
pengambilan xsyur dari pedagang muslim dan pedangan kafir deimmi, maka 
Abu Ubaid berpendapat bahwa beberapa riwayat itu berarti bahwa mereka 
tidak diambil wyur secara penuh (10 96) sebagaimana yang diambil dari ahlul 
harbi, namun dari pedagang muslim hanya seperempat dari 10 Yo (2.5 Yo), 
sedangkan dari ahli dzimmah diambil setengah dari 1090 (5 90) 

Adapun pendapat yang kuat dari beberapa pendapat fugaha' tersebut 
akan dijelaskan tidak lama lagi setelah ini. 


Ketiga: Pedagang Ahlul Harbi 


Hukum yang asal bagi para pedagang ahlul harbi yang masuk ke 
wilayah kaum muslimin untuk berdagang adalah diambil pajak 10 90 dari 
mereka, karena mereka mengambil 10 Yo dari para pedagang muslim jika 
masuk ke daerah mereka untuk berdagang, sehingga Umar memerintahkan 
untuk memper-lakukan hal yang sama terhadap para pedagang ahlul harbi. 
Sebagaimana sebagian pedagang ahlul harbi juga meminta dari kaum 
muslimin agar diizinkan masuk ke wilayah Islam untuk berdagang dengan 
imbalan 10 Yo, maka Umar pun mengizinkan mereka setelah bermusyawarah 
dengan kaum muslimin dan konsensus dalam hal tersebut." 

Fugaha' hampir sepakat -secara global- tentang diperbolehkannya 
penetapan xyurterhadap pedagang kafir harbi, baik dia masuk dengan dagangan 
ke daerah kaum muslimin, ataukah keluar darinya dengan dagangan, Akan 
tetapi ulama Syafi'iyah dan Ibnu Ham -sebagaimana dalam kafir deimmi- 
berpendapat bahwa kafir harbi jika masuk daerah Islam membawa dagangan, 
dengan kepastian keamanan, maka tidak boleh diambil sesuatu pun darinya, 
selama hal tersebut tidak dipersyaratkan kepadanya dalam akad pengamanan."! 


| Lihat It hlm. 527428, Ibnul Gayyim, envi/(1 126-127), Bagi orang yang merenungkan beberapa ziwayat yang merunjukkan tidak 
dipungutnya myordari dagangan seorang musliw ataa dagangan kafir siri, mika dia akan mendapatkan bahwa penafian ini tidak 
cab ) tnwayut tsb 








Ito 224) DK AMdalah Mu Atuk p.0(12327, 
Kas Hi Aa dengan tefideramindlah won dirga mudah 
PE Ma nyotl Ea daan SAK mua pemaaf 
Merana am ahad pertuma DN lohyr elaka (prvormg mg SA dslr Yang era ak enim dan 
pindah divelurah ot blum ebi His, da oranpotang kalu tm yaag dalam uc perdamaian penyuatkan atuk (up 
Wioneei medan inna derah maa pi inbut Darah Ag Pelub hekapah peron deryan 

Hama anmaerigeei Hara kaan emae mapan ga 





Au pit, Alm, 329 530. Penafsiran 











"negera Isln dengar tanpa diambil pajak, kecuah ika demikian itu dipenyaratkan di dalam akad perindi 

ingin marak daerah Hitar, maka ketika itu dapat diarail pajak 10 W dari mercka evwai madrhah Syafiiyah Sedangkan penduduk 

Darul di Jan kalangan kafir zimui, aka mereka Uapat dileiukan membawa barang dagangan mereka Jazi aerah terebut le 
1 al ini sesuai dengan madhab Malihiyah: 






Bah Ul: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 573 


Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 


a) Hukum yang asal adalah diambil pajak 10 Y dari para pedagang ahli 
harbi yang diizinkan masuk ke daerah kaum muslimin, adakalanya sebagai 
bentuk interaksi yang sepadan jika mereka mengambil 10 Yo dari para pedagang 
muslim yang masuk ke daerah mereka untuk berdagang, dan adakalanya sebagai 
imbalan pengizinan masuk mereka ke daerah kaum muslimin. 

Adapun rakyat negara Islam, baik yang muslim maupun kafir dzimmi, 
maka beberapa riwayat tersebut di atas menguatkan pendapat tentang tidak 
diambilnya ssyur dari dagangan mereka. Sedangkan sebagian riwayat tentang 
pengambilan xsywr terhadap dagangan scorang muslim dan dagangan ahli 
dzimmah, maka ditafsirkan bahwa apa yang diambil dari pedagang muslim 
adalah zakat yang ditetapkan dalam nash, sementara yang diambil dari kafir 
dzimmi adalah jika hal tersebut dipersyaratkan ketika dalam akad perdamaian,"! 

b) Penentuan usjur merupakan masalah ijtihad, maksudnya bahwa 
Imam berhak memperingan usjwr, dan berhak menghapuskan secara total 
jika kemaslahatan kaum muslimin menuntut demikian itu? 

c) Pendapat yang mengatakan tidak diambilnya #syur dari dagangan 
rakyat negara Islam adalah sesuai dengan dagangan yang mereka edarkan 
di dalam kawasan Islam itu sendiri, dan ulama Islam memperberat tentang 
tidak bolehnya pengambilan wywr dari dagangan tersebut. Al-Mawardi berkata, 
“Adapun penetapan x9w'terhadap harta yang dipindahkan di dalam negeri Islam 
sendiri dari satu dacrah ke dacrah lain adalah haram yang tidak diperbolekan 
syariah, tidak berlaku ijtihad di dalamnya, bukan merupakan politik keadilan, 
dan sedikit sekali terjadi kecuali di daerah yang zhalim.1 Walaupun pedagang 
kafir harbi yang masuk ke daerah kaum muslimin, maka diambil darinya 10 Yo 
sekali saja ketika masuknya. A-Mawardi berkata, “Jika diambil dari kafir harbi 
10 Yo hartanya ketika masuknya, kemudian dia memindahkan dari satu daerah 
ke daerah lain maka tidak dikenakan usyur. Demikian pula jika dia keliling di 
beberapa daerah Islam, karena semuanya adalah satu negeri.” 





Akan tetapi jika seorang rakyat negara Islam mendatangkan dagangan 
dari luar dacrah kaum muslimin, apakah diperbolchkan penetapan pajak 
kepadanya? 


1 iharIbau Gudamah, .ir(AS211) ibnul Oayyim yi (I1129 DIK. Abdullah Are Tumali, at 1:236, 236) dan akan disebutkan 
eambahan penjelasan ketika membicarakan penentuan spursete ah 1m 

3 4251hkua.inintfutpah alim. 273, daa bandingkan, Al Bahwa, Kayong 420m (189) 

2. tian AlKabrtaumwkrip, Dar Al Kutub AI Mishrirah, Pali Sati 85 19/198) Sahat karya 

ma AM-Megan lin. 106 

Tihat rincian beberapa perillantenebat dan perilaian yang lin sada TIR, Muhammad Zaki Spa Hlm 176 192, DR. Mubara 

ina Abdul Asia Aimirah, tahu Oa ian 190169, dan DIK Abah uli Ate sawah ui (1200254) 








ALA Akikah h AL 


574 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


Adapun hukum asalnya adalah tidak diambilnya syur dari dagangan 
rakyat negara Islam, apapun barang dagangannya, seperti dalam rincian yang 
telah disebutkan sebelumnya. Tapi kemaslahatan kaum muslimin terkadang 
menuntut pengambilan xsywr (pajak cukai) dari dagangan yang diimpor warga 
negara Islam dari daerah non muslim, baik pengimpornya muslim atau kafir 
dzimmi, Diantara penilaian terpenting yang memungkinkan dicermati dalam 
penetapan pajak barang impor adalah melindungi produksi dalam negeri dari 
persaingan barang yang sama produksi daerah non muslim, dan melindungi 
ekonomi kaum msulimin dari politik penenggelaman yang dimaksudkan 
untuk menghapuskan persaingan, penimbunan pasar, dan kenaikan harga. 
Karena itu seyogianya ditetapkannya pajak terhadap barang-barang impor 
yang menyebabkan terjadinya politik penenggelaman tersebut! 


Berdasarkan keterangan di atas, negara Islam terkadang diperbolehkan 
menetapkan pajak terhadap barang-barang yang diimpor rakyatnya dari negara 
non Islam, meskipun pengimpornya seorang muslim, jika kemaslahatan 
bagi umumnya kaum muslimin menuntut hal tersebut, dan dikuatkan 
oleh penyelesaian ekonomi yang sehat. Sebab perlindungan ekonomi kaum 
muslimin dan berupaya mengembangkannya merupakan kemaslahatan 
syariah yang dinilai, dan penetapan pajak -dalam kondisi tersebut- bukan 
termasuk pajak yang diharamkan dalam syariah, karena yang dimaksudkan 
adalah pajak terhadap produksi non muslim, Sebab meskipun seorang muslim 
sebagai pengimpornya, hanya saja yang mendapatkan keuntungan pertama 
dari pemasaran barang tersebut di daerah kaum muslimin adalah produsen 
non muslim. Karena itu Umar menetapkan pajak 10 Yo terhadap dagangan 
non muslim ketika masuk pasar Islam dan mendapatkan keuntungan darinya. 
Dengan demikian, maka diperbolehkan penetapan pajak terhadap barang 
impor dari negara non muslim sebagi bentuk muamalah yang sepadan: 
khususnya jika mereka menetapkan pajak terhadap barang-barang yang 
diimpor dari negara Islam. Tapi penetapan pajak terhadap perdagangan 
kaum muslimin terkadang termasuk pajak yang haram jika tidak ditetapkan 
untuk kemaslahatan umum yang dinilai menurut syariah, namun dengan 
tujuan kemaslahatan sebagian produsen, atau hanya dimaksudkan untuk 
mendapatkan pemasukan semata, dan lain-lain," Seyogianya penentuan pajak 





AI Abehulah 
Telah disebutkan sebelarm 
beberapa masalah yaty akan dindoutsan dalah bet 





lih Ate Tiomali, yo i247 
engan redaksi ya 


lan pengungeapan bebas 
penyebutan pedagan 
peridapat yang mengatakan 









lir dan pedagang d) 
perbolehikamuya penetapan apertahuday 














Aagangan za:ccka dam sebagian kondisi kesualketeranan yag telah disebutkan penjelasanaya, Sedangkan yang ducbutiaa di 
dulur tiwaya ini dun yang sepertinya tetang pengambilan tercari seotarg musim, maka yang dimakandIkar Pak yang telah 
Dietaphan puwlalona dear panen ata 





Bab (1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 575 


tersebut sesuai dasar-dasar yang benar, di mana dalam penetapannya terdapat 
kemaslahatan yang kuat, harus adil, dan dengan jumlah yang merealisasikan 
tujuan yang ditetapkan, dan tidak boleh melampaui batas-batas tersebut. 





b. Jumlah Usyur 


Politik Umar Radiyallah Anbu memiliki karakteristik dalam penetapan 
uyur dengan Meksibi 





itasnya. Ini menunjukkan bahwa penetapan jumlah seyur 
merupakan masalah ijtihad, di mana penambahan atau penguranganya sesuai 
tuntutan kemaslahatan kaum muslimin, yang diantara penilaian terpenting 
yang mempengaruhi penentuan jumlah xsywr adalah sebagai berikut: 


Pertama: Sifat Pedagang 


Terkadang pedagangnya seorang muslim, terkadang kafir dzimmi, dan 
terkadang kafir harbi: sehingga presentasi usjur yang ditetapkan menjadi 
berbeda kerena mengikuti sifat pedagang. Sebab dalam surat Umar Radhiyalluhm 

Inhu kepada salah satu amilnya, “Ambillah 1 dirham dari kaum muslimin 
dalam setiap 40 dirham, dari ahli dzimmah 1 dirham dalam setiap 20 dirham, 
dan dari orang yang tidak memiliki perlindungan 1 dirham dalam setiap 
10 dirham.” 


Kedua: Bentuk Perdagangan 

Presentasi syur terpengaruh dengan bentuk barang dagangan yang 
didatangkan dan tingkat kebutuhan kaum muslimin kepadanya. Jika di 
sana terdapat kebutuhan terhadap barang tersebut, maka presentasi xyyur 
diturunkan agar semakin bertambah barang yang didatangkan, dan jika 
kebutuhan kepadanya lebih sedikit, maka ditambahkan presentasi ysyurnya. 
Karena itu Umar mengambil dari para pedagang kaum Nabthi sebanyak 
599 dari gandum dan zaitun, karena beliau bermaksud agar banyak barang 
yang dibawa ke Madinah: sedangkan terhadap katun diambil pajak 10 90, 


Ketiga: Tempat Dagang 
Jumlah usyur terpengaruh dengan tempat peredaran barang dagangan 
ketika penetapan syarat terhadap ahli dzimmah -dalam akad perdamaian- 






1 huhaga-2hKadea, babat AK bumn mob Lahnba (ELNLLNY, bra Adi bat, ALS, 
Lia 1D. pesbedana pendapat dalam kal 
tayang menjadikan seluruh jariral 
mrk an Madinah dan ekitarny:.Sedangk:: aa 
Mag arogan ikan Dhani bebonpa penapa weni peda Kaul Cop ni Im Aupiyelaa 
Ra) In tus (8222225) 






576 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


untuk tetap di negeri mereka, dan mereka diberikan kebebasan melakukan 
perdagangan di dacrah mercka. Jika mereka membawa dagangan dari satu 
daerah ke daerah lain di bumi Islam, maka diambil 10 #6 dari mereka, 


Bahkan terkadang pedagang ahli dzimmah dihapuskan dari sebagian 
usyur, kecuali jika mereka masuk ke Hijaz dengan perdagangan, karena 
mereka dilarang memasukinya melainkan dengan izin. Jika mereka diizinkan 
memasukinya, maka diambil 10 9o dari mereka, dan ditentukan masa menetap 
mereka. Dalam hal ini, Umar mengangkat para petugas xsyurdi pasar Madinah 
untuk mengambil syur dari para pedagang ahli dzimmah yang diizinkan 
masuk Madinah,'! dan memperbolehkan mereka tinggal selama tiga hari, 
yang di dalamnya mereka dapat menjual dagangan yang dimiliki dan untuk 
memenuhi kebutuhan mereka.” 


Keempat: Masa Menetap 

Diriwayatkan bahwa Ziyad bin Hudair berkata, “Aku menulis surat 
kepada Umar tentang ahlul harbi yang masuk ke daerah kami, daerah Islam, 
lalu mereka mukim di dalamnya. Maka Umar menulis surat kepadaku, Jika 
mereka mukim selama enam bulan, ambillah 10 Yo dari mereka, dan jika 
tinggal selama setahun, ambillah 5 Yo dari mereka.” 


Kelima: Muamalah Sepadan 

Interaksi yang setimpal merupakan salah satu penilaian yang 
diperhitungkan ketika menetapkan jumlah syur. Sebagai bukti hal itu 
bahwa ketika Abu Musa menulis surat kepada Umar, “Sesungguhnya para 
pedagang muslim jika masuk Darul Harbi, mereka mengambil 10 96 dari 





kaum muslimin,” maka Umar menulis surat kepadanya, “Ambillah dari 
mereka 10 Yo yang sama jika mereka masuk kepada kita.! Dalam riwayat lain 
disebutkan, bahwa Umar bertanya kepada kaum muslimin, “Bagaimanakah 
yang dilakukan kepadamu oleh bangsa Etiopia, jika kamu masuk bumi 
mereka?” Mereka menjawab, “Mereka mengambil 10 Oo apa yang bersama 
kami.” Maka Umar berkata, “Ambillah dari mereka seperti yang mereka 
ambil dari kamu.” 


Telah diseburkan takhrijnya. 


1 
2 Vahya bin Ada, gso1, lm. 172 ALbsihagi, spvit (0:854-955), dan sanadinya dha'f Lihas tahgig Ahmad Syakir serhadap kitab 14 
Klari hlen 35 








3 Yaya bin Adam, ssi hr 179, 

4 Tiah dsrdutkaa takhiljava. 

3 Abu Yuu, pat bln 27edan bandiattan mu Zanawih, 13931 538) AI ih paf(935/)dan dibuka dalam hadis 
balrwa "Secaang mask “lak walib zaa.jlka bartanya kucang dar: 200.dbum" Lihat, amal At, fon?'2121 sha 1L3N) 





Bab 1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 577 


c. Penurunan dari Usyur 


Umar berkata kepada Abu Musa, “Ambilah dari mereka (Alie! Harbi) 
sebagaimana mereka mengambil dari para pedagang muslim, dan ambillah 
500 dari ahli dzimmah, dan dari kaum muslimin 2.506 jika telah sampai 200 
dirham, dan jika kurang dari itu maka tidak ada kewajiban sesuatu pun 
di dalamnya, namun jika sampai 200 dirham di dalamnya ada kewajiban 5 
dirham, dan yang selebihnya sesuai perhitungannya." 

Telah diketahui bahwa penurunan yang discbutkan dalam riwayat 
tersebut adalah penurunan terhadap pedagang muslim dari zakat jika nilai 
dagangannya kurang dari satu nishab: dimana penurunan ini berdasarkan 
nash-nash syariah, Tapi, apakah memungkinkan jika pedagang non muslim 
diturunkan pungutannya jika dagangan mereka kurang dari batas tertentu? 
Maksudnya, apakah memungkinkan dibuat batasan minimal bagi penurunan 
pajak? 

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama: diantara mereka 
berpendapat bahwa penurunan pungutan ini khusus bagi pedagang muslim 
sesuai nash-nash syariah yang menjelaskan nishab zakat, sementara yang 
lain berpendapat bahwa penurunan tersebut juga mencakup pedagang 
non muslim3! Pendapat kedua ini dikuatkan surat Umar bin Abdul Aziz 
Rahimabullah kepada salah satu petugas usyurnya, “Barangsiapa yang melintasi 
kamu dari kalangan ahli dzimmah, maka ambillah apa yang mereka kelola 
dari harta mereka dalam perdagangan, dari setiap 20 dinar sebanyak 1 dinar, 
sedangkan yang karang dari itu maka menurut perhitungannya hingga 10 
dinar. Tapi jika kurang dari 3 dinar, maka janganlah kamu ambil sesuatu 
pun darinya. Dan tulislah untuk mereka dengan apa yang kamu ambil suatu 
tulisan kepada yang sepertinya dari satu tahun.” 


Di antara yang mendukung diperbolehkannya penerapan batas 
minimal bagi #syur terhadap semua pedagang, bahwa penentuan kadar zsyur 
kembali kepada ijtihad Imam, seperti telah disebutkan penjelasannya di atas. 








| Tita, Aha Yudi api, Wo. 222, Aha bai, yu hem. SISA, Tya Abdi Rate g. ch (0x 6-107) Monul apain, ya (ISA), 
Sebagun warna berpendapat bawa kcuka Umar clakukan 2esepakatan dengan Ban: Yagalib dalam menggandakan wyerkepada 
'meveka, maka wsungaulnyabehau memper-akkan mereka seperi interakoi beliau kepada kaum rtuslimin dari ssi batas mirsmal 
bata yang wajib dikeluarkan nanya kepada baal mal kawan musimia. Lihat, Yahya bin Adam, eos, Hlm. 67, Aba Yusuf, var, 
Ian. Jah 

A -255) Abdunnuzse, psi (690), Abu Yusuf pi. hlm. 278, Ibuu Abdi Ba. tv, (999-1O1), bul Deyyin, oi (2139) 

Sesungguhayateradi salah penulisan Umar bin Ablul Aziz dil ats ni menjadi Umar bin AMhathab di dalam Meshsera/lonu 

'Abi Sgubah (?-417,, yang darinya dimuka oleh DIK. Muhammad Kasewas Oal'ah Ji dalam bukunya, Masi Iipt Laws, hlm, 482 











Tni allah tali ketena tetap rujukan yang divbua'tan disandarlcan Kepada Umar hin Abdul Ari. Di antara yang mengusekan hal 
itu buluwa amil yang dikirimi sara: adaal Ruzaig mau-a Bani Parazal,dumana dis sebagai mi yr di Mou pada masa Mbdalal 
Umartin Abdul Art Lihat ALMari, Tadi W-Komat(?481) 

3 Yahya bun Adam, yui hlm.68, Abu Ubcid, si hlm. 536, Akbaladzur, osah-V-dbyrj bra 268264 Al-Bathsp, gps (1335), 
That Oasyim, ep (1:40), Jan lihat riwayat ini dengan beberapa sedaksi Isi pada Abu Yusuf gp. hlm 276279 








578 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


Berdasarkan hal ini dapat dibuat penetapan batas minimal bagi xywr, jika 
kemaslahatan menuntut hal tersebut. 


d. Tidak Boleh Ganda dalam Usyur 


Ziyad bin Hudair berkata, “Dulu aku mengambil 10 Yo kepada Bani 
Taghlib setiap mereka datang dan pulang, maka seorang Syaikh dari mereka 
pergi kepada Umar seraya mengatakan, 'Sesungguhnya Ziyad mengambil 10 Yo 
dari kami setiap kami datang dan pulang." Maka Umar berkata, “Hal tersebut 
cukup bagimu." Kemudian Syaikh tersebut mendatangi Umar kembali dan 
Umar berada di kalangan jamaah, lalu dia berkata, “Wahai Amirul Mukminin! 
Aku adalah syaikh Nasrani!” Maka Umar berkata, “Aku adalah syaikh yang 
hanil. Telah cukup bagi kamu!" Ziyad berkata, “Lalu Umar menulis surat 
kepadaku, “Janganlah kamu mengambil 10 Yo dari mereka melainkan sekali 
dalam setahun." 


Riwayat tersebut menunjukkan bahwa wsywr diambil sekali dari setiap 
pedagang dalam seriap tahun dan tidak berulang, jika pedagang tersebut tidak 
melakukan dagang selain yang pertama atau melakukan dagang yang sama 
dalam tahun itu, maka diambil 10 Oo sekali lagi darinya. 


e. Tujuan Usyur dan Dampak Ekonominya 


Politik usyur yang ditetapkan oleh Umar Radhiyallahu Anbu bukanlah 
politik yang kaku, namun memiliki fleksibelitas besar yang menjadikannya 
sebagai sarana yang penting dalam pengaturan hubungan ekonomi dengan 
negara-negara non Islam dengan sesuatu yang merealisasikan kemaslahatan 
kaum muslimin. 

Pada sisi lain, bahwa bagi pemangku jabatan urusan kaum muslimin 
memungkinkan setuju dengan sistem yang ditetapkan Umar tentang wsyur 
dengan tanpa komitmen dengannya, karena Umar menetapkan xsyur dengan 
bertambah dan berkurang sesuai penilaian-penilaian yang merealisasikan 
kemaslahatan kaum muslimin pada masanya." 





Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Islam dapat mengambil manfaat 
dari politik upuruntuk merealisasikan banyak tujuan dalam bidang hubungan 
ekonomi internasional, diantara contohnya adalah sebagai berikut: 





| That, Abu Ubaid, sn, lm, 3-54b, dan Ibnul Cayyim, pora) 
2 Lahat, Ibwal Dayyiny vi (l106) 
FAT TERNDAN 


Bab U: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional” 579 


1. Pembatasan impor, yaitu dengan menaikkan xyur terhadap barang-barang 

impor yang tidak disukai untuk membatasinya. Sebaliknya, sangat mc- 
mungkinkan untuk memotiyasi impor barang-barang penting dengan 
menurunkan usyurpadanya, dan boleh jadi kemaslahatan kaum muslimin 
menuntut penghapusan xsynr secara total." 
Sesungguhnya serampangan dalam mengimpor segala bentuk barang 
konsumsi bagi kaum muslimin pada hari ini adalah yang menyebabkan 
mengakarnya sikap mengekor dalam ckonomi kaum muslimin terhadap 
ekonomi lains! di mana produk-produk Barat telah menyerang daerah 
kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menjadi tawanan model kon- 
sumsi non muslim: karena perusahaan-perusahaan Barat tersebut menentu- 
kan bentuk pakaian dan kendaraan kaum muslimin, bahkan banyak dari 
makanan mereka. Sebagaimana pasar kaum muslimin juga telah tenggelam 
dengan barang-barang yang tidak bermanfaat dan mengeruk kekayaan 
kaum muslimin. Oleh karena itu, negara Islam harus menggunakan politik 
usyurdan politik lain yang berguna dalam membatasi barang-barang impor 
yang tidak disukai, dan memotivasi impor barang-barang yang memiliki 
kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin. 


» 


. Apa yang telah disebutkan tentang eksistensi #sjwr adalah ditetapkan terha- 
dap pedagang ahl harbi, sedangkan asalnya adalah tidak ditetapkan terha- 
dap rakyat negara Islam, baik muslim maupun kafir dzimmi yang hidup di 
negara Islam, selama kemaslahatan kaum muslimin tidak mengharuskan 
persyaratan itu terhadap kafir dzimmi di dalam akad perdamaian. Hal 
ini adalah yang menjadikan wsywrlaik sebagai sarana untuk memotivasi 
barter dagang antar daerah Islam, dimana perdagangan dipindahkan di 
wilayah Islam dari satu daerah ke daerah lain dengan tanpa menetapkan 
usyur kepadanya. Sebagaimana tidak diambilnya wsywr dari barang dagangan 
rakyat negara Islam mengandung motivasi bagi mereka dalam melakukan 
kegiatan dagang dan mengimpor barang-barang yang dibutuhkan kaum 
muslimin. Sebab dengan demikian, keuntungan terbesar di dalam perda- 
gangan luar negeri berada di tangan rakyat negara Islam. Sebagaimana 
politik pengutamaan terhadap rakyat negara Islam tersebut juga akan 
memberikan mereka kemampuan menyaingi para pedagang yang datang 
ke pasar kaum muslimin dari negara-negra lain, di mana xsywr ditetapkan 





Lawun, Ang Yarnkar Malubeal “WPnyah Tosasdoreale Tb Mashud Aam, majalah Ar Nur, edisi 24, Drwlhiiah 
s9 





nu Mustafa DL apa Klan, 39 


580 Fikih Tikonomi Umar bin Al-Kharhah 


kepada para pedagang asing tersebut selama negara Islam melihat adanya 
kemaslahatan dalam penghapusan nsyur. 

, Ketika Umar menetapkan prinsip muamalah sepadan di dalam hubungan 

ekonomi internasional, itu adalah mengukuhkan bahwa negara Islam wajib 
menetapkan terhadap perdagangan negara-negara non muslim seperti yang 
ditetapkan negara-negara tersebut terhadap perdagangan kaum muslimin, 
selama kemaslahatan kaum muslimin tidak menuntut kebalikan hal terse- 
but. Sebab didalamnya terdapat makna perlindungan terhadap hak-hak para 
pedagang muslim dan menjaga mereka dari penekanan dalam persyaratan 
hubungan dagang timbal balik. 
Pada sisi lain, bahwa negara Islam mampu menerapkan prinsip negara 
yang lebih utama dilindungi, yaitu dengan menurunkan usyur atau peng- 
hapusannya terhadap barang-barang yang datang dari satu atau beberapa 
negara tertentu, untuk menerapkan hal tersebut dalam menghadapi satu 
atau beberapa negara yang lain, sebagai timbal balik interaksi sepadan 
terhadap negara yang lebih utama dilindungi negara Islam. Itu adalah 
ketika kemaslahatan kaum muslimin menuntut hal tersebut"! 


Penerapan prinsip ini memberikan kesempatan bagi negara Islam untuk 


melakukan perjanjian ckonomi dengan negara-negara non muslim dan 
melakukan kesepakatan dengannya dalam muamalah tertentu yang mercal- 
isasikan kemaslahatan dua belah pihak dalam prespektif komitmen kepada 
kaidah-kaidah hubungan ekonomi di dalam Islam yang telah disebutkan 
penjelasannya: diantaranya memberikan prioritas kepada negara-negara Islam. 
4, Dapat mengambil manfaat dari politik xsyur untuk merealisasikan tujuan 





dakwah, karena negara Islam bisa mengalah dari sebagian kemaslahatan 
ekonomi dalam hubungan internasional, jika itu berdampak pada pem- 
berian kesempatan kaum muslimin untuk melakukan kewajiban dakwah 
dan tabligh. Sebagai contohnya adalah memungkinkan untuk mengikuti 
politik dagang yang Meksibel terhadap negara-negara non muslim, yang 
dengan penguatan hubungan ekonomi memungkinkan tersebarnya Islam 
di dalamnya, Lain halnya dengan negara-negara yang menghambat di depan 
dakwah Islam.” 









Karena urgent hal em menjadikan dalarueakar bagian bagi kaum rvwalaf, yaitu erangorang yang Ingin difwakkar 

meraka dengan condang kepaca lam atau kokoh kepidanya, ara twenahan kebutukan mereka dan kaurs ruwimary atau dihari 
kemanfaatar, mereka dalami merabesa kaum mulia, atau menclong kaum mwalirsin terbaciap musuh mmcveka, yu yang| 
Lihat DR. Yusuf Akari, Figt Ac ukur (2294| Dan sebelumya jexa telah disebutkan pembicaraan tentang pem 
Uta. telbadap politik per daisaa bidang dakwah Islam, dimana Umar memerintahkan pemberstaa apr terhadap kaus Nawani 
Bapi Taghlib dengan taman agar merska masuk Islam. 

2 D6Syaagi Alun Dunya. yvs, lilin, 400 dengaa ungkapan bebas 















Bab (1: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional 581 


5. Pengambilan wyurdalam setiap tahun terhadap para pedagang non muslim 
dapat memberikan kesempatan negara Islam untuk mengambil manfaat 
dari pengalaman-pengalaman non muslim yang sering kali mengambil 
bentuk perusahaan non Islam yang pemasaran produksinya mendominasi 
di negara Islam, atau perusahaan non Islam yang memiliki kegiatan eko- 
nomi di negara Islam, melakukan proses eksporimpor, dan mematuhi apa 
yang dipandang oleh negara Islam dapat merealisasikan kemaslahatan- 
nyas!! dan negara Islam -dengan beranalogi pada usyum dapat menetapkan 
rencana tahunan kegiatan ekonomi bagi perusahaan tersebut, sehingga 
dapat berandil memberikan keuntungan yang didapatnya di bumi Islam. 
Urgensi hal tersebut nampak jelas pada masa sekarang sebagai sarana 
andilnya negara-negara Islam di dalam keuntungan besar yang diraih 
perusahaan-perusahaan non Islam yang diizinkan melakukan kegiatannya 
di daerah kaum muslimin, yaitu dengan menetapkan bagian dari masuknya 
perusahaan tersebut untuk kemaslahatan negara Islam.” 

Negara Islam dapat menetapkan #syur-atau menambahkannya- terhadap 
barang impor dari negara-negara non muslim walaupun pengimpornya 
dari kalingan pedagang, muslim: namun dengan syarat penetapan kebi- 
jakan tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umumnya kaum 
muslimin, seperti melindungi produksi yang tumbuh di daerah kaum 
muslimin, ketika barang-barang impor tersebut menyaingi produksi yang 
tumbuh di daerah Islam. 

Sebagaimana memungkinkan penetapan kebijakan tersebut untuk meng- 
hindarkan mudharat bagi umumnya kaum muslimin. Sebagai contohnya 


» 


adalah menetapkan kebijakan terhadap barang impor dari daerah non 
muslim, jika nampak jelas bahwa pengimporan barang tersebut berdam- 
pak pada tenggelamnya pasar Islam dan pembuangan barang-barang yang 
bersaing, kemudian tersendiri di pasar, karena jelas dampaknya terhadap 
penimbunan, lalu kenaikan harga. Pada dasarnya, pemberlakuan kebijakan 
tersebut harus sesuai asas-asas keadilan. 


N 


Perintah Umar untuk mengambil vsywr sekali dalam setahun dan larangan 
pengulangan wsyur terhadap dagangan selama belum habis tahun, atau 
pedagang datang dengan dagangan baru, adalah suatu prinsip yang meng- 
hapuskan problem pajak ganda yang merupakan problem yang dialami 


| Lihat DR Abdulah ALSyaieh Mahmad Ah Thabi, gs hlm, h 
Lihat peoblera pajak ganda dan sebubasbubaya pada: DR, Abdullah Alsysikh Mahmud Ath-Thahir, yuri, hlm 20385, dan DI 
Muliammail Zat: Syafi'i, pu kli. 206 





582 ikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


oleh sistem perpajakan dalam ekonomi konvensional, di mana terjadi 
pengambilan pajak dua kali dari barang yang sama dan untuk waktu yang 
samaj karena itu akan memberatkan beban pajak terhadap rakyat dan 
dampaknya dalam pembatasan pergerakan perdagangan, kenaikan harga, 
dan pembebanan konsumen akibat kenaikan harga sehingga bertambah 
beban penghidupannya."' 

Tidak ada hambatan tentang pembuatan batas minimal untuk pengha- 


» 


pusan xsyur. Sebah sudah jelas bahwa itu berarti memperhatikan kondisi 
pedagang, karena dagangan yang sedikit nilainya dari batas minimal terse- 
but'! pada umumnya dalam batas-batas kebutuhan pokok bagi individu 
saja. Dengan penghapusan 4syvr ini, maka fikih Islam telah mendahului 
“dalam beberapa abad yang panjang- terhadap penemuan terbaru konsep 
perpajakan kontemporer yang menyerukan penghapusan pajak dari batas 
terendah bagi kehidupan." 

Sesungguhnya politik penurunan wsywr terhadap pedagang dari kalangan 
ahlul barbi ketika mereka menetap lama di negeri kaum muslimin dapat 
diikuti dengan motivasi pewarganegaraan kafir harbi yang melakukan 
kegiatan ekonomi yang dalam negeri yang berguna di daerah kaum mus. 


2. 


limin. 

Itu karena sebagian ulama menyebutkan bahwa seorang able! harbi jika 
telah mukim setahun di bumi Islam, maka memungkinkan baginya untuk 
ka dia 





menjadi ah drimmal maksudnya termasuk rakyat negara Islam, 
rela membayar pajak." 

Sesungguhnya negara-negara di dunia pada masa sekarang berupaya menarik 
investasi yang berguna baginya, dan menetapkan kemudahan-kemudahan 
yang memungkinkan untuk hal tersebut, di antaranya memudahkan syarat 
mukim bagi orang yang masuk ke negara tersebut dengan jumlah modal 
tertentu untuk tujuan investasi di negara tersebut, dan sebagian negara 





memberikan kewarganegaraan kepada para investor yang mukim di sana 
dengan syara-syarat yang mudah"! 









Wi warasebugian 


4 Maa berbeda pendapantertangki “ 
513-935, dan Lonal Jaya, 


 bataterendah wntuk perghapunan #werdari pelagang on 


















memonanaya pada 200 dr dan, sementara sebagian lan pada 10) di 
por (0:E). Penetapan batas siramal int mesupakaw masalah ivihadiyah,seh angga Imam dapat mcnctapkan 
merurutnya dapat rerealisasikan kemaslahatan ur3a: Islam, 

3 c span Isls3) dangan m bebag dan bandingkan IR-Abdollah ALSyaikh Mahmud Aib Tashir, 

Iethsipab AKA, ban, 2201 dalan. 29. 





dar riwayat yang telah 
seorang ahlu hatbi jika dia mukam 
vi yarg termaak rakyat negrs lam, 
kepadanya 

(px: karena lamanya mua menetapnya seorang, 
spengaruasanya dengar Islam daa kaum muadunun, dan 


172, Susy Sabic, 
memerintahkan pet 
Setahun dibumi Ilary das dersilian itu rar 
4 aliai dilakukan sebagian vegar Btopa dan 
$ Narupaknya hohwa reendakwahikan sepada Ilam adalah sehag 
kat bar di bus Islam akan mecraberikaa ketempitan lebih bera 
meryerukannya untuk masuk hepada Islam. 








Bab II: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional “583 


Motivasi kewarganegaraan bagi non muslim yang melakukan investasi 
di wilayah Islam seyogianya dalam perspektif kaidah-kaidah hubungan 
ckonomi yang telah disebutkan sebelumnya: karena dengan memperhatikan 
kaidah-kaidah tersebut akan mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan 
dan menghindarkan dari kemudharatan yang akan terjadi akibat masuknya 
investasi non muslim dan kewarganegaraan investornya di dalam negeri 
kaum muslimin, 

10. Keterpengaruhan politik xsywr terhadap tempat yang menjadi peredaran 
perdagangan non muslim di negeri Islam dapat membantu negara Islam 
dalam membatasi pergerakan pedangang non muslim di bumi Islam dan 
dampaknya tentang berbagai mudharat yang menimpa kaum muslimin, 
dan negara Islam dapat menjauhi demikian itu dengan membuka daerah 
bagi pedagang non muslim yang jauh dari perkumpulan kaum musli- 
min dan tempat mereka yang penting, Dalam hal ini dapat dilakukan 
peringanan terhadap para pedagang non muslim tersebut dari syur atau 
menghapus-kannya sesuai faktor-faktor penentuan yang telah disebutkan 
sebelumnya. Sebaliknya, negara Islam dapat menutup daerah-daerah yang 
dalam penutupannya bagi para pedagang non muslim mendatangkan 
kemaslahatan kaum muslimin, dan tidak memperbolehkan mereka untuk 
memasukinya kecuali dengan izin, jika itu mendatangkan kemaslahatan 
bagi kaum muslimin. Dalam hal ini pemerintah Islam menetapkan usyur 
mereka dan membatasi mara menetap mereka. 

Sesungguhnya pembatasan pergerakan pedagang non muslim di sebagian 

daerah kaum muslimin ini menuntut adanya para pedagang tnuslim 
untuk menutup kekosongan, dimana mereka diberikan kesempatan 
berdagang di daerah tersebut tanpa saingan dari pedagang non muslim, 
sehingga itu akan merealisasikan kemaslahatan mereka dan sekaligus 
kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. 

1. Keluasan wilayah negara Islam pada masa Umar Radhiyallihu Auhu, ban- 
yaknya jumlah rakyat, ditegakkannya sistem jaminan sosial, dan bertugas- 
nya para mujahid di perbatasan wilayah membutuhkan modal besar dan 
banyak sumber negara: maka penetapan usyurterhadap kegiatan dagang 
non muslim dapat memberikan andil dalam keseimbangan umum bagi 
modal negara Islam. Sebab seorang muslim menyerahkan zakat, sedangkan 
non muslim membayar 1sy1 (pajak), disamping keharusan-keharusan lain 
di dalam harta yang ditetapkan pemerintah terhadap warga negara Islam. 





ALgradhawi, 940 
De Ae GA Aa MI Mmh No. MAA Libur juga Dr Mabumud Asal, Ul: Kd hlm 559 


584 Fikih Tikonomi Umar hin Al-Khathah 


BAB III 
PENGAWASAN NEGARA 
TERHADAP EKONOMI 


Pendahuluan 


Di antara kewajiban negara dalam Islam adalah mengawasi kegiatan 
ekonomi untuk mencegah orang-orang yang lemah sisi keimanannya dari 
penyimpangan dalam kegiatan ckonomi dari jalan yang benar, dan selanjutnya 
untuk pencegahan dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, 
apakah harta tersebut milik perseorangan atau masyarakat. Sebagaimana 
pengawasan tersebut juga mencegah segala sesuatu yang mempengaruhi 
kebebasan transaksi dan proses perdagangan, Maka persediaan dan 
permintaan barang berfluktuasi di pasar bebas, tidak ada kegiatan atau jual- 
beli yang ilegal, dan mencegah persaingan yang seharusnya antara kegiatan 
ekonomi yang berbeda-beda, 

Pengawasan merupakan salah satu tugas dasar manajemen dalam konsep 
manajamen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam 
keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan, teori yang ada, dasar-dasar 
yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkap sisi kelemahan dan 
kesalahan-kesalahan serta membenarkannya dan mencegah terulangnya hal 
itu kembali." 


Umar Radhiyallahu Anhu sangat terkenal dalam pengawasan terhadap 
rakyatnya, dan ketegasannya terhadap orang-orang yang melakukan 
penyimpangan, khususnya apabila orang yang melakukan penyimpangan itu 








1 Penting diketahui bahwa tema tersebut berhuhungar dengan te 
tang ltma-trn tersebut. Adsoan buku-buku lain 
be-bubanya tuk gan pengawasan dhani, 


4 persturan terang harta benda dan aturan mansiemer. Saya 
banyak, oleh katena itu devertasi ai hanya membahasaitaiti 





Bab III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 585 


adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan umum, seperti gubernur, 
hakim, dan pegawai pajak, sebagaimana sisi ckonomi mempunyai porsi yang 
besar dari pengawasan tersebut, Kita bisa mengetahui apa yang disebutkan 
dalam fikih ekonomi Umar Rudhiyalluhu Anbu tentang pengawasan ekonomi 
alam pasal-pasal berikut:"' 











Pasal 1: "Tisbah dan pengawasan pasar 

Pasal 2: Pengawasan harta 

Pasal 3: Pengawasan kerja dan pengaturannya, dan 
Pasal 4: Perlindungan lingkungan. 


Kilat Lav-46vUrah 21an Ak Inti. 


586 Fikih Nkonomi Umar bin Al-Khathah 





Paral 1 
HISBAH DAN PENGAWASAN PASAR 


Hishah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat 
Islam pada masa permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan 
pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawas untuk 
meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. Hisbuh pada masa Umar 
Rudbiyallubhu Anhu mempunyai peran yang penting dalam pengawasan pasar 
dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi. 
Pasal ini bertujuan untuk mengenal hal-hal terpenting yang ada dalam fikih 
ekonomi menurut Rudhiallahu Anbu tentang hisbah dan perannya dalam 
mengawasi kegiatan ckonomi. Pasal ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Konsep 
hisbah dan pengawasan pribadi, dan (2) Hishah terhadap kegiatan ekonomi. 


1. Konsep Hisbah dan Pengawasan Pribadi 

a. Pengertian Hisbah 

Hisbah secara etimologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan 
kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi mungkar). 
Misalnya, si Tulan melakukan hishuh terhadap si Tulan, artinya mengingkari 
perbuatannya yang buruk"! 

Sedangkan makna terminologis /ishuh adalah, memerintahkan kebaikan 
apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada 
yang melakukannya! 

Konsep hishah di atas meluas agar bisa mencakup semua anggota 
masyarakat yang mampu memerintahkan kebaikan dan mencegah 






di, 15Ukum 8idhunyah him Ita, Dr Nesih Hamid, Mom “LN waibasbas Mgndndyah peer“ Enpaha lor, 
143, lihat juga De Ali bin Hanin AkOdarmi, A4 Loh -46Madkima AA Kadi (1/5784) 
2 MMamank, Opo nu BIA 


Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi” 587 


kemungkaran, apakah mereka ditugasi oleh Negara ataukah tidak diwajibkan 
secara resmi. Sebagaimana ruang lingkup hisbah mencakup hak-hak Allah dan 
hak-hak manusia, Artinya, bahwa hisbah mencakup semua sisi kehidupan,"' 
Dimana pembahasan di sini akan dipersempit tentang penjelasan pelaksanaan 
hisbah oleh negara pada masa Umar Radhiyallahu Anbu dalam hak-hal yang 
berhubungan dengan ekonomi. 


Kami mencurahkan banyak perhatian kepada hisbah pada masa Umar 
Radbiyallahu Anbu. Hisbah adalah cara terpenting dalam pengawasan terhadap 
kehidupan ekonomi, dimana kami dapatkan bahwa Umar Radhiyalluhu Anhu 
melakukan peran sebagai muhtasib (pengawas), dan mengawasi umat siang dan 
malam, membawa tongkat, dan berkeliling ke pasar-pasar untuk melakukan 
pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan orangorang. 1 Umar Rudhiyallahu 
“Anhu adalah orang pertama yang mengawasi kegiatan di Madinah, membawa 
tongkat dan mengajarkannya"), Maksudnya adalah bahwa Umar Radhiyallahu Anh 
berkeliling pada malam hari, dan mendatangi rumah-rumah umat Islam untuk 
mengetahui keadaan mereka dan mengetahui orang-orang yang membutuhkan 
dan teraniaya, mengetahui orang-orang yang mempunyai masalah, mencegah 
kegiatan yang berbahaya dan lain sebagainya", Umar Radhiyallahu Anbu juga 
menugaskan orang lain untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa tempat, 
atau beberapa kegiatan sebagaimana akan dijelaskan. Karcna perhatiannya yang 
besar terhadap masalah hisbah, Umar Radbijallahu Antw lebih terkenal dalam 
hal ini dibandingkan dengan khalifah lain, sehingga sebagian orang mengira 
bahwa beliau adalah orang pertama yang membahas tentang hisbah”!, 


b.Hisbah dan Pengawasan Pribadi yang Saling Melengkapi 


Manhaj Islam mempunyai kelebihan, penggabungan antara pengawasan 
dari luar dan pengawasan dari dalam. Dasarnya adalah bahwa seorang 
muslim mengawasi dirinya sendiri, karena pengawasan dari luar hanya 
mencakup apa yang diperlihatkan oleh manusia. Juga karena manusia 
bisa melakukan rekayasa terhadap pengawasan dari luar dengan suatu cara 
tertentu. Maka dia memperlihatkan bentuk yang baik dan menyembunyikan 
kejelekannya. Umar Radhiyallahw Anbu berkata, “Kami sekarang menghukum 
kalian atas apa yang nampak pada kami dari perbuatan kalian, maka siapa 








Thabgat Kura, (2/1381, Mou Katit, “4 rs mx “Nina (5/19), Honul Jawi, One, ian 1 
ct, 6/499) Ghaib Abdul Kati Arsy, dana Hong Ar ushuh il, 79 

'AL Onlncayandi.Suaih AA (87482) 

“Ab Bukhari, “bin bwhi, Hadits No, 2681, Ubuu Kat, Jawi" AA 





tawa 16/191.280) bal Jawa, Opsi in. 218 


588 Fikih Ikonomi Umar bin Al-Khathah 


saja yang memperlihatkan kebaikan, kami akan mengamankannya dan 
mendekatkannya dengan kami dan tidaklah kami menghukum apa yag 
dirahasiakannya. Allah akan menghisab apa yang dirahasiakannya. Dan 
siapa saja yang memperlihatkan kejahatan kepada kami, kami tidak akan 
mengamankannya dan menjadikannya teman, walaupun dia mengatakan 
bahwa apa yang dirahasiakannya adalah kebaikan.” 

Adapun pengawasan pribadi (murugahah dzatiyah), masuk ke dalam 
diri, mengobati apa-apa yang tersembunyi dalam hati. Apabila seseorang 
mengawasi dirinya sendiri dengan benar, maka perilakunya akan benar dan 
apa-apa yang nampak dan tersembunyi darinya menjadi lebih baik. Karena 
itulah Umar Radhiyallahu Anhu sangat memperhatikan penguatan pengawasan 
pribadi pada rakyatnya. Beliau berkata, “Hisablah diri kamu sekalian sendiri 
sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sendiri sebelum ditimbang 
dan hiasilah dirimu (dengan amal yang baik) untuk Hari Kiamat, dimana amal 
perbuatan kalian diperlihatkan dan tidak ada apapun yang tersembunyi.” 

Sa'ad bin Abi Waggash Radhiyallahu Anbu diberi taushiyah ketika 
dijadikan pemimpin peperangan di Irak, “Wahai Sa'ad bin Wahib, janganlah 
sekali-kali kamu terpedaya dari mengingat Allah bila dikatakan, “cukuplah 
Rasulullah dan sahabatnya,” sesungguhnya Allah tidak akan menghapus 
kejelekan dengan kejelekan, akan tetapi menghapus kejelekan dengan 
kebaikan. Dan sesungguhnya antara Allah dan seseorang tidak ada hubungan 
kecuali dengan ketaatan kepada-Nya, maka lihatlah dari apa yang kamu lihat 
dari Rasulullah Shallallahu Aluihi wa Sallam sejak beliau diutus sampai kami 
berpisah dengannya, lalu berpegang teguhlah kepadanya. Inilah pesanku 
kepadamu. Apabila kamu meninggalkannya dan membencinya, maka sia-sia 
amal perbuatanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi.” 

Diantara contoh atsar tentang pentingnya pengawasan pribadi dan 
pengaruhnya bagi rakyat Umar Radhiyalluhu Anbu dan para pegawainya, adalah 
dialog yang didengar oleh Umar Rudhiyadabu Anbu ketika sedang berkeliling 
di Madinah pada suatu malam, beliau mendengar seorang perempuan 
berkata kepada anaknya, “Wahai anakku, ambillah susu itu dan campurlah 
dengan air,” Anak itu menjawab, “Ibu, tidakkah ibu mendengar keputusan 
Amirul mukminin?” Kemudian ibunya berkata, “Apakah keputusannya, 
wahai anakku?” Anak itu menjawab, “Dia memerintahkan penyerunya untuk 





1 Shut takbrinya ci Mm. depan 
2 Ibas Kater, Aeikruh ve le-Nihepeh (7/6, Ale huda, Opa 
3. Sama Jun, Opor, Him 105, Trof20 Ar Umur an Anh Ag 









bunl Anie, AKu (2/300) 
IG, bina Kas idrmng Aarag (1292) 


Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 589 


menyeru, Jangan campurkan susu dengan air!” Perempuan itu berkata, 
“Anakku, ambillah susu itu dan campurlah dengan air! Tempat ini tidak 
akan dilihat oleh Umar atau pegawainya.” Maka anak kecil itu berkata, 
“Ibu, demi Allah, aku tidak akan menaatinya ketika dia ada, dan aku akan 
menentangnya ketika dia tidak ada." 

Ketika Muadz diutus oleh Umar Radhiyallahu Anhu untuk membagikan 
harta kepada Bani Kilab, maka Muadz membagikan semua kepada mereka 
dan tidak menyisakan apapun, sehingga dia membawa alas pelana kuda yang 
dibawanya di atas pundaknya, lalu istrinya berkata kepadanya, “Mana yang 
engkau bawa seperti apa yang dibawa oleh para pegawai itu dari harta benda 
untuk keluarga mereka?” Maka Muadz menjawab, “Ada pengawas bersarnaku,” 
Istrinya berkata, “Kamu telah dipercaya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
nu Sallam, Abu Bakar Radhiyallahw Antw, lalu Umar Radhiyallahu Anhu mengirim 
pengawas bersamamu?" maka hal tersebut sampai kepada Umar Radhiyallahn 

Inhu." Lalu Umar memanggil Muadz dan berkata, “Aku mengirim pengawas 
bersamamu?” maka Muadz menjawab, “Saya tidak mendapatkan alasan 
untuk istri saya selain itu,” Maka Umar tertawa dan memberinya sesuatu 
dan berkata, “Tenangkanlah istrimu dengan ini.”! Yang dimaksud pengawas 
oleh Muadz adalah Allah Subhanahu va Tu'ula yang mengetahui rahasia-rahasia 
manusia, maka dia mengatakan kepada istrinya bahwa dia bersama scscorang 
yang menjaganya, menekannya dan melarangnya untuk mengambil, agar dia 
menerimanya." Kekuatan pengawasan pribadi pada rakyat Umar Radhiyalluhu 
Anhu sampai-sampai membuatnya kagum, yaitu ketika dia melihat harta 
rampasan perang yang dikirim oleh umat Islam kepadanya setelah penaklukan 
kota Madain, Umar Radhiyalluhu Anbu berkata, “Sesungguhnya kaum yang 
melakukannya sangatlah terpercaya," 

Betapapun pentingnya pengawasan pribadi, tidak mengabaikan 
pengawasan dari luar, khususnya ketika pengawasan pribadi melemah, bahkan 
kadang pengawasan dari luar lebih besar pengaruhnya daripada pengawasan 
pribadi dalam mewujudkan kedisiplinan. Hal ini dikuatkan oleh perkataan 





Umar Radbiyallahu Anhu, “Demi Allah, apa yang Allah larang dari suatu 
perbuatan melalui penguasa itu lebih besar daripada apa yang Allah cegah 






"en iba Gstibuh, Untan (1/5: 
kl 

95I) Ibuu Katst menyebut 

ari, Luet/ Dadi (380) den keduanya mengatakan bahwa siwayat di at 

tata kana bait mna 





Ibnul Abi, 








ya dalam Tab. Dara 
daleh hadits yang benar 











590 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 





melalui AlOur'an.” Maksudnya adalah bahwa orang yang menahan diri dari 
melakukan dosa besar karena takut kepada penguasa itu lebih banyak daripada 
orang yang menahan diri karena takut kepada Al-Our'an dan takut kepada 
Allah Ta'ala, artinya orang yang dicegah oleh penguasa dari kemaksiatan itu 
lebih banyak daripada orang yang dicegah oleh Al-Our'an dengan perintah, 
larangan dan peringatan," 

Yang harus difahami adalah bahwa pengawasan dari luar, dalam Islam 
mencakup pengawasan negara terhadap rakyat, sebagaimana mencakup 
pengawasan masyarakat terhadap negara, Umar Radhiyallahu Anhu mengawasi 
masyarakat dan memerintahkan masyarakat untuk mengawasinya dan 
mengawasi para pegawainya, memberikan nasehat kepadanya dan kepada 
mereka, melakukan pengawasan atas kelalaiannya dimana dan kapan saja. 


Selanjutnya akan dibahas tentang sisi terpenting dari pengawasan dari 
luar dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Arm, 


2. Hisbah Terhadap Kegiatan Ekonomi 


Hisbah terhadap kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. 
Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang mu//asib (pengawas) pada 
masa permulaan Islam. Karena itu pembahasan ini akan dibagi menjadi dua, 
yaitu (a) Tujuan-tujuan hisbah terhadap kegiatan ckonomi, dan (b) Hisbah 
terhadap pasar. 





a, Tujuan-tujuan Hisbah Terhadap Kegiatan Ekonomi 


Tujuan hisbah terhadap kegiatan ekonomi pada masa Umar Rudhiyallahu 
Anlw adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan berikut." 


Pertama, Memastikan Dijalankannya Aturan-aturan Kegiatan 
Ekonomi 


Seorang muslim dalam menjalankan kegiatan ckonomi baik sebagai 
produsen atau konsumen, wajib menjalankan aturan-aturan kegiatan ekonomi 
tersebut! Karena pengawasan pribadi kadang melemah pada sebagian orang, 


1 “hiu Mangun, ion AI nah (A/A9O), Mon Ata, Onoita (37180, Ibnu Karir, pet (YAH) 
2 Pengawasan bi kera dan perlindungan Imgkungan merupakan tujuan hubah, Masing-masing akan dibahas dalam 
pusalpasa,tenenditi, mu Uta, 

un lah lshan uran aturan peoJaki dn hovwuni ed pal da pol dari bab ut ebi tuan terebut ian 

sii ai, tujuan produksi, konsumsi dan distrbisd sebagaimana elah jelaskan, tidak akan terwojud sebagaimana 
Denai ora Ha maa eat mama oa ra aa 
pengeluaran rangrang dst memperhuti oh peng dunadunya Tujuan pengawasan tersebut 
dalah irvestsi harta Sebagaimana belia wetuk mengetabus sejauh mana mereka melakukan kewajihan 
#eungar din mefkah untuk otang orang yang ber 
AA Sal Ojo (/IDOLAkMuttag, Ak adi, Opsi (07320) 

















Bab 111: Pengawasun Negara Terhadap Ekonomi 591 


lalu mereka tidak melaksanakan aturamsaturan kegiatan ekonomi yang 
dilakukannya, maka muncullah peran pengawasan dari luar untuk mencegah 
orang-orang yang lalai dan mengharuskan mereka untuk menjaga aturan- 
aturan kegiatan ekonomi. Aturan terpentingnya adalah: 

1. Disyariatkannya Kegiatan Ekonomi 

Aturan terpenting kegiatan ekonomi dalam Islam adalah bahwa kegiatan 
ekonomi tersebut disyariatkan. Muka tidak diperbolehkan bagi seorang 
muslim untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diharamkan walaupun 
menguntungkan. Umar Radhiyallahu Anhu sangat keras dalam menghadapi 
orang yang membiasakan diri melakukan kegiatan ekonomi yang diharamkan. 
Misalnya Umar Rudhiyallahu Ani membakar rumah Ruwaisyid Ats-Fsagafi 
yang merupakan warung yang menjual khamar. Hal tersebut dilakukan setelah 
Umar melarangnya untuk melakukannya dan Ruwaisyid tidak mau berhenti. 

Di -sisi lain, kegiatan ekonomi itu sendiri kadang telah disyaratkan, 
akan tetapi disertai perilaku yang tidak disyariatkan. Misalnya bercampurnya 
wanita-wanita dalam kegiatan ckonomi di tempat-tempat umum dimana 
kadang terjadi ikh/ilath dengan laki-laki. Diriwayatkan bahwa Umar 
Radhiyallahu Anu mengeluarkan wanita-wanita dari dalam masjid karena 
mereka menganyam daun kurma di dalamnya." 

Untuk mewujudkan disyariatkannya kegiatan ekonomi maka hendaklah 
pelaku ekonomi itu mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat 
dalam kegiatannya. Karena orang yang tidak mengetahui hukum-hukum syariat 
bisa melakukan perbuatan haram, dan bisa memanfaatkannya tanpa merasa. 
Karena itu Umar Radiyallahu Antw berkata, “Jangan berjual-beli di pasar kami 
kecuali orang yang berilmu, apabila tidak, dia akan makan riba baik sengaja 
atau tidak.” Umar Radhpallahu Anhu mengawasi pasar-pasar untuk memastikan 
bahwa orang-orang mengetahui hukum-hukum syariat dari kegiatan mereka. 
Umar Radbiyallahu Anhu mengirim orang yang bertugas mengusir orang-orang 
yang tidak berilmu dari pasar, bahkan diriwayatkan bahwa beliau memukul 
orang yang duduk di pasar sedangkan dia tidak mengetahui hukum syariat. 

2. Menyempurnakan Pekerjaan 

Menyempurnakan pekerjaan diharuskan dalam setiap pekerjaan yang 
dilakukan oleh seorang muslum. Nabi Muhammad Sha/fallahu Alaihi na Sallam 
bersabda, 


Kah dijelaskan takhrieya 
Telah drlaskan ukhiinya. 


592 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


“Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang diantara kalian melakukan 

pekerjaan untuk menyempurnakan pekerjaannya." 

Umar Kadhiyallahu Anhu memerintahkan untuk menyempurnakan 
dalam segala hal dan menghukum orang yang lalai dalam menyempurnakan 
pekerjaannya. Misalnya ketika datang para tukang jagal, lalu beliau 
bertanya, “Siapa yang menyembelih untuk kalian?” Maka mereka berkata, 
“Orang ini.” Kemudian Umar Rudhijallahu Anu mengujinya dan mereka 
tidak menyempurnakan pekerjaannya, maka Umar Radhiyallabu Anbu 
mencambuknya beberapa kali. 

3. Melawan Penipuan 

Yaitu berkhianat terhadap amanat. Penipuan merupakan perilaku yang 
sangat buruk yang menyebabkan bahaya besar terhadap umat dan kegiatan 
ekonominya, dimana penipuan mempunyai akibatakibat berbahaya bagi 
kesejahteraan konsumen, dalam distribusi devisa dan pengeluarannya, juga 
bagi kemampuan produksi dan pertumbuhan ekonomi.! 

Di sisi lain, penipuan merupakan lawan dari menyempurnakan 
pekerjaan, karena memperlihatkan barang dalam bentuk yang lebih baik 
dari bentuk sebenarnya dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya dan 
menyembunyi-kan kejelekan-kejelekannya, Penipuan mempunyai beberapa 
bentuk, scperti menambahkan benda asing ke dalam barang dagangan atau 
mengambil unsur yang bermanfaat dari barang, 

Melawan penipuan dan menumpasnya merupakan faktor penting untuk 
mewujudkan kemampuan produksi. Karena dengan menumpas indikasi 
penipuan, produsen tidak bisa bersaing dan tidak bisa mengambil keuntungan 
kecuali dengan cara memperhatikan hasil produksinya dan mencurahkan 
tenaga untuk memperbaiki kualitasnya. 

Di sisi lain, melawan penipuan berarti melindungi konsumen dari 
barang yang jelek yang merusak kesejahteraan dan menghilangkan sumbernya. 
Bahkan bisa merusak kesehatan dan menghilangkannya. Hal tersebut terjadi 
apabila terjadi penipuan barang konsumsi dengan memasukkan materi yang 
membahaya-kan atau menjualnya setelah habis masa berlakunya dan lain 
sebagainya. 








lah jelasin #xearijnya. 
at Adul Oudir Mubs 
at Sa'i Abu Jeib, “Dem 1 ig hlm. 24 

ul Raluman sil Ahntad, Dita? me! Tatabal Af Ion, Blm 39 

. Muslim, 1d-Shali badiss no, 261, Abu Dawud, 1b-Semun, hadits no, 153, At Tirmigzi “4sSenam hadits no. 1915, Ibnu Mirah, 
£g Sman rai 





LAB Tpi had 6 Dralimsi AI ng Ap Tiri wa Tokkip AI Nhgen, ben MAN 











Bah II: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi” 593 


Karena begitu bahayanya penipuan, Nabi Muhammad Sha/li/tuhu Aaili 
wa Sallam memperingatkan ketika mengetahui penipuan yang dilakukan olch 
seorang pedagang, beliau bersabda, 


"Barangsiapa yang menipu kami, maka tidaklah termasuk dalam golongan kami.” 

Dalam riwayat lain, “Tidaklah ada diantara kami orang yang menipu." 

Umar Radhiyallaha Anhu mempunyai perhatian yang kuat untuk melawan 
penipuan dan melarangnya. Misalnya diriwayatkan bahwa beliau melarang 
mencampur susu dengan air dan keras dalam hal ini, beliau memerintahkan 
penyerunya dan menyerukan, “Jangan campur susu dengan air.” Umar 
Radhiyallahu Anbu juga melawan segala penyimpangan terhadap larangan 
tersebut dengan sungguh-sungguh dan tegas. Buktinya adalah diriwayatkan 
bahwa Umar Radhiyallahu Anlw melihat seorang laki-laki yang mencampur 
susu dengan air untuk dijual, maka beliau menyiramkan susu itu kepadanya,” 


Hal yang berhubungan dengan penipuan adalah menyembunyikan cacat 
barang dagangan, bahkan melakukan sumpah bohong sebagai cara untuk 
menjual barang dagangan. Karena itu Umar Radhiyallahu Anlu sering pergi ke 
pasar, mengawasi para pedagang, mencegah mereka dari akhlak buruk yang 
menghilangkan berkah. Diriwayatkan bahwa beliau keluar ke pasar pada 
suatu hari dan di tangannya ada tongkat, maka beliau bertemu dengan Abu 
Wagi' dan berkata, “Celakalah pedagang ini, demi Allah. Celakalah, demi 
Allah. Wahai para pedagang, sesungguhnya perdagangan itu dilakukan oleh 
iman, maka campurlah dengan sedekah, Ketahuilah bahwa setiap sumpah 


1 


dusta itu menghilangkan berkah. 

Dari pembahasan di atas jelaslah pentingnya dijalankannya kegiatan 
ckonomi di pasar Islam dengan dasar kejujuran, nasehat, dan transparansi. 
Tidak diragukan apa yang menyebar dari akhlak tersebut dari pengaruh 
positif dalam kehidupan ekonomi. 

4. Tidak Membahayakan Orang Lain 

Islam tidak memperbolehkan seseorang untuk melakukan kegiatan 
ckonomi yang membahayakan orang lain, baik bahaya secara material ataupun 
moral, baik terhadap manusia atau hewan, Karena itu diantara tujuan Umar 







makannya serupa dengan ur ebut lt Abu Dra, 
Nana", 4rSvaun, badit me (2800), Ibnu Malah, -lsSmtan, 





li “Same adit mu (1 





baditsn0. (148) 
bah Ost: YAI Jml ai Opal 12 ma Aki Tn Danone, Yu Kanit Ms 
Trap UPAS9) Home Abi Hadi, Opo (2/A70) 





594 Fikih Ikonomi Umar bin Al-Khathah 


Radbiyallahu Anbu dalam mengawasi kegiatan ekonomi adalah mencegah bahaya 
apapun terhadap orang lain. diriwayatkan bahwa Umar Rad/iyallahu Anhu 
memerintahkan Abu Sufyan untuk membuang batu yang dibangunnya di aliran 
air di Makkah, ketika orang-orang mengadu bahwa yang dilakukan oleh Abu 
Sufyan tersebut membahayakan rumah-rumah mereka", Diriwayatkan bahwa 
Umar Rudbiyallahu Anhu menuju saluran air milik Abbas yang menumpahkan 
air di jalan orang-orang, maka dia membendungnya?, Ketika Umar Radhiyaltahu 
Anhw mengetahui bahwa Kharijah bin Hadragah membangun ruangan di 
Mesir, maka beliau menulis surat kepada Amru bin Ash, “Salam, Selanjutnya, 
sampai kepadaku berita bahwa Kharijah bin Hadzagah membangun sebuah 
ruangan, dan Kharijah ingin melihat aurat tetangganya. Apabila surat ini sampai 
kepadamu, robohkanlah bangunan itu, #19yu Allah. Wassalam." 


Umar Radhiyalluhu Anbu mengawasi pekerjaan yang dibebankan kepada 
para tawanan dan makanan yang diberikan kepada mereka. Apabila mendapati 
adanya bahaya pada mereka, beliau akan menghilangkannya. Misalnya, 
diriwayatkan bahwa Umar Radliya/lahu Anbu pergi ke lapangan setiap hari 
Sabtu, apabila mendapati seorang budak melakukan pekerjaan yang tidak bisa 
dilakukannya, maka dia dibebaskan dari pekerjaan itu, dan beliau menambah 
jatah makan orang yang mendapat jatah makan sedikit. 


Tentang larangan Umar Kad/iyallahu Anh untuk membahayakan hewan, 
diriwayatkan bahwa Umar memukul seorang penunggang unta, dan berkata 
kepadanya, “Mengapa kamu membebani hewanmu apa yang tidak bisa 
ditanggungnya?” Umar juga menyeru, “Wahai manusia, akhirkanlah barang 
bawaan, orang laki-laki bisa dipercaya dan tangannya menggantung,” Beliau 
juga menyuruh seseorang untuk menyeru di Madinah, “Janganlah menguliti 
binatang yang disembelih sampai dia tenang.” Dan beliau juga melarang 
menyembelih sapi yang sedang hamil." 


Kedua, Mewujudkan Keamanan dan Ketentraman 

Keamanan dan ketentraman merupakan dua syarat penting mewujudkan 
iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. 
Karena itu diantara tujuan muMasih (pengawas) adalah berusaha mewujudkan 
keamanan dan ketentraman serta memberantas segala tanda-tanda kerusakan 





bul Ukhuwah, Mala 1 Garda -Hhh hlm Ya 1 
1 Ie M-108, ru Katir, 4 Makepah we r Nihgp 





101.Ihomu Abdi Hai, Opa. (173917192) 


Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 595 


keduanya. Umar Radhiyallahu Anbu dalam beberapa kesempatan melakukan 
tonda di pasar-pasar, bahkan berjaga bersama beberapa sahabat untuk 
mencegah setiap kejahatan terhadap para pedagang yang bertugas di Madinah. 


Ketiga, Mengawasi Keadaan Rakyat 

Diantara tujuan hisbah menurut Umar Radhiyalluhu Anbw adalah berjalan 
pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui 
kebutuhan-kebutuhan mereka, menyantuni orang-orang yang membutuhkan. 
Berapa banyak keadaan yang diketahui oleh Umar Rudhu'lubw Anw ketika beliau 
berkeliling melihat rakyatnya. Misalnya beliau pada suatu malam mengetahui 
rumah dari penduduk badui yang singgah di Madinah untuk membuktikan 
kemurahan hati Umar Radhpallihw Atm. Maka Umar menemukan perempuan 
yang melahirkan dan tidak mempunyai siapa pun sclain suaminya. Ketika 
Umar Radhiyallahu Anhu mengetahui keadaan mereka, dia pergi ke rumahnya, 
kemudian membawa makanan dan meminta istrinya Ummu Kultsum binti Ali 
Radhisallahu Anbu agar menemaninya untuk membantu perempuan tersebut. 
Ketika sampai di rumah itu, Umar menyuruh istrinya untuk menemui 
perempuan tersebut, sedangkan Umar duduk bersama suaminya dan mulai 
memasak makanan, sedang orang tersebut tidak mengetahui bahwa yang 
mengerjakannya itu adalah Amirul Mukminin sampai dia mendengar istri 
Umar Radiyullahu Anhu berkata, Wahai Arnirul Mukminin, Beri kabar gembira 
sahabatmu, bahwa dia sudah mempunyai anak.” Kemudian Umar membawa 
makanan dan meletakkannya di pintu dan berkata kepada istrinya, “Beri dia 
makan sampai kenyang.” Setelah dia kenyang, Umar memberikannya kepada 
laki-laki itu dan berkata kepadanya, “Makanlah! Engkau telah berjaga sejak 
malam.” Kemudian Umar memerintahkan orang itu untuk datang kepadanya 
setelah pagi untuk diberi apa yang dibutuhkannya"! 

Pada malam lain Umar Radhiyallahu Anlu berjaga untuk mengawasi keadaan 
umat Islam, lalu perhatiannya tertuju pada tangisan anak kecil dari rakyatnya. 
Maka dia menyuruh ibunya untuk berlaku baik kepadanya. Ketika tangis anak 
kecil itu berlanjut, Umar Radiyallaha Anlw bertanya kepada ibunya tentang 
keadaannya, “Celaka! Saya melihat engkau adalah ibu yang buruk. Mengapa saya 
melihat anakmu tidak bisa tenang sejak malam?” Maka ibu tersebut menjawah, 
“Wahai hamba Allah, sesungguhnya anak ini membuatku bosan sejak malam. 
Saya tidak ingin menyapihnya,” Maka Umar bertanya, “Kenapa?” Dan ibu itu 





596 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


menjawabnya, “Karena Umar tidak tidak memberi bantuan kecuali kepada yang 
menyusui.” Umar bertanya lagi, “Berapa jumlahnya?” perempuan itu berkata, 
“Segini, segini per bulan." Umar berkata, “Celaka! Jangan tergesa-gesa. Teruskan 
saja.” Dan Umar tidak bertanya lagi tentang apa yang terjadi pada orang-orang 
dari banyaknya tangisan, Lalu Umar berkata, “Celaka Umar! Berapa banyak dia 
membunuh anak-anak umat Islam.” Kemudian memerintahkan petugas untuk 
menyerukan agar tidak terburu-buru menyapih anak-anak mereka, karena Umar 
akan memberi bantuan bagi setiap anak yang lahir dalam Islam dan Umar 
mengirim surat ke berbagai daerah agar diberikan bantuan bagi semua anak 
yang lahir dalam Islam". Demikianlah Umar Radhiyallahu Anhu mengetahui 
dari hasil pengamatan dan pengawasan pengaruh-pengaruh buruk yang terjadi 
akibat beberapa ketetapan yang dibuatnya, maka dia merasa menyesal telah 
membuat ketetapan tersebut dan memerintahkan untuk segera meluruskannya, 
kemudian mengirim surat ke berbagai daerah. Dengan demikian hilanglah 
akibat negatif, bahkan ketetapan-ketetapan baru tersebut mempunyai pengaruh 
positif dalam mengembangkan unsur-unsur kemanusiaan, 


Keempat, Melarang Orang Membuat Aliran Air Tanpa Adanya 

Kebutuhan 

Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan 
ketercukupan untuknya dan ketercukupan untuk orang yang ada dalam 
tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampu menjadi 
beban bagi orang lain. Umar Radjiyallan Anbu ketika melihat seorang anak dan 
membustnya kagum dengan kesdzantya, Umar bertanya kepadanya, apakah dia 
mempunyai pekerjaan, apabila tidak, maka jatuhlah derajatnya di mata Umarel 


Meminta kepada orang lain dan mengulurkan tangan kepada mereka 
adalah kehinaan yang tidak bisa diterima oleh Islam apabila seorang muslim 
melakukannya. Nabi Muhammad Sha//allahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Masih 
suju sesworang meminta-minta, sampai datang padu Nari Kiamat di wajabnya tidak adu 
sepotong daging pun."“ Syariat tidak hanya melarang orang-orang kaya dan 
mampu untuk bekerja dari meminta-minta, bahkan juga memerintahkan 
para pengawas untuk mengambil kembali barang dari tangan orang yang 
meminta-minta tanpa sebab »w”'# yang diperbolehkan. 


| Lahat tkhrinya di depa 
2 AK Bukhari, 44-YSoivi, haditi me. (ITA, Munlim, 4 Ylubih, hadis no. (1040), Ibuu Hajar, ii Ah, 5/297) 
uy Alowval Dany, Tsmne Ai Engoe)/i A Inihod Aha ln 19 








I De 





Bah I1I: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 597 


Di sisi lain, pekerjaan meminta-minta mempunyai pengaruh negatif 
bagi kehidupan ckonomi umat. Diantaranya menyebarnya pengangguran, 
menyia-nyiakan kemampuan, dan mematikan semangat dan inisiatif manusia 
yang merupakan dasar berdirinya pertumbuhan ekonomi", Sebagaimana 
menyebarnya peminta-minta secara luas menyebabkan naiknya permintaan 
barang dan selanjutnya naiklah harga-harga. Maka hal tersebut menjadi akibat 
negatif dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat, 


Sikap Umar Radhiyallahu Anhu sangat keras dalam memerangi 
pengangguran yang menjadikan meminta-minta sebagai cara untuk mencari 
rizki. Dia berkata, “Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang untuk 
menambah harta kekayaannya, maka sesungguhnya dia adalah batu yang 
terpanggang di neraka Jahannam, barangsiapa yang ingin, kurangilah, dan 
barangsiapa yang ingin, perbanyaklah”?' Bahkan untuk perempuan dengan 
kelemahan dan sedikit langkahnya, meminta-minta tidak diperbolehkan 
baginya kecuali karena kebutuhan. Seperti ketika datang seorang perempuan 
kepada Umar Radhiyaluhu Anbu meminta sedekah kepadanya, maka Umar 
berkata kepadanya, “Apabila kamu mempunyai satu ons, maka tidak halal 
bagimu sedekah.” 

Umar Rudhiyallahe Anhu dalam memerangi orang-orang yang 
pekerjaannya meminta-minta tidak hanya dengan arahan-arahan saja, akan 
tetapi dia mempunyai sikap-sikap dalam menghadapi mereka. Misalnya sikap 
Umar ketika mendengar seorang peminta-minta berkata, “Siapa yang mau 
memberi makan peminta-minta?” Maka Umar menyuruh untuk memberinya 
makan. Kemudian Umar mendengarnya berkata lagi, “Siapa yang mau 





memberi makan peminta-minta?” Maka Umar Rudhiyallahu Anhu berkata, 
“Bukankah aku telah memerintahkan kalian untuk memberi makan peminta- 
minta?” Mereka berkata, “Kami telah memberinya makan.” Kemudian 
Umar mengirim seseorang kepadanya dan mendapati bahwa dia membawa 
kantong penuh berisi roti, Maka Umar berkata kepadanya, “Engkau bukanlah 
seorang peminta-minta, tetapi pedagang yang mengumpulkan harta untuk 
keluargamu." Maka Umar Radhiyallihw Anhu mengambil kantong itu dan 
menaikkannya di unta pembawa sedekah, kemudian Umar berkata kepadanya, 
“Sekarang mintalah apa yang kamu inginkan!” 


1 iba Ab: yasbah, 1 
2 Tiha ya didepan 
3. Tbavl) lea 291 282, Tbnu Katsir, Minas /1/Hiray, (1/ 188 Tamu Abdil adi, Opsi, (2/16) 
& uv ob 54 His (1/00) 


#hwonaf(/423) Atb-Thabari, Tuhat-24toarbag 1,(1/3438), AlMursaci Ak lindi, nsie,6/619) 












598 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


Kelima, Menjaga Kepentingan Umum 

Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi semua umat, dimana umat 
tidak bisa terpisah dari kepentingan tersebut, Maka harus ada pengawasan 
terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindunginya dari 
orang yang berbuat sia-sia. Contoh pengawasan Umar terhadap kepentingan 
umum, diriwayatkan bahwa ketika dia pergi ke Mekkah, dia berkeliling di 
jalanjalannya dan memerintahkan orang-orang untuk membersihkan ruangan 
ruangan rumahnya dan memukul siapa yang meremehkannya dengan tongkat. 
Sebagaimana Umar juga memperhatikan keselamatan jalan-jalan umum, 
Umar Radbiyallahu Anbu berkata, “Aku tidak diberi orang yang mengurangi 
jalan umat Islam dari rumah-rumahnya, kecuali aku perlakukan dia begini”! 
Maksudnya adalah siapa saja yang mengambil sepotong tanah jalan umat 
Islam Jan memasukkan ke rumahnya?! Sebagaimana Umar Radhallahm Anbu 
memerintahkan untuk membuang segala sesuatu yang membahayakan jalan, 
seperti yang dilakukan terhadap saluran air milik Abbas Radhiyallahm Anhu. 
Umar juga memukul para pedagang yang berkumpul untuk makan di jalan, dan 
mengatakan, "Jangan kalian potong jalan kami!” Diantara kepentingan umum 
yang mendapat perhatian dan pengawasan Umar adalah pelabuhan, dimana Umar 
pergi ke sana untuk memeriksanya dan menyaksikan jalannya kerja di sana", 


Keenam, Mengatur Transaksi di Pasar 
Maksudnya adalah pengawasan pasar dan mengatur persaingan di 
dalamnya. Yaitu dengan memerangi transaksi yang merusak persaingan 
tersebut. Melihat pentingnya masalah ini dan perlu untuk dijelaskan dengan 
detil, maka penjelasannya ada di bagian selanjutnya. 
Itulah contoh-contoh tujuan ekonomi pada masa Umar Rudbiyallahu 
Inhu, Secara umum hisbah dalam sisi ekonomi bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Tujuan tersebut mempunyai kelebihan, 
yaitu bisa berkembang di setiap waktu dan tempat. Adapaun cara mengawasinya 
adalah dengan mengembangkannya sesuai kondisi krisis, tempat dan keadaannya. 


b. Hisbah Terhadap Pasar 


Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi. Karena kemaslahatan 
manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya 





Ipad (3/28/281) 


Bab 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 599 


saling tukar menukar. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang 
disiapkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara 
produsen dan konsumen'!. Di pasar orang bisa mendapatkan kebutuhannya 
dan tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar. Allah menjelaskan tentang 
rasuk-rasul-Nya dalam firman-Nya, 

“Dam Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh 

memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar." 

Maksud berjalan di pasar-pasar adalah untuk mencari rizki, berdagang 
dan mencari mata pencaharian Ayat ini adalah dasar dari mencari mata 
pencaharian dengan berdagang, produksi dan lain sebagainya." 

Perhatian terhadap pasar nampak dalam fikih ekonomi Umar 
Radbiyallahu Anbu dari perhatian terhadap pendirian pasar, pengaturan dan 
pengawasannya. Dari sisi pendirian, Umar Radhiyallahu Anhu memerintahkan 
untuk mendirikan pasar untuk umat Islam di setiap tempat yang ditinggali 
umat Islam, maka rencana pasar sesuai dengan rencana tempat tersebut. 

Dalam sisi pengawasan pasar, Umar mempunyai perhatian yang besar 
terhadapnya. Buktinya bahwa Umar berkeliling sendiri di pasar-pasar, 
padahal dia adalah seorang khalifah umat Islam, untuk mengawasi transaksi 
di dalamnya. Dia membawa tongkatnya untuk meluruskan penyimpangan 
dan menghukum orang yang menyimpang”. Umar juga menunjuk para 
pegawai untuk mengawasi pasar", Para wanita pada masa Umar Radhiyallahu 
Anhu jaga mempunyai peran dalam pengawasan pasar, dimana diriwayatkan 
bahwa Umar Kudhiyallabn Anhu memberikan beberapa masalah pasar kepada 
Asy-Syifa' binti Abdullah Al-Adawiyah AlOurasyiyah”!, 

Tujuan dari kekuasaan atas pasar pada masa Umar adalah menjalankan 
pengawasan pasar untuk menjamin kebenaran transaksi dari setiap 
penyimpangan dari jalan yang benar dan mengambil harta yang harus di 
ambil dari pasar untuk kebaikan baitul mal dan lain sebagainya. Ini artinya, 






| OS, Alurgaan: 20 

2. bas Karir, Tar Mura Akin AVI, A Digg", Naam Ai Dwnnf Tanah AL Apaat aw Ar Sawan (8/01) 

$ KDI 

& Diantara bukti yang menunjukan Tila tarbadap pengawasan transaksi dipasar bahwa Nabi Muhammad Shubidaln Us 








arahkan para pedagaig untuk berlaku baik 








u Suk keluar ndut ke pnaepasar dan mengawasi ansaki di dlatanya Bs 
alam berwansaksi dan melarang mereka melakukan Junta penipuan. pengkhsaratan,p: aarxag Jan lain sebagainya, Lihat 

vdo, (175487985) Tulik diragukan apa yang terjadi kibat mengabaikan pengawasan pasar, Pitu 
nye rang benar Maka ha tersabat menyebuban besbagai ma-am bihaya yang menimpa umar 








Irad, Onde, (YA), bru Hajar, tab 
Abdul Hare, 1s (WAT, bni Mis 
Di, Ghalib hin Abdul Kat Al urai, www 





(array, alMottng Aki ondi, Opsi (YAI) 








Ipa 
Waru W darah mo Au IN 


600 Fikih Rkonomi Umar bin Al-Khathah 


bahwa kekuasaan atas pasar sangat penting untuk menjaga hak-hak semua 
yang bertransaksi di pasar, juga hak-hak bairul mal." 


Secara umum bisa dikatakan, bahwa tujuan dasar pengaturan pasar 
adalah mengatur transaksi di dalamnya. Agar kemampuan persediaan dan 
permintaan barang berada dalam persaingan sebenarnya yang sempurna yang 
mewujudkan kebaikan semua orang yang bertransaksi di pasar, penjual dan 
pembeli, sebagaimana pengaturan tersebut ditujukan untuk memerangi segala 
sesuatu yang menghalangi kebebasan transaksi di pasar yang menyebabkan 
bahaya bagi umat secara individu dan golongan. 

Berikut ini detil tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan 
transaksi di dalamnya menurut apa yang disebutkan dalam fikih ekonomi 
Umar Radhiyalluhu Anbu 


Pertama, Kebebasan Keluar Masuk Pasar 


Kebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna di pasar Islam 
tidak akan terwujud selama halangan-halangan tidak dihilangkan dari orang- 
orang yang melakukan transaksi di pasar. Maka mereka masuk pasar dan keluar 
dengan bebas, juga diberikan kebebasan mengangkut barang dari satu tempat 
ke tempat lain, dan memindahkan unsur produksi diantara bermacam-macam 
kegiatan ekonomi sesuai Hukruasi persediaan dan permintaan barang. 


Agar pasar tetap terbuka bagi semua orang yang bertransaksi di 
dalamnya, maka Umar Radhiyallahu Anbu tidak memperbolehkan untuk 
membatasi setiap tempat di pasar, atau menguasai tempat tanpa memberi 
yang lain, tetapi membiarkan orang memilih tempatnya di pasar selama dia 
masih berjual beli. Apabila dia selesai, maka tempat tersebut untuk siapa yang 
lebih dahulu datang. Diriwayatkan bahwa dalam hal ini Umar berkata, “Pasar 
itu menganut ketentuan masjid, barangsiapa datang dahulu di satu tempat 
duduk, maka tempat itu untuknya sampai dia berdiri dari situ dan pulang ke 
rumahnya atau selesai jual-belinya.”" Ketika Umar melihat kios di pasar yang 
dibangun di pasar, maka Umar merusaknya", Umar tidak mengizinkan bagi 
seseorang untuk menghalangi gerak manusia dengan mempersempit jalan 


1 Kebanyalan tuan pengawasan ks 
katcna pasar dianggap sehagan pusat kegiamn ekonomi 

2 Au Tbaburi, Tank AZ pang me UM (57 47/18) Tonul Asit, Ot (2/34) 

3 ibou Sabah, Ona (/314).Ibmu Abi Syaibah, Opat, H/4s3), bet Zanicvrmah, Kar-14-Inwul(1/289),AIMutadi AHlindi, Opor, 
(E/B1S) riwayat tenebut hai, 

4 AtThabai, Ona, (5/220) Diantara hal yang berhubungan dengan kobebasan suk dan keluar pesar adala larangan erhadap jual 
beiyang akun lum pera ampai ke pasar. da jua bl dtang yang ida klian, Um meurangay: dan menxeitahian 
ntuk menyucuh mereka ke pasar dan tenun ukan alan agar snipai Ke paar dengan dah, 





kan di depan masuk dalar tujuamtuwin pengawasan pasa, 




















Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 601 


mereka ke pasar, dan memukul orang yang melakukannya dengan tongkat 
sambil berkata, “Enyahlah dari jalan!” 


Larangan membangun tempat-tempat perdagangan adalah cara yang 
tepat untuk mewujudkan kebebasan keluar dan masuk pasar pada masa Umar 
Radhiyallahu Anhu, melihat sederhananya kehidupan ekonomi, rendahnya 
kegiatan ekonomi dan tidak dibutuhkannya pembangunan tempat-tempat 
perdagangan untuk memamerkan dan menyimpan barang dagangan. Akan 
tetapi hal tersebut tidak mungkin diterapkan pada masa sekarang, karena pasar 
telah meluas, barang-barang dagangan banyak mengandung zat kimia. Hal ini 
mengharuskan adanya tempat-tempat yang permanen untuk memamerkan 
dan menyimpan barang. Walaupun demikian bisa diambil hikmah dari 
cara tersebut dalam sisi perdagangan, yang mana pedagang memamerkan 
barang dagangannya tanpa perlu untuk membangun tempat berdagang, maka 
tempat-tempat tetap bebas untuk semua. Siapa yang datang dahulu ke satu 
tempat, maka dia lebih berhak atas tempat tersebut sampai dia selesai dari 
jual-belinya atau pulang ke rumahnya. Bagaimanapun, yang penting adalah 
menjaga tujuan kebebasan keluar dan masuk pasar. Adapun caranya adalah 
strategi yang bisa berubah sesuai situasi, kondisi dan tempat. Ini dibuktikan 
bahwa Umar Radhiyallahu Anhw sendiri memberi pengecualian dalam beberapa 
cara dan strategi ketika kelihatan bahwa hal tersebut tidak baik, atau yang lain 
lebih baik darinya. Misalnya, diriwayatkan bahwa Umar melarang pembuatan 
pintu di sekeliling Makkah agar para jamaah haji bisa singgah di sana, tetapi 
ketika Hindun binti Suhail meminta izin untuk membuat pintu di rumahnya 
untuk menjaga harta benda jamaah haji, Umar memperbolehkannya”. 


Kedua, Mengatur Promosi dan Propaganda 


Salah satu tujuan Umar dalam pengawasan pasar adalah menunjukkan 
para pedagang tentang cara-cara promosi dan propaganda yang menyebabkan 
lakunya dagangan mereka. Umar tidak melihat adanya masalah dengan 
memamerkan barang dagangan dengan cara yang menarik dan menghiasinya 
dengan sifatsifat sebenarnya dari dagangan itu, dengan syarat promosi dan 
propaganda tersebut dalam masyarakat Islam berdiri atas dasar kejujuran dan 
amanat dalam semua cara yang diperbolehkan untuk memperluas area pasar 
di depan barang yang siap dijual. Dengan kata lain, tidak boleh melewati 


1 Akbakihi, ibu Makkuh (0245/2474 (9/350/3SI)Ab-Azsagi,4bur Makkah (2 1C3/LGA bu Hlaar Ia /Waleri.(3/526/527) 
2 Niaruklstirgasi depan 


602 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


batas kebenaran dalam menyebutkan dagangannya. Adapun selama ada dalam 
ruang kebenaran, maka tidak ada larangan untuk memamerkannya dengan 
indah dan menghiasinya dengan hal yang bisa menarik para pembeli. Hal 
tersebut sesuai dengan perkataan Umar, “Tidak masalah bila kamu menghiasi 
barang daganganmu sesuai apa yang ada padanya.” 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada larangan bagi para 
produsen untuk membuat beberapa jenis barang dagangannya selama sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya dalam menarik pasar untuk mengurangi 
persaingan dari para produsen. Ini bisa mengurangi ketatnya persaingan di 
pasar, akan tetapi hanya selama kelebihan barang dagangan itu memang benar, 
maka batasan harga disesuaikan dengan persediaan dan permintaan barang. 
'Akan tetapi tidak diperbolehkan bagi para produsen untuk menahannya dari 
orang yang meninginkannya di pasar, dan mengizinkan untuk memproduksi 
macam-macam barang sesuai kualitas, desain dan sifat yang memperhatikan 
kebutuhan konsumen, perbedaan selera, keinginan dan penghasilannya, 
sebagaimana hal tersebut mengharuskan adanya kemajuan cara dan proses 
produksi yang menambah kemampuan produksi, kemajuan ekonomi dan 
perbaikan keadaan keuangan masyarakat! 

Di sisi lain, Umar Radhiyalluhu Anhu dalam mengawasi pasar, menunjukkan 
kepada orang yang bertransaksi di dalamnya untuk menggunakan cara yang 
paling baik dalam memasarkan barangnya, dan mengarahkan mereka pada 
hal-hal yang bermanfaat, lahan investasi yang sukses dan lain sebagainya. 


Ketiga, Larangan Menimbun Barang 

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan 
persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap 
jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa 
pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya 
karena menunggu naiknya harga. Perilaku ini mempunyai pengaruh negatif 
dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. 

Dalam tingkat internasional, menimbun barang merupakan penyebab 


terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, dimana 








1 De Muhuramud Abehul 





ra Mar Di Muhamad Sad Nak Aha, Op, lm 342 

2 Ada perbedaan pendapat antara ulama tentang barang yang perahanannya dianggap menimbun yang diharamkan. Ada 

pendapat bahwa menit dk terjadi beuali terhadap wakinen, ada yang berpendapat bahwa emus yang mem 

kepentiagan ur bil diimbun Jitu Ondimah. ab, (1/20 211 A: Mug Aida (SP), ay Spaukani, 
EA Anko G/AYANI DR Wiltaih null Ai Fayh AI homioa Aihcak (SEN) 











Bab III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 603 


beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi 
dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain 
sebagainya. Bahkan negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan 
bahan baku dari negara yang terbelakang ekonominya dan memonopoli 
penjualan barang-barang industri yang dibutuhkan oleh negara-negara yang 
terbelakang ekonominya. Hal tersebut membuat bahaya besar pada keadilan 
distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. 


Ekonomi Islam menetapkan adanya monopoli dengan cara melihat 
perilaku individu, produsen dan penjual. Ketika ada barang yang ditahan 
yang membahayakan kepentingan umum, dengan tujuan untuk menaikkan 
harga, maka hal tersebut adalah monopoli yang tidak diperbolehkan oleh 
Islam.!! Sama saja apakah perilaku tersebut timbul dari sektor khusus atau 
sektor umum, pemilik modal, atau serikat pekerja, sama juga monopoli 
sempurna atau dengan tingkat yang lebih sedikit, walaupun akibat monopoli 
berbeda-beda sesuai perbedaan tingkat monopolinya. 

Adapun ekonomi konvensional melihat jumlah penjual dan pembeli. 
Pasar dianggap melakukan monopoli apabila satu lembaga saja yang 
melakukan produksi dan penjualan barang tertentu yang tersedia di pasar". 


Para pclaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan 
oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian 
menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan 
penderitaan umat karenanya, Perilaku yang buruk ini dilarang oleh Islam, 
Nash yang menjelaskannya antara lain sabda Nabi Muhansmad Shallallaby 

Waihi wa Sallam, 


“Tidak akan menimbun barang, kecuali orang yang salab,”" 


Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Sha'lallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, 


"Barangsiapa yang menimbun makanan seluma empat puluh bari, maka dia telah 


lepas dari Allah Ta'ala, dan Allah 





ala juga lepas darinya.” 
Umar sangat mendorong para pedagang untuk mengimpor barang agar 
terpenuhi kebutuhan pasar umat Islam, sebaliknya sikapnya keras dalam 








| Dr Abdul Mun'is Alar, Mutammad bin Said AL 
Dr, Abdui Aziz Fahmi sik, Wat uh 44 
Wndeboahot A£Igtihudyak Has 18-15 

AL-Stuh, dit po. (1815) lbnul As, fo 


di Opa alm. 286 
itfladhuh ve Af bed him. 586, Di. Mascin Urat, tsb 


dan 
Abrasi Abu Yes, AI Bazzar, AihThabrani dalem 
Tone Ma'in Liat Algons'“dx Za l (4/180), Rotul 
elibani Ter (21868 890) 















il (1/51 S3)AI Mandi, 
PA mean 


604 Fikih Fikonomi Umar hin Al-Khathah 


menghadapi para penimbun yang buru-buru membeli barang-barang tersebut, 
kemudian menimbunnya dari umat Islam, dan mengeluarkan perintahnya 
untuk melarang para penimbun barang untuk berjual beli di pasar Umat 
Islam. Diantara perkataan Umar dalam hal ini, “Barangsiapa yang datang ke 
tanah kami dengan barang dagangan, hendaklah dia menjualnya sebagaimana 
yang diinginkannya, dia adalah tumuku sampai dia keluar, dia adalah teladan 
kami, dan jangalah menjual di pasar kami seorang penimbun barang”! Umar 
juga berkata, “Tidak boleh ada penimbun barang di pasar kami, dan janganlah 
dipercaya orang-orang yang ditangannya ada kelebihan harta dari rizki Allah 
yang turun di tanah kami, maka mereka menimbunnya dari kami, akan tetapi 
siapa saja yang mengimport dengan hartanya pada musim dingin dan panas, 
maka dia adalah tamu Umar, maka silakan dia menjual sebagaimana Allah 
kehendaki, dan silakan menahan sebagaimana Allah kehendaki,” Dalam 
riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Al-Khathab keluar ke pasar, maka dia 
melihat orang-orang menimbun sisa barangnya, maka Umar berkata, “Jangan 
bersenang-senang! Allah Azza nu Jalla memberikan kami rizki, sehingga ketika 
sampai ke pasar kami beberapa kaum menimbun sisa barang mereka dari 
para janda dan orang-orang miskin, maka apabila para pengimpor datang, 
mereka menjual sesuai apa yang mereka inginkan dengan sewenang-wenang,” 

Ketika ada sescorang yang melanggar pesan tersebut, maka Umar 
menasehatinya untuk bertaubat dari perbuatannya dan memperingatkannya 
dengan hukuman menimbun barang". Apabila hal tersebut tidak membuatnya 
jera, maka dia akan mengambil tindakan yang lebih keras. Diantaranya apa 
diriwayatkan oleh Ibnu Hajar bahwa Umayyah bin Yazid Al-Asadi dan budak 
Muzainah menimbun makanan di Madinah, maka Umar mengusir mereka 
berdua dari Madinah”. 


Kelihatan bahwa sikap Umar terhadap para penimbun barang berbeda 
sesuai keperluan barang yang ditimbun dan kadar kebutuhan manusia 
terhadapnya. Ketika kebutuhan manusia akan barang tersebut biasa, maka 
cukup dengan menasehati dan mengingatkannya akan janji dan ancaman 
Alah, dan ketika kebutuhan manusia mendesak kepada barang yang 


| Sihattakhrinya ipar 

Albaihag, Opor, (0/30). Ibmu Syaban, (Jr, (2/ 317, Abdul Kareng, On, 
Contohay sikap Yaar kepada budaknya din budik Usman ketik san makanan di Makkah, maka Umar memanggil 
keduanyadan ereingsknnye Lha Ahmad, hadi 6 (0 Ia Kai aer (/ A/N ar“ 
Masesia (187229) Mma Ms Saw, bait we (2195) oi Abi Ad: Dunya, isbdah 4! Mak ibn, 288-219, Ton Cenlamah, Ops, 
In 





(y206207 














Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi” 605 


ditimbun, dan akibat penimbunannya membahayakan manusia, maka Umar 

menghadapinya dengan tegas dan keras, selanjutnya melarang para penimbun 

untuk melakukan kegiatan-nya di dalam pasar. Hal ini ditunjukkan dalam 
perkataannya, “Dan jangalah menjual di pasar kami seorang penimbun 
barang!” dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan di depan, 

Dari atsar-atsar yang telah dijelaskan di depan, bisa diambil kesimpulan 
beberapa sisi dari fikih Umar Radhyalluhu Anhu tentang penimbunan barang, 
dan cara memeranginya adalah sebagai berikut: 

1. Umar melarang penimbunan barang, akan tetapi dia membedakan antara 
orang yang membeli dari pasar untuk ditimbun dan pengimport barang 
dari satu daerah ke daerah lain. umar melarang sama sekali terhadap yang 
pertama, dan memberi yang kedua hak untuk menjual dengan harga berapa 
pun agar orang-orang tidak enggan untuk mengimport", Ini dalam keadaan 
biasa, sedangkan apabila orang-orang membutuhkan, dan sangat membu- 
tuhkan makanan dan tidak ada yang lain, maka para ulama berpendapat 
untuk memaksa orang yang memiliki makanan untuk mejualnya dengan 
dasar perkataan Imam An-Nawawi, “Para ulama berijma' bahwa apabila 
seseorang memiliki makanan, dan orang-orang sangat membutuhkannya, 
dan tidak mendapatkan yang lainnya, maka dia harus dipaksa untuk 
menjualnya untuk mencegah bahaya dari orang-orang.” 

Fikih Umar Radhiyallahu Anhu dalam masalah ini diambil oleh para ahli 
fikih, mereka berpenapat bahwa pengimpor tidak dianggap sebagai pen- 
imbun apabila menahan apa yang dikumpulkannya ke pasar, sehingga 
menyebabkan nainya harga, berbeda dengan pembeli dari dalam negeri?, 
Diantara dalil para ahli fikih atas keshahihan pendapat mereka adalah 
hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi ma 
Sallam bersabda, “Orang yang mengimpor mendapat rizki, dan orang yang menimbun 
mendapat laknat.”3 Para ahli fikih juga berpendapat bahwa pengharaman 
menimbun barang bagi yang membelinya dari dalam negeri, karena ber- 
hubungan dengan hak umum atas barang tersebut, Maka merupakan suatu 
kezhaliman menghalangi mereka dari hak-hak mereka. Berbeda dengan 





Orang yang mengimport, dia mengambil barang dari luar negeri, hingga 
tidak berhubungan dengan hak masyarakat umum, bahkan impor justru 





vi, yarh MLAomle (Y3K) 
Opa, (1/49) Asdangani, Opsi, (3/1) 
Owlamali Ops 


606 Fikih Fikonomi Umar hin Al-Khathah 


bermanfaat bagi penduduk negara tersebut, karena adanya barang yang siap 
dijual tersebut lebih membuat hati mereka tenang daripada tidak ada." 

Dari sisi ekonomi, pembedaan antara pengimpor dan pembeli dalam 
negeri dengan memberikan pengimpor kebebasan yang lebih luas dalam 
menjual apa yang dickspornya, mempunyai kebaikan sebagai berikut: 

a. Apabili para pengimpor dipaksa untuk menjual apa yang diimpornya, 
maka hal tersebut bisa menyebabkan terputusnya impor, hingga jumlah 
barang yang tersedia menjadi berkurang, khususnya ketika persediaan barang 
bergantung pada impor, maka harganya naik. Sedangkan dukungan untuk impor 
menyebabkan bertambahnya jumlah persediaan barang, hingga para pedagang 
saling berlomba untuk menyediakannya dan akhirnya harga menurun?. 

b. Di sisi lain, Umar Radhiyallahu Anbu telah menyatakan adanya 
perbedaan penting antara pengimpor dan pembeli dari dalam negeri, 
Perbedaan ini kelihatan karena pengimpor mengeluarkan lebih banyak 
tenaga, mendapatkan kesulitan dalam mengimpor barang, berbeda dengan 
pembeli barang yang dibawa kc pasar, dia menggunakan kelebihan dana yang 
dimilikinya untuk membeli barang yang dibawa ke pasar-pasar umat Islam, 
lalu menimbunnya. Di sini ada hubungan antara tenaga yang dikeluarkan 
dan pemasukan yang diperoleh, dan mengarahkan orang pada sisi produksi 
adalah untuk kemanfaatan bagi mereka dan bagi umat. 

Penting diketahui bahwa pembedaan antara pengimpor dan pembeli dari 
dalam negeri merupakan strategi syariah yang memperhatikan kemaslahatan 
semua umat Islam. Artinya bahwa kemaslahatan kadang mengharuskan untuk 
mencegah para pengimpor menahan barang dan memutuskan menjualnya, 
dan perlakuan terhadap mereka seperti perlakuan terhadap para pembeli dari 
dalam negeri. Misalnya, diriwayatkan bahwa ketika terjadi wabah di Syam, 
dan hal tersebut mempengaruhi hubungan dagang antara Syam dan Hijaz, 
lalu hal tersebut menyebabkan naiknya harga, dan orang-orang menimbun 
barang, maka Umar melarang menimbun barang”. 

2. Umar membagi penimbunan barang menjadi dua bagian. Menimbun menu- 
rut waktu dan menimbun menurut tempat. Maksud menimbun menurut 
waktu adalah menimbun barang musiman, seperti tanaman, buah-buahan 


1. Harun deletahui bahwa tIrnar aineoin Anbo menggunakan rates tenerfosiak sepsrsepulah untuk mendorong impur beberapa 
barang penting. Artinya bahwa rategi mendorong impor tidak pada semua barang. akan tetapi pada barang pokok yang penting 





bagi umat 
2 ANYe anti, Tarikh 50 181) Ibnu Syabah, Ops 
| Abu Sya Goat 





Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 607 


- 


- 


2 





yang ada di pasar pada musim-musim tertentu saja sepanjang tahun. Adapun 
menimbun menurut tempat adalah membeli barang yang dibawa ke pasar, 
dan menunggu naiknya harga. Dalam menjelaskan dua bagian ini, Umar 
berkata, “Wahai para pedagang, janganlah kalian berdagang dengan kami 
di waktu kami, jangan berdagang di pasar kami, maka barangsiapa datang 
kepada kalian ketika berjual beli dengan umat Islam, maka dia seperti seperti 
salah satu dari kalian, Akan tetapi berjalanlah ke daerah-daerah, lalu ambillah 
barang untuk kami, kemudian juallah sebagaimana kalian kehendaki." 
Kelihatan bahwa Umar tidak mengkhususkan penimbunan barang yang 
diharamkan dengan menahan makanan, tetapi perkataan-perkataannya 
di depan menjelaskan penimbunan barang yang diharamkan ada pada 
setiap barang yang membahayakan manusia apabila ditahan. Yang paling 
utama adalah makanan, karena makanan sangat dibutuhkan oleh manusia, 
dan karena menahannya bisa membahayakannya. Inilah pandangan para 
ahli fikih yang berpendapat bahwa menimbun barang yang diharamkan 
mencakup semua barang membahayakan manusia apabila ditahan?! 
Pada masa sekarang, banyak sekali barang yang membahayakan manusia 
apabila ditahan, Ini mengharuskan bahwa menimbun barang yang di- 
haramkan mencakup semua kebutuhan manusia yang mendesak, seperti 
menimbun obat-obatan, benang tenun dan alat-alatnya, bahan-bahan 
bangunan dan barang lain yang harus ada. 


. Umar tidak melihat jumlah penimbun barang, akan tetapi melarang menim- 


bun barang baik dilakukan oleh seorang pedagang atau beberapa pedagang, 
dan menganggap barang yang dibeli adalah untuk semua penghuni pasar 
dari umat Islam. Umar tidak mengizinkan seorang pedagang atau beberapa 
pedagang untuk mementingkan diri sendiri dan meninggalkan umat Islam 
yang lain. Diriwayatkan bahwa seorang penjual makanan sampai di Madinah, 
maka para penghuni pasar keluar dan membelinya, Maka Umar berkata 
kepada mereka, “Apakah di pasar kami mereka berdagang? Ajaklah orang- 
orang, atau keluarlah dan belilah barang, lalu datanglah dan juallah.” 

Perkataan Umar ketika melihat orang-orang menimbun sisa barang mer- 
eka, "Jangan bersenang-senang! Allah Aggu yu Jalla memberikan kami 
rizki, schingga ketika sampai ke pasar kami beberapa kaum menimbun 
sisa barang mereka dari para janda dan orang-orang miskin, maka apabila 


0 
BAIM ml AP Mula Wu 6769 


608 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


para pengimpor datang, mereka menjual sesuai apa yang mereka inginkan 
dengan sewenang-wenang..” Perkataan ini menunjukkan bahwa Umar men- 
getahui akibat penimbunan barang dalam proses distribusi. Dia melihat 
bahwa pemilik harta yang berlebih kadang memanfaatkan kesempatan 
ekonominya untuk menimbun barang yang sangat dibutuhkan oleh ma- 
nusia, sewenang-wenang dalam menentukan harga, tanpa mengeluarkan 
tenaga dalam mempro-duksinya, dan hal tersebut memperkaya diri mereka 
sendiri dari harta orang-orang fakir dan miskin. Maka bertambahlah peny- 
impangan dalam distribusi pemasukan antara orang kaya dan orang mi 





in, 
sebagaimana hal tersebut menyebabkan bahaya terbesar bagi orang-orang 
yang membutuhkan, dimana pemasukan mereka habis untuk membeli 
barang yang ditimbun tersebut, karena melihat tingginya harga, bahkan 
mereka tidak mampu membelinya. 
Diantara cara yang bisa diambil untuk mencegah penimbunan barang 
dan memberantasnya adalah pengaturan perantara perdagangan, dan 
mengawasi harga. Keduanya akan dibahas sebagai berikut: 


Keempat, Mengatur Perantara Perdagangan 

Perdagangan tidak bisa lepas dari perantara yang masuk diantara penjual 
dan pembeli untuk memudahkan tukar-menukar barang. Pada masa sekarang, 
sangat dibutuhkan adanya pedagang perantara, melihat banyaknya barang 
dan jasa, banyaknya jenisnya, meluasnya perdagangan di dalamnya, kesulitan 
hubungan langsung antara berbagai pihak dan perkenalan antara mereka untuk 
melakukan perdagangan. Maka datanglah peran perantara untuk menunjukkan 
barang dagangan kepada pembeli dan menunjukkan harga kepada penjual. 

Hukum asal perantara perdagangan adalah disyariatkan diantara umat 
Islam tanpa ada perbedaan pendapat. Pekerjaan perantara ada pada masa 
Nabi, dan abad-abad utama. Pekerjaan umat Islam berjalan demikian sejak 
waktu itu sampai sekarang. Itu adalah pekerjaan yang kelihatan, dan tidak 
ada riwayat tentang pengingkarannya atau pengubahannya"!, 

Disamping mengakui pentingnya perantara perdagangan, membiarkannya 
tanpa aturan bisa menyebabkan adanya penyalahgunaannya dari tugas 
sebenarnya dan menjadi cara untuk menipu, dan cara monopoli. Hal ini 
bisa membunuh persaingan, maka harga tidak stabil sesuai persediaan dan 
permintaan barang, akan tetapi terjadi kesewenangwenangan dari beberapa 
pedagang perantara yang menyebabkan naiknya harga. 


1 HR Malik A/Mlovdeh.:(2/6891 Al Bukhar, “sudh hadits mo, 1140, Musim, A1-Y49WA hadits mo, 1518 


Bab 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 609 


Untuk menjaga ekonomi dari pengaruh buruk dari para perantara 
perdagangan, Islam mengatur masalah perantara perdagangan, dan melarang 
beberapa campur tangan yang membahayakan umat, baik individu atau 
golongan. Diantara perantaraan perdagangan yang dilarang oleh Islam apa 
yang dijelaskan dalam hadits, “Jangan menenmi orang yang naik kendaraan untuk: 
berjual beli, dan janganlub sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada orang 
lain, dan jangan bersuing dalam harga, den janganlah orang yang tabu menjual kepada 
orang yang tidak tahn"" 

Umar memerintahkan manusia untuk melaksanakan pesan Nabi 
Muhammad, dan berkata, “Dan janganlah orang yang tahu menjual kepada 
orang yang tidak tahu,” Umar memerintahkan untuk menunjukkan para 
pedagang dari orang Badui ke pasar, memberitahukan mereka jalan menuju 
pasar, agar dia mengetahui dengan sempurna keadaan pasar dan harga-harga, 
dan mereka bisa sampai ke pasar dan menjual barang dagangannya sesuai 
kehendaknya. Dalam hal ini Umar berkata, “Tunjukkan mereka ke pasar, 
tunjukkan mereka jalan, dan beritahu mereka tentang harga." 


Pesan-pesan di atas bertujuan untuk mengurangi jumlah perantara 
perdagangan dan menekan biaya pemasaran, yaitu dengan mengkhususkannya 
pada apa sesuai dengan jasa produksi yang sebenarnya. Ini bisa mencegah 
penimbunan barang dan naiknya harga, serta mencegah berkurangnya 
jumlah barang di pasar, Kajian-kajian ekonomi telah menetapkan bahwa 
banyaknya perantara antara produsen dan konsumen merupakan penyebab 
terpenting dari naiknya harga barang, dan konsumen harus menanggung 
semua tambahan itu, maka berkuranglah kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhannya dan hal tersebut menghalangi terwujudnya kesejahteraan 
umat.! 


Pada sisi lain, menemui para pedagang sebelum sampai ke pasar, 
penjualan oleh orang yang tahu kepada orang yang tidak tahu menyebabkan 
bahaya-bahaya lain. Diantaranya, kadang orang yang menjemput dagangan 
kadang menipu orang yang belum sampai ke pasar itu, maka mereka kembali 
sebelum menjual barang ke tempat yang dimaksud. Penduduk Badui mereka 
datang ke pasar dan menjual arang dengan harga hari itu, karena mereka 
harus menanggung biaya apabila barang tersebut ditahan dan disimpan. 





1200), iba Abi Syabah, Opcr.(a/ 38/37) Uonu Hlazm, Os, (7/02) 


Dr, Muhammud Abdul Muo'im Atar,Ilibad ikan (/201) 
AAL Mun, Madftr 44:Mogoi Im 4 Kita Amd Ag SP IR CAT) AEMwandi, Ki 44 ayu ari Aam CV 1100 MS 201) 


610 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


Akan tetapi ketika dijual kepada penduduk, maka mereka mengangkutnya 
kec rumah mereka dan menunggu harga yang naik bagi umat Islam." 


Kelima, Pengawasan Harga 

a. Pentingnya Pengawasan Harga 

Umar memiliki perhatian yang besar dalam mengikuti perkembangan harga 
dan mengawasinya. Ketika datang utusan kepadanya, maka dia bertanya tentang 
keadaan mereka dan harga-harga pada mereka.” Tidak diragukan bahwa tingkat 
harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencaharian, karena dia 
mempunyai pengaruh terhadap nilai mata uang. Bahkan naiknya harga merupakan 
indikasi terbesar inflasi, dimana ketika terjadi inflasi, harga-harga naik tajam, dan 
hal tersebut menyebabkan berkurangnya nilai mata uang. Inflasi merupakan 
penyakit ekonomi yang berbahaya yang bisa menghalangi langkah pertumbuhan 
ekonomi atau memberhentikan sama sekali langkah tersebut.” 

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Islam menganggap kenaikan 
harga sebagai satu musibah, suatu bencana yang turun karena dora manusia. 
Hal itu kelihatan ketika harga-harga naik pada masa Rasulullah Shallallahu 

Msihi na Sallam dan umat Islam datang kepadanya untuk menentukan 
harga, maka Rasulullah bersabda, “Terapi aku berdua..." Artinya aku 
menghadap Allah agar menghilangkan mahalnya harga dan meluaskan 
rizki". Nabi Muhammad Shu//ailahu Alaihi wa Sallam memberi alasan ketidak 
mauannya menentukan harga dengan sabdanya, “Sesunggulinya Allah, Dialah 
yang menentukan harga, yang Maba Menahun, Maha Meluaskan, lagi Maha Memberi 
rizki. Dan aku berbatap bertemu Allah dan tidak ada seorang dari kalian meminta 


pertanggungjamabanku atas keghaliman dalam darah dan harta?” 


b. Hukum Menentukan Harga 

Yang dimaksud menentukan harga adalah apabila penguasa atau 
wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku 
pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka 
dilarang untuk menambah atau menguranginya untuk kemaslahatan! 


at takrinya di depar. 
vit, hlm, #79, De. Abdul Aziz Fahmi Haikal, Opor, hlm. 413414, Dr. Shalahudlin Nama, -4s Nuglan 








Ingan sanad basa, lihat jaga Lonu AKAtir, (om? ARI ibn budi no. (88) 
hi Dawud, 0230) 
Abu Dawue, 4 Sunan hadits no. (MS AV Timmidzi, As Suman hadits m0 (4314 nu Majat, AL Svnon 





1/289SikbA Hal o Tiniyal. 16dah 226 x Aaulah Munlili AnSyimal, tEAtoniah 
-Nanai Akibat Attlam ja) 
(S1 bau Har, Oak, (77357) AI Bag, Mania 3S bu Taiiya, Op, Wm-2022, Arbani an, 


“obapah 
7 MKcsani, 
Yirat.pa 





Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi” 11 


Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat 
adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan 
pendapat kebanyakan ulama", Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan 
menentukan harga apabila dibutuhkan”, Sebagian ulama mazhab Maliki 
berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang 
lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, “Juallah 
seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga 
tidak membahayakan penghuni pasar." Maksudnya di sini menjelaskan 
pendapat-pendapat itu dan dalil-dalilnya, karena hal itu bisa dilihat di kitab- 
kitab fikih, politik syariat dan lain sebagainya. 

Umar adalah orang pertama yang melakukan campur tangan untuk 
mengatur harga dalam Islam"! Atsar yang berbicara tentang campur tangan 
Umar dalam mengawasi harga mempunyai beberapa petunjuk. Ada yang 
menunjukkan larangan pengurangan harga, ada yang menyuruh untuk 
menjual dengan harga pasar, dan berikut ini penjelasannya: 

1, Larangan Menurunkan Harga 


Riwayat yang paling shahih dan kebanyakan menunjukkan larangan 
menurunkan harga, bisa disebutkan sebagai berikut?: 


a. Dari Sa'id bin Al-Musayyib, diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khathab 
Radhiyallahu Anhu bertemu dengan Hathib bin Abi Balta'ah, dia sedang 
menjual kismis di pasar, maka Umar bin Al-Khathab berkata kepadanya, 
“Kamu tambah harganya atau angkat dari pasar kami,” 

b, Dari Yahya bin Abdul Rahman bin Hathib, dia berkata, “Ayahku dan 
Utsman bin Affan adalah dua sekutu yang mengambil kurma dari Al-Aliyah 
ke pasar, lalu Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu Anhu bertemu dengan mereka, 
dan memikul kantong dengan kakinya dan berkata, “Wahai Ibnu Abi Balta'ah, 
tambahlah harganya, apabila tidak, maka keluarlah dari pasar kami!” 

c. Dari Al-Gasim bin Muhammad diriwayatkan bahwa Umar bin Al- 
Khathab RadIiyallahu Anlu bertemu dengan Hathib di pasar, di tangannya ada 


AtMarghinani, pt, M/571) Ibnu Arab, ridlah Af Asad (6/44), Ibr Talmiyah, Ost, hlm. 2429 
Ji, sayzan.2au Aa-Zargoni, Upi, (VI), lbow Tamuyah, Opsi, him-2071 
Di Gali bin Aodul Kai A-Ounyi, (ri (1/21 
Jihatun bawa kebanyakan tar tersebu, kalau dak 
ltarah ketika melihatnya tseujaal barang bal 
8 HR Malik, «4tonwntbs, G/031) Ablul Razzag, Ope 












uhamunad tidak pernah melia: Umar, katena: 
MDrababi, Opsi (3/54 





612 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


dua karung berisi kismis, maka Umar bertanya tentang harganya, maka dia 

menentukan harganya pada setiap Dirham, maka Umar berkata kepadanya, 

“Telah datang unta dari Thaif membawa kismis, dan mereka mengikuti 

hargamu, maka sebaiknya engkau menaikkan harga atau memasukkan 

kismismu ke dalam rumah dan kamu bisa menjualnya sesuai kehendakmu,”' 

d. Abdul Razzag meriwayatkan dari Ma'mar bahwa sampai kepadanya 
berita bahwa Umar Radhiyallahu Anbu bertemu seseorang yang sedang menjual 
makanan, dia telah menurunkan harga, maka Umar berkata kepadanya, 

“Keuarlah dari pasar kami dan juallah sesuai kehendakmu!"! 

2. Perintah Menjual Dengan Harga Pasar 

Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Umar Radhiyallahu Anhu meminta 
pada beberapa penjual untuk menjual dengan harga pasar. Riwayat tersebut 
tidak menjelaskan harga yang diberlakukan oleh para penjual, apakah lebih 
tinggi atau lebih rendah dari harga pasar? Diriwayatkan bahwa seorang 
laki-laki datang membawa kismis dan menaruhnya di pasar, lalu dia mulai 
menjual tidak dengan harga orang-orang, maka Umar berkata kepadanya, 

“Juallah dengan harga pasar, atau kamu pergi dari pasar kami, Sesungguhnya 

kami tidak memaksamu dengan satu harga." Talu diriwayatkan bahwa dia 

menyingkir dari mereka.” 
Kita bisa menjelaskan atsar-atsar di atas sebagai berikut: 

“Ibnu Hazm berpendapat, apabila atsar-atsar di atas benar, maka Umar 
tidak melarang menurunkan harga, akan tetapi menginginkan dengan 
perkataannya, “Hendaklah kamu naikkan harganya.” Agar Hathib menjual 
dengan takaran lebih banyak dari yang dijual dengan harga yang sama. Ibnu 
Hazm dalam pendapatnya berdalil pada apa yang diriwayatkan dari Amru 
bin Syu'aib, dia berkata, “Umar mendapatkan Hathib bin Abi Balta'ah 
menjual kismis di Madinah, maka dia berkata, “Bagaimana kamu menjual, 
wahai Hathib?" Maka Hathib berkata, “Dua mud." Maka Umar berkata, 
“Kalian menjual di pintu-pintu kami, dan kalian membunuh kami dan 
pasar kami, kalian memenggal leher kami, kemudian kalian menjual sesuai 
kehendak kalian. Juallah satu sha', apabila tidak, maka jangan menjual di 
pasar kami. Apabila tidak, maka berjalanlah di muka bumi dan ambillah 

ang, kemudian juallah sesuai kehendak kalian." Atsar ini menjelaskan 







ian, 8/81, dilum samanya terdapat parswyangdhaif 
Opa 4/27) 
oa mud hat Di Alma AogsSyatoali 





Situ sha? sama 





A1 Yyotbw ALbum, Wu 289,ANN 


Bab 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekommi 613 


ye 


ad 


bahwa Hathib bin Abi Balta'ah menjual dua mud kismis dengan satu Dir- 
ham, maka Umar memerintahkan untuk menjual satu sha' dengan satu 
Dirham, inilah yang dimaksud dengan menurunkan harga sebagaimana 
pendapat Ibnu Hazm'. 

Di sisi lain, perkataan Umar “Kalian menjual di pintu-pintu kami, dan 
kalian membunuh kami dan pasar kami, kalian memenggal leher kami, 
kemudian kalian menjual sesuai kehendak kalian. Juallah satu sha', apabila 
tidak, maka jangan menjual di pasar kami. Apabila tidak, maka pergilah 
keliling bumi dan ambillah barang, kemudian juallah sesuai kehendak 
kalian.” Adalah dalil bagi yang berpendapat bahwa penentuan harga ada 
pada pelaku pasar. Adapun Hathib, dia tidak menentukan harga sama 
sekali untuk memperbanyak barang yang diambil, karena penentuan harga 
bisa menyebabkan terputusnya subsidi. 
Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa U 
sikapnya terhadap Hathib, dengan dalil riwayat yang menyempurnakan 
riwayat Muhammad bin Al-Oasim, di dalamnya disebutkan, “Ketika 
Umar sadar, dia menghisab dirinya, kemudian datang kepada Hathib di 
rumahnya dan berkata, “Sesungguhnya apa yang aku katakan bukanlah 


ar Radhiyallahu Anhu menarik 





ketetapan dan keputusan dariku, akan tetapi sesuatu yang aku ingin kebai- 
kan darinya untuk penduduk negara ini. Kapan kamu kehendaki, maka 
juallah, bagaimana kamu kehendaki, maka juallah.” 

Secara umum bisa dikatakan bahwa riwayat-riwayat di atas menunjukkan 
adanya campur tangan Umar untuk mengatasi kerancuan harga, baik 
permintaan menaikkan harga atau menurunkannya. Adapun atsar yang 
diriwayatkan tentang penarikan sikap Umar, sanadnya dhaif. Apabila atsar 
tersebut benar, maka mungkin telah jelas bagi Umar adanya bukti yang 
menjelaskan Hathib menjual kismisnya dengan harga tersebut, seperti 
jeleknya kualitas atau perlu menjualnya dengan harga tersebut. Mungkin 
kembalinya sikap Umar kepada Hathib adalah setelah hilangnya sebab yang 
melarang Hathib untuk menjual dengan harga yang rendah, sebagaimana 
ditunjukkan oleh beberapa riwayat di atas. Kembalinya sikap Umar ini juga 
berarti bahwa Umar tidak melarang menjual dengan harga lebih rendah 
dari harga pasar, apabila penjualan tersebut diperlukan, seperti dekatnya 
masa berlaku barang atau jeleknya kualitas barang dan lain sebagainya. 


AL Bai Opsi, (YA) 
AL 5 Ibu Abal Baey, prt, (20/25) ALWaihasi, One. (6/2), Ibmu Oudamah, Opi, 7240241), 
didepan 





Tia aki 





614 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


Di sisi lain, penurunan harga tidak mempunyai akibat negatif terhadap pasar. 
Umar tidak melarangnya, tetapi berterima kasih atasnya. Hal itu dibuktikan 
bahwa ketika Al-Miswar bin Makhramah menjual makanan dengan harga 
modalnya, atau tanpa keuntungan, Umar mendatanginya di pasar dan ber- 
tanya kepadanya, “Apakah kamu gila, wahai Miswar?” dia berkata, “Tidak, 
demi Allah, wahai Amirul Mukminin, tetapi aku melihat mendung musim 
gugur, aku benci menahan apa yang bermanfaat bagi manusia, aku tidak 
mau mendapatkan untung, aku ingin tidak mendapatkan untung.” Maka 
Umar berkata kepdanya, “Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.” 
Pengawasan yang dilakukan oleh Umar terhadap harga tidak bertentangan 
dengan apa yang diriwayatkan tentang keengganan Nabi Muhammad Shhal- 
lallahu Alaihi wa Sallam untuk menentukan harga. Hal tersebut karena dua 
sebab: 

Pertama, naiknya harga dalam keadaan itu yang diminta kepada Nabi Mu- 
hammad Shallallahu Alaihi ma Sallam untuk menentukan harganya, adalah 
akibat dari fluktuasi dari persediaan dan permintaan barang. Artinya bahwa 
naiknya harga adalah akibat dari sedikitnya persediaan barang. Karena itu 
Nabi Muhammad Shullulluhu uksihi wu Sullum enggan menentukan harga 
dan menjanjikan mereka untuk berdoa kepada Allah agar meluaskan 
rizki bagi mereka. Hal itu dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
yang berpendapat bahwa membuat dalil dengan keengganan Nabi dalam 
menentukan harga untuk menunjukkan dilarangnya penentuan harga 
secara mutlak adalah kesalahan. Ini adalah kasus khusus, bukan umum. 
Dan tidak ada orang yang tidak mau menjual padahal itu harus baginya, 


1 


atau tidak mau melakukan pekerjaan yang wajib baginya, atau diminta 
dengan harga yang lebih dari harga semisalnya. 

Sebab kedua, bahwa Umar tidak membatasi dengan harga tertentu untuk 
menjual, atau tidak menentukan harga sebagaimana pengertian istilahnya, 
akan tetapi meminta menjual dengan harga pasar yang dibatasi sesuai 
fluktuasi nyata antara kemampuan persediaan dan permintaan barang, 
sebagaimana telah dijelaskan di atas. 

Diantara dalil yang menunjukkan bahwa Umar menginginkan untuk 
menjaga harga pasar, diriwayatkan bahwa Umar memerintahkan Hathib 
untuk masuk ke rumahnya dan menjual sebagaimana kehendaknya, karena 








40 huboh blm, 28. Orang yang mela-sng penentuan harga memnlak 
mmerunjukkan bahwsitu adala kasus khumny akan tetapi tu lafad un 
Mun AisT umat. Gps, A53) 





kam alasan iri, kasew dl dalam hadits tidak ada yang 
eoaaimnana pendapat umibur ulama. Lihat Dr, Abdullah 








Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 615 


berjualan di rumah jauh dari penglihatan para penjual dan pembeli, maka 

dia tidak mengangapnya sebagai ukuran yang diikuti". 

Larangan Umar untuk menjual lebih murah dari harga pasar mempunyai 

petunjuk ekonomi yang penting, karena rendahnya harga tidak selamanya 

baik, khususnya ketika rendahnya harga tersebut bukan akibat dari fluk- 
tuasi nyata antara persediaan dan permintaan barang, akan tetapi akibat 
penurunan yang disengaja dari harga pasar tanpa alasan yang bisa diterima. 

Diantara akibat yang berbahaya dari penurunan harga seperti ini adalah 

sebagai berikut: 

a, Menjual dengan harga yang lebih murah dari harga pasar bisa me- 
nyebabkan bahaya bagi umat Islam, baik penjual atau pembeli secara 
meluas, Para pedagang lari dari mengambil barang dari pasar yang di 
dalamnya barang dijual dengan harga rendah. Karena menjual dengan 
harga itu tidak memberikan mercka keuntungan yang diharapkan, maka 
berkuranglah pemasukan barang dan jumlah barang yang tersedia juga 
berkurang, maka harga-harga naik dan membahayakan pembeli, dan 
bahaya tersebut tidak terganti dengan kemaslahatan sementara yang 
diperoleh oleh konsumen dari membeli dengan harga rendah, Dengan 


1 


demikian jelaslah bahwa larangan Umar untuk menjual dengan harga 
rendah adalah untuk melindungi para pedagang dengan menjaga harga 
pasar, sebagaimana di dalamnya ada dukungan untuk mengimpor 
barang dan menambah persediaan barang, dan semua umat Islam bisa 
mengambil manfaatnya. 

b. Diharuskan dari adanya persaingan menghasilkan persamaan harga jual 
barang yang sejenis, akan tetapi ketika sebuah perusahaan menjual lebih 
murah dari harga pasar, maka hal tersebut bisa menimbulkan kegoncan- 
gan di pasar, khususnya apabila pasarnya kecil, dan jumlah produsennya 
sedikit, maka hal tersebut bisa menyebabkan anjloknya harga.” 

c. Diantara akibat yang berbahaya dari rendahnya harga adalah menyebab- 
kan menurunnya jumlah persediaan barang, selanjutnya menurunnya 
tingkat kegiatan ekonomi, sebagaimana beberapa pedagang kadang 
memilih menurunkan harga dan menjual lebih murah dari harga yang, 
harus dibayar, dan tujuannya adalah menolak para pesaing dari pasar 
yang tidak bisa menjual dengan harga tersebut, maka mereka mencari 
pasar lain, Maka penjual itu memanfaatkan kesempatan untuk memo- 










temahad &“35Mtudmn Ml. 55-36 
"37, De, Husain Umar: Gpud, blom 35,7, Dr, Abdul Az3e Fani Haikah Ops hlm. 207,292 





2 Di, Kifat AbAwadti, Opi, 


616 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


nopoli penjualan barang tersebut. Inilah yang disebut strategi dwmping, 
dan inilah yng terjadi sekarang, dimana strategi dumping dipakai untuk 
menguasai para pesaing dari pasar, kemudian menguasainya dan sc- 
lanjutnya melakukan kesewenang-wenangan dalam harga. Perilaku ini 
diikuti oleh beberapa perusahaan besar yang dimiliki oleh orang-orang 
non-muslim, dimana kadang menjual hasil produksinya di negara umat 
Islam dengan harga yang lebih murah dari harga jual di negaranya den 
gan tujuan menyaingi buatan umat Islam dan mematikannya, kemudian 
mengganti apa yang tidak ada dengan sendirian dan sewenang-wenang 
dalam menentukan harga."! 

6, Umar tidak menentukan harga sebagaimana pengertian penentuan harga 
secara istilah, atau tidak menentukan harga tertentu untuk menjual. Tetapi 
Umar memerintahkan agar jual beli dilakukan dengan harga orang-kebanyakan, 
dengan kata lain menjual dengan harga pasar. Itu adalah untuk menjaga 
kemaslahatan semua umat Islam, Harga tersebut tidak seragam dengan kepu- 
tusan penguasa, tetapi seragam karena adanya persediaan dan permintaan 
barang. Siapa yang merenungkan atsar-atsar di atas akan menemukan pe- 
tunjuknya secara jelas. Diantara petunjuk yang paling jelas adalah perkataan 
Umar, “Sesungguhnya kami tidak memaksamu atas harga tertentu.” Ini artinya 
membiarkan penentuan harga pada fluktuasi antara persediaan dan pemintaan 
barang. Ketika terjadi pergerakan harga, baik naik atau turun, adalah akibat 
dari fluktuasi persediaan dan permintaan barang dalam keadaan normal, maka 
penentuan harga dalam keadaan seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan 
sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi uu Sallam, 


“Dan aku berharap untuk bertemu Allah, sedangkan tidak: ada seseorang ptun 





meminta pertanggungjawabanku atas keghaliman dalam darah dan harta.” 


ya 





i dalamnya terdapat ancaman yang keras terhadap penentuan harga 
dalam keadaan normal, dan itu dianggap sebagai kezhaliman kepada rakyat 
yang menyebabkan penguasa harus mempertanggungjawabkannya pada 
Hari Kiamat. 

Ketika ada campur tangan dari para pedagang untuk mempengaruhi 
harga pasar dan menyimpangkannya dari keadaan normal, sebagaimana 










asi pergeriaan kegiatan ekonomi 


8 mempunyai beberapa catat 
In maltalan berbisya tinggi Lihat 


y 
agan Dati si tekhm, maka protes peoentuan Har 
Opa 7418449) 





Lihat takhanfoya di dpat 
Talita dikustkan dengan sertegi Umar yang membiarken pari pengimpore 
Karun wereka diunggay sela melokubaw manga slayaitmens Ji akan di 





ntuk rseajualnya sevusi kehendle mereka, 





Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 617 


dalam keadaan adanya monopoli", maka negara melakukan campur tangan 
untuk meluruskannya. Karena pedagang ketika melakukan monopoli 
atau menjual barang dengan harga yang bisa berpengaruh negatif dalam 
mendatangkan barang ke pasar, maka dengan perbuatannya tersebut dia 
telah mempengaruhi fluktuasi persediaan dan permintaan barang untuk 
kemaslahatan pribadi, maka campur tangan negara dalam keadaan tersebut 
adalah untuk kemaslahatan semua orang, mengalahkan kemaslahatan 
individu atau beberapa orang saja. 

Dari apa yang dijelaskan di atas, nampak bahwa sikap Umar dalam 
penentuan harga lebih dekat dengan pendapat jumhur ulama yang tidak 
memperbolehkan penetapan harga, selama tidak ada monopoli. Apabila 
ditemukan adanya monopoli, maka diperintahkan kepada yang melakukan 
monopoli untuk menjual dengan harga pasar dan penguasa mewajibkannya! 


Keenam: Pengawasan Barang Yang Diimpor dan Mengambil 

Usyur (Pajak 10 9) 

Umar telah menunjuk para pengawas pasar. Diantara tugasnya adalah 
mengawasi barang yang diimport oleh orang-orang non-muslim, maka mereka 
mengambil 'xsyur (pajak sepersepuluh) dari barang tersebut dengan tingkatan 
yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam 
kepadanya.f”) 


1 Kelihatan bahwa pendanar Ibau Talmiyah tidak terb: richun, karena dia berpendapat hahwa penctanan harga 
diperbolehkan dalam keadaan perjual tidak mau menjual barangnya padahal orang membutuhkannya, maka mereka dibarwekan 
meriulbrangya dengan hara yang apa Tiat Modul bio Mahi At Taumat Opa, 7446) Nu Triiyah Opo, 






33 
2 DER n Amati, Al Allan Mm, IL, 


618 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


Pasal 2 
PENGAWASAN HARTA 


Diantara sisi terpenting dalam pengawasan ekonomi adalah pengawasan 
harta, yaitu dengan mengawasi sumber baitul mal dan memperhatikan cara 
mendapatkan pemasukan, sisi pengeluaran, serta usaha memenuhi pemasukan, 
mengarahkan pengeluaran dan lain sebagainya. Pengawasan harta mengambil 
perhatian yang besar dalam fikih ekonomi Umar Radhiyalahu Anbu, Inilah 
yang akan kita coba ketahui dalam pasal ini. Pembahasan tersebut akan 
dibagi menjadi tiga pokok kajian, yaitu, (1) Pengertian pengawasan harta dan 
fungsinya, (2) Tujuan pengawasan harta, dan (3) Cara-cara pengawasan harta. 


1. Pengertian Pengawasan Harta dan Fungsinya 


Pengertian pengawasan harta dalam aturan harta Islam kadang 
tidak berbeda menurut para penulis modern dalam harta umum'!, Yaitu 
mengikuti aturan-aturan, kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk 
menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam 
mengumpulkan atau mengeluarkannya dan mengamasinya untuk mencegah 
kelalaian, dan membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana 
untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh2. Akan tetapi 
kedekatan pengertian tidak berarti kesamaan dalam semua tujuan dan cara. 
Karena pengawasan harta dalam Islam mempunyai kelebihan dengan dasar- 





1 Nail Abdul Hafish AbAwamilih, Ar Kagaduh AUuwa “th bwat, artikel yang dimuat di malah Ui 
Aris, AI ltd Af dam, isi 3, hlm. 4349, Dr, Husain Ratih Yasur Rayyan, 47 Rapshuh A1 Maiyah AL 
Dis Auf Mahmud AlKaftavi, Kagohao A/tafpud A6 olaw, blum. 12-19, Dt. Abdul Aez Paha Haikal Mloswtah 4Mudohalani 

gtnbsaiyah han. 

war ih tia Sonu blm. 2:2, Abu Yaa Alfan", 45 Alhum 

Tamiyah menghhwskan kewaiban pengaas dilam menunaikan anaratdan memerintah dengan adi, menyaraikan 

amanat menjadi dua: Tertamo eeouasikan amaant dalam kekuasusn, yaitu dengan menuajuk pejabat yang duyamanah 

dalam Jingan rmenaganya car mengarial harta dan yang halal dan membaginya kepada yang berhak dan tidak men: 
berak Lihat nu Lainniyah, “sja banbouri la 1219, 4250, 





















Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 619 


dasar agidah dan akhlak yang bersumber darinya. Karena itu ia mempunyai 
tujuan-tujuan dan cara yang tidak ada dalam sistem lain, sebagaimana akan 
dibicarakan tentang tujuan-tujuan dan cara pengawasan harta. 

Pengawasan harta dalam aturan harta Islam mempunyai peran yang 
penting karena ia merupakan alat untuk melindungi sumber baitul mal dan 
menjaganya dari setiap kesia-siaan, baik kesia-siaan penguasa atau rakyat. 
Pengawasan harga merupakan tugas penguasa dan rakyat. Keduanya saling 
mengawasi untuk menjaga sumber baitul mal dan melindunginya dari 
pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan pengeluarannya sesuai 
dengan kaidah syariah. 


Hal yang menjelaskan pentingnya pengawasan harta dalam fikih Islam 
adalah bahwa beberapa ulama yang menulis kitab tentang hukum-hukum 
kekuasaan, mereka menyebutkan bahwa kewajiban umum bagi penguasa 
ada sepuluh. Mereka menjadikan empat diantaranya berhubungan dengan 
pengawasan harta, sebagian dalam bentuk langsung, dan sebagian lain dalam 
bentuk tidak langsung." 

Dalam fikih ekonomi menurut Umar Radhiyallahu Anhu pengawasan 
harta mendapatkan perhatian yang besar, diantara tanda perhatian tersebut 
adalah: 

1. Umar menganggap perhatian terhadap harta umat Islam dan pengawasannya 
sebagai hal yang mendasar dalam Islam. Barangsiapa yang menjaganya, berarti 
dia telah menjaga urusan umat Islam, dan barangsiapa menyia-nyiakannya, 
maka dia telah menyia-nyiakan urusan umat Islam. Islam juga menjadikan 
diantara kewajiban umat adalah mengawasi penguasa untuk memastikan dia 
menjaga hal-hal tersebut. Hal tersebut ditunjukkan oleh atsar, diriwayatkan 
bahwa Umar berkata, “Empat hal dari urusan Islam yang aku tidak menyia- 
nyiakannya dan aku tidak meninggalkannya selamanya, kekuatan dalam 
harta Allah, dan mengumpulkannya sehingga apabila kami telah mengum- 
pulkannya dan kami membaginya sebagaimana yang Allah perintahkan 
dan kami keluarga Umar duduk, sedangkan di tangan kami dan pada kami 
tidak ada sesuatupun.”4 Dalam riwayat lain, “Wahai manusia, sesungguhnya 
aku melihat urusan Islam, ternyata dia tegak dengan lima perkara, maka 
barangsiapa yang menjaganya, mengerjakannya, dan menanggungnya, 


| AvbTiabari Tarih ALI oma AI Mukd, (57225) MA Beladrari, Anadh AL Are Wr. 284 

1 Ibnu Syabah, Akar Aihiatnah 12/2017 1 dan yarsebeluranya sanndaya tidak terzpas dar dhat,bakan abar terakhir 
di dalam sanadnya terdapat Ahrasd bin Muswivab Al-Bahi. Ibnu Adiy berkata tentangnya, “Dia mengatakan kebailawkebatilan, 
dia mencuri hadis," Libas Ibau Hajar, Liner Le os, (2/71 





620 Fikih Fkonomi Umar hin Al-Khathah 


maka dia telah menjaga Islam, dan barangsiapa yang menyia-nyiakan satu 
perkara darinya, maka dia telah menyia-nyiakan urusan Islam. Ingatlah 
barangsiapa diantara kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir, apabila 
kamu menjaganya dan mengerjakannya dan kuat menanggungnya, maka dia 
telah mendukungku. Ingatlah, barangsiapa diantara kalian beriman kepada 
Allah dan Hari Akhir, apabila kamu menyia-nyiakannya satu perkara saja, 
maka dia telah tercabut dariku, seperti rambut yang tercabut dari adonan 
roti, maka tidak ada ketaatan bagiku kepadanya” Kemudian Ammar bin 
Yasir mendekatinya dan berkata, “Apakah lima perkara itu wahai Umar?" 
Maka Umar menjawab, “Yang pertama adalah harta ini, dari mana aku men- 
gambilnya atau dari mana aku mengumpulkannya, sehingga ketika datang, 
aku mengambilnya dari tempatnya yag diperintahkan oleh Allah untuk 
membagikannya di tempat itu, sehingga tidak ada yang tersisa padaku satu 
Dinar atau satu Dirham, dan tidak juga pada keluarga Umar khususnya.” 
2, Pengawasan harta dianggap sebagai tugas dasar negara dalam Islam, Umar 
telah menjelaskan pengkhususannya terhadap harta umat Islam, dan bahwa 
dia bertanggung jawab langsung terhadapnya. Dia berkata, “Barangsiapa yang 
ingin bertanya tentang faraidh, maka datanglah kepada Zaid bin sabit, 
dan barangsiapa yang ingin bertanya tentang tentang fikih, maka datanglah 
kepada Muadz bin Jabal, dan barangsiapa yag ingin bertanya tentang harta, 
maka datanglah kepadaku. Sesungguhnya Allah Taharaka na Ta'ala menjadi- 
kanku penyimpan dan pembagi harta.” Umar berkata kepada para walinya, 
“Sesungguhnya aku tidak menguasakan kalian atas darah umat Islam, vidak 
juga atas harta mereka, akan tetapi aku mengutus kalian agar mereka men- 
egakkan shalat, membagi pajak mereka dan memerintah dengan adil.” 

, Disebutkan dalam fikih ekonomi menurut Umar Radhyallahu Anhu apa 
yang menunjukkan bahwa cara mendapatkan pemasukan baitul mal dan 
pembagiannya adalah ukuran terpenting untuk mengetahui kebaikan aturan 
hukum atau kerusakannya. Hal tersebut dijelaskan dari riwayat bahwa Umar 
Ratbiyallahu Anhu bertanya kepada Salman, maka dia berkata, “Apabila eng: 


kau mengumpulkan harta dari bumi umat Islam satu Dirham atau kurang 
atau lebih, kemudian kamu berikan kepada yang tidak berhak, maka engkau 
adalah seorang penguasa, bukan khalifah,” Maka Umar menangis. 





1 Libartakhrifeya di depan, Lihat juga A-Tirmtidr, AsYanar, hudite no, 3790-3791, AMI, “ 1bilah Av Shanba, hadits ne 
1224, Nabi Muhammad Aolhaty van Salkaw vga mengawasi engampulan harta dar pembugianaya sebagaimana disebutan 
dalam kiab-ktab hadits daa sarah, 

2. Lihat takhrijuya di depan 

9 ihattakhuituyadi depar, 

4 /2090, Ibnu Sabah, “An barat (67460) Ibas Outsibah, Use 44-Abhbar"CL/SS) AI Deihasi, trGanan 

msi, Manage Umar bu 126 










Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 621 


4. Umar menyamakan sikapnya terhadap harta umat Islam seperti sikap pengu- 
rus anak yatim terhadap harta anak yatim. Umar berkata, “Sesungguh-nya aku 
menempatkan kedudukan harta Allah terhadapku seperti kedudukan harta 
anak yatim, apabila aku tidak membutuhkannya, aku akan menjauhinya, 
dan apabila aku membutuhkannya, maka aku akan memakan dengan cara 
yang ma hy” Sudah dimaklumi bahwasanya wajib bagi orang yang menang- 
gung anak yatim untuk berbuat baik terhadap harta anak yatim, menjaganya, 
melakukan apa yang baik dan mengembangkannya, tidak menghadapkannya 
dengan bahaya atau melanggarnya. Allah mengancam orang yang melang- 
gar harta anak-anak yatim dengan ancaman yang berat, Allah berfirman, 
“ Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara ghalim, sebenarnya 





mereka itu menulan api sepermb perninya dan mereka akan masuk ke dalam api yang 
menyalu-nyala fneraku)”" Ini menunjukkan hinanya memakan harta anak 
yatim secara zhalim dan kejelekannya, dan itu termasuk penyebab masuk 
neraka, yang berarti perbuatan itu termasuk dosa yang besar." Penyamaan 
sikap Khalifah Umar dengan sikap pengurus anak yatim terhadap harta 
anak yatim adalah petunjuk atas pentingnya menjaga harta umat Islam dan 
menjauhkan diri untuk melanggarnya, Demikian juga tidak diperbolehkan 
bagi pengurus harta anak yatim mengambilnya kecuali untuk menghilangkan 
rasa laparnya, menutup auratnya dengan cara yang mahy/. Hal ini dalam 
keadaan pengurus tersebut tidak mampu untuk mencukupi dirinya sendiri. 
Demikian juga khalifah seharusnya mengambil dari baitul mal apa yang 
mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang ma ru, 

Pentingnya pengawasan harta adalah karena sumber pemasukan baitul 
mal (harta umum) lebih banyak menghadapi pelanggaran, dan pencurian 
daripada harta pribadi. Maka hal itu memerlukan perhatian dan penga- 
an yang lebih. Umar menyadari kenyataan tersebut, maka suatu hari 


s. 








dia berkata kepada beberapa pegawainya, “Janganlah sekali-kali seseorang 
dari kalian meremehkan pelana kuda, tali kuda dan pengikat perut kuda, 
itu adalah milik umat Islam, tidak ada seorang pun dari mereka, kecuali 


dia mempunyai bagian. Apabila milik satu orang, dia melihatnya besar, 







cit lm 1306132 
peudupat bawa penganasamak yatiw apabila rembutubkar dia biba mengambil dr hara anak yatim, am apabila dia 
#mempusya hanya, Si hat mengebalikaya Pekat ida kepada ia da any Ju Kat oi 

ha “Sesuagguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Alah sepert kedudi 
ar aku menavabCa La telah mempunyai kel 

dan apabil aku dak membukanya, maka aku mer) 
1 Darve 1 Agt 1/61 AI Ortu, 4 Jai 

& Abu Ubaik Opsi bra 282. Ibuu Zanjaviyal.O 

















622 Vikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


apabila milik golongan umat Islam, dia meremehkannya, “ Umar berkata, 
“Itu adalah Harta Allah." 

6. Terakhir, pentingnya pengawasan harta kelihatan pada tujuan-tujuan yang 
akan diwujudkan, sebagaimana akan dijelaskan tujuan-tujuan tersebut pada 
bagian selanjutnya. 

Pada masa sekarang, pengawasan harta merupakan satu pilar dari pilar- 
pilar pengaturan dan perencanaan dalam negara. Perannya tidak hanya 
pada pemeriksaan dokumen, hitungan pembukuan saja, tetapi mencakup 
perbaikan pelaksanaan, memastikan dilaksanakannya aturan-aturan yang 
telah ditetapkan dan ketentuan yang dijaga dalam menghasilkan pemasukan 
dan pengeluarannya! 


2. Tujuan Pengawasan Harta 

Umar menjelaskan tujuan-tujuan dasar dari pengawasan harta, dia 
berkata, “Ingatlah, sesungguhnya aku tidak menemukan kebaikan harta ini 
kecuali dengan tiga perkara, diambil dari sumber benar, diberikan kepada 
yang berhak dan dicegah dari kebatilan."8 Tujuan-tujuan dasar itu ada dua 
macam, tujuan yang berhubungan dengan pengawasan pemasukan, dan tujuan 
yang berhubungan dengan pengawasan pengeluaran. Oleh karena itu, akan 
dibahas dalam dua bagian, yaitu: (1) Tujuan pengawasan pemasukan, dan 
(2) Tujuan pengawasan pengeluaran. 


a, Tujuan Pengawasan Pemasukan 


Bisa dijelaskan tujuan pengawasan pemasukan dalam fikih ckonomi 
Umar bin Al-Khathab sebagai berikut: 


Pertama: Memastikan Baiknya Pemasukan 

Perhatian Umar kepada baiknya pemasukan itu lebih besar dari 
perhatiannya kepada jumlah pemasukan, Umar mengawasi untuk memastikan 
bahwa pemasukan tersebut baik. Maka tidak boleh masuk ke baitul mal 
kecuali yang halal tidak ada keraguan di dalamnya, dan tidak ada di dalamnya 
kezhaliman kepada seseorang, Diantara contoh hal tersebut adalah sikap 
Umar terhadap Abu Hurairah Rudhiyailahu Anbu ketika datang membawa 
8 banyak dari Bahrain, maka Umar melihatnya terus, lalu Umar 






N-Awamilah, post, om 69, Ds, Auf Mahmud Al-Kaktwi, Opot, hlm II, 10,dan Dr, Husain Ratih Yusuf 
2128 





al, pori. (343) 
uibah, Op de, Opa, (6/18), Ibnu Katvir, Atuna “Ting, (2178) AI Daladriri, Tatuh»U/Yaklan, blm. 684 636 Ibnu 
Ah Ding (AMD) 





Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 623 


bertanya kepada Abu Hurairah agar hatinya tenang atas asal harta tersebut, 
maka Umar berkata kepada Abu Hurairah, “Apakah ini baik, wahai Abu 
Hurairah?” Kemudian Abu Hurairah menjawab, “Iya, aku tidak tahu selain 
itu.” Ketika Umar mempekerjakan As-Sa'ib bin Al-Agra' untuk mengambil 
beberapa harta rampasan perang, Umar berkata kepadanya, “Maka janganlah 
kau bawa kepadaku harta yang batil.”! Ketika Umar mengetahui bahwa salah 
seorang pegawainya mengambil khamar dari ali dgummuh sebagai ganti yizyuh dan 
menjualnya untuk mereka dan menjadikan uangnya untuk baitul mal, maka 
Umar berkata kepadanya, “Semoga Allah membunuh Samurah, pegawaiku 
di Irak, dia mencampurnya dalam harta rampasan umat Islam dengan uang 
penjualan khamar dan babi, itu adalah haram dan uangnya haram." 

Umar Radbiyallahu Anbu sangat keras dalam menghukum orang yang 
mengumpulkan pemasukan baitul mal yang tidak baik, bahkan memecatnya 
dari pekerjaan selamanya. Diriwayatkan bahwa Utbah bin Fargad diutus 
kepada Umar Radhiyalluhu Anhw untuk menyerahkan 40.000 (empat puluh 
ribu) Dirham, sebagai sadagah khamar, maka Umar menulis surat kepadanya, 
“Kamu diutus kepadaku dengan sadagah khamar, dan engkau lebih berhak 
memakannya dari kaum muhajirin, dan aku memberitahukannya kepada 
orang-orang.” Maka Umar berkata, “Demi Allah, aku tidak mempekerjakannya 
setelah itu.” Kemudian Umar memecatnya." Diantara dalil yang menunjukkan 
perhatian Umar untuk memastikan kebaikan pemasukan, diriwayatkan bahwa 
Umar Radhiyallahu Anu meminta saksi-saksi untuk bersaksi empat kali kepada 
Allah bahwa pemasukan yang dihasilkan adalah baik." 


Persyaratan baiknya pemasukan menunjukkan bersihnya sumber harta 
dalam Islam dan kebebasannya dari setiap pemasukan yang kotor. Tugas 
mewujudkannya ada di pundak penguasa, karena tidak boleh baginya 
mengizinkan untuk menghasilkan pemasukan yang haram, dan tidak 
mengizinkan masuknya dalam baitul mal Umat Islam. Karena pemasukan 








yang diragukan tidak memberi kebaikan bagi umat, bahkan menghilangkan 
berkah dan menyebabkan masalah ekonomi dan sosial yang bermacam- 










ah bin Khayth, Tang Kis Iwe Kheah hlm. LA, Al-Bukhari, Ash Laik hadits mo.(2225), 
-Tbabu syaa 


it, hadits no. 
la hati, Opi 









Muslim, Li-Shoth, hadits no. 1583, Abu Ubaid Cpcii, 
1 Jom" AiMtanaaa 1111) Ibu Hair, Fath 1-Beri, 





76),A 
bau Zandaviyah, Opusi.(1/1791 





Gasa) 
Abu Ubah Opsi, alam 38-56, Ibuu Zanjawyak, Opsat,(1/181) Cbyal Dasi, Una -tide- LerUiviomol, (1/64) AL Mutagi Al 


, 
Abang Hlm 241 


£ Aka Ui Ot bi inna Zanowipah Op (/ IG ET) mu Sdh st (SU Ae Dahan ln Nae 
jaan 


624 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


macam. Dan persyaratan baiknya pemasukan termasuk kelebihanan aturan 
harta Islam atas aturan harta biasa. 





Kedua: Adil Dalam Menentukan Pemasukan 


Pemasukan tidak akan baik, selama tidak terwujud keadilan dalam 
menentukannya. Maka harus sesuai dengan kemampuan yang dibebani, 
tidak ada pengurangan atau penambahan. Oleh karena itu mewujudkan 
keadilan dalam penentuan pemasukan yang diharapkan dari orang yang 
dibebani merupakan salah satu tujuan pengawasan Umar Radhiyalahu Anbu 
terhadap pemasukan baitul mal. Diantara bukti perhatian Umar terhadap 
keadilan, Umar mewujud-kannya bersama para pegawainya yang diberi tugas 
penentuan pemasukan, mengawasinya untuk memastikan keadilan penentuan 
pemasukan. Diriwayatkan juga bahwa beberapa hari sebelum meninggalnya, 
dia bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman dan Utsman bin Hanif yang 
ditugasi mengambil pajak di bumi Sawad, Umar berkata, “Bagaimana 
pekerjaan kalian? Apakah kalian takut bila kalian telah membebani bumi itu 
apa yang tidak bisa ditanggungnya?” Keduanya berkata, “Kami membebaninya 
sesuatu yang bisa ditanggungnya, tidak ada di dalamnya orang kaya yang 
menambah.” Umar berkata lagi, “Lihatlah, apabila kalian telah membebani 
bumi tersebut apa yang tidak bisa ditanggungnya?” Mereka berdua 
menjawab, “Tidak”! Ketika para pegawainya berkata kepadanya, “Wahai 
Amirul Mukminin, para pedagang mengadu kerasnya aturan," maka Umar 
berkata, “Apa? Ringankanlah mereka!” Umar juga memerintahkan untuk 
meringankan beberapa alii #giwmab ketika mengadu bahwa mereka dibebani 
apa yang tidak bisa ditanggungnya."! 

Diantara tanda keadilan dalam menentukan pemasukan, hendaklah 
pemasukan baitul mal sesuai dengan pendapatan, bertambah dengan 
bertambahnya pendapatan, dan berkurang dengan berkurangnya pendapatan. 
Oleh karena itu, Umar mewajibkan jisjah kepada ahli dyimmah di Yaman satu 
dinar untuk satu orang, bagi aM// zimwah yang di Syam dan Romawi empat 
dinar, dan bagi ahli dgimmah yang di As-Sawad (Irak) empat puluh delapan 
dirham. Hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan mereka, Demikian 
juga Umar memerintahkan Utsman bin Hanif untuk menentukan pajak yang 
bisa ditanggung oleh setiap daerah, maka dia pun melakukannya. Jadi pajak 


aa (4/40) 







bow Mazm, Ai 
Abal Rasrag, Op, (0/KYAMN) (10/20) 
Abu Ubsid, Uh ot, 18 ts Ibnu Zantawyak, Ono, (MISI) 
Abu Vasul, Op, lw. IRI, ALMawardi, Opus, Dl IRAI9O, ALYA yuli, Cam AI Yap (27152) 








Bah II: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 625 


atas bumi Irak berbeda dengan Syam, karena Umar menjaga setiap daerah 
membayar pajak sesuai kemampuannya."! 

Di sisi lain, Umar selalu mengawasi pemasukan untuk menyesuaikan 
antara kebaikan umat Islam dan kebaikan yang memberi dana, yaitu dengan 
menentukan jumlah pemasukan sesuai ketentuan yang bisa mewujudkan 
kemaslahatan kedua belah pihak.” Hal tersebut dibuktikan dengan pertanyaan 
Umar kepada Hudzaifah hin Al-Yaman dan Utsman bin Hanif tentang 
jumlah pajak, Umar bertanya kepada keduanya adalah untuk mengetahui, 
apakah melebihi atau kurang dari kemampuan, atau dengan jumlah yang 
tidak berpihak kepada penduduk"! Ibnu Abdil Hakam juga menyebutkan 
bahwa Umar Radbiyallahu Anbu mengambil dari orang yang berdamai 





dengannya, yang mengadakan perjanjian dengannya sesuai apa yang 
disebutkannya sendiri, tidak mengurangi dan tidak menambahnya sama 
sekali. Dan barangsiapa yang harus membayar isyu) dan tidak menyebutkan 
apa yang harus dibayarkan, maka Umar melihat keadaannya. Apabila mereka 
membutuhkan, maka Umar meringankannya, dan apabila mereka kaya, maka 
Umar menambahnya sesuai kekayaan mereka"), Sebagaimana Umar juga 
tidak menerima cara Persia dalam mendapatkan pajak dari bumi Sawad, dan 
Umar berpendapat untuk mensurvei negara itu, mewajibkannya membayar 
pajak, dan menurutnya itu lebih baik bagi wajib pajak dan bisa menambah 


pemasukan, tanpa membebani mereka apa yang tidak bisa ditanggungnya." 


Ketiga: Lemah Lembut Dalam Mengumpulkan 

Apabila dua tujuan dari pengawasan pemasukan di atas tertuju pada 
kualitas pemasukan dan jumlahnya, maka tujuan ini tertuju pada cara 
pengumpulannya, dimana harus sesuai dengan orang yang dibebani. Diantara 
fokus kelemahlembutan dalam mengumpulkan pemasukan adalah: 


1. Waktu pengumpulan, dimana sesuai dengan keadaan pembayar dan 
sesuai dengan jumlah pendapatannya dan penghasilannya, Diantara sikap 
Umar yang menunjukkan penjagaan terhadap waktu pengumpulan dana, 


1 Ada Smith, seorang ahli ekonomi terkenal dari Skotlandia yang bidup pada abad 18M, telah meetakkan kaidah kaidah tentang 
Patok degan tujuan menyatukan kemasizhutan negara dar pemberi dana. Kahar Ta, Ria Ab Mahir, “1 adah 17 Amma, hn 











24 

2. Abu Yura. Opi 

5 Anti 
Nabayah (17100) 

4 Abu Yusul, Opot, ali, 185, At'Thubari, Onu, (5/90) Malik. Wuih 


NAN Lal 
106, Abu Ubuid, Oncit, iku. 188, AlMaarizi, AAK acha. LMagriefah, (171966 Ubsmu Katsir,»2-Bwtpot vla 


ma Ubaid Opi, Alan. 486, lbuu Abi Syalbuh, 













Opa 12/3085, Nenu Kunir. 6, 1500) 
$ Abu Ubaid, Opot, bla 4849, Ibnu Zanjuwiyah, bau Rajab, A/ shiv h Akom AI Khan, Wan A94, Total 
Bayyim, Ops, (U/MAI Mutagi A' Bisa, Ops A 


626 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


diriwayatkan bahwa Umar ingin menghukum Said bin Amir, gubernur 
Himsh ketika terlambat membayar pajak, Umar berkata, “Mengapa kamu 
terlambat membayar pajak?” Maka Said menjawab, “Engkau memerintahkan 





kami agar para petani tidak membayar lebih dari empat dinar, dan kami tidak 
menambahnya, akan tetapi kami terlambat menunggu penghasilan mereka” 





Umar berkata, “Aku tidak akan memecatmu selama engkau hidup." 

2. Tempat pengumpulan. Dimana pajak diambil di tempat yang tidak 
sulit dijangkau oleh orang-orang, Hal ini dijelaskan dengan apa yang tertulis 
dalam surat Umar kepada beberapa pegawainya, “Serulah orang-orang untuk 
menyerahkan hartanya di tempat yang paling mudah bagi mereka, paling dekar 
dengan kemaslahatan mereka, dan jangan menahan orang yang awal atas yang 
akhir, sesungguhnya penjinak binatang itu keras baginya, bisa menyakitinya, 


dan jangan memberinya minum jauh dari rumput dan makanannya.” 


3. Tidak mengambil harta yang terbaik, kecuali dengan cara yang 
benar. Diriwayatkan bahwa Umar Radbiyalluhu Aubu sedang mengawasi 
kambing sedekah, kemudian dia melihat satu ekor kambing gemuk yang 
mempunyai susu yang besar, maka Umar berkata, "Kambing apa ini?” Mereka 
menjawab. “Kambing dari sadagah." Kemudian Umar berkata, “Orang yang 
memilikinya tidak memberikan kambing ini karena taat. Jangan membuat 
fitnah pada manusia, jangan mengambil harta terbaik umat Islam.” Ketika 
seseorang datang membawa harta yang banyak kepadanya, Umar berkata, 
“Sesungguhnya aku mengira kalian telah membinasakan manusia.” Maka 
mereka berkata, “Tidak, demi Allah kami tidak mengambil kecuali sedikit 
dan bersih.” Umar berkata, “Tanpa ada cambukan dan medali?” Mereka 
berkata, Iya." Umar berkata, “Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan 
hal seperti itu pada tanganku, dan tidak pada kekuasaanku.”' 





4. Diantara sikap lembut dalam mengumpulkan pajak adalah mengambil 
yang bisa diberikan, tidak membebani apa yang tidak ada pada mereka. 
Umar juga mengambil jixyuh dari pemilik perusahaan sesuai jumlah yang 
harus mereka bayar! 






(1617 Ibuo Zenjasiyah, Oper. Opa YARIS), 
iban, Put, (B7), Au Yuwui, Un or, klm, Ih, Aba Ubsid, Op, ilr dg, Ibnu Zanjawnyah, 

ai, , 

Jin A8, Momul Caryiri ipa, (YAA), 

«, V105) Izu Zaniayyal, Opat,(3/ 1174) Sapadnya dbalf 

« Blon, 254 (Tadi terebut dirtanyatkar olet Muslim dalam JA hadits no, (15131, Abu Dawn, toner, 





Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Tikanomi “627 





Diriwayatkan bahwa Umar lewat di jalan Syam, ketika pulang dari Syam 

dan bertemu dengan kaum yang disuruh berdiri di hawah sinar matahari, 
dituangkan minyak ke atas kepala mereka, maka Umar bertanya, “Ada 
apa dengan mereka?” Maka mereka menjawab, “Mereka wajib membayar 
Jtnyah & belum mereka bayar, maka mereka dihukum sampai mereka 
membayarnya." Maka Umar berkata, “Lalu apa yang mereka katakan tentang 
hukuman atas jreyuh itu?” Orang-orang berkata, "Mereka berkata bahwa 
mercka tidak punya." Kemudian Umar berkata, “Lepaskan mereka, jangan 
kalian bebani mereka apa yang tidak mampu mereka tanggung, sesungguhnya 
aku mendengar Rasulullah ShaWallaliabu -Matbi wa Sallam bersabda, “Janganlah 
kalian menyiksa manusia, karena sesungguhnya orang yang menyiksa manusia di dunia, 
Allah akan menyiksanya pada Hari Kiamat” Maka Umar memerintahkan mereka, 
sehingga mereka bebas."! 

















Keempat: Berusaha Memenuhi Pemasukan 


Diantara tujuan dasar dari pengawasan pemasukan adalah untuk 
memenuhinya dan mencegah pengurangannya tanpa melalui cara yang benar. 
Diantara tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Umar untuk mendapatkan 
pemasukan adalah dorongan untuk memenuhi pemasukan. Dalilnya adalah 
suratnya kepada Amru bin Ash Radhiyuitahu Anhu, disebutkan, “Aku tahu 
bahwa ada pajak yang harus engkau bayar, maka penuhilah pajak dan 
ambillah dari haknya." Ketika mengetahui bahwa pajak Mesir terlambat dan 
berkurang dari yang seharusnya, Umar mengirim surat kepada Amru bin Ash 


yang mencelanya atas hal tersebut Jan meminta penjelasan sebab-sebabnya.! 


Umar memerintahkan untuk membebaskan 4) dzimmah dari pajak dan 
tidak membebani apa yang memberatkan mereka 
Islam tentang a)/i dximmah, Umar berkata, “Perangilah musuh-musuh mereka 
dari belakang mereka, bebaskan mereka dari pajak mereka dan jangan bebani 
mereka apa yang mereka tidak sanggup.”" Dan jelas sekali akibatnya dalam 


memenuhi pemasukan. 








n berwasiat kepada umat 





Kelima: Memerangi Yang Menghindar dari Membayar Pajak 
Menghindar dari membayar pcjak merupakan masalah terbesar yang 
dihadapi oleh manajemen pajak dalam ekonomi konvensional, yang 


1 AkMtemagi AH lindi Gr, (577601 
DA Abd Makara, Ope ms ROLL, De Han bah man, Can tian Ande ran ASI keni YAN) 








Lihat kbsijrya di depun 
1 AtabaTu, Asy Syaikh ul mad AT ads, Magadir font Al Malyab Af dammak Ht 216 


628 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 





mempengaruhi penghasilan pajak yang masuk ke kas negara dan keadilan 
dalam pembagian beban pajak kepada orang-orang." 

Dalam ekonomi Islam, masalah menghindar dari membayar kewajiban 
harta kepada baitul mal adalah masalah yang terbatas. Karena pada dasarnya 
seorang muslim menunaikan apa yang wajib baginya berupa membayar 
kewajiban harta kepada baitul mal yang muncul dari keimanannya bahwa dia 
wajib melaksanakannya, dan bahwa Allah akan bertanya kepadanya tentang hal 
tersebut. Akan tetapi kadang kadar keimanan berkurang, atau tidak ada sama 
sekali,?! maka beberapa orang mencoba menghindar dari membayar apa yang 
wajib bagi mercka kepada baitul mal umat Islam. Inilah yang menyebabkan 
dibutuhkannya pengawasan terhadap orang yang menghindar dari membayar 
Pajak tersebut dan tidak meremehkan dalam menghadapi mereka. 





Umar tidak menerima alasan orang-orang yang menghindar dari 
membayar apa yang wajib bayi mereka kepada baitul mal, Diriwayatkan bahwa 
Umar mengambil seperlima harta orang yang menyembunyikan hartanya dari 
sadagah". Umar Juga memerintahkan untuk mengambil lagi tanah kena pajak 
dari orang yang enggan membayar kewajiban pajaknya, karena tanah tersebut 
adalah milik umat Islam. Contohnya, diriwayatkan bahwa Utbah bin Fargad 
membeli tanah kena pajak, lalu dia meminta Umar untuk menggugurkan 
kewajiban pajaknya, maka Umar berkata kepadanya, “Tunaikanlah sebagaimana 
seharusnya, atau kembalikan kepada pemiliknya!” Diriwayatkan bahwa 
sescorang bekata, “Aku telah masuk Islam, maka bebaskan tanahku dari pajak!” 
Maka Umar berkata kepadanya, “Sesungguhnya tanahmu diambil dengan 
kekerasan,” Umar berkata tentang seorang perempuan yang masuk Islam, 
“Apabila dia menunaikan apa yang wajib atas tanahnya, apabila tidak maka 
biarkan antara umat Islam dan tanah mereka.” 

Adapun jiuh, sulit untuk menghindar dari membayarnya, karena dia 
adalah hak umat Islam yang dibayarkan oleh 2/// dximmuh kepada baitul mal 
umat Islam, dan dengan membayarnya mereka mendapatkan perlindungan 
dan keamanan, jadi apabila mereka menolak dan meremehkannya, maka 
mereka lepas dari jaminan umat Islam”. 





bayar koribar harttimbel ariocang ocangnen-mulin, kas: riditadumya perawatan pribadi, 
Wee pbeyar pala aren pengrsatan ds ar AR Wadan bea 

bm Abi Srbah, (pc, 2/35) lnebutka Hala kumsan bentang dnyaitkannya wtorhepada 
Denai map Neraka te kogan nengaa Basi dan menyambbacuaya Paru berbeda sela ken 
baltenettrenua perbelan F3 
P , 





makaada jang mengh 
2 Aindul Rursng On. 








Aril M7 


Ah Tiban, (yudi, (S/D, 126, DI, MO) 
LiLatkvilaya di depan. 


anaku 


Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 629 





b. Tujuan Pengawasan Pengeluaran 

Tujuan dasar pengawasan terhadap pengeluaran dari baitul mal adalah 
untuk memberikannya kepada yang berhak, tidak mencegah dari yang berhak 
dan bisa mencegah dari yang batil. Tujuan-tujuan ini bisa dijelaskan sebagai berikut: 


Pertama: Pengeluaran Hendaknya Kepada yang Berhak 

Ini merupakan tujuan terpenting dari pengeluaran dari baitul mal. 
Telah diketahui bahwa beberapa tempat pengeluaran harta dari baitul mal 
telah ditentukan oleh syairat, dan menyerahkan pengeluaran pemasukan lain 
kepada ijtihad pemerintah. Pemasukan yang diatur pengeluarannya oleh nash 
tidak boleh dilanggar, adapun pemasukan yang sesuai ijtihad, harus menjaga 
kemaslahatan semua umat Islam, bukan kemaslahatn pribadi atau golongan 
tertentu. Lebih utama lagi, tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari baitul mal 
umat Islam dalam hal yang haram. 

Umar mengawasi pengeluaran dari baitul mal dan menjaga agar harta 
tersebut ditempatkan di tempatnya yang benar sesuai syariat. Dalam hal ini 
Umar menjaga beberapa hal: 

1. Kepemilikan Hak 

Maksudnya memastikan terpenuhinya syarat kepemilikan, karena kadang 
seseorang atau golongan tertentu mengaku lebih berhak atas sesuatu dari 
baitul mal, akan terapi setelah diteliti kelihatan sebaliknya. Oleh karena itu, 
Umar berhati-hati sebelum memberikan sesuatu dari baitul mal. Contohnya, 
diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan datang kepada Umar dan meminta 
sadagah, maka umar meny tentang keadaannya, dan ternyata ketahuan 





bahwa zakat tidak halal diberikan kepadanya, karena dia kaya. Dalam hal ini 
Umar berkata, “Apabila engkau mempunyai satu nyi) (ons), maka tidak halal 
bagimu menerima harta sadagah."" Diantara contoh kehati-hatian Umar dalam 
kepemilikan hak, diriwayatkan bahwa Umar belum memberikan zakat kepada 
para mualaf” karena dia berpendapat tidak perlu melembutkan hati mereka 
(memberi mereka sadagah), sedangkan Allah telah memuliakan Islam dan tidak 
butuh kepada rnereks, Membatasi kebutuhan untuk memberi serlaah kepada 
muallaf dan membatasi para muallaf yang menerima sadagah adalah urusan 
yang diserahkan kepada pemerintah, dan mengaturnya untuk kebaikan Islam 
dan kemaslahatan umat Islam3. 


1 De Yusuf Aaradirsai, One, (201) 
H Lihat ukktiryadidepin 


630 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 








2. Urutan Keutamaan Pengeluaran 


Urutan keutamaan pengeluaran tidak boleh berdasarkan hawa nafsu 
atau basa-basi dan kemaslahatan pribadi, tetapi haruslah kebutuhan dan 
manfaat bagi umum menjadi ukuran terpenting untuk menentukan urutan 
pengeluaran dari baitul mal, Dan tidak boleh mendahulukan sescorag yang 
tidak berhak, bahkan walaupun dia seorang khalifah. Umar menjelaskan 
ukuran terpenting pengeluaran dan urutan keutamaannya, dia berkata, 
“Tidaklah aku lebih berhak dari kalian atas harta rampasan ini, dan tidak 
ada satu orang yang lebih berhak dari orang lain, kecuali kita sesuai dengan 
kedudukan kita dalam kitab Allah Axxw va Julla, dan pembagian Rasulullah 
Shaltaliahm Alaihi wa Sallam, sesorang denyan kedahuluannya, sesorang 
dengan musibahnya, sescorang dengan keluarganya serta sescorang dengan 
kebutuhannya.” Dalam surat 





Jmar kepada salah satu pegawainya disebutkan, 
“Mulailah dengan orang-orang miskin yang lemah, anakanak yatim, 
janda janda dan orang orang tua." Ketika salah seorang utusan meminta 
Umar untuk memberinya bekal, Umar memberinya dua unta sadagah 
dan berkata kepadanya, “Apabila kamu bertemu dengan orang yang lebih 
membutuhkannya daripada kamu, maka berikanlah kepadanya” 
Diantara urutan pengeluaran adalah mendahulukan orang-orang fakir 
dari suatu kaum atas kaum yang lain dalam hak atas zakat harta orang-orang 
kaya dari kaumnya. Dalilnya sabda Nabi Muhammad 
Suliam kepada Muadz ketika diutus ke Yaman, “Apa 


dalam bal itu, muka leritabu mereku bahmu Allah mewajibkan atas mereka sadagah 






altabu AVaibi aa 
ja mereka mentaatiran 


dalam ivarta merek 






yang diambil dari srangcoran 





Laya dan diberikan kepada oraugsorang 
1 Untuk menerapkan hal terschut, Umar Radhisalahu Anta 
berwasiat kepada khalifah sesudahnya untuk mengambil dari kelebihan harta 
mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka". Para pegawai 
Umar keluar dan mengambil sadagah, kemudian membaginya di tempat 
mengambilnya dan mereka tidak pulang kecuali dengan kantongya."! 
Apabila penduduk suatu daerah telah berkecukupan, atau ada kebutuhan 
mendesak, maka Umar Rudi 





Jukir dari mereka. 





ahu Anin tidak melarang untuk memindahkan 
harta zakat, bahkan memerintahkannya. Dalilnya, bahwa Muadz bin Jabal 






tot) 

Hima Maa (S7 IFC) 

th bali m0 (1993) 

de babiw 20. (370) Itu Siad, Una. 0281 





sa) 
ALI Asa Ubaid, Opor, hler. 801 Ta Zanjawiyah Op.ie,(2/873, 37 MIS U9Y, Tamu Seat, One, (37210) 
Alai Utaid, Opor, Us 589 


Roh III: Pengawasan Negara Terhadap Tkonomi 631 





menjadi wali Yaman, maka dia mengirim utusan kepada Umar membawa 
sepertiga sadagah penduduk Yaman, maka Umar menolaknya dan berkata, 
“Aku tidak mengutusmu sebagai pengumpul zakat dan bukan pengambil 
Jixyah, tetapi aku mengutusmu untuk mengambil dari orang-orang kaya dan 
memberikannya kepada orang-orang fakir diantara mereka.” Kemudian Muadz 
berkata, “Aku tidak akan mengirimkan sesuatu kepadamu, sedangkan aku 
mendapati seseorang yang mengambilnya dariku," Dalam atsar ini Umar 
merasa tenang ketika Muadz memberitahunya tentang ketercukupan orang- 
orang fakir Yaman yang menunjukkan perserujuannya. Pada masa-masa kelabu, 
Umar Radhiyaltihu Antu mengirim orang-orang dan memerintahkan mereka 
untuk membagi setengah sadagah dari tempat diambilnya dan membawa 
setengah yang lain ke Madinah! 

3. Tidak Mengkhususkan Seseorang Atas Sesuatu dari Harta 
Umat Islam Tanpa Hak 

Umar tidik memperbolehkan mengkhususkan seseorang, apapun 
kedudukannya, atas sesuatu dari harta umat Islam tanpa melalui cara yang 
benar. Dalilnya, diriwayatkan bahwa Utbah bin Fargad mengirim makanan 
lezat dari Azerbaijan kepada Umar Radfiyaluhu Anhu, ketika Umar mencicipinya 
dia berkara, “Apakah setiap umat Islam kenyang dengan makanan ini dalam 
Tumah mereka?" Mereka menjawab, “Tidak, itu adalah khusus untukmu.” Maka 
Umar mengirim surat kepada Utbah, “Janganlah engkau makan kecuali apa 
yang dimakan oleh umat Islam dalam rumah mereka.”! 


Kedua: Melindungi Sumber Baitul Mal dari Pejabat 

Penyalahgunaan jabatan merupakan cara yang paling berbahaya untuk 
menguasai sumber baitul mal, karena pemilik jabatan hisa memanfaatkan 
kekuasaannya, pangkatnya atau kekuatannya untuk memanfaatkan harta dan 
sulit mengungkapnya, juga kadang umat tidak bisa mencegahnya. Oleh karena 
itu, sikap Umar sangat tegas dan keras dalam memerangi penyalahgunaan 
jabatan, kekuasaan atau kekuatan untuk memanfaatkan sumber baitul mal. 
Umar selalu mengawasi keluarganya dan para pegawainya untuk mencegah 
mereka dari perbuatan tersebut. Diantara sikap Umar antara lain: 

a. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar bin A-Khathab dan 
Ubaidillah bin Umar bin Al-Khathab keluar bersama pasukan ke Irak, kerika 








mereka datang, mereka bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ati, dia adalah 
amir Bashrah, maka dia menyambur dan mempermudah mereka, kemudian 
berkata, “Apabila aku bisa melakukan apa yang lebih bermanfaat bagi kalian 
berdua, pasti aku lakukan.” Kemudian dia berkata, “Iya, di sini ada harra dari 
harta Allah, aku ingin mengirimnya kepada Amirul Mukminin, dan aku akan 
menyerahkannya kepada kalian berdua, maka kalian bisa membeli barang 
dari Irak, kemudian kalian jual di Madinah, lalu kalian bisa memberikan 
modalnya kepada Amirul Mukminin dan keuntungan kalian peroleh.” 
Mereka berdua berkata, “Kami suka itu.” Kemudian Abu Musa melakukannya 
dan menulis surat kepada Umar, agar mengambil harta dari keduanya. Ketika 
datang ke Madinah, mereka menjualnya dan mendapatkan keuntungan. 
Ketika mereka memberikannya kepada Umar, Umar berkata, “Apakah setiap 
pasukan diberi bagian seperti kalian berdua?” Mereka menjawab, “Tidak.” 
Kemudian Umar bin Al-Khathab berkata, “Karena kalian anak Amirul 
Mukmi maka dia memberimu. Berikanlah harta itu dan keuntungannya!” 
Adapun Abdullah, dia diam, sedangkan Ubaidillah berkata, “Ini tidak boleh 
bagimu wahai Amirul Mukminin. Apabila harta ini berkurang atau rusak, 
pasti kami menanggungnya.” Umar menjawab, “Berikan harta itu!” Maka 
Abdullah terdiam dan Ubaidillah berkonsultasi kepadanya. Lalu seorang 
laik-laki dari teman Umar berkata, “Wahai Amirul Mukminin, andai saja kau 
jadikan bagi hasil,” Kemudian Umar menjawab, “Aku telah menjadikannya 
bagi hasil” Maka Umar mengambil harta itu dan separuh keuntunyan, 
sedangkan Abdullah dan Ubaidillah mengambil separuh keuntungan harta 
itu! Dalam atsar ini Umar tidak ridha atas tindakan Abu Musa, karena dia 
memanf3atkan harta baitul mal untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi 
dua anak khalifah umat Islam dan mengkhususkannya karena kedudukannya 
pada Amirul Mukminin. 





b. Ketika Khalid bin Walid memberi Al-Asy'at bin Oais 10.000 (sepuluh 
ribu) yang bukan haknya, maka Umar mencelanya dan memecatnya. Ketika 
dia ditanya tentang hal terscbur, dia berkata, “Karena dia memberikan harta 
kepada orang yang mempunyai kemuliaan dan perintah." 


«. Umar melarang para walinya utuk berdagang selama masa jabatan 
mereka, agar tidak menjadi penutup kekayaan mereka dengan jalan 






#urng LATIN) ALH Owari, Mane" Anamad (SAR, 
20.115475), AS, LAN ir Ratan, (28/25E6) 


Bah Ill: Pengawasun Negara Terhadap Ekonomi “633 


memanfaat-kan pekerjaan mereka, dan apabila terungkap pertambahan 
kek 
caranya dalam mengungkapnya dan mencegahnya. 


an mereka, Umar membaginya. Hal ini akan dijelaskan bersama cara- 





d. Umar melarang para pemimpin suku Ouraisy dari kaum Muhajirin 
untuk keluar negeri kecuali dengan izin dan waktu yang telah ditentukan." 
Umar memberi alasan dengan perkataannya, “Sesungguhnya aku takut kalian 
melihat dunia, dan dia dan anak-anaknya melihatmu.” Dalam riwayat lain, 
“Sesungguhnya orang-orang Ouraisy ingin merusak harta Allah Tirtula tanpa 
memberi hamba Allah yang lain, sedangkan aku masih hidup, maka tidak 
akan terjadi. demi Allah. Ingatlah! Aku akan memegang tenggorokan suku 
Ouraisy di pintu gunung berapi, mencegah mereka jatuh ke dalam neraka,” 

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Umar Rudhijallahm Anbu takut 
bila para pemimpin suku tersebut keluar dari Madinah, maka orang-orang 
berkumpul menemui mereka karena kedekatannya dengan Rasulullah $/nudduluhu 
Agihi na Sallam, atau karena cobaan yang mereka rasakan dalam Islam dan 
keterdahuluan mereka dalam jihad. Mungkin saja hal tersebut menyebabkan 
banyaknya kegiatan yang dibiayai dengan harta baitul mal umat Islam." 








Ketiga: Menyampaikan Ilak Kepada Orangnya 

Sebagaimana Umar Radliyaluhu Anhu mengawasi pengeluaran agar tidak 
dikeluarkan tidak pada tempatnya, Umar juga mengawasi pengeluaran agar 
orang yang berhak tidak terhalang untuk mendapatkan haknya pada baitul 
mal. Diantara perkataan Umar yang menunjukkan perhatiannya terhadap 
sampainya hakshak kepada orangnya, “Tidaklah pada sebuah bumi seorang 
muslim yang bukan budak, kecuali dia mempunyai hak dalam pajak ini, 
diberikan atau tidak kepadanya. Apabila kamu hidup, pastilah seorang 
pemimpin akan memberikan haknya sebelum wajahnya memerah, yaitu dalam 
memintanya." Umar memerintahkan para walinya untuk tidak menahan 










haluri Ops (A7 41N) dalam ats terarhur terdapan petani half. 
m hin Hara Aldudah, Uotadak mi Inbu'ag Isoraha Udit 
alowa Ular melarang para 

Bunga yang 











ma 
3 Saryid Osiuh, p 
Ssi bumn hm, 1, It N 

ti 









Ang pertama arak keluar 
Ji harur tetap onggal dan barangsia 
yak dari pemim da 






ti dalam pena" 











ieilankap ame 3 

adan kat kerkerpalayarora uhaksckenhs Aangnya hana. mala kaaiilid herahda, 

abutarahm.at kaln 7) butist pel law dateng ahpad raba narmnu derrgta Epadi 
tank 








Denbennabanmenba PR. ALAC lor 2 Chat, 
Ibnu Sa'ad, On, (37227) AMbaladn, Ong bln. 
5. Temu Sirad, Opa D7 213) AI Daladeiri, Oruat, Him. 1G, INI, At Taabari, Goa, (5/26, Tone Kamir, Opor, (7/10 








634 Tikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 





pemberian kepada orang yang berada di bawah kekuasaannya! Umar menulis 
surat kepada Hudzaifah untuk memberikan orang-orang hak mereka dan 
rizki mereka, lalu Hudzaifah membalasnya, “Saya telah melaksanakannya, 
dan tersisa banyak.” Maka Umar menulis lagi surat kepadanya, “Itu adalah 
pajak mereka yang diberikan oleh Allah kepada mereka, itu bukan milik 
Umar dan bukan milik keluarga Umar, bagilah kepada mereka,” Umar 
menunjuk As-Sa'ib bin Al-Agra" untuk mengurusi beberapa harta rampasan 
perang dan berkata kepadanya, “Engkau mengurusi harta rampasan perang 
untuk mereka, maka janganlah kau ajukan kepadaku sesuatu yang batil, 
jangan menahan hak milik seseorang"! 

Di antara bukti perhatian Umar terhadap sampainya hak kepada orangnya 
dan rasa tanggung jawab atas hal tersebut, Umar mengawasi para pegawainya dan 
menghukum yang lalai dalam menyampaikan hak kepada orangnya. Bahkan 
bisa memecatnya dari pekerjaannya. Dalilnya adalah riwayat tentang seorang 
wanita Badui yang datang kepada Umar dan berkata, “Sesungguhnya saya 
adalah perempuan yang miskin, dan saya mempunyai beberapa anak, sedangkan 
Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab mengutus Muhammad bin Muslimah 
untuk bekerja dan tidak memberi kami, maka Umar memanggil Muhammad, 
ketika datang kepadanya, Umar berkata, “Demi Allah, tidaklah aku lalai dalam 
memilih yang terbaik dari kalian, bagaimana kamu menjawab apabila Allah 
bertanya kepadamu tentang hal ini?" Maka kedua mata Muhammad berlinang 
air mata, kemudian Umar berkata, “Sesungguhnya Allah mengutus kepada kita 
nabi-Nya Muhammad Shallallahu Aaili wa Sulam, rwaka kita membenarkannya 
dan mengikutinya, dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah 
kepadanya, menjadikan sadagah kepada yang berhak dari orang-orang miskin, 
sampai Allah mewafatkannya, kemudian Allah menjadikan Abu Bakar sebagai 
khalifah, maka dia mengerjakan sunnah Nabi sampai Allah mewafatkannya, 
kemudian Allah menjadikanku khalifah dan aku tidak lalai untuk memilih 
orang yang terbaik diantara kalian, apabila aku mengutusmu, maka tunaikan 
kepadanya sadakah tahun ini dan tahun yang lalu, dan aku tidak tahu apakah 
aku akan mengutusmu lagi.” Kemudian Umar memanggilnya dan memberinya 
satu ckor unta dan memberinya tepung dan minyak dan berkata, “Ambillah 
ini sampai kamu bertemu aku di Khaibar, kami menginginkannya." Maka 
perempuan itu datang kepada Umar di Khaibar dan Umar memberinya dua 








| Abu Sa, Opa, 
2 Lahat tkhwjnya ci de 
At Uli, Ope, ln A91 


117) Ab aladriri, Fatah A6Iukian Alm 65, AsSuyuthi, Tami ALA bulaf lam, 1993 





mat872001521 





Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi” 635 


unta lagi dan berkata, “Ambillah ini, sesungguhnya dia adalah penetapan sampai 
Muhammad bin Muslimah datang kepada kalian, aku telah memerintahkannya 
untuk memberimu hakmu tahun ini dan tahun sebelumnya.” 


Keempat: Ekonomis dalam Pegeluaran 

Sedang-sedang saja dalam berinfak merupakan salah satu sifat umat Islam 
baik individu atau golongan. Berlebih-lebihan dalam berinfak pada perangkat 
pemerintah adalah salah satu sebab terbesar kebangkrutan kas negara, merusak 
ekonomi dan memberhentikan jalan roda pertumbuhan ekonomi. Apabila 
pengawasan pribadi melemah dan umat tidak melakukan perannya dalam 
mengawasi pemerintahnya, maka bisa terjadi peremehan atas harta umat Islam 
dan membesarnya pengeluaran negara pada pengeluaran wajib dan tidak wajib."! 

Umar Rudbiyallah Anhu menyadari akibat-akibat yang merusak dari 
berlebih-lebihan dalam pengeluaran dari baitul mal. Diantaranya adalah 
berlebih-lebihan dalam menentukan jumlah gaji para pegawai. Diantara 
dalilnya, diriwayatkan bahwa ketika beberapa pegawainya mendesaknya untuk 
menambah gaji mereka, maka Umar memberikan mereka setiap hari satu 
kambing, kemudian dia berkata, “Aku tidak melihat satu desa yang diambil 
darinya setiap hari satu kambing, kecuali itu mempercepat kehancurannya.”2 





Umar telah menjelaskan kepada para pegawainya, bahwa kedudukannya 
terhadap harta baitul mal sepeti kedudukan pengurus anak yatim, dan 
seharusnya pengambilan darinya adalah kerika dibutuhkan dengan cara yang 
baik. Dalam hal ini dia berkata, “Sesungguhnya aku menempatkan kalian dan 
diriu sendiri seperti pengurus anak yatim, “Barangsiapa mampu, maka hendaklah 
ja menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka 


bolehlah ia makan barta itu menurut cara yang baik,” VA 


Umar tidak memerintahkan para pegawainya untuk ekonomis dan 
melupakan dirinya sendiri, tetapi dia mengawasi pengeluarannya dan 
menekannya agar menjadi sedikit mungkin. Karena dia melihat bahwa tidak 
halal mengambil dari harta umat Islam kecuali sesuai kecukupannya tidak 
labih tidak kurang. Diantara perkataannya, “Tidak halal bagiku dari harta 
ini kecuali apa yang aku makan dari pertengahan hartaku.”' 





takhrinya didepan 






Ops, (41/209) Abu Yusuf Opo, lil K7, 
at, (209, AkDaldziri, Las Kay 
198 A91),AI Mahib Aih Thabasi, Oni, (2/97) 

Tu Sa'ah, Ona. /20211 07249251), Alaldsiri, Ost ian. 25239 


Baihayi, (rei, O/2M) 
65, Ionulauzi, (put, Hlm. 126, LSI Ibuu Abdil Hadi Of.ve, (2/A85, 








636  Tikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


Umar bermusyawarah dengan umat Islam tentang apa yang halal 
baginya dari harta baitul mal, dia berkata, “Halal bagiku dua periuk, satu 
pada musim dingin dan satu pada musim panas, kendaraan yang aku bawa 
haji dan umrah, makanan untukku dan makanan untuk keluargaku seperti 
makanan seseorang dari suku Ouraisy, bukan yang paling kaya dan bukan 
yang paling miskin. Kemudian aku setelah itu adalah seorang dari umat 
Islam, terjadi padaku apa yang terjadi pada mereka."! 





Di sisi lain, Umar melarang setiap indikasi berlebih-lebihan dalam 
pengeluaran dari baitul mal, baik dalam apa yang tidak seharusnya atau 
dalam apa yang seharusnya. Diantara sikap Umar dalam hal itu, diriwayatkan 
bahwa Amru bin Ash menulis surat kepada Umar, “Sesungguhnya kami 
merencanakan untukmu sebuah rumah dekat masjid jami'” Maka Umar 
menjawabnya, “Dari mana seseorang di Hijaz mempunyai rumah di Mesir?” 
dan Umar memerintahkan Amru bin Ash untuk menjadikannya pasar bagi 
umat Islam. 


Diantara sifat ekonomis Umar dalam pengeluaran, diriwayatkan bahwa 
ketika Umar melakukan haji, maka beliau tidak membuat tenda dan idak 
mempunyai bangunan untuk berteduh, namun anya menghamparkan alas 
dari kulit atau selimut dari pohon seraya berteduh di bawahnya.” Selain 
itu Umar mengawasi pengeluarannya dalam haji dan bertanya kepada 
bendaharanya, “Berapa yang engkau keluarkan dalam haji kita ini?” Bendahara 
itu menjawab, “Lima belas dinar.” Dan ketika dikeluarkan dalam satu haji 
sebanyak enam belas dinar, Umar berkata, “Wahai Abdullah bin Umar, kita 
telah berlebih-lebihan dalam harta ini.” 

Umar memerintahkan untuk berlaku ckonomis terhadap pengeluaran 
dalam membangun sarana-sarana umum. Diantaranya diriwayatkan bahwa 
ketika Umar ingin memperluas masjid Nabawi, dia memrintahkan untuk 
ekonomis dan berkata kepada para tukang bangunan, “Lindungi manusia 
dari hujan, dan janganlah kamu membuat warna merah atau membuat warna 
kuning sehingga membuat fitnah bagi orang-orang.” Sebagaimana Umar juga 
mengawasi para pegawainya dan memerangi sctiap indikasi berlcbih-lebihan 
pada mereka. Diantara sikap Umar dalam hal ini, diriwayatkan bahwa Umar 


1 Lahar takhrinya di depar 
2 In Saad, Ups, W/2M 
3 Ibu Saad, Vs, 

4 
5 





df aen) 
bendaharanya adalah Yasr bin Numair 





Libas takhrinya HJ 
Uma. uga menyuruh Sa€ untuk berlaku ekonomis ketika ia mata izin untuk ms0xbuat ruraah tempet Unygalnya di Kufah ketiza 
masa kekuasaannya tis Kufih. Lihat Aib Thabari, Ope. (27398 Tbn Askir, Oie,(1/221) 

& That takhminyaci byar 





Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi ' 637 


ketika melihat tirai pada dinding rumah seorang pegawainya di Syam, maka 
Umar memotong tirai terscbut dan berkata, “Gelakalah engkau, apakah 
engkau memakai dinding yang apabila kaupakaikan kepada satu kaum dari 
manusia maka akan melindungi mereka dari panas dan dingin?! 


Kelima: Keadilan Distribusi 


Diantara tujuan pengawasan Umar terhadap pengeluaran dari baitul mal 
adalah dengan mencegah apa yang bisa mempengaruhi keadilan distribusi. 
Diantara sikap Umar dalam hal itu, diriwayatkan bahwa Umar memberi harta 
kepada pejabat daerah Sawad, dan ketika Umar melihat bahwa orang-orang 
semakin banyak dan memberi harta kepada pejabat Sawad berpengaruh negatif 
dalam keadilan distribusi, maka Umar Radbijaliahu Anhu menenangkan jiwa 
mereka dan membatalkannya'!. Umar juga memerintahkan untuk mengambil 
pajak seperlima dari harta rampasan milik Al-Barra' bin Malik ketika Umar 
melihatnya telah mempunyai harta yang banyak, karena dengan mengambil 
semuanya bisa menyebabkan bertambahnya kekayaan pribadi yang tidak 
sesuai dengan usaha yang dikeluarkan", 


Keenam: Mewujudkan Ketercukupan 


Diantara tujuan pengeluaran dalam ekonomi Islam adalah mewujudkan 
ketercukupan bagi setiap orang dari rakyat negara Islam yang tidak bisa 
diwujudkannya sendiri atau oleh kerabatnya yang wajib memberinya nafkah. 

Peran pengawasan adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran bisa 
mewujudkan ketercukupan. Umar memerintahkan orang yang mempunyai 
kelapangan untuk bersedekah dengan memberikan apa yang bisa mencukupi 
orangorang fikir, dengan kata lain, “Apabila kalian memberi, saka buatlah 
mereka cukup." Sebagaimana Umar berpandangan jauh dalam jumlah 
pengeluaran dan mengawasinya untuk memastikannya mencapai tingkat 
ketercukupan. Kadang Umar bertanya kepada beberapa sahabatnya tentang 
ukuran ketercukupan agar tenang dengan mengetahui kebenaran jumlah 
pengeluaran. Dari Ubaidah As-Salmani dia berkata, Umar berkata, “Berapa 
seorang bisa tercukupi dengan gajinya?” Dia menjawab, “Saya berkata, 
“Begini..begini...” Kemudian Umar berkata, “Apabila tersisa, pasti aku 


1 Lihartakhrinya di depan. 
2 Tihattakhrirya didepan. 
3 Lihat cakhrijrya di depan. 
4 Yihar akluijeya didepan 


638 Fikih ekonomi Umar bin Al-Khathab 


menjadikan gaji orang itu empat ribu, seribu untuk senjatanya, seribu untuk 
pengeluarannya, seribu untuk ditinggalkan di keluarganya, dan seribu untuk 
ini." Aku mengira Umar berkata, “Untuk kudanya,"" 

Pada sisi lain, disamping Umar Radhiyallahu Anhu memperhatikan agar 
pengeluaran bisa mewujudkan ketercukupan, Umar juga udak memperbolehkan 
berlebihan dalam hal-hal yang mubah dengan biaya dari harta baitul mal 
umat Islam, dan meminta tambahan atas akuran ketercukupan. Diriwayatkan 
bahwa beberapa orang wali Umar datang kepadanya dan berkata, “Keluarga 
menjadi banyak, dan kebutuhan mendesak, maka tambahlah gaji kami!" 
Maka Umar menjawab, “Kalian telah melakukannya, kalian mengumpulkan 
kebutuhan kalian, dan kalian mendapatkan pelayanan dari harta Allah.” Dan 
Umar mencela mereka dengan keras'l, 


c. Cara-cara Pengawasan Harta 


Pengawasan harta tidak mungkin efektif dan bisa mewujudkan tujuan- 
tujuannya selama tidak menggunakan cara-cara yang kuat yang membantunya 
sampai pada tujuan yang diharapkan. 

Pengawasan harta yang dianut oleh Umar Radhiyallahu Anhu tidak hanya 
tujuan-tujuan tanpa cara, tetapi pengawasan yang terrencana berdasarkan 
cara dan metode yang bermacam-macam. Berikut ini penjelasan singkat dari 
cara-cara terpenting tersebut: 


Pertama: Penguatan Pengawasan Pribadi 

Pengawasan pribadi merupakan cara pengawasan terpenting dalam 
Islam. Allah berfirman, “TIu' orang-orang yang beriman, bertaknulah kepada Allah 
ddan hendaklah setiap diri memperbatikan apa yang telah diperbuainya untuk hari esok 
lakbirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesunggybinya Allah Maba Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan“ Allah juga berfirman, “Sesungguhnya bagi Allah tidak ada 
satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit."" Dalam hadits disebutkan, 
“Orny yang kat adalah yang menguasai dirinya dan bekerja untuk apa yang ada 
setelah kematian, dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hama nafsunya dan 
berharap kepada Allah dengan harapan-harapan" Umar menyadari pentingnya 







ma hadis uo (1667) AtTismidal, Sawer adit no (268) lb Malah, 4s Yen hadi n0.240)A-Tumudai 
wa hadits trsebuheci hasan, dan beberapa ulama mendaiannya, Lihat Tor Ara, fa” jon (90) 
agan, Th juga Tu Sat Oa, (7222) 





Bab 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 639 


pengawasan pribadi, dan pengawasan itu akan kuat pada rakyat sesuai 
kekuatannya pada para pemimpin mereka. Tentang hal ini Umar berkata, 
“Rakyat itu menunaikan kepada pemimpin apa yang ditunaikannya kepada 
Allah, apabila pemimpin menyimpang, maka mereka menyimpang." Ketika 
Umar mengetahui apa yang dikirimkan oleh umat Islam dari perhiasan Kisra 
dan senjatanya, Umar heran dengan banyaknya dan berkata, “Sesungguhnya 
kaum yag menunaikan ini mempunyai sifat amanah,” Maka Ali berkata, 
“Sesungguhnya engkau telah menjaga diri, maka rakyat juga menjaga diri.” 





Umar melakukan pengawasan yang ketat terhadap dirinya dan 
keluarganya, dia sangat #uru' terhadap harta umat Islam. Oleh karena itu, 
ketika ditawarkan kepadanya untuk memperkaya dirinya sendiri dengan 
harta baitul mal, dia berkata, “Tidaklah ada orang sepertiku dan seperti 
mereka, kecuali seperti kaum yang sedang melakukan perjalanan, mereka 
memberikan nafkahnya kepada satu orang dari mereka, maka mereka berkara, 
"Berilah nafkah kepada kami.' Apakah halal baginya untuk menguasai sesuatu 
darinya?” Mereka berkata, “Tidak, wahai Amirul Mukminin,” Kemudian 
Umar berkata, “(Demikian juga orang seperti aku dan seperti mereka.” 





Atsar-atsar yang diriwayatkan tentang Umar dalam mengawasi 
dirinya sendiri dan sikapnya terhadap baitul mal umat Islam banyak dan 
menakjubkan. Diantara contoh atsar tersebut, diriwayatkan bahwa Umar 
keluar pada suatu hari sampai datang ke mimbar dan mengadukan suatu 
hal, disebutkan bahwa itu tentang madu, sedangkan di baitul mal ada satu 
kantung kulit madu, maka Umar berkata, “Apabila kalian mengizinkanku 
mengambilnya, maka aku mengambilnya, apabila tidak, maka itu haram 
bagiku.” Maka mereka mengizinkan mengambilnya. 

Di sisi lain, Umar berpendapat bahwa keistigamahan seorang pemimpin 
tidak akan terwujud tanpa keistigamahan keluarga dan kerabatnya. Dan bahwa 
rakyat selain mengikuti pemimpin, juga mengikuti keluarga dan kerabat 
pemimpinnya, Oleh karena itu Umar ketika melarang suatu hal, maka dia 
mengundang keluarganya dan berkata, “Sesungguhnya aku melarang begini... 





.. dan orang-orang melihat kalian seperti burung melihat daging, 










1 Lihat akblinya di depa yatkan dengan Jtash, “Sesu 

dipercaya” Maka merek: het panglipercaya oleh AH, 
Ikamu tunaikan kepada Alta Ipang, maka mereca juga, 

2 Imuljaar, Opo, “lm. 827125, Al-Balutori, (pet, hlm. 140-147, IbmuSyabah, Onst 127262263) ba Tirmnyah, 
Iban Abdil adi, Opsi (1/38238) 

1 (37209), AlBaladziri, jo, hlm, 10, buat fausi, Opot, hlm 127, Ibu Atakir Opus, (a/n, Ath-Thabari, 













« ya didepan, 


640 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


apabila kalian terjatuh, maka orang-orang terjatuh, apabila kalian takut maka 
Orang-orang juga takut. Dan sesungguhnya, demi Allah, tidaklah salah seorang 
dari kalian terjatuh dalam sesuatu hal dari apa yang aku larang manusia 
darinya, kecuali aku akan melipatgandakan hukuman, karena kedudukannya 
terhadapku.”'! Ini artinya bahwa pengawasan pemimpin kepada keluarganya 
mengikuti pengawasan terhadap dirinya sendiri. Pengawasan Umar terhadap 
keluarganya sangat ketat dan keras. Contohnya, diriwayatkan bahwa salah 
seorang anaknya memakan kurma dari kurma sadagah, dan menaruhnya di 
mulutnya, maka Umar berdiri, mencegahnya dan mengambilnya kembali, 
lalu menaruhnya di kurma sadagah2. Diriwayatkan bahwa ketika diberikan 
kepadanya minyak misik dan minyak anbar dari Bahrain, dia berkata, “Demi 
Allah aku senang bila aku mendapati seorang perempuan yang cantik yang 
menimbang minyak ini untukku, sehingga aku bisa membaginya diantara 
umat Islam.” Maka istrinya, Atikah binti Zaid berkata, “Saya cantik, apakah 
saya bisa menimbang untukmu?" Umar berkata, “Tidak.” Istrinya bertanya 
lagi, “Mengapa?” Umar menjawab, “Aku takut engkau mengambilnya 
dan engkau menjadikannya begini (sambil meletakkan jari-jarinya ke 
kedua pelipisnya) dan engkau mengusapkannya ke lehermu, maka aku 


mengambilnya lebih banyak dari umat Islam.” 


Pengawasan pribadi menurut Umar tidak hanya tertuju pada sisi 
mencegah diri dan keluarga dan mengambil sesuatu dari baitul mal dengan 
cara yang tidak hak, walaupun itu hina, akan tetapi tampak padassisi lain yang 
lebih penting, yaitu rasa bertanggung jawab langsung terhadap harta umat 
Islam dan pentingnya menjaganya dari setiap pelanggaran atau usaha untuk 
merusak atau menghilangkannya. Umar terah mengambil sikap yang baik 
dalam hal ini, yaitu dengan melakukan sendiri pengawasan harta umat Islam 
dan melakukan apa saja untuk menjaga dan melindunginya. Atsar-atsar yang 
diriwayatkan sangat banyak, kita bisa menyebutkan beberapa diantaranya. 
Contohnya, diriwayatkan oleh seorang budak rnilik Utsman Radhryallahu 
Anbu, dia berkata, “Ketika saya bersama Utsman di suatu tempat pada hari 
yang panas, tiba-tiba dia melihat seseorang menggiring dua ekor unta yang 
ada di atas tanah seperti tikar karena panas, maka dia berkata, “Tidak akan 
demikian jika dia tinggal di Madinah sampai dingin” Kemudian dia berkata, 













Sabah. Uno. (27287) 
1268-2991 Tom Jawi, Opo, hlm, 188, Ibnu Abdul Hadi, Omi 
serinya mengusap dlanya Jengan s3 yang tersisa 


3 hartkteinya didera, Hhatug ho ji Op lm 
2 75 





olah merimbangen 
8 ara Ab Mal Him, 3 Ibu Kasi Maru 1m 1/21) Al Mubib Aib Tobari. Oa GYM Iban Air Ona, 
A/274)di dala Sewslnya tenlayat erawi yarn mgpadtidak dikenal 


Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 641 


“Lihatlah siapa dia” Saya pun lalu melihatnya, dan ternyata dia adalah Umar 
Radhiyallahu Anhu, maka saya berkata, Ini adalah Amirul Mukminin.” Maka 
Utsman berdiri dan mengeluarkan kepalanya dari pintu, dan tiupan angin 
panas menyakitinya, maka dia mengembalikan kepalanya sampai berhadapan 
dengannya dan berkata, “Apa yang membuatmu keluar saat ini, wahai Amirul 
Mukminin?” Umar menjawab, "Dua unta dari unta-unta shadagah tertinggal, 
maka aku ingin menyusulkannya dengan yang lain. Aku takut jika keduanya 


"1 


hilang, maka Allah akan bertanya kepadaku tentangnya. 


Diriwayatkan juga bahwa Al-Ahnaf bin Oais datang sebagai utusan 
Irak kepada Umar Radhiyallahu Anbu, lalu mereka mendapati Umar pada 
hari yang panas sekali mengikat kainnya, menenangkan seekor unta sadagah, 
maka dia berkata, “Wahai Ahnaf, letakkan bajumu! Ke sinilah dan bantulah 
Amirul Mukminin untuk mengurus unta ini, salah satu unta sadagah, yang 
di dalamnya terdapat hak anak yatim, janda-janda dan orang miskin." Maka 
seseorang dari suatu kaum berkata, “Semoga Allah mengampunimu, wahai 
Amirul Mukminin, mengapa tidak engkau perintahkan seorang budak dari 
budak sadagah dan itu cukup bagimu?” Umar berkata, “Budak mana yang 
lebih budak daripada aku dan Ahnaf? Sesungguhnya siapa yang mengurusi 
urusan umat Islam, maka wajib baginya apa yang wajib bagi budak kepada 
tuannya dalam naschat dan menunaikan amanat." 

Apabila masalah menghindar dari membayar pajak merupakan masalah 
terbesar yang dihadapi oleh manajemen pajak dalam ekonomi konvensional, 
maka pengawasan pribadi pada umat Islam mendorong sebagian umat Islam 
untuk meminta Umar Rudhiyallahu Anhu untuk mengambil zakat dari unta 
dan budak mereka, ketika Umar menolak, mereka mendesaknya sampai dia 
menerimanya? Diriwayatkan bahwa penduduk Syam berkata kepada Abu 
Ubaidah, “Ambillah sadagah dari unta dan budak kami!" Lalu Abu Ubaidah 
menolak, kemudian dia mengirim surat kepada Umar bin Al-Khathab, dan 
Umar menolaknya. Lalu mereka juga mengirim surat kepada Umar, maka 
Umar menulis surat kepadanya, “Apabila mereka suka, ambillah dari mereka, 


dan kembalikan kepada mereka, dan berilah rizki budak mereka. 






yadi depan, lihat joya Inul Jaari, Opsi, hb 191 

3 Uaar memberi lasaa tak menerimanya dengar perkatsanaya,”Tidak dikerjakan olah para sahabatku, dan aku mengerjakannya?” 
Dan setelah mereka merydesknya dan umar bermuayawarah dengan umat Islam, mereka menganjurkan umtuk menerimanya, Lihat 
Abu Uban, Opsi, lo 46K 

| Malik, 40mm, "7279, Allah Rawan, pot, A/AS) Mim Alulil Rate, Abluktgkar CI/ZAN 

4 Na Abdul Mabak AbAwanalih, Up, lan 66 














642 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


Kedua: Independensi Baitul Mal 


Diantara yang diperlukan untuk keberhasilan aruran pengawasan harta 
adalah independensi perangkat pengawasan harta dari kekuasaan eksekutif 
dan bersandar pada sistem pemisahan tugas administrasi dan tugas-tugas 
akuntansi dalam perangkat negara", 


Di sisi lain, penetapan independensi baitul mal dan konsistensi 
penguasa terhadapnya, sangatlah penting untuk melindungi baitul mal dari 
penyimpangan penguasa. Karena seorang penguasa ketika mengira bahwa 
dia memiliki umat dan apa yang dimilikinya, maka dia akan bertindak 
seperti seorang pemilik terhadap barang miliknya, mengambil harta sesuai 
kehendaknya dan meninggalkannya sesuai kehendaknya, memberikannya 
kepada siapa yang dikehendakinya dan mencegah siapa yang dikehendakinya, 
tanpa memper-bolehkan seseorang untuk mengawasinya atau mengganggu 
harta miliknya, karena dia tidak mengetahui perbedaan antara hartanya 
sendiri dan harta umat. 


Manhaj Islam memisahkan dengan sempurna antara harta pribadi 
penguasa dan harta umat Islam dan menganggap imam sebagai orang yang 
diberi amanah atas harta umat Islam dan memperlakukannya sesuai kaidah 
syariat yang bisa mewujudkan kemaslahatn umat Islam. Ini menjadikan umat 
mempunyai kewajiban untuk mengawasi tindakan para penguasa terhadap 
harta umat Islam dan mengevaluasinya. Akan dijelaskan tentang pengawasan 
umat terhadap pemimpinnya. 

Umar telah menerapkan prinsip independensi baitul mal dari kekuasaan 
para wali, dan menegaskan prinsip tersebut dengan beberapa tindakan, 
diantaranya: 

1, Umar dianggap sebagai orang pertama yang menjadikan baitul mal teratur 
dalam Islam, Diriwayatkan dari @atadah, bahwa dia berkata, “Harta tera- 
khir yang diberikan kepada nabi Muhammad Sha/lallahu Alaihi wa Sallam 
adalah 800.000 (delapan ratus ribu) Dirham dari Bahrain, tidaklah Nabi 
berdiri dari tempat duduknya, sampai Nabi menghapusnya, dan tidaklah 


tekan Tropa pada ibsd pertengahan tidak mengenal perbedaan keuangan penguasa dan keuangan 
takar Piya mendapatkan hat 
abad ko is Masa. bat 














mma, bl 
2“ pa Gn 0/78Y WA, A-Awat bln 12, 
Ontadas tidak berteruu dengan Umur, Aca beberapa pet 
Ius 128 disebutkan bahwavnat 
buhowa Atma Ratarlah orang, 
ita Ma nat A4 Ami sam 
Abilul Kafi Abay Arwana bitung 16an, 385 











Bah III: Pengawasun Negara Terhadap Ekonomi 643 


nabi mempunyai baitul mal, tidak pula Abu Bakar. Dan orang pertama 
yang membuatnya adalah Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu Anhu" 
Umar menunjuk orang yang mengurus baitul mal dan menjaga harta 
yang ada di dalamnya, menerima pemasukan dan melaksanakan perintah 
pengeluaran serta hal-hal lain yang perlu dikerjakan, 

Tujuan dasar dari membuat baitul mal dan mengaturya pada masa Umar 
Radbiyallahu Anhu adalah untuk mengawasi harta dan mengatur urusan 
pengumpulan dan pengeluaran. Kebutuhan untuk membuat baitul mal 
muncul pada masa Umar Radhiyallahu Anhu. Adapun pada masa nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dan masa Umar Radhirallahu Anbu, 
harta belum banyak sehingga membutuhkan penjagaannya di baitul mal, 
akan tetapi kebutuhan umat Islam akan baitul mal adalah untuk membagi- 
kannya ketika sampainya harta". Keadaan tersebut juga berlangsung pada 
awal kekhalifahan Umar Radhiyallahu Anbu, sehingga harta menumpuk di 
Madinah akibat meluasnya penaklukan dan mun culnya sumber baru, 
seperti pajak dan 'usyer serta bertambahnya pemasukan dari harta ram- 
pasan perang. Ketika Umar mengetahuinya, dia mengumpulkan beberapa 
umat Islam dan bermusyawarah dengan mereka, maka dia berkata, “Apa 
pendapat kalian? Sesungguhnya aku berpendapat untuk menjadikan gaji 
Orang-orang pada setiap tahun, dan mengumpulkan harta, itu lebih besar 
berkahnya.” Mereka berkata, “Lakukan pendapatmu! Sesungguhnya engkau, 
insya Allah diberi kekuatan.” 






















dahkan atau ijag, Beitul mal dengan artian seperti :tutelahada pada masa Nah: Muhammad Jdstelta “tadi 
Pakar Koin Ande akan et» il ada dengan bentuk yang dl 
tom menyimpan bana ssilik 


bu lerapat khusus 
In BaluT Kali, Acara, Opo, 





3. Abu yust, Opvit. hlm 102, Al Baihagi, Opor (67556. 569. 570 AI Iaicami, 
bahwa Ular tak membua: haul ra dangan anta tersebut pada al ko dia membusinya tika keadaan mem- 
butahkunnya. Perbedaan encbut pentung karena busa memasatu untuk memabamu tar yang menunjukkan bahwa Umar pemahi 
menolak untuk menyimpan esa: di batu! ina tetape dia membagi sena harta yang sampai kepadanya pada waktu sampainya 
tanpa menyisakinapapun yng: 
op Syati, 4 Eatr Atuk La 
utsa yangdiadikan dal oleb keduanya bahu 
untuk membagikan emas bana yangtuda 
ngk menyisacan sedikit diri harta 
#yetan di mulatmc Semoga Allah mergajrkanike mem bwntahnya, Car mel ndangiku dri beburukannya Ala mempertupianapa 
yang dipersiapkan oleh Rasulullah Sutan Us va Son. taat kepuda Allah “cg 2x Jai dan Ranu Nya Studadata- Ubi m0 
Nadi" Tihar Akaihagi (/SA1982) Ibn Abal Hati, Onsi, 7485), Abe il er 

harta msih sed 

untuk memenuhi kebutihan pokok mereka, dalam keedaar seperi itu, tidak boleh menyimpan harta apaun, Pada vaktrita Umar 
tidak membaa: buul mal dangan artian terebut, dan apabila ada dengan arti umum. 3! dijelaskan oleh var catat 
setelah harta banyak, Umar mengatur bantul ml dar. membuat hulu induk dan memberitan gai tahunan, dengan 
pengelatan dari bitul ntal ms0vadi tahunan, dilabukan Dada waktu tertentu, icbugaintana banyak poaaskan tahunan, 
bal terebut ikan dielsban di tentara: pembuatanbuku induk, 

4 Iban Syabat, Opo (27268) Aeh-Thabari, Yo, GY201), Ibuu Saad, pat, 2/20) Tanu jasa, Oo, hlm 126-17, Ibnul Air, 

Ope B/ASI 


62/vada catatan yang penting dikezhui 


































644 Vikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


Pada masa Umar, Baitul mal mempunyai seorang pengurus independen. 

Dalilnya, diriwayatkan bahwa Umar Radhijullahu Anhu sedang mempunyai 
kebutuhan mendesak sekali, maka dia mendatangi penjaga baitul mal, dia 
meminta pinjaman beberapa Dirham, maka penjaga itu meminjaminya. 
Bisa saja penjaga itu memaksanya untuk mengembalikannya, bisa saja 
menundanya sampai keluar gajinya dan memberikannya". 
Selain baitul mal di Madinah, terdapat juga beberapa cabang baitul mal di 
sebagian wilayah kekhalifahan. Umar memisahkan antara tugas adminis- 
trasi pemerintahan dan tugas keuangan. Dia menunjuk para wali di daerah, 
dan menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab atas baitul mal terpisah 
dari mereka. contohnya, Umar menunjuk Ammar bin Yasir sebagai amir 
atas Kufah dan menunjuk Abdullah bin Mas'ud sebagai pengurus baitul 
mal di Kufah” 

. Umar membedakan antara hak kerahatnya dalam baitul mal dan hak 
mereka dalam harta pribadinya. Apabila Umar ingin memberi salah 
seorang kerabatnya sesuatu, maka dia memberinya dari harta pribadinya. 
Oleh karena itu ketika datang kepadanya harta, dan anak perempuannya 
Hafshah berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin, Berikanlah hak 
para kerabatmu dari harta ini, Allah “Aggu mu Jaila telah memerintahkan 
kepadamu untuk berbuat baik kepada para kerabat.” Maka Umar berkata, 
“Wahai anakku, hak para kerabatku ada pada hartaku, adapun ini adalah 
harta umat Islam.” Ketika seorang kerabatnya datang kepadanya dan 
meminta Umar untuk memberinya harta dari baitul mal, maka Umar 
membentaknya dan berkata, “Engkau ingin aku menghadap Allah sebagai 
penguasa yang berkhianat.” Kemudian setelah itu Umar memberinya 
sepuluh ribu Dirham dari uangnya sendiri", 

3. Umar menegaskan kepada umat Islam tentang prinsip independensi baitul 
mal dan menanamkan pada pikiran mereka. Umar tidak melihat kedudu- 
kannya atas rakyatnya dalam memberikan hak-hak mereka, Dalilnya, 
diriwayatkan bahwa Umar membagi harta kepada umat Islam, kemudian 


» 


mereka memujinya, maka Umar berkata, “Alangkah bodohnya kalian. 







A 1, Ibu Lanjawiyah, Ops, (8/938). Ida Kata, ArMhtejet 30 ARI 
177315) Mungkin tugas keuangan mempunyai bebetapa pegawai yang terisah, scbatcimana difiharn' darikisah Abu Ma ketika 
lek Umar mencinta catatan keuangan kepadanya, aka juru tulis Abu Muse mempersiapkannya. Diriwayatkan bahwa beberapa 
#ubernus : daerah mecunjam dari baital mal, maks penjaga bakul nal mendatanginya dan te tuk merubuyar hutang 
Aya, kadang terjadi pewdlvihan antara keduanya, sepatu yang teradi antar Suad dan Ibuv Mas'ud pada tnasi Utsman, dimana Saad 
mmerjad: Amr Kufah dat Mas'ud ruemadi pergrurus baitul ml 
2 Iban Abi Syalbaa, Yus, (6/ 1904 Ate-Tbabori, Of, Turi 
3 Into Ahmad, Ar Zola him. 172, Tonal 
Jua Saad, Opsi O/2901 Abdul Razzag, 



















ba 4 Mulut, 95/250:251) ibu katir, Of (7287) 
an. 12), Ibnu Zanjaviyah, Onsi (2/517) 
IS) Aur Taabai, Ujun (3/190) 









Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 645 


Apabila ini adalah hartaku, aku tidak akan memberikannya kepada kalian 
satu dirham pun.” 

. Umar menegaskan kepada umat bahwa dia tidak mempunyai hak atas baitul 
mal, kecuali seperti seorang dari umat Islam, bahkan dia mengumpulkan umat 
Islam untuk bermusyawarah dalam menentukan gajinya dari baitul mal, dan 
berkata kepada mereka, “Apa yag halal bagi seorang penguasa dari harta ini?” 
Mereka semua berkata, “Adapun khusus untuknya, baginya nafkahnya dan 
nafkah keluarganya, tidak lebih tidak kurang, pakaian mereka dan pakaiannya 
untuk musim dingin dan musim panas, dua kendaraan untuk pergi jihad 
dan kebutuhannya, serta kendaraannya untuk haji dan umrahnya.”! 


- 


Ketiga: Membuat Buku Induk 


Yang dimaksudkan secara bahasa adalah kumpulan lembaran, buku atau 
catatan untuk menuliskan nama-nama pasukan dan yang berhak menerima gaji". 

Sedangkan arti menurut istilah udak jauh dari arti secara bahasa, yaitu 
catatan yang menetapkan nama-nama atau perjanjian-perjanjian dan apa yang 
diputuskan untuk menjaga hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak negara 
dari pekerjaan dan harta dan siapa yang menjalankannya dari tentara dan 
pegawai", 

Memang benar bahwa Umar adalah orang pertama yang membuat 
buku induk dalam Islam sesuai dengan pengertian buku induk di atas", 
Pembuatan buku induk merupakan salah satu cara penting pengawasan harta 
yang dimasukkan Umar dalam aturan harta Islam. Tujuan dibuatnya buku 
induk adalah untuk mengawasi pemasukan dan pengeluaran baitul mal. Hal 
itu bisa dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengawasan Pengeluaran 

Kelihatan bahwa pengawasan pengeluaran harta baitul mal adalah 
sebab utama dibuatnya buku induk. Hal itu dilakukan setelah Umar melihat 
banyaknya harta yang mengalir ke ibukota kekhalifahan (Madinah). Maka 


Umar bermusyawarah dengan umat Islam tentang cara pembagian harta 
yang mengalir tersebut. Kemudian beberapa orang menyarankan agar 






589) AkMuttagi ArHlindi. (pur, (12/61, AtMubik Au Thabat, Or, 27387288) 

3 Aib Toabari, Tank  Omawaa AW nak (W473) Ibuu Saad,  TomslJauri Opi, hlra 137, Jsnu Abeil Hadi, pts 
jar 

3 ALMawardi, Onov, biru, 299 Ibr Khaldun, 4 nyailmah, him, 243, De Abrasd Asyyattabi, “Ala A tata Aina, 
Il IPA 

& Da Nash Ilamud, Meiow 4/4 
1 Wuyalilma, hem 341, De, Alwmual AgpSparbashi, Atm 

 Abumad Tadi! (hadutun (/32V5, Abu Yusut, Up ku 6 








Wnbulaut Melylfoah Lontut UH ubi blm, I7L Al Mamandi, Oa bl. 289 anu Khaidun, 
thai AL dam han 170 






646 Vikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


membuat buku induk untuk memastikan pembagian". Maka Umar membuat 
buku induk dan memanggil orang yang bisa menulis dan mengatur, dan 
memerintahkannya untuk menulis nama-nama orang di buku induk? Dalam 
satu riwayat lain disebutkan bahwa Umar mengajak musyawarah umat islam 
dalam membuat buku induk, maka Utsman berkata, "Aku melihat harta 
yang banyak, cukup untuk manusia, dan apabila tidak dihitung, sehingga 
diketahui siapa yang sudah mengambil dan siapa yang belum mengambil, 
aku mengira urusannya akan menyebar.” 


Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar mengirim utusan dan 
bersamanya ada pengawas, maka dia berkata kepada Umar, “Utusan ini 
telah kauberikan kepada keluarganya harta, apabila salah seorang mereka 
tertinggal, darimana temanmu mengetahuinya?” Maka Umar membuatkan 


buku induk untuk mereka." 


Tentang cara pemanfaatan aturan buku induk dalam pengawasan harta 
dan pengaturan pengeluarannya, diriwayatkan bahwa Umar menulis surat 
kepada Amru bin Ash, “Amma bau. Sesungguhnya aku telah memberi 
orang yang ada padaku di dalam buku induk dan keluarga mereka, dan 
bagi orang yang ada pada kami di Madinah, maka lihatlah orang yang telah 
aku beri dan datang kepadamu maka jangan memberi dia dan keluarganya, 
dan barangsiapa yang datang kepadamu dari orang yang belum aku beri, 
maka berikanlah kepadanya sebagaimana engkau lihat aku memberi kepada 
semisalnya..., dan aku mengetahui bahwa ada bantuan yang wajib atasmu, 
maka penuhilah pajak, ambillah dari haknya, kemudian lembutlah kepada 
mereka setelah mengumpul-kannya. Apabila kamu telah mendapatkannya 
dan mengumpulkannya, engkau keluarkan gaji umat Islam dan apa yang 
dibutuhkannya yang harus diberikan, kemudian lihatlah apa yang tersisa 
setelah itu, dan bawalah kepadaku.” 

Dari riwayat-riwayat di atas jelas bahwa pengawasan pengeluaran terjadi 
dengan cara: 

a. Menghitung orang yang berhak mendapat gaji dan mendaftar namanya 
di buku induk untuk memastikan bahwa mereka melakukan tugasnya, dan 
mengetahui orang yang sudah mengambil dan yang belum mengambil, 


3, Alm. 102-104, bnu Abi iyah. psi. (8/4524 AKAskani jas, hlm. 119-194, Ahbds Silam Al sa, Ona. him. 










4), ABaladiri, Ops, Vm 630, Al Mawardi, Ops, lilin, 20, Ax Suyuti, Tarik A2 Chal, bla 4, 
3 


AI Mawardi, Opsi, hlm, 770 214, Al Magriri, Ops, (17178) Tom Kbalhur, Op 4, hlm 201 


Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 647 


sehingga tidak ada seorang pun yang terhalang dari mendapatkan bagiannya 
dan tidak ada yang mengambil lebih. 

b. Membatasi gaji dengan jumlah tahunan yang tetap, dimana ditetapkan 
bagi setiap orang jumlah gajinya dari baitul mal sesuai dasar-dasar tertentu. 

«& Untuk menjamin sampainya hak kepada pemiliknya, Umar mengikuti 
aturan pengawas. Dengan aturan ini dipilih para pengawas, pemimpin, dan 
penjaga. Gaji diberikan kepada para pemimpin daerah, dan mereka memberi- 
kannya kepada yang berhak dalam wilayahnya." 

2. Pengawasan Pemasukan 


Bisa dijelaskan peran buku induk dalam pengawasan pemasukan baitul 
mal sebagai berikut: 


a. Persia dan Romawi mempunyai buku induk untuk menentukan 
jumlah pajak dan cara mengumpulkannya. Beberapa sumber menyebutkan 
bahwa Umar membiarkan buku-buku induk tersebut seperti semula untuk 
mengambil pelajaran darinya dalam menentukan dan mengumpulkan harta 
pajak yang menjadi hak umat Islam atas harta g/// dgimmah. Dan hal tersebut 
mencakup pajak, jisyah dan "syur. 


Di sisi lain, buku induk pajak mengatur urusan tanah kena pajak, 
dengan menjelaskan luasnya dan jumlah pajak yang ditentukan, menjelaskan 
hukumnya dan lain sebagainya. Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah 
riwayat, bahwa ketika terjadi perang Dairul Jamajim", dan catatan asli yang 
memuat penjelasan tentang keadaan tanah hilang, dan tidak diketahui lagi, 
maka setiap kaum mengambil tempat kosong yang dekat dengan mereka". 





b. Tentang zakat, diriwayatkan bahwa Umar apabila mengeluarkan : 
dia menghitung zakat harta para pedagang, kemudian mengambil sebagian 
dari gaji". 

3. Selain buku induk utama di Madinah, dibuat juga buku induk cabang 
di sebagian dacrah kekhalifahan, dan tidak diragukan bahwa keberadaan 





1 Atrlhaban, Ups, (/2L22) Abaw Abi Sysibah, (pad. (S/ 31, Abauhag, Upad (6/386) 

2 Al Mawardi, Opsat hlm 214, Tanu Kbaldun, Ops hlm, 244, Mvshenaf Tavidah, Opi, hlm 73,122, Daku buku iaduk tenbebut 
tetap paca bahasa aslinya sampai ditejemahikan ke dalam bahata Arab pada masa Khalifia Abdu. Malik bin Marwan, berbeda dengan. 
buku tnduk gali yarg dibuat oleh Umat dengan bahasa Arak dari awalnya. Di wayatkan bahwa Ubeman bir Hani dan Huteatah 
bin Yaman dua pegawai Umur uatuk.mengurusi sajak Lek, merek: penducuk kampung dau apa yang wal atas crcta, 
maka keduanya berkata kepada pemirapin kapur "Atis ini taka pergilah da. Dagilih Ciantaa kalian.” 
Muka mera mengambi kmu yang diberikan kj ut Lihat Abu Ubi, on, blm. 57, Tbnu Zanjawiyah, "7, 









Tona Abi Syaibah, 

3 Mangan aini ya da Al 
Uat x7 Ae Nia, OA YA 

4 Nahan Kam Ope 6 Abu Yam Oa 

& AbuUbaid Ops, hlm 4 Iba Zanjawivah, Ona, 





ALA! pada tahun 82. lt AibeThabati, sit, (7242247). mu Kasi. 





nu Abi Syatbah, Opot, (67473) 
Ikatsar iri dishahihkan ole Tbatu Tar 


648 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


buku-buku induk cabang tersebut mempermudah sampainya hak kepada 
pemiliknya. Umar Rudhiyallahu Anhu mengawasi buku-buku induk tersebut 
dan mengawasi para amir daerah karena menganggap mereka bertanggung 
jawab atas pembagian bantuan dan menyampaikan hak kepada pemiliknya. 

Dengan kata lain, dengan keberadaan buku-buku induk cabang tersebut 
berarti tidak ada sentralisasi pembagian, Ini membantu mewujudkan apa yang 
menjadi tujuan Umar, yaitu menyampaikan hak kepada pemiliknya sedang 
mereka berada di negaranya. Hizam bin Hisyam Al-Ka'bi meriwayatkan dari 
ayahnya, dia berkata, “Aku melihat Umar bin Al-Khathab membawa buku 
induk Khaza'ah, sampai dia singgah di Oadid, maka kami mendatanginya 
di Gadid. Tidak hilang darinya satu perempuan, gadis atau janda, rmaka dia 
memberi mereka, kemudian dia pergi dan singgah di Ashfan, dan melakukan 
seperti itu juga sampai dia wafat.” Diriwayatkan juga bahwa buku induk 
Himyar pada masa Umar sesuai dengannya”), 

4. Kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa konsep buku induk diambil 
dari Persi". Dimana Umar mencari cara untuk mengatur urusan harta 
setelah banyaknya harta yang mengalir ke Madinah. Maka orang-orang Persi 
memberitahukan bahwa para Kisra mempunyai sesuatu yang disebut buku 
induk, semua pemasukan dan pengeluaran mereka tercatat di dalamnya 
tidak ada yang ketinggalan. Orang yang berhak menerima bantuan diatur di 
dalamnya menjadi beberapa tingkatan, tidak terjadi kekacauan di dalamnya. 
Maka Umar terinspirasi oleh hal itu dan membuat beberapa buku induk 
dan memberikan gaji"! Ini menunjukkan bahwa wajib bagi umat Islam 
untuk mengambil pelajaran dari apa yang ada pada umat lain dalam aturan 
manajemen, akuntansi, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan 
prinsip dan nilai-nilai Islam. 


Keempat: Penghitungan Akhir 

Pembuatan buku induk telah mempermudah dalam menentukan 
pemasukan baitul mal dan pengeluarannya. Buku induk pajak merupakan 
cara untuk menentukan jumlah pajak. Dan sumber terpentingnya adalah 
pajak yang diwajibkan atas tanah di negara yang ditaklukkan dan jigyuh yang 
diwajibkan atas harta ahli drimmah, demikian juga 'wrperdagangan. Adapun 






,91/226, Aih Thahapat 4! Kura (ih Thabugah Al Kiomssh min Auh Suhiha) (2/153, Maba Osis, (S/2051, 
aa ln 634 

3 ikarakan ju dari Romtari, Lihat AMlaladzir, sar, hlm. 614 

AJbmu At haghoga, ALI GEAAA “Ab Tae Son hanya, lm K8 





Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 649 


tentang pengeluaran, penentuan sektor terpentingnya, yaitu gaji dilakukan 
melalui buku induk gaji, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 

Di sisi lain, setelah pembuatan buku induk, pemasukan menjadi 
tahunan, dan pengeluaran juga tahunan. Oleh karena itu Umar menulis surat 
kepada beberapa pegawainya untuk memberi orang-orang gaji mereka pada 
bulan Muharram dari setiap tahun, dan menarik pajak mereka ketika terbit 
bintang “Syi'ra” pada setiap tahun, yaitu ketika musim panen'), 

Dari apa yang sudah dijelaskan terlihat bahwa setelah pembuatan buku 
induk, ada hubungan antara pemasukan baitul mal dan pengeluarannya. 
Hubungan ini mirip dengan konsep keseimbangan umum dengan konsep 
modern, yaitu penentuan terperinci tentang pengeluaran dan pemasukan 
umum, 


Pengawasan terhadap ketentuan tersebut dilakukan melalui penyeim- 
bangan akhir dengan angka-angka yang realistis bagi masing-masing 
pemasukan dan pengeluaran (penghitungan akhir) untuk dibandingkan 
dengan perkiraan-perkiraan tersebut, sehingga bisa dipastikan terwujudnya 
tujuan yang diharapkan, dan sehingga bisa memberantas setiap penyimpangan 
atau kelalaian pada waktu yang 





ai, 





Diriwayatkan dalam beberapa atsar bahwa Umar meminta penghitungan 
akhir dari beberapa pegawainya, yang menjelaskan pemasukan dan pengeluaran 
mereka agar bisa dilakukan pengawasan terhadapnya. Misalnya diriwayatkan 
dari Abu Musa Rudijallubu Anu, bahwa Umar memerintahkannya untuk 
menyampaikan kepadanya apa yang dia ambil dan apa yang diberikan dalam 
satu lembaran, sedangkan Abu Musa mempunyai seorang juru tulis beragama 
Nasrani, kemudian dia menyampaikannya kepada Umar, maka umar kagum 
dan berkata, “Orang ini tidak lain adalah orang yang bisa menjaga." 


Kelima: Pengawasan Umat 

Diantara karakteistik pengawasan harta dalam Islam adalah bahwa 
umat melakukan peran wajib dalam mengawasi para pemimpinnya. Seorang 
pemimpin adalah manusia, mengalami apa yang dialami oleh manusia dalam 
kekurangan, dan kadang pada mereka pengawasan pribadi melemah, maka 


1. Ateubari, ci, (S7 

&. Du Abu Arah Maamud Abah Cho hi. 46 

3 DedAMul Ara Tum Hala 'MtuhitastutA Igubulini, bla. 88, De, Abttilah AySyaikh Mahmud A-Ttahit, nah 
him 

& Mika. Opi 07341, Mu Ka 






Thor AM sa AI Ani (R/TOINO, btw Haji, pp, 9/190) 


650 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


mereka membutuhkan orang yang mengingatkan mereka akan kesalahan 
mereka dan meluruskan penyimpangan mereka. 


Islam menjadikan pengawasan umat kepada pemimpinnya dan 
memerintahkan mereka kepada yang ma rv/ dan mencegah mereka dari yang 
mungkar sebagai sebuah kewajiban. Umat berdosa dengan meninggalkannya 
selama tidak ada diantara mereka yang melakukan kewajiban tersebut dengan 
cukup", Umar meminta untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Umar 
berkata, “Dan bantulah aku atas diriku sendiri dengan melakukan amar ma'ruf' 
dan nahi munkar dan memberiku nasehat dalam apa yang dikuasakan oleh 
Allah padaku dari urusan kalian.” Dengan demikian umat Islam telah lebih 
dahulu daripada umat yang lain dalam menetapkan prinsip pengawasan umat 
kepada pemimpinnya, ketika sistersistem konvensional belum mengakui 
hak-hak rakyat untuk mengawasi para pemimpinnya, kecuali setelah Islam 
menetapkannya beberapa abad sebelumnya, dimana hal tersebut menyebar 
setelah pemberontakan Perancis pada akhir abad delapan belas Masehi, setelah 
rakyat berkorban besar-besaran untuk mendapatkan hak ini", 


Diantara sisi terpenting yang diawasi oleh umat dari para pemimpinnya 
adalah sisi harta, dimana umat melakukan pengawasan pra, yaitu dengan 
melakukan amar maruf dan bermusyawarah dengan para pemimpin dalam 
urusan harta, dan pengawasan paska, yaitu dengan mengawasi perilaku para 
pemimpin dalam mengumpulkan harta dan mengeluarkannya, dan menolak 
setiap penyimpangan dari perilaku yang lurus dalam hal ini. Berikut ini 
penjelasan tentang peran umat dalam pengawasan harta dalam naungan fikih 
ekonomi Umar Kadhiyallahu Antu. 

1. Pengawasan Pra Amar Ma'ruf 


Umat Islam pada masa Umar Radhiyallabu Anbu menjalankan apa yang 
diwajibkan oleh syariat, yaitu memberi nasehat kepada para pemimpinnya 
dalam urusan harta dan lain sebagainya, dan mereka menyampaikan pendapat 
pendapat yang menurut mereka bisa mewujudkan kemaslahatan umat. 


1 Sudah ralum bahwa Ivlm menjadikan amar ms'yuf nahi mungkar beberapa vngkatn, sebagaimana membuat kaidah dan aruran- 

nakn song kenglarunkepecokepungara dak memebablan emungaran yng ki bor LA 

bkan epea at untu nge pat pemansnnya am jua merata utuk ta kepada 
kan hapal malai, dindiha 

ng ada lya ai Aas Lia Syok Tn Iba 











ny selama tik ceibat adanya hekufuran yang nyatu: 
ah, Mapan Atma (212190, 








una in AK dh 
pa Ialam menjadikan re 
far trap nedakukannya, tadangkas hu 
ak ka eh Pa Kanya mna 


Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 651 


Tidak hanya itu saja, bahkan Umar meminta umat untuk menyampaikan 
pendapat yang bagus kepadanya tentang urusan harta, yaitu dengan 
mengajak musyawarah umat dalam masalah yang tidak ditemukan solusinya, 
diantaranya yang berhubungan dengan harta umat Islam, 

Mengajak umat bermusyawarah dalam urusan harta adalah cara 
terpenting dalam pengawasan harta. Dengan cara itu, umat bisa ikut andil 
dalam menentukan siapa yang lebih utama, mengususkan pemasukan, 
memastikan pengeluaran dan ketentuan harta lainnya'!, 

Berikut ini contoh peran musyawarah pada masa Umar Radhiyallahu 
Anbu dalam pengawasan harta: 

a, Dari sisi mendapatkan pemasukan, umar mengajak umat Islam 
bermusyawarah dalam hal-hal yang berhubungan dengan sumber terpenting 
pemasukan baitul mal. Contonya diriwayatkan bahwa suatu kaum datang 
kepada Umar dan meninta Umar untuk mengambil zakat dari unta-unta 
mereka, dan ketika Umar tidak mendapatkan sandaran syariah tentang hal 
tersebut, maka umat Islam menganjurkan untuk menerimanya, selama tidak 
menjadi yisyuh rutin atas kaum itu yang mereka minta sesudahnya”), 


Umar juga mengajak Umat Islam bermusyawarah tentang negara-negara 
yang ditaklukkan, maka pendapat umat menetapkan untuk tidak membaginya 
dan mewajibkan pajak kepadanya, sebagaimana Umar mengajak Umat Islam 
bermusyawarah tentang masalah jimyuh, juga berhentinya Umar mengambil 
Jisyuh dari orang-orang Majusi, sampai dia bermusyawarah dengan umat Islam, 
maka jelaslah baginya kebolehan mengambil jizyuh dari mereka"), Umar juga 
mengajak umat Islam bermusyawarah tentang mengambil "syur dari para 
pedagang aiw/ barb, rnaka umat Islam menganjurkan untuk mengambilnya. 

b. Umar mengajak umat bermusyawarah dalam memilih pegawai pajak", 
balikan Umar meminta penduduk beberapa daerah untuk memilih seseorang 
yang paling shalih dan paling baik diantara mereka untuk dipekerjakan 
oleh Umar sebagai pegawai pajak daerahnya", Tidak diragukan bahwa 
keikutsertaan para penduduk dalam mencalonkan pegawai pajak memberi 
mereka kesempatan untuk mengawasinya, sebagaimana pilihan mereka kepada 


H AbAwarvilah pot, hlm, 32 
wu anna“ Porn (1/21 
Milik, Al Muwsthtlu', (17278) AKB 
Oam 
£ Abu Yusaf, Ong, hlm. 70 

(Atu Yasa Wi Ud 217 





1 Ashab Idi mu, (1383197), Abdul Rasa Opok (0/66091, AMBaihugi, Ops 





652 Vikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


pegawai tersebut membantunya untuk bersikap lurus dalam menjalankan 
tugasnya, sclama dia merasa bahwa umat yang diurusi masalah pajaknya itu 
mempunyai andil dalam memilih dan menunjuknya. 


« Di sisi pengeluaran, musyawarah lebih banyak dilakukan, dimana 
Umar mengumpulkan umat Islam ketika datang kepadanya harta untuk 
mengajak mereka bermusyawarah tentang cara pembagiannya, dan mengajak 
mereka bermusyawarah tentang jumlah gaji dan pembagiannya!, bahkan 
mengajak umat bermusyawarah dalam menentukan gajinya dari baitul mal. 

Di sisi lain, musyawarah Umar dengan umat Islam meluas dan mencakup 
masalah teknis, yang pada masa sekarang dianggap sebagai kekhususan 
kekuasaan eksekutif dan tidak bertentangan dengan kekuasaan legislatif, 
diantaranya pembuatan buku induk dan penetapan waktu pemberian gaji", 


2, Pengawasan Pemberantasan (Nahii Mungkar) 


Umar memerintahkan umat untuk melakukan perannya dalam pengawasan 
terhadap dirinya, dan mengingatkan kekurangannya dan menekankannya. Umar 
berkata, “Aku menyebut nama Allah kepada kalian, tidaklah ada seseorang yang 
melihat kekurangan padaku, kecuali dia mengatakannya.”" Kadang-kadang Umar 
juga menguji umat agar merasa tenang dengan adanya orang yang mengawasi 
penguasa dan meluruskannya. Umar menganggap hal itu sebagai salah satu 
kewajiban manusia dalam mengingkari perbuatan yang mungkar. 

Riwayat yang menyebutkan pengingkaran umat pada tindakan Umar 
terhadap baitul mal sangat jarang, bahkan bisa dikatakan bahwa apa yang 
diriwayatkan tentang hal ini bukan menunjukkan keingkaran atas kesalahan 
atau kelalaian dalam menunaikan amanat, akan tetapi pada hakikatnya 
berhubungan dengan masalah ijtihad karena perbedaan arah pandang, 
Diantara riwayat tentang keingkaran dalam hal keuangan, diriwayatkan 
bahwa didatangkan kepada Umar kain dari Yaman, kemudian Umar memberi 
tiap orang satu kain, kemudian dia naik ke mimbar, dan dia memakai dua 
kain dari kain-kain tersebut, maka dia berkata, “Wahai manusia, apakah 
kalian tidak mendengarkanku?” Maka Salman berkata, “Kami tidak akan 
mendengarkanmu.” Umar berkata lagi, “Kenapa wahai Abu Abdillah?" 
Lalu Salman menjawab, “Karena engkau membagi kepada kami satu kain 


Ino, 103, Abdul Rarsng, Opss, (117100, 471812152) AihThabari, jas (17471 

2 Abdul Kazzag, Opo, (11/108:105) Ath'habari Cr 

3 Abdul Razzag Ops 9/108-205), Abu Yusut, Oni 
(224), Ovthab Tbrahims Muhammad, “Siryad 


A3 takbosinya daya 






, po, (/200 Ibuu Said, Ah Tluhupor-1! Kaos, 
lih 8 Ceria AE Rhatha bra. 23 





Bab III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 653 


masing-masing, dan engkau memakai dua kain.” Maka Umar berkata, “Jangan 
terburu-buru, wahai Abu Abdillah,” kemudian Umar memanggil Abdullah 
bin Umar dan dia datang, lalu Umar berkata, “Apakah kain yang aku pakai 
adalah kainmu?” Abdullah bin Umar menjawab, “Demi Allah, iya.” Kemudian 
Salman berkata, “Sekarang berbicaralah, kamu akan mendengar,” 


Keenam: Pengawasan Ilarta Terhadap Para Pejabat 


Umar sangat memperhatikan pengawasan terhadap para pegawainya, 
khususnya dalam urusan harta, agar tidak ada seorang pun dari mereka yang 
memanfaatkan pekerjaannya untuk memperkaya diri dengan harta umat Islam. 
Pengawasan yang dilakukan oleh Umar terhadap para pegawainya mempunyai 
beberapa bentuk dan cara, diantaranya pengawasan pra (pencegahan), dan 
pengawasan paska (pemberantasan). Berikut ini penjelasannya: 

1. Pengawasan Pra 


Yaitu membuat kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan 
untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Diantara 
kebijakan tersebut antara lain: 

a. Penghitungan Kekayaan Pegawai Ketika Ditunjuk 


Diriwayatkan bahwa Umar apabila mempekerjakan seorang pekerja, maka 
Umar mencatat hartanya?! Tujuan mencatat harta tersebut adalah mengawasi 
penambahan harta itu dan mengetahui sumber penambahan tersebut, 
sebagaimana akan dijelaskan. Apa yang dilakukan oleh Umar sebelum empat 
belas abad lebih ini dalam aturan-aturan modern disebut “Penetapan jaminan 





keuangan”, dimana beberapa negara barat modern mencoba menerapkannya 
sebagai sarana untuk mencegah pemanfaatan jabatan untuk mencari kekayaan 
atau mengambil harta umum. Seperti apa yang diserukan oleh Dewan Parlemen 
di Inggris agar para menteri dan wakil parlemen mengungkapkan tentang 
kekayaan mereka, sumber hartanya dan sumber pemasukan mereka, tentang 
pekerjaan yang mereka kerjakan disamping jabatannya sebagai menteri atau 





hut Hadi, Ope, 12/879) Sana owayat 
'mendeng tantangan dengan apa yang disebutkar: daam 
NLGr adan Susah tentang kewajiban tat kepada perannya dan talakmelawanya mlarts cak memerahkan berbuat rata, 
batisan walau Umar memaksi dua kain, ticak menggugurkan bak txt kepadanya, secuzl Salman tidak bermaksud sunguh sungguh 
sapa yang diucapkannya, akan tetapi ingin "mer dapat penjelasan, Iahutu or Ada Dyahabi menyebutkan bahwa Salman ditang 
sda Umar, dan Umar menemuinya dan bertanya keoadanya, "Wakai mudaraku, apakah ssmpsi kepadamu berita entargku yang 
engkawbenci? Maka Salman menjawab, “Sampai kepadaku bahwa engkau mesipumpalkan di meja maakansnu lemak Van daging dan 
samapai kepodaku bahws engkau mempanya. dua kain. Satu evge1n Berikan ke-ungamu dan satu la: engkau paka ketika teltar " 
Umar berkata," Apakan selain yang imi?” iman herk 
'ASS. pemabutynya mengatakan bawa para peruwinya Sagah, aka tapi ar 
terentangan dengan Fenyatebenyat tetang skgkert vr pada dirinya sendiri 
2 Ibnu Snsd, Upot, (3/21) Alladann, Avstdang, bla. 270,193, Ibaul Jaaz, Upi, Alasayib Uma hlm. 15, bnu Asakar, 
Ogan, 440276377), AnSuyuthi, Ot him. 112 



















5" ieaputun).owaya ini dai dan 





654 Fikih Rkonomi Umar hin Al-Khathah 


wakil parlemen, bahkan meminta untuk memeriksa para menteri sebelumnya, 
sebagaimana dewan tersebut meminta untuk dikeluarkannya peraturan untuk 
memeriksa para menteri dan wakil rakyat atas tanggungan harta mercka dan 
meminta agar menteri mengungkap tentang harta kekayaannya ketika memasuki 
kementerian, kemudian mengungkapkan harta kekayaan itu ketika dia keluar 
dari kementerian", 


b. Melarang Para Pejabat Berdagang Selama Masa Jabatannya 


Umar tidak memperbolehkan bayi para walinya untuk melakukan 
perdagangan selama mereka menajadi pejabat dan melarangnya, Seperti apa 
yang ditulis dalam suratnya kepada Abu Musa, “Jangan sekali-kali engkau 
berjual beli!” ketika Umar menunjuk Syuraih sebagai hakim, Umar berkata, 
“Jangan sampai engkau mendapat keburukan dan jangan sampai mendapat 
bahaya, jangan membeli dan jangan menjual!”! Umar menulis, “Perdagangan 
seorang amir dalam masa keamirannya adalah kerugian.” Tujuan terpenting 
melarang para wali berdagang adalah untuk menghadapi alasan bahwa 
tambahan dalam kekayaan mereka karena menjalankan perdagangan, 
sebagaimana berkumpulnya para wali dengan rakyat dalam perdagangan 
mereka itu merusak mereka, karena tidak adanya keseimbangan, bisa saja 
wali mengambil apa yang bukan haknya, sebagai basa-basi karena dia adalah 
seorang wali atau amir. 


2. Pengawasan Paska 


Umar tidak mencukupi dengan syarat-syarat yang dibuatnya untuk para 
walinya ketika menunjuk mereka, akan tetapi Umar juga mengawasi mereka 
untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan syaratsyarat tersebut dan 
untuk memberantas setiap penyimpangan ketika terungkap, Diantara bentuk 
pengawasan tersebut antara lain: 

a. Dari Mana Kamu Mendapatkannya? 

Apabila Umar mengetahui bahwa salah seorang pegawainya hartanya 
bertambah dengan tidak wajar seperti sebelum berkuasa, maka Umar 
memanggilnya dan memeriksanya atas hal tersebut, dan sering bertanya 


1 Muththati Amin, aga! fan pung AK Arga vol (oa) gl. 22/5/1W8 M, bim 3. lihat yaga De, Muhamad Kila Abdul 
Raluman Aling bung, Tang Amat telan“ Nigfome Albani, blm HL 

2 Sihattakhrjnya di okpar 

9 Wak AkiharAi dit, (4/190) Ibuu H. 
sekarang” Lihat In ALGhabh (8/25 

4 Sinattakhojnya daikpan 





ta. “Aka dak menemukannya”, AL Albani berkata, “Aku tdak berpijak padanya 
Jib bin Abdul Ari AI Asy Syaikh, Ap Tudus'f M To min ne? AG alm 208 





Bab II: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 655 


kepada para pegawainya, “Dari mana kamu mendapatkannya?” Ada banyak 
atsar yang diriwayat tentang pemeriksaan Umar terhadap para pegawainya 
dan mengambil sebagian harta mereka yang bertambah, apalagi bila pegawai 
tersebut tidak menunjukkan alasan-alasan yang meyakinkan atas tambahan 
harta tersebut. Diantaranya diriwayatkan dari Abu Hurairah ketika datang 
dari Bahrain, dia berkata, “Umar berkata kepadaku, Wahai musuh Allah 
dan musuh kitab-Nya, apakah engkau mencuri harta Allah? Abu Hurairah 
berkata, “aku berkata, “Aku bukan msuh Allah, bukan pula musuh kitab-Nya, 
tetapi aku musuh orang yang memusuhi keduanya, dan aku tidak mencuri 
harta Allah.” Maka Umar berkata, “Lalu Dari mana engkau mengumpulkan 
sepuluh ribu?” Abu Hurairah berkata, “Aku berkata, Wahai Amirul Mukminin, 
untaku berkembang biak, modalku bertambah, dan gajiku bertambah,.” Maka 
Amirul Mukminin memerintahkan untuk mengambilnya dan diambil, dan 
Abu Hurairah berkata, “Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin.” 

Diriwayatkan juga bahwa Umar memecat Al-Harits bin Wahab dari 
pekerjaannya, dan mengambil sebagian hartanya, Umar berkata kepadanya, 
“Alangkah budaknya, satu unta muda kau jual seratus Dinar? “Dia berkata, 
“Aku keluar membawa uang negara, maka aku berdagang dengannya.” Maka 
Umar berkata, “Sesungguhnya demi Allah, kami tidak mengutusmu untuk 
berdagang dengan harta umat Islam.” 


Menghitung kekayaan pegawai ketika ditunjuk dan mengawasinya 
setelah itu, kemudian mengambil sebagian harta yang bertambah dalam 
kekayaannya selama berkuasa adalah hal-hal yang pertama kali dilakukan oleh 
Umar, Pengambilan sebagian harta ini adalah untuk kehati-hatian atas apa 
yang diberikan kepada mereka sebagai pejabat dari fasilitas dan lainnya, dan 
bercampurnya dengan harta pribadi mereka, maka harta mereka dijadikan dua 
bagian untuk mereka dan umat Islam, dan apabila terbukti pengkhianatan 
mereka, maka diambil semua hartanya". Umar menerapkan strategi tersebut 
terhadap dirinya sendiri, dan keluarganya. Contohnya, diriwayatkan bahwa 
Umar Radhjullabu Anbu memberikan harta milik anak yatim yang ada padanya 
kepada Utsman bin Abil Ash, untuk diberikan kepada para pedagang yang 













Ibuu Zanah, (pc, 2/20) Alan. ln. 270. Di Mahamnud Ridha dal Rahman 
2198, Abal Rarzag, Oi, (11/323) Abu Ubi, Ons/, hlm 282, lenu Zanjuviyah, Opa (2/605 De, 
(One kim, 20837 Pet Uta bi 12 
$ Ghalib Abdul Kali AlOusy Opa hla. 382-384 

Syalkhul Islam Tbau Taiiyah, 4 Sijeuh “Lg-Ojurpss hlm 6 67, Tbmul Oayyim, “si Tiara ti Hati, hlra 13 Ghalib Ahiul 
Kefi AlOura yi, Open, alus R3. 





656 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


mempergunakannya. Setelah satu tahun, Utsman datang kepada Umar dan 
Umar bertanya kepadanya tentang harta tersebut, “Apakah ada untungnya?” 
Utsman berkata, “Sampai seratus ribu.” Maka Umar berkata, “Apa yang kamu 
lakukan?” Dia berkata, “Aku memberikannya kepada para pedagang dan aku 
beritahu mereka kedudukan anak yatim di sisimu.” Maka Umar berkata, “Tidak 
ada seseorang pun yang lebih pantas dalam diri kami untuk tidak memberi 
makan kami sesuatu yang kotor daripada engkau. Kembalikan modal kami dan 
kami tidak butuh keuntunganmu.”? Di dalam atsar ini Umar tidak menerima 
keuntungan harta tersebut dan bersikap mura' dari mengambilnya ketika 
mengetahui bahwa harta tersebut diperoleh dengan memanfaatkan kedudukan 
khalifah dan kemuliaannya dalam hal tersebut. Demikian juga pengambilan 
sebagian harta atas keuntungan yang diberikan oleh Abu Musa kepadanya, 
juga pengambilan sebagian harta anaknya Abdullah dari keuntungan apa yang 
dibelinya dari pajak Jalula”, dan lain sebagainya dari keadaan yang dirasakan 
oleh Umar bahwa ada penyalahgunaan di dalamnya. Umar mencintai para 
sahabat seperti mencintai dirinya sendiri, Umar tidak suka seseorang membawa 
harta kepadanya yang di dalam harta tersebut ada bau syubhat". 
b. Mengambil Kesimpulan Dengan Tanda-tanda Luar 


Gara ini berdasar pada tanda-tanda yang nampak sebagai petunjuk- 
petunjuk dekat atas jumlah kekayaan, Cara ini merupakan salah satu cara yang 
diikuti oleh manajemen pajak di banyak negara modern untuk menentukan 
jumlah pajak. Seperti mengambil kesimpulan dari pemasukan dan harga sewa 
tempat tinggal, dan tempat kerja. Bahkan Perancis mengambil kesimpulan 
dengan jumlah jendela dan jumlah pintu sebagai indikasi harga rumah?! 

Umar telah lebih dulu mengikuti cara ini, dia mengambil kesimpulan 
dengan beberapa tanda luar atas kekayaan para pegawainya. Diriwayatkan 
bahwa Umar melihat bangunan yang dibangun dengan batu dan kapur, maka 
Umar berkata, “Milik siapa imi?” Lalu mereka menyebut seorang pegawainya 
di Bahrain. Maka Umar berkata, “Dia akan terus mengumpulkan dirham- 
dirham sampai keluar tenggorokannya dan hartanya menimpanya.” Umar 
menulis surat kepada Amru bin Ash, “Sesungguhnya telah tersebar harta, 
budak, bejana, dan hewan milikmu, dan itu tidak ada padamu ketika kemu 


weayat tersebut menyebutkan bahwa pokak harta tersebut ada'ah sepuluh rbu 

hat takhrsnya cs depan 

Lihat takhrsjnya ci Jepan, 
M 


Huwarat, bt IG 
at hlm. 281238 
1 Opo (IYA) 






Bab 111: Pengawasun Negara Terhadap Ekonomi 657 


memimpin Mesir." Umar juga berkata, “Bagiku atas setiap pengkhianat ada 
dua penjaga, air dan tanah.” 
c. Kunjungan Mendadak 


Umar melakukan kunjungan mendadak kepada beberapa pegawainya 
tampa sepengetahuan mereka. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk 
mengetahui keadaan mereka sebenarnya. Diriwayatkan bahwa ketika Umar 
pergi ke Syam, dia melakukan kunjungan mendadak kepada beberapa 
pegawainya di sana. Umar keluar bersama Bilal, maka mereka mulai 
mendatangi rumah beberapa pegawai, dan Bilal meminta izin, lalu berkata, 
“Aku dan orang yang bersamaku” Maka dikatakan, “Engkau dan orang 
yang bersamamu.” Maka Umar masuk dan melihat harta benda yang ada di 
dalam rumah mereka, serta gaya hidup mereka untuk mengetahui tingkat 
kelapangan hidup mereka di dunia”. 

d. Kerahasiaan 

Diantara cara yang dilakukan Umar untuk mengawasi para pegawainya 
adalah seperti diriwayatkan bahwa Umar memerintahkan mereka untuk 
masuk Madinah pada siang hari, agar tidak tersembunyi apa yang mereka 
bawa", Diriwayatkan juga bahwa ketika Umar mengetahui kedatangan 
beberapa pegawainya, maka dia bersembunyi di jalan untuk melihat pegawai 
itu tanpa diketahuinya dan melihat apa yang biasa dilakukannya", 

Kerasnya pengawasan Umar terhadap para pegawainya tidak berarti 
menyangka mereka melakukan pengkhianatan, akan tetapi bersumber dari 
kuarnya perasaan Umar akan tanggung jawab atas perilaku para pegawainya 
dalam pekerjaan mereka dan harta umat Islam yang ada di bawah kekuasaannya. 
Umar berkata, “Siapa saja pegawaiku yang menzhalimi seseorang, dan 
kezhalimannya sampai kepadaku dan aku tidak merubahnya, maka aku telah 
menghaliminya”8 Umar berpendapat bahwa tanggung jawab tidak gugur 
hanya dengan memberi syarat kepada pegawai, akan tetapi harus dilakukan 
pengawasan untuk memastikan dilaksanakannya apa yang disyaratkan kepada 






1/25, Bl) 
12/4854), LoaulJaui, Maraui our la 215, Ibuu Abdil Hadi, Opscie,(2/679) Umar mendapati beberapa 
am kesaitan hidup, maka Ursar ingin welapangkannya, akan tecapi merek menolak sebagaimana Umar juga 
Ineliht beberapa pegawainya berlebihan dalam pengeluaran maka umar menegutya 

AlKituni,.trlimw. dorjat 17208) 

Ima Ab: Syabah: Jas, (6/384-545) bal Jauzi Iliit Av afeeh 11/291), Ad Drababi, Opsi (2/306), AEMlunagi Al lindi, 
Opor Naa) 

Ibmu Saad, prt 3/232), Ibu Jawi, Ope, lm, MI, Ibnu Abdi Hadi, Opsi, (2/511) 

(Atiihabui, Op (5/20), Numul Jawa Opa hiu 193 144, Ibuu Abi Itadi. pud (2/510) 














658 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


mereka” Ini berarti bahwa pengawasan adalah tanggung jawab yang harus 
dilaksanakan, walapun pegawai itu bersih dan dapat dipercaya. 


Pemahaman yang buruk dan ketidakpahaman tentang pengawasan tersebut 
menyebabkan pengaruh yang tidak baik, contohnya apa yang dikatakan oleh 
para peneliti bahwa ada permainan terhadap harta negara, dan bahwa jumlah 
orang yang mempermainkan harta negara tersebut tidak bisa disepelekan, dan 
bahwa ada kemugkinan kecurangan dalam mendapatkan harta! 


Ketujuh: Penghitungan dan Pencatatan 

Umar sangat memperhatikan penghitungan dan pencatatan urusan 
keuangan yang berhubungan dengan baitul mal. Umar melibatkan dirinya 
dalam proses penghitungan dan pencatatan. Diriwayatkan bahwa Umar, 
Utsman dan Ali masuk kandang unta sadagah, maka Utsman duduk di atap 
menulis, Ali berdiri mendiktekan kepada Utsman apa yang dikatakan olch 
Umar, sedang Umar berada di bawah matahari berdiri pada hari yang sangat 
panas, menghitung unta sadagah, dan mencatat warna dan umurnya. 

Tentang penghitungan dan pencatatan diriwayatkan bahwa Umar ketika 
datang ke Syam, dia mengelilinginya maka dia singgah di Himsh, maka dia 
memerintahkan agar mereka mencatat orang-orang fakir dri mereka dan berkata, 
maka diberikan kepadanya catatan, dan ternyata di dalamnya ada nama Amir 
bin Hadzim, amir Himsh, maka Umar bertanya, “Siapakah Amir bin Hadzim 
itu?” mereka menjawab, “Amir kami.” Umar bertanya lagi, “Amir kalian?” 
Mereka berkata, “Iya.” Maka Umar terkejut, kemudian berkata, “Bagaimana amir 
kalian bisa fakir? Di mana gajinya? Di mana rizkinya?2” Mereka berkata, “Wahai 
Amirul Mukminin, dia tidak memegang sesuatupun.” Maka Umar menangis'. 


Kedelapan: Menunjuk Para Pegawai yang Pandai Untuk 

Mengumpulkan Pajak 

Umar memperhatikan untuk menunjuk para pegawai yang mempunyai 
pengalaman dan pengetahuan tentang pekerjaan dalam mendapatkan pemasukan 
agar mercka melaksanakan pekerjaan dengan cara yang baik, memudahkan 
proses pengawasan harta, mewujudkan keadilan dalam menentukan pemasukan 
dan lemah lenbut dalam mendapatkannya. Contohnya penunjukan As-Saib bin 
Al-Agra' untuk mengurusi harta rampasan perang pada beberapa peperangan, 


& Najnzan Yasin, 4! dnabw' Af Lpthadipah f Asbt-Ar alan Ar Raid lan 224216. 
2 Ath Thabar, 5 Opi (2/393 384) Too Asakir, Opa 
3 AnulJauri, ajaa J/NG-N9) Abal. Fatah A6 Radio, lih, 614 









Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 659 


karena dia adalah orang yang pandai menulis dan menghitungil, Umar juga 
menyarankan Abu Bakar Radijallthw Anhu untuk meminta bantuan Anas bin 
Malik untuk mengumpulkan sadagah, dan memberi alasan bahwa Anas adalah 
orang yang pandai menulis dan cerdas, 

Diantara hal yang pertama kali dilakukan oleh Umar adalah mengkhusus- 
kan seorang petugas untuk mensurvei daerah-daerah yang ditaklukkan, Hal 
itu setelah ditetapkan untuk tidak membaginya dan mewajibkan pajak 
kepadanya", Umar bermusyawarah dengan umat Islam dalam memilih orang 
yang akan mensurvei daerah dan mewajibkan pajak kepadanya, dan jisyu/ bagi 
penduduknya", Umar berkata, “Telah jelas bagiku, maka siapakah orang yang 
mempunyai kecerdasan dan kepintaran, menempatkan bumi pada tempatnya, 
dan menempatkan atas seseorang apa yang bisa mereka tanggung?” Maka 
mereka bersepakat kepada Utsman bin Hanif, lalu mereka berkata, “Engkau 
bisa mengutusnya untuk hal yang lebih penting dari itu, dia mempunyai 
kecerdasan, akal dan pengalaman," Maka Umar menemuinya dan memilihnya 
untuk mensurvei tanah Irak?! Utsman bin Hanif telah melaksanakan tugas 
tersebut dengan baik, dia mengatur pajak, memisahkan jumlahnya atas setiap 
jenis tanaman dan biji-bijian". 

Di sisi lain, Umar membuat aturan tentang orang-orang yang mengambil 
pajak dan zakat yang lebih dikenal dengan nama “A/-Asyir”. Aturan Umar 
untuk mereka adalah agar mereka mengambil sepersepuluh (10 persen) dari 
para pedagang ahlw harb, setengah dari sepersepuluh (5 persen) dari a/i 
Ugimmub dan seperempat dari sepersepuluh (2,5 persen) dari para pedagang 
Islam. Tindakan tersebut merupakan sikap lemah lembut terhadap pemilik 
harta yang rumah mereka jauh dari kekhalifahan Islam, karena sulit bagi 
mereka untuk membawa zakat harta mereka ke daerah kekhalifahan, maka 
Umar menunjuk “4/.4syr” untuk mengumpulkannya"! 


Kesembilan: Kesaksian Atas Baiknya Pemasukan 

Umar selalu bertanya kepada para pegawai pajak dan jigyubnya tentang 
keadilan dalam menentukan pemasukan, dan bahwa tidak ada seorangpun 
yang dizhalimi. Maka mereka memastikan hahwa penentuan mereka adil dan 







61 
12/72), Ibu Hajat, Opsi, (1/278) 
Jul Kali ALOznyi, lmty A/rny g Aorb mu Amd: (VUSOAN) 





6 Wu Ubaid, Ops ll 74 
7 Dr Yusuf Alagarndammi, (301 Lubat (2/72) Rutbub Ibrahim tahammad, Op him tetas 





660 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


bahwa jisyah tersebut lebih kecil dari kemampuan @)// dgimmah, Akan tetapi 
Umar tidak cukup dengan itu, dia mencari cara untuk memastikannya, yaitu 
apabila mengumpulkan pemasukan dari daerah-daerah, dia meminta sepuluh 
saksi dari setiap daerah, Umar mendatangi mereka dan mereka bersaksi empat 
kali dengan menyebut nama Allah bahwa pemasukan tersebut /hayib (baik), 
tidak ada kezhaliman terhadap orang Islam atu alif dgimmal". 


Kesaksian yang diulangulang empat kali tersebut merupakan jenis 
pengawasan terhadap petugas pajak, karena orang-orang yang bersaksi tersebut 
harus mengawasinya dengan detil, agar kesaksian mereka benar, karena tidak 
boleh bagi seorang muslim untuk bersaksi kecuali atas apa yang diketahuinya, 
dia juga merupakan cara untuk mewujudkan satu tujuan terpenting dari 
pengawasan harta, yaitu memastikan baiknya pemasukan. 


Kesepuluh: Bertanya Kepada Orang Yang Berpengalaman 

Diantara cara yang diikuti oleh Umar untuk mewujudkan apa yang 
menjadi tujuannya untuk berbuat adil dalam menentukan pemasukan adalah 
dengan bertanya kepada orang yang berpengalaman, walaupun dari orang 
non-muslim, untuk mengetahui beberapa petunjuk yang bisa membantu 
untuk menentukan pemasukan bagi negara yang ditaklukkan dengan cara 
yang adil, Umar bertanya tentang cara yang dilakukan oleh orang asing dalam 
membayar pajak sebelum penaklukan Islam. Hal tersebut dibuktikan oleh 
atsar yang diriwayatkan, bahwa Umar mengutus Hudzaifah bin Yaman dan 
Utsman bin Hanif kepada para pegawainya untuk mengambil pajak Irak 
agar masing-masing mengirim dua pemimpin kabilah. Maka masing-masing 
mengirim dua pemimpin kabilah dan bersamanya ada dua penerjemah. Ketika 
keduanya menghadap Umar, dia bertanya kepada mereka, “Bagaimana kalian 
menunaikan kepada orang-orang asing di bumi mereka?” Mereka berkata, 
“Dua puluh tujuh Dirham." Maka Umar berkata, “Aku tidak ridha terhadap 
kalian dengan ini.”3 Diriwayatkan bahwa Umar ingin mensurvei sebuah 
daerah dan mewajibkan pajak kepadanya, an itu menurutnya lebih baik bagi 





wajib pajak dan lebih baik untuk menambah pajak tanpa membebani mereka 
apa yang tidak mereka sanggupi.! Diriwayatkan juga bahwa ketika pajak dari 
Mesir terlambat, maka Umar menulis surat kepada Amru bin Ash, “Kirimkan 
kepadaku seseorang dari penduduk Mesir,” Maka Amru mengirim seseorang 


| Libantkhrinya di depan 
2 Abu Yasut Onat, bln. 90 
Abu Yasa, Op, Jln 189 


Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 661 


yang datang dari Oibthi, maka Umar bertanya kepadanya tentang Mesir dan 
pajaknya sebelum Islam, maka orang itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, 
sebelumnya tidak diambil darinya apapun, kecuali setelah pembangunannya, 
dan pegawaimu tidak melihat kepada pembangunan, tetapi mengambil apa 
yang tampak darinya, seolah dia tidak menginginkannya kecuali untuk satu 
tahun saja.” Maka Umar mengetahui apa yang dikatakan, dan menerima 
alasan Amru."! 

Diriwayatkan bahwa Umar ketika ingin menetapkan jizyah, biasanya 
dia bertanya kepada beberapa penduduk Sawad tentang pekerjaan mereka, 
tentang keluarga mereka dan liburan mereka". 


Kesebelas: Kejelasan Aturan 

Agar bisa mengawasi para pegawai pengumpul pajak dengan efektif, 
maka aturan harta yang dilaksanakan harus jclas bagi mereka. Pengawasan 
ada untuk memastikan tingkat ketaatan mereka terhadap aturan tersebut 
dan mengevaluasi-nya, sebagaimana pembuatan aturan tersebut untuk para 
pegawai mencegah mereka untuk melakukan usaha yang membahayakan 
orang yang dibebani. 

Di sisi lain, kejelasan aturan tersebut hagi pemberi dana tidak memper- 
bolehkan adanya kesempatan untuk menakwilkan nash-nash atau butir 
perjanjian dan menjadikannya sebagai cara untuk menghindar dari membayar 
harta yang menjadi hak baitul mal. Ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan 
dalam prinsip kepastian, yang merupakan salah satu prinsip perpajakan 
yang sudah dikenal, yaitu pembatasan pajak dengan jelas, tanpa kesewenang- 
wenangan. Hal tersebut mencakup jumlah pajak, dan waktu pembayarannya, 
dan cara pembayarannya". 

Umar memberikan para pegawainya aturan terpisah tentang sumber 
keuangan yang bermacam-macam, dari penghitungannya, cara mendapatkannya 
dan hakhal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana 
para pemberi dana bisa mengetahui aturan tersebut dengan mudah. Berikut 
ini penjelasannya: 

Tentang sadagah, Umar menulis satu kitab menjelaskan tentang hukum- 
hukumnya, menjelaskan nishab-nishabnya, apa yang diambil darinya, cara 








662 ikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


mendapatkannya dan lain sebagainya. Kitabnya ini terkenal pada para ulama 
dan tersimpan di Madinah", sebagaimana dengan kemampuan sorang muslim, 
dia bisa mengetahui nash-nash yang berhubungan dengan zakat dengan mudah, 


Tentang hal yang berhubungan dengan pajak dan jisyah, aturan Umar 
sangat detil. Diantaranya Umar ketika menugaskan Utsman bin Hanif untuk 
mensurvei bumi Sawad (memerintahkannya untuk mensurvei Sawad, yang 
makmur dan tidak, dan tidak mensurvei danau, bukit, hutan atau rawa air), 
dan menentukan daerah yang disurvei, dan memilih daerah terpanjang, 
daerah terpendek, dan daerah pertengahannya, maka dia mengumpulkan tiga 
darinya dan mengambil sepertiga darinya dan menambah satu genggaman 
dengan jempol berdiri, kemudian mencap kedua ujungnya dengan timah, 
dan mengirimnya ke Utsman bin Hanif untuk mensurvei Sawad. Setelah 
Utsman selesai dari suvei, dia mengirim hasilnya kepada Umar Radbija/lahu 
Anim, maka Umar menulis surat kepadanya, “Wajibkanlah pajak atas setiap 
kantung, yang makmur atau tidak, dengan satu Dirham lebih sedikit, dan 
wajibkan atas orang kaya, setiap kantung sepuluh Dirham, dan berikan mereka 
makan dari madu dan tumbuhan.” Dan Umar berkata, “Ini adalah kekuatan 


bagi mereka untuk mengurus negara mereka.” 


Adapun tentang jigyah, Umar telah menctapkan jumlahnya dan 
menjelaskan orang yang harus tunduk kepadanya dan orang yang dimaafkan 
dan lain sebagainya dari aturan yang berhubungan dengannya, 

Di sisi lain, penetapan pajak dan jizyal, juga 'nsyar, terjadi dengan 
kesepakatan (perjanjian) antara umat Islam dan non-Islam, dan dijelaskan 
di kesepakatan tersebut setiap penjelasan yang berhubungan dengan beban 
harta yang diminta dari non-Muslim yang memberi mereka pengetahuan 
yang sempurna tentang kewajiban keuangan yang diminta dari mereka untuk 
baitul mal umat Islam3. 


Kedua Belas: Pengawasan Lapangan 

Yaitu kunjungan rutin yang dilakukan oleh Umar Rudfiyallahu Anbu 
untuk mengawasi keadaan umat Islam. Diantaranya apa yang berhubungan 
dengan pengawasan harta", Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khathab pada 






| Mal 





WMmatene! (1/287-288). Ahmad, A4 Muraat hadits ro.(4630, Aba Dawud, 1-iamon hadits no. (1988-1870 ArTirmidii, 
sxihan hadita no (621), Alhsihagi, Ops, (4/ah-lan) 

2 Apabila beban terebut karcoa perdarusian, maka jemlahnya tetap, dimana Umar menolak untuk menambah jumlah beban mercki, 
selitugga idah menggarga um yang cilahulan dengan mereka Lihat Yahya bin Adam, Oper, ibn. 54, Dr, Ibrahim Fuad 
Ahrud Ali, AI Maen Isu, lan 29236 
Selain kunjungan Icnjor sebut, Umar melakukan janjungan kunjungan ke beberapa daerih, Ini akar. dibicarakan di 


Lagu besinya ngalah 















Bab II: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 663 


setiap hari Jumat pergi dua kali, pertama melihat harta anak-anak yatim dari 
kaum Muhajirin, dan yang kedua untuk melihat budak-budak umat Islam 
dan apa yang terjadi dengan mereka." 


Ketiga Belas: Menetapkan Penanggalan Hijriyah 

Bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak mempunyai penanggalan 
tertentu, tetapi mereka menyesuaikan dengan kejadian-kejadian besar, seperti 
pembangunan Ka'bah, Perang Gajah, dan lain sebagainya. Pengutusan Nabi, 
oleh bangsa Arab ditulis dari tahun gajah, dan demikianlah keadaan tersebut 
berlanjut, sampai masa kekhalilahan Umar, dan Umar membuat penanggalan 
hijriyah untuk umat Islam? 

Penetapan penanggalan merupakan hal yang sangat penting, karena 
dengannya muamalat menjadi teratur, masalah hutang jadi rapi, dia juga 
merupakan sarana yang penting untuk mewujudkan pengawasan harta bahkan 
sebab pembuatan penanggalan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa 
riwayat, adalah membantu untuk mencpatkan transaksi harta-benda dan 
mengawasinya. Dari Maimun bin Mihran, dia berkata, “Diajukan kepada 
Umar Radbiyallahu Anbu sebuah surat berharga yang dibuat pada bulan Sya'ban, 
maka Umar berkata, “Sya'ban yang mana? Yang telah berlalu ini, atau yang 
akan datang, atau yang sekarang kita lalui?” Kemudian Umar mengumpulkan 
para sahabat Rasulullah Shallallahu Alahi na Sallam dan berkata, “Buatlah 
untuk manusia sesuatu yang mereka ketahui.” Maka ditulislah penanggalan 
berdasarkan hijrah Rasulullah ShaMlallahu Alaihi na Sallam," 





Di sisi lain, keuangan umum bagi setiap negara berhubungan dengan 
penanggalan yang diterapkan, dimana setiap negara mempunyai tahun 
anggaran yang dianggap sebagai keseimbangan umum baginya, dimulai dari 
tanggal tertentu dan berakhir pada tanggal yang ditetapkan. Kadang tahun 
anggaran sama dengan tahun penanggalan, awal dan akhirnya, kadang juga 
berbeda". Kelihatan bahwa tahun anggaran pada masa Umar sesuai dengan 
tahun hijriyah, karena diriwayatkan bahwa pendapat pada masa Umar 
menetapkan bahwa awal tahun adalah dari bulan Muharram), sebagaimana 
Umar memerintahkan untuk mengeluarkan gaji orang-orang pada bulan 
Muharram setiap tahun. 


1 Abdul karzag, 

2. Akbbukhar, Ti 
“At Tanburi, Or (8/9) 

3 Tbetu Kai, Opvr (1/2915292), Ak Roh ae la NieA (7719) Tbnal Atir, Gps 1/12 Tom Jung, Ops, hn 90, Mbmu Hajat, 
Ops 0/13) 

4 Guthub Ibrahim Muhammud, Ops, hlm. 178 
Tisu Syaluly Op, (27327) 








47 Shalih bin Abdul Ariz Al Asyyaikh, ot, hlm. 24 
kar “Mk lm hlm, 122, Isnu Sand, Upon, (1/21), Ibnu Abi Syaibah, Opsi, (7/20), 


664 Vikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


Keempat Belas: Membatasi Ketercukupan Dengan Cara Yang 

Praktis 

Telah dijelaskan bahwa tujuan pengawasan pengeluaran adalah 
mewujudkan ketercukupan bagi orang yang berhak. Kelihatan kehati-harian 
Umar agar pengeluaran dari baitul mal dalam batas ketercukupan, tidak 
lebih dan tidak kurang. Diantara cara yang dipergunakan oleh Umar untuk 
membatasi jumlah ketercukupan, bahwa ketika Umar pergi ke Syam, dia 
mempergunakan cara yang prakus untuk membatasi jumlah ketercukupan dari 
makanan bagi setiap orang yang membutuhkan agar mereka diberikan jumlah 
tersebut setiap bulan dari baitul mal. Dan beberapa sumber menyebutkan 
bahwa Umar memerintahkan untuk memberi satu karung gandum, kemudian 
dia mengaduk dan membuat roti, lalu mengolesinya dengan minyak, dan 
memanggil tiga puluh orang, lalu mereka memakannya, kemudian Umar 
berkata, “Apakah kalian kenyang?” Mereka berkata, “Iya, wahai Amirul 
Mukminin.” Kemudian Umar memerintahkan untuk mengambil satu 
kantung lagi, dan membuat roti, kemudian mengolesinya dengan minyak, 
lalu memanggil tiga puluh orang dan mereka memakannya. Setelah itu Umar 
bertanya, “Apakah kalian kenyang?” Mereka menjawab, “Iya.” Lalu Umar 
berkata, “Cukup bagi satu orang muslim dua kantung gandum setiap bulan.” 
Maka orang-orang diberi dua kantung gandum setiap bulan." 


Catatan Tentang Cara Pengawasan Harta 


Cara-cara di atas adalah cara terpenting yang diikuti oleh Umar untuk 
mewujudkan tujuan pengawasan keuangan. Dengan melihat cara-cara tersebut, 
bisa dijelaskan beberapa sisi sebagai berikut: 

1. Banyaknya cara pengawasan dan jenis-jenisnya menunjukkan tingkat 
perhatian untuk menjaga sumber baitul mal. Diantara karakteristik pen 
gawasan yang efektif adalah banyaknya cara pengawasan dengan bentuk 
yang saling melengkapi dan terus-menerus, dimana saling menguatkan dan 
mengungkap celah yang ada dalam aturan pengawasan itu sendiri, atau 
dalam proses manajemen lain, sebagaimana banyaknya cara pengawasan 
dan metodenya menguatkan kepercayaan akan hasil yang diungkap oleh 
pengawasan itu dan menampakkan hakikat penyimpangan dan masalah 
harta, dan selanjutnya membuat pemecahan masalah yang sesuai.” 





2 Mila takhsinya di depan 
2 NulAbdu. Hatizh ALAwamulah, Opa ik. 67 


Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 665 


2. Cara-cara tersebut harus dilihat sesuai konteks sejarah, karena sebagian 
kelihatan sederhana bila diukur dengan keadaan sekarang, padahal kehe- 
batan cara tersebut nampak pada setiap masa dari tujuan luhur yang akan 
diwujudkan. Oleh karena itu, sebagian cara tersebut menjadi perhatian 
beberapa negara modern yang memperhatikan kebersihan pemerintahan- 
nya dan melindungi harta umum di dalamnya, 

Di sisi lain, tujuan-tujuan bersifat tetap, sedangkan perkembangan cara 
sesuai dengan keadaan waktu dan tempat. 

. Cara-cara pengawasan harta di atas bersifat komprehensif bagi jenis-jenis 


w 


pengawasan yang penting. Diantaranya pengawasan pencegahan, dan pen- 
gawasan pemberantasan dan lian sebagainya, sebagaimana merupakan tugas 
umat seluruhnya, ini adalah timba-balik antara penguasa dan rakyatnya. 
Penguasa mengawasi rakyatnya dan rakyat mengawasi penguasanya. 


- 


. Sikap keras Umar dalam pengawasan menunjukkan pentingnya penga- 

wasan dari luar, dan bahwa hal itu tetap dibutuhkan walaupun pengawasn 
pribadi kuat. Sikap keras Umar terhadap dirinya sendiri, keluarga dan para 
kerabatnya lebih keras daripada sikapnya terhadap orang lain. 
Di sisi lain, Umar merasa bahwa pengawasan merupakan salah satu tang- 
gung jawab terbesar yang ditempatkan di pundak pemerintah, yang harus 
dilakukannya untuk menjaga kebersihan para pegawainya dan memberantas 
setiap penyimpangan yang terjadi, Dengan demikian harus dipahami bahwa 
sikap keras Umar dalam pengawasan tidak seperti yang diduga bahwa itu 
adalah akibat dari persangkaan buruk kepada para penguasa, atau perasaan 
mereka atas ketidakbersihan para penguasa, 

, Cara-cara pengawasan pribadi dan pengawasan dari luar terhadap harta 


» 


telah berhasil mewujudkan tujuan pengawasan harta dengan tingkat 
kemampuan yang tinggi, dimana pemimpin dan rakyat bersikap zuhud 
terhadap harta umat Islam, maka sedikit sekali terjadi pencurian baitul 
mal atau penghamburan harta umat Islam, bahkan tidak henti ketakjuban 
kita, apabila kita mengetahui bahwa diantara hasil hasil pengawasan umat 
terhadap pemerintahnya adalah kedatangan segolongan umat Islam kepada 
Hafshah binti Umar, menjadikannya perantara kepada Umar agar Umar 
mclapangkan dirinya sendiri, maka mercka berkata, “Umar enggan kecuali 
keras dan mengekang dirinya sendiri, padahal Allah telah melapangkan 
rizkinya, maka hendaklah dia mengambil sedikit dari harta ini dalam apa 
yang dikehendakinya, dan dia berada dalam jamaah umat Islam.” Maka 


666  Vikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


Hafshah berusaha meyakinkannya dan berkata, “Sesungguhnya kaummu 
berkata kepadaku agar engkau lenturkan kehidupanmu.” Maka Umar 
berkata, “Engkau telah mendustai ayahmu, dan menasehati kaummu."! 
Umar telah berlaku zuhud, maka para wali dan rakyatnya juga berlaku 
zuhud. Oleh karena itu, dalam pengawasannya terhadap para pegawainya 
terungkap keadaan-keadaan sulit yang dilalui oleh para pegawainya, karena 
kezuhudan mereka di dunia dan »uru” mereka dari harta umat Islam, maka 
Umar mencoba untuk melapangkan kehidupan mereka, dan mereka tidak 
menerimanya.|(") 





0211), Ibnu Syabah. Opa, O/IT), Albaldaii, Op, hltn.282 


Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 667 


Pasal 3 
PENGAWASAN DAN 
PENGATURAN KERJA 


Pengantar 

Pengertian kerja dalam ekonomi Islam mencakup semua pekerjaan 
fisik, seperti kerajinan tangan, pekerjaan yang membutuhkan pemikiran 
seperti gubernur dan hakim. Ini berbeda dengan pekerjaan dalam ekonomi 
konvensional yang hanya mencakup apa yang dilakukan manusia dalam kerja 
untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan imbalan tertentu. 


Maksud pengawasan dan pengaturan kerja adalah pengawasan yang 





dilakukan oleh Umar Radbivallabu Anbu terhadap para pegawainya, para 
wali dan pasukannya. Pentingnya tema ini adalah karena hal tersebut 





merupakan alat untuk memerangi mismanajemen. Telah diketahui oleh para 
ahli ckonomi, bahwa tidak mungkin sebuah usaha pengembangan sukses 
dengan adanya mismanajemen, Karena itu perbaikan manejemen tidak bisa 
dipisahkan dari perbaikan finansial dalam setiap ajakan untuk perbaikan 
ekonomi. 

Di sisi lain, mempelajari tema ini bermanfaat untuk menjelaskan hak-hak 
pekerja dan kewajiban mereka serta mengetahui tujuan dan cara pengawasan 
terhadap mereka dan lain sebagainya dari hal-hal yang berhubungan dengan 
aturan kerja dan pengawasannya dalam Islam."! 


Tema ini bercabang-cabang dan mempunyai banyak sisi. Karena itu, 
pembahasan dikhususkan pada sisi yang mempunyai hubungan kuat dengan 


1 Kebaryakan convoh yang disebutkan disini dalih berhubungan dengan peiabat dam tertara, dan ada beberaa contoh yang ber 
Ihubiungan dengan yang lain selama bisa menelaskan eaksud dari caian kn, Disisi sin, telah diebutkan sii yang berhadungan 
engan erie petani Kuwwas 


668 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 





masalah ekonomi. Sisi terpenting adalah mengetahui hak-hak dan kewajil 
pekerja, serta mengetahui tujuan dan cara pengawasan terhadap mercka. Hal 
tersebut akan dibagi menjadi dua sub tema, yaitu: (1) Hak-hak dan kewajiban 
para pekerja, dan (2) Tujuan dan cara pengawasan terhadap para pekerja. 


1. Kewajiban dan Hak Para Pekerja 


Hendaklah hak-hak dan kewajiban para pekerja jelas, agar mereka 
bisa menjalankan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya, dan agar bisa 
dilakukan pengawasan terhadap mereka menurut dasar ini. Umar Radhiyallahu 
Anu menjelaskan kepada para pekerjanya apa yang harus mereka kerjakan 
juga memperhatikan pemenuhan hak-hak kepada mereka, Hal tersebut akan 
dibahas dalam dua bagian: 


a. Kewajiban-kewajiban Pekerja 


Umar Radhiyallahu Anhu menjelaskan kepada para pekerjanya kewajiban- 
kewajiban dasar yang harus mereka lakukan sendiri atau mereka bertanggung 
Jawab untuk mengikuti dan mengawasi orang-orang yang menjalankannya. 
Maksudnya adalah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut sebaik 
mungkin. Diantara perkataan Umar kepada para pekerjanya dalam hal ini, 
“Sesungguhnya aku tidak mempekerjakan kalian kepada umat Muhammad 
Shallailahu Alaihi wa Sallam karena bayaran kalian, juga bukan karena badan 
kalian, akan tetapi aku mempekerjakan kalian agar kalian membuat mereka 
mendirikan shalat, memerintah mereka dengan benar, dan membagi kepada 
mereka dengan adil”! Dalam riwayat lain, “Wahai manusia, sesungguhnya 
aku tidak mengirim para pekerja kepada kalian untuk memukul badan-badan 
kalian, bukan juga untuk mengambil harta kalian, akan tetapi aku mengirim 
mereka kepada kalian untuk mengajar kalian tentang agama dan sunnah 
kalian.” Kemudian Umar menyampaikan khutbah kepada para pekerja dengan 
berkata, “Ingatlah, jangan memukul umat Islam dan membuat mereka hina, 
dan jangan mengusir mereka sehingga kalian membahayakan mereka, dan 
janganlah menghalangi mereka dari hak-haknya sehingga membuat mereka 
kufur dan jangan menempatkan mereka di hutan sehingga membuat mereka 
tersesat,” 


Bisa dijelaskan bahwa kewajiban terpenting para pekerja adalah: 


1 suhattakhrjnya ci depan 

2 Muwud, “1-1 hadite no, LAN) Aeh Thabar, Tam Amp -1Mndak, (/1W/), Ala Yoruk Kitab hong him Bel, 
bmw Saad, hvbapat-U Kar, 3/2122 16), bau Jawi, Merans Umar him. 1181, Teru Abdi Hadi Mahiw Ah Shusuei 
Tata Aa AI Mamin Umar 021 Khahah (2/405-00) 





Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 669 


Pertama, Pengajaran 


Tugas pertama yang ditetapkan oleh (mar Radhisallahu Anbu kepada para 
pekerjanya adalah mengajar umat Islam tentang agama mereka dan sunnah 
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi na Sallam dan berkata sebagaimana atsar 
yang disebutkan di depan, “..akan tetapi aku mengirim mereka kepada 
kalian untuk mengajar kalian tentang agama dan sunnah kalian,” Para 
wali melakukannya sendiri, dan ketika ada keadaan membutuhkan adanya 
para pengajar lain, maka Umar Radhiyalahu Anbw mengirim orang untuk 
membantu para wali dalam mengajar. 

Tidak diragukan bahwa mengajarkan masalah agama merupakan dasar- 
dasar yang wajib untuk pengembangan manusia dalarn Islam. Karena tidak 
mungkin beruntung orang yang bodoh akan masalah agamanya. Penjelasan 
tugas tersebut dan pengaruhnya telah dijelaskan dalam pengembangan sumber 
daya manusia. 


Di sisi lain, Umar Radhiyallahu Anbu memerintahkan para wali dan 
pemimpin pasukan yang untuk mengajar umat Islam tentang memanah, 
berenang, menunggang kuda, menulis dan lain sebagainya agar mereka selalu 
berada dalam keadaan siap siaga untuk menjalankan tugas yang diberikan 
kepada mereka, terutama jihad di jalan Allah Ta'ala. 


Kedua, Menegakkan Syi'ar Agama 

Tidak cukup pengajaran teori saja, tetapi para pegawai harus 
menerapkannya dalam realita umat Islam, Karena itu tugas menegakkan syi'ar 
agama dan menegakkan aturan-aturan adalah tugas dasar bagi para pegawai 
Umar. Dalam menjelaskan tugas tersebut, Umar berkata, “Ingatlah bahwa 
sesuatu yang paling hak untuk dijanjikan oleh scorang pemimpin kepada 
rakyatnya adalah menjanjikan mereka dengan hak Allah atas mereka dari tugas- 
tugas agama yang menunjukkan mereka. Kami hanya bertugas memerintahkan 
atas apa yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada-Nya, dan melarang 
kalian dari apa yang dilarang oleh Allah dari melakukan maksiat kepada-Nya 
dan menegakkan perintah Allah kepada orang dekat ataupun jauh,!l 


Shalat adalah syi'ar ibadah terpenting yang diperintahkan oleh Umar 
Radhiyallahu Anhu untuk ditegakkan. Dan dia berpendapat bahwa orang 
yang menyicenyiakan shalat, ketika dia diberikan amanat atau lainnya, maka 


1 Miharekhsioya di dapan 


670 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


dia akan menyia-nyiakannya. Umar berkata dalam suratnya untuk para 
gubernurnya, “Sesungguhnya hal terpenting dari kalian bagiku adalah shalat. 
Barangsiapa yang menjaga dan memeliharanya maka dia menjaga agamanya 
dan barangsiapa yang menyia-nyiakannya, maka apabila dia dia diberi amanat 
akan menyia-nyiakannya," 


Ketiga, Pengumpulan Pajak dan Distribusinya 

Di antara tugas dasar penguasa daerah adalah mengawasi pengumpulan 
pajak dan distribusi. Umar Radhiyallahw Anhu menganggap para pekerjanya 
bertanggung jawab di hadapannya atas pajak daerahnya dan menghukum 
mereka atas setiap kelalaian dalam mengumpulkannya. Dia berpesan untuk 
menunaikan dan menjaganya. Dia berkata, “Kumpulkanlah pajak umat 
Islam!” Maksudhnya adalah mengumpulkan harta rampasan dan pajak 
dengan mengumpulkan dan bersungguh-sungguh dalam menunaikannya 
dan mengumpulkannya dengan adil.2 


Umar juga menjadikan distribusi pajak kepada rakyat sebagai tugas 
dasar para pegawainya", Dia menulis surat kepada Hudzaifah untuk memberi 
orang-orang gaji dan rizki mereka, dan Hudzaifah menjawab, “Saya telah 
melakukannya dan masih tersisa banyak." Maka Umar menjawab surat itu, 
“Ttu adalah harta pajak mereka yang diberikan oleh Allah kepada mereka, itu 
bukan milik umar, juga bukan milik keluarga Umar, bagilah kepada mereka!" 


Keempat, Menghindari Pemameran Kekayaan dan Kesombongan 

Umar Radbiyallahu Anbu mengetahui bahwa orang-orang sangat 
terpengaruh dengan para pemimpinnya, dan kebiasaan mereka. Hal tersebut 
dapat terlihat dari suratnya untuk pegawainya di Bashrah, Abu Musa 
Al-Asy'ari, “Anmma bau. Sesungguhnya pemimpin yang paling bahagia 
adalah yang bisa membahagiakan rakyatnya. Dan pemimpin yang paling 
sengsara adalah yang menyengsarakan rakyatnya. Maka janganlah berbuat 
menyimpang sehingga rakyatmu ikut menyimpang,” Oleh karena itu, maka 
Umar mensyaratkan kepada para pekerjanya untuk menjauhi setiap sikap 
memperlihatkan kekayaan dan kesombongan, apakah dalam kendaraan, 





1. Malik, AhMvatbs (1/0) Abdul Kawag, AA lnsbomut (1/5 4/89, Iboa Abdil Bar, Akdiudear (U/28) AKA vag, Man 





Jun. 241, APBuladisi,tnwab Ak blm 263 
(a/ase/in 


Saat akhi akan 


Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 671 


makanan, atau pakaian. Diriwayatkan bahwa Umar Radhiallalu Anbw apabila 
mengirim pegawainya, dia mensyaratkan agar tidak naik kereta, tidak makan 
yang mewah dan tidak memakai pakaian yang bagus," 


Syarat syarat bagi para pegawai tersebut sesuai dengan strategi Umar dalam 
melarang umat untuk membiasakan diri bersenangrsenang, khususnya yang 
ada di negara-negara yang ditaklukkan, karena melihat akibatnya pada akhlak 
mereka dan menyuruhnya untuk melakukan kewajiban-kewajiban mereka. 


Kelima, Memenuhi Kebutuhan Umat Islam 


Umar menjadikan diantara tugas para pegawainya adalah memenuhi 
kebutuhan pokok umat Islam, mewujudkan kesejahteraan mereka dan tidak 
berlebih-lebihan di atas mereka. Diantara pesannya kepada para pegawainya 
dalam hal ini, “Ingatlah, penuhi kebutuhan manusia dalam rumah dan 
keluarga mereka. Sesungguhnya kebakhilanmu kepada manusia tidak 
memperbaiki akhlak mereka dan tidak mengenyangkan orang yang kelaparan 
dari mereka.” Dalam surat Umar untuk Utbah bin Fargad, “Wahai Utbah 
bin Fargad, itu bukanlah hasil kerjamu dan bukan hasil kerja ayahmu, maka 
berilah kebutuhan umat Islam di rumah mereka, seperti engkau memberi 
kebutuhan dalam rumahmu.” Maksudnya bahwa harta yang ada padamu 
bukanlah hasil kerjanta yang: membuatmu lelah, dan memberimu kesulitan 
dalam memperolehnya, bukan juga hasil dari ayah atau ibumu dan kamu 
mewarisinya, akan tetapi dia adalah harta umat Islam, maka ikutkan mereka 
dalam harta itu dan jangan merugikan mereka sedikit pun, akan tetapi 
berilah makanan mereka ketika berada dalam rumahnya, sebagaimana kamu 
makan dari jenis, jumlah dan sifat yang sama, jangan tunda rizki mereka, dan 
jangan biarkan mereka meminta kepadamu, tapi sampaikan kepada mereka 
di rumah-rumah mereka tanpa diminta"! 


Keenam, Perlindungan Sosial 
Kewajiban para pegawai tidak hanya dari sisi materi dan administrasi, 
akan tetapi hendaklah seorang pegawai kasih sayang kepada orang-orang 
yang berada dalam kekuasaannya, memperhatikan perlindungan terhadap 
orang-orang sakit, orang-orang lemah dan lain sebagainya. Umar Radhiyallahu 
Inhw apabila datang kepadanya seorang utusan, dia bertanya kepada utusan itu 


Lihat cakbriirya di depan 
Tim Sta po 3/21) 






) 
briirya didepan. 
Ama, Sari has Mim (17298) 





672 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


tentang pemimpinnya, “Apakah dia menjenguk orang-orang yang sakit?” Maka 
mereka menjawab, “Iya.”, “Apakah menjenguk budak?" Mereka menjawab, 
“Iya.” Kemudian Umar bertanya, “Bagaimana perlakuannya terhadap orang 
lemah? Apakah dia datang ke pintu rumahnya?" Apabila mereka menjawab 
tidak, maka Umar meninggal-kannya,”'! 

Diriwayatkan bahwa Umar Rudbijullahu Anbu mempekerjakan seseorang 
untuk suatu pekerjaan dan mengirim surat kepadanya untuk berjanji 
melakukan hal tersebut, maka orang itu menemui Umar, dan orang itu 
melihat Umar mencium salah seorang anaknya, maka orang itu berkata, 
“Apakah Anda mencium ini, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah saya 
tidak pernah mencium anak saya sama sekali,” Lalu Umar berkata, “Engkau, 
demi Allah, terhadap anak-anak orang lain lebih tidak menyayangi. Jangan 
melakukan pekerjaanku selamanya.” kemudian Umar menolak perjanjiannya 


Seorang pegawai apabila tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap 
orang yang lemah, maka tidak mungkin menolongnya, bahkan bisa 
memanfaatkannya. Apabila seorang pemimpin tidak menyanyangi rakyatnya, 
bergaul dengan mereka seperti seorang ayah yang lembut, maka dia tidak 
akan peduli kesulitan dan penderitaan yang menimpa mereka." 


Ketujuh, Tidak Menutup Pintu Bagi Orang Yang Memerlukan 
Nabi Muhammad S/a/lallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 


“Barang siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah atas urusan umat Islam, lalu 
bersembunyi duri memenuhi kebmtubun mereka, dan membiarkan mereka bersama 
kemiskinannya, maka Allah mengambil jarak dari memenuli kebutuhannya, dan 


membiarkannya bersama kemiskinannya.”" 


Di dalam hadits ini terdapat ancaman yang keras terhadap orang yang 
diberi kekuasaan atas sesuatu dari urusan umat Islam, dan bersembunyi 
dari mereka tanpa alasan, karena hal tersebut menyebabkan terlambatnya 
pemberian hak-hak atau menyia-nyiakannya". Maksud bersembunyinya 
pemimpin adalah melarang orang-orang yang membutuhkan dan kesusahan 
untuk menemuinya dan memperlihatkannya kepadanya, dan akhirnya, hal 
itu jadi menyusahkannya."! 





har takbisinya ci depar 





1 

2 khinya ci depar. 

3 luhanunad Ardudhe Abdul Rahman Al Aghibseyi Liga. Belarjad Alok huda A Sha dan aan 173 

4 bu Dawud, Sms, basis mo, 2985, At-Tirniczi, - Yana, hadis mu 1382 dengan savad hasi, Tumu Haiar, ai #4 Bur, 





(1/18) AbADaal, out. hah Aib-Skoehel, badit no. (629), Ibnu Abdil Hadi, Opo. (3/510), Abdul Rizzag, Up.oi, 
5. bow nir, Dpr, (13/13) 
6 Ng, Maya AI Weoih 27 MU) Abah Audi, Ans A1 Ma bad IA) 


Rah III: Pengawasan Negara Terhadap Ikonomi 673 


Umar sangat memperhatikan kemudahan hubungan antara pegawai 
dan rakyatnya. Apabila mempekerjakan scorang pegawai, mensyaratkan 
beberapa syarat, antara lain: Tidak menutup pintunya bagi orang-orang 
yang membutuhkan dan apa yang bisa memperbaiki mereka."' Dan dalam 
suatu riwayat, “Dan janganlah kamu membuat tempat bersembunyi,” Umar 
menentang dengan keras para pegawainya menutup pintu bagi manusia. 
Misalnya diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Wagash Radhiyalabu Anu menjadi 
penguasa Kufah, maka sampai berita kepada Umar bahwa Sa'ad membuat di 
depan pintu rumahnya pintu dari kayu, dan menutupnya dari manusia, maka 
Umar mengirim Muhammad bin Muslimah untuk membakar pintu itu. 

Pekerjaan seorang pemimpin tidak terbatas dengan jam tertentu, tetapi 
terbatas dengan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan ketika diperlukan, 
baik malam atau siang. Umar selalu bekerja untuk kebaikan rakyatnya siang 
dan malam, dia terkenal selalu berkeliling di malam hari untuk mengetahui 
keadaan rakyatnya, untuk memerangi para penjahat. Walaupun ada larangan 
untuk menutup pintu dan membuat tempat perlindungan, tetapi kadang 
diperlukan adanya penghalang untuk mengatur masuknya orang, Karena itu 
Umar membuat penghalang yang disebut “yap?” yang mengatur masuknya 
orang untuk menemui Umar, dan memberikan izin bagi orang yang ingin 
menemui Umar.“ Ini artinya tidak ada larangan membatasi waktu kerja, apabila 
semua hak ditunaikan dan sesuai dengan hak pegawai untuk beristirahat, hak- 
hak keluarganya, hak-hak rakyatnya dan tugas-tugas syariah lainnyasl 





Kedelapan, Memfokuskan Diri untuk Bekerja 


Umar sangat menjaga agar semua pegawai memfokuskan diri untuk 
bekerja, tidak sibuk dengan hal lain. Karena itu Umar melarang para walinya 
untuk berdagang selama masa jabatannya. Umar juga melarang tentara untuk 
bertani, sehingga tidak menyibukkannya dari jihad. Ketika Umar Kadhiyallahu 
Anbu memfokuskan diri untuk urusan umat Islam, dan mengabaikan kegiatan 
ekonominya, dia mengumpulan para sahabat dan berkata kepada mereka, 
“Sesungguhnya aku sebelumnya adalah seorang pedagang, dan kalian telah 
menyibukkan aku dengan urusan kalian, maka bagaimana kalian melihat halal 


O/s72) 
eh /4-Mar 1N/ 12 3), Al Baihagi, Opsi (10/78) 
de budap tata pagaveinya ebay 





674 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


bagiku mengambil harta (perdagangan) ini” AlKamal bin AlHammam 
berkata, “Diriwayatkan dari Umar Radhiyallahu Anhu bahwa dia memberi gaji 
kepada Salman bin Rabi'ah Al-Bahili sebesar 500 (lima ratus) dirham setiap 
bulan, karena dia memfokuskan diri untuk bekerja bagi umat Islam, maka 
itu adalah untuk mencukupinya dan keluarganya! 


Kesembilan, Berusaha Mewujudkan Keamanan 


Diantara tugas politik penguasa adalah menjaga keamanan di daerah 
kekuasaannya, dimana orang bisa pergi ke mana saja dengan aman, dan merasa 
tenang atas diri dan hartanya. Diantara cara terbesar untuk mewujudkan 
keamanan adalah menegakkan aturan-aturan syariah, dan menjalankan 
hukum Allah terhadap para penjahat, fasik dan pendosa. Diantara pesan 
Umar kepada para walinya adalah, “Buatlah takut orang-orang fasik, dan 
jadikan mereka tangan-tangan dan kaki-kaki”! 


b. Hak-hak Pegawai 


Sebagaimana Umar memperhatikan para pegawainya agar tetap 
melakukan kewajibannya, dia juga memperhatikan untuk memenuhi hak-hak 
mereka. Diantara hak-hak itu antara lain : 


Pertama: Mewujudkan Ketercukupan 


Karena diantara kewajiban bagi pegawai adalah memfokuskan diri untuk 
pekerjaannya, maka baginya hak untuk dipenuhi kebutuhannya dari baitul 
mal, Al-Kamal bin Al-Hammam berkata, “Disebutkan dari Umar Radhiyallahu 
“Anju bahwa dia memberi gaji kepada Salman bin Rabi'ah Al-Bahili sebesar 500 
(lima ratus) Dirham setiap bulan, karena dia memfokuskan diri untuk bekerja 
bagi umat Islam, maka itu adalah untuk mencukupinya dan keluarganya." 


Ketika Umar Radhiya/lahu Anh memfokuskan diri untuk urusan umat 
Islam, dan mengabaikan kegiatan ekonominya, dia mengumpulkan para 
sahabat dan berkata kepada mereka, “Sesungguhnya aku sebelumnya adalah 
seorang pedagang, dan kalian telah menyibukkan aku dengan urusan kalian, 
maka bagaimana kalian melihat halal bagiku mengambil harta (perdagangan) 
ini?” 





3 Al Mawardi, Tail Ag-Notbor po Teja tgh Zhafr,lilm. 258, De Abalul Arie Merah A Asri, ALA jimah di AM Balon Air Ak 
Kinta" Ar Kanya (UT) 

A Lihat tbesinya di depan 

5 That takhminyaci kan 


Bab Ill: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi” 675 


Memenuhi kebutuhan pegawai bisa membantunya untuk memfokuskan 
diri pada pekerjaannya dan tidak sibuk dengan pekerjaan lain. Karena itu 
Umar Radhisailahu Anlw melarang tentara untuk bertani dan menyuruh 
penyerunya untuk pergi menemui para pemimpin tentara untuk mengabdi 
kepada rakyat, sesungguhnya pemberian upah mereka pasti, dan rizki 
keluarganya mengalir, maka mereka tidak bertani." 

Di sisi lain, memenuhi kebutuhan pegawai merupakan sebab terpenting 
dari kebaikan dan kelurusan mereka, menjauhkan mereka dari berkhianat 
dalam tugasnya. Hal ini dijelaska oleh perkataan Abu Ubaidah kepada Umar 
Radbiyallahu Anhu, “Engkau telah mencela para sahabat Rasulullah Sha/ta/lahu 

Uaihi wa Sallum,” Maka Umar berkata, “Wahai Abu Ubaidah, apabila aku tidak 
meminta tolong kepada ahli agama atas agamaku, maka kepada siapa aku 
minta tolong?” Abu Ubaidah berkata, “Adapun apabila kau melakukannya, 
maka cukupilah para pegawai itu agar tidak bergkhianat.”4 Umar melihat 
bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai menyebabkan penentangan 
dan pembangkangannya. Karena itu dia berwasiat kepada para walinya, 





“Dan janganlah menghalangi pemenuhan kebutuhan mereka, maka kamu 
membuat mereka kufur.” 

Mewujudkan ketercukupan mengharuskan terpenuhinya kebutuhan- 
kebutuhan pokok seseorang, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan 
dan masuk di dalamnya mencukupi keluarganya, sebagaimana seyogyanya 
diperhatikan jenis pekerjaan dan apa yang diperlukannya. Hal tersebut 
dibuktikan ketika Umar Radipulkuhu Anbw ingin membatasi gajinya dari baitul 
mal, dia berkata, “Halal bagiku dua hy/lah, satu hmdlah pada musim dingin, 
dan satu budlah pada musim panas, dan kendaraan untuk melakukan haji dan 
umrah, makanan bagiku dan bagi keluargaku, seperti makanan seseorang 
dari bani Ouraisy, bukan yang paling kaya atau yang paling miskin". Ketika 
Umar ingin membatasi upah tentara, dia bertanya kepada Ubaidah As-Salmani, 
“Berapa menurutmu seseorang tercukupi dari upahnya?” Lalu dia berkata, 
“Saya berkata, 'segini...segini.”.” Maka Umar berkata, “Apabila ada, aku akan 
menjadikan upah seseorang adalah empat ribu. Seribu untuk senjatanya, seribu 
untuk nafkahnya, seribu untuk ditinggalkan pada keluarganya dan seribu untuk 
ini." Aku mengiranya berkata, “Untuk kudanya.w! Tentara juga mendapat 


1 Lihat akhsiinyadi depan. 
Liu jadi depan, 





676 Vikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


harta selain upah dan gajinya, yang disebut tunjangan, yang diberikan kepada 
mereka pada musim semi setiap tahun". Ibnu Abil Hadid menjelaskan tujuan 
dari tunjangan tersebut, “1 Tunjangan bagi tentara adalah sedikit harta, sebagai 
ganti senjata mereka, untuk memperbagus hewan kendaraan mereka, dan itu 
adalah di luar gaji yang telah ditentukan.” 

Umar memrintahkan pegawai untuk menerima gaji kerja, walapun dia 
telah kaya. Hal ini dibuktikan dengan riwayat Al-Bukhari dari Huwaithib 
bin Abdul Izza, “Bahwasanya Abdullah bin As-Sa'di menceritakan kepadanya 
bahwa dia menghadap Umar pada masa kekhalifahannya, maka Umar berkata 
kepadanya, “Bukankah aku telah bicara kepadamu bahwa engkau mengurusi 
pekerjaan-pekerjaan manusia, apabila kamu diberi gaji, kamu membencinya?” 
Maka saya berkata, "Tya” Lalu Umar berkata, "Apa yang kamu inginkan 
dari hal itu?” Saya berkata, “Saya mempunyai beberapa kuda, hamba sahaya 
dan saya baik-baik saja. Saya ingin gaji saya sebagai sadagah bagi umat 
Islam," Umar berkata, “Jangan kamu lakukan itu! Sesungguhnya aku pernah 
ingin seperti apa yang kamu inginkan, maka Rasulullah Sa/lalluhn Alaihi 
na Sallam memberiku gaji, dan aku berkata untuk memberikan yang lebih 
membutuhkan dariku, maka Rusulullah Shallallahu Alaihi wu Sallam bersabda, 


“Ambillah: jadikan hartamu dan bershadagahlah dengannya. Apa yang datang 
padamu dari barta ini, sedangkan kamu tidak berlebib-lebihan dan tidak: pula 
meminta-minta, maka ambillah, apabila tidak, maka janganlah mengikutinya 
nafsumu,”" 


Alasan keutamaan mengambil gaji adalah orang yang mengambil gaji 
lebih sungguh-sungguh dalam bekerja dan lebih menetapi nasehat daripada 
orang yang tidak mengambilnya, karena apabila dia tidak mengambil gajinya, 
maka dalam dirinya ada perasaan bahwa pekerjaannya tidak wajib, maka dia 
tidak bersungguh-sungguh seperti orang yang mengambil gaji, bahkan dia 
tidak serius, berbeda dengan orang yang mengambil gajinya, maka dia merasa 
bahwa pekerjaan itu wajib baginya dan dia akan bersungguh-sungguh dalam 
mengerjakannya. 


1 

tobat (10171, Mahrsud Ahimad Sulaiman Aswad, Aji ma ALh04f Hhade Allan blom, 3131 

hari, Ash Oheh, hadits v0, 7169), dalan atsar laa diriwayatkan bahwa Uimar ember: tugas kepada Abu Ubailah, 

ketika Umar mesaberinya upshinya, dis taguas ar berkata kepadanya, "Mata terimalah dan jadikanlah: 
da penolong dalam dunindan agamamu,” Ubuidah meaerimanya, Lihat hot ilow Hgumah (1/66 69) 

Ana Hajar, Ost, (13/1831 














Bab III: Pengawasun Negara Terhadap Ekonomi 677 





Kedua: Mempersiapkan Pegawai 

Umar sangat berhati-hati dalam memilih orang yang tepat untuk 
melakukan pekerjaan. Akan tetapi tidak cukup itu saja, dia berusaha 
mempersiapkannya, agar mereka mengerjakan pekerjaan dengan sebaik- 
baiknya. Umar selalu memberi mereka arahan setelah diberi tugas. Diantara 
arahan untuk para pegawainya, “Sesungguhnya aku tidak mempekerjakan 
kalian kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam karena bayaran 
kalian, juga bukan karena badan kalian, akan tetapi aku mempekerjakan 
kalian agar kalian membuat mereka mendirikan shalat, memerintah mereka 
dengan benar dan membagi kepada mereka dengan adil”! Umar menulis 
surat kepada pegawainya Abu Musa Al-Asyari, “Amma batu. Sesungguhnya 
kekuatan dalam bekerja adalah apabila kalian tidak menunda pekerjaan hari 
ini sampai besok, apabila kalian melakukan hal itu, maka pekerjaan akan 
menumpuk bagi kalian, dan kalian tidak tahu, mana yang harus kalian 
kerjakan, sehingga kalian menyia-nyiakannya." 

Dalam surat yang lain disebutkan, “Sampai kepadaku kabar bahwa 
engkau mengizinkan orang-orang besar saja. Apabila suratku ini sampai 
kepadamu, maka izinkanlah bagi orang yang mempunyai kemuliaan, ahli 
Al-Our'an, ahli takwa dan ahli agama, dan apabila mereka mencari tempat 
duduk, maka izinkanlah bagi semua orang.” Umar menulis surat kepada 
Abu Ubaidah, “Amma batlu. Sesungguhnya tidak bisa menegakkan perintah 
Allah kepada manusia, kecuali orang yang bijaksana, berpandangan jauh, 
tidak mempunyai cacat menurut manusia, tidak iri kepada rakyatnya dan 
tidak takut celaan orang yang suka mencela karena Allah." 

Dalam atsar ini Umar membekali pegawainya, Abu Ubaidah dengan 
beberapa pesan yang penting, dimana menunjukkan cara sukses dan 
melakukan pekerjaan dengan baik, yaitu akal yang bijaksana, kemampuan 
pendapat dan pengaturan, dan selalu terjaga untuk menjaga umat Islam 
dan melindungi mereka, dan agar tidak melihat orang-orang, kecuali dalam 
keadaan baik, dengan menjadi contoh yang baik bagi mereka, mempunyai 
hati yang bersih, menahan marahnya, dan mengatakan kebenaran tanpa takut 
atau basa-basi kepada orang lain. 






siinya didepan 
 Syaibah, LAN stang (7/197) Ala Ubud, Kat “44 Luh hlm. 12, AskThabari, Ops, (57207, Ibau! java, Opsi, Mlm. 


678 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


Di sisi lain, Umar Rudhpullabu Anhu mengharuskan para pegawainya 
untuk mengetahui keadaan negara yang dipimpinnya, dari scgi letak gcografis, 
sisi dkonomi, sosial dan lain sebagainya", 

Surat-surat di atas memuat pesan-pesan Umar Radhivallahn Anhu untuk 
para pegawainya, yaitu menunjukkan para pegawai untuk mengerjakan 
pekerjaannya, yang merupakan tugas manajeman dasar, dimana para pegawai 
membutuhkan arahan secara terus-menerus dari atasannya seputar tujuan 
pekerjaan dan syarat-syaratnya, serta tugas yang harus dikerjakan. Tujuan 
dari hal itu adalah mendorong untuk bekerja, memastikan bahwa pekerjaan- 
pekerjaan yang mereka kerjakan menuju tujuan yang diharapkan.“ 


Ketiga: Liburan 

Umar tidak memperbolehkan membawa keluarga ke tempat tugas dan 
melarang para amirnya untuk memperpanjang penempatan tentara di tempat 
tugas, karena hal itu bisa menjadi fitnah bagi mereka dan keluarganya. Umar 
berkata, “Jangan menahan pasukan sehingga mereka mendapat fitnah.” 

Umar menggilir antar tentara," dan kelihatan bahwa liburan tersebut 
adalah setiap tahun, dimana diriwayatkan bahwa pasukan dari kaum Anshar 





berada di Persia bersama pemimpinnya, dan Umar menggilir pasukan setiap 
tahun, kemudian Umar lupa akan mercka. Maka ketika waktunya tiba, 
para anggota pasukan tersebut tertutup, maka mereka merasa berat dan 
Umar telah berjanji kepada mereka, padahal mereka adalah para sahabat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi na Sallam, maka mereka berkata, “Wahai Umar, 
Sesungguhnya engkau telah melupakan kami, dan meninggalkan pada kami 
apa yang diperintahkan oleh Rasulullah S/u/lalahu Alaihi na Sallam untuk 
mengganti sebagian pasukan dengan yang lain.” 

Kelihatan bahwa Umar Radhiyallahw Anhw telah berbuat adil dalam 
liburan tahunan, dan menjadikannya setengah tahun atau kurang. Hal 
itu dilakukan setelah mendengar seorang perempuan yang menangis pada 
suatu malam, karena ingat suaminya dan mengharapkan keberadaannya 
di sampingnya. Suaminya tersebut tidak ada bersamanya karena berada di 





| Or Muhammad Artha Ablul Rahman AllAghbany, Opsi, em, 135, Targhi Amal AL Ide An Nighom Af Puasin EO, 
.WpThaba In, WES Y1SE aw Ai Syiah pt 48) Ibou) At Ab Kamil 2/453 Ibma Kat, Abidayah wa 
An Nibaya 












Muhumbud Arlida Add Kaban A-Aghbas, Tacghi “Us Lowalodori A0 NizMon Alai hlm 
, Muat aman mw Aoa 0/3075 
Saad, “pad, (3/233),AHladarh Uya, bln 253 
'Abu Daud, 15 Savar, hadits no. 2969. bm Katir, Munas 4-Turmy, (2/161)Abdul Rartag, Ops, (5/291 291 Tbmul Air, Jami 
lak hadits mo. 1092. 


Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 679 


peperangan. Maka Umar bertanya, “Berapa lama perempuan bisa sabar atas 
kepergian suaminya?" Lalu dikatakan kepadanya, “Enam bulan,” Maka 
Umar tidak mengirim pasukan untuk berperang lebih dari enam bulan, 
dalam riwayat lain disebutkan empat bulan." 

Saya tidak menemukan atsar yang dengan terang menjelaskan masa 
liburan yang dilalui oleh tentara bersama keluarganya, hanya disimpulkan 
bahwa seorang tentara menghabiskan waktu bersama keluarganya selama enam 
bulan, atau empat bulan, kemudian kembali ke perbatasan untuk mengganti 
yang lain yang telah melewati masa perang enam atau empat bulan. Demikian 
seterusnya sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Umar agar pasukan tidak 
berperang lebih dari enam bulan, atau empat bulan. 


Di sisi lain, saya tidak menemukan dalil yang menunjukkan pemberian 
liburan bagi pegawai yang bekerja bersama Umar di Madinah atau sekitarnya. 
Hal tersebut terjadi karena pekerjaan-pekerjaan di sana tidak selamanya, akan 
tetapi seorang muslim dibebani tugas ketika diperlukan saja. Dan setelah 
berakhirnya tugas, dia menunggu tugas lain, demikian seterusnya. Perlu 
ditambahkan bahwa liburan diberikan bagi pegawai yang melakukan tugasnya 
jauh dari keluarga dan tempat tinggalnya, sedangkan pegawai yang bekerja 
bersama Umar, mereka melakukan tugasnya di negara mereka sendiri dan 
dekat dengan keluarga. 

Yang harus dipahami adalah bahwa seorang muslim tidak mengenal 
waktu kosong dalam hidupnya, akan tetapi seharusnya selalu dalam pekerjaan. 
Akan tetapi di waktu yang sama dia harus menimbang-nimbang antara 
beberapa hal, menunaikan semua hak, hak Allah, hak diri, hak keluarga, 
anak-anak dan lain sebagainya dengan tidak saling melanggar antara satu 
hak dengan yang lain. 

Demikianlah kelihatan dari penjelasan di atas bahwa Umar telah 
berijtihad untuk menentukan masa absen tentara dari keluarga mereka, 
berdasarkan apa yang terungkap ketika dia berkeliling pada malam hari 
untuk mengetahui keadaan rakyat. Arrinya bahwa masalah ini adalah masalah 
ijtihad, dimana memungkinkan semua pemimpin umat Islam pada setiap 
masa untuk berijtihad untuk menentukan masa liburan bagi pegawai pada 
suatu negara sesuai apa yang dianggap bisa mewujudkan kemaslahatan umat 
Islam, baik individu dan golongan. Disebutkan bahwa para pengajar pada 






baba, “Ym, Bag. 2 dar: Jilid 3, lm. 209-210, Abdul Razzag, Op. (7/191-152) AUaihag. dodnam AbKadra, 
). bm Syabu, Mekar Madara, 0/22), mu Karir, Drs (UA22021) 





680 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


masa Umar Radbiyallahu Anbu mereka meneruskan mengajar setiap hari selama 
seminggu, kemudian Umar menjadikan hari Rabu, Kamis dan Jum'at sebagai 
libur mingguan bagi para pengajar dan murid", 

Di sisi lain, Umar melihat bahwa diantara hak pegawai adalah 
mendapatkan waktu istirahat selama waktu bekerja, bahkan dia memerintahkan 
para pegawainya untuk mengambil waktu tertentu untuk istirahat, agar hal 
tersebut bisa membantu mereka mengerjakan tugasnya. Diriwayatkan bahwa 
Umar memerintahkan untuk tidur tengah hari, dan ketika sampai kepadanya 
berita bahwa ada seorang pegawai tidak tidur tengah hari, dia menulis surat 
kepadanya, “Ammu hadu. Tidurlah tengah hari, sesungguhnya syetan tidak 


na 





tidur tengah hari 





Untuk kesenangan tentara, Umar memerintahkan para pemimpin 
tentara untuk keluar bersama tentaranya pada musim semi ke tempat yang 
indah, maka mereka keluar bersama binatang peliharaannya ke desa dan 
menikmati apa yang ada di sana. Menggemukkan kuda-kuda mereka, kadang 
mereka keluar selama enam puluh hari”. Salah seorang tentara menjelaskan 
pengaruh dari perjalanan keluar tersebut bagi tentara, dia berkata kepada 
anaknya, “Wahai anakku, sesungguhnya orang-orang kembali ke barak tentara, 
seperti mercka kembali ke kampung dan ketenangan.” 

Apa yang ditetapkan oleh Umar tentang waktu istirahat pegawainya 
sebelum empat belas abad telah menjadi hal penting dan mendasar bagi 
para ahli pendidikan pada masa sekarang, Mereka berpendapat bahwa waktu 
menenangkan diri itu penting sebagaimana waktu bersungguh-sungguh, 
karena dia membantu pekerjaan.” Bahkan mereka berpendapat bahwa adanya 
waktu khusus untuk beristirahat adalah faktor terkuat yang mendorong orang 
untuk melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh." 


Keempat: Jaminan Sosial 
Yang dimaksud jaminan sosial di sini adalah pel 
mendapat musibah yang membuatnya berhenti bekerja, dan perlindungan 





dungan pekerja ketika 


'ad bin Abi Wsggesh, di dalamoya 
ur, satu malam,” Sehingga mereka 







'ncenpunyai waktaitiahat untuk menenangkan diri 1s 

2 AlMurag AlHinci K Iman 05/51) Liat AVAlbam, Si 
dya 

3 AtThaturi, Ost, (8/LA), Ibnu Akil Hahara Feet Atade bla. 9898, Cadammah in Jaa, -14Kvr xv Shit «itulah en, 
12193 

4 'ho Abdi Makam, Opsi, hlm 09 AeSuyosbi, ion t-Mnbysbarah (17 

5 De Abd A' Bara" Al Amir, bme-A/ Lnfaek min 4 Wgt ang h As Suadihvn 2 Neji (A2) 

6 Sai Yasir Salanan Kao Late owipane lks lan B0, 





» Ab/Ahodin Ask Sbabiheh (57209) Adul Rarzay, Opcii, 


Bah II: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 681 


terhadap keluarganya ketika dia tidak ada untuk mengerjakan tugasnya dan 
melindungi keluarganya sctelah kematiannya. 


Pada masa Umar telah kelihatan adanya jaminan sosial yang berhubungan 
dengan para mujahid yang bergabung dalam peperangan. Umar melindungi 
keluarga mujahid ketika mereka tidak ada. Umar berkata pada para mujahid, 
“Apabila kalian tidak ada dalam pasukan yang dikirim, maka saya menjadi 
bapak dari keluarga sampai kalian kembali.” Umar mengawasi istri-istri para 
mujahid untuk mengetahui keadaan keluarganya dan menanyakan kebutuhan 
mereka, kadang membelikan mereka apa yang diperlukan, dan yang tidak 
mevopunysi apapun, Urasi membelikan untuknya dari dirinya sendiri 


Adapun perlindungan terhadap pejuang ketika mendapat musibah, 
juga perlindunga terhadap keluarganya setelah kematiannya termuat dalam 
aturan jaminan sosial yang telah dijelaskan di depan. Diriwayatkan sebuah 
kisah tentang mujahid yang dilihat oleh Umar, tangan kanannya putus, maka 
Umar bertanya tentang hal itu, dan orang itu menceritakan bahwa tangannya 
putus dalam jihad. Maka Umar memerintahkan untuk memberinya seorang 
pembantu dan lima ekor unta dari unta-unta sadagah, dan memberikannya 
untuk kebaikannya." 

Adapun perlindungan terhadap anak-anak yatim, Umar menjalankannya 
dengan sebaik-baiknya. Perlindungan itu tidak hanya dengan memenuhi 
kebutuhan hidupnya, tetapi mencakup perlindungan terhadap kegiatan 
ekonominya, Diriwayatkan bahwa Umar naik kendaraan setiap hari Jum'at 
untuk melihat harta anak-anak yatim kaum Muhajirin. Dan ketika datang 
kepadanya dia membagi sebagian mereka kepada anak-anak yatim dari kaum 
Anshar'. Dan apabila ini merupakan hak anak-anak yatim secara umum, maka 
bila mencakup anak-anak para mujahid maka itu lebih utama. Zaid bin Aslam 
meriwayatkan dari bapaknya, dia berkata, “Saya keluar bersama Umar bin Al- 
Khathab Radhiyallahu Anbu ke pasar, maka seorang perempuan muda bertemu 
Umar dan berkata, “Wahai Amirul mukminin, suamiku meninggal dunia dan 
meninggalkan anak-anak kecil. Demi Allah, mereka tidak akan menjadi dewasa 
dan tidak mempunyai tanaman, dan saya takut mereka di makan olch serigala. 
Dan saya adalah anak perempuan Khafaf bin Ima' Al-Ghiffari. Bapakku telah 
menyaksikan perjanjian Hudaibiyah bersama Nabi Muhammad Shallallahu 





Aram AKedre (V3) 





nya didepan 
& At Balodemi, Entah 11 ida ln 193 


682 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


Alaihi wa Sallam. Maka Umar berhenti bersamanya dan tidak berjalan, kemudian 
berkata, “Selamat datang dengan keluarga dekat.” Kemudian ia pergi menuju 
untanya yang diikat di rumah, lalu membawa dua kantung yang dipenuhi 
dengan makanan, serta membawa uang dan pakaian, kemudian membawanya 
dengan untanya dan berkata, “Ikutilah dia, demi Allah dia tidak akan mati 
sampai Allah memberi kalian kebaikan.” Maka seseorang berkata, “Wahai 
Amirul Mukminin, engkau telah memberi banyak kepadanya,” Maka Umar 
berkata, “Semoga ibumu menyayangimu, demi Allah aku melihat ayah anak 
ini dan saudaranya mengepung benteng selama beberapa waktu, maka mereka 
menaklukkannya, kemudian kita memperoleh rampasan perang di dalamnya." 


Kelima: Tidak Membebani Dengan Apa yang Tidak Bisa 

Ditanggung 

Umar melarang untuk membebani seseorang dengan apa yang tidak 
mampu dikerjakan, dan dia melihat bahwa hal itu lebih bisa dilakukan”! 
Apabila ada berita bahwa salah seorang walinya membebani seseorang yang 
berada di bawah kekuasaan dengan tugas yang tidak mampu dilakukannya, 
maka dia akan dihukum atau dipecat. Diriwayatkan bahwa salah seorang 
amir menugasi seseorang untuk turun ke sungai untuk mengetahui jalan bagi 
orang banyak, padahal udara sangat dingin hari itu, maka orang itu berkata, 
“Sesungguhnya aku takut kalau aku masuk ke sungai aku akan mati," Lalu 
amir memaksanya, maka dia berkata, “Wahai Umar, wahai Umar.” Kemudan 
orang itu meninggal. Kemudian kabar tersebut sampai kepda Umar ketika 
dia sedang berada di pasar Madinah, maka Umar berkata, “Aku datang 
padanya, aku datang padanya.” Dan Umar mengirim pasukan kepada amir 
tersebut dan memecatnya, Umar berkata kepadanya, “Kalau bukan karena 
sunnah, pasti aku berpaling dari kamu. Jangan melakukan pekerjaanku 
selamanya!” Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar Radhiyallahu Anbu 
memanggil amir tersebut dan bertanya kepadanya, “Apa yang dilakukan oleh 
orang yang kamu bunuh itu?” Amir itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, 
saya tidak sengaja membunuhnya, kami tidak mendapati apapun untuk 
menyeberanginya, dan kami ingin mengetahui kedalaman air, sehingga kami 
bisa menaklukkan ini dan ini...” Maka Umar berkata, “Seorang laki-laki 
muslim itu lebih aku sukai dari apapun yang kamu bawa, kalaupun bukan 








1 hattakhrinya di depan 
2 Albaladari Mba bla 269 
Tom Saba, Hse, (V29), ul Jaari, Ops, Mun, 143, buya Abi! Hadi, Ops, (17298, 2/51) 


Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 683 


karena sunnah, pasti aku akan memenggal lehermu, Pergilah dan berilah dijar 
kepada keluarganya, lalu keluarlah dan jangan sampai aku melihatmu.” Umar 
selalu pergi ke tempat kerja para budak setiap hari Sabtu, apabila mendapati 
seorang budak mengerjakan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya, 
maka dia melepaskan dari pekerjaan itu. 


Keenam: Perawatan Kesehatan 


Umar sangat memperhatikan perawatan kesehatan para tentaranya. 
Umar mengirim dokter bersama para mujahid untuk mengobati mereka. 
Ketika pegawainya di baitul mal yang bernama Mu'aigib Ad-Dausi sakit, 
Umar memperhatikan pengobatannya. Dia bertanya kepada utusan yang 
dikirim kepadanya yang dikira mengetahui ilmu kedokteran untuk mengobati 
penyakit Mua'aigib. 

Di sisi lain, perawatan keschatan tidak akan terpenuhi kecuali dengan 
makanan yang sehat. Karena itu Umar memperhatikan terpenuhinya makanan 
yang sehat pagi para pegawai dan tentaranya di negara yang ditaklukkan. 
Diantaranya ketika Umar pergi ke Syam, dia menetapkan makanan bulanan 
yang mencukupi bagi semua umat Islam di sana. Ketika penduduk Syam 
mengadu tentang bencana yang terjadi, Umar memenuhi kebutuhan air 
minum untuk membantu mereka. 


Konsistensi untuk memenuhi hak-hak pekerja dan menjalankan 
kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka itu meningkatkan 
kemampuan manusia, menumbuhkan bakatnya, meningkatkan kemampuan 
produksi, maka hal tersebut bisa lebih berpengaruh dalam mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi. 


2. Tujuan Pengawasan Pegawai dan Caranya 

Umar tidak hanya memilih orang yang paling baik untuk bekerja 
dan membuat persyaratan-persyaratan kepadanya, akan tetapi Umar juga 
mengawasi para pegawainya dengan ketat. Pengawasan tersebut mempunyai 
tujuan-tujuan dan cara bermacam-macam. Kita bisa mengetahui tujuan dan 
cara terpentingnya adalah, (a) Tujuan pengawasan pegawai, dan (b) Gara 
pengawasan pegawai. 


Lam “Kuda (4/31 






| Alba, 
pi 





(pa 





mbebatinya apa yang tidak bisa ditanggung: 


haw rabab wan dengan aya yang idak bina leanggugnyan 





684 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


a. Tujuan Pengawasan Pegawai 


Diantara tujuan terpenting dari pengawasan pegawai yang bisa 
disimpulkan dari fikih ekonomi menurut Umar Radhiya/lahu Anbu adalah: 


Pertama: Kesamaan Kesempatan dan Memastikan Kemampuan 

Pegawai 

Yang dimaksud dengan kesamaan kesempatan adalah menempatkan 
orang yang tepat pada posisi yang tepat. Hal itu terwujud dengan menjadikan 
kemampuan sebagai ukuran dalam memilih dan memberikan tugas tanpa 
basa-basi kepada seseorang. Kemampuan merupakan ukuran yang digunakan 
oleh Umar Radhiyallahu Anbu dalam memilih pegawainya, Umar memberika 
pekerjaan kepada yang paling mampu, dia berata, “Sesungguhnya aku tidak 
akan mempekerjakan seseorang, sedangkan aku mendapatkan yang lebih kuat 
darinya.” Umar juga berkata, “Barangsiapa mempekerjakan seseorang karena 
suka atau berkerabat, dia tidak mempekerjakannya kecuali karena itu, maka 
dia telah berkhianat kepada Allah, rasul-Nya dan orang-orang beriman,”2 


Umar telah menjelaskan pada awal khutbahnya setelah menjadi khalifah 
bahwa kemampuan terwujud dengan terpenuhinya dua sifat dasar, yaitu: 
kekuatan dan amanah. Umar berkata, “Apa yang ada di depan kita, maka 
kita langsung mengerjakannya sendiri, apa yang tidak ada di depan kita, kita 
berikan kepada orang yang mempunyai kekuatan dan amanah,”! 


Apabila tidak terpenuhi dua sifat ini pada secorang, maka Umar memilih 
memberikan pekerjaan kepada yang lebih baik dalam pekerjaan itu, apabila 
pekerjaan membutuhkan kekuatan, dia memberikanhnya kepada yang lebih 
kuat, dan apabila pekerjaan itu membutuhkan orang yang lebih amanah, maka 
dia memilih yang amanah. Ibnu Hajar berkata, “Yang kelihatan dari sejarah 
Umar tentang para amir yang dipilih untuk suatu daerah, Umar tidak hanya 
melihat yang paling baik dalam agamanya, akan tetapi menggabungkan dengan 
pengetahuan yang luas tentang politik dengan menjauhi apa yang bertentangan 
dengan syariat. Karena itu Umar memilih Mu'awiyah, Al-Mughirah bin Syu'bah 
dan Amru bin Ash, padahal ada yang Ichih haik dari mercka dalam urusan 
agama dan ilmu, seperti Abu Darda' di Syam, dan Ibnu Mas'ud di Kufah"!, 
Ketika Umar ingin menunjuk wali bagi penduduk Kufah, Dia bermusyawarah 





Bab III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi “685 


dengan umat Islam dan berkata, “Apabila aku memilih untuk mereka yang 
lemah, mercka akan menghinanya, dan apabila aku memilih yang kuat, mercka 
akan durhaka," Maka Al-Mughirah bin Syu'bah berkata kepadanya, “Adapun 
orang mukmin yang lemah, maka baginya imannya dan atasmu kelemahannya, 
adapun orang durhaka yang kuat, maka bagimu kekuatannya dan atasnya 
kedurhakaannya,”! Diriwayatkan bahwa Umar pernah berkata, “Kami minta 
bantuan dengan kekayaan orang munafik dan dosanya untuk melawannya.”! 


Umar sangat memperhatikan masalah kemampuan, sehingga apabila 
mendapati seseorang yang lebih mampu dari seorang pegawainya, maka 
dia memecatnya dan menggantinya dengan yang lebih mampu. Contohnya 
bahwa Umar memecat Syurahabil bin Hasanah dan memberikan jabatannya 
kepada Mu'awiyah bin Abi Sutyan, dan ketika Syurahabil bertanya kepadanya, 
“Apakah karena kemarahan engkau memecatku, wahai Amirul Mukminin?” 
Kemudian Umar menjawab, “Tidak, akan tetapi kami melihat orang yang 
lebih kuat darimu maka kami mohon ampun pada Allah bila menetapkanmu, 


sedangkan kami melihat orang yang lebih kuat darimu.” 


Umar memberikan tugas Utbah bin Ghazwan kepada Al-Ala' bin Al- 
Hadhrami, dan menjelaskan ketetapannya dengan berkata kepada Al-Ala', 
“Aku tidak memecatnya karena dia tidak berhati-hati, kuat dan teguh, 
akan tetapi aku mengira bahwa engkau lebih bermanfaat dari sisi itu bagi 
umat Islam, maka aku mengetahui haknya.” Apabila Umar mengetahui 
ketidakmampuan pegawainya, dia memecatnya. Diriwayatkan bahwa Umar 
memecat Ammar bin Yasir dari Kufah ketika dikatakan kepadanya, bahwa 
dia lemah dan tidak mengetahui politik". 


Kedua: Memastikan Dijalankannya Syarat-syarat Kerja 


Umar apabila mempekerjakan seorang pegawai, maka dia memberi 
beberapa syarat dan memerintahkan untuk menepatinya. Umar melihat 
bahwa tanggung jawabnya tidak berhenti pada hal itu saja, tetapi harus ada 
pengawasan terhadap pegawai untuk memastikan bahwa mereka melakukan 
kewajiban-kewajiban kerja dan menepati syarat-syarat bagi mereka di 
dalamnya. Dalam hal ini Umar berkata, “Apakah kalian melihat apabila aku 


1. Aktataa On hlm, 196 Abhabar (YSS Ahu ba Gt at 3/40 ru kai par 7/18 nu 
Hajar 
2 Ie dpaba Oi. Ne/20 AI Maag Alia, Opsi, (/A14) Hb Hu, Tab Tahdo, Al 64, Ibou Kat Alma 
Furag, (2/35) 
Ibuu Syabah, Opa, (6/189) Abdul Razzag,Cy.ot, (4/455),Ath-Tbabari, Ojuat, (5/39) 
1268, Al Muttagis Al indi, Oi, (3/653 601) 
U Haikal M.T Syakai, Op. (0/590) AuleThaberi, 









pot (17292), Mosul Aiis, Opi, BANI 





686 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


mempekerjakan orang yang paling baik yang aku tahu untuk kalian, kemudian 
aku memerintahkannya untuk berbuat adil, apakah dia melakukan apa yang 
aku perintahkan?" Mereka berkata, “Ya.” Maka Umar berkata, “Tidak! Sampai 
aku melihat pekerjaannya, apakah dia mengerjakan yang aku perintahkan 
atau tidak.” 


Ketiga: Meluruskan Perilaku Pegawai 

Seorang pegawai yang amanah kadang bsia menyimpang. Pegawai yang 
kuat tapi amanahnya lemah memerlukan pengawasan yang kuat agar tidak 
berkhianat dalam pekerjaannya. Diriwayatkan bahwa dikatakan kepada Umar, 
“Sesungguhnya engkau meminta tolong kepada seorang yang durhaka.” Maka 
Umar berkata, “Aku akan mempekerjakannya, dan aku akan mengawasinya,”2 
Maksudnya, aku meminta bantuan kepada orang yang sempurna dan kuat, 
apabila tidak demikian, maka aku berada di belakangnya, mengawasinya, 
aku melihat keadaannya. Maka kemampuannya bermanfaat bagiku, dan 
pengawasanku kepadanya bisa mencegahnya dari berkhianat!, 


Keempat: Menjaga Harta Benda Umat Islam 

Seorang pegawai kadang memanfaatkan kekuasaannya dan jabatannya 
untuk berbuat zhalim terhadap apa yang ada dalam kekuasaannya, seperti 
harta umat Islam. Karena itu pengawasan harta terhadap para pegawai 
mempunyai posisi yang strategis bagi Umar Radhiyallahu Anhu, sebagaimana 


telah dijelaskan di pasal dua dari bab ini. 


Kelima: Memberikan Balasan yang Berbuat Baik dan 

Menghukum yang Berbuat Jahat 

Motivasi merupakan sisi yang penting bagi tugas pengarahan dan 
kepemimpinan dalam manajemen. Yaitu beberapa faktor dan pengaruh 
materi dan moral yang mendorong pegawai untuk mencurahkan usaha yang 
lebih besar untuk menyempurnakan pekerjaannya, dan menjauhi kesalahan 
dalam menjalankannya. Karena itu, motivasi ada dua macam: motivasi yang 
mengajak untuk meningkatkan usaha dan menyempurnakan pekerjaan, dan 
motivasi yang mencegah terjadinya kesalahan dan terulangnya kesalahan itu. 

















' 1 Kerrau, Ips, (11/320)Alitihugi, Ops, (1/222), Al Muay Alindi,Sigvi, (57771) Ibnul Air, te Nohaut (4792, Hal 
aa, pd, hlm. 

2 Abu Ubaid, Upat, (2/21) Dau Kitir, Memml'A/ Yang,(2/339)AlMuttag: Altlindi. Opo, 5Y771) bowl Ati in Niheyah (4/92) 

3 Soul tie, Oke, (1/92) 

4 Dn Mabitud Ava, Cw Aikmud lin, 330381, Des Madi Alalul Cair Alai, ibuk, bin. S7 


Bab III: Pengawasun Negara Terhadap Ekonomi 687 


Agar motivasi menjadi praktis, maka hal itu membutuhkan pengawasan yang 
detil untuk membedakan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat 
jelek secara adil, kemudian masing-masing diberi balasan atas perbuatannya. 


Umar telah menetapkan untuk mengikuti cara-cara motivasi, dan 
menjelaskannya pada khutbah pertama setelah menjadi khalifah, dimana 
dia berkata, “Demi Allah, tidak datang kepadaku sesuatu dari urusan kalian, 
lalu dilakukan oleh orang lain dan dia tidak menghilang dariku, maka aku 
memberikannya kepada orang yang baik dan amanah. Apabila mereka berbuat 
baik, maka aku akan berbuat baik kepadanya, dan apabila mereka berbuat 
jelek, maka aku akan menghukumnya.”! Umar apabila mengirim para 
pegawainya, dia menulis beberapa syarat kerja pada mereka, dan disebutkan 





dalam surat tersebut bahwa melanggar syarat-syarat tersebut menyebabkan 
dihukumnya pegawai yang melanggar tersebut. 


Keenam: Adil Kepada Rakyat 


Umar melarang para pegawainya untuk berbuat zhalim kepada rakyat, atau 
mengganggu badan atau harta mereka. Umar berkata tentang para pegawainya, 
“Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mengirim mereka untuk mengambil harta 
mereka tidak pula untuk memukul badan mereka. Barangsiapa yang dizhalimi 


oleh penguasanya, maka tidak ada penguasa baginya selain aku. 

Umar sangat memperhatikan pengawasan terhadap para pegawainya untuk 
mencegah mereka berbuat zhalim kepada rakyat, dan membuat mereka merasa 
bertanggung jawab secara langsung, Umar berkata, “Siapa saja dari pegawaiku 
yang berbuat zhalim kepada seseorang, dan berita kezhalimannya sampai kepadaku, 
lalu aku tidak merubahnya, maka aku telah berbuat zhalim kepadanya.” 


Ketujuh: Memerangi Suap dan Cara Yang Tidak Disyariatkan 


Tujuan suap tidak hanya untuk mendapatkan harta dengan tidak benar, 
atau menghindar dari memberikan harta yang wajib dibayarkan, tetapi suap 
kadang diberikan untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertentu. 
Akibatnya, diberikannya pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai 
kemampuan yang dibutuhkan, bahkan kadang mereka tidak mempunyai 
kemampuan atau tidak mempunyai sifat amanah, atau mereka tidak memiliki 


27200, Um Saad, Opsi, (200), ABaladeii, Inc 45 Apa hlm. 86167, Ibn Asakir, Tarih Dumang, 
Karta Apa! blom 134 

(L4/328), Ibu Kasir, A/ Bagai An Nitapah (77136) AsSayutbi Ops, bl 129 

7296 197), Aba Yun, Op, hlen 421, Ibou Saad, On sie, (1/21) 

Man enlingkara Tam Aoyakis, (pat, M4/265) 





syah, Opa 
263), Aurat 
2 Akxlul Razag, Opo 
3th Thaburi, Ori, 
A0 Tina tukhiinyadi 














688 Pikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


keduanya. Berlangsungnya hal ini berarti merusak kemampuan dalam bidang 
manajemen, ini adalah hambatan terbesar dari pertumbuhan ckonomi.! 

Pada sisi lain, kadang sebagian orang mencari perantara dengan orang 
yang mempunyai jabatan untuk mendapatkan apa yang bukan haknya, 
atau menolak apa yang harus dikerjakannya, Perantara tersebut merupakan 
penyebab yang sangat berbahaya yang menyebabkan penghilangan hak-hak, 
menyebarnya kerusakan dan terhalangnya keadilan. 


Umar sangat mengetahui bahaya suap dan percaloan terhadap keselamatan 
perangkat manajemen dan menjaga kemampuannya. Karena itu Umar melarang 
para pegawainya untuk menerima hadiah-hadian dan menganggapnya sebagai 
suap. Diantara surat yang dikirim kepada para pegawainya, “Amma batu. Jauhilah 
menerima hadiah, sesungguhnya itu adalah suap.” Demikian itu karena pemberi 
hadiah kadang memanfaatkannya untuk mewujudkan beberapa kepentingannya. 
Apabila seperti demikian larangan menerima hadiah, apalagi menerima suap! 





Umar juga tidak mengizinkan setiap perantaraan yang tidak sesuai 
syariat, Diriwayatkan bahwa Umar mencela seorang pegawainya, maka pegawai 
itu berkata kepda istri Umar, dan istrinya berkata, “Wahai Amirul mukminin, 
apa kesalahannya?” maka Umar berkata, “Wahai musuh Allah, Ada hubungan 
apa antara kamu dengan orang ini? Dan kapan kamu masuk antara aku dan 
Umat Islam?" Diriwayatkan juga bahwa seseorang bernama Ma'n bin Zaidah 
memalsukan stempel baitul mal di Kufah dan mengambil harta baitul mal, 
maka Umar memukulnya dan memenjarakannya, Kemudian Man mengirim 
beberapa temannya dari suku Ouraisy untuk menjadi perantara kepada Umar 
dan membehaskannya. Ketika orang tersebut berbica kepada Umar, Umar 
berkata kepadanya, “Engkau mengingatkanku akan luka itu, padahal aku 
sudah melupakannya.” Maka Umar memukulnya dan memerintahkan untuk 
dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Ma'n mengirim surat kepada semua 
ngan sebut aku di depan Amirul mukminin," 





temannya, 


Kedelapan: Mengatur Waktu Kerja 


Diantara sebab keberhasilan pekerjaan adalah pengaturan waktu 
pelaksanaannya. Adapun pengaturan waktu yang buruk dengan mendahulukan 


| Ir Hamad bin Abdul Kahman Aljuraidih, Jriwu Ankywab mm Asombah Hagar 1 onyah Aparat lo 9 Dr Katig 
Yunus AlMihr yh Jai Am ln, 207-108 

2. Ibnu Oavibah, Ope, (1 Dur Jae (Opi, 190, nu Alai aci, Opo, (2/391-882) 

Itu Syabah, Of. (3/A9 Ikou Abdi Hadi, Oh.v,i2/ 521,522 AlBaladzsi, OA. hlm. :88,189 

AI Baladrii, "oi Mbak kl. 617 619, “uaab-4L-rf hlm, 268 267, AT Aakaru “U-Alnek bln, M1 913, Tone Gudamat, 

At Modi IVI25) 






Bah III: Pengawasan Negara Ternadap Ekonomi 689 


atau mengakhirkan, itu menyebabkan kerancuan kekacauan dan kesulitan 
pelaksanaannya", Sungguh benar Umar ketika menganggap kekuatan bekerja 
adalah dengan melaksanakannya pada waktunya, maka dia menulis surat 
kepada Abu Musa AL-Asy'ari, “Amma bau, Sesungguhnya kekuatan dalam 
bekerja adalah bila kalian tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. 
Sesungguhnya kalian apabila melakukannya, maka pekerjaan akan menumpuk 
bagi kalian, dan kalian tidak tahu, mana yang harus kalian kerjakan, sehingga 
kalian menyia-nyiakannya.”? 

Pesan dari Umar ini mengharuskan dilaksanakannya pekerjaan sesuai 
rencananya yang dibatasi dengan waktu pelaksanaan dalam susunan yang masuk 
akal. Tanpa itu, menyia-nyiakan waktu dan mempersulit pelaksanaan, Dengan 
kata lain, menunda pelaksanaan pekerjaan merupakan pencurian waktu yang 
terbesar, kalau tidak mau disebut yang paling buruk. Maksudnya adalah menunda 
pekerjaan yang harus dikerjakan hari ini sampai besok, jadi perencanaan belum 
dibuat, atau kalaupaun sudah dibuat, tetapi belum dilaksanakan." 

Diantara afsar yang berhubungan dengan pengaturan waktu, adalah 
riwayat yang menjelaskan bahwa Umar melarang mengobrol setelah shalat 
Isya”, dan dia melihat orang-orang mengobrol setelah Isya', maka Umar 
membubarkan mereka dengan tongkatnya seraya berkata, “Apakah mengobrol 
pada awal malam, dan tidur di akhirnya.” 

Strategi yang diikuti oleh Umar dalam melarang rakyat untuk mengobrol 
setelah Isya' ini ditemukan sanadnya dari sebuah hadits, Sebab, diriwayatkan 
bahwa Nabi Muhamamd Shallulahu Alaihi wu Sallam membenci tidur sebelum 
shalat Isya" dan mengobrol sesudahnya"), kecuali mengobrol untuk mencari 
ilmu dan sejenisnya. 

Kebanyakan umat Islam sekarang telah meninggalkan sunnah tersebut. 
Malam hari mereka berubah menjadi siang, dan siang berubah menjadi 
malam, maka mereka terhalang dari doa Nabi Muhammad untuk umatnya, 
"Ya Allah, berilah berkah kepada umatku dalam segeranya hangun pagi.” Maka 
hilanglah berkah dari perdagangan, pekerjaan dan hidup mereka. Shakhr bin 


| Ur Audi bin Mutaramad ALGdormi, Ma La Yutwse Kls klem, 37-91 
Lihat takhrinyadidepan, 
5 Sumi bin Tabs Salman, Ono, lm, 38:34 
Ko IpnuSyuba 
Opi, (8/35 
$ MBaklari, 0 Aneh bts ae 3 
6 Iklan (2/89) 
7 HR Abu Dawut, Ir Ynua, hadito no 2600, As Tirmidzi, Susan, bibadis mo, 113, haditnins sanadnya ppi (ba) sebagaimana 
dikaaksa ALAIani dalan Lak/v6 Moykat WA Mushuteh (2/Aoat) 





14/70, Andul Raxzag, Opor (1/562562), Have Katir, Aluwad 4! Turay, (1/14, 199) Al Muuci Ad Hindi, 








690 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


Wada'ah A-Ghamidi, seorang perawi hadits adalah seorang pedagang yang 
selalu menjaga sunnah tersbut. Ia memulai perdagangannya di awal siang, 
maka dia kaya dan hartanya banyak dengan berkah menjaga sunnah, karena 
doa Nabi Muhamamd Shallallahu Alaihi ya Sallam pasti diterima oleh Allah." 

Para ahli manajemen non-muslim telah menyadari bahwa bangun cepat- 
cepat adalah adalah sebab terpenting untuk mewujudkan keberhasilan, dan 
diriwayatkan dari beberapa orang yang berhasil dalam pekerjaannya bahwa 
bangun cepat-cepat adalah sebab terpenting dari keberhasilan mereka”. 

Mewujudkan tujuan-tujuan di atas merupakan cara terpenting untuk 
memerangi mismanajemen dan membangun lingkungan yang cocok 
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dimana ada kesungguhan dan 
persaingan, dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan. 
Maka akan banyak penemuan baru dan selanjutnya meningkatlah kemampuan 
produksi dan terwujudlah kemajuan dan kesejahteraan. 


b. Cara Pengawasan Pegawai 

Umar menggunakan bermacam-macam cara untuk mengawasi para 
pegawai. Pengawasan Umar terhadap para pegawainya lebih dahulu dari 
pemilihan dan pelaksanaan pekerjaannya untuk memastikan kemampuan 
pegawai dan menjelaskan syaratsyarat pekerjaan, dan dilakukan pengawasan 
paska untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai. Kita bisa 
mengetahui cara-cara terpenting dalam pengawasan pegawai sebagai berikut: 


Pertama: Penguatan Pengawasan Pribadi 

Umar mengetahui pentingnya pengawsan yang dilakukan oleh para 
pegawainya terhadap diri mereka sendiri, dan bahwa pengawasan Umar 
kepada mereka tidak bisa diabaikan. Karena itu Umar memperhatikan 
penguatan pengawasan pribadi pada para pegawainya. Diantara tanda 
perhatiannya, diriwayatkan bahwa Umar menulis surat kepada beberapa 
pegawainya, “Hisablah dirimu sendiri dalam kelapangan sebelum hisab yang 
keras. Sesungguhnya orang yang menghisab dirinya dalam keadaan lapang 
sebelum hisab yang keras, dia akan kembali ke tempatnya dalam keridhaan 
dan kesenangan. Dan barangsiapa yang dilalaikan oleh dunia dan disibukkan 
oleh syahwatnya, dia kembali ke tempatnya dengan menyesaP!. 


Atri, 


(jasa 
Ops, hum. 2911, Dr. Kichard Cadson, 
Ops ut 159, anu Alah! Hadis Opa (2 






kam bt Var AUComr, fe Kn AA Yaar Soacbar, blu 259:262 
atu Asakis (otes A/A2I, A87) 






Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 691 


Di sisi lain, Umar menjelaskan kepada para pegawainya bahwa pekerjaan 
adalah jihad, agar kemauan mereka menguat untuk bekerja dan menyambutnya 
dengan tekad dan giat. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khathab mengutus 
seorang laki-laki dari Bani Tsagif untuk mengurusi sadagah, kemudian 
Umar melihatnya menyimpang, maka Umar berkata kepadanya, “Ingatlah, 
jangan sampai aku melihatmu menyimpang, dan bagimu pahala orang yang 
berperang di jalan Allah." Dan kelihatan akibatnya dalam menguatkan 
pengawasan pegawai terhadap dirinya sendiri dan memerintahkannya untuk 
menyempurna-kan pekerjaan. 


Kedua, Cara Pengawasan 

Umar selalu mengawasi para pegawainya secara ketat sebelum 
menunjuknya untuk memastikan kemampuan dan kelayakan mereka bekerja. 
Umar tidak hanya melihat yang kelihatan dari mereka, dan berpendapat 
bahwa yang nampak kadang menipu. Umar berkata, “Janganlah kalian kagum 
oleh pembicaraan seseorang, tetapi kagumlah kepada siapa yang menunaikan 
amanah kepada orang yang diamanahkan kepadanya, dan siapa yang orang 
lain selamat dasi tangan dan lidahnya” 

Diantara cara Umar untuk mengawasi para pegawainya sebelum 
menunjuk-kanya adalah sebagai berikut: 


1. Mengawasi Orang Itu dalam Waktu yang Lama Sebelum 
Menunjuknya 

Umar menyadari bahwa tidak mungkin mengetahui hakikat seseorang 
tanpa bergaul dengannya dalam waktu yang lama". Oleh karena itu, diantara 
cara Umar adalah mengarantina beberapa orang bersamanya dalam waktu yang 
lama untuk mengawasinya dan mengetahui sifat-sifat dan kemampuannya. 
Diriwayatkan bahwa Al-Ahnaf bin Osis menghadap Umar, maka Umar 
mengarantinanya selama satu tahun. Umar mendaranginya setiap siang dan 
malam, kemudian Umar berkata, “Wahai Ahnal, aku telah mencobamu dan 
mengujimu, dan aku tidak melihat selain kebaikan, aku melihat apa yang 
tampak darimu baik dan saya berharap bahwa apa yang tidak tampak darimu 





1 Abdo Ras, Opa, (10 Tbmu Sabah, Ope (/ 190 Tau Zara, Kal “mn (1/1 3/48, 0 AA Dani Sih 
1 Taryeb mi Tara hadis mx (711) 

2 paul Just, Opor. him 240, Ibnu Abal Hadi, Op, (2/713, 729-730), Alma Ahmad, “122164 blra 188, lbmu Syabuln Cjr. 
(0/18), Ibnu Abi Ad Durya, Aabarin 118p hlm 198, “bow Hajar, A/Tebakah (17 M3) 

3 Malitu dibuktikan dengan iwayat yang raengebuikar bahwa seseorang beraksi untuk se 
bahwa di baik dar all maka amat bw ds arang yang bersaksi im apakah lis tetang 
perjalanan atau bcepsul dilas pesdagargar, Kesia ewabanaya tdak wake Limar berkata kepat: 











didepan Umur 
tu telah rt 
"Kamu tdak wengetalaya," 











692 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


seperti apa yang tampak.” Kemudian Umar menulis surat kepada Abu Musa 
ALAsy'ari, “Amma hadu. Maka izinkanlah Al-Ahnaf bin Oais, ajaklah dia 
musyawarah dan dengarlah dia." 

2. Ujian Percobaan 

Diriwayatkan bahwa Umar ketikia ingin menunjuk wali untuk Kufah, 
Unas. mengajinya dengan menyembunyikan berita penunjukannya, Ketila: 
Umar mengetahui bahwa pegawai tersebut tidak lulus dalam menyembunyikan 
berita penunjukannya, maka Umar tidak jadi menunjuknya dan memilih 
yang lain. 

3. Mengambil Kesimpulan dengan Akhlak Orang yang Akan 
Ditunjuk 

Umar menjaga agar para pegawainya mempunyai akhlak yang utama. 
Yaitu hendaklah seorang pegawai kasih sayang terhadap orang yang berada di 
bawah kekuasaannya. Diriwayatkan bahwa Umar mempekerjakan seseorang 
atas suatu pekerjaan, maka orang itu menghadap Umar dan melihat Umar 
mencium anaknya. Maka orang itu berkata, “Apakah engkau mencium ini, 
wahai Amirul mukminin? Demi Allah saya tidak pernah sama sekali mencium 
anakku.” Maka Umar berkata, “Demi Allah engkau terhadap anak-anak orang 
lain lebih sedikit kasih sayangmu, jangan mengerjakan suatu pekerjaanku 
selamanya.” Kemudian Umar menolak perjanjiannya."! 

4. Tidak Mempekerjakan Orang yang Ingin Menguasai 
Pekerjaan Umum 

Sudah maklum bahwa Nabi Muhamamd Siullallahu Alaihi ma Sallam 
tidak memberikan pekerjaan kepada orang yang menginginkannya, karena 
meminta pekerjaan adalah bukti keinginannya, dan orang yang ingin harus 
diwaspadai. Diriwayatkan bahwa ada dua orang dari Bani Asy'ari meminta 
kepada Nabi Muhammad Shulivllabu Alaihi na Sallam untuk memberinya 
pekerjaan, maka Nabi bersabda, 


| iban Saad Opo, (7/05) Ibaul Jawa, jas, bla. 1t2.lbuu Abdi Hadi, 
TA) 
2 Atb-Thabui, Opsi. (5/1DOi. Ibnu Katsis. “4hDadsrel su “te layah (7/15) Ibaul Abis, A5Kami (3/423)- Al-Daladaii, Anu 
#0 hlm MOS 
abastasarijnya di depan 
4 Ibau Ilajr, Ki 4Dari(9/315)- Adapsan perkataan Nabi Vasuf ti. L-Suduw kepada penguasa, “Dis terkut, Jtiklah uks 
peti myen (bak sepbeuada cm og mojang” GS Nu buka eni Na 
'untuk Serkuasa,itvadalah kemgiman untuk mantan ur engetahai Jaa dirinya mempunyai kemarnpuan,#S3tam 
dam bisa menjaga yang idak mereka haku Ind adlah dala bala da Bpoepa memtot kekuawan ayak puag memetanga 
besar kemampuannya dir yang lain. Dan tujuan permimtaanrya adilah untuk menggackan perintahallah Adapun apabila 
yang meminta kekuasaan siak mempunyai kemampuan yang lebih bear, atau sepeti yang la tau ebih rendah atau sidak umtuie 
menetikkan perintah Allah, maka dalam aa: ini dilarang memuntanya dan memberinya. Lihat Abdul Rahman din Nadhi: AsSa'd., 
Tanu 4 Karo Ar Kaho Vatar Kare Ai Warm iv 355, 856, A Gurrabi, Alfan" Aim 4 Gor ba, 1S) 





2/ 515), Abdul Oodir Badran,Tlakoh Toni $ Dang, 





















Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi” 693 


“Tidak akan satan kami tidak akan- mempekerjakan untuk pekerjaan kami 

kepada orang yang menginginkannya." 

Diriwayatkan bahwa Umar Kadhiyallahu Anbu berkata, “Tidak ada 
seseorang yang mencintai kekuasaan lalu bisa berbuat adil.” Diriwayatkan 
juga ada scorang laki-laki datang kepada Umar dan berkata, “Wahai Amirul 
mukminin, maukah engkau mempekerjakan aku?” Maka Umar maju sambil 
memukul jidatnya dan berkata, “Syblanallah, hampir saja ini menipuku! Dia 
telah mengatakan apa yang dikatakan, dan aku tidak ridha untuk memberinya 
satu pekerjaan.” 

5. Perjanjian Tertulis Pegawai Ketika Ditunjuk Dan Kesaksiannya 

Diantara cara pengawasan yang dilakukan oleh Umar adalah apabila dia 
mempekerjakan seorang pegawai, maka dia menulis perjanjian untuknya dan 
menyaksikannya kepada orang-orang dari kaum Muhajirin dan Anshar dan 
mensyaratkan kepadanya untuk tidak naik kereta, tidak makan yang enak, 
tidak memakai baju yang lembut, dan tidak membuat pintu penghalang yang 
menghalangi dari kebutuhan-kebutuhan manusia. 

6. Bermusyawarah Dengan Umat Dalam Memilih dan Menunjuk 

Walaupun Umar sangat mengenal rakyatnya dan mengetahui keadaan 
mereka, tetapi dia tidak sendirian memilih para pegawainya, akan tetapi Umar 
bermusyawarah dengan umat Islam dalam memilih dan menentukannya". 
Misalnya, ketika Umar ingin menunjuk seorang wali pagi penduduk Kufah, 
dia bermusyawarah dengan umat Islam dan berkata, “Apabila aku memilih 
untuk mereka yang lemah, mereka akan menghinanya, dan apabila aku 
memilih yang kuat, mereka akan durhaka.” Dan dalam riwayat lain, kemudian 
Umar berkata, “Apa yang kalian katakan tentang menjadikan wali seorang 
lemah yang muslim atau seorang yang kuat dan keras?” Maka Al-Mughirah 
bin Syu'bah berkata kepadanya, “Adapun orang mukmin yang lemah, maka 
baginya imannya dan atasmu kelemahannya, adapun orang durhaka yang 
kuat, maka bagimu kekuatannya dan atasnya kedurhakaannya.”" 







ir ma, G1 PAN) 


si) 

8 187281 au Alli Rabbit, Cost (1/15) 

4 Lihat ukbuijrya i depan 

£ Dr, Muhammad Ridha Abdul Rahman Al Aghbasy,-1s-SsabUiiaornvi $ SAsi-A/ddam lm 175 
har oklojya di depan lihat juga Aih-Tbaburi, Opo 0703) 


694 Fikih Fkonomi Umar hin Al-Khathah 


Ketiga: Cara-cara Pengawasan 

1. Ujian Percobaan 

Sebagaimana Umar melakukan beberapa ujian kepada para pegawainya 
ketika hendak menunjuk mereka, Umar juga melakukan ujian kepada mereka 
setelah mereka berkuasa untuk mengungkap beberapa sisi yang berhubungan 
dengan pekerjaan. Gontoh ujian tersebut antara lain: 

a. Umar mengirim anaknya dengan membawa uang kepada beberapa 
pegawainya dan meminta anaknya untuk melihat apa yang mereka lakukan 
terhadap uang tersebut, maka anaknya melihat bahwa mereka cepat- 
cepat membagikannya kepada orang-orang miskin. Ketika hal tersebut 
diberitahukan kepada Umar, maka Umar gembira dengan hal itu dan berkata, 
“Sesungguhnya mereka saling bersaudara.”! 

b. Umar menguji beberapa pegawainya untuk memastikan bahwa 
mereka tahu tentang pekerjaannya. Contohnya, diriwayatkan bahwa beberapa 
penduduk Kufah mengira bahwa Ammar bin Yasir tidak mengetahui politik 
dan tidak mengetahui untuk apa Umar mempekerjakannya, maka Umar 
menguji Ammar dalam hal tersebut, maka kelihatan sedikitnya pengetahuan 
Ammar tentang pekerjaannya, maka Umar memecatnya dari Kufah.3 

2. Meneliti dan Membuktikan Kebenaran 


Ketika sampai kepada Umar Radbiyallahu Anlw pengaduan terhadap 
sebagian pegawainya, atau dia ingin membuktikan terjadinya suatu hal di 
beberapa wilayah, maka Umar menggunakan beberapa cara untuk mengetahui 
kebenarannya, Diantara cara-cara tersebut antara lain: 

a. Meminta Dikirimkan Utusan 

Diriwayatkan bahwa Umar menulis surat kepada Utbah bin Ghazwan 
agar mengirim utusan kepada Umar dari prajurit-prajurit Bashrah yang baik 
sebanyak sepuluh orang. Maka dikirimlah sepuluh prajurit diantaranya 
ada Al-Ahnaf, ketika dia menghadap Umar, Umar berkata, “Sesungguhnya 
engkau menurutku orang yang jujur, dan aku melihatmu orang yang jantan.” 
kemudian Umar bertanya tentang a/li dgimmuh, apakah mereka mengalami 


1 MihThabari, Tahip 4 Ivan (196108) lsvu Sat Oct, (1/319- To), mau mahlu, 691, Ade Diahabi Ope, (I/ULN) 
Ab 


bau: Ate, Ops, (2/409) Isu Kat, Onsi, 






(6/79) Ada Diababi. Oper (21429) suaadnya dhuif, 


Bab III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 695 


kezhaliman? Maka Al-Ahnaf memberitahukan Umar bahwa mereka tidak 
dizhalimi dan bahwa orang-orang hidup seperti apa yang mereka sukai."! 

b. Pengawas Manajemen 

Umar menunjuk Muhammad bin Muslimah Al-Anshari sebagai pengawas 
manajemen. Umar mengirimnya kepada para pegawainya untuk mengawasi 
mercka dan mengetahui keadaan mereka. Umar pernah mengirimnya dalam 
beberapa tugas”, Diantaranya dikirim ke Kufah ketika beberapa penduduk 
Kufah mengadu kepadanya tentang walinya, Saad bin Abi Wagash. Ketika 
Muhammad bin Muslimah datang ke Kufah, dia mulai berkeliling menemui 
beberapa suku, beberapa keluarga dan masjid dan tidak ada satu masjid pun, 
kecuali dia bertanya tentang Saad, maka mereka tidak menceritakannya 
kecuali kebaikan, sampai Muhammad bin Muslimah sampai ke masjid Bani 
Abas, lalu seseorang dari mereka mengadu bahwa Saad tidak berjalan di jalan 
yang lurus, tidak membagi dengan adil, tidak adil dalam beberapa hal. Maka 
Saad mendoakan orang tersebut, apabila dia berbohong dalam perkataannya, 
semoga Allah memanjangkan umurnya dan memanjangkan kefakirannya dan 
memberinya beberapa musibah, maka terjadilah doa Saad pada orang itu." 

Tugas yang dilakukan oleh Muhammad bin Muslimah itu menyerupai 
aluran pengawasan manajemen atau perwakilan modern yang dilakukan 
untuk meneliti dan memeriksa tersangka dan mengajukan orang yang terbukti 
melanggar kc pengadilan ctika."! 


c. Mempertemukan Antara Pegawai Dan Pengadu 


Umar selalu mengawasi para pegawainya, dan apabila salah seorang 


pegawainya diadukan kepadanya, maka dia mempertemukannya dengan 





orang yang mengadukannya, jika terbukti harus diberi hukuman, maka 
Umar menghukumnya”. 

d. Meminta Pegawai Untuk Membuktikan 

Dalam beberapa kesempatan, ketika sampai kepada Umar satu berita 
tentang pegawainya, Umar mengirim utusan agar dia menemui Umar di 
Madinah, sehingga dia bisa membuktikannya dan mengambil tindakan yang 
sesuai setelah itu". 





1 ArbeTnaban, Ost, (S/SSI. bmw Kar, Ops (/14O Ibu Sabah, Ona (2/24K2AS) 
Tevarjakca pengeras kans uneuk yaa bebwnya peprasi Umar be par yang idaloh bal yong pers bli dak oleh 

Uipar yang belum pera dilalalan bel 

Tia ABokbai Sab hadisno, (7 

















oli, 1148, badit 1. 458) Tu ADJil Mali, Opsi, (2/925320) 
Tgn AI Am Al ida | At Negham AI Lia, ban 108 
ir Anda, (1/39 30) 

hi Haa, Tah 4 Ber (20270 





Mis Sabah, Opor, MAS) mua Katsis, Ops 77 Nee, 


696  Vikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


3. Bertanya Kepada Utusan 


Diantara cara Umar dalam mengawasi para pegawainya, yaitu bahwa 
tidak datang kepadanya seseorang, kecuali Umar bertanya tentang tujuan 
kedatangannya! Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa apabila datang 
kepada Umar seorang utusan, maka Umar bertanya tentang penguasa mereka 
dan berkata, “Apakah dia menjenguk orang yang sakit dari kalian?” Mereka 
berkata, “Iya” Umar bertanya lagi, “Apakah dia menjenguk budak?” Mereka 
bertanya, “Iya.” Umar bertanya, “Bagaimana perlakuannya terhadap orang 
lemah? Apakah dia mendatangi rumahnya?" Apabila mereka menajwab satu 
pertanyaan dengan “tidak”, maka Umar akan memecatnya', 

4. Mempermudah Komunikasi Rakyat Dengan Khalifah Secara 
Langsung (Open House) 

Yang dimaksud strategi open house adalah memperbolehkan kedatangan 
rakyat kepada penguasa di manapun dan kapanpun tanpa mendapatkan 
janji untuk bertemu karena ada keperluan", Dengan demikian, orang yang 
teraniaya bisa menyampaikan pengaduannya ke khalifah dengan mudah. 
Untuk mewujudkannya, Umar berkata, “Barangsiapa yang dizhalimi oleh 
penguasanya, maka tidak ada penguasa baginya selain aku," Kelihatan 
pentingnya komunikasi langsung antara khalifah dan orang yang terzhalimi, 
karena banyak rakyat yang bersabar atas kezhaliman penguasanya ketika 
mereka merasa bahwa tidak mungkin menyampaikan pengaduan mereka 
kepada orang adil kepada mereka kecuali dengan susah payah, atau hal 
tersebut tidak mungkin mereka lakukan. 

Hal lain yang penting adalah bahwa komunikasi langsung tersebur 
memungkinkan orang yang terzhalimi untuk menjelaskan keadaannya di 
depan khalifah, yang merupakan penguasanya dalam keadaan ini, tidak 
seperti yang terjadi apabila penguasa meminta wali, yang diadukan untuk 
memberikan bukti tentang pengaduan yang diajukan oleh orang yang 
terzhalimi, Apakah mungkin kebenarannya terungkap atau terwujud keadilan, 
sedangkan yang berbuat zhalim dialah yang menjelaskan keadaan orang yang 
dizhaliminya dan menjelaskan apa yang terjadi. 


1 AthvThaburi, Oni, (3/17 Ibaul Asin, (ci 2/4) 

2. Lahat takhrinya di depan 

1 Sum Deep dan Lil Sasman, WKlatirsur ldxUdsukhpah teri. Sami Taisir Salnsan, lm 31 
4 AivThabsri, Ore, G/19o) Aalaaii, Aanai 1 Apng hlm, 17 10 


Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 697 


5. Mengadakan Rapat Tahunan 


Diantara cara penting yang diikuti oleh Umar dalam mengawasi para 
pegawainya adalah dengan memanfaatkan musim haji. Umar memerintahkan 
para pegawainya untuk menemuinya pada musim haji, dan ketika mereka 
berkumpul, Umar berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya aku tidak 
mengutus para pegawaiku atas kalian untuk menyakiti tubuh-tubuh kalian 
dan harta-harta kalian, akan tetapi aku mengutus mereka agar mereka berada 
diantara kalian, dan membagi pajak diantara kalian, jadi barangsiapa yang 
diperlakukan tidak seperti itu, maka berdirilah..." Dan dalam riwayat lain, 
disebutkan bahwa Umar menyuruh para pegawainya di akhir musim setiap 
tahun sebagai strategi, dan untuk mempertemukan mereka dengan rakyat, 








dan agar orang yang mempunyai pengaduan mempunyai waktu dan tujuan 
untuk menyampai-kannya2. 


Umar menjadikan musim haji sebagai musim umum untuk evaluasi 
dan mengetahui pendapat-pendapat di beberapa wilayah negara dari ujung 
ke ujung. Di sana berkumpul para wali dan para pegawai, menjelaskan 
pekerjaan dan keadaan wilayahnya, di sana berkumpul rakyat dan menjelaskan 
pengaduannya, berkumpul para pengawas yang diutus oleh khalifah di 
beberapa wilayah ncgara untuk mengawasi para pegawai dan wali, Ini adalah 
perkumpulan umum seperti perkumpulan umum pada suatu masa tertentu." 

Cara ini membutuhkan waktu, tenaga dan harta, dan mempunyai 
beberapa kelebihan seperti: berkumpulnya para wali dan rakyat mereka di 
depan khalifah, mendengar pengaduan rakyat secara langsung, sebagaimana 
dalam cara yang diumumkan di depan semua jamaah haji, terdapat 
pencegahan terhadap para wali dari kezhaliman agar mereka tidak berdusta 
di depan para saksi. Pada dasarnya orang yang datang untuk haji adalah 
dengan datang dan melepaskan diri dari hiasan dan harta benda dunia, maka 
hatinya menjadi jernih, jiwanya menjadi bersih dan hal tersebut mempunyai 
pengaruh dalam menjaga kebenaran ketika mengemukakan pendapat, berbeda 
dengan apa yang terjadi pada rapat politik dan organisasi modern, dimana 
tujuan setiap orang di dalamnya adalah untuk mengungkapkan aib orang 
lain agar dia naik ke jabatan yang lebih tinggi." 








698 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


6. Kunjungan Lapangan 


Umar tidak merasa cukup hanya dengan berita yang beragam yang 
sampai kepadanya tentang daerah-daerah, akan tetapi dia menetapkan 
untuk melakukan sendiri kunjungan ke daerah-daerah tersebut dan tinggal 
di sana beberapa waktu untuk mengetahui keadaan orang-orang di sana dan 
mendengar dari mereka apa yang tidak bisa mereka sampaikan kepadanya. 
Dalam hal ini Umar berkata, “Apabila aku hidup, insya Alah, pasti aku akan 
berjalan ditengah-tengah rakyat satu tahun, sesungguhnya aku mengetahui 
bahwa orang-orang mempunyai kebutuhan yang terputus dariku, baik 
karena mereka tidak sampai kepadaku, ataupun para pegawai mereka tidak 
menyampaikannya kepadaku, maka aku berjalan ke Syam, lalu aku tinggal 





di sana dua bulan, kemudian aku berjalan ke Mesir, lalu aku tinggal di sana 
dua bulan, kemudian aku berjalan ke Bahrain, lalu aku tinggal di sana dua 
bulan, kemudian aku berjalan ke Kufah, lalu aku tinggal di sana dua bulan, 
kemudian aku berjalan ke Bashrah, lalu aku tinggal di sana dua bulan." 


7. Pengawasan Umat Terhadap Penguasa 


Umat mempunyai peran penting dalam mengawasi para pemimpinnya dan 
melakukan kewajiban memberi nasehat kepada mereka. Umar memerintahkan 
umat untuk menjalankan perannya tersebut. Umar berkata, “Bantulah aku 
terhadap diriku dengan memerintahkan yang baik dan melarang dari yang 
mungkar dan memberiku nasehat tentang apa yang dikuasakan oleh Allah 
dari urusan kalian.” Umar juga berkata, “Orang yang paling aku sukai adalah 
orang yang menyampaikan kepadaku kekurangan-kekuranganku.” Umar 
menjelaskan kepada umat, hak-hak mereka atas para penguasa mereka, agar bisa 
mengawasi mereka sesuai dasar ini. Umar berkata, “Ingatlah, sesungguhnya aku 
tidak mengutus para pegawaiku kepada kalian untuk memukul tubuh kalian, 
tidak juga untuk mengambil harta kalian, akan tetapi aku mengutus mereka 
untuk mengajarkan kalian tentang agama dan sunnah kalian, Maka barangsiapa 
diperlakukan tidak seperti itu, maka sampaikanlah kepadaku, demi Dzat yang 
diriku berada di tangannya, aku akan menghukumnya.”'! 

Para pengawas dari umat telah melakukan pengawasan terhadap 
para pegawai, mereka menyampaikan kepada khalifah penyimpangan- 


bui, AtbUhabari, Op 7, 6 SA). bal Jawi, Ups, Hlm 136, Ibril Asin Op ot, (27451) Ibn Abd 









!, Opet,(3/38), Mb Thabari, Oper, 4/439-0),/39-40), Tom Atsir, Opsi (2/43 340, Tbmu Katsis, Op 
62, 2:98) De, Ghalit bin Abdul Kat Aarnuyi. past (1/:59478) 

3 Lihartakhnjnya i depar, 

4 Aib tkhrijnya depan 





Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 699 


penyimpangan yang mereka ketahui. Berita yang disampaikan tersebut 
mendapat perhatian dari Umar Radhiyailalw Anhudimana Umar bersungguh- 
sungguh mengklarifi-kasinya dan mengambil tindakan yang perlu dilakukan". 
Disamping para pengawas tersebut, Umar mempunyai mata-mata dari 
tentanranya yang mencatat berita-berita untuknya”, 
8. Membuat Standar Pelaksanaan Kerja 
Standar pelaksanaan tugas merupakan ukuran kuantitas, waktu atau 
kualitas untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau bagian dari pekerjaan 
tertentu, Penting sekali membuat standar pelaksanaan tugas yang bermacam- 
macam yang dilakukan oleh orangcorang, dimana hal tersebut mengakibatkan 
pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana yang dibuat dan meningkatkan 
pelaksanaan tugas dan menaikkan tingkat pelaksanaan oleh pegawai dan 
meningkatkan kemampuan-nya, serta memberitahukan pegawai tentang ukuran 
untuk mengetahui keber-hasilannya atau kelalaiannya dan penghargaan atau 
hukuman yang didapatkan-nya"!. 
Diriwayatkan atsar yang menunjukkan bahwa Umar Radhiya/lahu 
Inhu membuat standar untuk pelaksanaan pekerjaan dan mengawasi para 
pegawainya dengan cara tersebut. Diriwayatkan bahwa Umar membebani 
beberapa pegawainya dengan beberapa pekerjaan dan menentukan batas 
waktu yang sempit untuk menyelesaikannya dan menghubungkan gaji 
dengan penyelesaian pekerjaan pada waktu yang ditentukan, Hal tersebut 
bisa dilihat dalam suratnya kepada Abu Musa AlAsy'ari, “Sesungguhnya aku 
telah mengirim kepadamu catatan melalui Ghadhirah bin Samrah Al-Anba 
apabila sampai kepadamu untuk begini...begini..., maka berilah dia dua ratus 





Dirham. Dan apabila dia datang lagi setelah itu, maka jangan memberinya 
lagi apapun, dan tulislah untukku pada hari apa dia datang kepadamu." 
Muhammad Ali menjelaskan atsar ini, dan berkata, “Maksud Umar dengan 
hal tersebut adalah untuk memberitahu orang yang dipekerjakannya tentang 
kesungguhan dan perhatian, menjaga waktu dan menepati janji. Oleh karena 
itu dia memberi orang yang dikirimnya dua ratus Dirham apabila dia 
bersungguh-sungguh dan sampai ke negara yang ditunjuknya pada waktu 
yang ditentukan, apabila tidak maka dia tidak akan mendapatkan gajinya." 


















|. Aku Var Opatihim. 24824, Ta Ah Takar Ot hlm 102,A lari Tt Mel Alm 1942 Ts Juri pat, 
lam. 1 

4 AiMuagi Al Hindi, One, (V/229) 

3 Ds, Ali Muhamtoad Abdul Wahab, Iestijab W-Tultic Ako Nala ebi Barurin Mami, las. 127 

4 Ibnu Saad, Opi. (7/90) 

3 Abtawat /Aktowpaop 21 AA, blm 36 





700 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


Diantara contoh tentang pembatasan waktu yang sempit untuk 
melakukan pekerjaan, diriwayatkan bahwa Umar menugaskan “Amr bin 
Ash untuk menggali saluran yang menghubungkan antara Laut Merah dan 
sungai Nil, dan berkata kepadanya, “Pergilah, wahai "Amr dan dengan tekad 
dariku sehingga kamu bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, dan 
jangan sampai satu tahun melainkan kamu selesai mengerjakannya, inayu 
Allah” Maka "Amr pergi dan mengumpulkan para pekerja sampai jumlah 
yang dikehendakinya, kemudian menggali saluran, maka dia menggalinya 
dari sungai Nil sampai Oulzum, dan tidak sampai satu tahun sampai lewat 
perahu di sana'!. 

9. Korespondensi 


Korespondensi antara Umar Ruhiyulluhu Anbu dan para guberurnya tidak 
terputus, Umar meminta mereka untuk memberinya catatan tentang keadaan 
para pegawai, rakyat dan negara mereka. Diantaranya suratnya kepada Sa'ad 
bin Abi Wagash, “Dan tulislah surat kepadaku seolah-olah aku melihatmu, 
dan buatlah aku mengetahui dengan jelas tentang urusan kalian.” 


Itulah cara-cara terpenting Umar dalam mengawasi para pegawainya dan 
pekerjaan mereka, Cara-cara tersebut telah menunjukkan tujuannya dalam 
pengawasan. Mungkin orang tidak begitu setuju ketika Al-Jahizh menyebut 
pengawasan Umar terhadap para pegawai dan rakyatnya dengan perkataannya, 
“Sesungguhnya Umar, pengetahuannya tentang orang yang bekerja untuknya 
dari para pegawai dan rakyatnya, seperti pengetahuannya tentang orang yang 
tumbuh bersamanya di satu tempat, satu bantal. Tidak ada di suatu tempat 
atau daerah seorang pegawai atau pemimpin pasukan, kecuali dia mempunyai 
mata-mata, tidak meninggalkan apa yang ditemukannya. Maka kabar berita 
tentang orang-orang di timur dan barat ada padanya setiap sore dan pagi, 
dan anda bisa melihatnya di dalam suratsuratnya untuk para pegawainya, 
sehingga seorang pegawai dari mereka mengira bahwa dia adalah orang 
terdekat dan istimewa bagi Umar."P") 


2, AL Magriri, ALKMntbaih 14 Mlagreyah (1729) AsSuyuthi, (Imo 1 nlahanah (1/ LS) 
Ih-Thabai, Opsi, (47814318), (1/12-16, 8140, 52, 856) 
Ta, 





Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 701 


Pasal 4 
PELINDUNGAN LINGKUNGAN 


Pengantar 


Pada masa sekarang kita menyaksikan kerusakan lingkungan yang 
mengkhawatirkan sebagai akibat dari perilaku manusia yang menyimpang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan. Masalah lingkungan ini semakin 
membesar sehingga menjadi masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. 
Banyak diadakan usaha bersama, diadakan seminar-seminar nasional, dan 
didirikan pusat-pusat penelitian untuk mempelajari masalah lingkungan 
dan menemukan solusinya. Lingkungan mempunyai cabang ilmu tersendiri 
dan masalah ilmu ini meluas bersama meluasnya masalah lingkungan, yang 
mencakup sisi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Karena itu untuk menguasai 
ilmu ini secara detil membutuhkan pembahsan khusus. 

Para pakar ekonomi sangat memperhatikan masalah lingkungan sebagai 
akibat adanya hubungan yang kuat antara investasi dan lingkungan. Keduanya 
saling mempengaruhi secara positif atau negatif. Tujuan pasal ini adalah 
untuk mengetahui pengertian masalah lingkungan, tanda-tanda dan sebab- 
sebabnya, serta apa yang dijelaskan dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu 
Anbu seputar perlindungan lingkungan. 





Pasal ini akan terbagi menjadi dua bagian, Pertama, pengertian masalah 
lingkungan. Kedua, perlindungan lingkungan dalam fikih ckonomi Umar 
Rudhiyallahu Arus, 


702 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


1. Pengertian Masalah Lingkungan 

a. Pengertian Lingkungan 

Kata lingkungan yang dalam bahasa Arab “4/4!” artinya adalah tempat 
tinggal, Ibnu Manzhur mengatakan, h''uh (lingkungan) artinya tempat tinggal, 
disebut juga tempat tinggal suatu kaum tertentu, dimana mereka tinggal di 
dalamnya. Arti secara etimologi “lingkungan” (h/'ah) ini secara ilmiah adalah 
rumah manusia yang lebih luas dan lebih mencakup daripada arti etimologi 
tersebut, Maka kata “lingkungan” (ha) mencakup tempat tinggal manusia 
beserta apa yang ada di dalamnya dari unsur-unsur materi dan sosial, aturan 
ekonomi dan politik, etika, kepercayaan, adat-istiadat dan imu pengetahuan 
yang ada, 

Pengertian lingkungan (va) yang komprehensif ini tidak datang 
begitu saja, akan tetapi obyeknya meluas sedikit demi sedikit dengan adanya 
tambahan unsur baru di dalamnya sesuai akibat yang ditemukan dalam unsur: 
unsur tersebut terhadap lingkungan bersama komprehensifitas pengertian 
lingkungan terhadap sisi materi dan sisi non-materi, bukan karena kajian 
tentang lingkungan hanya terfokus pada sisi materi lingkungan, karena 
wujud lingkungan ada dalam cakupan lingkungan materi yang berupa 
bahaya-bahaya, sebagai akibat dari perilaku manusia, cara-cara yang salah 
dalam berinteraksi dengan unsur materi lingkungan. Cara-cara yang salah 
ini mempunyai sebab-sebab materi dan sebab-sebab non-materi." 


b. Indikasi-indikasi Masalah Lingkungan 


Secara umum bisa dikatakan bahwa masalah lingkungan yang dihadapi 
oleh manusia sekarang mencakup apa yang terjadi pada lingkungan, yaitu 
tidak dilakukannya tugas-tugasnya dalam meningkatkan kehidupan dan 
menjaganya, terutama kehidupan manusia. Indikasi terjelas dari masalah 
lingkungan antara lain: 


Pertama, Eksploitasi Sumber Daya Alam 


Faktor penyebab terpenting dari eksploitasi sumber daya alam adalah 
perilaku buruk dalam mempergunakan apa yang diciptakan oleh Allah untuk 


manusia di bumi yang berupa sumber daya alam yang bermacam-macam, 





hat haga anu ari Ae)am Apa 4bghaN(L/162) 
An Nan Gadlya Ndak mu Mangfur dam, m1 1, Dr. Syaugi Ahmad Dunya, 21 Tanyai 30 Mkrah 





Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 703 


dan berlebih-lebihan dalam memanfaatkannya yang sering menyebabkan 
kerusakan sumber daya alam terscbut. Maka hilanglah kescimbangan antara 
unsur-unsur lingkungan dan terjadilah kerusakan ekosistem, 


Bisa disebutkan contoh bahaya eksploitasi sumber daya alam, yaitu 
kerusakan yang terjadi oleh benda logam dengan mempergunakannya untuk 
mendirikan pabrik-pabrik produksi tanpa mempedulikan kebutuhan 
manusia sebenarnya, akan tetapi hanya untuk memenuhi keinginannya 
untuk mengganti peralatan rumah tangga dan alat-alat hiburan, dengan 
membuang alat-alat lama di gudang padahal benda-benda tersebut masih 
layak pakai, maka hal tersebut menyebabkan adanya masalah lingkungan, 
terutama eksploitasi sumber logam dan pencemaran lingkungan dengan 
sisa-sisa logam dan lain sebagainya, 

Eksploitasi dan kerusakan sumber daya alam merupakan ancaman akan 
terjadinya perang antara negara (perang lingkungan). Sumber daya alam 
terpenting yang menghadapi kerusakan adalah sumber-sumber air, dimana 
terjadi persaingan dalam penggunaan air untuk tujuan pengairan, industri dan 
konsumsi lokal yang kadang bisa menyebabkan perselisihan yang berkembang 
menjadi pertikaian bersenjata."' 

Di sisi lain, mengabaikan sumber daya alam merupakan indikasi masalah 
lingkungan, karena itu merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan 
lingkungan, yang menyebabkan adanya bahaya-bahaya yang mengancam 
manusia 


Kedua, Pencemaran Lingkungan 

Yang dimaksud pencemaran adalah adanya unsur-unsur yang 
membahayakan lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. 
Ini adalah sisi yang paling berbahaya dari masalah lingkungan, karena 
mengancam kehidupan semua makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. 

Pencemaran terjadi pada tiga kebutuhan pokok kehidupan, yaitu udara, 
air dan tanah. Akan disebutkan di sini beberapa contoh pencemaran yang 
terjadi pada ketiga unsur tersebut." 


Tema pasal kesebelr dari buku Uhjihab -1-Litawowi yang saya perapkan untuk Komii Lingkungan Ilidup Dunia dalah 

tentang korelsryaran, keamanan, investan dan bgbungan yang menjelaskan bahaysbahayslingkunyan yarg mengancam terjadinya 

#ersdiihan internasional, Lihat ha, 413-430, 

1D Svadi lingkungan modern dik hanya merabalus penabahan terhadap iegkunnan sbagai silih atu indikasi kensakes lingkungan, 
Kacang katcna pengabalan hadap lingkuagan Cak nampak pada negasa yang ekonoaloya tau. Liat Dr. Syaugi Almad Dunya, 
Opsi him, 17 A1. Dr. Abdul Majid Umar An Nrjr, Opor. hlm. 276 201 

3 Mai Alulul Oon Al-Pagi, Ope lis 3510, De Ahli Mail Umur AnNoija, Opa, in A9 








704 Fikih Ikonomi Umar bin Al-Khathah 


a. Pencemaran Udara, penyebab terpenting dari pencemaran udara 
adalah unsur kimia yang banyak dari asap, gas, cahaya, dan debu yang naik 
ke udara dari pabrik-pabrik, mesin-mesin, sampah dan lain sebagainya. 
Pencemaran tersebut menyebabkan bahaya terbesar yang mengancam 
kehidupan secara umum dan kehidupan manusia khususnya, sampai-sampai 
seorang penulis mengatakan, bahwa pencemaran udara merupakan bahaya 
strategis sebenarnya yang harus kita hadapi sekarang"! 


b. Pencemaran Air: sumber-sumber air menghadapi pencemaran 
yang bermacam-macam. Diantaranya pencemaran air laut dan sungai yang 
disebabkan oleh pabrik-pabrik yang membuang limbah-imbah kimia dan 
logam, Ditambah lagi dengan adanya kerusakan yang diakibatkan oleh kapal- 
kapal besar yang memuat bahan-bahan kimia dan minyak. 


Airair di hulu juga tidak luput dari pencemaran melalui kapur, serta 
minyak nabati dan hewani yang beracun, bahkan air hujan pun tidak 
luput dari pencemaran, dimana air hujan ketika turun bercampur dengan 
pencemaran yang ada di udara. Pencemaran air merupakan pencemaran yang 
paling berbahaya, karena air merupakan kebutuhan terbesar dari kehidupan 
manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan di darat dan di laut. 

c. Pencemaran Tanah, tanah terkena pencemaran akibat adanya 
unsur-unsur kimia yang berasal dari berbagai macam limbah yang dibuang 
di tanah, baik oleh rumah-rumah, pabrik-pabrik, perusahaan, yayasan dan 
lain sebagainya disamping pupuk dan lain-lain. 


Ketiga, Rusaknya Keseimbangan Ekosistem 

Inilah indikasi ketiga dari masalah lingkungan yang disebabkan oleh 
adanya pencemaran dan eksploitasi yang menyebabkan terganggunya 
lingkungan sebagai sumber kehidupan, penjagaan dan pertumbuhannya. 

Diantara indikasi rusaknya keseimbangan ekosistem adalah rusaknya 
lapisan gas ozon yang diciptakan oleh Allah Ta w di satu lapisan dari lapisan- 
lapisan udara untuk melindungi dari ultra violet yang ada dalam sinar matahari. 
Apabila sinar tersebut sampai ke bumi akan merusak segala kehidupan. Naiknya 
gasgas tersebut menyebabkan adanya lubang besar di lapisan ozon yang 
mengancam manusia dengan adanya bahaya yang merusak badan 





YAN Gar Al 
tb 
2 Se Alcul Majxi Umar Au-Najar, Opa hlnu 000 





bp Akhir, hu, 89, Dr Abel Majid Untar An-Najar, Ono, hlm 96, Dr. Ni'matellsh Najib Iavahin | Ca 





Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 705 


c. Penyebab-penyebab Masalah Lingkungan 


Para pencliti masalah lingkungan sangat memperhatikan indikasi- 
indikasi masalah lingkungan lebih dari perhatian mereka terhadap sebab-sebab 
masalah tersebut, padahal mengetahui sebab merupakan langkah pertama 
untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Karena lemahnya perhatian 
terhadap sebab-sebab. masalah lingkungan, maka meluaslah percobaan untuk 
mengetahui sebabsebab masalah lingkungan tanpa mengetahuinya secara 
mendalam, dimana terfokus pada sebagian sebab yang nampak dan parsial, 
namun mengabaikan sebab-sebab hakiki yang lebih menyeluruh. 

Para peneliti masalah lingkungan, ketika ingin mengetahui sebab-sebab 
masalah, mereka mulai dengan menganggap bahwa hubungan antara manusia 
dan lingkungan adalah hubungan rmateri saja. Pandangan tersebut mempengaruhi 
penjelasan-penjelasan mereka tentang sebab-sebab masalah tersebut. Karena itu 
diantara mereka ada yang berpendapat bahwa diantara sebab masalah lingkungan 
adalah peningkatan produksi industri yang tidak disertai peningkatan 
penanganan akibat negatif dari kemajuan industri dalam lingkungan. Diantara 
penjelasan yang diungkapkan tentang sebab masalah lingkungan adalah 
pertumbuhan penduduk yang pesat yang menyebabkan adanya eksploitasi 
sumber daya alam secara besarbesaran sebagai akibat meningkatnya proses 
produksi dan konsumsi. Agar konsumsi meningkat, maka kita harus menckan 
masa persediaan barang dengan menekan tingkat barang yang dipergunakan 
secara jumlah dan bentuk dan kebutuhan sekaligus. Akibatnya adalah meningkat- 
nya sampah yang merupakan sumber pencemaran lingkungan terbesar. 

Disamping mencurahkan tenaga untuk menyelesaikan masalih 
lingkungan, atau memperkecil akibatnya, perhatian para peneliti di Barat 
tertuju untuk lebih meperdalam pengetahuan tentang sebab-sebab sebenarnya 
dari masalah tersebut. Maka muncullah suara-suara yang menyerukan bahwa 
sebab dasar dari masalah lingkungan mungkin karena konsep pengetahuan 
dari pengikut peradaban Barat yang materialis terhadap hubungannya dengan 
lingkungan, Maka solusi sebenarnya tidak lain adalah dengan meluruskan 


pemikiran tersebut! 


Gambaran Islam tentang masalah lingkungan terfokus pada pemikiran 
bahwa masalah lingkungan adalah masalah perilaku sebagi akibat dari 
penyimpangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, 


1 Tihat Dr Abdul Majid Umar An-Naiar, On hlm. (671, Komisi Lingkurnean Hidup Dunia, Opsi hm 61-99, Dr Syangi Ahmadi 
Dana Opsi. hika. 4260 


706 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


dimana manusia berinteraksi dengan lingkungan secara materi, tanpa 
mengikat intaraksi terscbut dengan aturan-aturan hukum atau ctika. Oleh 
karena itu, solusi dari masalah tersebut dan untuk memperkecil akibatnya 
sesuai konsep Islam adalah dengan meluruskan pandangan manusia terhadap 
lingkungan dan meluruskan perilakunya terhadap lingkungan dengan aturan- 
aturan syariat dan dasar-dasar akhlak yang dibawa oleh syariat Islam. Kaidah 
terpenting tentang perlindungan lingkungan dalam maha Islam menurut 
fikih ekonomi Umar Radiyallahu Anhw akan dijelaskan pada bagian kedua." 


2, Perlindungan Lingkungan Dalam Fikih Ekonomi Umar 
Radhiyallahu Anhu 


Cara-cara melindungi lingkungan dalam Islam terfokus pada dasar 
akidah dan akhlak, dimana seorang muslim percaya bahwa lingkungan adalah 
tempat yang diciptakan oleh Allah dan dianugerahkan kepada manusia untuk 
dipelihara, dan mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada Allah Tu'aka. 
Dari pandangan tersebut muncullah keterikatan dengan aturan-aturan syariat 
yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dan 
keterikatan dengan aturan-aturan tersebut mengakibatkan adanya perlindungan 
lingkungan dari setiap tindakan yang membahayakannya! 


Strategi Umar Radhiyaltahn Anbu dalam melindungi lingkungan 
berlandaskan pada dasar-dasar akidah dan kaidah-kaidah akhlak yang 
mengatur perilaku seorang muslim dalam kehidupan. Penjelasan tentang 
usaha terpenting Umar Radhiyallahu Anh dalam melindungi lingkungan 
dan memerangi penyalahgunaannnya adalah dengan hal-hal sebagai berikut: 


1, Peringatan-peringatan dasar 

2. Keseimbangan antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan menjaga 
lingkungan 

3. Menjaga sumber daya alam 

4. Memerangi pencemaran 

5, Menjaga keseimbangan ekosistem 


1 Dwerasmi cak membahas tentang pendangan Isa tethadep mesalah anpkungan Saya lah menuas arie dan deserau khusus 
tentang rvtaha lam dalam perlindunyan inrangan alam deras doktoral dengan ul Ibadat /IU$-Ahllun, 
“pal Nacdanal me aah yag diajukan kepada Ma mat Jt li Unesa nan ta, tah IIA H7 1991 M. 
hat uga Dc Abdul Majid Umar Ar. blm 71 ampar bur, Syaugs Ahmad Dunya tentang many team dalam 
palindungan lingkungan dalam kitabaya “li: sturbam LK ah Down Moyoruh 

2 asng ikcstu bahwacia alam dal menta Lolamatanhngkuagta engan penahan, erbeunuaan lah dengan 
Wanegah mana bahoya MedoNap ingkanyan den beta mewbenah! apa yang ud aib cal Ajlankanny 
ayarit. embihasan tentang muanba, slam dalam perkadunyan lingkungan 14 membutuhkan pembahasan kh 
menulis does sebagaimana ibutkan diatas, Pembahasar dalan ba mencakup penwelast tertau hgkungan 
dilam fikih ekorami Umr Kodjabsow Dek baik seisi dengan mashunasa yarataat sebaga ahad dalam menemukan cara ntuk 
#weindungi lingkungan, 

















Bab III: Pengawasun Negara Terhadap Ekonomi 707 


a. Peringatan-peringatan Dasar 


Ada beberapa masalah umum yang harus difahami sebelum melihat 
secara detil apa yang ada dalam fikih ekonomi seputar perlindungan 
lingkungan. Hal-hal tersebut adalah: 

Pertuma, masalah lingkungan pada masa Umar Radhiyallahu Anbu 
terbatas, dan lingkungan belum mengalami bahaya besar, Hal tersebut karena 
sederhananya kehidupan pada waktu itu, juga karena tingginya ketaatan pada 
ajaran Islam dalam setiap sisi kehidupan, seperti sisi lingkunyan. Hal tersebut 
menyebabkan terjaganya lingkungan, Karena itu apa yang dijelaskan dalam 
fikih ckonomi Umar Rudhiyulluhu Anhu tentang lingkungan, merupakan 
kaidah-kaidah dan aturan umum, yang kebanyakan adalah usaha pencegahan 
yang bertujuan untuk menjaga lingkungan, dimana sedikit disebutkan tentang 
cara-cara penyelesaian masalah lingkungan. 

Kedua, menghadapi masalah lingkungan mengharuskan terbentuknya 
lingkungan Islami yang menerapkan Islam, baik akidah maupun syariah dan 
diterapkan di semua sisi kehidupan. Karena setiap pencemaran yang terjadi 
pada satu bagian lingkungan Islam tersebut akan menyebar ke bagian yang lain, 

Di sisi lain, strategi Umar Radhiyallahu Anhu dalam menjaga lingkungan 
dan menghadapi masalah-masalahnya tidak hanya terfokus pada contoh- 
contoh yang akan disebutkan, akan tetapi strategi Umar dalam menyelesaikan 
masalah lingkungan dan cara menjaganya dapat diketahui berdasarkan fikih 
ekonominya dalam sisi ekonomi yang bermacam-macam, terutama dalam 
hal produksi, konsumsi, distribusi, investasi ekonomi, hubungan ekonomi 
internasional dan lain sebagainya. Untuk menjelaskannya bisa diambil contoh 
sebagai berikut: 

a. Keterikatan terhadap aturan-aturan produksi bisa mengarahkan 
produksi untuk memenuhi kebutuhan hakiki manusia, dengan demikian 
sumber daya alam terlindungi dari kerusakan akibat produksi barang yang 
tidak mengindahkan kebutuhan hakiki manusia, bahkan mengeksploitasi 
sumber daya alam dan mencemari lingkungan. 

b. Keterikatan dengan ajakan Umar Radhiyallahu Anbu untuk bersifat 
ekonomis dalam mengkonsumsi dan mengarahkannya, menghilangkan 
satu dari sebab-sebab terbesar yang ikut andil membuat masalah lingkungan 
dengan indikasi-indikasinya yang bermacam-macam. 

c. Diantara penyebab pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber 
daya alam adalah distribusi yang buruk dan meluasnya kemiskinan, 


708 Fikih Trkonomi Umar bin Al-Khathah 


Karena orang-orang miskin dan kelaparan kadang-kadang bisa merusak 
lingkungannya, karena mereka berjuang untuk mendapatkan kebutuhan 
pokoknya. Mereka menebang pohon-pohon di hutan, merusak padang 
penggembalaan, mengeksploitasi tanah-anah yang kosong, dan memenuhi 
kota-kota besar. Akibat perilaku tersebut dalam jangka panjang adalah 
menjadikan daerah tersebut mengalami masalah lingkungan dan non- 
lingkungan, Oleh karena itu, harus terpenuhi kebutuhan pokok semua orang, 
adanya distribusi yang adil, dan terciptanya kesempatan bagi semua.' 

Mengikuti strategi Umar Radhiyallahu Anbw dalam distribusi bisa 
menyelesaikan masalah-masalah lingkungan tersebut, dimana memerangi 
kemiskinan menjadi tujuan strategi distribusi menurut Umar Radhiyallahu 

Abu, bahkan usaha investasi, menurutnya, mencakup memerangi kemiskinan 
dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. 

Hal yang menunjukkan perhatian Umar Radhiyaliahw Anhw terhadap 
lingkungan. Diriwayatkan bahwa pada masa sulit Umar memerintahkan orang- 
orang Badui untuk keluar dari Madinah dan mengembalikan mereka ke tempat 
asalnya. Hal tersebut bisa meringankan beban sumber daya alam yang terbatas 
di Madinah yang tidak mencukupi untuk orang-orang Badui yang jumlahnya 
banyak dan binatang ternak mereka yang membutuhkan tempat penggembalaan 
yang luas, sebagaimana tinggalnya mereka di Madinah menyebabkan kepadatan 
penduduk yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan," 

4. Prinsip yang mengatur hubungan ekonomi internasional dalam fikih 
ekonomi Umar Kadhiyallahu Antw adalah prinsip kemaslahatan. Maksudnya 
bahwa umat Islam merupakan kemaslahatan hakiki yang bisa melakukan 
hubungan ekonomi dengan non-muslim. Berdasarkan hal itu, maka tidak 
diperbolehkan memberi izin untuk mengekspor atau mengimpor barang 
yang bisa membahayakan lingkungan. 

Di sisi lain, para pemerhati lingkungan menyerukan untuk mengikuti 
strategi perlindungan dengan mewajibkan pajak untuk memperkecil atau 
mencegah impor barang yang banyak mengandung polusi, yang bisa menjadi 
masalah lingkungan.” Dari strategi Umar Radhiyallahu Anbu bisa diambil 
kesimpulan dalam menentukan 'xywr. Beliau mewajibkan 'wywratas barang yang 
diimpor menurut kepentingan dan kebutuhan umat Islam pada barang tersebut, 


De, Syaug Ahruad Danya, 
 babrbab sebelumnya. 
5x, Sganay Ala 





m2, Muhammad Jami Daggatg Opa, bian. 98 








Inai lan A8 


Bab III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 709 


mengurangi pajak pada barang-barang pokok dan membiarkan pajaknya tetap 
tinggi pada barang-barang sekunder. Strategi terscbut bisa diterapkan untuk 
melindungi lingkungan Islam dari produksi atau impor barang yang tercemar. 

Ketiga, adanya hubungan yang kuat antara indikasi-indikasi masalah 
lingkungan. Misalnya eksploitasi sumber daya alam menyebabkan 
pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan menyebabkan hilangnya 
keseimbangan ekosistem. Hubungan ini perlu dalam menyelesaikan berbagai 
masalah lingkungan dalam satu waktu. Dengan kata lain bahwa cara melawan 
cksploitasi sumber daya alam, misalnya, bisa malawan masalah pencemaran 
dan kerusakan lingkungan.!! 

Keempat, tidak adanya solusi praktis dari masalah lingkungan yang 
efektif karena lemahnya unsur ketaatan hukum di tingkat lokal maupun 
internasional. Penyebabnya adalah karena perangkat hukumnya tidak 
lengkap." 

Adapun dalam Islam, pengawasan pribadi mempunyai pengaruh yang 
besar dalam ketaatan menjaga lingkungan. Ketika pengawasan pribadi 
melemah, ada pengawasan negara dan masyarakat agar perannya sempurna. 
Di depan telah dijelaskan tentang pentingnya pengawasan pribadi dan 
pengawasan dari luar dan pentingnya penyempurnaan keduanya untuk 
mewujudkan tujuan pengawasan. 


b. Keseimbangan Antara Tujuan Pertumbuhan Ekonomi dan 
Tujuan Menjaga Lingkungan 

Telah diketahui adanya hubungan yang kuat antara investasi ckonomi 
dan lingkungan, dimana keduanya saling mempengaruhi. Karena itu 
tidak mungkin memisahkan masalah pertumbuhan ekonomi dari masalah 
lingkungan, Kebanyakan investor mengekeploitari sumber daya lingkungan 
yang dibutuhkan dalam investasi, Kerusakan lingkungan bisa menghambat 
investasi ekonomi, yaitu dengan rusaknya sumber-sumber ekonomi, maka 
tingkat kualitas menurun dan beban produksi naik. Yang lebih bahaya lagi 
adalah akibatnya terhadap kesehatan manusia yang merupakan tujuan dan 
sarana investasi ekonomi, serta akibat-akibat lain yang merusak kehidupan 
ekonomi bahkan semua kehidupan dan makhluk hidup." Karena itu para 
pengambil kebijakan investasi harus memperhatikan lingkungan dan 


01, hlm 49 
solo 
#25, Komuii Lingkungan Hii Dawa, Op, li 2829, MIS 





gan Hidup Duri 
Dunya, fo bl 
wd Dunya, Op. 


2. Di, Spasi Ah 
5 Tihat Sraugi 








710 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


menyeimbangkan antara hasil investasi ekonomi dan akibatnya dalam 
lingkungan, dan harus mengedepankan kemaslahatan umat Islam." 


Umar Kadhiyallahn Anbu mengetahui pengaruh lingkungan terhadap 
kesehatan dan kehidupan manusia, karena itu ketika beliau melihat keadaan 
umat Islam di negara yang ditaklukkan telah berubah, maka beliau bertanya 
tentang sebabnya, sehingga diketahui bahwa lingkungan yang ditinggali oleh 
umat Islam belum cocok. Maka Umar meminta penguasa setempat untuk 
mencarikan tempat bagi umat Islam yang mempunyai lingkungan yang 
sehat, dan Umar menulis surat untuk salah seorang walinya, “Amma batu. 
Sesungguhnya engkau menempatkan orang-orang di tanah yang rendah, maka 
pindahlah mereka ke tempat yang tinggi yang bersih,” 

Karena itu Umar Radbiyallahu Anbu sangat memperhatikan keselamatan 
lingkungan, dan masalah investasi ckonomi tidak membuatnya melupakan 
perhatiannya terhadap masalah lingkungan, bahkan dia lebih memilih 
kekurangan tapi berada di lingkungan yang sehat daripada berlebihan tapi 
berada di lingkungan yang tercemar. Umar berkata, “Satu rumah di Rakbah 
lebih saya sukai daripada sepuluh rumah di Syam.”! Karena di Syam banyak 
penyakit dan wabah, sedangkan Rakbah adalah daerah yang sehat, udaranya 
bagus, sedikit penyakit dan wabah.” 


Perlindungan terhadap tujuan investasi dan tujuan lingkungan, serta 
keseimbangan antara keduanya ada dalam ketetapan yang dibuat oleh Umar 
Rudbiyallahu Anbu dengan tidak dibaginya negara yang ditaklukkan, Tujuan 
lingkungan digunakan untuk mengarahkan ketetapan yang adil dalam 
distribusi, baik antara generasi yang akan datang atau dengan menjaga 
hak-hak generasi sebelumnya atas sumber daya alam tersebut. Tujuan 
lingkungan tersebut kelihatan pentingnya, apabila kita mengetahui bahwa 
banyak pemerhati masalah lingkungan berpendapat bahwa jarak yang tajam 
antara devisa dan kekayaan alam, baik dalam tingkat lokal maupun tingkat 
internasional merupakan salah satu sebab masalah lingkungan. Mereka juga 
berpendapat bahwa strategi investasi modern kadang merenggut hak-hak 
gencrasi sebelumnya dari apa yang terjadi, berupa pencemaran lingkungan, 
eksploitasi dan kerusakan sumber daya alam,"! 






Mali. (31 
ibnu Abdil Bare, Ong (26:78 Malik, Op, Al Dai, Unataw (91268) 
ADI Sana Alim Dunya, Ops lu M90 


Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Tkonomi 711 


'Adapun sisi investasi, ataupun sisi kemampuan ekonomi menempati 
posisi akhir dari perhatian Umar Radhiyallahu Anhu. Olch karena itu, Umar 
memberikan tanah kepada penduduknya untuk dipelihara, dan karena mereka 
lebih tahu dan lebih berhak daripada umat Islam untuk memeliharanya. 
Adapun umat Islam, mereka tidak mempunyai pengalaman yang cukup tentang 
tanaman yang luas. Karena ilu tanah yang ditaklukkan tidak dibagi, karena 
takut terjadi perselisihan dan pertengkaran tentang cara memanfaatkan sumber 
daya alam tersebut. Karena itu Umar Radhijullahu Anhw berkata kepada mereka, 
“Aku tahu kalian saling membinasakan karena air, dan aku takut kalian saling 
membunuh.” 

Ringkasnya, strategi Umar Radhiyallahu Anhw terhadap tanah di negara 
yang ditaklukkan adalah strategi yang berdasar pada penjagaan terhadap 
pertumbuhan lingkungan, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan dengan 
dengan mengakui adanya kepemilikan mereka dan aturan-aturan atas mereka, 
dan mendorong mereka untuk melakukan penjagaan dengan jaminan 
keamanan dan harta, sehingga penghasilan meningkat bersama perkembangan 
lingkungan. Ini adalah hal yang jarang terjadi dalam sejarah peradaban 
yang selalu menghadapi peperangan demi peperangan yang menyebabkan 
kerusakan lingkungan, bukan pertumbuhannya. 


Perhatian kepada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan masalah 
lingkungan adalah sebab terbesar masalah lingkungan, Keinginan pertama 
menurut negara-negara barat adalah menjaga keberadaan kegiatan industri, 
walaupun tidak menghasilkan apapun selain barang yang sia-sia, atau peralatan 
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diada-adakan 
dengan cara-cara yang direkayasa. Yang lebih parah, adalah produksi barang 
yang semua orang tahu bahwa barang tersebut membahayakan kesehatan, 
seperti tembakau, atau tidak ada gunanya sama sekali." Negara-negara tersebut 
menolak untuk meninggalkan program-program investasi demi kebaikan 
perlindungan lingkungan, seperti yang terjadi di konferensi internasional 
yang membahas masalah lingkungan yang menjelaskan hal tersebut, dimana 
pemimpin Amerika Serikat menolak untuk menandatangani beberapa 
kesepakatan dalam konferensi tersebut, dengan alasan bahwa bukanlah 
kewenangannya untuk memberikan prioritas kepada lingkungan dalam 
pengadaan kesempatan kerja bagi para penganggur Amerika. Dan tidaklah 





712 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


termasuk kewenangannya untuk campur tangan dengan mengharuskan syarat 
lingkungan kepada perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik di Amerika, 
karena hal tersebut bertentangan dengan aturan dalam ekonomi liberal,! 


c. Menjaga Sumber Daya Alam 
Interaksi yang buruk dengan sumber daya alam dan bahaya lingkungan 





yang ditimbulkannya terjadi karena berlebih-lebihan dalam memanfaatkan 
sumber daya alam atau dengan membiarkan dan tidak memanfaatkannya. 
Oleh karena itu, manhaj Islam dalam menjaga sumber daya alam dan melawan 
eksploitasi tidak hanya dengan mengarahkan penggunaannya, akan tetapi 
juga mengarahkan untuk melindungi dan menjaganya dengan memanfaatkan 
dan mengembangkannya agar apa yang telah dipergunakan mempunyai ganti 
untuk mengembangkannya lagi. 

Umar Radhiyallahu Anlu tidak pernah memperbolehkan eksploitasi 
apapun terhadap sumber daya alam dan menganggap sumber daya alam 
sebagai milik generasi yang akan datang dari umat Islam. Oleh karena itu, 
strateginya dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan alam adalah 
dengan melindungi hak-hak generasi tersebut. Misalnya beliau menolak 
untuk membagi tanah kepada orang-orang yang ikut dalam penaklukan 
untuk menjaga hak-hak generasi yang akan datang! 


Diantara hal yang menunjukkan perhatian Umar Rudhiyallahu Anbu 
terhadap sumber daya alam, disebutkan bahwa Umar tidak memperbolehkan 
merusaknya walaupun sedikit, dia mengambil benih kurma dan lain sebagainya 
yang jatuh ke tanah dan menaruhnya di rumah orang agar bisa dimanfaatkan. 


Meluasnya penggunaan sumber daya alam merupakan sebab terpenting 
dari eksploitasi sumber daya alam secara khusus dan masalah lingkungan 
secara umum. Oleh karena itu, tidak mungkin menyelesaikan masalah 
lingkungan dengan meluasnya penggunaan sumber daya alam. Tema yang 
saya beri porsi yang besar dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anfw adalah 
tema sikap ekonomis dalam konsumsi dan menyerukannya, dan memerangi 
semua bentuk indikasi berlebih-lebihan dan kesia-siaan. 


Peradaban Barat membuat aturan meninggikan dan mempermegah 
bangunan, maka hal tersebut mengeksploitasi bahan-bahan yang 


1 Dr Syaug Ahmad Dunya. Opsi, hlm. 8748 
2 Dg, Abtul Majie Umar An-Najan Int, hlm. 218 
3 Okt alm, 102 M8, 60 
1.413 





Bab 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 713 


dipergunakan dalam membangun sesuatu yang besar dan menyebabkan 
pencemaran, sccara langsung atau tidak langsung, yang memberi andil besar 
terhadap krisis lingkungan, Hal tersebut terjadi tidak lain karena dalam 
membangun bangunan melampaui batas ekonomi yang bisa mewujudkan 
kebutuhan manusia, dan berlebih-lebihan dalam hal yang tidak bermanfaat, 
selain bermegah-megah dan kesia-siaan. Hal tersebut merupakan bencana bagi 
manusia karena menyebabkan bahaya bagi lingkungan dan lain sebagainya."! 


Peradaban manusia sepanjang sejarah masih saja berlomba-lomba dengan 
meninggikan bangunan semenjak peradaban Firaun dengan piramidnya, 
sampai peradaban Barat dengan gedung pencakar langit. Mereka lupa akibat 
lingkungan yang merusak yang diakibatkannya. Akan tetapi Umar Radhiya/lahw 

Inhu ketika menyusun dasar-dasar peradaban Islam dalam membangun 
bangunan dengan aturan yang mengharuskan manusia untuk tidak 
meninggikan banguna melebihi kemampuannya. Hal ini bersumber pada 
fikih lingkungan Islam yang ditujukan untuk tujuan ekonomis dalam sumber 
daya lingkungan yang berupa bahan-bahan bangunan, Di masa kemudian 
kelihatan akibat dari sikap berlebih-lebihan yang sangat berpengaruh terhadap 
kehidupan yang menimpa keseimbangan lingkungan. 

Di sisi lain, Umar Radiyallahu Anhu menghubungkan antara bangunan 
dan kebutuhan akan bangunan tersebut dan melarang setiap bangunan 
yuang tidak bermanfaat. Diriwayatkan bahwa Umar Radhiyaliahu Anbu 
membenci apabila seseorang mempunyai rumah di tempat lain yang tidak 
ditempatinya, dia berkata, “Maka berikanlah kepada umat Islam, biarlah 
mereka memanfaatkannya.” Diriwayatkan juga bahwa Amru bin Ash 
ketika merencanakan memhangun bangunan di Mesir, dia menulis surat 
kepada Umar Radhiyallahu Anhu, “Saya telah membuat rencana sebuah rumah 
untukmu di masjid jami',” Maka Umar menjawabnya, “Bagaimana mungkin 
seseorang di Hijaz mempunyai rumah di Mesir?” Dan memerintahkannya 
untuk menjadikan pasar bagi umat Islam! 

Diantara hal yang berhubungan dengan penjagaan terhadap sumber 
daya alam dengan mengembangkan dan memperbaikinya, Umar Radhiyallahu 

Inhu memerintahkan untuk mengembangkan sumber daya alam, dan 


1 Dr, Abdul Majid Umar An-Najar, Ops, alm. 298299 
2 Dg, Ablui Majid Umar Am-Naijar Opor, alm, 29 Ibnu Hajar, Faih AUlkan (9590) 
8 ihat ukhriirya didepan 





714 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


tidak memperbolehkan untuk mengabaikannya. Misalnya sikap Umar 
terhadap lahan mati, dimana dia mendorong dengan berbagai cara untuk 
menghidupkannya, Dia tidak memberikannya kepada seseorang, kecuali yang 
bisa digarapnya, dan dia menarik kembali beberapa bagian yang pemiliknya 
tidak mampu mengerjakannya. 


d. Memerangi Pencemaran 


Pencemaran lingkungan pada masa Umar Rudhiyallahu Anbu sangat 
terbatas jumlah dan jenisnya dibandingkan pencemaran pada masa sekarang. 
Walaupun begitu, Umar tidak meremehkan untuk memerangi segala kegiatan 
yang mencemari lingkungan. Bisa dijelaskan contoh-contoh sikapnya dalam 
hal ini sebagai berikut: 


Pertama, sarapah dianggap sebagai penyebab terbesar dari pencemaran 
tanah dan udara. Oleh karena itu pengertian yang umum dari pencemaran 
adalah membuang limbah yang merusak keindahan dan kebersihan 
lingkungan." Sebagaimana ketidakbersihan menyebabkan terjadinya penyakit- 
penyakit dan menyebabkan adanya wabah di daerah tertentu. Mungkin saja 
jumlah korban wabah tersebut lebih besar dari jumlah korban pencemaran 
yang terjadi akibat pabrik-pabrik, mesin-mesin dan lain sebagainya.” 

Ketidakpedulian manusia terhadap kebersihan berpengaruh pada 
lingkungan tempat tinggalnya baik tanah, udara dan air dan bermacam akibat 
lainnya, Inilah yang mengganggu lingkungan dalam menjaga kehidupan. 
Krisis lingkungan yang terjadi sekarang tidak lain adalah krisis kebersihan, 
termasuk di dalamnya masalah sampah sebagai faktor penyebab." 


Umar Radhiyailahu Anbu memerintahkan adanya kebersihan, mulai dari 
kebersihan badan sampai kebersihan tempat-tempat umum dan lapangan. 
Dalam kebersihan pribadi, Umar berkata, “Saya tidak suka melihat ahli 
ibadah yang berbaju putih (baik penampilannya saja). Umar juga 
memerintahkan untuk membersihkan rumah-rumah, dia berkata, “Wahai 
manusia, bersihkanlah tempat tinggalmu?” Diantara bukti perhatian Umar 
Radbiyallahu Anhu kepada kebersihan umum, Umar menjadikannya sebagai 
tugas para pegawainya yang dikirim ke berbagai daerah. Ketika Umar 
Radhiyallahu Anbu datang ke Mekkah, dia mengkampanyekannya dengan 


Ai Muhamrysd Jamil Daggag, pot hl.25 
an Mary Bel, pad ha 

Sr, Abeul Mai Limar AndNabiar, Jt hlm. 271-272 
Yscariynya telah disebutkan di depan 
“Tigariya telah isebutken di depan 








Bab III: Pengawasun Negara Terhadap Ekonomi” 715 





berkata kepada para penghuni rumah, “Bersihkanlah halaman rumah kalian! 
Lalu Umar bertemu dengan Abu Sufyan dan berkata kepadanya, “Wahai 
Abu Sufyan, bersihkanlah halaman rumahmu,” Abu Sufyan menjawab, 
“Ya, wahai Amirul Mukminin, sampai datang pembantu-pembantu kami.” 
Kemudian Umar lewat lagi dan melihat rumah itu sebagaimana sebelumnya, 
maka Umar berkata kepada Abu Sufyan, “Wahai Abu Sufyan, bukankah aku 
telah menyuruhmu untuk membersihkan rumahmu?" Abu Sufyan berkata, 
“Ya, wahai Amirul Mukminin, dan kami akan melakukannya apabila datang 
para pembantu kami." Maka Umar mengambil tongkat dan memukulnya 
diantara telinganya.!! 

Di sisi lain, para ahli lingkungan berpendapat bahwa diantara 
penyebab pericemaran lingkungan dalah menggunakan segala sesuatu 
yang baru dan mengganti yang lama dan membuanganya, walaupun 
masih layak dipergunakan. Hal ini perlu mendapat peringatan akan 
pentingnya menjaga barang yang dipakai dan tidak membuangnya selama 
masih layak dipergunakan. Ini menguatkan apa yang diriwayatkan, bahwa 
Umar Radhnallahu Anu memberikan baju kepada beberapa rakyatnya dan 
melarangnya untuk membuang baju mereka yang lama dan memerintahkan 
untuk menjaganya untuk dipergunakan dalam bekerja.?! Menjalankan anjuran 
ini tidak hanya berpengaruh pada sumber daya alam dan ckonomi dalam 
konsumsi, tetapi juga mempunyai pengaruh dalam meringankan masalah 
pencemaran lingkungan, 

Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Umar Rudhiyulluhu Auhu di Makkah, 
yaitu pengawasan terhadap kebersihan umum dan memerintahkan penghuni 
rumah untuk membersihkan halamannya dan menghukum orang yang lalai 
dalam hal tersebut, sikap ini bisa diambil pelajaran pada masa sekarang, yaitu 
dengan mewajibkan penduduk untuk membersihkan halaman rumahnya, 
lapangan umum, dan saling membantu dengan negara untuk melakukannya, 
baik dengan membuang sampah ke tempat pembuangan atau menaruhnya 
di tempat pengumpulan umum, sehingga mudah bagi petugas negara utuk 
memindahkannya. Dengan demikian beban berkurang secara resmi dan bisa 
mengirit harta yang dikeluarkan. Hal ini mengharuskan setiap orang untuk 
ikut andil untuk menanggung tugas melawan masalah lingkungan." 





iya didepan 





Lihat Al it, hlv. 168 Dr, Abdul Majid Umar An-Najar, Opor, blm. 30) 
Mas sda terjadi perselisihan anta: negara ma Jah penyatuan atau pemisahan usalah perkadungan logkungan dan 
kkerusahannya, dan negara negara besar mencol sena jewabtya untk menghadi masalah lingkungan yang rsoveka 











akibatkan, Lihat Di, Syaugi Alwsad Danya, Op 


716 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


Kedua, diantara penyebab pencemaran lingkungan adalah penyebarnya 
bakteri dan mikroba penyakit menular yang mengancam keselamatan 
lingkungan, Dan batas penularan tergantung kepada negara, bagaimana 
mencegah orang yang terserang penyakit menular tersebut bercampur 
dengan orang lain di tempat umum dan memberlakukan apa yang disebut 
“lingkungan sehat”. Ini adalah swategi yang dibawa oleh Islam dan diterapkan 
oleh Umar Radhiyallahu Auhu. Diriwayatkan bahwa Umar Radhiyallahu Anlu 
melihat seorang perempuan yang mempunyai penyakit kusta sedang tawaf 
di Baitullah, maka Umar berkata kepadanya, “Wahai hamba perempuan 
Allah, janganlah kamu menyakiti manusia. Hendaklah kamu duduk saja di 
rumahmu,” Maka perempuan tersebut duduk di rumahnya." 

Ketiga, ketika umat Islam ingin membuat rencana beberapa kota yang 
ditaklukkan, Umar mengawasinya sendiri perencanaan tersebut, Dia sangat 
memperhatikan terpenuhinya rencana pembangunan dengan syarat-syarat 
lingkungan yang baik, seperti tersedianya air, tempat penggembalaan, udara 
yang bersih, dan lain sebagainya." 

Keemput, diantara cara memerangi pencemaran adalah dengan melarang 
penggunaan apa saja yang bisa mencemari jalan-jalan orang, seperti air yang 
tercemar dan lain sebagainya. Diantara sikap Umar Radhiyallahu Anhu dalam 
hal ini, diriwayatkan bahwa Abbas mempunyai rumah di sebelah masjid 
Nabawi, dan rumah itu mempunyai saluran air yang tumpah di jalan orang- 
orang yang shalat, maka Umar Radhiyalahu Anhu berkata, “Saluran airmu 
menganggu umat Islam, maka pindahkanlah ke rumahmu.” Kemudian Abbas 
berkata, “Itu adalah air hujan.” Lalu Umar menjawab, “Sesungguhnya umat 


Islam tidak suka air hujan membasahi pakaian mereka, maka pindahkanlah.” 


Kelima, Diriwayatkan bahwa Umar Radhiyallahu Anbu bertemu dengan 
seorang laki-laki yang telah memotong rambutnya di pasar, maka Umar 
menghukumnya," Ibnu Outaibah berkata, “Umar menghukumnya adalah 
karena udak terjamin keamanannya apabila dia bercukur di pasar, lalu angin 
akan membawanya dan masuk ke dalam makanan yang dimakan orang-orang 
dan menyebabkan mereka sakit." Apabila larangan ini berhubungan dengan 
memotong rambut, maka lebih utama lagi mencegah kegiatan-kegiatan semisal 





2 Lahat Tae A-Kotuh yw /46Batbruh, hlm. 481-482, Dr Syaugi Ahmad Dunya, Oni, hlm. 108-105 
9 Lihat Taktultaya di deoaa 
4 hou Ouwsibah, Choi AW La (20) lihat juga AnSarsbudi, fo” AMAN UATA) 

(7 





Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Tkonomi 717 


bengkel, parbik-pabrik, dapur dan sejenisnya yang menyebabkan banyak 
bahaya bagi lingkungan, karcna asap dan kegaduhan dari kegiatan-kcgiatan 
tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan yang mengharuskannya 
dijauhkan dari tempat pemukiman dan berkumpulnya penduduk."! 
Keenam, diantara penyebab pencemaran yang dihadapi oleh Umar 
Rudhiyallahu Anbu adalah pencemaran tanah dengan membuang pupuk 
najis ke dalamnya, dimana beberapa petani membuang kotoran manusia 
di tanah pertanian untuk memperbaiki tanaman. Diriwayatkan bahwa 
seseorang menanami tanahnya dengan kotoran manusia, maka Umar berkata 
kepadanya, “Kamu yang memberi makan manusia dari apa yang keluar dari 
perut mereka,” Umar juga menyewakan tanahnya dan mensyaratkan agar 


tidak memberinya pupuk dari kotoran manusia.” 


Sikap-sikap diatas kelihatannya sckarang tidak mempunyai relevansi 
yang cukup dibandingkan dengan masalah pencemaran lingkungan pada 
masa sekarang, akan tetapi jika diletakkan pada konteks sejarah dan 
diperbandingkan dengan kemajuan peradaban yang dicapai oleh peradaban 
Islam, kelihatan bahwa hal tersebut pada dasarnya mempunyai petunjuk yang 
dalam untuk mengatasi masalah pencemaran." 


c. Menjaga Kescimbangan Lingkungan 


Menjaga keseimbangan lingkungan membutuhkan usaha yang ditujukan 
untuk menjaga tumbuh-tumbuhan dan hewan, Karena berlebih-ebihan dalam 
memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan dan hewan yang ada dalam lingkungan 
merupakan sebab terbesar dari pencemaran lingkungan dan akibatnya yang 
berupa hilangnya keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, maka harus 
dilakukan perjagaan lingkungan tumbuhan dan hewan dan mengembang- 
biakkannya." 

Umar sangat memperhatikan pengembangbiakan tumbuh-tumbuhan 
dan hewan, dan memerintahkan untuk menjaga dan mengembangkannya. 
Diantara bukti perhatiannya terhadap lingkungan tumbuhan, diriwayatkan 
oleh Ammarah bin Khuzaimah bin Tsabit, dia berkata, “Aku mendengar Umar 
bin Al-Khathab berkata kepada ayahku, “Apa yang menghalangimu menanami 


| Dr, Abdul Majid Umar An-Natiar Op, alm 275 
2 Lihat cakhriirya di depan 


3 Lihat tukhnijnya di depua 
Dr. Abdul Majid Umar An Najar, Ot, alm. 278 
Du. Alnlui Majid Umar At Najan, Op 4, lm 594, Di. Syari Alimal Dianya, Opant ld 100 


718 Fikih Rkonomi Umar hin Al-Khathah 


tanahmu? Ayahku berkata, 'Aku adalah orang yang sudah tua, aku akan mati 
besok." Maka Umar Radhiyalluhu Anbu berkata, “Aku mendorongmu untuk 
menanaminya." Dan aku telah melihat Umar bin Al-Khathab menanaminya 
dengan tangannya sendiri bersama ayahku.” Kelihatan bahwa Umar 
mendorong orang tersebut untuk menanami tanahnya, walaupun dia mengira 
bahwa tidak akan melihat hasilnya, karena Umar mengetahui bahwa perhatian 
terhadap pertanian adalah penting bagi generasi yang akan datang, penting juga 
untuk menjaga lingkungan di samping adanya kemaslahatan pribadi. 

Diantara pemikiran yang dilontarkan dalam menjaga unsur-unsur 
lingkungan adalah konservasi lingkungan. Yaitu melarang perburuan 
terhadap beberapa jenis hewan tertentu dan tumbuh-tumbuhan langka 
Manhaj Islam telah lebih dahulu menerapkan konsep tersebut dengan 
melarang mengambil beberapa tumbuhan dan beberapa hewan pada waktu 
dan tempat tertentu! Umar Radhiradahw Anbu telah menerapkan pemikiran 
tersebut dengan melarang mengambil apa yang ada dalam hutan larangan dari 
tumbuh-tumbuhan, dan menentukan hukuman bagi orang yang melanggar, 
Muhammad bin Ziyad berkata, “Kakekku adalah budak milik Utsman bin 
Mazh'un, dia menggarap tanah milik Utsman yang di dalamnya ada kacang 
dan mentimun, dia berkata, “Kadang Umar datang kepada kami pada tengah 
hari sambil menaruh pakaiannya di kepalanya, menjaga hutan larangan 
agar pohon-pohonnya tidak dipatahkan atau diinjak." Dia berkata, “Maka 
Umar duduk bersamaku, berbicara denganku, dan aku memberinya makan 
dari kacang dan mentimun, kemudian dia berkata kepadaku suatu hari, 
“Aku melihatmu tidak keluar dari sini.” Aku berkata, “Ya.” Umar berkata, 
“Aku mempekerjakanmu untuk menjaga apa yang ada di sini, maka siapa 
saja yang kamu lihat sedang mematahkan pohon atau menginjaknya, maka 
ambillah kapak dan talinya," Dia berkata, “Aku katakan, “Aku akan mengambil 
sarungnya.” Umar berkata, Jangan!”"! 


Dalam hal perhatian terhadap hewan, Umar Radhpallahu Anbu sangat 
memperhatikan penjagaan terhadap hewan-hewan dan pengembangbiakannya. 
Demi perkembangan binatang, dia melarang pembantaian binatang dan 


menulis surat kepada para pegawainya tentang hal itu“ Dia menganggap 






yang sedang bu 

4 AkBalhasi, As Yunar A/ Kabvu (53328), Ibnul Jeuzi, Mana 
Mile Una ibe LX ola (1365 368) As (to) 

& Nulul Rarrag, Opa (8956457) Tu Ali Sysibah, A7 Asuh (6423) AlBsilung, Otvik (1OAL AB) 





Bah 111: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 719 





dirinya sebagai penanggung jawab atas apa yang terjadi pada binatang-binatang 
tersebut apabila hilang atau sakit. Umar berkata, “Apabila satu ckor kambing 
mati di pinggir sungai Eufrat dengan sia-sia, maka aku mengira bahwa Allah 
'Agga na Jaila akan bertanya kepadaku tentang hal itu pada Hari Kiamat.” 
Umar pernah memasukkan tangannya ke dalam dubur unta sambil berkata, 
“Sungguh aku takut apabila ditanya tentang apa yang terjadi padamu.”3 
Umar tidak memperbolehkan penganiayaan terhadap hewan, karena itu dia 
memukul tukang unta dan berkata kepadanya, “Dia telah membawa hebanmu 
yang tidak bisa ditanggungnya.”"! 

Diantara atsar yang menunjukkan masalah kescimbangan lingkungan, 
diriwayatkan, bahwa jumlah serangga berkurang pada suatu tahun dari masa 
khilafah Umar, maka dia bertanya tentang hal tersebut dan tidak mendapatkan 
kabar apapun, maka dia bersedih karena itu. Lalu dia mengirim rombongan 
pergi ke Yaman, ke Syam dan Irak, dan bertanya apakah ditemukan belalang 
atau tidak? Maka datanglah rombongan dari Yaman dengan segenggam 
belalang dan menaruh di tangan Umar. Ketika melihatnya, Umar bertakbir 
tiga kali, kemudian berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Alah menciptakan seribu umat, enam ratus di lani dan empat ratus 
di tanah, Makhluk pertama dari umat tersebut yang punab adalah belalang. Apabila dia 
telah punah, maka berlanjut seperti ikatan yang diputus talinya.”" 





Riwayat tersebut, walaupun #sradnya dhajj, tapi semangat lingkungan 
yang ditunjukkannya dikuatkan oleh nas)-nash yang shahih seperti sabda 
Nabi Muhammad Spudiallahu Alaihi wa Sallam, “Andaikata anjing bukanlah salah 
satu dari wmakunat Allah, pasti aku akan memerintahkan untuk membunuhnya. Maka 
bemublah anjing yang bitam legam?3 Ini adalah isyarat dari firman Allah, “Dan 
tiada satu dari hewan di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan 
umat (juga) seperti kamu.” Artinya, bahwa dilarang memusnahkan satu umat 
dan menghilangkan satu generasi dari makhluk, sehingga membinasakan 
semuanya dan tidak menyisakan apapun. Karena tidak ada satupun dari 


ciptaan Allah kecuali mempunyai hikmah dan kemaslahatan. Apabila 


1 Mihatokhiirya didepan 
D Tihar cakhrijrya didepan 
2 Uhat ukbuljeya didepan 
& Attaiha, 





ja" M7s), AP shui, Warteg? lah “tkp PN, AZ) bm Kate, Tor M6rtan 

1 Aghim (1:25:20 Ibn Abdil Hadi, si (3968) Al Hatsari berkata, “Dir wayetkan oleh Abu Yaa dalam kitab “4 Kabmydan 
di dalamanya terdapat Ubaid hin Wacid A- Osis, da lemah dan disnagap dhai oleh Al Basir, Ibnu Katsir dan pera terakhir 
adalah Muharrimud bin Isa Akil, Haditsini disebutkan oleh Ibnu Malar dalam sgarah singtar Muhammad Isa dalam kirab Idzan 
Matan 01096 
HR. Ahmad, 4! Mo, hadits nc 20004, 20025, Abu Dawud, As Suu, kadits no 2845, AtTirmidri, 4 ma, hadits no, 1489, 
An Nasi, dsSawer bali 20, 4280, Ibu Majah. tawar bali mo. 3205, As Tirmidzi mengatakan bahwa kadit tersebut hasan, 
“an dianggap ahahia ok ALAYbani. Lina: Ghajui A/MLromt Taktey Ahad 4 Halal xt-4/ Hanwe bla ALIS, 

6 @SAAr am 38 











720 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 





masalahnya demikian, maka tidak ada alasan untuk membunuh semuanya, 
dan bunuhlah yang berbahaya diantaranya, yaitu yang hitam legam." 

Para ilmuwan lingkungan sekarang menguatkan apa yang disyaratkan 
oleh nash-nash tersebut sebelum empat belas abad. Mereka berpendapat bahwa 
keberagaman makhluk hidup itu penting bagi tegaknya keteraturan lingkungan 
dan sisi kehidupan dimana semua mempunyai tugas masing-masing. 
Sebagaimana keberagaman tersebut penting untuk mewujudkan keseimbangan 
lingkungan, dimana sebagian makhluk itu melawan makhluk yang lain untuk 
menjaga keturunannya yang bisa menjaga keseimbangan lingkungan dan 
mengurangi jenis makhluk hidup yang menyebabkan bertambahnya jenis 
makhluk lain yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan lingkungan dan 
pencemaran lingkungan. Misalnya beberapa jenis semut memangsa ribuan 
serangga yang apabila tetap hidup akan menyebabkan kerusakan besar pada 
lingkungan, demikian juga dengan burung-burung yang bermacam-macam, 
bahkan setiap jenis hewan dan tumbuhan di muka bumi," ("J 







Khathabi, 12 dy Yovas, 


, 1 AM Atik GAM) 
AA ra 
: 


at im, 68 
126 206,27274 AA Jab Yasin, AM So? Kh Mm 38 
Mw 279 








ul Majid Umar Ari Nai 
Aalul Majid Umat Ar-Najar 








Bah III: Pengawasan Negara Terhadap Ekonomi 721 





722 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


PENUTUP 


Dengan pertolongan Allah Tw'ula, kajian ini dapat selesai: dan berikut 
ini rangkuman kongklusinya yang terpenting: 
Pertama: Kongklusi Umum 


1. Kajian fikih ekonomi Umar memiliki urgensi yang spesifik, karena 
bersumber dari 





corang yang dipersaksikan oleh Nabi Shallaltsiw Alihi 
nu Sallam dengan keluasan ilmu, dan taufig Allah dalam pemahanan dan 
kebenaran, dan bimbingan kepada umat agar mengikutinya, di samping 
keistimewaan masa khilafahnya yang lama dan stabil, luasnya daerah taklukan, 
dan banyaknya hal-hal yang baru dalam masalah ekonomi, sehingga Umar 
Radbiyallahn Anbu memiliki berbagai ijtihad yang tepat dalam menyelesaikan 
masalah-masalah tersebut. 

Pada sisi lain, sebagian masalah ekonomi yang terdapat di dalam fikih 
ekonomi Umar terkadang tidak baru, maksudnya, telah terdapat di dalam 
nash-nash Al-Our'an atau Sunnah Nabi, Akan tetapi datangnya masalah- 
masalah tersebut di dalam fikih Umar memberikan gambaran kepada kita, 
kum kaum muslimin tentang cara penerapan masalah-masalah ekonomi 
dalam realita kehidupan, 

Ini berarti sebagai keharusan kepedulian para ekonom muslim terhadap 
kajian fikih ekonomi tersebut, dan mengambil manfiat darinya dalam 
membangun pengetahuan yang benar tentang ekonomi Islam, sebagaimana 
seyogianya mengambil manafaat dari fikih tersebut dalam menerapkan 
ekonomi Islam di dalam kehidupan kaum muslimin di setiap zaman. 


Penutup 723 


Akan tetapi seyogianya diketahui, bahwa fikih ekonomi Umar 
Radbiyalluhu Anbu jauh lebih luas daripada peliputannya di dalam satu 
disertasi, dan lebih mendalam daripada pemaparannya oleh seorang peneliti. 


2. Keluasan fikih ckonomi Umar Radhiyallahu Antu dalam mencakup 
mayoritas dasar-dasar ekonomi, disamping ijtihad-ijtihadnya yang tepat dalam 
penerapan ekonomi dan penyelesaian masalah-masalah ekonomi yang baru 
dengan keistimewaannya dalam sisi kecermatan, kedalaman, dan jauhnya 
pandangan. 

Seyogianya diketahui bahwa kesesuaian lahiriah antara fikih ekonomi 
Umar dan konsep ekonomi konvensional dalam sebagian masalah ekonomi 
adalah tidak berarti menafikan perbedaan di antara keduanya, karena fikih 
ekonomi Umar -dan seluruh ekonomi Islam- berdasarkan pada akidah dan 
akhlak yang tiada bandingnya bagi selain kaum muslimin. Oleh karena itu 
fikih ckonomi Umar akan tetap memiliki keistimewaan dan sumbangan 
sampai Hari Kiamat, karena beliau adalah orang yang berbicara berdasarkan 
ilham, yang Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hatinya. 

3. Kajian ini mengukuhkan bahwa kaum salaf mempercayai dan 
meyakini tentang komperhensifitas Islam dalam segala sesuatu, dan diterapkan 
di dalam seluruh bidang kehidupan dengan pemahaman yang bersumber 
dari keimanan tentang komperhensifitas Islam tersebut, sehingga ilmu mereka 
tidak terbatas pada satu disiplin ilmu, namun Anda akan mendapati mereka 
sebagai pakar fikih ekonomi disamping sebagai pakar dalam fikih ihadah, 
fikih kemiliteran, fikih manajemen, dan lain-lain. 


Oleh karena itu para pendakwah Islam pada hari ini harus memperluas 
dan memyvariasikan ilmu pengetahuan sehingga mencakup seluruh ilmu 
pengetahuan yang lazim bagi penerapan Islam di dalam seluruh bidang 
kehidupan. 

4. Kajian mengukuhkan bahwa fikih ekonomi Umar memiliki 
karakteristik antara kaidah-kaidah baku dan proses-proses penerapan yang 
menjadi karakteristik ekonomi Islam: dimana kaidah-kaidah yang baku 
harus dilindungi dan tidak boleh diusiknya, sedangkan proses-proses 
penerapan merupakan masalah ijtihadiah. Dengan kata lain, bahwa tujuan- 
tujuan ekonomi memiliki karakteritik dalam kebakuannya, sedangkan 
pengembangan cara-cara percalisasiannya dapat dilakukan ijtihad di dalamnya 
dengan memperhatikan kondisi tempat dan zaman. 


724 Vikih Tkonomi Umar hin Al-Khathab 


Pada sisi lain, bahwa banyaknya masalah ekonomi yang baru terjadi pada 
masa Umar dan ijtihadnya dalam menyelesaikannya adalah mengukuhkan 
tentang fleksibelitas ekonomi Islam, dan kemampuannya dalam interaksi 
dengan seluruh masalah yang baru dan menyelesaikan segala bentuk kesulitan. 

3. Kajian ini dan yang sepertinya menjelaskan keutamaan Islam 
bagi seorang muslim, peranan dalam pembentukannya, dan pembinaan 
kepribadiannya yang terpadu. Jika tidak, lalu siapakah Umar sebelum 
Islam? Bagaimana kondisinya setelah Islam? Dari manakah dia mendapat 
keagungan tersebut? Dan dari manakah datang kepadanya kejeniusan tersebut? 
Sesungguhnya Umar hidup dalam separoh usianya -kurang lebih- dalam 
jahiliyah, dan tidak dikenal darinya melainkan sebagai duta bagi Ouraisy. 
Tapi ketika telah masuk Islam, beliau menj: 
salah satu orang jenius yang Allah menjadikan kebenaran di dalam hatinya 
dan pada lisannya. 





i salah satu orang besar, dan 


Kedua: Kongklusi Terperinci 

Adapun kongklusi kajian yang terpenting dan rangkuman yang dicapai 
dalam setiap pasal, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

Pasal Pengantar: Membicarakan tentang kehidupan Umar Rad/iyalkahu 
“Anbu dan masanya, dimana kongklusinya yang terpenting adalah seperti 
dibawah ini: 

. Kepribadian Umar Radhiya'lahu Anhu memiliki karakteristik keras ketika 
menterapi segala urusan seraya menghadapinya dengan kuat dan keteguhan, 
menolong kebenaran dan memangkas kebatilan. Beliau sangat disegani dan 
ditakuti oleh orang lain, namun memiliki karakteristik cinta kepada keadi- 
lan, sayang kepada rakyat, dan bertanggung jawab dalam urusan mereka. 
Juga memiliki karakteristik dalam keluasan ilmu, kebenaran pemahaman, 
dan tepat pada kebenaran. 

Umar Radhisallahu Anbu hidup dalam separoh usianya dalam jahiliyah, 
kemudian masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, dan menjadi khalifah 
setelah Abu Bakar Radhiyalahn Anbw selama 10 tahun dan 6 bulan kurang 


» 


lebih, kemudian terbunuh sebagai syahid pada tangan Abu Lu'luah Al- 
Majusi, 

. Kemusyrikan adalah pola keagamaan yang dominan di jazirah Arab, 
dan bangsa Arab -secara global- tidak memiliki pusat pemerintahan yang 
mengatur seluruh urusan mereka, namun kabilah menjadi cermin kes- 
atuan politik yang mandiri, sementara antar kabilah Arab selalu terjadi 


» 


Penutup” 725 


permusahan yang ber-kelanjutan hingga datang Islam menyatukan mereka 
di bawah bendera tauhid. 

Kegiatan ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam sangat 
sederhana dan terbatas. Menggembala dan peternakan hewan adalah kegiatan 
ekonomi bagi mayoritas bangsa Arab. 

Bab Pertama: Kajian dasar-dasar ekonomi terpenting yang terdapat 
di dalam fikih ekonomi Umar Radhiyalahu Anbu, dimana kongklusinya yang 
terpenting dapat dijelaskan sebagai berikut 

Pasal 1: Membicarakan tentang produksi. Diantara bidang produksi 
terpenting yang mendapat perhatian di dalam fikih ekonomi Umar 
Radhiyallahu Anhw adalah seperti dibawah ini: 

a. Istilah produksi dalam fikih ekonomi Umar Rauhiyallahn Anlu tidak 
dimaksudkan selain bahwa telah terdapat substansinya dan maknanya: dan 
ckonomi Islam mengakui produktifitas aneka kegiatan ekonomi yang beragam 
seraya mengkorelasikan antara manfaat kegiatan ekonomi dan produksinya, 
dimana makna manfaat di sini mencakup kemanfaatan dunia dan akhirat, 
dan dipersyaratkan harus kemanfaatan yang sesuai syariat Islam, 

b. Umar Radbtyullahw Arbu menghimbau rakyatnya untuk melakukan 
kegiatan produksi, dan memotivasi mereka terhadap hal tersebut dengan 
berbagai cara. Bahkan beliau menilai melakukan kegiatan produksi sebagai 
salah satu bentuk jihad fisabilillah. Dimana terdapat aneka ragam tujuan 
produksi di dalam fikih ekonomi Umar Radhiyulluhu Anlu yang mencakup 
kemaslahatan dunia dan akhirat. 


€. Umar Radhiyallahu Anhu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam 
produksi, yang apabila dilaksanakan dapat menjauhkan dari kegiatan-kegiatan 
yang terlarang, dan beliau mengkaitkan antara kegiatan ekonomi dan akhlak 
mulia. Sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut juga mengharuskan 
kecermatan kerja dan memperhatikan prioritas produksi bagi masyarakat 
muslim. 





d. Unsur produksi terdiri dari pekerjaan dengan maknanya yang lebih 
laus daripada yang dikenal di dalam kajian-kajian ekonomi konvensioal, 
yaitu dinilainya bekerja sebagai unsur produski yang penting, sedangkan 
unsur manajemen dinilai scbagai unsur produksi yang independen dari 
unsur tenaga kerja upahan. Adapun sumber-sumber bumi (alam), maka 
merupakan unsur produksi yang mendasar, bahkan sebagai asal harta dan 
sumber kekayaan. Sebagaimana fikih ekonomi Umar Radbipallahu Anbu juga 


726 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


menilai urgensinya peranan modal dengan kedua jenisnya: barang dan uang, 
dalam kegiatan produksi. 

e. Seluruh bidang produksi mendapat perhatian besar di dalam fikih 
ekonomi Umar Radhiyallahu Anbu. Dimana Umar Radhiyallahu Anhu memiliki 
upaya-upaya yang sangat istimewa di dalam memotivasi kegiatan pertanian, 
kegiatan perdagangan, dan kegiatan perindustrian, dan tidak pernah 
mengabaikan sedikit pun terhadap ragam kegiatan tersebut. Bahkan semua 
profisi dan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan umat dinilai fardhu kifayah. 
Meskipun demikian terdapat riwayat yang menunjukkan pengutamaan 
sebagian kegiatan ckonomi atas sebagian yang lain berdasarkan tolok ukur 


kehalalan dan kemanfaatan umum. 


Pasal 2: Tentang konsumsi, dimana fikih ckonomi Umar Rudhiyallahu 
Anhu memaparkan tema-tema konsumsi terpenting, dan yang terpenting dari 
kongklusi pasal ini adalah sebagai berikut: 

a. Konsumsi mendapat perhatian besar di dalam fikih ekonomi 
Umar Radhiyallahu Anbu. Dimana Umar Radhiyallahu Anhu sangat antusias 
dalam memenuhi tingkat konsumsi yang laik bagi setiap individu umat, 
dan berupaya mengukuhkan dalil-dalil syariah yang menunjukkan bahwa 
konsumsi sebagai sarana yang membantu perealisasian pengbadian kepada 
Mlah Ta'ala, bahkan dapat menjadi ibadah yang mendekatkan seorang 
muslim kepada Tuhan-Nya jika dalam mengkonsumsinya dimaksudkan 
untuk menaati-Nya. 

Pada sisi lain, bahwa konsumsi bagi seorang muslim adalah sebagai 
sarana, bukan tujuan, dan memiliki banyak dampak positif, yang terpenting 
diantaranya adalah hemat, disiplin, dan mengutamakan orang lain karena 
mengharap ridha Allah Ta'ala. 

b. Diantara kaidah konsumsi terpenting yang dikukuhkan fikih 
ckonomi Umar Radhiyallahu Anhw adalah kaidah syariah. kaidah kuantitas, 
kaidah sosial, kaidah lingkungan, dan larangan mengikuti dan meniru pola: 
pola konsumsi yang buruk: dan dibawah kaidah-kaidah tersebut terdapat 
pencabangan-pencabangan yang penting. Dimana tujuan diterapkannya 
ketentuan tersebut adalah untuk merealisasikan kebenaran dalam bidang 
konsumsi, dan memerangi bentuk penyimpangan apapun dari hal tersebut. 

c. Umar Radbiyallahn Anbu tidak meninggalkan kebenaran perilaku 
konsumen muslim kepada pengawasan internal, namun beliau mengambil 
ragam cara untuk meterapi penyimpangan apapun dari garis konsumsi yang 


Penutup 727 


benar, dimana ragam cara terapi tersebut disesuaikan perbedaan kondisi 
penyelewengan yang terjadi. 

Pada sisi lain, Umar Radhiyallahu Anbu menjelaskan kepada umat 
bahwa penyimpangan dari garis konusmsi yang benar bukanlah hal yang 
remeh, seraya memperingatkan umat tentang dampak-dampaknya yang 
membahayakan terhadap agama, akhlak, ekonomi dan kesehatan manusia, 
Sebagimana beliau juga mengisyaratkan bahwa tersebarnya pola-pola 
konsumsi yang buruk di dalam umat Islam merupakan salah satu sebab 


kenistaannya, lalu keterpurukannya dan kehancurannya. 


d. Umar Radhiyallahu Anhu memiliki pola konsumsi khusus, yang 
bercirikan sangat membearatkan terhadap diri sendiri dalam makanan, 
ininuman, pakaian, dan lain-lain, dan semakin lebih diperberat lagi ketika 
pada masa krisis dan paceklik. Namun terkadang beliau juga memperlonggar 
terhadap dirinya dalam kondisi yang tidak banyak, dan tidak mengharuskan 
kaum muslimin mengikuti pola konsumsinya tersebut, 


Sebab-sebab perilaku konsumsi tersebut dijelaskan di dalam fikih ekonomi 
Umar Radhiyallihi Anhu. Di antara yang terpenting adalah, mengikuti Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar Radhiyallabu Anbu dalam kehidupan 
mereka agar sampai pada tingkatan mereka dan dapat berdamping dengan 
mereka di dalam surga, takut penghisaban karena pemerluasan konsumsi 
dengan berbagai kenikmatan dan ditanya tentang mensyukurinya: dimana 
beliau takut mengabaikan dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sehingga 
dia mengutamakannya kepada orang lainy takut jika memperluas hal-hal yang 
mubah menjadikan lalai dari amal akhirat sehingga berkurang kebaikannya, 
dan dikarenakan posisi beliau sebagai panutan bagi aparatnya dan kaum 
muslimin pada umumnya, di mana beliau beperdapat bahwa panutan akan 
dituntut dengan apa yang tidak dituntutkan kepada manusia pada umumnya. 

Pasal 3: Tentang distribusi, dimana distribusi termasuk dasar ekonomi 
terpenting yang mendapat perhatian besar di dalam fikih ckonomi Umar 
Radhiyallahu Anhu. Di antara kongklusi terpenting dari kajian tema tersebut 
adalah sebagai berikut: 

2 Keluasan makna distribusi di dalam ekonomi Islam yang mencakup 
pengaturan kepemilikan unsur produksi, pendistribusian pemasukan di antara 
unsurunsur produksi, dan di antara individu masyarakat dan kelompoknya, 
di samping pengembalian distribusinya melalui bentuk-bentuk solidaritas 
sosial. 


728 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathab 


b. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki ragam tujuan dintaranya 
yang terpenting adalah, tujuan dakwah dan tarbiyah, tujuan sosial dan 
ekonomi, dan lain-lain, 


€. Umar Radhiyallahu Anbu berupaya keras dalam pengaturan 
kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber kekayaan dengan bentuk 
yang merealisasikan keadilan distribusi, dimana beliau memperhatikan hak 
semua kaum muslimin pada masa kini masa mendatang di dalamnya, dan 
tidak memperkenankan pemilikin sumber-sumber alam yang menjadi milik 
bersama di antara kaum muslimin dengan tingkat yang mempengaruhi 
keadilan distribusi. 

d. Seyogianya upah para pekerja bagi pemerintah (pegawai negeri) 
merealisasikan kecukupan mereka: di mana batasan kecukupan ini menurut 
tradisi yang berlaku dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. 


Adapun para pekerja bagi kalangan khusus (swasta), maka batasan upah 
mereka sesuai interaktif kekuatan penawaran dan permintaan dalam perspektif 
kekomitmenan seluruh pihak kepada nilaienilai Islam, dan pemerintah dapat 
melakukan pengawasan terhadap upah untuk mengantisipasi perilaku apa 
pun yang buruk yang bertujuan mempengaruhi interaktif kekuatan penawaran 
dan permintaan untuk kepentingan salah satu pihak. 

Pada sisi lain, tidak dibenarkannya menganalogikan karyawan swasta 
dengan pegawai negeri dalam persyaratan tidak turunnya batas minimal upah 
dari batas kecukupan, dimana sebab-sebab ketidakabsahan penganalogian 


tersebut telah dijelaskan pada tempatnya di dalam kajian ini. 


e. Ditentukannya bagian masing-masing untuk tanah dan modal dalam 
hasil produksi sesuai interaktif kekuatan penawaran dan permintaan, seperti 
yang dikatakan dalam penentuan upah pekerja swasta. 


£. Di antara kongklusi yang dapat dipetik dari politik Umar Rudiyallahu 

-Anbu dalam masalah pembagian pemberian adalah seperti berikut ini: 

- Fi" dinilai sebagai sumber dasar modal bagi pemberian: di mana pembe- 
rian -pada asalnya- adalah diperuntukan bagi orang-orang yang memiliki 
kemanfatan umum, yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan yang 
manfaatnya kembali kepada umumnya kaum muslimin, dan bagi orang- 
orang yang memiliki kebutuhan yang tidak mampu mercalisasikan kecu- 
kupan mereka sendiri. 

- Pembagian pemberian merupakan bentuk ijtihad. Maksudnya, dia tunduk 
kepada ijtihad ulil amri untuk mengikuti politik terbaik di dalamnya, 








Penutup 729 


yang dilihatnya dapat merealisasikan kemasalahatan terbesar bagi kaum 
muslimin, Ini adalah yang menjadikan politik pembagian pemberian 
sebagai alat untuk merealisasikan ragam kemaslahatan, dan politik Umar 
dalam pembagian pemberian memiliki karakteristik fleksibel, di mana 
dia memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. 

Yang asal dalam politik Umar Radhiyulluhu Anhu dalam pembagian pemberi- 
an adalah pengutamaan, di mana tolok ukur utama di dalam pengutamaan 
ini adalah kemanfaatan umum, dan kebutuhan, Sehab sebagaimana Umar 
Radhiyallahu Anhu menggunakan pemberian sebagai motivasi terhadap se- 
bagian pekerjaan yang bermanfaat bagi umumnya kaum muslimin, maka 
beliau juga menggunakan pemberian (insentif) sebagai sarana penting bagi 
pemberantasan kemiskinan, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap 
rakyat yang tidak mampu. 

- Tidak ada korelasi antara urutan manusia di dalam buku induk (Ad- 


Dananiu) dan jumlah pemberian mereka, karena urutan dalam Ad-Danunin 
berdasarkan nasab dan tingkat kekerabatan dengan Rasulullah, sementara 
pengutamaan berdasarkan pada kemanfaatan umum dan tingkat kebu- 
tuhan, Ini satu sisi. Pada sisi lain, tidak ada korelasi masa antara politik 
pengutamaan pembagian pemberian, dan pembuatan ,4d-Danumir, di mana 
pembuatan Ar-Danaswin merupakan proses seni bagi pengaturan pembe- 





rian dan penentuannya, yang menurut pendapat yang kuat dibuat pada 
tahun 10 H., sedangkan Umar telah menggunakan politik pengutamaan 
ini sebelum mengemban jabatan sebagai khalifah. 

- Terdapat beberapa riwayat yang secara lahirnya menunjukkan bahwa Umar 
ingin mencabut politik pengutamaan dan mengikuti politik persamaan 
dalam pembagian pemberian, namun dari pengkajian terhadap beberapa 
riwayat tersebut terlihat kuat bahwa Umar tidak ingin mencabut politik 
pembagian dan mengikuti persamaan angka. Tapi, Umar ingin menyamak- 
an di antara manusia dalam merealasasikan kecukupan setelah banyaknya 
harta negara dan mampu merealisasikan hal tersebut. 

- Muncul sebagian kesalahapahaman (sywbhu/) terhadap politik Umar Rud- 
hiyailahu Anbu dalam pembagian pemberian ini. Tapi setelah memunaga- 
syahkan sywbhat tersebut, maka nampak jelas bahwa dia lemah. 

& Umar Rudhiyallahu Anbu memiliki beberapa pandangan yang istimewa 
bagi terelaisasinya solidaritas tertinggi di antara kaum muslimin, yang tidak 
diragukan lagi dampaknya dalam pengembalian pembagian pemasukan bagi 
kemaslahatan orang-orang yang membutuhkan. Di antara bidang terpenting 


730 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


yang mendapat sorotan dalam kajian tentang tema jaminan sosial (takaful) 

adalah sebagai berikut: 

- Tanggung jawab takalul berada di atas pundak individu, masyarakat dan 
negara. 

- Bidang takaful ini mencakup semua orang-orang yang membutuhkan dari 
rakyat negara Islam, baik muslim maupun kafir dzimmis bahkan mencakup 
hewan. Sebagaimana takaful ini juga menyeluruh dalam sisi waktunya, 
yakni mencakup generasi muslim yang akan datang. 

- Terdapat ragam sumber yang memiliki andil dalam takaful ini, diantaranya 
nafkah wajib kepada kerabat, dan nafkah sunnah. Sebagaimana tanah la- 
rangan, menghidupkan lahan mati, dan pengkaplingan tanah juga andil 
dalam merelasasikan takaful. 

Pada sisi lain, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Umar 
Radbiyalau Anbu berpendapat bahwa orang-orang yang membutuhkan 
memiliki hak di dalam harta ornag-orang yang mampu dengan kadar 
yang menutupi kebutuhan primer mereka, terutama pada saat krisisi dan 
ketidakmmapuan sumber-sumber baitul mal untuk memenuhi hal tersebut. 

Pasal 4: Menjelaskan tentang sumbangan fikih ekonomi Umar 
Rudhuyallahu Anu tentang tema uang, Di antara poin-poin terpenting yang 
dicapai kajian dalam hal ini adalah sebagai berikut: 

a. Uang mendapat perhatian di dalam fikih ekonomi Umar Radhgullahw 
Anhu. Di antara fenomena yang paling menonjol dalam perhatian tersebut 
adalah pengawasan uang untuk jaminan keselamatan interaksi uang, dan 
menghadapi muamalah yang berdampak negatif terhadap uang. Termasuk 
juga upaya yang dikerahkan oleh Umar Kudhiyallahu Anbu dalam bidang 
penerbitan uang, dan melakukan sebagian perbaikan uang, seperti yang akan 
disebutkan kemudian. 

b. Terdapat dua pendapat tentang hakekat uang. Kelompok pertama 
mengatakan bahwa uang adalah penciptaan, dan hanya terbatas pada emas 
dan perak. Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa uang adalah 
peristilahan. Maksudnya, uang adalah apa saja yang disebut oleh manusia 
sebagai uang, Dimana terdapat riwayat dari Umar Radbiyalahu Anlu yang 
menguatkan pendapat kedua. 

€. Bangsa Arab sebelum Islam tidak memiliki mata uang khusus, 
namun mereka bermuamalah dengan dirham Persia dan dinar Romawi, 


Penutup 731 


dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Salim menetapkan sistem uang yang pernah 
dipergunakan kaum Ouraisy sebelum Islam. Tapi, beliau menctapkan kaidah- 
kaidah padanya yang dapat menjamin keselamatan uang dalam muamalah 
dan menghindarkan penyimpangan dari fungsinya, 

d. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa uang dirham telah 
dicetak pada masa Umar dengan ukiran ajam. Nampkanya, kondisi saat itu 
belum mendukung pencetakannya sesuai ukiran Arab Islam, namun dirham 
yang dicetak pada masa Umar tersebut memiliki karkateristik dalam sisi 
kesesuaiannya dengan tolok ukur syariah, di samping aman dari pemalsuan. 

Perhatian diarahkan pada pencerakan dirham, bukan dinar, karena 
dirham berbeda timbangannya, dan mengarah pada pemalsuan. Sebagaimana 
mayoritas muamalah kaum muslimin juga dengan menggunakan dirham. 

Pencetakan dirham dan dinar masih tetap pada ukiran ajam hingga masa 
Abdul Malik bin Marwan, lalu beliau memerintahakan pencetakan dirham 
dan dinar dengan ukiran Arab Islam, dan dijadikan sebagai mata uang resmi 
bagi negara khilafah dan melarang muamalah dengan mata uang yang lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipadukan antara beberapa riwayat yang 
menunjukan bahwa dirham telah dicetak pada masa Umar Radheya/lahu Anhu 
dan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa uang belum dicetak melainkan 
pada masa Abdul Malik bin Marwan. 

& Umar Radhiallabu Anbu memahami tentang dampak inflasi dan 
kenaikan harga terhadap daya beli uang. Oleh karena itu beliau melakukan 
upaya-upaya untuk menghadapi pergolakan harga dan menterapi dampaknya. 

£ Umar Radhiyallahu Anhu melarang muamalah dengan uang palsu, 
di mana tidak ragukan lagi tentang dampaknya kebijakan tersebut dalam 
menjaga kepercayaan manusia kepada uang, 

G. Umar Radhiyallahu Anlu memiliki upaya-upaya dalam menyatukan 
mata uang kaum muslimin: diantaranya menyatukan timbangan dirham, 
dan mencetaknya sesuai tolok ukur syar'i. 

h. Keinginan Umar Radhiallahu Anhw untuk mencetak dirham dari kulit 
unta memiliki banyak makna penting, diantaranya, seyogianya dilakukan 
pengembangan uang dengan sesuatu yang merealisasikan kemaslahatan kaum 
muslimin dalam berinteraksi dengannya. 

Pada sisi lain, riwayat yang menunjukan penggunaan cek oleh Umar 
Radhiyallahu Anbu meskipun sebatas untuk sejumlah makanan, namun 


732 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


demikian itu mencerminkan langkah cara penerbitan uang pengamanan, 
terlebih karena cek dipergunakan dengan jumlah uang pada masa berikutnya. 


Pasal 5: Tentang krisis ekonomi, yang kajiannya difokuskan pada krisis 
tahun Ramadah sebagai contoh krisis ekonomi pada masa Umar Radhiyallahu 
Anlu. Di antara kongklusi terpenting yang dapat ditarik dari kajian tersebut 
adalah sebagai berikut: 

a. Krisis ini tercermin pada terhentinya hujan yang menjadi sebab 
terhentinya kegiatan ekonomi terpenting bagi penduduk jazirah Arab, yaitu 
penggembalaan dan peternakan hewan. Krisis ini sangat dahsyat jika dilihat 
dari lama masanya, luasnya daerah yang tertimpa, banyaknya orang-orang 
yang tertimpa, dan beragam dampaknya. Di mana kirsis ini berdampak pada 
kegiatan ekonomi dan kegiatan perdagangan, disamping dampak sosial dan 
dampak kesehatan. 

b. Umar Radhiyallahu Anbn berupaya keras untuk mengetahui sebab- 
sebab maknawi bagi terjadinya krisis ini, yang tercermin pada dosa dan 
kesalahan yang dilakukan manusia. Sedangkan sebab-sebab material bagi 
krisis tersebut bersifat temporal, yang tercermin pada terhentinya hujan dan 
dampaknya tentang kekeringan, munculnya penyakit /ha'un di negeri Syam 
dan pengaruhnya dalam pergerakan dagang antara Syam dan Hijaz yang 
berdampak pada sedikitnya barang yang datang dari Syam dan naiknya harga. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa sebab-sebab material 
tersebut merupakan sebab-sebab alam yang dapat menimpa sistem apa pun. 
Artinya, krisis Ramadah ini bukan karena kesalahan dalam sistem ekonomi 
yang berlaku. Dan sebagian peneliti mengisyaratkan sebab-sebab lain bagi 
krisis ini, yang dari celah-celah kajian nampak jelas ketidakbenaran sebab- 
sebab tersebut. 

& Metode Umar Radbiyallahu Anbu dalam menterapi krisis tersebut 
merupakan contoh yang seyogianya diambil pelajaran oleh kaum muslimin 
-di setiap masa- dalam menterapi apa yang mereka hadapi tentang krisis 
ekonomi. Di antara rambu-rambu metode tersebut adalah sebagai berikut: 
- Perilaku pribadi Umar Radhijallahu Anhu memiliki dampak terbesar dalam 

menterapi krisis dan memperingan penderitaannya. Sehab beliau marasa 
bertanggung jawab langsung dalam menterapi krisis, hingga sahabat meng- 
khawatirkan beliau meninggal karena memikirkan urusan kaum muslimin! 
Demikian itu karena beliau ikut langsung dalam mengemban perderitaan 
krisis ini seraya mengatakan, “Bagaimana mungkin urusan rakyat mendapat 


Penutup 733 


kepedulianku, jika tidak menyentuhku apa yang menyentuh mereka?” 
Dan beliau menjadikan dirinya, keluarganya dan para aparatnya scbagai 
panutan bagi orang lain dalam krisis tersebut. 

Umar Radhiyallahu Anhu mengerahkan segala kemampuan materi yang 
tersedia untuk menterapi krisis, memerintahkan untuk mengikuti politik 
hidup sangat sederhana, dan meminta kaum muslimin di seluruh wilayah 
khilafah untuk solidaritas terhadap orang-orang yang tertimpa krisis dan 
memberikan bantuan materi yang dapat dilakukan. Sebagaimana beliau 
juga ingin menerapkan prinsip solidaritas wajib di antara kaum muslimin 
Jika krisis masih berlangsung dan sumber-sumber baitul mal tidak mampu 
menenuhi kebutuhan primer para penderita. 


Dalam melakukan terapi terhadap krisis tersebut, Umar mengikuu metode 
manajemen terbaik yang dikenal pada masanya, bahkan mengikuti prinsip 
manajemen terpenting yang dicapai akal manusia pada masa kontemporer. 
Sebagimana Umar juga peduli dalam mengetahui sebab-sebab maknawiyah 
bagi krisis. Dimana beliau mengambil sebab-sebab maknawiyah untuk 
menterapinya, diantara yang terpenting adalah taubat dan istighfar. Juga 
dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal shalih, dian- 
tara yang terpenting adalah menghadap kepada Allah dengan doa untuk 
dihapuskannya kris 
antara cara-cara spritual dan cara-cara material dalam menterapi krisis dan 
menyelesaikan problem. 
Terapi yang dilakukan oleh Umar terhadap krisis memiliki karakteristik 
fleksibel, dimana beliau memperhatikan kondisi yang dilalui manusia 
dalam krisis tersebut, dan mengambil sebagian bentuk pengecualian di 
dalamnya. 

Terakhir, bahwa metode yang dilakukan oleh Umar dalam menterapi krisis 
mencakup penyelesaian jangka pendek untuk menterapi dampak-dampak 
krisis tersebut, dan penyelesaian jangka panjang untuk menghadapi krisis 
yang serupa di masa mendatang. 





Sikap Umar ini mengukuhkan pertalian yang erat 





Bab Kedua: Kajian tentang pengembangan ekonomi dan hubungan 
ekonomi internasional yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar. Di antara 
kongklusi terpenting yang dapat ditarik dari bab ini adalah sebagai berikut: 

Pasal 1: Tentang makna pengembangan ekonomi, lingkungannya, dan 
penanggung-jawabnya. Di antara kongklusi terpentingnya adalah sebagai 
berikut: 


734 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


a. Politik syariat Islam bertujuan mengembangkan kehidupan secara 
komprehensif untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah, berjalannya 
kehidupan sesuai manhaj Allah dalam segala bidang, dan menilai pengembangan 
ekonomi sebagai bagian dari politik syariah tersebut yang dapat merealisasikan 
tuntutan-tuntutan ekonomi bagi pengembangan yang komprehensif. 

b. Pengembangan ekonomi Islam memiliki karakteristik komprehensif 
dalam tujuan dan dalam caranya. Sebab pengembangan ekonomi Islam 
bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia dalam urusan dunia 
dan akhirat, dan menggunakan cara-cara meterial dan spiritual dalam 
mencapai tujuannya, 

€. Mewujudkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan yang laik bagi 
kaum muslimin merupakan kewajiban syari, yang jika diserati ketulusan 
niat akan naik pada tingkatan ibadah. 

d. Politik pengembangan ckonomi yang dilakukan oleh Umar 
terfokuskan pada memerangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar 
bagi setiap inidividu rakyat. Tujuan ini adalah yang menjadi arah strategi 
pengembangan ekonomi di dalam era modern, 

e, Di antara tuntutan terpenting bagi terealisasinya pengembangan 
ckonomi adalah terpenuhinya lingkungan yang baik, sedangkan pilar-pilar 
terpenting bagi lingkungan yang baik adalah: umat yang istigamah, individu- 
individu yang shalih, sistem hukum yang baik, ditegakkannya keadilan secara 
komprehensif, terwujudnya keamanan dan stabilitas, kesetaraan kesempatan 
di antara individu umat dan diberikannya kebebasan kepada mereka dalam 
prespektif komitmean kepada kaidah-kaidah syariah. 

F, Terelasisinya pengembangan ekonomi -di dalam Islam- adalah dengan 
keterpaduan antara upaya inidvidu dan upaya pemerintah. Di mana peranan 
individu sebagai asas, sedangkan peranan pemerintah hanya sebagai pelengkap. 

Peranan pemerintah yang paling siginifkan pada masa Umar dalam hal ini 
adalah melakukan pengawasan terhadap kehidupan ekonomi untuk pengaturan 
usaha, perbaikan kesalahan, dan pencegahan terhadap penyelewengan. 

Sebagaimana pemerithah juga harus mengambil cara yang beragam 
untuk memoufasi indifidu, memberikan kemudahan untuk mendukung 
mereka dalam melkasanakan kegiatan ekonomi. Di antara rambu-rambu 
peranan pengembangan ekonomi bagi pemerintah pada masa Umar adalah 
memberikan jaminan hidup kepada orang-orang yang membutuhkan, 


Penutup 735 


mewujudkan keadilan pembagian, dan mendirikan usaha-usaha yang 
bermanfaat bagi khalayak umum. Juga mewujudkan lingkungan yang baik 
untuk terealisasinya pengembangan ekonomi, dan pengaturan hubungan 
ekonomi internsional, dan lain-lain, 

Pasal 2: Tentang tuntutan-tuntutan manusiawi dan materi bagi 
pengembangan ckonomi, dimana kongklusi terpenting pasal ini adalah 
sebagai berikut: 


a. Metode Islam memperhatikan pengembangan sumber daya manusia 
secara utuh, baik jasmani maupun ruhani agar dapat melakukan peranannya 
dalam mengabdi kepada Allah Ta'ala, Lain halnya sistem konvesional yang 
hanya peduli dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bidang 
materi dan hanya untuk merealisasikan tujuan-tujuan materi semata, 

Pada sisi lain, manhaj Islam memperhatikan pengembangan kuantitas 
sumeer daya manusia dan sekaligus kualitasnya, di mana Islam tidak menilai 
jumlah banyak sebagai hal yang positif, selama kualitasnya tidak baik. 


b. Politik Umar Kudhiyallahu Anu dalam pengembangan sumber daya 
manusia adalah berdasarkan pengembangan kuantitas dengan memotivasi 
menikah untuk mendapatkan keturunan, menctapkan pemberian kepada 
setiap anak yang baru dilahirkan, dan laindain. Tapi beliau juga bertujuan 
mengembang:kan kulaitas sumber daya manusia yang memiliki dua sifat: kuat 
dan amanah, dengan makna yang luas. Di antara cara yang dilakukan dalam 
merealisasikan hal tersebut adalah dengan tazkiyah dan taklim secara bersamaan, 
menghimbau memplejari ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menguasai 
ketrampilan. Bahkan memotivasi kecermatan dalam bekerja dan penemuan 
hal yang baru, 

Sebagaimana Umar juga berupaya merealisasikan pengembangan sumber 
daya manusia dengan memberikan makanan bergizi dan menjaga kesehatannya, 
dan dengan kepedulian sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan, 

c. Diantara upaya Umar Radhiyallahu Anhw dalam pengembangan 
bumi (sumber daya alam) adalah menyerukan untuk menghidupkan tanah 
mati dan memotivasinya dengan beragam cara, dan tidak diperkenankan 
menelantar-kannya. Sedangkan dalam bidang pengkaplingan tanah, beliau 
memberikan lahan sesuai tingkat kebutuhan seseorang dan kemampuannya 
dalamm mengelolanya, dan tidak memperkenankan penggunaannya dalam 
selain peruntukannya. Dimana beliau menarik kembali lahan yang diberikan 
ketika diterlantarkan atau tidak mampu mengelolanya, 


736 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


Adapun politik Umar Rudhiyallahu Anbu dalam bidang tanah yang 
dilindungi adalah dengan memastikan penggunaannya dalam kemaslahatan 
yang hakiki, dan dalam batas luas sesuai tingkat kebutuhan. Sementara dalam 
pemanfaatannya adalah diperuntukkan dalam beragam tujuan. 

Secara umum, bahwasanya Umar Radhiyallahn Anhu memiliki politik 
yang cerdas dalam masalah pengkaplingan tanah, menghidupkan tanah mati, 
dan penggunaan lahan yang dilindungi, sehingga kaum muslimin dapat 
mengambil pelajaran dari politik tersebut untuk pengembangan tanah dan 
pemanfaatannya sebesar mungkin. Dimana kajian ini telah memaparkan 
beberapa contoh cara mengambil pelajaran dari poltik tersebut. 

&d. Umar Radhivallabu Anlm sangat peduli dalam pengembangan tanah 
di daerah taklukan, dimana politiknya paling menonjol dalam hal tersebut 
adalah sebagai berikut: 

- Bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang lahan tersebut, dan akh- 
irnya ditetapkan untuk tidak dibagikannya tanah di antara mujahidin 
yang menaklukan, namun sebagai wakaf bagi kaum muslimin. Sedangkan 
pengelalaannya diserahkan kepada para pemiliknya semula dengan mene 
tapkan kharja padanya yang diserahkan ke baitul mal kaum muslimin. 

Penetapan tidak dibagikannya tanah tersebut berdasarkan beberapa 
penilaian dan kemaslahatan. Diantara yang terpenting adalah, memanfaatkan 
tenaga kerja yang memiliki pengalaman, mewujudkan sumber dana abadi 
bagi baitul mal yang dipergunakan dalam kemaslahatan kaum muslimin dan 
dana mujahidin. Juga untuk menjaga hak generasi mendatang dalam sumber 
tersebut, dan dikhawatirkannya mujahidin sibuk dalam pertanian sehingga 
mengabaikan jihad ketika tanah dibagikan kepada mereka. 

Sebagaimana Umar Rudbiyalalu Anhu juga mengambil beberapa 
metode untuk melindungi produktifitas dan pengembangan tanah tersebut, 
diantaranya: menetapkan kharaj terhadap setiap lahan yang dapat dieksplorasi, 
baik dieksplorasi maupun tidak, melakukan sebagian perbaikan yang menjadi 
tuntutan kegiatan pertanian, dan lain-ian. 

Secara umum, metode Umar Radhiyallabu Anhu dalam mengambil 
ketetapan tentang tanah di daerah taklukan dan kemaslahatan yang 
diperhatikannya ilu seyogianya diambil manfaat oleh kaum muslimin dalam 
cara mengambil ketetapan tentang penggunanaan sumber ekonomi yang 
penting, dan kemaslahatan yang scyogianya diperhatikan ketika mengambil 
ketetapan tersebut. 


Penutup 737 


- Umar Radpivallabw Anbu memilih sebagin lahan di daerah yang ditaklu- 
kan, yaitu lahan yang seluruh pemiliknya cksodus darinya, dan dijadikan 
menginduk ke baitul mal. Sedangkan cara pengeksplorasiannya, adakalanya 
dengan diserahkan kepada inidividu untuk dikerjakan dengan menyerah- 
kan sebagian hasilnya (sistem muzara'ah) kepada baitul mal, atau diberikan 
kepada orang yang akan mengeksplorasinya dengan menyerahkan sesuatu 
yang ditentukan ke baitul mal, atau dikembangkannya secara langsung 
oleh pemerintah dengan dana dari haitul mal. 

& Umar Radhiyallahn Anbu memahami urgensi air yang sangat besar bagi 
pengembangan ekonomi, dan beliau memiliki upaya-upaya dalam metode 
pengembangannya, kiat melindunginya, dan sistem manajemen pengcks- 
plorasiannya. 

£ Umar Radbiyallahu Anhu sangat memperhatikan pembentukan modal 
yang hakiki, dan modal sosial (bangunan dasar), dan beliau memiliki upaya- 
upaya yang istimewa dalam bidang ini. 

Pasal 3: Tentang sebagian kendala dalam pengembangan ckonomi, 
dan peranan Umar Radhyallahu Anhu dalam menterapinya. Di antara kendala 
tersebut adalah sebagai berikut: 


a. Dikahwatirkannya pengandalan sebagian individu terhadap pemberian 
yang ditetapkan oleh Umar Rudbiyallahu Anhu dan mengabaikan kegiatan 
ekonomi. 

Sesungguhnya Umar Rudbiyallahu Anbu mengerti kemungkinan 
terjadinya dampak tersebut pada sebagian individu, maka beliau mem- 
peringatkan umat dari mengandalkan pemberian, dan menghimbau kaum 
muslimin untuk menginvestasikan sebagian pemberian yang mereka terima, 
dan membentuk dasar-dasar yang kokoh. Dimana dalam celah-celah kajian 
ini nampak jclas bahwa penctapan pemberian memiliki dampak-dampak 
positif yang penting, sehingga dampak negatif yang dikhawatirkan menjadi 
redup di sisinya. 

b. Umar Radbiyallahu Anhu melarang para mujahid melakukan pertanian 
di daerah taklukan, dan kajian telah memaparkan tema ini untuk mengetahui 
sebah-sebabnya dan dampak-dampaknya dalam kegiatan pertanian: dimana 
nampak jelas bahwa larangan ini memiliki berbagai alasan yang kuat, 
dan memperhatikan ragam kemaslahatan yang dinilai dalam hal tersebut. 
Sebagaimana larangan tersebut juga tidak berdampak pada keterlantaran 
lahan di daerah taklukan, karena dikeluarkannya ketetapan agar penduduknya 


738 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Kharhah 


tinggal di sana untuk menggarapnya dengan syarat kaum muslimin 
mendapatkan kharaj yang malum darinya. 

€ Terdapat sekelompok orang yang mengira bahwa melakukan kegiatan 
eksonomi dan berusaha mencari rizki bertentangan dengan tawakkal, lalu 
mereka duduk dari melakukan kegiatan ekonomi karena menganggap bahwa 
demikian itu termasuk tawakkal. Sedangkan sebagian yang lain mengira 
bahwa zuhud itu berarti berhenti dari kegiatan ekonomi dan meninggalkan 
usaha, dengan dalih bahwa demikian itu sebagai cara mendekatkan diri 
kepada Allah Tu'ala. 

Sungguh Umar Radhijullahn Anbu memiliki berbagai pandangan dalam 
membetulkan pemahaman tersebut, dan nampak jelas bahwa tawakkal dan 
zuhud merupakan pekerjaan hati, dan keduanya tidak kontradiksi dengan usaha 
dan melakukan kegiatan ckonomi, bahkan sebagi keharusan di dalamnya. Sebab 
tawakkal mengharuskan mengambil sebab, sedangkan zuhud tidak akan terjadi 
dari ketiadaan. Bahkan orang zuhud yang hakiki adalah orang yang memiliki 
dunia lalu dipergunakannya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. 

Pasal 4: Tentang hubungan ekeonomi internasional yang terdapat di 
dalam fikih ckonomi Umar Radhiyailahu Anhu, dan dari celah-celah kajian 
nampak jelas bahwa fikih ckonomi tersebut mencakup beberapa sisi penting 
tema ini dan dasar-dasaranya. Di antara kongklusi terpenting yang dapat 
ditarik darinya adalah sebagai berikut: 

a. Tema hubungan ekonomi anatra kauam msulmin dan dunia luar 
mendapat perhatian besar di dlam fikih ckonomi Umar, dan pendirian 
hubungan tersebut ridak diserahkan kepada ijtihad individu atau pendapat 
personal, namun memiliki kaidah-kaidah yang manjadi landasan penetapannya. 
Diantara yang terpenting dari kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut: 
« Barang-barang dan jasa yang dibarterkan harus mubah/halal menurut 

syariah, dan dalam melakukan hubungan tersebut harus memperhatikan 
kemaslahatan kaum muslimin, pemberian prioritas terhadap daerah-daerah 
Islam, pengaturan mukim dan masuknya non muslim di wilayah Islam 
dengan ketentuan yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan 
kerusakan, urusan kegiatan berada di tangan orang muslim ketika dilaku- 
kannya kerjasama antara muslim dan non-muslim, dan pemerintah sebagai 
pemegang otoritas dalam pengawasan terhadap hubungan ekonomi inter. 
nasional dan pengaturannya untuk mengukuhkan tentang kelegalannya, 
kemanfaatannya bagi kaum muslimin dan tidak memudharatkan mereka. 


Penutup 739 


b. Umar Radhiyallahu Anbw adalah sebagai orang pertama yang menetapkan 
usyur di dalam Islam: dimana beliau melakukan ijtihad dalam menctapkannya 
di depan para sahabat, dan tidak seorang pun yang menyelisihinya, sehingga 
menjadi ijma' (konsensus) yang merupakan salah satu dasar hukum Islam 
setelah Al-Our'an Jan As-Sunnah. 

c. Usyur tidak diambil dari pedagang muslim, namun diambil dari 
ahlul harbi yang diizinkan masuk daerah kaum muslimin untuk berdagang. 
Sedangkan ahli dzimmah yang menjadi warga negara Islam, maka kajian 
menguatkan bahwa xsyur tidak diambil dari mereka, selama demikian itu 
tidak dipersyaratkan kepada mereka dalam akad perdamaian, atau dalam 
kondisi pengizinan mereka untuk masuk ke Hijaz dalam rangka perdagangan. 

d. Penetapan xsywr merupakan politik ijtihadiyah: artinya, bahwa Imam 
dapat berijtihad di dalam menetukan jumlahnya, dan boleh menambahkan 
atau meringankannya, bahkan menghapuskannya, jika dalam penetapan hal 
tersebut terdapat kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin. 


« Politik Umar Radhiyallahu Anbu tentang nsyur memiliki karakateristik 
fleksibel, sehingga dapat dipergunakan sebagai cara merealisasikan banyak 
tujuan, dan kajian telah menjelaskan dampak-dampak ekonomi terpenting 
bagi usyur, dan bagaimana caranya negara Islam dapat mengambil manfaat 
dari hal tersebut. 

£ Tidak boleh menetapkan pajak terhadap perdagangan antar negara 
Islam, dan pemerintah Islam dapat menggunakan politik vywruntuk mengatur 
hubungan ekonominya dengan non-muslim: di antaranya menetapkan pajak 
yang adil terhadap barang-barang impor dari negara non-muslim, walaupun 
pengimpornya pedagang muslim, jika mengharuskan perlindungan terhadap 
produksi kaum muslimin dan pengembangan ekonomi mereka, dan lain-lain. 

Bab Ketiga: Tentang peranan negara Islam dalam mengawasi ekonomi, 
dan di antara kongklusi bab tersebut adalah sebagai beriktu: 

Pasal 1: Perihal hisbah dan peranannya dalam mengawasi pasar dan 
kegiatan ekonomi, dimana kongklusi terpenting yang dapat diambil darinya 
adalah seperti di bawah ini: 

a. Hisbah memiliki peranan besar dalam pengawasan terhadap kehidupan 
kehidupan ekonomi, dan Umar Radhiyallahu Anbm turun langsung dalam 
tugas ini disamping menugaskan orang lain untuknya: dimana kajian telah 
memaparkan bahwa pengawasan terhadap kegiatan ekonomi seperti ini 
memiliki banyak tujuan, 


740 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


Pada sisi lain, metode Islam dalam pengawasan memiliki karakteristik 
dalam memadukan antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal, 
dan keduanya dinilai saling berkaitan, dan tidak boleh mencukupkan salah 
satunya dengan mengabaikan yang lain. 

b. Umar Radhijullahu Anhu memberikan perhatian khusus terhadap pasar, 
dimana beliau banyak keluar ke pasar dan mengelilinginya untuk mengawasi 
interaksi di dalamnya, dan berupaya keras dalam mengatur pasar agar terjadi 
interaksi antara penawaran dan permintaan dengan tanpa hambatan, sehingga 
terjadi persaingan sehat yang dapat merealisasikan kemaslahatan semua orang 
yang berinteraksi di pasar. 

Di antara cara terpenting yang diikuti Umar Radhiyallahu Anhu untuk 
pengaturan pasar adalah, mengupayakan kebebasan keluar-masuk dari dan 
ke pasar, pengaturan promosi dan iklan, dan melarang penimbunan. Beliau 
sangat memahami tentang ragam kemudharatan akibat penimbunan, sehingga 
beliau bersikap tegas terhadap para penimbun, khususnya pedagang yang 
membeli dari dalam daerah kemudian ditimbun. Sebab terdapat riwayat bahwa 
beliau mengusir sebagian penimbunan dari Madinah. Dan untuk memotong 
jalan terhadap para penimbun, beliau menghimbau kaum muslimin untuk 
tidak menjual barang sebelum sampai ke pasar, dan menyuruh menunjukkan 
mereka ke pasar dan memberitahukan tentang harga, agar mereka mengetahui 
benar tentang pasar. 

& Umar Radhiyalahhu Anbm peduli terhadap pengawasan harga dan 
bertanya tentangnya, dan merupakan orang pertama yang campur tangan 
dalam menentukan harga di dalam sejarah Islam. Sebab terdapat beberapa 
riwayat dalam hal tersebut yang menunjukkan larangan menjual dengan selain 
harga pasar yang tertentu dalam prespektif timbal balik kebebasan antara 
penawaran dan permintaan, dan tidak terdapat riwayat yang menunjukkan 
bahwa beliau menetapkan harga tertentu dan mengharuskan manusia 
kepadanya. Bahkan jelas dalam sebagian riwayat bahwa beliau tidak memakasa 
pedagang agar menjual barang dengan harga tertentu. 

Pasal 2: Tentang peangwasan harta dalam fikih ekonomi Umar 
Radbiyallahu Anhu, dan yang terpenting dari kongklusi pasal tersebut adalah 
sebagai berikut: 

a. Umar Radhisallabu Anhu menilai pengawasan harta kaum muslimin 
dan melindunginya sebagai salah satu perkara yang mendasar di dalam Islam, 
dan tugas inti bagi pemerintah. 


Penutup 741 


b. Di antara tujuan terpenting dalam pengawasan barang yang masuk 
ke pasar adalah: pengukuhannya sebagai barang yang bagus, jumlahnya 
tepat, benar dalam mendapatkannya, bekerja dalam memenuhinya, dan 
mengantisipasi untuk tidak lari dari penyerahannya. 

& Di antara tujuan terpenting dalam pengawasan nafkah adalah: 
dipergunakannya dalam kebenaran, hemat dalam pemakaian, sampainya 
hak kepada orang yang berhak menerima, melindungi harta kaum muslimin 
dari eksploitasi orang-orang yang memiliki kebijakan, mengarahkan infak 
agar andil dalam meraalisasikan keadilan distribusi, dan agar infak kepada 
individu-individu yang berhak menerima dapat merealisasikan kecukupan 
mereka, 

d. Umar Radbiyallabn Anbu menggunakan banyak cara untuk tereali- 
sasinnya tujuan pengawasan harta, Banyaknya cara dan variatifnya tersebut 
menunjukkan kuatnya perhatian terhadap pengawasan harta, dan sebagian 
negara kontemporer selalu berupaya menggunakan cara-cara yang serupa 
dengan sebagian cara yang dipergunakan oleh Umar Radhiya/lahu Anlw untuk 
keakufan peranan pengawasan harta di sana. 

Pada sisi lain, kerasnya pengawasan Umar Radhiyulahu Anhu terhadap 
aparatnya dan rakyatnya bukanlah muncul akibat rasa curiga, namun rasa 
tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan, meskipun sesorang yang 
diawasi bersih, 


Pasal 3: Tentang pengawasan kerja dan pengaturannya dalam fikih 
ekonomi Umar Radhiyallahu Anu, dan mayoritas riwayat yang datang dalam 
tema ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan para gubernur dan 
tentara. Diantara kongklusi pasal tersebut adalah sebagai berikut: 


a, Umar Radhiyallahu Anbn antusias dalam menyampaikan hak-hak para 
pegawainya kepada mereka, dan dalam waktu yang sama, beliau mengawasi 
mereka dengan mendetil untuk mengukuhkan sejauh mana pelaksanaan 
mereka terhadap kewajiban mereka, di mana kajian telah memaparkan 
penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban aparatur pemerintah yang terpeting. 

b. Kajian menjelaskan -dengan terperinci- tujuan pengawasan terhadap 
aparatur pemerintah dan carawara yang lakukan oleh Umar untuk keaktifan 
pengawasan tersebut dan merealisasikan tujuannya. Dimana tujuan dalam 
pengawasan ini bersgam, demikian juga caracara yang dilakukannya, sehingga 
pengawasan dapat sampai tujuannya, dan terlihat sisi-sisi kabaikan dan sisi-sisi 
kekurangan, dan apa yang harus dilakukan dalam memotivasi orang-orang 





742 Vikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


melakukan kebaikan, dan mengintrogasi orang-orang yang mengabaikan 
tugas dan kewajiban. 

€. Seyogianya ada kepedulian untuk mengetahui berbagai tujuan Umar 
Radhiyallahu Anbu dalam mengawasi aparatnya, dan cara-cara yang diikuti 
untuk mercalisasi-kan tujuan-tujuan tersebut, lalu mengambil pelajaran 
darinya dalam mengaktif-kan pengawasan manajemen, dan mengikis 
faktor-faktor kesalahan manajemen yang merupakan kendala terbesar bagi 
pengembangan ekonomi. 

Pasal 4: Tentang perlindungan lingkungan dan menjaga keselamatannya 
dalam perspektif fikih ekonomi Umar Radhiyallabu Anbu. Berikut ini 
rangkuman kongklusi yang dicapai dalam kajian tema ini: 

a. Di antara fenomena yang paling menonjol tentang problem 
lingkungan adalah terkikisnya sumber daya alam, pencemaran lingkungan, 
dan rusaknya keseimbangan lingkungan. Dan, problem lingkungan ini selalu 
bertambah -dalam setiap hari- dengan bentuk yang mengancam kehidupan 
dan makhluk hidup, dan mencampakkan manuisa kepada bahaya yang besar. 

b. Sesungguhnya problem lingkungan -sesuai konsep Islam- merupakan 
problem periliku yang muncul akibat menyelewengnya perilaku manusia 
dalam interaksinya dengan lingkungan, yaitu dengan menilainya hanya 
sebagai materi semata, 

Atas dasar tersebut, kesalahan yang diemban oleh kajian-kajian lingkungan 
adalah melupakan sisi akidah danssisi akhlak dengan hanya memfokuskan pada 
sebab-sebab materi bagi problem lingkungan, dan menterapinya dalam cakupan 
ruang lingkup materi tersebut, Padahal langkah pertama dalam menterapi 
problem lingkungan, seyogianya dimulai dengan menempatkan nilai-nilai 
dan akhlak mulia pada tempat nalairnilai dan akhlak yang buruk, sehingga 
perilaku manusia menjadi benar dalam interaksinya dengan lingkungan, dan 
menghindari segala sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan kepadanya. 

Sesungguhnya politik Umar Rudhiyallahu Anhu dalam melindungi 
lingkungan bertitik tolak dari asas akidah dan kaidah akhlak yang menjadi 
pedoman perilaku manusia di dalam kehidupan. 

Pada sisi lain, Umar Radhiyallahu Inhu memahami urgensi keseimbangan 
antara tujuan pengembangan ekonomi dan tujuan melindungi lingkungan. 
Sebab terdapat riwayat darinya yang menunjukkan pemberian prioritas dalam 
menjaga keselamatan lingkungan, 


Penutup 743 


Sesungguhnya kajian telah memaparkan upaya-upaya Umar Ruudhijullubu 
Anhu dalam memangkas fenomena problem lingkungan Di antara yang 
terpenting dalam hal tersebut adalah, membatasi pengeksploitasian sumber 
daya alami, memerangi pencemaran lingkungan, dan menjaga kesimbangan 
lingkungan, 

Secara global dapat dikatakan bahwa fikih Umar Rudhiyalluhu Anhu 
dalam menjaga dan melindungi ligkungan memiliki arti luas yang mencakup 
pemberiannya untuk kepentingan ekonomi dalam berbagai bidang, karena 
berjalan sesuai pemberian ini memiliki andil dalam menjaga lingkungan dan 
menyelesaikan problemnya. 

&. Sesungguhnya komitmen manusia terhadap mambuj Islam dalam 
interaksi dengan lingkungan merupakan cara penyelesaian yang benar untuk 
menyelamatkan manusia dari bahaya lingkungan yang menghancurkan: dan 
apa yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallabr Anhu tentang 
perlindungan lingkungan merupakan contoh cara interaksi kaum muslimin 
dengan lingkungan dengan interaksi yang benar, menjaga keselamatan 
lingkungan, dan mencegah pengeksploitasian yang berlebihan agar tetap baik 
untuk kesimbungan kehidupan. 

Tidak diragukan bahwa problem lingkungan pada masa Umar 
Radhiyallahu Anbu sangat terbatas, maka riwayat yang berkaitan tentang 
masalah tersebut juga terbatas, hanya saja di dalamnya terdapat terapi yang 
sukses terhadap problem lingkungan di setiap masa disertai pentingnya 
pengembangan metode dan proses yang sesuai dengan kondisi masa dan 
problemnya. 

Demikianlah isyarat tentang kongklusi terpenting dalam kajian yang 
tidak mencukupi dari merujuk kembali kepada kajian, untuk mengetahui 
dalil-dalilnya, rincian-rinciannya, dan mencermati berbagai manfaat dan 
kongklusi yang lain, 

Hal terpenting yang dapat kami pesankan adalah, agar peduli terhadap 
fikih ekonomi salaf, khususnya fikih Khulafaur rasyidin, dan mengadakan 
seminar dan muktamar untuk kajian penerapan ekonomi di masa awal Islam 
dan mengambil manfaat hal tersebut dalam kajian ckonomi Islam dan 
penerapannya dalam realita kehidupan. 

Sebagaimana seyogianya universitas-universitas Islam peduli dalam 
mengajarkan mahasiswa contoh-contoh yang mencukupi dari warisan 
ekonomi kaum muslimin, terlebih penerapannya di masa awal Islam, dan 


744 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


menjadikannya sebagai materi dasar, agar mahasiswa mengetahui sejarah 
ckonomi kaum muslimin dan apa yang mereka capai tentang hal-hal yang 
cemerlang dalam teori dan praktik, di kala Eropa hidup dalam kegelapan 
abad pertengahan. 

Inilah yang dapat kami lakukan dalam kajian, dan kami mohon kepada 
Allah penghabisan yang baik. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan 
keselamatan kepada hamba dan Rasul-Nya, orang terbaik di antara makhluk- 
Nya, pemimpin kita Nabi Muhammad, dan kepada kelurganya, sahabatnya, 
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir masa.f"J 


Penutup 745 


DAFTAR PUSTAKA 


1. Al-Gur'an Al-Karim 

Il. Tafsir dan Ilmu Al-9ur'an 

. Al-Ashfahani, Ar-Raghib, Mn jam Mufradat Alfagh Al- Gur'an, Dar Al-Fikr 
Beirut, TT, 

2. Al-Alusi, Syihabuddin As-Sayyid Muhammad, Ruh A-Ma'uni ji Ak 
Our'an Al-Agpim was Sab'i AlMatsani, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, 
Cet. 1, 1415 H./1994 M. 

3, Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husen bin Mas'ud, Mu'ulim Ait-Tangu 
(Tafsir Al-Baghawi), tahgig: Muhammad Abdullah An-Namir Dkk, Dar 
Thaibah Riyadh, 1409 H. 

4. Al-Biga'i, Burhanuddin Abul Hasan Ibrahim bin Umar, Nug)uw Ad-Durar 
Ji Tanasub Al-Ayat wa As-Sumur, Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 
1415 H//1995 M. 

. AlJashshash, Ahmad bin Ali Ar-Razi, Ahkam A/ Oman, Dar Al-Kutub 

AlHlmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H/1994 M. 

Ad-Damighani, Husen bin Muhammad, Oumus ALDur'an aw Isilah ALWurjuh 

wan Nagbair fi Al-Gur'an Al-Karim, Dar AHllmi Li Al-Malayin, Beirut, Cet. 

5, 1985 M, 

7. Ar-Razi, Muhammad bin Umar bin Husen, Ar-Tufsir Al- Kabir (Tafsir 
Ar-Razi), Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, Cet. 2, 1417 H//1997 M. 

8. Az-Zamaksyari, Mahmud bin Umar, A/Kasysyaf An Hagaig A4-Tangil wa 
Aan AL Agam! fi Wujuh Ac'Ta'nif, tahgig Abdul Razzag Al-Mahdi, Dar 
Ihya' At-Turats Al-Arabi Beirut, Get, 1, 1418 H/1997 M. 





» 


- 





Daftar Pustaka” 747 


9. Salim, Athiyah Muhammad, Titimuah Adhwa' As-Bayan fi Idhah Ak-Guran 
bi AOurun, Dar Al-Kutub Al-llmiyah Beirut, Cet. 1, 1417 H/1996 M. 
10, Ibnu Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, Tuisir A-Karim Ar-Ralman fi Tajsir 
Kalam Al-Mamnan, Muassasah Ar- Risalah Beirut, Cet. 2, 1417 H/1996 M. 

11. Abu As-Su'ud, Muhammad bin Muhammad Al-madi, Irsyad AlAgI 

As-Salim Ha Magaya AI-Our'an Al-Karim (Tafsir Abu As-Su'ud), Dar Ihya” 

At-Turats Al-Arabi Beirut, TT. 

12. As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, Ad- Dur Mant- 
sur fi At-Tapir hi AlMa sur, Dar Al-Kutub Al-llmiyah Beirut, Get. I, 1411 
H/1990 M. 

13, Asy-Syangithi, Muhammad Amin bin Muhammad Al-Mukhtar, Adu" 

I4-Bayan ji Idhah AL-Gur'an bi AlGuran, Dar Al-Kutub Al-llmiyah Beirut, 
Cet. 1, 1417 H/1996 M. 

14, Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, Fihu A/Oadir Al-Jami" Baina Fannay 
Ar Rimayah wa Ad-Dirayah Min Ilmi Ar-Tufit, tahgig Abdurrahman Umairah, 
Dar Al-Wafa” A-Manshurah Mesir, Get. 2, 1418 H/1997 M. 

15, Ash-Shan'ani, Abdurrazzag bin Hammam, Tafsir A-Gur'an, tahgig DR. 
Musthofa Muslim Muhammad, Maktabah Ar-Rusydi Riyadh, Cet. 1, 
1410 H. 

16, Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, Jami" ABayun An Tamil Ayi ALOuran, 
tahgig Mahmud Muhammad Syakir dan Ahmad Muhammad Syakir, Dar 
Al-Mx'arif Mesir, Cet. 2, TT. 

17. Ibnu Al-Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah, Alka Aur an, 
tahgig Muhammad Ahdul @adir Atha, Dar Al- Kutub AHllmiyah Beirut, 
Cet.1, TT. 

18. Ibnu Athiyah, Al-Oadhi Abu Muhammad Abdul Hag bin Ghalib, A/ 
Mubarrar AL Wajig fi Tafsir AI Kitab ALAgig, tahgig Abdussalam Abdusysyafi 
Muhammad, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Get. 1, 1413 H/1993 M. 

19. Al-Gasimi, Muhammad Jamaluddin, Muhasin Af Ta wil (Lufsir AkOusimi), 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet, 1, 1418 H/1997 M. 

20, Al-Gurthubi, Muhammad bin Ahmad Al-Anshori, A/Jami  Ahkam Al 
Ouran, Dar Al-Fikr Beirut, Cet, 1, 1414 H/1997 M. 

21. Outhb, Sayyid, Hj Zhilul A-Ouran, Dar Asy-Syurug Beirut, Cet. 23, 1415 
H/1994 M. 


748 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathab 


22. Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar, Tajsir A-Ouran ALAghin, 
Dar Al-Ma'rifah Beirut, Cet. 2, 1407 H/1987 M. 

23, Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, Ar-Nukar wa Al-Uyun (Tafsir 
A-Mamurii), tahgig As-Sayyid bin Abdul Magshud bin Abdurrahim, Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1412 H//1992 M. 

24. A-Manshuri, Musthofa AtKhairi, 12Mngtaihaf Min Uym At-T fair, tahgig 
Syaikh Muhammad bin Ali Ash-Shabuni, Dar Al-Oalam Damaskus, Cet. 
2, 1417 H/1996 M. 


III. Hadits, Atsar dan Syarahnya 

25. Ibnul Atsir, Abu As-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad, Ar-Nihayah fr 
Gharib AH ladits, tangig Mahmud Muhammad Ath-Thanahi dan Thahir 
Ahmad Az-Zawi, distribusi Anshar As-Sunnah Al-Muhammadiyah Paki- 
stan, TT. 

26. ——, Jumi' AkUshulfi Ahadits Ar-Kasul, tahgig Abdussalam Muhammad 
'Alusy, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1417 H/1997 M. 

27. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Irvu' ALGhalilfi Tuklrij Ahadits Manar 

1s-Sabil, N-Maktah Al-Islami Beirut, Cet. 2, 1405 H/1985 M. 

28. , Taklnif Abudits Musykilub AkLugri wa Kaija Alajuha Allslam, Al 
Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1405 H. 

29. « Shahih Ar-Targhib wa At-Tarhib, A-Maktab AHslami Beirut, Cet. 
6, 1406 H/1986 M. 

30. , Silsilah Ak Ahudits Ash-Shabihah, Al-Maktab AHlslami Beirut, Cet. 
4, 1405 H/1992 M. 

S1, » Silsilah AL Ahadits Adh-Dha'ifah, Al-Maktab AHslami Beirut, Cet. 
1, 1412 H/1992 M. 

32. « Shabih AkAduh AlMufrad lil Imam Al-Bukhari, Dar Ash-Shiddig, 
AI Jubail Saudi Arabia Cet. 2, 1415 H/1994 M, 

33. ——, Shahih Al-Jami” Ash-Shaghir wa LZiyadatuhu, Al-Makttab AHslami 
Beirut, Cet. 2, 1406 H/1986 M. 

39. , Shahih Sunan Abi Daud, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1412 
H/1992 M. 

33, , Shahih Sunan An-Nasa', Al-Maktab AHslami Beirut, Cet. 1. 1409 H. 

36. ——, Shahih Sunan Ibnu Majah, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 2, 1408 
H/1988 M. 





























Daftar Pustaka 749 





37. , Dha'if AkAdah AI Mufrad lil Imam Al-Bukhuri, Dar Ash-Shiddig 
Al-Jubail Saudi Arabia, Cet. 1, 1414 H/1994 M. 

38, , Dha'if Sunan Abi Dand, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cer, 1, 1412 
H/1991M. 

39, ——, Dhha'if Sunan Ibnu Mujuh, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet, 1, 1408 
H/1988 M. 

40, , Ghayab Al Maram ji Takbrij Abadits Al Halal wa Al Haram, Al-Maktab 
AlHslami Beirut, Cet. 3, 1405 H/ 1985 M. 

a Nagdu Nusbwslh Tuditiiyah fi Ats-Tsagafah ALIslamiyah, Cet. At-Taraggi 
Damaskus, TT. 

42, Ibnu Anas, Imam Malik, -4/ Mumaththa', tashih Muhammad Fuad Abdul 
Bagi, Dar Al-Hadits Kairo, TT. 

43, Al-Baji, Abul Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyub, A/Muntaga 
Syarah Al-Muwaththa', tahgig Muhammad Abdul Oadir Ahmad Atha, Dar 
Al-Kutub AHlmiyah Beirut, Cet. 1, 1420 H. 

44, Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhmamad bin Ismail, Shahih A-Bukhari, Dar 
As-Salam Riyadh, Cet, 1, 1417 H/1977 M. 

45, Al-Bazzar, Abu Bakar Ahmad bin "Amr bin Abdul Khalig, A/Bahr Az- 
Zakhkhar (Musnad Al-Bazzar), tahgig DR. Mahfuzhurrahman Zainullah, 
Maktabah Al Ulum wal Hikam Madinah, Get. 1, 1409 H/1988 M. 

46. Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, Tundhih AlAhkam Min Bulugh 
Al-Maram, Dar Al-Oiblah Li Ats-Tsagafah Alslamiyah Jeddah, Cet. 1, 
1413 H/1992 M. 

47, N-Baghawi, Abu Muhammad Husen bin Mas'ud, Syarah As-Sunnah, tahgig 
Ali Muhammad Mu'awwadh dan Adil Ahmad bin Abdul Maujud, Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1412 H/1992 M. 

18. Al-Banna, Ahmad Abdurrahman, A/Huhu Ar-Rabbani di Tartib Musnad Al- 

sibani, Dar Thya' At-Turats Al-Arabi Beirut, 











Imam Ahmad bin Hanbal As 
Cet. 1, TT. 

49, Al-Bushiri, Abu Abbas Ahmad bin Abu Bakar, Mukhtashar lehaf As-Sadah 
A-Mabarah bi Zawaid A-Masanid Al-'Asjarah, tahgig Sayyid Kisrawi Hasan, 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1417 H/1996 M. 

50, ——, Mishbah Ag: Zujajah fi Zawaid Ibuu Majah, dicetak pada bagian ping- 
gir Sunan Ibnu Majah, Dar Al-Ma'rifah Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M. 








750 Fikih Tkonomi Umar hin Al-Khathah 


SI. Al-Baihagi, Abu Bakar Ahmad bin Husen bin Ali, As-S1uan Al-Kubru, 
tahgig Muhammad Abdul Oadir Atha, Dar Al-Kutub AlHllmiyah Beirut, 
Cet. 1, 1414 H//1994 M. 

52. , Spr'ub Aklman, tahgig Muhammad As-Sayyid Basyuni Zaghlul, 
Dar Al-Kutub Almiyah Beirut, 1410 H/ 1990 M. 

53. , Marijah As-Sunan wa AL-Atsar, tahgig Sayyid Hasan Kisrawi, Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1412 H/1991 M. 

54. At-Tibrizi, Muhammad bin Abdulllah Al-Khathib, Mpskat A-Mushabih, 
tahgiy Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 
Beirut, Cet. 3, 1405 H/1985 M. 

55. At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, Sunan At-1irmidgi, 
tahgig Ahmad Muhammad Syakir, Distribusi Maktabah Dar Al-Baz 
Makkah, TT. 

56. Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah, 4/Musradrak ala Ash- 
Shahihain, tahgig Musthafa Abdul Oadir Atha', Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 
Beirut, Cet. 1, 1411 H/ 1990 M. 

57. Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, Tagrib A-Tahdzih, Dirasah Muhammad "Aw- 
wamah, Dar Al-Galam Damaskus, Cet. 3, 1411 H/1991 M. 

58. » Talkhis Al-Habir fi Takbrij Abadits Ar- Rafi'iA/-Kabir, tahgig DR. 
Sya'ban Muhammad bin Ismail, Maktabah Ibnu Taimiyah Kairo, TT. 
59. , Tahdzib At-Tahazib, tehgig Musthafa Abdul Oadir Atha, Dar Al- 

Kutub AlHllmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H/1994 M. 

60. — Thwbsugot Al-Mudullsin, tahgig DR. Ashim bin Abdullah Al-Oaryut, 
Maktabah Al-Manar Yordania, Cet. 1, TT. 

61. , Tatu! Bari, tahgig Muhibuddin Al-Khathib DII, Al-Maktabah 
As-Salafiyah Kairo, Cet. 3, 1407 H. -Furlw/ Bari, Dar Abu Hibban Kairo, 
Get. 1, 1416 H. 

62. , Lisan AlMigan, tahgig Ghunaim bin Abbas Ghunaim, Mathabi' 
Al-Farug Al-Haditsah, Cet. 1, 1416 H/1996 M. 

63. Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad, A/Musyad, Dar Ihya” At 
Turats Al-Arabi Beirut, Cet. 2, 414 H/1993 M. 

, Al-Musnad, tahgig Ahmad Syakir, Dar Al- Ma'arif Mesir, Cet. 1, 

1373 H. 


























Daftar Pustaka 751 





« “A-Musnad, tahgig Syw'aib Al-Arnauth Dkk, Muassasah Ar-Risalah 
Beirut, Cet. 2, 1420 H/1999 M. 

64. Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishag, Shahih Ibnu Khuguimah, 
tahgig DR. Muhammad Musthafa Al-A'zhami, Al-Maktab Al-Islami Beirut, 
Cet, 1, 1395 H/1975 M. 

65, Al-Khithabi, Hamad bin Muhammad bin Ibrahim, Ma'ulim As-Sunan, 
pada catatan pinggir Suman Abu Dand, Dar Al Hadits Beirut, Cet. 1, 1417 
H/1996 M. 

66. Ad-Dar @uthni, Ali bin Umar, Sunan Ad-Dur Outlmi, tahgig Majdi bin 
Mansbur bin Sayyid Asy-Syura, Dar Al-Kutub AMlmiyah Beirut, Cet. 1, 
1417 H/1996 M 

67, Abu Khutsaimah, Zuhair bin Harb, Kitab Ami, tahgig Muhammad 
Nashiruddin Al-Albani, Dar Al-Argam Kuwait, TT. 

68, Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhal, Suran Ad-Darimi, 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, TT. 

69. Abu Daud, Sulaiman bin Asl-Asy'ats As-Sajistani, As- Sunan, anotasi Izzat 
Ubaid Ad-Da'as dan Adil As-Sayyid, Dar Al-Hadits Beirut, Cet, 3, 1408 
H/1988 M. 

70. , AlMurasil, tahgig Syu'aib Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah 
Beirut, Get. 21, 1408H/1988 M. 

71. Ibnu Rajab, Abul Faraj Abdurrahman bin Ahmad, /umi' AL Ulum na Al- 
Hikam ji Syarh Khamsina Haditsan min Jawami'" Al-Kalim, tahgig Muhammad 
bin Abdurrazzag Ar-Ra'ud, Dar Al-Furgan Yordania, Cet. 1, 1411 H/1990 
M. 

72. Ax-Zargani, Muhammad Abdul Bagi bin Yusuf, Syarh Ag-Zargani ala Mu- 
naththa' Malik, Dar Al-Kutub AHlmiyah Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M. 

73, AzZaila'i, Jamaluddin Muhammad bin Yusuf, Nushbu Ar- Rayah Takhrij 
Ahadiis Al-Hidayah, Dar N-Kutub Al- Tlmiyah Beirut, Get. 1, 1416 H/1996 
M. 

74. AsSakhawi, Muhammad bin Abdurrahman, 4/Magashid ALI lasanah fi Buy- 
an Katsir min A-Abadits Al-Musylahirah Ala A-Atsinah, tahgig Muhammad 
Usman Al-Khasyat, Dar Al- Kitab Al-Arabi Beirut, Cet. 1, 1405 H/1985 M. 

75. As-Sw'ud, DR. Sulaiman bin Ali, Ahadits AlHijrah, Jamu wa Tahgig wa 
Dirusah, Markaz Ad-Dirasat AHslamiyah Inggris, Cet. 1, 1411 H/1990 M. 








752 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


76. As-Sanadi, Abu Hasan Nuruddin bin Abdul Hadi, £ fasyiyah As-Sanadi Ala 
Sunan Ibnu Majah, pada catatan pinggir Sunan Ibuu Majah, Dar A-MP'rifah 
Bcirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M. 

77. , Husyiyah As-Sanadi Ala Suman An-Nasw'i, pada catatan pinggir Su- 
nan An-Nasa'i, Dar Al-Kutub AHllmiyah Beirut, Cet. 3, 1409 H/1988 M. 

78. Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, Musnad Asy-Syuf'4, Dar Al-Kutub Al- 
Ilmiyah Beirut, TT. 

79. , As-Sunan, tahgig DR. Khlail Ibrahim Mulla Khathir, Dar Al-Oihlah 
li Ats-Tsagafah Al-Islamniyah, Jeddah, Cet. 1, 1409 H/1989 M. 

80. Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, Nailu/ Anthar Syarh Mantaga Al-Akehhar, 
Dar Al-Fikr Beirut, Cet. 2, 1403 H/ 1983 M. 

81. Al-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad, Ar Takmi! Lima 
Fata Taklrijubu min Irwa' Al-Ghualil, Dar Al-Ashimah Riyadh, Get. 1, 1417 
H/1996 M. 

82. Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Abasi, 4/ 
Kitab Al-Mushannaf' fi AL Abadits wa AL Atsar, Dar AtTaj Beirut, Cet. 1, 
1409 H/1989 M. 

83. Shumaidah, DR, Mushthafa, I ribu AMalik Tabuib At- Wumbid li Uni Abdil 
Bar Ala Muwatbtbtah' Al-Imam Malik, Dar A-Kutub AHllmiyah Beirut, Cet. 
3, 1418 H/1998 M. 

84. Ash-Shan'ani, Abdurrazzag bin Hammam, -4/-Mushannaf, tahgig Habibur- 
rahman AI-A'zhami, Cct. Al-Majlis A-llmi India, TT 

85. Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, Snbelu As Sulam Syarh Bulugh Al 
Maram min Jam'i AL Adillah Al-Ahkam, tasbih Fawaz Ahmad Zamzali dan 
Ibrahim Muhamamd Al-Jamzl, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, Cet. 4, 1406 
H/1987 M. 

86. Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, Tahdgih ALA Kar ma Tafihil Ate-T sabit 
tan Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Min Al-Akbbar, tahgig DR. Nashir 
bin Sa'd Ar-Rasyid dan Abdul Oayyum Abdu Rabbi An-Nabi, Mathabi' 
'Ash-Shafa Makkah Al-Mukarramah, 1402 H., 1404 H. 

87. Ath-Thahawi, Ahmad bin Muhammad bin Salamah, Syarb Musykil AF 
Atsar, tahgig Syu'aib Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. I, 
1415 H/1994 M. 











Daftar Pusaka 753 


88. , Syarh Ma'ani Al-Atsar, tahgig Muhammad Zuhri An-Najjar dan Mu- 
hammad Sayyid Jadal Hag, Alam Al-Kutub Beirut, Cet. 1, 1414 H/1994 M. 

89, Abu Ubaid, Al-Oasim bin Salam, Gharib Af-Huadits, Dar Al-Kutub Al- 
Ilmiyah Beirut, Cet. 3, 1405 H/1985 M. 

90. Ibnu Abdil Bar, Abu Umar Yusuf bin Abdullah, 4A/Istidekar, tahgig DR. 
Abdul Mu'thi Amin OaPaji, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1414 
H/1993 M. 

91. Af-Tambid, Wuzarah Umum Al-Augaf wa Asy-Syu'un AHlslamiyah 
Maroko, Cet. 1, 1378 H/1967 M. 

92, Al-Ajaluni, Ismail bin Muhammad, Kasyfu A4-Khafa" ya Mugif Af Albas 
“Amma Isytahara min Al Abadits Ala Alsinati An-Anas, Dar Ihya" At-Turats 
Al-Arabi Beirut, Cct. 2, 1351 H. 

93, Ibnu Al-Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah, Aridhah AkAhmudgi 
Bisyarhi Shahih At-Tirmidgi, Dar A-Kutub AHllmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 
H/1997 M. 

94. N-Azhim Abadi, Muhammad Syamsul Hag, Ani ALMa bud Syarh Sunan 
Abi Daud, Dar Al-Fikr Beirut, 1415 H/1995 M. 

95, AW'Aini, Badruddin Abu Muhammad Muhammad Mahmud bin Ahmad, 
Umdah At-Oari Syarb Shahih Al-Bukhari, Dar Al-Fikr Beirut, TT. 

96. Al-Farisi, Alauddin Ali bin Balban, A/Ihsan fi Tugrih Shahih Tmn Hibkan, 
tahgig Syw'aib Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1408 H. 

97. Al-Oari, Al-Mulla Ali, Mirgah AIMafatih Syarb Miyskah AlMasbabih, Dar 
Al-Fikr Beirut, 1114 H/1994 M. 

98. Ibnu Outaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ad-Dainuri, 
Gharih Al adit, Dar A-Kutub Al-llmiyah Beirut, Cet. 1, 1408 IT. 

99. Ibnul Oayyim, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar, Taligat Ala 
Suman Abi Dand, dicetak pada bagian tepi Ainu! Ma'bud Syarh Sunan Abu 
Daud, Dar Ak-Fikr Beirut, 1415 H/1995 M. 

100. » Lad A-Ma'ad fi Hadyi Khairi Al-lbad, tahgig Syw'aib Al-Arnauth 
dan Abdul Oadir Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cct. 23, 1409 
H/1989 M. 

101. Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar, Jami? AlMasanid wa As-Sunan 
AL ladi li Aguum As-Sunan, ahgig DR. Abdul Mu'thi Amin OaPaji, Dar 
Al-Fikr Beirut, Cet. 1, 1415 H. 























754 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


102. ——, Musnad AbFarug Amiril Mu minin Abi Iafash Umar ibn Al-Khaththab 
Radbiyallahu Anbu wa Oanluhu ala Abwab ALlimi, tahgig DR. Abdul Mu'thi 
Amin @al'aji, Dar Al-Kutub AHllmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H/1997 M. 

103. Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Al-Ouzwaini, ' 
ig Khalil Ma' mun Syaiha, Dar Al-Ma'rifah Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M. 

104. Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, Tuhfuh 

1 Abwadgi bi Syarhi Jami" Ar-Tirimidgi, Dar Al-Fikr Beirut, Cet. 1, 1418 
H/1997 M. 

105. Al-Muttagi Al-Hindi, Alauddin Ali Al-Muttagi bin Hassam, Kangu 
A-Ummal ji Sunan Al-Agwal wa ALA al, Muassasah Ar-Risalah Beirut, 
Cet. 5, 1405 H M. dan Cet. Dar Al-Kutub Al-lmiyah Beirut, Cet. 1, 1419 
H/1998 M. 

106. Al-Mazi, Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf, Tuhdgih Al-Kanal fi Asam" 
Ar-Rijal, tahgig DR. Bisyar Awad Ma'ruf, Muassasah Ar-Risalah Beirut, 
Get. 1, 1418 H/1998 M. 

107. Muslim, Abu Husen Muslim bin Hajjaj AlOusyairi, Shahih Muslim, 
dicetak bersama syarahnya karya An-Nawawi, Dar Ibnu Hibban, Cet. 1, 
1415 H/1995 M. 

108. Al-Munawi, Muhammad Abdurrauf, Fuidhu Al Gadir Syarh Al-Jami" Ash 
Shaghir, Dar Al-Fikr Beirut, 1357 H. 

109. Al-Mundziri, Abdul Azhim bin Abdul Oawi, At-Tarehib na At-Tarhih, 
tahgig Muhyiddin Mustawi Dkk, Dar Ibnu Katsir Damaskus, Cet. 2, 1417 
H/1996 M. 

110. Ibnu Manshur, Sa'id, Suman Sa'id bin Manshwr, tahgig Habiburrahman 
AI-A'zhami, Ad-Dar As-Salafiyah India, Cet. 1, 1403 H. 

111. An-Najjad, Abu Bakar Ahmad bin Suliaman, Musnad Umar ibn Al-Khath- 
(bah Radhiyallaha Anhu, tahgig DR. Mahfuzhurrahman Zainullah, Maktahah 
Al-Ulum wa Al- Hikam Madinah, Cet.1, 1415 H/1994 M, 

112. An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib, Sunan An-Nasa', tahgig Abdul Fattah 
Abu Ghadah, Maktab Al-Mathbw'at Al-Islamiyah, Halab Siria, Cet. 3, 1409 
H/1988 M. 

113. An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarof, RiyadIws Slulibin, tahgig 
Syu'aib Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 6, 1407 H/1986 M. 


Suman Ibuu Majah, tahg- 





Daftar Pustaka” 755 





114 Syarah Shabih Muslim, tahgig Isham Ash-Shababithi, Hazim Mu- 
hammad, dan Imad "Amir, Dar Ibnu Hibban, Cet. 1, 1415 H/1995 M. 
115, Al-Haitsami, Nuruddin Ali bin Abu Bakar, Bughiyyah At-Babits an Zamuid 
Musnad Al Haris, tahigg DR. Husen Ahmad Shalih Al-Bakiri, Markaz 

Khidmah As-Sunnah Univ. Islam Madinah, Cet. 1, 1413 H. 

116, , Maja" Ag Zuwaid na Manba" Al-Fumaid, tahgig Abdullah Muham- 
mad Ad-Duwaisy, Dar Al-Fikr Beirut, 1412 H. 

117. « Mawarid AghxZ ham'an ila Lawaid Ibni Hibban, tahgig Husen Salem 
Asad Ad-Darani dan Abduh Ali Kausyak, Dar Ats-Tsagafah Al-Arabiyah 
Damaskus, Beirut Cet. 1. 1411 H/1990 M. 

IV. Fikih 

A. Ushul dan Gawa'id Fikih 

118, Al-Asygar, DR. Muhammad Sulaiman, A/-Wadhibp Usul Alligh, Dar 
An-Nafais Yordania, Cer.5, 1417 H/1997 M. 

119, , Af'al Ar Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Dalalatuha ala Al 
Alkam Asy-Syariyah, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 2, 1408 H/1988 M. 

120. Al-Burnu, DR. Muhammad Shidgi bin Ahmad, ALI 9jig/f Idhah Gawnid! 

1Nigh Al-Kulliyah, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 4, 1416 H/19996 M. 
121, Al-Buthi, DR, Muhamad Sa'id Ramadhan, Dhawabiih Al-Mushlahah fi 
19ySyari'ah Al-Islamiyah, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 5, 1410 H/1990 

M. 

122. Khallaf, Abdul Wahhab, Ime Usu Al-Figh, Dar A-@Galam Kuwait, Get. 
14, 1401 H/1981 M. 

123, Az-Zarga', Musthofa Ahmad, A/Mudkhal Al-Fighi Al-'Amm, Dar Al- 
Mar'rifah Damaskus, Cet. 1, 1418 H/1997 M. 

124. Az-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadir Asy-Syafi'i, A-Babr A-Mubith fi 
Usul AkPigh, Wuzarah Al-Augaf wa Asy-Syu'un AHlslamiyah Kuwait, TT. 

125, Asy-Syathibi, Abu Ishag Ibrahim bin Musa, ALMmvafingat ff Usul Asy- 
Shar'uh, tahgig Syaikh Abdullah Darraz, Dar A- Kutub Al-llmiyah Beirut, 
Cet, 1, 1411 H/1991 M. 

126. Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, Irsyad AP ubud ila Talgig AL lag min 
Ilmi Al-Ushul, Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1414 H/1994 M. 
127. Ath-Thufi, Sulaiman bin Abdul Gawi, Syarh Mukhtashar Ar-Raudhah, 

tahgig DR. Abdullah bin Abdul Muhsin At- Turki, Wuzarah Asy-Syu'un 











756 Pikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


Al-Islamiyah wa Al-Augaf wa Ad-Da'wah wa Al-rsyad Saudi Arabia, Cet. 
2, 1419 H/1998 M. 

128. Ibnu Abdissalam, Izzuddin Abdul Aziz, Guna 'id AtAlkam fi Mashalih 

14Anam, Dar Al-Ma'rifah Beirut, TT. 

129. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Syifis' ALGhaldl 
Ji Bayan Asy-Syabah Al-Mukbil wa Masalik Ar-Ta li, tahgig DR. Hamad Al- 
Kubaisi, Cet, A-rsyad Baghdad, 1971 M. 

130. , Al-Mustashfa fi Umi Al-Ushul, Dar Al-Kutub AH-llmiyah Beirut, 
1417 H/1996 M. 

B. Fikih Hanafi 

131.Ibnu Abidin, Muhammad Amin, Rad 4/ Mukhtar wa Ad Dur! Mukhiar 
Syam Tanwir Al-Ahsbar ( lasypah Abidin), Maktabah Al-Babi Al-Halabi Mesir, 
Cet. 2, 1386 H. 

132. Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud, Badai" Ash-8hanai' /i Tartib Asy-8 
tahgig Ali Muhammad Mi'wadh dan Adil Ahmad Abdul Maujud, Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Get. 1, 1418 H/1997 M. 

133, Al-Marghani, Abu Hasan Ali bin Abu Bakar, AA Irdayah Syarah Bidayah 

1/Mubtadi, dicetak bersama Nushbu Ar-Rayah, Dar Al-Kutub AHlmiyah 
Beirut, Cet. 1, 1418 H/ 1997 M. 

134. Ibnu Al-Hammam, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, Syarh 
Tathul Gadir, Maktabah Musthofa Al-Babi Al- Halabi wa Auladuhu Mesir, 
Cet. 1, 1389 H/1970 M. 

C, Fikih Maliki 

135. Ibnu Anas, Imam Malik, A/Mudawuwarah Al-Kubra, Dar Al-Fikr kaira, TT. 

136. Ibnu Jazi, Muhammad bin Ahmad, Ouuunin AL Alkam Asy-Srar iyah, 
tahgig Abdurrahman Husen Mahmud, Alam Al: Fikr Kairo, Cet. 1, 1405- 
1106 H/1985 M. 

137. AdDasugi, Muhammad Arafah, Hasyijah Ad-Dasngi ala Asy-Syarh Ak 
Kabir, Dar Al-Fikr Beirut, Cet, 1, 1418 H/ 1997 M. 

138. Ibnu Rusydi, Muhammad bin Ahmad, A/-Mngaddimat (Syarh Al-Mudan- 
wanah), dicetak pada bagian pinggir kitab 4/-Mudamuunah Al-Kubru, Dar 
Al-Fikr Beirut, 1406 H/1986 M. 

139, ——, Bileyah AlMujtahid wu Nihayah AlMngtashid, tahgig DR. Abdullah 
Al-Ibadi, Dar As-Salam Kairo, Cet, 1, 1416 H/1995 M. 











Daftar Pustaka” 757 


D. Fikih Syafi'i 
140. Al-Hishni, Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Asy-Syali'i, Kifayah 
1Aklyar fi Halli Ghajah AI- Tkhtisbar, Al-Maktabah At-Tijariyah Makkah, 

Cet. 1, 1412 H/1991 M. 

141, Al-Khathib, Muhammad Asyrbini, Muobni A/-Mubtuj, Dar Al-Fikr Mesir, 
TI, 

142. Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, -4/ mm, Dar Al-Fikr Beirut, TT, 

143. Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, Kirab A-Mudharibah min 
Al lawi Al-Kubir, tahgig DR. Abdul Wahhab Hawwas, Dar Al-Wafa” Al- 
Manshurah Mesir, TT, 

144. Al-Muzani, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya, Muk/vashar A/Mngani, dicetak 
pada catatan pinggir kitab AA Imm karya Asy-Syafi'i, Dar Al-Fikr Beirut, TT. 

145. Al-Muthi'i, Muhammad Najib, Tukoilah AL Majmu' Syarah Al Muhadgakuh, 
Maktabah Al-Irsyad Jeddah, TT. 

146. An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, A/Majmu' Syarah Al- 
Mubadgilgab, tahgig Muhammad Najib Al-Muthi'i, Maktabah Al-Irsyad 
Jeddah, TT. 


E. Fikih Hambali 

147. Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, Nai! ALMa'arih fi Tahdgib Syarh 
Umdah Ath-Whulib, Maktabah An-Nahdhah Al-Haditsah Makkah, TT. 

148, Al-Bahuti, Manshur bin Yunus, Kasysyaf A/-Ganna 'an Mati A-lgna' Dar 
Al-Fikr Beirut, Cet. 1, 1402 H/1982 M. 

149, Tbnu Taimiyah, Syaikhul Islam Tagiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, 
Allutawa Al-Kubra, tahgig Muhammad Abdul Oadir "Atha dan Musthafa 
Abdul Oadir 'Atha, Dar Ar-Rayyan li At-Turats Kairo, Cet. 1, 1408 H. 

150. , Majmu' Al-Futawa, kumpulan dan susunan Abdurrahman bin 
Muhamamd bin @asim dan putranya, Muhammad, Get, Majma' Al-Malik 
Al-Fahd li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarif Madinah, 1416 H/1995 M. 

151. Ibnu Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad, Hahdail ALlmam Ahmad 
Rinuyat Ibnubu, Abu Tadhal Sbalih, tahgig DR. Fadhlurrahman bin Muham- 
mad, Ad-Dar AHllmiyah India, Cet. 1, 1408 H/1988 M. 

152, Al-Hambali, Syaikh Mar'i bin Yusuf, Ghuyah AlMuntaha Ji Al-Jam'i Baina 
Allgua' ma AlMuntaha, Al-Muassasah As-Sa'udiyah Riyadh, TT. 


758 Fikih Pkonomi Umar hin Al-Khathah 


153. Ibnu Utsaiman, Muhammad bin Shalih, Asj-Syarh ALMumti' Ala Zad 
Al-Mustagni', kumpulan DR. Sulaiman bin Abdullah Abul Khail dan DR. 
Khalid bin Ali Al- Musyaigih, Muassasah Asam Riyadh, Cet, 1, 1414 H. 

154. Ibnu Gudamah, Abdurrahman bin Muhammad, -157-Szarh Al-Kabir, 
tahgig DR. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, Dar Al-Hijrah li Ath- 
Thiba'ah, Cet. 1, 1415 H/1995 M. 

155. Mughni, Maktabah Ar-Riyadh Al-Haditsah, TT. 

156. Ibnu An-Najjar, Muhammad bin Ahmad Al-Futuhi Al- Hanbali, Muniaha 
AlIradat ff Jan'i AkMugni" Ma'u At-Tangih nu Ziyadat, tahgig DR. Abdullah 
bin Abdul Muhsin At-Turki, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1419 
H/1999 M. 








F. Fikih Zhahiri 

157. Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, A/Muhallla 
bi Al-Atsar, tahgig DR. Abdul Ghaffar Sulaiman Al-Bandari, Dar Al-Fikr 
Beirut, TT, 

G. Fikih Umum 

158. AlAbyani, Abu Abbas, Marai!.4s-Samsarah, tahgia, Muhammad Al'Arusi 
Al-Mathwi, Dar Al-Gharb Al-slami Beirut, Cet. 1, 1992 M. 

159, Al-Asygar, DR. Muhammad Sulaiman Dkk, Aibuts / Oudhaya Az-Zakat 
AI-Muashirah, Dar An-Nafais Yordania, Cet. 1, 1418 H/1988 M. 

160. Al-Athram, Abdurrahman bin Shalih, A/Wusathah At-Tijariyah fi Al 
Muamalat Al-Maliyah, Markaz Ad-Dirasat wa Al-lam, Dar Isybiliya Riyadh, 
Cet.1, 1416 H/1995 M. 

161. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Tamam Al-Minnah fi Talig Ala Figh 
As-Sunah, Dar Ar-Rayah Riyadh, Cet. 1409 H. 

162. AlJaziri, Abdurrhaman, A£Figh Ala ALMadgahib At-Arba'ah, Dar Ar- 
Rayyan Kairo, Cet. 1, 1408 H. 

163. Al-Khayyath, DR. Abdul Aziz Izzat, Asy-Syarikat fi Asy-Syari ah AHlslamiyah 
wa A-Oanun A-Wadh'i, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 2, 1403 H/1983 
M. 

164. Ar-Rahili, DR. Ruwar'i bin Rajih, Ligh Umur ibu AlKhuthtbab Rudbiyallabu 

Inhu Muwazginan bi Figh Asyhur At-Mojtabidin, Markaz Al-Bahts Al-llmi wa 
Ihya' At-Turats Al-Islami, Jami'ah Ummul Oura, Cet. 1, 1103 H. 








Daftar Pustaka” 759 


165. Az-Zuhaili, DR. Wahbah, Af-kigh AlIslami wa Adillatuhu, Dar Al-Fikr 
Damaskus, Cet. 3, 1409 H/ 1989 M. 

166. Abu Zahrah, Syaikh Muhammad, Mubadharar fi Al Wugfi, Dar Al-Fikr 
Damaskus, Cet. 3, 1409 H/1989 M. 

167. Sabig, As-Sayyid, Figh -4v-Swmah, Maktabah A-Ubaikan Riyadh, Cet. 
2, 1417 H/1996M. 

168. As-Subuki, Tagiyuddin Ali bin Abdul Kafi, Fatawa As-Subuki, Maktabah 
Al-Gudsi Kairo, 1356 H. 

169. As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, AA Tani li Al- 
Futawa, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, TT. 

170. Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, 44 Darari. Al Mudhiah Syarb Ad-Durar 

Al-Bahiyah, Muassasah Ats-Tsagafah Bcirut, Cct. 5, 1414 H/1994 M. 

171. Asy-Syangithi, DR. Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar, Ahtam 
Alirahah Atl-Tbibbiyah wa AL-AIsar Al- Mnrattabah Alaiha, Maktabah Ash- 
Shahabah Jeddah, Get. 2, 1415 H/1995 M. 

172. Al Syaikh, Muhammad bin Ibrahim, Ritalah /f Diah An-Nufus, Dar Al- 
Ifta' Riyadh, TT. 

173. Dhumairah, Usman Jum'ah, ALMu'ahadat Ad-Dantiyah ff Figh Al Imam 
Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Dirasah Fighiyah Mugarinah, Rabithah 
Al-Alam Al-Islami Makkah, edisi 177, Ramadhan 1417 H. 

174. Ath-Thuraigi, DR. Abdullah bin Ibrahim bin Ali, A/Istianah bin Ghair 
Al-Muslimin fi AkKigh Al-lslami, Cet. 1, 1409 H. 

175. Ath-Thuraigi, DR. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, 4A£Israf, Dirusah 
Fighiyah Mugarinah Baina Al-Madzahib Al Arba'ah, Cet. 1, 1413 H/1992 M. 

176. Al-Ibadi, DR. Abdussalam, ALMi/kiyah fi Asy-Syari'ah AH.camiyah, Mak- 
tabah Al-Agsha Yordania, Cet 1. 1394 H. 

17. Ibnu AlHaim, Ahmad bin Muhammad, Nzgpah An Nut Bayan I Iukoni 

At-Ta'amul bi Al Fulus, tahgig DR. Abdullah bin Muhammad Ath-Thuraigi, 
Al-Maarif Riyadh, Cet. 1, 1410 H/1990 M. 

V. Siyasah Syar'iyah, Al-Amwal, dan Magashid Asy-Syari'ah 

178. Al-Baghdadi, Abdul Aziz bin Muhammad Ar-Rahabi, Figh A/Muluk na 
Miftah Ar-Ratah Al-Murshad ala Khazanah Kitab Al-Kharaj, tahgig DR. Ahmad 
Ubaid Al-Kubaisi, Al-lrsyad Baghdad, 1973 M. 

179. Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Tagiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, 


760 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


AL Amwal Al Musytarakah, tahgig DR. Dhaifullah bin Yahya Az-Zahrani, 
Makatbah Ath-Thalib Al-Jami'i Makkah, Cet. 1, 1406 H/1986 M. 

180. « AW-Hisbah fi A-Isiam, Dar Al-Fikr Beirut, TT. 

181. , AsSiyasah Asy-Syar'tyah Ji Lshlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'jyah, tahgig Ali 
bin Muhammad Al-Maghribi, Dar Al-Ilman Iskandaria, TT. 

182. Ibnu Ja'far, Oudamah, APKhargj na Shina'ah AltKitahah, tahgig DR. 
Muhammad Husen Az-Zubaidi, Dar Ar-Rasyid Irak, 1981 M. 

183. Ibnu Jama'ah, Muhammad bin Ibrahim, Tubrir A-Ahkam ff Tudbir Abli 
Al-Islam, tahgig DR. Fuad Abdul Mun'im Ahamd, Risah Al-Mahakim 
Asy-Syar'iyah Oatar, Cet. 2, 1407 H, 

184. A-Juwaini, Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah, -4/ Gtiyats (Ghiyats 
ALUmam fi At-Tuyats Agh-Zlulam), tahgig DR. Abdul Azhim Ad-Dib, 
Nahdhah Mesir, Cet. 2, 1401 H. 

185. Hunain, DR. Ali Muhammad, Rigahah A4 Upumah ala Al-Hukkam, Dirasah 

'yah, Al-Maktab 











Mugarinah Baina A 
Al-Islami Beirut, Get. 1, 1408 H/ 1988 M. 

186. Ibnu Rajab, Abul Faraj Abdurrahman bin Ahmad, A/-Istiklwaj li Ahkam 
.At-Kharaj, dalam kumpulan buku-buku berjudul 4/-Kharaj, Cet. Dar Al- 
Ma'rifah Beirut, TT. 

187. Ar-Rumani, Zaid bin Muhammad, Magashid Asy-Syar'uh  AHIslamiyah, 
Dar Al-Ghaits Riyadh, Cet. 1, 1415 H. 

188. Ar-Ris, DR. Muhammad Dhiyauddin, -4/Kharaj na An-Nughum Al-Maliyah 
& Ad-Daulah A-Islamiyah, Dar Al-Anshor Kairo, Cet. 4, 1977 M. 

189. Zalum, Abdul @adim, AkArmal fi Daulah Al-Khilafah, Dar N-mi li 
Al-Malayin Beirut, Cet. 2, 1408 IL 

190. Ibnu Zanjawaih, Humaid, Kitah A/-Anmubtahgig DR. Syakir Dzaib 
Fayyadh, Markaz Al-Malik Faishal li Al-Buhuts wa Ad-Dirasat A-Islamiyah 
Riyadh, Get. 1, 1406 H/1986 M. 

191. Zaidan, DR. Abdul Karim, ALL ardu wa Ad- Daulah fi Asy-8yari ab Aklslanti- 
yah, A-lttihad Al-Islami Al-Alami li Al-Munazhzhamat Ath-Thullabiyah, 
Cet. 4, 1405 H/1085 M. 

192. Ibnu Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, As-Siyasuh Asy-Syar'iyah, Dar Al- 
Wathan Riyadh, Cet. 1, 1412 H. 

193. Ibnu Ath-Thagthaga, Muhammad bin Ali bin Thabathaba, A/KukIri /i 


Yari'ah wa Nughum AH lukumi AL Waa 








Daftar Pustaka 761 


Ak Adab As-Sulthaniyah wa Ad-Duwal At-Islamiyah, Dar Beirut li Ath-Thiba'ah 
wa An-Nasyr Beirut, 1400 H/1980 M. 

194. Al-Alim, DR. Yusuf Hamid, Al-Magashid Al-Ammah li Asy-Syari'ah Al- 
Islamiyah, Ad-Dar Al-Alamiyah li Al-Kitab Al-Islami, Cet. 2, 1415 H/1994 M. 

195, Abu Ubaid, Oasim bin Salam, Kitab 4Ammuul, tahgig Muhammad 
Khalil Harras, Dar Al-Kutub Al-lmiyah Beirut, Cet. 1, 1406 H/1986 M. 

196, 'Imarah, DR. Mahmud Muhammad, Mi Fighi Umar Radbiyallahu Anu 
KAA 'yin ma AL Mnsa'alah wa AP Ag, wa Baina Al-Hadiyah wa Ar-Risnah 
na Al-Amanah, Dar Al-Manar Kairo, Cet, 1, 1413 H/1992 M. 

197. Audah, Abdul Oadir, Aslam wa Andha'una As-Siyasiyah, Muassasah Ar- 
Risalah Beirut, Cet. 7, 1406 H/1986 M. 

198. , ALMal na AL lukmu fi Allsiam, Ad-Dar AsSaudiyah Jeddah, 
Cet. 5, 1984 M, 

199. Fayidah, DR. Musthofa, Tatis Umar ibn Al-Khaththab Radhiyallabu Anbu di 
Ad-Diwan, terjemah Mas'ad Suwailim Asy-Syaman, Markaz Al-Malik Faishal 
lil Al-Buhuts wa Ad-Dirasat Al-IsImiyah Riaydh, Cet. 1, 1418 H/1997 M. 

200. Al-Farra', A-@adhi Abu Ya'la Muhammad bin Husen, A4/Ahkam As- 
Snliboniyak, tahgig Mubaramad Hamid AlFagi, Dar AlFikr Beirut, 1406 
H/1986 M. 

201. @adiri, DR. Abdullah bin Ahmad, Asy-8yura, Dar Al-Mujtama' Jeddah, 
1406 H/1986 M. 

202. Al-Ourasyi, DR. Ghalib bin Abdul Kafi, Anulijat Al-Harug fi Alldarah 
na AlOulhu', Muassasah Al-Kutub Ats-Isagafiyah Beirut, Cet. 1, 1410 
H/1990 M. 

203, ——, Awwatiyat Al-Farug As-Siyasiyuh, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 
1, 1403 H/1983 M. 

204. N-Ourasyi, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, Ma'alim ALGubah 
Ji Ahkam Al-Hishah, Dar Al-Khilafah Beirut, Cet. 1, 1406 H/1986 M. 
205. Al-Ourasyi, Yahya bin Adam, Kitah A/-Kharaj, tahgig Ahmad Muham- 

mad Syakir, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, TT. 

206. Al-Oardhawi, DR. Yusuf, Ghair Al Muslimin fi Al- Mujtama" Alami, 
Muassasah Ar-Risalah Beirut, Get. 2, 1404 H/1983 M. 

207, Al-Oarni, DR. Ali bin Hasan bin Ali, ALI lishah ji Al-Madhi na AH ladhir, 








762 Fikih Rkonomi Umar bin Al-Khathab 


Tsab 





1 Ahduf wa Tatbanwar AF Uslub, Maktabah Ar-Rusyd Riyadh, Cet. 
1, 1415 H/1994 M. 

208. Ibnul Oayyim, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar, Ham A/- 
Muwaggi'in an Rabh AL Alamin, Dar Al-Khilafah Beirut, Cet. 1, 1406 H/1986 
M. 

209. , Ahkam Abli Adz-Dzimmab, tahgig Thaha Abdur Rauf Sa'ad, Dar 
Ak-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H/1995 M. 

210. , Atb-Yburug Al-Hukmiyah fi As-Siyasah Asy-Syar'yah, Dar Al-Kutub 
AlHlmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H/1995 M. 

211. Al-Katani, Syaikh Abdul Hayyi, A/-Turatib Akldarirah 
Hukumah An Nabaniyah", Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, TT. 

212. Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, A/Ahkam As-Sulthaniyuh, 
tahgig DR. Ahmad Mubarsk Al-Baghdadi, Maktabah Ibnu Taimiyah 
Kuwait, Cet. 1, 1409 H. 

213, , Tashil An-Nagparwa Ya) -Zhuji, tahgig Yahya Hilal Sarhan, 
Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah Beirut, Cet. 1, 1401 H. 

214. izarah, tahgig DR. Abdul Mun'im Ahmad dan DR. 
Muhammad Sulaiman Daud, Muassasah Syabab Al-Jami'ah Iskandaria, 
Cet. 2, 1978 M. 

215. Al-Maududi, Abul A'la, Mafahim Islamiyah Hanla Ad-Din wa Ad- Daulah, 
Dar Al-Galam Kuwait, Cet. 4, 1403 H/1983 M. 

216. arpariyah AKslam wa Hadyubu fi As-Siyasah wa Al-Gamun wa Ad- 
Dustur, Ad-Dar As-Saudiyah Jeddah, 1405 H. 

217. Ibnu An-Naggasy, Muhammad bin Ali bin Abdul Wahid Ad-Dukali, 
Kitab AlMadzammah fi Isti mal Ahli Ade-Dginmah, tehgig DR. Abdullah bin 
Ibrahim bin Ali Ath-Thuraigi, Dar Al-Muslim Riyadh, Cet. 1, 1416 H. 

218. Abu Yusuf, Ya'gub bin Ibrahim, Kirab A4 Khargj, tahgig DR. Muhammad 
Ibrahim Al-Banna, Dar Akshlah, TT. 

VI. Bahasa dan Terminologi 

219. Abu Jib, Sa'di, A4amus ALFighi Lughatan wa Isthilahan, Dar Al-Fikr 
Damaskus, Cet. 2, 1408 H/1988 M. 

220. Hammad, DR. Nazih Kamal, Mujam AfMusihalahat Aklgtshadiyah fi 
Lughah At-Fuguhu', Ad-Dar Al-Alamiyah lil Al-Kitab Al-Islami, Cet. 1415 
H/1995 M. 











“Nigham Al- 














, Oanusin AL 





Daftar Pustaka 763 


221. Ar-Razi, Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Oadir, Yurtih Mukhtar 
As-Shihah, disusun oleh Mahmud Khathir, tahgig Hamzah Ferhullah, 
Muassasah Ar-Risalah Beirut, 1407 H. 

222. Az-Zubaidi, Muhammad Murtadha Al-Husaini 
Al-Gamu, tahgig Ibrahim At-Tarazi, Dar Ihya” AtTurtas Beirut, 1393 
H/1973 M. 

223. Abu Zaid, Bakr bin Abdullah, Mu'jam Al-Manabi ALL afkhiyah, Dar Al 
Ashimah Riyadh, Get. 3, 1417 H/1973 M. 

224. Asy-Syarbashi, DR. Ahmad, ALMu jum Argtishadi AWstumi, Dar AHil, 
1401 H/1981 M. 

225. Al-Askari, Abu Hilal Hasan bin Abdullah bin Sahal, 1/Tug ALLugahwi- 
yah, tahgig Husamuddin Al-Oudsi, Dar Al-Kutub AH-lmiyah Damaskus, TT. 

226. Ibnu Faris, Abu Husen Ahmad bin Faris bin Zakariya Ar-Razi, Mu jum 
Magayis ALI ngpah, Dar A-Kutub Alllmiyah Beirut, Cet. 1, 1420 H/1999 M. 

227. Al-Fairuz Abadi, Majuddin Muhammad bin Ya'gub, A4 Gamus A-Mubith, 
Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 2, 1407 H/1987 M. 

228. Akdaunawi, Syaikh Oasim, Unsu AkFugaha' fi Turifut Ak-Ajfash Al 
Mutadawilah Baina Al-Fugaha', tahgig DR. Ahammd bin Abdurrazzag Al- 
Kubaisi, Dar Al Wafa' Jeddah, Cet. 1, 1406 H/1986 M. 

229. Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah Kairo, A/Mu jam Al Wusith, Dar Al-Fikr, 
AI Hn 

230. AMunjid ff ALI uugbah wa AL-Alam, Mathba'ah Al-Katolok dan Dar Asy- 
Syurug Beirut, Cet. 28, 1986 M. 

231. Ibnu Manzhur, Abu Fadhal Muhammad bin Mukrim, Lisun A/-Arub, 
Dar Shadir Beirut, Cet. 1, 1410 H/1990 M. 

232, An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, Tahdzib Al-Asma' ma Al- 
Lughat, Dar Al-Fikr Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M. 

VII. Akidah dan Agama 

233. Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Tagiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, 
Igtidha" Asb-Shirath Al-Mustagim li Mukhalajah Ashhub Allabim, Dar Al- 
Muslim Riyadh, Cet. 5, 1415 H/1994 M. 

234. Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid, 
At-Tamakkal Alallah, tahgig Majdi As-Sayyid Ibrahim, Maktabah A-Our'an 
Kairo, TT, 





Taj Al-Aruc Min Jawhar 


764 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


235. Ibnu Utsimian, Muhammad bin Shalih, A/Our/ AlMufid ala Kitab At- 
Tauhid, kumpulan dan takrij DR. Sulaiman bin Abudllah Abal Khail dan 
DR. Khalid bin Ali Al-Musyaigih, Dar Ibnu A-Jauzi Dammam, Cet. 1, 
1418 H/ 1997 M. 

236. Ibnu Abil 1zz, Muhammad bin Alauddin Ali bin Muhammad, Syarh 

WAgidah Ath-Thahawiyah, tahgig Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 
Al-Maktab Al-Islami, Cet. 2, 1404 H/1984 M. 

237. Al-@ahthani, Muhammad bin Said, 4/Wula' va Al-Bara" fi Aklstam, Dar 
Thaibah Riyadh, Cet. 4, 141 H. 

288. Outhb, Muhammad, Madgahib Fikriyah Mwasbirah, Dar Asy-Syurug 
Kairo, TT. 

239. An-Nadwah Al-Alamiyah Ii AsySyabab Al-Muslim, Ak Mansi'ah Al 
Muyassarah fi Ak Adyan wa AlMadgabib wa Ak-Ahgab ALMUu'ashirah, Dar 
An-Nadwah Al-Alamiyah Riyadh, Cet, 3, 1418 H. 


VIII Tarikh, Sirah dan Otobiografi 

240. Ibnu Al-Atsir, Ali bin Abul Karam Muhammad bin Muhammad, A/ 
Kamilfi At-Tariki, Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah Beirut, Cet. 2, 1415 H/1995 M. 

241. Ahmad, DR. Mahdi Rizgullah, As-Sirah An-Nabaniyah fi Dhani Al 

Mashadir Al-Ashiyah, Markaz Al-Malik Faishal lil Al-Buhuts wa Ad-Dirasat 
AHslamiyah, Cet. 1, 1412 H/1992 M. 

242. Al-Azragi, Muhammad bin Abdullah bi Ahmad, Akbbar Makkah Wama 
Ja Piha Min A£Arsar, tahgig Rusydi Shalih Mulhis, Maktabah Ats-Tsagafah 
Makkah, Get. 5, 1408 H/1988 M. 

243. Badran, Abdul Oadir, Tuhdzih Tarikh Dimasyga Al-Kabir li Yoni Asakir, 
Dar Al-Masarrah Beirut, Cet. 2, 1399 H/1979 M. 

214. Al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khathib, Tari&h Baghdad, Dar 
A-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, TT. 

245. Ibnu Bakkar, Az-Zubair, Jumburuh Ansah Ouraisy wa Akhbaruhu, tahgig 
Mahmud Syakir, Maktabah Al-Madani Kairo, 1381 H. 

246. Al-Baladziri, Ahmad bin Yahya bin Jabir, Arsah ALAsyraof: Asy-Syaiklbri: 

Ibu Bakr Asb-Shiddig wa Umar ion Ak-Khathtbab wa Waladuhuma, tahgig DR. 
Ihsan Shidgi Al-Amad, Muassasah Asy-Syira” Al-Arabi Kuwait, Cet. 1, 
1409 H/1989 M. 





Daftar Pustaka” 765 


247. , Patuh Ai-Beddan, tahgig Abdullah Unais Ath-Thabba' dan Umar 
Unais Ath-Thabba', Muassasah Al- Ma'arif Beirut, 1407 H/1987 M. 

248. Ibnu Taghri Bardi, Yusuf, An-Nujum Az-Zahirah fi Muluk Mishra na At- 
Oahirah, Dar Al-Kutub Al-Mishriyah Kairo, 1348 H/1929 M. 

249, Al-Tilmasani, Umar, Syahid A-Mibrah Umar ibu Al-Khaththab, Dar At- 
Tauzi' wa An-Nasyr Al-Islamiyah Kairo, TT. 





250. Ibnu AHJauzi, Abul Faraj Abdurrahman, Siruh va Managib Umar ibn Abdul 
Azis, Dar A-Kutub Alllmiyah Beirut, Get. 1, 1404 H/1984 M. 

251. —— Shifat Ash-Shafwah, Dar Al-Ma'rifah Beirut, Cet. 2, 1417 H/1996 M. 

252. , Managih Umar ibn Al-Khaththah, Dirasah Sa'id Muhammad Al- 
Lahham, Dar Makatbah Al-Hilal Beirut, Cet. 2, 1409 H/1989 M. 

253. , AlMuntagpam fi Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, tahgig Muham- 
mad Abdul Gadir Atha dan Musthafa Abdul Gadir Atha, Dar Al-Kutub 
Alllmiyah Beirut, Cet. 1, 1412 H/1992 M. 

254. Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, A£Ishahuh /i Tamyiz Ash-Shahahah, tahgig 
Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Miwadh, Dar Al-Kutub 
Alllmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H/1995 M. 

255. Hasan, DR. Hasan Ibrahim, Turikh Aslam wa As-Siyasi ma Ad Nini, 
Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyah Kairo, Cet. 7, 1964 M. 

256. Hasan, DR. Ali Ibrahim, A#-Tarikh AI Islami AI-'Amm, Maktabah An- 
Nahdhah Al-Mishriyah Kairo, TT. 

257. Hallag, DR. Hassan, Ta'rih An-Nugud wa Ad-Dawawin fi AL Ashri AW Imawi, 
Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah Beirut, 1408 H/1998 M. 

258. Al-Himawi, Yagut, Aujam Al-Bulian, Dar Ihya" AtTurats Al-Arabi Beirut, 
1399 H/1979 M. 

259. Humaidullah Mahmud, Majmv'ah A-Wursaig As-Siyasiyah Ii AL Abdi 
An-Naluni wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah, Dar Nafais Beirut, Get. 5, 1405 
H/1985 M. 

260. Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad, Kab Hadhail Ash-Sbahabah, 
tahgig Washiyyullah bin Muhammad Abbas, Muassasah Ar-Risalah Beirut, 
Cet. 1, 1403 H/1983 M. 

261. Al-Khathrawi, DR. Muhammad Al-Id, Al-Mudinah A-Munawwarah fi Shadri 
Al-Islam, Maktabah At-Turats Madinah, Cet. 1, 1406 H/1986 M, 








766 Tikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


262. Al-Khathib, DR. Ali Ahmad, Umar ibu ALKhathtbhah, Hayatabu, Ilmulu 
nu Aduhuhu, Alam Al-Kutub Beirut, Cet. 1, 1406 H/1986 M. 

263. Ibnu Khaldun, Abdurrahman, Tarikh Ibuu Kbaldun, Dar Al-Kutub Al- 
Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1413 H/1992 M. 

264. » Mugaddimah Ilmu Khaklun, Dar Al-Galam Beirut, Cet. 5, 1984 M. 

265. Ibnu Khayyath, Khalifah, Tarikh Khalifah ibn Khayyath, tahgig DR. Akram 
Dhiya' Al-Umari, Dar Thaibah Riyadh, Cet. 2, 1405 H/1985 M. 

266. Ad-Duri, DR. Abdul Aziz, Tarikh A4Irag AMgtishadi fi A-Garni Ar-Rabt' 
ALI lyri, Dar Al-Masyrig Beirut, Cet. 2, 1974 M. 

267. , Mugaddimah fi At-Tarikh Af-Arabi, Dar Ath-Thularah Beirut, Cet. 
1, 1996 M. 

268. Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahdmad bin Usman, Turikh Allsiam, 
Abdu Al-Khulafa'Ar-Rasyidin, tahgig DR. Umar Abdussalam Tadmuri, Dar 
Al-Kitab Al-Arabi Beirut, Cet. 1, 1407 H. 

269. ——, Siyar Alam An-Nubalu', tahgig Syu'aib Al-Arnauth Dkk, Muas- 
sasah Ar-Risalah Beirut, Get. 7, 1410 H/1990 M. 

2170. Ibnu Sa'd, Muhammad bin Sa'd bin Mani', Ath-Thabugat Al-Kubra, 
tahgig Muhammad Abdul Oadir Atha, Dar Al-Kutub AHllmiyah Beirut, 
Cet. 1, 1410 H./1990 M. 

271. , Atl-Thahagat Al-Kubra, Ath-Thahagah Al-Khamitah min Asl-Sha- 
habah, tahgig dan dirasah DR. Muhammad Shamil As-Salami, Maktabah 
Ash-Shiddig Thaif, Cet. 1, 1414 H. 

272. . Ttb-Thabagat AI-Kubra, Ath-Thabagah Ar-Rabt'ah min Ash-Sbahabah, 
tahgig dan dirasah DR. Ahdul Aziz Abdullah As-Salumi, Maktabah Ash- 
Shiddig Thaif, Cet. 1, 1416 11/1995 M. 

23. As-Salami, DR. Muhammad bin Shamil, Tartib wa Tahdgib Kitab A/-Bidayah 
ng An-Nihayah: Khilafah Umar ibu AlLKhaththab Radhiyallahu Anhu, Dar Al- 
Wathan Riyadh, Cet. 1, 1418 H./1997 M. 

274. As-Salumi, Abdul Aziz Abdullah, Divun AK-fandi, Nasy atuhu wa Lathawwu- 
rubu ji Ad-Daulah ALI slamiyah Uatta Ashri Al-Ma'mun, Maktabah Ath-Thalib 
Al-Jami'i Makkah Al-Mukarramah, Cet. 1, 1406 H./1986 M. 

275. AsSamhudi, Nururddin Ali bin Ahmad, Waji' A-Wafa bi Akhbar Dar 
AlMmtlufa, tahgig Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Dar Al-Kutub 
Al-llmiyah Beirut, Cet. 4, 1404 H./1984 M. 











Daftar Pustaka” 767 


276. As-Saif, DR. Abdullah Muhammad, ALI layah AL Igtithadryah wa Al- 
litima'iyah fi Najd wa Al-Hijag fi Al-Ashri AU mani, Muassasah Ar-Risalah 
Bcirut, Gct. 3, 1403 H./1983 M. 

277. As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, Tarikh ALKbuduf', 
Dar Al-Fikr Beirut, TT, 

278. , Husnu A-Mubadharah fi Akhbar Misbra na Al-Gabirah, Dar A-Kutub 
AHllmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H/1997 M. 

279. Syakir, Mahmud, At-Turikh ALIslami, N-Maktab AW 
7, 1411 H/1991 M. 

280. Ibnu Syabah, Abu Zaid Umar, Kitah #lehbar Al-Madinah An-Nabamiyah, 
ta'lig Abdullah Muhammmad Ad-Duwaisy, Dar Al-Ulyan Buraidah Saudi 
Arabia, Cet, 1, 1411 H. /1990 M. 

281, Syarrab, Muhammad Muhammad Hasan, Ak/ihur A#Wadi A-Muharak: 
Al-Agig, Maktabah Dar At-Turats Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1, 1405 
H. 

282. ——, Madinah An-Nabaniyah Fajr Al-Islam wa AL Ashr Ar-Rasyidi, Dar 
Al-Oalam Damaskus, Cet. 1, 1415 H./1994 M. 

283. Syarafuddin, Ahmad Husen, A/Yawan Ibra At-Tarikh, Cet. 3, 1400 
H./1980 M. 

284. Al-Syaikh, Naurah binti Abdul Malik bin Ibrahim, ALI tayuh Alljtima hah 
ng A'grishadiyah fi AL-Madirah AL-Munawwarab fi Shadr A-lslam, Tuhamah 
lil an-Nasyr Jeddah, Cet. 1, 1403 H./1983 M. 

285. Ash-Shalihi, Muhammad Yusuf, Sntu/ AZHudu wu Ar-Rusydad ji Sirah Khair 

1-Ihad, tahgig Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mi'wadh, 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Bcirur, Cet, 1, 1414 H./1993 M. 

286. Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, Turikh A-Umam wa Al-Muluk, Dar 
M-Fikr, TT. 

287. Ath-Thanthawi, Ali Wanaji, A£hhar Umar ma Akhbar Abdullah ibn Umar, 
Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 8, 1403 H./1985 M. 

288. Asyur, DR. Muhammad Ahmad, Khutbah Amiril Mu minin Umar ibuu Al- 
Khaththab wa Washayahu, Dar A-'tisham, 1405 H./1985 M. 

289. Ibnu Abdil Bar, Abu Umar Yusuf bin Abdullah, 41 1sti'uh, pada catatan 
pinggir kitab A/Ishabuh karya Ibnu Hajar, Dar Al-Fikr, TT, 








mi Beirut, Get. 


768 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


290. Ibnu Abdil Hakam, Abdurrahman bin Abdullah, Frtuh Misiira ma Akh- 
baruba, tahgig Muhammad Subaih, Maktabah Ibnu Taimiyah Kairo, TT. 
291, Abdul Lathif, Muhammad Abdurrhaman, Umar ibu A4Kharbthab Agbim 
Likulla AI-Ushur, Dar An-Nahdhah Mishr Kairo, TT. 
292. Ibnu Abdil Hadi, Yusuf bin Hasan, Mahdhu Ash-Shanah fi Fadbail Umar ibn 
WKhatbuhah, tahgig DR. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin 
Al-Furaij, Maktabah Adhwa' As-Salaf Riyadh, Cet. 1, 1420 H./2000 M. 

293. AHlzzi, Abdul Mun'im Shalih AWAli, Difa' An Abi Hurairah, Dar Al- 
@alam Beirut, Cet. 2, 1981 M. 

294. Ibnu Asakir, Ali bin Hasan AsySyafi'i, Tarikh Dimasyg, tahgig Umar 
bin Gharamah Al-Umari, Dar Al- Fikr Beirut, Cet. 1, 1419 H./1998 M, 
295. Al-Askari, Abu Hilal Hasan bin Abdullah bin Sahal, A/-Anui/, tahgig 
DR. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil, Distribusi As-Sayyid As'ad Tharba- 

zuni Al-Husaini, TT. 

296. Al-Aggad, Abbas Mahmud, Ahyarijah Umar, Al-Maktabah Al-Asbriyah, 
Beirut, TT. 

297. Al-Umari, DR. Akram Dhiya', As-Sirah An-Nabawiyah Ash-Shahihah, 
Maktabah Al-Ubaikan Riyadh, Cet, 1, 1416 H/1995 M. 

298. « Ashr Al-Khilajah Ar Rasyidah, Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam 
Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1, 1414 H/1994 M, 

299, Al-Umari, DR. Abdul Aziz bin Ibrahim, AW ilayah Ala AI Bulan fi Ashr 
Al- Khilafah Ar-Rasyidin, Buraidah, Cet. 1, 1414 H/1994 M. 

300. 'Awwad, Mahmud Ahmad Sulaiman, A/Juisy na A-Oitalfi Shadri A-Aslan, 
Maktabah Al-Manar Yordania, Get. 1, 1407 H/1987 M. 

301. Al-Audah, Sulaiman bin HTamad, Ahdwallah ibu Saba" wa Atsarulm fi Abdats 
AIV'itmah fi Shadri Allilam, Dar Thaibah Riyadh, Cet. 3, 1412 H. 

302. Ghadhban, Munir Muhammad, High As-Sirah An-Nabawiyah, Ma'had 
A-Buhuts Al-Ilmiyah wa Ihya' At-Turats Al-Islami Jami'ah Ummul Oura, 
Cet. 1, 1410 H/1989 M. 

303, Al-Fakihi, Abu Abdullah Muhammad bin Ishag, Ak/har Makkah fi Oadim 

Id-Dahr uu Haditsihi, tahgig dan dirasah DR. Abdul Malik bin Abdullah 
Duhaisy, Dar Khidhir Beirut, Cet. 2, 1414 H./1994 M, 

304. Ibnu Gutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ad-Dainuri, 

Uyun Al-Akhbar, Al-Hai'ah Al-Mishriyah Al- Ammah li Al-Kitab, 1973 M. 








Daftar Pustaka 769 





305. Ral'ah Ji, DR. Muhammad Rawwas, Mursu'ah Eigh Umaritu ALKhaththab, 
Asbruhu wa Hayatuu, Dar An-Nafais Beirut, Cet. 4, 1409 H./1989 M. 

306. Al-Kandahlawi, Muhammad Yusuf, luyat Ash-8hahahah, tahgig Tayif 
Abbas dan Muhammad Ali Daulah, Dar Al- Galam Damaskus, Cet. 6, 
1414 H./1993 M. 

307. Ibnu Katsir, Abul Fida" Ismail bin Umar, A/Biduyah na An-Nihayah, 
tahgig DR. Ahmad Abu Mulhim DII, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, TT, 

308, , Akushul fi Sirah Ar-Rasul Shallailahs Alaihi wa Sallam, tahgig 
Muhammad Al-Id Al-Khathtrawi dan Muhyiddin Mustawi, Maktabah Dar 
At-Turats Madinah Al-Munawwarah, Cet.6m 1413 H/1992. 

309. Al-Mubarakfuri, Shafiyyurahman, Ar-Kuhig A-Makhthum, Dar Al-Oiblah 
li Ats-Tsagafah A-Islamiyah Jeddah, Cet. 5, 1410 H/1990 M. 

310. Al-Muhami, Mahmud Kamil, A/-Yumun Syimalubu wa Janububu, Tariklubu 
na Alagatuhu Ad-Dauliyah, Dar Beirut li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr Beirut, 
1968 M. 

311, Al-Muhib Ath-Thabari, Ahmad bin Abdullah, Ar-Riyadh An-Nadhrah fi 
Managib AL-Asyarah, Dar Al-Kutub AH-lmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H,/1997 
M. 

312, Al-Muzani, Musa'id bin Muslim Al-Buhaimah, Gabilah Mngainah fi Al 
Jabiliyah wa Aslam, Cet. 1, 1408 H. 

313, Al-Mas'udi, Ali bin Husen bin Ali, Murrj Adg-Dgabab na Ma'adin Al- 
Jeubar, Dar Al-Andalus Beirut, Cet. 6, 1404 H./1984 M. 

314. Al-Magrizi, Abu Abbas Ahmad bin Ali, Kituh Al-Mumu gb wa AL tihar bi 
Dgikri Al Khutbath wa Al- Atsar (Al-Khmthath 4 
Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H./1998 M. 

315, Waki', Muhammad bin Khalaf bin Hayyan, Akbar Al Oudhar, Alam 
M-Kutub Beirut, TT. 

316. A-Wakil, DR, Muhammad Sayyid, Jantah Tarikhiyah fi Asbri ALK Indafa" 
.Ar-Rasyidin, Dar Al-Mujtama' Jeddah, Cet. 2, 1413 H./1993 M. 

317 , AW-Harakah Almiyah ji Ash Ar-Rasul wa Khulafa'ibi, Darl Al- 
Mujtama' Jeddah, Cet. 2, 1409 H/1989 M. 

318, , Al-Madinah AlMunawwurah Ashimah Alilam Al-Ula, Dar Al- 
Mujtama' Jeddah, Cet. 2, 1409 H,/1989 M. 








LMagrizya), Dar Al-Kutub 








770 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 





319, , U-Mugid An-Nabawi Abra At-Tarikh, Dar Al-Mujtama' Jeddah, 
Cet. 1, 1409 H/1988 M. 

320, , Yatsrib Oabla Al-Islam, Dar Al-Mujtama' Jeddah, Cet. 2, 1409 
H/1989 M. 

321. Wali, DR. Abdul Aziz Muhammad Nur, Afsur At-Tasyayyu' ala Ar-Rinayat 

1-Tarikhiyah fi Al-Oarni Al Awal Al-Hijr, Dar A-Khudhairi Madinah, 
Cet. 1, 1417 H/1996 M. 

322. Ibnu Hisyam, Abdul Malik bin Hisyam Al-Himyari A-Ma'afiri, As-Sirah 
An-Nabawiyah, tahgig Umar Abdus Salam Tadmuri, Dar Ar-Rayyan Kairo, 
Cet, 1, 1408 H/1987 M. 

323. Haikal, Muhammad Husen, 4/Tirug Umar, Dar Al-Ma'arif Mesir, TT, 

324. Yasin, DR. Najman, Tuthanmur Al-Audha' AWgtishadiyah fi Asri Ar-Risalah 
wa Ar-Rasyidin, Bait Al-Maushil Baghdad, 1988 M. 

325. Al-Yahya, DR. Yahya bin Ibrahim, 4/-Klilafah Ar- Rasyidah wa Ad-Daulah 
Al-Umawiyah min Fathi Al-Bari, Dar Al-Hijrah, Cet. 1, 1417 H/1996 M. 
326. A-Ya'gubi, Ahmad bin Abu Ya'gub bin Ja'far, Tarik) ALYa'guhi, Dar 

Shadir Beirut, TT. 





IX. Ekonomi Islam 

327. Abazhah, DR. Ibrahim Dasugi, ALlgtihad AHlslami, Distribusi Yusuf 
Khayyath Libanon, TT. 

328. Ahmad, DR. Abdurrahman Yasri, Dirasar fi Umi AKlgrishad Al-Lsiami, Dar 
AlJami'at Al-Mishriyah Iskandaria, 1988 M. 

329. Ahmad, Ahmad Majdzub, As-Siyasah An Nagarah fi AAgtishad AAslami, 
Dar Al-Liwa Riyadh, Cet. 1, 1409 H/1989 M. 

330. Ilahi, DR. Fadhal, 41-Tadabir Al-Wagiyah min Ar-Riba ff Allslam, Idarah 
Turjumah Al-Islam Pakistan, Cet. 1, 1106 H/1986 M. 

331. Bukhait, Ali Khidhir, A-Tammil Ad-Dakbili li At-Tanmiyah AH gtishadiyah 
fi Allslam, Ad-Dar As-Sa'udiyah Jeddah, 1405 H/1985 M. 

332. Al-Bagami, DR. Shalih bin Zayin Al-Marzugi, Syirkah AMusalamah ji 

ln-Nigham As-Sa'udi, Dirasah Mugarinah bil Al-Tigh AlIslami, Markaz Al- 

Bahts Al-Ilmi wa Ihya" At-Turtas A-Islami Jami'ah Ummul Oura, 1406 H. 

333. Bakkar, DR. Abdul Karim, Mudkhal ia At-Tanmiyuh Al Mutakamilah, Raya 
Islamiyah, Dar Al-Muslim Riyadh, Cet. 1, 1418 H/ 1997 M. 





Daftar Pustaka 771 


334. AHJu'aid, Satar bin Tsawab, Alam ALAnrug An- Nagdiyah na At: jarpah 
Ji AlKigh A-lslami, Maktabah Ash-Shiddig Thaif, Cet. 1, 1413 H/1993 M. 

335, AlJanjani, DR. Habib, 47-Tuhanmul A-Lgtishadi wa Al-Ijtima fi Muytama" 
Shadr Allslam, Dar Al-Gharbi Al-lslami Beirut, Cet. 1, 1985 M. 

336, Al-Junaidil, DR. Hamad bin Abdurrahman, Jurimah Ar-Riryutah wa Atsur- 
uba wa Pagah At-Tanmiyah AHIgtisbadiyah wa Jarimah AL-Kashi Ghair A-Masyru" 
fi Al slam, Dar At-Tagwa Mesir dan Dar Ma'ad Riyadh, TT. 

337, Al-Haddad, Abu Abdillah Mahmud bin Muhammad, A/Manaah ala At- 
Tijrarah, dicetak pada catatan pinggir kitab A/I Iats ali At-Tijarah ma Arb- 
Shina'ah wu Alam karya Al-Khallal, Dar A-Ashimah Riyadh, Cet. 1, 1407 H. 

338. Al-Hasani, DR. Ahmad Hasan Ahmad, Tarhanwur An Nugud fi Dbau' 
Asy-Syarf'ah Al-Ivlamiyah, Dar Al-Madani Jeddah, Get. 1, 1410 H/ 1989 M. 

339. Hamdan, Nadzir, A/Awa! wa Tathbiguhu, Damaskus, Cet. 1, 1412 
H./1992 M. 

340. Khalil, DR. Muhsin, 4/Igtishad Af-slami ji Abdi Ar-Rasul, Dar Al-Kutub 
A-Arabiyah Baghdad, Get. 2, 1988 M. 

341, Al-Khallal, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun, Kitah AA uts 
ala At-T ijarah wa Ash-Shina'ah na AI- Amal, tahgig Abu Abdullah Mahmud 
bin Muhammad Al- Haddad, Dar Al-Ashimah Riyadh, Cet. 1, 1407 H. 

342, Al-Khauli, Al-Bahi, Ati-Tsramah fi Zhilli Al-Islam, Dar Al-Galam Kuwait, 
Cet. 4, 1401 T1/1981 M. 

343. Ad-Dimasygi, Abul Fadhal Ja'far, A/4syarah ila Mahasin At-I ijarah, tahgig 
Al-Bisyri Asy-Syurbaji, Maktabah Al-Kuliiyat Al-Azhariyah Kairo, Cet. I, 
1397 H. 

344, Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid, 
Lehlah Al-Mat, tahgig Musthafa Muflih Al-Oudhat, Dar Al-Wafa', Al- 
Manshurah, Cet. 1, 1110 H/1990 M. 

345. Dunya, DR. Daugi Ahmad, A/Igtishad AH Islami Huma Al-Badil Ash-Shalil, 
Rabithah Al-Alam Al-Islami Makkah Al-Mukarramah, Nomer 160, 1410 H, 

346.  Tamwil At-Tanmiyah fi Allgtishad Al- Islami, Muassasah Ar-Risalah 
Beirut, Cet.14, 1984 M. 

347, » ATanmiyah wa Al-BFah, Dirasah Mugarinah, Rabithal Al-Alam 
Al-Islami Makkah, Nomer 137, 1414 H. 

348. Ibnu Khaldun Muassis Ibmi Algtishad, Dar Mu'adz, 1414 H/1993 M. 











772 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


349. —, Durus fi An-Nazburiyah AKlgtishadiyub nvin Manghur Islami, Maktabah 
Al-Khariji Riyadh, Cet. 1, 1404 H. 

350, —— Silsilah Alam AW-Igiishad AHslami I, Maktabah Al-Khirriji Riyadh, 
Cet. 1, 1404 H. 

351. Ar-Rummani, Zaid bin Muhammad, A/Mufahim Aklstihlakiyah fi Dhani 

1Our'an wa As-Sunnah An-Nabaniyah, Rabithah Al-Alam AHslami, Makkah 
Al-Mukarramah, 1415 H. 

352. Rayyan, DR. Husen Ratib Yusuf, Ar-Rigahah A-Muliyah ji Aktgb Ak 
Islam, Dar An-Nafis Yordania, Cet. 1, 1419 H/1999 M. 

353. Az-Zuhaili, DR. Muhammad, Wpa' ALArdhi AlManut, Markaz An-Nasyr 
Al-lmi Jami'ah Al-Malik Abdul Aziz Jeddah, Cet. 1, 1410 H/1990 H. 

354. Abu Zahrah, Syaikh Muhammad, 4t-Tukaful AL-Ijtima' fi ALIslami, Dar 
Al-Fikr Al-Arabi Kairo, TT. 

355. , Tanghim Allslam Ii Al-Mujiama' TP, TT. 

356. AzZaid, DR. Abdullah bin Ahmad, Ahammihah ALWagff mu Ahdafiebun 
Riyadh, 1414 H. 

357. As-Sa'ati, Yahya Mahmud bin Junaid, A-Wagfu ya A-Muftama', Nama- 
(ij wa Taihbigat min Al-Tarikh Al- Islami, Muassasah Al-Yamamah Ash- 
Shahafiyah Riyadh, 1417 H. 

358. As-Salus, DR. Ali Ahmad, An-Nugud na Istihdal Al-Umlat, Dirasah aa 
Hiwar, Maktabah Al-Falah Kuwait, Cet. 2, 1406 TI/1986 M. 

359. As-Sahi, DR. Syaugi Abduh, Murugabah ALMmaganah Al-Ammah li Ad- 
Daulah fi Dhan' Aslam, Maktabah An-Nadhah Al-Mishriyah Kairo, 1983 
M. 

360. As-Sarakhinah, Jamal ITasan Ahmad Isa, Musykilah Al-Bathalah ma Majuha, 
Dirasah Mugaranah Baina Al-Nigh wa Al-Oanm, takhrij hadits dan ta'lig oleh 
Yusuf Ali Budaiwi, Al-Yamamah Lith-Thiba'ah wa An-Nasyr Damaskus 
Beirut, Cer. I, 1420 H/2000 M. 

361. As-Sa'di, Abdullah Jam'an Sa'id, Sijasah AlMul fi Allsiam fi Abdi Umar 
ibm AL-K baththab wa Mugaranatuha bin Ak-Angpimah ALWadh iyah, Maktabah 
Al-Madaris Oatar, TT. 

362. Abu As-Su'ud, Mahmud, Khuthtath Raisiyah fi AL Igtishad AW-slanti, Al- 
Ittihad Al-Islami li Al-Munazhzhamat Ath-Thullabiyah, 1398 H/1987 M. 

363. As-Samaluthi, DR. Nabil, Ar-Tanmiyah Baina AlHljtihadat A-LWadh'iyah wa 








Daftar Pustaka” 773 


1d-Diniyah, Dirasah Mugaranah, Dar Al-Ma'rifah AlJami'iyah Iskandaria, 
1996 M. 

364. Syabira, DR. Muhammad Umar, Mu Huma AHlgtisbad Aklslari, Lembaga 
Kajian dan Penelitian Islam, Bank Pembangunan Islam Jeddah, Cet. 1, 
1417 H/1996 M. 

365. , Nahya Nigham Nagdi Adil, terjemah Sayyid Muhammad Sakar, 
Dar Al-Basyair, Cet. 2, 1410 H/1990 M. 

366. Syfaig, Munir, Gadhaya Ar-Tanmiyah wa AListiglal fi Ash-Shira' ALI ladhari, 
Dar Al-Fikr AHIslami, Cet. 2, 1410 H/1989 M. 

367. Asy-Syukairi, Abdul Hag, At-Tanmpyah Aklgtisbadiyah fi AlManbaj Al- 
Islumi dalam Silsiah Kitab A-Ummah, Riasah Al-Mahakim Asy-Syar'iyah 
Oatar, Jumadil Ula 1408 H. 

368. Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan, A/1Kzirab fi Ar- Rizgi A-Mustathab, 
tahgig Mahmud Arnus, Dar Al-Kutub Al-llmiyah Beirut, Cet. 1, 1406 
H/1986 M. 

369. Ash-Shawi, DR. Muhammad Shalah Muhammad, Musy£rlah AI sitsmarfi 
Al-Bunuk A-Sslamiyah wa Kaija Alajaha Al-lslam, Dar A-Mujtama' Jeddah, 
Cet. 1, 1410 H/1990 M. 

370. Shiddigi, DR. Muhammad Najatullah, Isi yadh AL-Fikr AXIgtibadi Al- 
Lelomi AI Mu'ashir, terjemah DR. Muhammad Sulthan Abu Ali dan DR. Ha- 
tim Al-Oarnasyawi, Univ. King Abdul Aziz Jeddah, Cct. 1, 1407 H/1987 M. 

371. Abdul Maula, DR.Said Syurbaji, A/-Tikr Al-lgtisahdi AH slami wa Mu- 
kafahah Jaraim An-Numuw ALlgiishadi, Dar An-Nasyr Al-Markaz AlArabi li 
Ad-Dirasat Al- Amniyah wa AtTadrib Riyadh, 1412 H/1991 M. 

372. Abduh, DR. Jamal Muhammad Ahmad, Daur A-Manhaj Allslami fi 
Tanmiyah Al-Mawarid Al-Bagariyah, Dar Al-Furgan Yordania, Cet. 1, 1404 
H/1984 M. 

373. Abduh, DR. Isa dan Ahmad Ismail Yahya, -4/-4rya! ji Alslam, Dar Al- 
Maarif Kairo, TT. 

374, , An-Nughum Al-Maliyah f Aklslam Dirasat wa Oira'at Mukhtarah, 
Ma'had Ad-Dirasat AHlslamiyah Kairo, 1396 H/1997 M. 

375. Afar, DR. Muhammad Abdul Mun'im, 4/Jgtishad Al Ielami, Dar Al-Bayan 
Jeddah, Cet. 4, 1406 H/1985 M. 

376, 











, AsSijasat AHatishadiyah wa As-Syariyah xa Hallu AL Asyyat nia 


774 Fikih Fkonomi Umar bin Al-Khathah 


Tahgig Ar-Tagaddum, A-lttihad Ad-Dauli lil A-Bunuk AHslamiyah, Get. 
1, 1407 H/1997. 

377, — As-Siyasah Al Tgtishdiyah fi Itbar Magashid AgSyari'ah AkTslamiyahu 
Ma'had Al-Buhuts Al-Ilmiyah wa Ihya' At-Turats Al-Islami Univ. Ummul 
Oura, 1415 H. 

378. , AlMntathallabat Allgtisahliyah M4 Tahgig Magashid AsySyari'ah fi 
Igtishad Islami, Ma'had Al-Buhuts AHllmiyah wa Ihya' At-Turats A-Islami, 
Univ. Ummul @ura Makkah, Cet. 1, 1411 H/1991 M. 

379. , Musykiluh At-Tukballunf wa Itbar At- Tunmiyah wa At-Takamul Baina 

Ulslam ya Al-Fikr AKgtisahdi Al-Mu'ashir, A-lttihad Ad-Dauli Ii Al-Bunuk 
AHslamiyah Kairo, Cet. 1407 H/1987 M. 

















380. , An-Nigham Allgtishadi A(slami, Dar Al-Majma' AHImi Jeddah, 
1399 T1/1979 M. 
381, An-Naghariyah Agtisbadiyah Baina Al- Islam na Al-Dikr AL-lgtisadi 


4£Mu'ashir, AHlttihad Ad-Dauli lil Al-Bunuk AHslamiyah, Cet. 1408 
H/1988 M. 

382. Afar, Al-Ghamidi, DR, Muhammad Abdul Mu'im, dan DR. Muhammad 
bin Sa'd Nahi, Us)v/ A£lgtishad Al-Islami, Dar Al-Fathi A-Plami Al-Arabi 
Kairo, Cet. 1, 1417 H/1996 M. 

383. Ali, DR. Ibrahim Fuad Ahmad, A4/Manurid A-Maliyah fi Al-Islam, Dar 
Al-Ittihad Al-Arabi Kairo, Cet. 3, 1972 M. 

384. Al-Umar, Ibrahim bi Shalih, 4r-Nugud A-ntimarah, Dauruha na Atsaruha 
(fi lgtishad Islami, Dar Al- Ashimah Riyadh, Cet. 1, 1414 H. 

385. Al-Audhi, DR, RiPat As-Sayyid, At-Takamul AL Igtishadi AI slami Mugan- 
wimatubu wa Nataij Wwalibi jp Ad- Da'yah AAslumiyah, Dar Al-Manar Kairo, 
Cet. 1, 1409 H/1989 M, 

386, , Fi Allgrishad Aklslumi. Al Murtakagat, At-Tangg Wlsitemar, An- 
Nigham AlMai, Serial kitab A/ Ummah, Riasah Al-Mahakim Asy-Syar'iyah 
Gatar, Nomer 24, 1410 H. 

387. , Min At-Turats Al-lgtishadi li Al-Muslimin, Rabithah Al-Alam Al- 
Islami, Makkah Al-Mukarramah, edisi 4, 1405 H. 

388, , Naghariyah Ar-Tang?, Majma” Al-Buhuts Allslamiyah, 1394 
H/1974 M. 

389, Ibnu Id, DR. Muhammad AI-Ali Al-Oari, / Jinar Maudpu'i aula ALfagid 








Daftar Pustaka 775 


AlMasbrafiyah fi Asy-Syarah wa Aklgtishad, Dar Hafizh Jeddah, Cet. 1, 
1408 H/1987 M, 

390, » Mugaddimah fi Usbul AHgtisbad AW-Islanti, Dirasah Mugaranah, Dar 
Hafizh Jeddah, Cet. 1, 1411 H/1991 M. 

391. Isa, DR. Musa Adam, Atur Ar-Taghayyurat fi Oimah An-Nugud wa Kaifiyab 
Muulajitiha fi Al-gtisbud AFIslumi, Majww'ah Dallah Al-Barakah Jeddah, 
Cet. 1, 1414 H/1993 M. 

392. Al-Ghazali, DR.Abdul Hamid, Hala A-Manhaj Aldslami fi A-Vanmiyah 
Al-lgtishadiyah, Dar Al Wafa' Mesir, Cet. 1, 1409 H/1989 M. 

393, Al-Ghazali, Muhammad, A/Islam ma Al-Anda' AIgtishadiyah, Dar Ash- 
Shahwah Kairo, Cet. 7, 1407 H/ 1987 M. 

394. Al-Fagi, Muhammad Abdul Oadir, A/Our'am Al-Karim wa Talamwnts Al- 
Bi'ah, Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah Kuwait, Cet. 1, 1406 H1/1985 M. 

395. ahat, DR. Muhammad Mundzir, Ar-Igtishad A-lslami, Dar Al-Oalam 
Kuwait, Cet. 2, 1401 H/1981 M. 

396. Al-@aradhawi, DR. Yusuf, Daur AT -Giyam wa Al-Akhlag fi Aklgtishad 
Al-Ivlami, Maktabah Wahbah Kairo, Cet. 1, 1415 H/1995 M. 








397, , Figh Ax-Zakah, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 6, 1401 H/1981 
M. 
398. , Musykilah AlPagri wa Kuifa Alajaha Al- Islam, Muassasah Ar-Risalah 





Beirut, Cet. 5, 1404 IT. 

399, Outhb, Sayyid, AL Adalah Alljtima yah/i AKlslam, Dar AsySyurug Kairo, 
Cet. 11, 1408 H/1988 M, 

400. Al-Katrawi, DR. Auf Mahmud, “r-Rigahah AMaliyah ff Allslam, Muas- 
sasah Syabab Al-Jami'ah Iskandaria, 1983 M. 

401. Kamal, Yusuf, 4z-Zakah wa Tarsyid At-Ta'min Al- Mu'ashir, Dar Al Wata 
Al-Manshurah Mesir, Cet. 2, 1410 H/1990 M. 

402, Al-Mubarak, Muhammad, Nigam AKlsiam “AHlgtishad”, Dar Al-Fikr 
Beirut, Cet. 2, TT. 

403, Al-Muhasibi, Harits bin Asad, A/Makasih ya Ar-Rizg ALI lalal wa | lag- 
igah Ar-Tanakkal Alailah, tahgig Muhammad Usman Al-Khasyat, Maktabah 
Al-Furgan Kairo, TT. 

404. Muhammad, Outhub Ibrahim, As-Siyusah AlMaliyah Ht Umar im Al- 
Khatbthab, Al-Hai'ah Al-Ammah li Al-Kitab, 1984 M. 


776 Vikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 





405. Al-Maraghi, Abul Wafa', Min Gudbaya Al-Aral wa AlMat (Ak slam, Al- 
Maktabah Al-Ashriyah Beirut, 1982 M. 

406. Musahil, DR. Farug, 47-Tu'amul Ar-Tijari Ma'a Al Yahudi fi AHIslam, 
Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1405 H/1985 M. 

407. AlMisri, DR. Rafi, A/lsam nu An-Nugud, Markaz An-Nasyr Alllmi. 
Univ, King Abdul Aziz, Cet. 2, 1410 H./1990 M. 

408. « Ushul Al Agtishad AH Islami, Dar Al-Oalam Damaskus, Cet. 1, 1409 
H/1989 M. 

409. ——, Al-Jami' fi Ushul Ar-Riba, Dar Al-Oalam Damaskus, Cet. 1, 1412 
H/1991 M. 

410. Al-Misri, Abdussami', Muganwimat A/Agtishad Al Islami, Maktabah Wah- 
bah Kairo, Cet. 3, 1403 H/1983 M. 

411. Al-Misri, Abdul Mahdi bin Abdul Hadi, A/Ardhu Al-Khashshah bi Ad- 
Daulah ji AlIslam: Ardbu Asb-Shawafi, Dar Ummu Al-Oura Yordania, Cet. 
1, 1410 H/1989 M. 

412. Musthafa, Nadiyah Muhammad DII, A/ Ih! A-Ammah li ALAlagat 
Ad-Dauliyah ji Al-Islam Wagta As-Silmi, Al-Ma'had ALA li Al-Fikr Aslami 
Kairo, Cet. 1, 1417 H/1996 M. 

413. Al-Mushlih, DR. Abdullah bin Abdul Aziz, Ouyud AlMilkiyah Al-Kah 
«hshah, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1408 H/1988 M. 

414. Al-Magrizi, Abu Abbas Ahmad bin Ali, Syyulzur AlUgud ji Deikri 
At-Nugud, “AnNngud A-Gadimah wa AlAslamiyah, dalam cakupan buku 











In-Nugud Al-Arabiyah wa A-slanriyah wa Umu An-Namiyat karya Ista'nas 
Nl-Karmali, Maktabah Ats-Tsagafah Ad-Diniyah Kairo, Cet. 2, 1987 M. 
415. Ibnu Mani', Abdullah bin Sulaiman, A/Waruy An-Nagdi: Hagigatuha, 
Tarikhuhu, Oimatubu, Hukumubu, Mathabi' Al-Farazdag Ar-Tijariyah Riyadh, 
Cet, 2, 1404 H/1987 M. 

416. An-Najjar, DR. Abdul Majid Umar, Gadiraya ALBFah mia Manghur AH clan, 
Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Oatar, Cet. 1, 1404 H/1984 M. 
417. Nagli, Isham Abbas Muhammad Ali, Ta)/1/ A/-Fiker AI grishadi fi AL-Asy 

14-Ahbasi At- Anal, Ma'had Al-Buhuts AHllmiyah wa Ihya' At-Turtas Al- 
Islami, Univ. Ummul Oura, 1416 H. 

418. An-Namiri, DR. Khalaf bin Sulaiman bin Shalih bin Khidhir, 

mijah Ax-Lira iyah fi Dhau' AsySyar?'ah Allslamiyah Ma'a Dirasab Tathbigivah 





Tan- 


Daftar Pustaka 777 


ala AlMamlakah Al-Arabiyah As-Sa'udiyah wa Al Mamlakah Al-Urduniyah 
ALI lasyimiyah, Ma'had Al-Buhuts AHlmiyah wa Ihya' At-Turats A-Islami, 
Univ. Ummul Gura, 1414 H/1995 M. 

419. Yusuf, DR. Yusuf Ibrahim, Jajag A4Afmi fi Aslam Baina A) 
ya At-Tathbig, Serial kitab -A/- Ummah, Kementrian Wakaf dan Urusan Islam 
Oatar, Cet. 1, 1420 H/1999 M. 

420. Yunus, DR. Abdullah Mukhtar, A/Milkiyah fi Asy- Syari'ah Aklslamiyah wa 
Dauruha jp Agritishad AHslami, Muassasah Syabab Al-Jami'ah Iskandaria, 
Cet. 1, 1407 H/1987 M. 








laghariyab 


X. Ekonomi Konvensional 

421. Eliya, DR. Moris, Asy-yuruth An-Nagdiyah Ii Igtishad Ak-Aswag, terjemah 
dan distribusi Lembaga Kajian Islam dan Pelatihan, Bank Pembangunan 
Islam Jeddah, Cet. 1, 1413 H/1993 M. 

422. Ibrahim, DR. Ni'matullah Najib, Usws Hm A/lgtishad, Mw'assasah Syabab 
Al-Jami'ah Iskandaria, 1988 M. 

423, Ahmad, DR. Abdurrahman Yasri, A£lgrishad Ad-Danii, Dar A-Jami'at 
Al-Mishiryah, Iskandaria, TT. 

424. , Tathawmur Al-Kikr Algtishadi, Dar AlJami'at Al-Mishriyah Is- 
kandaria, TT. 

425. Batira, DR. Rafi, A/-Kasad /-Kabir fi Ar-Tis'inat, terjemah Musa Az-Za'bi, 
Mu'assasah Ar-Risalah, Cet. 1, 1414 H/1993 M. 

426. Al-Bablawi, DR. Hazim, Fi 4/1 lurnyah wa A-Musawah, Dar Asy-Syurug 
Kairo, Cet. 1, 1405 H/1985 M. 

427. , Milmah AHTgtishadi wa A-gsishadiyin, Dar Asy-Syurug Beirut, Cet. 
1, 1410 H/1989 M. 

428. Bar'i, DR. Muhammad Khalil, Av-Nugud na Al-Bunuk, Maktabah Nah- 
dhah Asy-Syargi Kairo, 1985 M, 

429. Bartelemi, Jhon Cloud, Duyun A/-Alam Ats-Talits, Uwaidat Beirut, Cet. 
1, 1996 M. 

430. Bhelt, Jhon Meri, Audah AW ifag Bainan Aklnsan ma Ath-Thabi'ab, 
terjemah Sayyid Muhammad Usman, Serial Alam Al-Ma'rifah, Al-Majlis 
Al Wathani Li Ats-Tsagafah wa Al-Funun wa Al-Adab Kuwait, Rabiul Aw- 
wal 1415 H/ September 1994 M. 








778 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathab 


431. Jalal, DR. Abdul Aziz Abdullah, Tarbiyah At Yusrna Tukehaluf At-Tanmiyal, 
Serial Alam Al-Ma'rifah, Kuwait, TT, 

432. Al-Habib, DR. Fayis Ibrahim, Naghariyat At-Tanmiyah wa An-Numuw Al 
Igtivbadi, Jami'ah Al-Malik Sa'ud Riyadh, Cet, 1, 1405 H/1985 M, 

133. » At-Tanmiyah AL-Igtishadiyah Baina An Nagbariyah wa Wagi" Ad- 
Dual An-Namiyah, Jami'ah A-Malik Sa'ud Riyadh, Cet. 1, 1405 F1/1985 M. 

434. Husen, DR. Wajdi Mahmud, A/A/agat W-grishadiyah Ad-Danliyah, Dar 
N-Jami'at Al-Mishriyah Iskandaria, TT. 

435, Haidar, DR. Hasyim, Agprah Ad-Dolar, A-Mw'assasah Al-Arabiyah li 
Ad-Dirasat wa An-Nasyr Beirut, Cet. 1, 1971 M. 

436. Al-Khauli, Syarif, DR, Usman Ahmad, dan DR. Mahmud Muhammad, 
Ag-Zira'ah Al-Arabiyah, Dar Al-Mathbu'at Al-Jadidah, Iskandaria, 1975 M. 

437. Ad-Dughaidi, DR. Mudaihah Hasan, IgrishudryatArh-Thagah fi ALAIam ma 
Maugif Al-Bitrul Al-Arabi Minla, Dar AlJil Beirut, Cet. 1, 1412 H/1992 M. 

438. Rajab, DR. Azmi, A/-Igtivhad As-Siyasi, Dar Al-lmi lil Al-Malayin Beirut, 
Cet, 7, 1982 M. 

439, Roul, Erick, Turikh Al-Fikr Al-lgtishadi, terjemah Rasyid Ar-Razi, Dar 
Al-Kitab Al-Arabi Kairo, 1968 M. 

440, Abu Zaid, Hamdi Hamzah, -4/Yaban, Durus wa Namaigij wa Injagat 
Kharyah, Mathabi' Al-Farazdag Riyadh, Cet. 1, 1409 H/1989 M. 

441. Setiz, Jhon L., - 

U-Masail Al niyah, terjamah Samir Hamaranah, Dar “Ammar Yordania, 

Cet. 1, 1411 H/ 1990 M. 

M2, Celia, Fransho, A/Ak/lag wu ALI layah AHgtishadiyah, terjemah DR. Adil 
Al-Uwa, Dar Mansyurat Uwaidat Beirut, Cet. 2, 1989 M. 

443, AsSammak, DR, Muhammad Azhar DII, Jugrwfijah AMawurid Al- 
Ma'laniyah, Dep. Pengajaran dan Penelitian Trak, Get. 1, 1405 H. 

444. As-Sammak, DR, Muhammad Azhar, A/Manarid AH gtishadiyah, Univ. 
Al-Moushil Irak, 1979 M. 

445. As-Sayyid, DR. Athif, Dirusah At Tanmiyah Allgtishadiyah, Dar Al-Majma' 
AHlmi Jeddah, 1398 H. 

446. Syafi'i, DR. Muhammad Zaki, Mugaddimah fi Al-Alagat Allgtisadiyah 
Ad-Danliyah, Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah Kairo, TT, 





- Siyasah At-Tanmiviyah, Mugaddimah Haula Al-Gadhaya wa 


Daftar Pustaka 779 





447. , Mugaddimah fi An-Nugud ya Al-Buauk, Dar An-Nahdah Al-Arabiyah 
Kairo, 1984 M. 

448. Syugair, DR. Labib, Tarik) A£Fikr Allgushadi, Dar An-Nahdhah Al- 
Misriyah Kairo, TT. 

449. Ath-Thahir, DR. Abdullah Asy-Syaikh Mahmud, Mugaddimah fi Igtisbuiyat 

ILMaliyah Al-Ammah, Univ. King Sa'ud, Riyadh, Cet. 1, 1408 H/1988 M. 

450. Abdurrhaman, DR. Muhammad Ibrahim, -45y Syarikat  Dawliyah An 
Nasyuth, Kitab Al-Ahram AHgtishadi, edisi 33, Nov. 1990 M. 

451. Abdul Kazhim, DR. Abdul Karim Kamil, An-Nughum AHgtisbadiyab 

1-Muyarinah, Univ. A-Moushil Irak, 1988 M. 

452. Abdullah, DR. Muhammad Hamid, Igiishadiyat A/ Mawarid, Jami'ah Al- 
Malik Sa'ud Riyadh, Cet. 1, 1411 H/1991 M. 

453. , Ar-Nugdum Allgtishadiyah ALMu'ashirah, Jami'ah Al-Malik Sa'ud 
Riyadh, Cet. 1, 1407 H/1987 M. 

454. Ajmiyah, DR. Muhammad Abdul Aziz, A/Igtishad Ad-Dauli, Dar Al- 
Jami'at Al-Mishriyah Iskandaria, 1978 M. 

455. Ajmiyah, DR. Muhammad Abdul Aziz DII, A/Mawarid AHgtishadhyah, 
Dar Al-Jami'at Al-Mishriyah, Iskandaria, Mesir 1987 M. 

456. Umar, DR, Husen, Mausw'ah Al Mushihalahat AlAgiishadiyah, Dar Asy- 
Syurug Jeddah, Cet. 3, 1399 H/ 1979 M. 

457. Ghaibah, DR. Haidar, Madzu Ba'da Whjag Ar-Ra kamaliyah wa Agy-Syngu iyah, 
Syirkah Al-Mathbu'at Beirut, Cet. 2, 1995 M. 

458, Fauzi, DR. Abdul Mun'im, ALMaliyah ALA mmah wa As-Siyasah ALMaliyah, 
Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah Beirut, 1972 M. 

459. Al-Oasimi, Khalid bin Muhammad, A/Uwmalah AL Ajuabiyah na Atsa- 
ruba As-Salbiyah ala Duwal Majlis At-Ta'amun Al-Khaliji, Dar Ats-Tsagafah 
Al-Arabiyah, Asy-Syarigah Emirat Arab, Cet. 1, 1998 M. 

460. A-Gadhi, DR. Abdul Hamid Muhammad, Mugaddimah fi At-Tanmiyah wa 
Ak Lakhthtih AHagtishadi, Dar A-Jami'at Al-Mishriyah, Iskandaria, 1979 M. 

461. Al-Gadhi, DR. Lubni Abdullah, Atsar AL Ummalah Al Ajnahiyah fi At- 

Taghayyur Alljtima' fi Ad-Duwal Ak-Arabiyah, Dar An-Nasyr, Al-Markaz 

Arabi li Ad-Dirasat Al-Amniyah wa At-Tadrib Riyadh, 1410 H/1990 M. 
462. Ouraishah, DR. Shubhi Tadrus dan DR. Madhat Muhammad Al-Aggad, 

Mugaddimah fi Umi Allgtislad, Dar An- Nahdhah Beirut, TT. 











780 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathah 


463. Carson, Robert, Mudu Ya n/ Aklgtisbadiyun an ART» 'inat Wama Badaha, 
terjemah DR. Danial Rizig, Ad- Dar Ad-Dauliyah lin Nasyr wa At-Tauzi" 
Kairo, Cet. 1, 1994 M. 

464. Coznets, Simon, An-Numu Agtishadi Al- adit, terjemah Team Para 
Dosen, Dar Al-Afag Al-Jadidah Beirut, TT, 

465. La Beih, Meri Helen, As/Shira' ALIgtishadi fi AL Alagat Ad-Danliyah, 
terjemah Husen Haidar, Mansyurat Uwaidat Beirut, Cet. 1, 1996 M. 
466. Al-Lajnah Al-Alamiyah Li Al-Bi'ah wa AtTanmiyah, Mukafahah Tatan- 

wuts A-BFah, terjemah Muhammad Kamil Arif, TP., TT. 

467. Meir, Jeruddam, At-Tijarah Ad-Dauliyah na At-Tanmiyah, terjemah DR. 
Ahmad Said Duwaidar, Dar An-Nahdhah Al- Mishriyah Kairo, 1986 M. 

468. Al-Mahjub, DR. RiPat, A/Muliyah A-Ammah, Maktabah An-Nahdhah 
Kairo, 1985 M. 

469, Manshur, DR. Ali Hafizh, Igsishadiyat At-Tijarah Ad-Danliyah, Mathabi'" 
Ad-Dajwi Kairo, 1981 M. 

470. An-Nashir, DR. Bakri Jamil, A-Tunmtiyah ALlgtishdijah, Jami'ah Halab, 
Siria, 1981 M, 

471. Namig, DR. Shalahuddin, An-Nugbum AWgiishadiyah ALMu 'ashirah ma 
'Tathbigatuba, Dar Al-Ma'arif Kairo, 1980 M. 

472. An-Najjar, DR. Sa'id, Tarikh Al-Fikr Allgtishadi, Dar An-Nahdhah Al- 
Umiyah, Beirut, 1973 M. 

473. An-Najfi, DR, Hasan, An-Nigham An-Nagdi Ad-Dauti wa Agmah Ad-Dumat 

In-Namiyuh, Jami'ah Al-Moushil Irak, 1988 M. 

474. Wafi, DR. Ali Abdul Wahid, A/Igtishad As-Syyasi, Dar Nahdhah Mesir, 
Kairo, Cet. 6, TT. 

475, Hajin, DR, Afirit, Igtisbadiyai At-Tanmiyah, terjemah George Cori, Markaz 
Al-Kutub Yordania, 1988 M. 

476. Henchouch, Graham, Sadah A-Fugr, terjemah DR. Nashir As-Sayyid, 
dan Mustamar As-Saugaid, Dar Al-Hadatsah Beirut, Cet. 1, 1994 M, 
477. Haikal, DR. Abdul Aziz Fahmi, Mausw'ah A-Muehthalahat Algtishadiyah 

wa Alhshadiyah, Dar An-Nahdah Al-Arabiyah Beirut, 1980 M. 

XI. Risalah, Kajian, Makalah, dan Buletin 

478. Ibnu Ahmad, DR. Balhaj A-Arabi, A/Irifag fi AbTigh ALIslomi, kajian 
di majalah Al-Buhuts Al-Fighiyah Al-Mw'ashirah edisi 35, 1418 H. 








Daftar Pustaka 781 


479. Ismail, Sami, At-Tarbiyah na At-Ta im Ji Al-Buldan allati Tamma Fathuba fi 
Ahdi Umar ibn Al-Khaththap, risalah (tesis) magister, Univ. Ummul Oura, 
1408 H. 

480, Amin, Musthafa, Makalah di koran Asy-Syirgul Ausath, edisi 6024, 27 
Mei 1995 M, 

481, Al-Bar, Abdullah Ali, Miltiyah AfMawarid Ath- Thabi'iyah fi All slam wa 

Iwsaruha ala An-Nasyath AWgrishudi, desertasi doktor di Univ. Ummul 
Oura, 1404 HI. 

482, Ars-Tsumali, DR. Abdullah bin Mshlih bin Mastur, A/lgtishad Al-Islami 
Baina Ar-Nagl wa Al-AgI, majalah Al-Buhuts Al-Fighiyah, Riyadh, edisi 
24, 1415 H. 

483. ——, AL lurriyah Al Agtishadiyah wa Tadakbkehul Ad Daulah fi An Nasyath 
Agtishadi fi Alstam, desertasi doktor, Univ. Ummul Oura, 1405 H/1985 
M, 

484, AlJarihi, DR. Ma'bad, Ar-Nughum ALMaliyah ff AEIslam, kajian yang 
dipublikasikan dalam kumpulan makalah pada seminar Sistem Islam yang 
dilaksanakan di Abu Dabi pada tanggal 18-20 Shafar 1405 H. 

485. Al-Janhani, DR. Habib, A4Hayah Ag-Lira'iyah fi Ashri Ar-Rasul na Al 
Khulafa' Ar-Rasyidin, kumpulan makalah seminar “Sistem Islam" yang 
dilaksanakan di Abu Dabi pada tanggal 18-20 Shafar 1405 H. 

486.AI-Haji, DR. Munshif, Ahammiyah Al-laraim Al- Muttashilah bi Al-Hajat 
“W-Maliyah, kajian dalam kumpulan makalah dengan tema: A/Higr nu 
Al-Jurimah, yang dipublikasikan oleh Al-Markaz Al-Arabi li Ad- Dirasat 
Al-Amniyah wa AtTadrib, Riyadh, 1106 H. 

487, Al-Haritsi, Juraibah bin Ahmad bin Sinyah, A/Ara' AXIgtishadiyah inda 

ILImam Al-Manurdi, tesis magister di Univ. Ummul Oura, 1412 H. 

488. Hassan, DR. Husen Hamid, dialog di majalah Al-Igtishad AkIslami 
yang dikeluarkan oleh Bank Islam Dubai edisi 162, Jurnadil Ula 1415 H. 

489. Hasun, Adil, As-Syarikat Mutaddidah AW-Jinsiyat Tusaitbiru ala Tenduts 
Igtishad Al-Alam, majalah An- Nur, Kuwait, edisi 24, Dzulhijjah 1405 H. 

490. Al-Haththab, DR. Kamal Taufig, As Sukkan wa At Tanmiyah min Manghur 
Isabmi, kajian di majalah Asy-Syari'ah wa Ad-Dirasat A-lslamiyah Univ. 
Kuwait, edisi 36, Sya'ban 1419 H, 





782 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


491. Hammad, DR. Nazih Kamal, stitsmar Amwal Aitam fi Al-Vigh Al-slami, 
majalah .4/-Buhnts Ak-Fighiyah Al-Muathirah, Riyadh, edisi 24, 1415 H. 

492. Hamudi, Shalah At-Tijani, Mu'alajah Al-Khalifah Umar ibn Al-Khaththab li 
Musykilah Al-Maju 'ah fi Am Ar-Ramadah, kaitan di majalah Ekonomi Islam 
Univ, King Abdul Aziz, Vol, 1, 1409 H/1989 M. 

493. Koran “Al-Hayah”, edisi 127736, 128794, 12835, 13032. 

494. Daggag, Ali Muhammad Jamil, Igtishadiyat Himayah Al-Bi'ah fi AHAslam 
Dirusah Naghariyah wa Tuthbigiyah, tesis doktor jurusan ekonomi Islam 
Univ. Ummul Oura Makkah, 1413 H/1993 M. 

495. Dunya, DR, Dasugi Ahmad, Arsar A-Wag/ fi Injazat At-Tanmiyah Asy- 

ALMu'asbirah Riyadh, 





Syamilah, kajian di majalah “1/Bubuts AI 'ighiya 
edisi 24, 1415 H, 

496. Ad-Duri, DR. Abdul Aziz, At-Tanghimat Al-Maliyah il Umar ibu Al- 
Khaththab Adh-Dharaib fi As-Sawad wa Al-Jagirah, kajian yang disampaikan 
dalam Seminar Sistem Islam di Abu Dabi, 18-20 Shafar 1405 H. 

497. Ar-Rifa'i, DR. Hamid Ahmad, Fikrah Ath-Tharig Ats-Tsalit, majalah Al- 
Mujtama' Kuwait, edisi 1368, Jumadil Akhir 1420 H. 

498, Ar-Zarga', Muhammad Anas, Talgig Islamiyati Umi A-grisbad, kajian di 
majalah Al-Malik Abdul Aziz Jeddah, Vol.2, 1410 H. 

499. , Nuzhum At-Tangi" Alslamiyah, kajian di majalah Abhats Al- 
Igrishad Al-Islami, edisi 1, vol. 2, Shafar, 1404 H. 

500. Az-Zaghal, DR. Abdul @adir, Musykilah AtAlagah Baina Al-Fugr wa 
At-Jurimab, makalah dalam kajian dengan tema: A/lugru nu AkJarimal, 
yang dipublikasikan oleh Al-Markaz Arabi li Ad-Dirasat AlAmniyah wa 
At-Tadrib, Riyadh, 1406 H. 

501. As-Salus, DR. Ali Ahmad, A1 Tadhakhklmnr wa At-Kasad wa Kaifa Aajahuma 

1-Islam, kajian di majalah Fkonomi Islam yang dikeluarkan oleh Bank 
Islam Dubai, edisi 172, 1421 H. 

502. As-Sabhani, DR. Abdul Jabbar bin Hamad, An-Nugud/i Aslam, majalah 
Al-Hikmah Inggris edisi 12, Shafar 1418 H. 

503. Samarat (Buletin), edisi 1, Juli 1994, Pusat Studi dan Kajian Samarat, 
Seattle USA, 

504. As-Saif, DR. Abdullah Muhammad, Ap Ar-Rurzadah, kajian di majalan 








Daftar Pustaka 783 


Al-Ushur yang dikeluarkan oleh Dur AMirikh, London, vol. 5, juz 1, 
1410 H. 

505, Asy-Syafi'i, DR. Ahmad Mahmud, A/-Fikr AIgrishadi inda Umar ibn 
“-Khatlthah, desertasi doktor untuk Fak. Syari'ah dan @anun, Univ. 
Al-Azhar, 1971 M. 

506, Asy-Syirgu A-Ausath, Surut Kabar edisi 708. 

507. Asy-Syakih Hafizh, Ta sir Af Hasad Af dari ala AN Igtishad wa As Siyasah, 
majalah -1-Mujtama' Kuwait, edisi 127. 

508, Shalih, DR. Sa'duddin, Tabdid An-Nasl, af Lunaka I lajatun Hubt?, kajian 
di majalah A/Igirswbad AWslami yang dikeluarkan oleh Bank Islam Dubai, 
edisi 164, 1415 H. 

509. Shalih, Muhammad Amin, An-Nizham ALMuli wa AL Igtishadi bi Al- 
Jagirah Al-Arabiyah fi Al Ashri An-Nahami wa Ashir AlKhulafa' Ar-Ragidin, 
kajian dikeluarkan oleh An-Nadnuh ALA lamiyah di Dirasat Tarikh Al-Jagirah 
Arabiyah Riyadh, Univ. King Sa'ud, 1410 H/1988 M. 

510. Ash-Shahmah (Surat Kabar), Shana', Yaman, edisi 504, 30 Jumadil Akhir 
1416 H. 

511, Dhumairah, Utsman Jum'ah, Mada Tadakhkhul Ad-Daulah fi Pardhi Adh- 
Dharaih wa Vangpif Al-Ammul, majalah A/-Bayan edisi 13, Dzulhijjah 1408 
H. 

512. Al-Amudi, Muhammad Sa'id, As-Siyusah AL Maliyah ji Aldi Umar ibn Al 
Khathtbai, majalah Al-Manha/ vol. 6 edisi 3, 1365 H, 

513, Athiyah, Abdul Oadir Muhammad, Tah// Igtishadi li Zharitay AL-Ghisy At- 
Tijari ma Takhsir Al-Mtzan, majalah Buhuts Allgtishad AHslami, Persatun 
Ekonomi Islam Internasional, Uni Emirat Arab, edisi 1 vol. 3. 

514. Ulyan, DR. Muhammad Abdul Fattah, Taguim An-Nigham Al-Ladzi 
Wadha'ahu Umar dbn AW-Khaththab li Tangi" Al-Atha, majalah Fak. Ilmu 
Sosial, Univ. Imam Muhammad Ibnu Sa'ud, edisi 2, 1398 H/1987 M. 

515. A-Ulaimi, DR. Beli Ibrahim, 4s-Siyasah AAgtishadiyah li Varsyid A/-Lstihluk 
Al-Hardi li As- Sila" wa Al-Khadamat, majalah Al-Bubute Al-Fighiyah Al 
Mwashirah Riyadh, edisi 24, 1415 H. 

516. Umar, DR. Muhammad Abdul Halim, A/Munuganah Al-Ammah fi 
AkVikr Aklslami, majalah Ad-Dirusat At-Tijuriyuh Al lamiyah, Fak. Perda- 
gangan Univ, Al-Azhar, edisi 1, 1984 M. 


784 Fikih Ikonomi Umar hin Al-Khathah 


517. Al-Awamilah, Nail Abul Hafizh, Ar-Rigabuh AL-Maliyah AlAmmah, 
Madkhal Nizham Mngarin, roajalah AMIgtishad Al-slami Univ. King Abdul 
Aziz, vol. 2, 1410 H/1990 M. 

518. Alu Isa, Abdussalam Muhsin, Dirasut Nagrliyah ti Ar-Rimayat Al-Maliyah fi 
Khilafah Umar ibn Al-Khaththah, tesis magister di jurusan Sirah dan Tarikh 
Fak. Da'wah Univ. Islam Madinah, 1412 H 

519. Oahaf, DR. Mundzir, A/Ar'ar An-Nisbiyah fi AL Ahadain An-Nabami wa 

Ar-Rasyidi, majalah Buhuts AHlgtishad Al-Islam, N-Jam'iyah Ad-Dauliyah 
li Al-Igtishad AHslami, Al Mamlakah Al-Muttahidah, edisi 1 vol. 1, 1991 M. 

520. Al-Oaradhawi, DR. Yusuf, Daur. 42-Zakat fi Nay A-Musykilut Agishdaiyal, 
dalam buku Oira'utr Mukhtarah fi Aldgtishad Alslumi, Pusat Kajian Eko- 
nomi Islam, Jeddah, 1407 H/1987 M. 

521. A-Oarni, Abdullah Sulaiman, Bu hu Ar-Tungihat At-Turbuwiyah ALMust- 
nbatah min Khuthab Umar ibn Al-Khaththah, tesis magister di Univ. Ummul 
Oura, 1409 H. 

522. Oal'aji, DR, Muhammad Rawas, AIhurraf wa Atsaruhu fi Ak-Figh Aslam, 
Pusat Kajian Ekonomi Islam Dunia, Jeddah, 1404 H. 

523. ——, Ak kr A-gtisahdi inda Umar ibu Al-Khatbthah, majalah As-Sunnah 
wa As-Sirab, Univ. Oatar, edisi 3, 1408 H/1988 M. 

524. Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, AA Iawi Al- Kabir, 
manuskrip Fikih Syafi'i nomer 83, Dar Al-Kutub Mesir, 19/1983. 

525. , Kitab Al-Buyu' min All lani, descrtasi doktor Muhammad Fadhal 
Mushlihuddin di Univ. Ummul Oura, 1408 H. 

526. » Kitab Ax-Zakat min ALI lawi, desertasi doktor Yasin bin Nahsir 
Al-Khathib di Univ. Ummul Gura, 1403-1404 H. 

527. Al-Mabruk, DR. Muhyiddin, Mahiya Arsar AkAudha' AL-gsisahdiyah ala 
Mua'ddalat Al-Jarimah, dalam kumpulan kajian dengan tema: A/Fagru aa 

1kJurimah, yang dikeluarkan oleh Al-Markaz Al-Arabi Ii Ad-Dirasat Al- 
Amniyah wa AtTadrib, Riyadh, 1406 H. 
528. Mutawalli, Mukhtar Mutawalli, Ahkum As-Syari'uh Akslamiyah na Dullah 











AL Istihlak fi Ad Duwal Allslamiyah, majalah Ekonomi Islam Univ. King 
Abdul Aziz, vol. 1, 1409 H, 
529. AlMyjtama' majalah menggun yang dikeluarkan oleh Jam'iyah AHshlah 


Daftar Pustaka” 785 


AHjtima'i Kuwait, edisi 1169, 1416, 1319, 1144, 1274, 1152, 1158, 1130, 
1169, 1350, 1142, 1411. 

530, Al-Maraghi, Abul Wafa', Mizan ALI tidal inda Umar, majalah Al-Azhar, 
Lembaga Kajian Islam Univ. Al-Azhar, Vol. 9, Th. 46, Dzulga'dah 1394 
H/Nov. 1974 M. 

531, Masyakil At-Tunmiyah wa Oudhaya ALBF uh fi Gharbay Asia, makalah dalam 
seminar kewilayahan tentang Contoh Pengganti dalam Pengembangan 
Ekonomi dan Pola Hidup di Asia Barat yang diselenggarkan di Lebanon, 
21-25 Januari 1980 M. 

532. Manshur, Farug, Umar ibn 4t-Khaththab na Vikruhu Al-giishadi, majalah 
Al-Azhar Lembaga Kajian Islam Al-Azhar, vol. 9, Th. 43, Dzulga'dah 
1391 H/Desember 1971 M. 

533, Nagrah, DR. At-Tuhami, Ajut Al-Fugr ma Wasail Talafiha, dalam kajian 
dengan tema “A/Fugr uu ALJarimah", Al-Markaz Al-Arabi li Ad-Dirasat 
Al-Amniyah wa At-Tadrib Riyadh, 1406 H. 

534. AlYusuf, DR. Yusuf Khalifah, AW ad At-Tanmiyah AHgtivbadisah, majalah 
AkIshlah Dubai, edisi 137, Th. 1410 H. 

XII. Refrensi Lain 

535. Al-Ashfahani, Abu Al-Faraj Ali bin Husain, 4/-4gbani, Dar Ihya' At- 
Turats Al-Arabi Beirut, Get. 2, 1418 H./ 1997 M. 

536. Al-Aghbasy, DR. Muhammad Ridha Abdurrahman, Tanghiw -4l-Amal 
Al-Idari fi An-Nigham AlIslami, Dar An-Nasyr Al-Arabi Riyadh, Cct. 1, 
1412 H. 

537. » As-Siyusah AT dariyah li Ad- Daulah fi Shadri Al Islan Baita An-Na- 
@uriyah wa Atl-Tuthbig, Maktabah Az-Zahra' Kairo, Cet. 1, 1411 H/1991 M. 

538. Ilahi, DR. Fadhal, A/Hirs)w di Hidayati An-Nasi fi Dhau'i An Nushush 
wa Siyar Ash-Shalihin, Idarah Turjuman AHslam Pakistan, Get. 2, 1412 
H,/1991 M. 

539. ——, Mas'nliyah An-Nisa' fi Al-Amri bi AlMa'rufi na An-Nabyi an Al- 
Munkar, Idarah Turjuman Al-Islam Pakistan, Cet. 2, 1415 H. 

540. Al-Amiri, DR. Ahmad Al-Barra', Husmu A/Astifadah min Al Wagii Tharig li 
AsSu'aduh na An-Ngjah, An-Nadwah Al-Alamiyah li Asy-Syabab Al-lslami, 
Riyadh, Cet. 1, 1418 H/1997 M. 





786 Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab 


541. Baharits, Adnan Hasan, Mus 'uliyah ALAH Al Muslim fi Tarbiyah ALWatad fi 
Marialah Ath- bujulah, Dar Al-Mujtama' Jeddah, Cet. 4, 1414 H/1993 M. 

542, Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdullah, Majmu' Tutama wa Magalat 
Mutanawwi'ah, dikumpulkan oleh DR. Muhammad bin Sa'd Asy-Syuwa''ir, 
Riasah Al-Ammah li Idarat Al-Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta' wa Ad-Da'wah 
wal Irsyad, Riyadh, 1412 H. 

543. Bakkar, DR. Abdul Karim, Namu Habmin Amag li Al Wagi” Al Islami, 
Dar Al-Muslim Riyadh, Cet. 1, 1415 H. 

544. Begovitch, Ali Izzat, Asam Bana Asy-Syargi wa Al-Gharhi, Lembaga 
Penerbitan Bafariya Jerman, Cet. 1, 1414 H/1994 M. 

545. Al-Baihagi, Ibrahim bin Muhammad, -4/Mahasin ma A/Masam', tahgig 
Muhammad Suwaid, Dar Ihya” AlUlum Beirut, 1416 H/1995 M. 

546. Al-Jahizh, “Amr bin Bahr, Kitah At-Taj /i Akhlag Al-Muluk, Syirkah Lub- 
naniyah li Al-Kitab Beirut, 1970 M. 

547. Juresman, B. Bogin, Ferm Idarah Al Wagri, Kaifa Yudiru An-Najihun Wag- 
tahum, terjemah Tim Baitul Afkar Ad-Dauliyah, Amerika, 1998 M. 

548. Ibnul Jauzi, Abul Faraj Abdurrhaman, Tu/his Iis, tahgig DR. Sayyid 
AlJamili, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, Cet. 4, 1410 H/1990 M. 

549. Ibnu Al-Haj, Muhammad bin Muhammad Al-Abdari, A/ Madeha! ita 
Tanmiyah ALA'mal bi An-Niyyat, Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 
1415 H/1995 M. 

550. Ibnu Abi Al-Hadid, Abdul Hamid bin Hibatullah, Syarh Nalju Al: 
Balaphah, tahgig Muhammad Abu Fadhal Ibrahim, Dar Ihya" Al-Kutub 
N-Arabiyah, Get. 2, 1387 H/1967 M. 

551, Hasanah, Umar Ubaid, 17 Manbujirah Al-lgtidu', Al-Maktab AlHslami 
Beirut, Cet. 1, 1417 H/1997 M. 

552. Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad, Kitab Az-Zubd, tahgig 
Muhammad Sa'id Basyuni Zaghlul, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, 1409 
H/1988 M. 

553. Al-Khathib, Ummu Kaltsum Yahya Musthofa, Oadhiyyah Tahdid An-Nas 
Ji Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Ad-Dar As-Sa'udiyah Jeddah, Cet. 2, 1402 
H/1982 M. 

554. Ad-Dumairi, Syikh Kamaluddin, Hayat AH bayaman Al-Kubra, Dar Al- 
Fikr Beirut. TT. 


Daftar Pustaka “787 





555, Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid, 
Makarim Al-Akhlag, tahgig Muhammad Abdul Oadir Atha', Dar Al-Kutub 
AHlmiyah Beirut, Cet. 1, 1409 H. 

556. Ad-Dahlawi, Ahmad Syah Waliyullah, I lejjatullah Al-Baligpuh, Dar Al- 
Kutub Al-llmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H./1995 M. 

557. Dib Wasusman, Sam Walail, A/K/uthunat Adg-1)gakiyah, terjemah Sami 
Taisir Salman, Dar Al-Mu'taman Riyadh, Cet, 1, 1417 H./1997 M. 

558, Ad-Dib, DR. Muhammad Mahmud, ALJughruiya AIgtishadpah, Makta- 
bah Al-Anjalo Kairo, Cet. 5, 1986 M. 

559. Ar-Radhi, Syarif, Nahjv A/Balaghah, disyarahkan oleh Syaikh Muhamamd 
Abduh, Dar Al-Kutub AHlmiyah Beirut, Cet. 1, 1410 H,/1990 M, 

560. As-Sadhan, Abdul Aziz bin Muhammad, Kutub, Akhbar, Rijal, Ahudits 
Tuhta Al-Mijbar, Muassasah A-sam Riyadh, Cet. 2, 1413 H. 

561. Salman, Sami Taisir, Kaiju Takunu Amaliyan Aktsar, Udad wa Varjamah, 
Muassasah Al-Mu'taman Riyadh, Cct. 3, 1415 H./1995 M. 

562. Alu Salman, Masyhur bin Hasan, A/Muru'ah ma Klmarimuba, Dar Ibnu 
Affan Al-Khubar Saudi Arabia, Cet. 1, 1415 H/1995 M. 

563. As-Samargandi, Nashr bin Muhammad bin Ibrahim, Yanbih ALGhafiin, 
tahgig Abdul Aziz Muhammad Al-Wakil, Dar Asy-Syurug Jeddah, Cet. 
3, 1407 H./1986 M. 

564. As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, Kasy/v Ash- 
Shalshalah an Washfi Az-Zalgulah, tahgig Abdurahman bin Abdul Jabbar 
Al-Rayuwai, Maktbah Ad- Dar Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1, 1404 H. 

565, s AL Wasailila Ma'rifuh Al-Awaih, tahgig Abdul @adir Ahmad Abul 
Oadir, Dar Al-Wafa” Al-Manshurah Mesir, Cet. 1, 1410 H./1990 M. 

566. Asy-Syathibi, Abu Ishag Ibrahim bin Musa, ALI rishum, Dar Ibnu Affan 
A-Khubar Saudi Arabia, Cet. 1, 1418 H,/1997 M, 

567. Syubair, DR. Muhammad Utsman, Makhathir AL Wujud Al-Yabudi ala 
A-Ummah Al-slamiyah, Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah Kuwait, Cet. 
2, 1413 H/1993 M. 

568. Ath-Thuraigi, DR. Nashir bin Agil bin Jabir, 4/ Gadha' fi Ahdi Umar ibn 
Al-Klaththab, Dar Al-Madani Jeddah, Cet. 1, 1406 H./1986 M. 

569, Ath-Thamawi, DR. Sulaiman Muhammad, Umar ilm AlKhaththah ma 


788 Fikih Pkonomi Umar bin Al-Khathah 


Usul As-Siyasah wa Akldarah AH laditsah, Dirasah Mugaranah, Dar Al-Fikr 
Kuwait, Cet. 2, 1976 M. 

570. Abdul Khalig, Abdurrahman, Wajuh Tuthbig ALI lndud Asp-Syar iyah, 
Maktabah Ibnu Taimiyah Kuwait, Cet. 2, 1404 H./1984 M. 

571. Ibnu Abdi Rabbih, Ahmad bin Muhammad, 4/Agd A4Farid, tahgig 
Muhammad Sa'id Al-Uryan, Dar Al-Fikr, TT. 

572. Abdul Wahhab, DR. Ali Muhammad, Isratijiah Ar-Tuhfiz AETa"al Nahmu 

Idi? Basyari Mutamayyiz, Dar AtTauzi' wa An-Nasyr AlIslamiyah Mesir, 
1421 H./2000 M. 

573. Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 4/Muntaga min Hanaid Al-Kuwatd, 
Dar AlWathan Riyadh, Cet. 2, 1411 H. 

574. Al-Assaf, DR. Mahmud, Ushx/ A/Idarah, TP, TT. 

575. Al-Aggad, Al-Hamadi, DR. Anwar Abdul Gahni, dan DR. Muhammad 
Abdul Hamid, A£Jughrafiya Algtishadiyah, Dari Al-Mirirkh Riyadh, TT. 

576. Alagi, DR. Madani Abdul Oadir, Al-ldarah, Dirasah Tahiilisah di Al- 
Waghaif mu ALOira'at ALIdariyah, Maktabah Dar Jeddah, Jeddah, Cet. 8, 
1418 H./1998 M. 

577. Al-Ulyani, DR. Ali bin Nufai', Abwamiyah Al-Jihad fi Nagr Ad Ja wah 
AN Islamiyah wa Ar-Rad ala At Thawaif Adh-Dhallah Fibi, Dar Thaibah 
Riyadh, Cet. 2, 1416 H./1995 M. 

578. Ali, Muhammad Karad, A/Idarah ALI slamiyah fi Iggi AkArah, Mathba'ah 
Mesir, Kairo, 1934 M. 

579. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, 1/ye” Utumikdin, 
Dar Ar-Rayyan li At-Turats Kairo, Cet. 1, 1107 H. 

580. Al-Ghazali, Muhammad, Zhalam min Al-Gharhi, Dar Al-Ytisam, Cet. 3, 
1399 H./1979 M. 

581. Ghaithas, Hasani Muhammad Ibrahim, Ad-Da'wah ALI slamiyah ji Aldi 

Lmiril Mu minin Umar ibu Al-Khathebab Radbiyalahu Anlu, Al-Maktab Al- 
Islami Beirut, Cet. 1, 1406 H/1985 M. 

582. Faris, Nabil, Harbu ALMu' fi Ash-Shira' Al-Arabi AL-lsuili, Dar A-Ptisham 
Kairo, TT. 

583. Ibnu Outaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ad-Dainuri, 
A£Marif tahgig DR. Tsarwat Ukasyah, Dar A-Mx'arif Kairo, Cet. 4, TT. 


Daftar Pustaka 789 


584. Al-Oaradhawi, DR. Yusuf, A/Hutwu Baina At Tasyyub ma Akndhibath, Al- 
Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 2, 1415 H./1995 M. 

585. » Kaifa Nata mal ma'a As-Sumah An-Nabawiyah, Ma'alim wa Dhanabith, 
Dar Al-Wafa', Cet. 5, 1413 H./ 1992 M. 

586. Farguti, DR. Hannan, 4/Lugith fi Al-Islam, Muassasah As-Sinin Beirut, 
Cet. 1, 141 H/1995 M. 

587. Al-Oarni, DR. Audh Muhammad, Hata La Takuna Kallan, Tariguka Ia 
At Tafanwug wa An-Najah, Dar Al-Andalus Al-Khadhra' Jeddah, Cet. 1, 
1418 H./1997 M. 

588. Al-Oalaysyandi, Abu Abbas Ahmad bin Ali, Sulu AL Atya ji Shina'ah 
AN Insya, Wuzarah Ats-Tsagafah wa Al-lrsyad Al-Oaumi, Kairo, 1383 H. 

589. Ibnul Gayyim, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar, 4/Fmuid, 
tahgig Ahmad Ratib Armusy, Dar An-Nafais Beirut, Cet. 7, 1406 HL/1986 
M, 

590, ——, Udah Ash-Shabirir wu Dgakhiruh Asy Syakirin, Dar Ibnu Kasir 
Beirut, Get. 2, 1407 H./1987 M. 

591, ——, Miftah Dar As-Su'aduh, tahgig Ali bin Hasan bin Abdul Hamid, 
Dar Ibnu Affan Al-Khubar Saudi Arabia, Cet. 1, 1416 H,/1996 M, 

592, Car, William Gay, Aljar Ala Rig'ah Asy-Syathranj, terjemah Sa'id Jazirli, 
Dar An-Nafais Beirut, Cet. 13, 1412 H./1991 M. 

593, Carlson DR. Richard, Ld Thatam bi Shaghair ALU mur, Vakullu Al Umuri 
Stughair, terjemah dan distribusi Maktabah Jarir Riyadh, Cet. 1, 1988 M. 

594, Kenan, Kiet, Tun Tanghim wa Barnajah AW-Wagri, terjemah Markaz At 
Ta'rib wa Al-Barmajah “Nikmat Sulaiman”, Dar Al-Arabiyah lil Ulum, 
Beirut, Cet. 1, 1416 1I/1995 M. 

595, , Usus AlIdarah An-Najihah, terjemah Markaz Ar-Ta'rib wa Al- 
Barmajah “Nikmat Sulaiman”, Dar Al- Arabiyah lil Ulum, Beirut, Cet. 
1, 1416 H/1995 M. 

596. Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, Adab Ad-Lunya mu At-LDin, 
tahgig Musthafa As-Saga, Dar Al-Fikr Beirut, TT. 

597. Ibnu Al-Mubarak, Abdullah, Kitab 2-Zuhd, tahgig Habib Ar-Rahman 
A-N'zhami, Dar Al-Kutub Al-llmiyah Beirut, TT. 

598. Majdalawi, DR, Farug, A/Idurah Alslamiyah fi Abdi Uamr im ALKhatbthub, 
Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah Beirut, Cet. 1, 1411 H/1991 M. 














790 Fikih Tkonomi Umar bin Al-Khathah 


599. Mukhaimir Hijazi, DR. Samir, dan Khalid, Azah A/Ma' fi A-Mantbigah 
Ak Arabiyah, AL lagaig wa Al-Badai! Al-Mumkinuh, dalam serial Alam Al- 
Ma'rifah, Kuwait, Dzulhijjah 1416 H/Mei 1996 M. 

600. A-Madani, Muhammad Muhammad, Nagharut/ Jjtihadat AEFarug Umar 
ibn Al-Khaththab, Dar An-Nafais Beirut, Cet. 1, 1410 H/1990 M. 

601. Ibnu Muflih, Abu Abdullah Muhammad, A4 Adah Asy-Syar'iyah na Al 
Minah Al Mar'yah, Maktabah Ibnu Taimiyah Kairo, TT. 

602. A-Magrizi, Abul Abbas Ahmad bin Ali, Ighatsah ALUmmah bi Kasyji 
AL-Ghummah, tahgig Muhammad Musthafa Ziyadah dan Jamaluddin 
Muhammad Asy-Sayyal, Lajnah At Ta'lif wat Tarjamah wan Nasyr Kairo, 
1359 H/1940 M. 

603. An-Najjar, DR. Abdurrahman Muhammagd, Shi/hatu Athfulina, Ma'had 
Al-Buhuts Al-Ilmiyah wa Ihya” At-Turats, Markaz Buhuts Al-Ulum At- 
Tahthbigiyah wa Al-Handasiyah, Univ. Ummul Oura, 1414 H/1993 M. 

604. An Nadawi, Abu Hasan Ali Al-Husaini, Madgu Khasira AL Alam bi Inbitbath 
4-Muslimin, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, Get. 8, 1404 H/1984 M. 

605. Al-Wakil, DR. Muhammad As-Sayyid, Inayah AKIslam bi Takhthtih Al 
Mudun wa Imaratiha, Dar Al-Anshar Kairo, Cet. 1, 1402 H. 

606. AL ladyjul, DR. Shalih bin Ali, Al-Madinah Al-Arabiyah Al-Islamiyah, 
Asar Ar-Tasyri f Takwin Al-B'ah Al- Umraniyah, Dar As-Sahan Riyadh, 
Cet. 1, 1414 H/1904 M. 

607. Haikal, Muhammad Khabir, 4/Jihad va ALOfal fi As-Siyasah AsySyar'pab, 
Dar Al-Bayarig Beirut, Cet. 2, 1417 H/1996 M. 











na 


Daftar Pustaka 791 


